“Lu Er 


d FADHII 1 LAH AMAL 4 


٠ KISAH-KISAH SHAHABAT3 
o FADHILAH SHALAT 
o FADHILAH TABLIGH 
e FADHILAH DZIKIR 
» FADHILAH AL OURAN 
o FADHILAH RAMADHAN 
o SATU-SATUNYA CARA 
MEMPERBAIKI KEMEROSOTAN UMAT 


Syaikhul Hadits 
Maulana Mahani) Zakariyya Al-Kandahlawi Rah.a 


TIM PENERJEMAH MASJID JAMI' KEBON JERUK, JAKARTA 


JILID1 


Syaikhul Hadits Maulana | 
“Muhammad Zakariyya Al-Kandahlawi 
Rahmatullah 'alaih 


gge A a 


HIMPUNAN KITAB 
FADHILAH 


(2 


Judul Asli Urdu: 
Fadhail A'mal 


Penyusun: 
Syaikhul Hadits Maulana Muhammad Zakariyya Al-Kandahlawi Rahmatullah 'alaih 


Judul Buku: 
Himpunan Kitab Fadhilah Amal 


Penerjemah: 
Tim Penerjemah Kitab Fadhilah Amal Masjid Jami' Kebon Jeruk Jakarta 


Penerbit: 
Pustaka Ramadhan 
Jl. Parakan Saat RT 05/06 No. 6, Cisaranten Endah, 
Arcamanik Bandung, Telp. (022) 7200526, 7213304 


کک گك 


Kata Pengantar 
Penerjemah 


> اا ا د 

شو اله الرّخس الرَّحِيْمِ 
پور وور ۶ ر ور ےر ور e‏ 25 
Sa‏ اوا Ga‏ ومسا عل Apa‏ الك ريو 


Segala puji bagi Allah Subhaanahu wata'ala. Shalawat dan salam yang 
sempurna, semoga dilimpahkan kepada sebaik-baik makhluk, yang nurnya 
menerangi hati manusia, dan kedatangannya merupakan rahmat untuk 


seluruh alam, yaitu Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam. 


Penyeragaman 

Dalam Pertemuan Umat Islam (ljtima' Indonesia) tahun 2009 di Serpong 
Tangerang Banten, para Masyaikh Dakwah memberi arahan dan nasihat agar 
dilakukan penyeragaman naskah terjemahan Kitab Fadhilah Amal di Indonesia. 


Untuk mewujudkan maksud tersebut, dibentuklah Tim Penerjemah yang 
selanjutnya melakukan penerjemahan Kitab Fadhilah Amal dari bahasa aslinya 
(Bahasa Urdu, bahasa yang dipakai oleh lebih 300 juta umat Islam di India dan 
Pakistan) dengan menjadikan terjemahan Kitab Fadhilah Amal yang telah ada 
sebagai perbandingan. 

Untuk lebih menjaga adab, dalam penerjemahan kali ini pujian untuk 
Allah, shalawat untuk Baginda Nabi dan para nabi yang lain, doa untuk para 
shahabat, para tabi'in, dan orang-orang shalih lainnya ditulis lengkap dengan 
tulisan latin. Demikian juga untuk menghormati dan memuliakan orang-orang 
shalih, penerjemah menambahkan penulisan Baginda di depan nama 
Rasulullah, Sayyidina di depan nama Shahabat dan Syaikh, Imam, atau Allamah 
di depan nama Tabi'in dan para ulama terdahulu lainnya. 


Sedangkan untuk membantu memudahkan pembaca, penerjemah lebih 
mengedepankan subtansi kalimat (isi atau makna kalimat), bukan semata- - 
mata secara tekstual (kata per kata). Disamping itu, di beberapa bagian 
ditambahkan catatan kaki untuk menerangkan ungkapan, kata, istilah, dan 
kalimat tertentu. ` 

Demikian juga, dilakukan penerjemahan terhadap syair-syair Bahasa Urdu 
dan Parsi dengan tetap mencantumkan teks aslinya. Untuk syair-syair Parsi, 
penerjemah meminta bantuan kepada ulama-ulama dari Pondok Pesantren 


. Raiwind. 


iv Kitab Fadhilah Amal 


Kedudukan Kitab Fadhilah Amal 

Kitab Fadhilah Amal adalah salah satu buku yang ditetapkan oleh para 
ulama pembimbing dakwah sebagai buku pegangan dalam halagah ta'lim, 
disamping Kitab Fadhilah Sedekah, Muntakhab Ahadits, dan Hayatush 
Shahabah. 


Maulana Muhammad Zakariyya Al-Kandahlawi Rahmatullah ‘alaih 
menulis dalam sebuah suratnya bahwa isi Kitab Fadhilah Amal ini bukanlah 
semata-mata pemikirannya. Tetapi ia menuki! dari kitab-kitab yang sudah 
diakui secara umum di kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. (Daftar 
nama-nama kitab tersebut disertakan dalam cetakan ini). 


Dalam Daftar Rujukan Kitab Fadhilah Amal, dapat kita ketahui bahwa 
kitab yang tidak berbahasa Arab jumlahnya tidak lebih dari lima buah. 
Sedangkan selebihnya adalah kitab-kitab berbahasa Arab yang tidak asing di 
kalangan ahli ilmu. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa kitab tulisannya 
ini, bukanlah sebuah kitab yang baru, tetapi kumpulan kitab-kitab lama karya 
ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ia tulis kembali dengan bahasa yang 
mudah dipahami. 


Hadits Dha'if dalam Kitab Fadhilah Amal 

Kebanyakan hadits dalam kitab ini adalah riwayat Shihah Sittah (Bukhari, 
Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah). Selain itu, Maulana 
Muhammad Zakariyya Al-Kandahlawi Rahmatullah 'alaih juga mengambil 
riwayat-riwayat lain untuk menambah dorongan beramal. Karena beberapa 
kemashlahatan, ia menyertakan sedikit hadits dha'if dalam kitab ini. Namun 
perlu diingat, ia bukan orang pertama -—apalagi satu-satunya- yang 
mengumpulkan hadits dhaif bersama hadits-hadits shahih dalam satu kitab. 


Imam Bukhari Rahmatullah “alaih, yang merupakan imamnya para ulama 
hadits, juga meriwayatkan hadits-hadits yang tidak memenuhi persyaratan 
keshahihan.yang ia tetapkan. Dalam Kitab Shahih Bukhari, riwayat yang tidak 
memenuhi persyaratan itu, dikenal dengan Hadits Mu'allagat. Dalam Kitab 
Al-Adabul Mufrad, ia juga memasukkan hadits-hadits dha'if di dalamnya. 
Alhamdulillah, hingga hari ini belum pernah ada yang menyalahkan Imam 
Bukhari Rahmatullah “alaih karena kitabnya, apalagi melarang pembacaannya 
dengan alasan berisi hadits dha'if. Imam-imam hadits yang lain pun 
meriwayatkan hadits-hadits dha'if dalam kitab-kitab mereka. 


Dalam fatwanya, Imam Ramli Rahmatullah “alaih menjelaskan tentang 
pengamalan hadits dha'if. Imam Ramli Rahmatullah “alaih berkata, “Imam 
Nawawi mengatakan dalam banyak tulisannya bahwa sudah merupakan ijma' 
dan kesepakatan para ulama, mengenai dibolehkannya pengamalan hadits 
dha'if dalam fadhilah-fadhilah amal dan semisalnya.” Bahkan, banyak juga 
para ulama, seperti Imam Ahmad ibnu Hambal Rahmatullah “alaih, dan tokoh 
hadits lainnya, menggunakan hadits-hadits dha'if sebagai dalil di dalam hukum 
dengan seleksi tertentu. Hal ini bisa kita lihat dengan jelas apabila kita 

` mempelajari Kutubus Sittah yang merupakan kitab-kitab hadits pokok di 
kalangan para ulama, dimana para imam menggunakan hadits-hadits dha'if 


Kata Pengantar Penerjemah v 


sebagai dalil dalam hukum. 

Disamping itu, banyak hadits yang oleh sebagian ulama dianggap dha'if, 
tetapi oleh sebagian ulama lain dianggap shahih. Demikian juga, ada hadits- 
hadits yang dari segi riwayat dianggap dha'if, tetapi karena alasan tertentu 
hadits tersebut dianggap shahih dari segi makna, sehingga diberi istilah, hadits 
Shahih dalam maknanya. Maka, hadits-hadits dha'if yang ada dalam Kitab 
Fadhilah Amal ini adalah termasuk ke dalam katagori hadits yang bisa 
diterima. Ringkasnya, kita sebagai orang awam mesti memahami bahwa 
hadits-hadits dha'if itu masih sangat bernilai di kalangan para ulama secara 
umum, baik di kalangan ulama hadits, ulama figih, ulama tafsir, dan di 
kalangan disiplin ilmu Islam yang lain. 


Ulasan tentang hadits dha'if di atas, sebenarnya sudah cukup dan jelas, 
baik bagi kita yang bermadzhab Imam Syafi'i maupun bukan. Namun, 
seandainya sebagian orang tetap berpendapat bahwa buku Fadhilah Amal ini 
tidak bisa diterima karena memasukkan beberapa hadits dha'if, marilah kita 
bercermin kepada para shahabat Radhiyallahu 'anhum dalam berbeda 


: pendapat. 


Dari Syaikh Abdur Rahman bin Yazid Rahmatullah “alaih berkata, “Sayyidina 
“Utsman shalat di Mina empat rakaat (pada musim haji). Maka Sayyidina 
“Abdullah (bin Mas'ud) Radhiyallahu “anhu berkata, “Aku shalat bersama 
Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam dua rakaat, bersama Sayyidina Abu 
Bakar Radhiyallahu “anhu dua rakaat, bersama Sayyidina Umar Radhiyallahu 


“anhu dua rakaat...” 


Imam: A'masy Rahmatullah “alaih berkata, “Syaikh Mu'awiyah bin Ourrah 
Rahmatullah “alaih meriwayatkan dari para gurunya bahwa Sayyidina 
Abdullah Radhiyallahu “anhu shalat empat rakaat. la ditanya, “Engkau mencela 
Sayyidina Utsman, lalu engkau sendiri shalat empat rakaat?" la menjawab, 
Perselisihan itu lebih buruk.” 


Kedudukan Maulana Muhammad Zakariyya Rahmatullah “alaih di 
Kalangan Para Ulama 

Walaupun Kitab Fadhilah Amal ini dalam bahasa aslinya (Bahasa Urdu) 
tidak mencantumkan biografi penyusunnya, namun dengan berbagai 
pertimbangan, kami merasa perlu untuk memperkenalkannya dalam edisi 
bahasa Indonesia ini. Karena Maulana Muhammad Zakariyya Rahmatullah, 
“alaih masih asing di sebagian kalangan yang kurang terbiasa dengan kajian 
hadits dan ilmu hadits. 

Syaikhul Hadits Maulana Muhammad Zakariyya bin Maulana Muhammad 
Yahya bin Maulana Muhammad Ismail Rahmatullah “alaihim, lahir di Kampung 
Kandahla Provinsi Uttar Pradesh India, pada 10 Ramadhan 1315 H. (12 
Februari 1898 M.), di tengah keluarga yang terkenal dengan keshalihan dan 
ketagwaan. Nasabnya sampai pada shahabat besar Sayyidina Abu Bakar 
Ash-Shiddig Radhiyallahu “anhu. la mulai menghapal Al-Quran dan belajar 
ilmu-ilmu dasar dari ayahnya sendiri. Ayahnya sangat memperhatikan 


ae sapna 


vi Kitab Fadhilah Amal 


hapalannya, sehingga ia memerintahkan anaknya membaca hapalannya 
hingga seratus kali. Bahkan, pada setiap hari, Zakariya kecil tidak akan 
mendapatkan sarapan dari ibunya sebelum mengkhatamkan Al-Ouran. | 


Dasar-dasar Bahasa Urdu dan Persia ia pelajari dari pamannya Maulana 
Muhammad Ilyas Rahmatullah “alaih (pengasas kerja-kerja dakwah di India). Ia 
mulai mempelajari Shihah Sittah pada usia 18 tahun dari ayahnya. Sedangkan 
dari Syaikh Maulana Khalil Ahmad Saharanpuri Rahmatullah “alaih (penyusun 
Kitab Badzlul Majhud, Syarah Sunan Abu Dawud), ia mempelajari Shahihain, 
Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Muwaththa Imam Malik, Muwaththa 
Imam Muhammad bin Hasan, dan Syarah Ma'anil Atsar. 


Pada usia 20 tahun, ia diangkat sebagai pengajar hadits di Pondok 
Pesantren Mazahirul Ulum Saharanpur. Pada mulanya, ia mengajar Kitab 
Misykatul Mashabih dan sebagian Kitab Shahih Bukhari dan Kitab Sunan Abu 
Dawud. Tidak lama kemudian, ia diangkat sebagai pimpinan para pengajar. Ia 
mengajar Kitab Shahih Bukhari secara sempurna. Sejak itulah ia dijuluki 
“Syaikhul Hadits’. Dalam hidupnya, ia banyak melakukan perjalanan ke Afrika, 
Pakistan, Arab Saudi, dan negara-negara lain. Terakhir ia menjadi pengajar di 
Madrasah Ulum Syar'iyyah di Madinah Munawwarah dan memperoleh 
kewarganegaraan Arab Saudi. 

Sejak bertemu dengan Syaikh Khalil Ahmad Saharanpuri Rahmatullah 
“alaih, ia diangkat sebagai sekretaris pribadi dalam penulisan Kitab Badzlul 
Majhud Syarah Kitab Abu Dawud. Syaikh Khalil Rahmatullah “alaih melatihnya 
untuk menukil bahan dari berbagai kitab rujukan. Inilah permulaan karirnya 
dalam dunia penulisan. Pada tahun 1344 H., ia menyertai Maulana Khalil 
berangkat haji. 

Saat tinggal di Madinah, ia memulai penulisan kitabnya yang paling besar 
yaitu Aujazul Masalik ilaa muwaththa Imam Malik, setebal 18 jilid (diterbitkan 
Darul Oalam, Damaskus). Saat itu, ia baru berusia 29 tahun. 


la wafat pada tanggal 1 Sya'ban 1402 H. (24 Mei 1982 M.) di Madinah 
Al-Munawwarah. la dimakamkan di samping gurunya, Maulana Khalil Ahmad 
Rahmatullah “alaih di pemakaman Bagi' Madinah Munawwarah. 


Lebih dari 140 judul kitab ia tulis dalam Bahasa Arab dan Urdu. Sebagian 
sudah dicetak dan sebagian lagi belum. Di antara kitab tersebut adalah: 


Aujazul Masalik ila Muwaththa' Imam Malik, 18 jilid. 

Ta'ligat ‘ala Badzlil Majhud Syarah Abi Dawud, 14 jilid. 

Ta'ligat Lami'ud Darari “ala Jami'il Bukhari, 10 jilid. 

Ta'ligat Kaukabud Durri ‘ala Jami’ Tirmidzi, 4 jilid. 

Hajjatul Wada’ wa “Umaratun Nabi Shallallahu “alaihi wasallam. 
Al Abwab wat Tarajim Lishahihil Bukhari. 

Wujubu Ffail Lihyah. 

Asy Syari'ah wath Tharigah. 

Makanatush Shalah fil Islam. 


OOND WN 


Kata Pengantar Penerjemah vii 


Kitab-kitab ini beredar secara umum di Negeri-Negeri Arab, India dan 
Pakistan, dan diterima oleh para ulama. Selain itu, kitab-kitab di atas juga 
telah terdapat di beberapa perpustakaan-perpustakaan besar di Indonesia. 
Masih banyak lagi kitab yang ia susun maupun yang ia takhrij atau tahgig. 
Sedangkan tulisannya dalam Bahasa Urdu di antaranya adalah: 

1. Syarah Syamail Tirmidzi 

2. Fadhail Shalat. 

3. Fadhail Tabligh. 

4. Fadhail Dzikr, dan lain-lain. 

Biografinya yang lebih lengkap bisa dibaca di dalam Kitab Ad-Durruts 
Tsamin Biasaaniidi Asy Syaikh Tagiyyuddin, Dzailul A'lam, Tatimmatul A'lam, 
Takmilah Mu'jam Muallifin, Syaikh Al-Hadith Muhammad Zakariyya 
Kandahlawi dan lain-lain. | 

Demikian penerjemahan ini telah selesai, namun tentunya masih sangat 
jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, saran dan masukan dari segenap 
pembaca, sangat bermanfaat. 


Tim Penerjemah Kitab Fadhilah Amal 
Masjid Jami' Kebon Jeruk, Jakarta 
Rajab 1432 H. / Juni 2011 M. 


DAFTAR ISI 


KATA PENGANTAR PENERJEMAH ili 
DAFTAR ISI | viii 


I. KITAB KISAH-KISAH SHAHABAT RADHIYALLAHU ANHUM 
Mugaddimah م000 ا‎ 3 


Bab Kesatu: 

Ketabahan Menghadapi Kesusahan dan Cobaan demi Agama ............................................... 
1. Kisah Perjalanan Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam ke Thaif 
2. Kisah Syahidnya Sayyidina Anas bin Nadhar Radhiyallahu ‘anhu 
3. Kisah Perjanjian Damai Hudaibiyah dan Kisah Sayyidina Abu Jandal dan Sayyidina Abu 

Bashir Radhiyallahu 1 اذ[‎ 9 
Kisah Islamnya Sayyidina Bilal bin Rabah Al-Habsyi Radhiyallahu 'anhu dan Penderitaannya 12 ١ 
Kisah Islamnya Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari Radhiyallahu ‘anhu 
Kisah Penderitaan Sayyidina Khabbab bin Al-Arat Radhiyallahu anhu ... 
Kisah Penderitaan Sayyidina “Ammar Radhiyallahu anhu dan Kedua Orang Tuanya 
Kisah Islamnya Sayyidina Shuhaib Radhiyallahu 'anhu .... 
9. Kisah Islamnya Sayyidina Umar Radhiyallahu anhu ........ 
10. Kisah Hijrahnya Kaum Muslimin ke Habasyah dan Pemboikotan di Lembah Abi Thalib ......... n 
Bab Kedua: 1 

Perasaan Takut kepada Allah 1 1 1 ا‎ 

1. Kisah Baginda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam Ketika Terjadi Angin Topan .... 
2. Kisah Nasihat Sayyidina Anas Radhiyallahu'anhu Ketika Terjadi Gelap Gulita ...... 

3. Kisah Baginda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam Saat Terjadi Gerhana Matahari ... 
4 

5 


Kisah Tangisan Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam Sepanjang Malam ............. 28 

Kisah Perasaan Takutnya Sayyidina Abu Bakar Radhiyallahu anhu kepada Allah Subhaanahu 

29 000 اا 
Kisah Perasaan Takutnya Sa"yidi‏ .6 

wata'ala 
1. „Kisah Nasihat Sayyidina Ibnu Abbas Radhiyallahu ‘anhu ....... 
3. Kisah Perjalanan ke Tabuk Melewati Perkampungan Kaum Tsamud ... 


Daftar Isi ix 
Kisah Taubatnya Sayyidina Ka'ab bin Matik Radhiyallahu ‘anhu Karena Tidak Ikut dalam 
Pêrang Tabuk nn nn ne اع‎ mem en ene ekan ANA 34 
Peringatan Baginda Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam kepada Para Shahabat ١ 
Radhiyallahu'anhum yang Sedang Tertawa-tawa dengan Mengingatkan Mereka kepada 
Kubur .... 
Kisah Takutnya Sayyidina Hanzhalah Radhiyallahu anhu terhadap Kemunafikan .... 


11. 3 
Pelengkap : Kisah-Kisah Keadaan Orang-Orang yang Takut kepada Allah Subhaanahu wata'ala ... 43 


Bab Ketiga: 
Kezuhudan dan Kesederhanaan Para Shahabat Radhiyallahu San Nee 47 


Kisah Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam Menolak Tawaran Gunung-Gunung 
akan ااا ا‎ 47 
Kisah Nasihat Baginda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam kepada Sayyidina Umar 


. Radhiyallahu ‘anhu yang Menginginkan Kelapangan Hidup dan Kisah Kesederhanan 


Baginda Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam ..o...ooo.ooo.oo.oooooo.ooooooooooooooooooo 
Kisah Kelaparan Sayyidina Abu Hurairah Radhiyallahu anhu 
Kisah Gaji Sayyidina Abu Bakar Radhiyallahu ‘anhu dari Baitul Mal .. 
Kisah Gaji Sayyidina Umar Radhiyallahu anhu dari Baitul Mal 
Kisah Sayyidina Bilal Radhiyallahu ‘anhu Berhutang kepada Seorang Musyrik untuk 

Baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam ..ooooococooo..oooooooooooooooooooooo 54 
Kisah Sayyidina Abu Hurairah Radhiyallahu anhu Bertanya Satu Masalah Karena Lapar.......... 56 ` 
Kisah Pertanyaan Baginda Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam kepada Para Shahabat 

Radhiyallahu ‘anhum tentang Dua Macam Orang .........o...ooooco.oooooooooooooo.wooooooo 57 
Kisah Derasnya Kefakiran yang Menimpa Orang-Orang yang Mencintai Baginda Nabi 

Shallallahu alaihi wasallam 
Kisah Kelaparan Pasukan Al-Ambar .... 


sak E ا ا‎ 


10. 


Bab Keempat: 
Ketakwaan Para Shahabat Radhiyallahu ‘anhum ......................ooooooooooooo.ooomooooooo 58 


Kisah Undangan Makan Seorang Wanita kepada Baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam 
Sekembalinya Mengantar Jenazah ............ooooooooooooooo.ocoowo esek 58 
Kisah Baginda Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam Tidak Bisa Tidur Semalam Suntuk Karena 
Sebutir Kurma اااي ااا‎ 58 
Kisah Sayyidina Abu Bakar Radhiyallahu anhu Memuntahkan Makanan yang Diberikan 
Seseorang dari Upah Mantera .....ooooooooo..ooooooooooooooooooooooco.mo Woow 61 
Kisah Sayyidina Umar Radhiyallahu 'anhu Memuntahkan Susu yang la Minum dari Unta 

Zakat 
Kisah Sayyidina Abu Bakar Radhiyallahu anhu Menyerahkan Kebunnya ke Baitul Ma 
Karena Kehati-hatiannya ............ooooooooocooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 62 
Kisah Syaikh Ali bin Ma'bad Rahmatullah ‘alaih Mengeringkan Tinta dengan Debu Rumah 


Kisah Sayyidina Ali Radhiya uburan .. 
Anjuran untuk Memakan Harta yang Halal dan Menjauhi Harta yang Haram . 
Kisah Sikap Hati-Hati yang Sangat Tinggi Sayyidina Umar Radhiyallahu anhu .... 


1. 


2. 


3. 


x Kitab Fadhilah Amal 
10. Kisah Khalifah Umar bin Abdul Aziz Rahmatullah ‘alaih Tidak Mengangkat Pimpinan yang 


Pernah Diangkat oleh Hajjaj ................................... مس مومسم‎ 66 
Bab Kelima: 
Kegairahan dan Kecintaan Terhadap Shalat yang Khusyu’ dan Khudhu'........................ 67 


1. Firman Allah Subhaanahu wata'ala Mengenai Orang yang Mengerjakan Ibadah-Ibadah 


2. Kisah Baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam Shalat Sepanjang Malam .. 
3. Kisah Baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam Membaca Enam Juz Al- Quran dalam 

Empat Rakaat 0 و00‎ 68 
4. Kisah Keadaan Shalat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abdullah bin Zubair, 

Sayyidina Ali Radhiyallahu ‘anhum, dan Shahabat-shahabat yang Lain 
5, Kisah Shalat Shahabat Anshar yang Terkena Panah Ketika Bertugas Jaga Malam Bersama 

Seorang Shahabat Muhajir ........e.ooorcoocooro.oooooooocoocooooooooooooooooooo 71 
6. Kisah Sayyidina Abu Thalhah Radhiyallahu ‘anhu Menginfakkan Kebunnya karena 

Mengganggu Kekhusyu'annya dalam Shalat .... 
7. Kisah Sayyidina Ibnu Abbas Radhiyallahu anhuma Tidak Mempedulikan Matanya yang 


Sakit Demi Shalat اتج‎ Dees ane Gae ea CS ange aa AA 73 
8. Kisah Para Shahabat Radhiyallahu ‘anhum Langsung Menutup Toko Mereka Ketika Tiba 
Waktu Shalat... ann fenare arate الا‎ 74 


9. Kisah Shalatnya Sayyidina Khubai iyallahu 'anhu Ketika Akan Dibunuh dan Syahidnya 
Sayyidina Zaid dan Sayyidina Ashim Radhiyallahu ‘anhuma .................... mna 75 

10. Kisah Permohonan Seorang Shahabat untuk Bersama 
Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam di Surga .... 


Bab Keenam: 
litsar, Kasih Sayang, dan Membelanjakan Harta di Jalan Allah Subhaanahu wata'ala ...79 
1. Kisah Seorang Shahabat Radhiyallahu anhu Memadamkan Lampu demi Menjamu Tamunya 79 
2. Kisah Seorang Shahabat Radhiyallahu anhu Memadamkan Lampu untuk Menjamu 
Seseorang yang Berbuka Puasa ....................vooooooo.roooooooooooooooooooooo 
3. Kisah Seorang Shahabat Radhiyallahu 'anhu Membayar Zakat Unta 
4. Kisah Sayyidina Umar Radhiyallahu 'anhu Ingin Mengalahkan Sayyidina Abu Bakar 
Radhiyallahu anhu dalam Betinfak .............o..ooooooooooooooooocoooo.oooooooooooooo 81 
5. Kisah Syahidnya Para Shahabat Radhiyallahu ‘anhum dalam Kehausan Karena 
Mengutamakan Saudaranya 
6. Kisah Pengkafanan Sayyidina Hamzah Radhiyallahu “anhu 
7. Kisah Kepala Kambing yang Diberikan oleh Seorang Shahabat Radhiyallahu anhu Lalu 
Kembali Lagi kepada Pemberinya .... 
8. Kisah Sayyidina Umar Radhiyallahu ‘anhu Mengajak Istrinya Menolong Orang yang Akan 
Melahirkan 
9. Kisah Sayyidina Abu Thalhah Radhiyallahu anhu Menginfakkan Kebunnya .... 
10. Kisah Sayyidina Abu Dzar Radhiyallahu ‘anhu Memperingatkan Pembantunya .................... 87 
11. Kisah Kedermawanan ma na ena anhu dan NBS e 
Abdullah Radhiyallahu anhu... tmn imi 


Daftar Isi xi 


Bab Ketujuh: 
Keberanian, Kepahlawanan, dan Rindu Mati......................? A 5 


Kisah Doa Sayyidina Abdullah bin Jahsy dan Sayyidina Sa'ad Radhiyallahu anhuma .............. 
Kisah Keberanian Sayyidina Ali Radhiyallahu 'anhu dalam Perang Uhud .. 
Kisah Syahidnya Sayyidina Hanzhalah Radhiyallahu anhu 
Kisah Sayyidina Amr Bin Jamuh Radhiyallahu anhu Mendambakan Syahid .. 
Kisah Syahidnya Sayyidina Mush'ab Bin Umair Radhiyallahu anhu ....ooo..ooooooooooooooo 
Kisah Sayyidina Sa'ad Radhiyallahu ‘anhu Mengirim Surat kepada Rustum dalam Perang 
Bau ا لد ابونج اسم وا وو و وا‎ Pa و‎ AA E 97 
Kisah Syahidnya Sayyidina Wahb Bin Qobus Radhiyallahu ‘anhu dalam Perang Uhud ............. 98 
Kisah Perang Bi't Maunah ....oovoooooooooooooooooooooooooooooooooooooomoooooo 99 
Kisah Ucapan Sayyidina Umair Radhiyallahu anhu, Bahwa Memakan Kurma adalah 
Menghabiskan Waktu 
Kisah Hijrahnya Sayyidina Umar Radhiyallahu 'anhu . 
Kisah Perang Mu'tah .........oooooooooooooooooooo 
Kisah Percakapan Syaikh Sa'id bin Jubair Rahmatullah ‘alaih dan Hajjaj Bin Yusuf 


1. 


10. 
11. 
12. 


Bab Kedelapan: 


Para Shahabat Radhiyallahu 'anhum yang Ahli Fatwa 
Kisah Sayyidina Abu Bakar Radhiyallahu anhu Membakar Lembaran Hadits yang Ia 
Kumpulkan 
Kisah Sayyidina Mush'ab Bin Umair Radhiyallahu anhu Mengajarkan Agama .... 
Kisah Pengajaran Sayyidina Ubay Bin Ka'ab Radhiyallahu anhu aroro.iooo.oooooooooomoo 
Kisah Keingintahuan Sayyidina Hudzaifah Radhiyallahu 'anhu terhadap Fitnah-Fitnah 

yang akan Terjadi 
Kisah Sayyidina Abu Hurairah Radhiyallahu anhu Menghapal Hadits ... 
Kisah Terbunuhnya Musailamah dan Pengumpulan Al-Qur'an ,.....oo.o.ooooo.moooocoooo oom 
Kisah Kehati-hatian Sayyidina Ibnu Mas'ud Radhiyallahu 'anhu dalam Meriwayatkan 

Hadits 0 -ذ010101011010101071‎ anna hem benang kal ana 
Kisah Perjalanan Seseorang dari Madinah ke Damaskus Hanya untuk Sebuah Hadits . 
Kisah Semangat Sayyidina Abdullah Bin Abbas Radhiyallahu anhuma Menuntut Ilmu 
Kemuliaan Ilmu dan Adab-Adabnya 
Jasa-Jasa Para Ulama dalam Menjaga Ilmu 


Semangat Menuntut Ilmu dan Mendalaminya 


1. 
2. 


3. 
4. 
5. 


6. 
7. 
8. 


9. 


10. 
1. 
12. 


Bab Kesembilan: 
Ketaatan Para Shahabat Radhiyallahu Anhum kepada Perintah dan Kehendak 
Baginda Rasulullah Shallallahu ال 12 1 1 1 1 1 1 1 ا‎ 132 


Kisah Sayyidina Abdullah Bin Amr Bin Ash Radhiyallahu anhuma Membakar Selimutnya .... 132 
Kisah Seorang Shahabat Anshar Radhiyallahu “anhu Merobohkan Bangunan Kubahnya ....... 133 
Kisah Para Shahabat Radhiyallahu ‘anhum Melepaskan Kain Selimut Merah dari Untanya ... 134 
Kisah Sayyidina Waail Radhiyallahu anhu Memotong Rambutnya karena Mendengarkan 

Lafadz بس ج2100‎ A MEN ANA ا ل‎ 135 


1. 


2. 
3. 
4 


Kitab Fadhilah Amal 


Kisah Kesusahan Sayyidina Ibnu Mas'ud Radhiyallahu anhu ketika Salamnya Tidak 

Dijawab oleh Baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam “.eoocorooocoooocooooooooom 135 
Kisah Kebiasaan Sayyidina Suhail Bin Hanzhaliyah Radhiyallahu 'anhu dan Kisah Sayyidina 
Khuraim Radhiyallahu anhu Memotong Rambutnya ... ..13 
Kisah Sayyidina Ibnu Umar Radhiyallahu 'anhuma Tidak Mau Berbicara dengan Anaknya ....136 
Kisah Sayyidina Ibnu Umar Radhiyallahu anhuma Menjawab Sebuah Pertanyaan ............... 138 
Kisah Sayyidina Ibnu Mughaffal Radhiyallahu anhu Tidak Mau Berbicara kepada 

Keponakannya Disebabkan Permainan Khadzaf 
Kisah tentang Janji Sayyidina Hakim Bin Hizam Radhiyallahu anhu untuk Tidak Meminta ...139 
Kisah Sayyidina Hudzaifah Radhiyallahu 'anhu Bertugas Menjadi Mata-Mata ....................... 139 


xii 
5. 
6. 
7. 


8. 
9. 


10. 


11. 


Bab Kesepuluh: 


Kisah Tasbih Sayyidatina Fathimah Radhiyallahu ‘anha ..... 
Kisah Sedekahnya Sayyidatina Aisyah Radhiyallahu ‘anha .... 

Kisah Sayyidina Ibnu Zubair Radhiyallahu anhuma Melarang Sayyidatina ‘Aisyah 

Radhiyallahu ‘anha Bersedekah dan Kemarahan Sayyidatina 'Aisyah Radhiyallahu ‘anha ...... 
Kisah Takutnya Sayyidatina “Aisyah Radhiyallahu ‘anha kepada Allah Subhaanahu wata'ala. e 
Kisah Doa Sayyidina Abu Salamah Radhiyallahu ‘anhu dan Hijrahnya Sayyidatina Ummu 
Salamah Radhiyallahu anha ..................... معطم ممم ممم ممم ممم ممعم‎ wonsa ممعم وم‎ mma 146 
Kisah Keikutsertaan Sayyidatina Ummu Ziyad Radhiyallahu ‘anha dan Wanita Lain 

dalam Perang Khaibar ..............voovoocoocooo.ooooooooo.oo.Wooooooco.Woooooooo 148 
Kisah Keinginan Sayyidatina Ummu Haram Radhiyallahu ‘anha Mengikuti Perang Laut ....... 149 
Kisah Perbuatan Sayyidatina Ummu Sulaim Radhiyallahu ‘anha dengan Suaminya 

Saat Putra Mereka Meninggal 
Kisah Sayyidatina Ummu Habibah Radhiyallahu ‘anı 
Duduk di Atas Tikarnya ........oo.oooooooooooooooomo0m PEE E 
Kisah Pembelaan Sayyidatina Zainab Radhiyallahu ‘anha Terhadap Sayyidatina ‘Aisyah 
Radhiyallahu ‘anha dalam Peristiwa Tuduhan Palsu 
Kisah Sayyidatina Khansa' Radhiyallahu ‘anha Mendorong Keempat Anaknya 

untuk Ikut dalam Pertempuran ...........o.oooooocoooooo.mo.Woo.oooooooooomooo 155 
Kisah Sayyidatina Shafiyah Radhiyallahu ‘anha seorang diri Membunuh Seorang Yahudi ..... 156 
Kisah Sayyidatina Asma’ Radhiyallahu ‘anha Bertanya tentang Pahala bagi Kaum Wanita .... 157 
Kisah Islamnya Sayyidatina Ummu Ammarah Radhiyallahu ‘anha dan Keikutsertaannya 

dalam Perang ا‎ 010 159 


. Kisah Islamnya Sayyidatina Ummu Hakim Radhiyallahu 'anha dan Keikutsertaannya 


dalam Peperangan .... 


. Kisah Syahidnya Sayyidatina Sumayyah Radhiyallahu 'anha, Ibu Sayyidina Ammar 


D AN a soa dha aaa aE 162 


. Kisah Kehidupan Sayyidatina Asma' Binti Abu Bakar Radhiyallahu ‘anhuma dan Kesulitan 


Hidupnya 


. Kisah Hiirahnya Sayyidina Abu Bakar Radhiyallahu anhu Membawa Seluruh Hartanya 


dan Upaya Sayyidatina Asma’ Radhiyallahu ‘anha Menenangkan Kakeknya .......................... 164 


Semangat Kaum Wanita dalam Mengamalkan Agama .. 


1. 
2. 
3. 


4. 
5. 


xiii 
165 


166 


167 


169" 
169 


170 
A71 
13 
174 
15 


16 
178 


179 


180 
181 


183 


194 
195 


Daftar Isi 

19. Kisah Kedermawanan Sayyidatina Asma’ Radhiyallahu anha oroooo.ooooooooooooooooo an 
20. Kisah Hijrahnya Putri Baginda Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam, Sayyidatina Zainab 

Radhiyallahu ‘anha, dan يي‎ 
21. Kisah Semangat Sayyidatina Rubayyi' Binti Mu'awidz Radhiyallahu 0 

terhadap Agama 1 1 1 aiit 
Sekilas tentang Kehidupan Istri-istri dan Anak-Anak Baginda Rasulullah 
Shallallahu ‘alaihi wasallam .............oooocoooooo.ooooooooooooownenne 
1.  Sayyidatina Khadijah Radhiyallahu ‘anha ... 


2.  Sayyidatina Saudah Radhiyallahu ‘anha . 
3.  Sayyidatina'Aisyah Radhiyallahu ‘anha ....... 

4.  Sayyidatina Hafshah Radhiyallahu anha .................. 
5.  Sayyidatina Zainab binti Khuzaimah Radhiyallahu anha ... 
6 

7 

8 


Sayyidatina Ummu Salamah Radhiyallahu 'anha ...... 
Sayyidatina Zainab Binti Jahsy Radhiyallahu anha “.ooooooooooooooooooooooo.ooooooo 

.  Sayyidatina Juwairiyah Binti Harits Radhiyallahu 011/10 “ooooooooooooocoooowocen nemu 
9.  Sayyidatina Ummu Habibah Radhiyallahu anha ...... 
10. Sayyidatina Shafiyah Radhiyallahu anha 
11.  Sayyidatina Maimunah Radhiyallahu ‘anha 


Sekilas tentang Anak-Anak Baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ... 
Sayyidina Qasim Radhiyallahu ‘anhu 
Sayyidina Abdullah Radhiyallahu anhu 
Sayyidina Ibrahim Radhiyallahu 'anhu .. 
Sayyidatina Zainab Radhiyallahu ‘anha .. 
Sayyidatina Rugayyah Radhiyallahu ‘anha ... 
Sayyidatina Ummu Kultsum Radhiyallahu anha 
Sayyidatina Fathimah Radhiyallahu “anha .....oowoooooooooocoo.oooooooo 


INA en ا ای‎ a 


Bab Kesebelas: 
Semangat Anak-Anak dalam Agama .. 
1. Melatih Anak-Anak Berpuasa 
2. Hadits-Hadits yang Diriwayatkan Sayyidatina Aisyah Radhiyallahu ‘anha dan 
Semangatnya dalam Ilmu ... 
3. Semangat Sayyidina Umair Radhiyallahu anhu dalam Berjihad . 
Kisah Sayyidina Umair Radhiyallahu anhu Bersembunyi untuk ikut serta dalam Perang 
Badar c; pan ann وا اا ا ال ا‎ ALA Sendat 
Kisah Dua Anak Anshar yang Membunuh Abu Jahal .........ooo.ooooroooooooooooooooo 
Kisah Persaingan antara Sayyidina Rafi” dan Sayyidina Ibnu Jundub Radhiyallahu ‘anhuma .. 
Kisah Sayyidina Zaid Radhiyallahu anhu Diistimewakan Karena Hapalan Al-0urannya ........ 
Kisah Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri Radhiyallahu ‘anhu Ketika Masih Kecil Ditinggal 
Syahid: oleh AYAMNYA! اا‎ 1 A i 
9. Kisah Sayyidina Salamah bin Akwa’ Radhiyallahu 'anhu Seorang Diri Melawan 
اا ا الال اللاي‎ eea nan sane eaaa eaaa anana anan enaan eat A 


و كو ابح مم 


و 


xiv Kitab Fadhilah Amal 5 
10. Kisah Semangat Sayyidina Barra’ Radhiyallahu ‘anhu dalam Perang Badar 
11. Kisah Sikap Sayyidina Abdullah bin Abdullah bin Ubay Radhiyallahu 'anhu terhadap 
Ayahnya 
12. Kisah Sayyidina Jabir Radhiyallahu anhu Menyertai Perang Hamra'ul Asad .... 
13. Kisah Keberanian Sayyidina Ibnu Zubair Radhiyallahu anhuma dalam Pertempuran 
Melawan Bangsa ROMAWI .........oroooooooo.ooooooooooooo.ooooooomoemenae 202 
14. Kisah Sayyidina Amr bin Salamah Radhiyallahu anhu Menghapal Ayat-Ayat Al-Qur'an 
Ketika Masih Kafir .... 
15. Kisah Sayyidina Ibnu Abbas Radhiyallahu 'anhuma Merantai Kaki Hamba Sahayanya ......... 204 
16. Kisah Sayyidina Ibnu Abbas Radhiyallahu ‘anhuma Menghapal Al-Qur'an Ketika Masih 
Kanak-Kanak Sana nn 1 NGG 
17. Kisah Sayyidina Abdullah bin Amr bin Ash Radhiyallahu 'anhuma Menghapal Hadits ........... 
18. Kisah Sayyidina Zaid bin Tsabit Radhiyallahu ‘anhu Menghapal Al-Qur'an ...........: Dn 
19. Kisah Sayyidina Hasan Radhiyallahu 'anhu Mencari Ilmu Ketika Masih Kanak-Kanak 
20. Kisah Sayyidina Husain Radhiyallahu anhu Mencari Ilmu Ketika Masih Kanak-Kanak ......... 
Bab Keduabelas: 
Contoh-Contoh Kecintaan Para Shahabat Radhiyallahu anhum Terhadap 
Baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam .......................... an 211 
Kisah Penderitaan Sayyidina Abu Bakar Radhiyallahu 'anhu Ketika Menyatakan 
' Keislamannya secara Terang-terangan ................. 0 0 000000000000000 211 
2. Kisah Kesedihan Sayyidina Umar Radhiyallahu anhu Ketika Baginda Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wasallam Wafat 
3. Kisah Kecemasan Seorang WanitaAnshar Terhadap Keselamatan Baginda Rasulullah 
Shallallahu ا‎ wasallam .................. meme ةي‎ 215 
4. Kisah Perbuatan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Mughirah, dan Umumnya Para Shahabat 
Radhiyallahu 'anhum di Hudaibiyah 
5, Kisah Sayyidina Ibnu Zubair Radhiyallahu anhuma Meminum Darah Baginda Rasulullah 
Shallallahu ‘alaihi wasallam ا ا‎ 00 219 
6. Kisah Sayyidina Malik bin Sinan Radhiyallahu anhu Meminum Darah Baginda 
Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam 
7. Kisah Sayyidina Zaid Bin Haritsah Radhiyallahu ‘anhu Menolak untuk Pulang Bersama 
Ayahnya 1 Pa 220 
8. Kisah Perbuatan Sayyidina Anas Bin Nadhar Radhiyallahu anhu dalam Perang Uhud .......... 23 
9. Kisah Pesan Sayyidina Sa'ad Bin Rabi' Radhiyallahu 'anhu dalam Perang Uhud ..................... 223 
10. Kisah Seorang Wanita yang Meninggal Dunia Ketika Melihat Kubur Baginda Nabi 
Shallallahu ‘alaihi wasallam 1 اااي ةي‎ 224 
11. Beberapa Kisah tentang Perasaan Cinta Para Shahabat Radhiyallahu anhum terhadap 
Baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam ... 
Catatan 


Penutup : Adab-Adab kepada Para Shahabat Radhiyallahu Anhum dan Sekilas tentang 


Keutamaan Mereka .......eooooooooooooooooo.ooooooooooooowena 230 


Daftar Isi KV 


I. KITAB FADHILAH SHALAT 


: Pentingnya Shalat .... 
: Keuntungan Shalat 


= Lima Pondasi dalam Islam .. 
= Shalat Menggugurkan Dosa seperti Daun-Daun Berguguran di Musim 
PEP ai aan Rees 
Dalam Membersihkan Dosa, Shalat Bagaikan Sungai yang Mengalir ........ 
Bergegas Shalat dalam Setiap Musibah ................oo.voccoco.oo.ooooooo 
Shalat Menggugurkan Dosa-Dosa dari Setiap Anggota Badan ... 
Ahli Shalat Masuk Surga Terlebih Dahulu dari si Syahid 
Malaikat Menyeru: Padamkan Api yang Membakar Dirimu 
dengan Shalat! .. 
= Jaminan Masuk Surga bagi yang Menjaga Shalat .... 

= Dua Rakaat Shalat Sunnah Lebih Baik daripada Berapa pun Harta Dunia . 255 
= Wasiat Terakhir Baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ............... 256 
s 


Keutamaan Shalat Isyraq ....oooooooooo..oo.ooooooooooooooooooooooooo 256 
Ringkasan 40 Hadits tentang Fadhilah Shalat dan Kepentingannya .......... 256 


: Hadits-Hadits tentang Ancaman dan Celaan Bagi Orang yang Meninggalkan 


a  Pembeda Antara Orang Beriman dan Orang Kafir adalah Shalat 

= Tujuh Nasihat Baginda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam .. 

= Mementingkan Shalat dan Mendidik Anak 

= Ketinggalan Satu Shalat Seolah-olah Kehilangan Seluruh Harta dan 
Keluarga 


= Mengumpulkan Dua Shalat Tanpa Udzur Adalah Dosa Besar . .267 
= Orang-Orang yang Masuk Surga Tanpa Hisab . 274 
= Keutamaan اا ل‎ seen. 275 


= Keutamaan Wudhu yang Diteruskan dengan Shalat Sunnah . 
= Pahala Shalat Berjama'ah Dilipatkan 27 Kal 
= Pahala Shalat Berjama'ah Dilipatkan 25 Kali... 


= Ancaman bagi yang Tidak Berjamaah Selepas Mendengar Adzan .. 1 
= Kepentingan Shalat Fardhu Dibandingkan dengan Shalat Sunnah ............ 296 


= Sebagian Orang Hanya Mendapatkan Sedikit Pahala dalam Shalatnya .....313 


: Shalat Berjamaah ................... 
: Keutamaan Shalat Berjamaah ... 


: Ancaman bagi yang Meninggalkan Shalat Berjamaah .... 


: Khusyu' dan Khudhu' dalam Shalat 
: Ayat-Ayat Al-Qur'an Mengenai Ikhlas, Khusyu’ dan Khudhu'. 
: Kisah Shalatnya Orang-Orang Shalih ... 
: Hadits-Hadits Mengenai Ikhlas, Khusyu' dan Khudhu'.. 


Mugaddimah 
Bab Kesatu 
Pasal 1 


Pasal 2 


Bab Kedua 
Pasal 1 


Pasal2 - 


Bab Ketiga 
Pasal 1 
Pasal 2 
Pasal 3 


xvi Kitab Fadhilah Amal 


«Shalat yang Sempurna Membersihkan DOSA-DOSA ................... nan 314 
= Kekurangan dalam Shalat Fardhu akan Disempurnakan dengan Shalat 
SUNAN: an ageng AN ANA KAA 315 


= Amalan Pertama yang Kali akan Dihisab pada Hari Kiamat adalah Shalat 317 
= Shalat yang Tidak Sempurna Sujud dan Rukuknya adalah Bentuk 
Pencurian yang Paling Hina ...... 318 
= Larangan Bergerak-gerak dalam Shalat ... ...319 
= Bukan Shalat yang Sempurna Kalau Tidak Mencegah dari Kemungkaran 321 
= Keutamaan Rakaat yang Panjang .............oooooooooooooooooooooooooooo 322 
Pasal 4. : 12.000 Keutamaan dalam Shalat ......................... «326 
= Terjemahan dan Maksud Pujian-Pujian ........ ...328 
Pasal5  : Kisah Takutnya Orang-Orang Shalih kepada Allah Subhaanahu Wata'ala .......... 329 
Catatan Penting Terakhir 335 
= Satu Hal yang Penting .. 335 


HI. KITAB FADHILAH TABLIGH 
Muqaddimah: recesses e NA an 339 


Bab Kesatu : Ayat-Ayat Yang Menegaskan Pentingnya Menyuruh kepada Kebaikan dan 
Mencegah Dari Kemungkaran .....o..oo.ooorooo.oooooocoooooooooomooo 342 


“Bab Kedua. : Hadits-Hadits Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang 
` Menegaskan Pentingnya Amar Ma'ruf Nahi Munkar .. 


Bab Ketiga : Peringatan Agar Memperbaiki Diri Sendiri 
Bab Keempat : Keutamaan Memuliakan Saudara Muslim dan Ancaman Bagi yang 

Menghinanya 
Bab Kelima : Pentingnya Iman, Ikhlas, dan Ihtisab .. 
Bab Keenam : Pentingnya Memuliakan Ulama ........ 


Bab Ketujuh : Pentingnya Bersahabat Dengan Orang-Orang yang Dekat dengan Allah 
Subhaanahu Wata'ala dan Duduk di Majelis Mereka ........................... ma 375 


IV. KITAB FADHILAH DZIKIR 
Mugaddimah 
. Bab Kesatu : Keutamaan Dzikir Secara UMUM ...ooooooooooooooco.wooooooocooooooooo 385 
Pasal] : Ayat-Ayat tentang Dzikir ....... 
` Pasal2 : Hadits-Hadits tentang Dzikir 
=  Berdzikir kepada Allah Subhaanahu wata'ala dan Siksa Kubur .. 

= Dzikir selepas Shalat Ashar dan Shubuh ... 

Fab Kedua : Keutamaan Kalimah Thayyibah 
Pasal 1 : Ayat-ayat yang Mengandung Kalimah Thayyibah 
= Takmil (Pelengkap)... na. 
Pasal2 : Ayat-Ayat yang Menyebutkan Kalimah Thayyibah .... 


Daftar Isi xvii 


Pasal3 : Hadits-Hadits tentang Keutamaan Kalimah Thayyibah ...................................... 464 
= Bahaya Candu dan Keuntungan Siwak ... 
= Perhatian ......... AET 


Bab Ketiga : Keutamaan Kalimah Tasbihat ... 
Pasal] : Ayat Ayat tentang Kalimah Tasbihat ....................... 
Pasal2 : Hadits-Hadits tentang Keutamaan Kalimah Tasbihat .. 

Na 1 geg a 121212 1212 2 2 2 2 2 A AN 552 


V. KITAB FADHILAH AL-OUR'AN 


Mugaddimah 
=  Adab-Adab Membaca Al-Qur'an .. 
= Masalah Penting ... 

Empat Puluh Hadits Mengenai Keutamaan Al-Qur'an . 
e Sikap Iri yang Diperbolehkan 

Al-Qur'an Meninggikan Derajat Satu Kaum dan Merendahkan Derajat Kaum yang Lain .606 

Syafa'at Al-Qur'an 

Baca Terus dan Teruslah Naik .. 

Setiap Huruf Mendapatkan 10 Kebaikan ....... 

Keutamaan Mengajarkan Al-Qur'an kepada Anak ... 

Keutamaan Khusus Hafizh Al-Qur'an ....................... 

Hafizh Al-Qur'an Mensyafa'ati 10 Keluarganya yang Wajib Masuk Jahannam .... 

Hati Kosong dari Al-Qur'an Seperti Rumah Kosong 

Keutamaan Al-Qur'an Jika Dibandingkan dengan Tasbih dan Takbir 

Sebaik-baik Kekayaan 

Keutamaan Membaca Al-Qur'an dengan Melihat Mushaf 

Membersihkan Karat di Hati dengan Membaca Al-Qur'an 

Al-Qur'an Adalah Cara yang Paling Baik untuk Taqarrub kepada Allah 

Subhaanahu wata Ola ب ا‎ 61 

= Orang yang Selalu Membaca Al-Qur'an Adalah Hamba Khusus Allah 
Subhaanahu 0 

= “Membaca Al-Qur'an dengan Suara yang Bagus .. 

= Allah Subhaanahu wata'ala Mendengarkan Bacaan Al-Qur'an مسومو ممم‎ 636 

= Al-Qur'an Adalah Pengganti Kitab-Kitab Terdahulu Disertai Tambahan-Tambahan 

yang Khas (yang tidak ada dalam kitab-kitab terdahulu) 

Pembaca dan Pendengar Al-Qur'an Mempunyai Keutamaan Masing-Masing ... 

Membaca Al-Qur'an dengan Suara Nyaring atau Lirih 

Puasa dan Al-Qur'an Memberikan Syafa'at pada Hari Kiamat 

Al-Qur'an Adalah Pemberi Syafa'at yang Paling Besar ...... 

Tiga Golongan yang Terbebas dari Hisab pada Hari Kiamat 

Ayat-ayat Al-Qur'an dan Shalat-Shalat Sunnah ....... 

Pahala Membaca 10 Ayat Al-Qur'an 


xviii Kitab Fadhilah Amal 
= Pahala Membaca 100 Ayat Al-Qur'an .................. oom... 
= Jalan Selamat dari Semua Fitnah Ada dalam Al-Qur'an 
Khatimah (Penutup) 
Tatimmah (Penyempurna) .. 
Intisari ............. 
Pelengkap sas 


VI. KITAB FADHILAH RAMADHAN 


Bab Kesatu : Keutamaan Ramadhan 
= Lima Hadiah untuk Umat Baginda Muhammad Shallallahu alaihi wasallam . 5 
= Baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam Mencela Orang yang Tidak Memperhatikan. 

Bulan Ramadhan dengan Doa Beliau .............vo.voooooorooooooo.ooWooocooo 702 
Bab.Kedua : Malam Lailatul Qadar ... 
Bab Ketiga : I'tikaf... 

a Masalah Fiqih 
= Peringatan. 
= Munajat 


VII. KITAB SATU-SATUNYA CARA MEMPERBAIKI 


KEMEROSOTAN UMAT 
Ki ااا‎ 1 1 0 aT REA 763 
Satu-Satunya Cara Memperbaiki Kemerosotan Umat .............o..o”coo.oooooooooooo.oo. 764 


Beberapa Penyebab Kelalaian Kita .... 
« Penyebab Pertama ..................... 
= Penyebab Kedua ....... 
= Penyebab Ketiga .. 
= Penyebab Keempat .. 
= Penyebab Kelima . 
® Penyebab Keenam ... 

Langkah-Langkah Perbaikan Umat .... 
= (ara Kerja : 
=  Adab-Adab Bertabligh .. 


DAFTAR RUJUKAN KITAB FADHILAH AMAL 791 


ai 


| Mugaddimah 


Syaikhul Hadits Maulana $ 
Muhammad Zakariyya Al-Kandahlawi : 
Rahmatullah ‘alaih 
KITAB 


KISAH-KISAH 
SHAHABAT 


سس سس سس سس سس سس سس ع سس سسس 


Judul Asli Urdu: . 
Hikayat Shahabah 


Penyusun: 
Syaikhul Hadits Maulana Muhammad Zakariyya Al-Kandahlawi Rahmatullah 'alaih 


Judul Buku: . 
Kitab Kisah-Kisah Shahabat Radhiyallahu Anhum 


Penerjemah: 
Tim Penerjemah Kitab Fadhilah Amal Masjid Jami' Kebon Jeruk Jakarta 


Penerbit: 
Pustaka Ramadhan 
Jl, Parakan Saat RT 05/06 No. 6, Cisaranten Endah, 
Arcamanik Bandung, Telp. (022) 7200526, 7213304 
4 


———————— www  — 


MUOADDIMAH 


PENGEN يسو‎ 


E 
55 چ ورو ورا رورو 3 وس و رم“ 5 2 و‎ 
Na MJ BG AJ se UA عل رَسولو الك ر ير‎ a a Aan 


5 2 


Pada tahun 1353 Hijriyah, seorang hamba Allah Subhaanahu wata'ala 
sekaligus seorang syaikh pembimbing yang sangat saya hormati (Maulana 
Muhammad Ilyas Rahmatullah “alaih), telah menyuruh saya agar menulis 
sebuah kitab berbahasa Urdu yang berisi tentang kisah-kisah kehidupan para 
shahabat Radhiyallahu “anhum, dan khususnya tentang keteguhan agama para 
wanita dan anak-anak shahabat. Harapannya, orang-orang yang gemar 
membacakan kisah kepada anak-anaknya, dapat mengganti dongeng-dongeng 
palsu yang merusak, dengan kisah-kisah berharga ini. Hal itu menyebabkan 
peningkatan agama mereka. Bila para ibu di rumah meninggalkan dongeng- 

` dongeng palsu dan menggantinya dengan kisah-kisah shahabat, maka akan 
menumbuhkan rasa cinta dan rasa memuliakan kepada para shahabat dalam 
hati anak-anak serta meningkatkan semangat mereka terhadap agama. 


Nasihat dan petunjuknya bagi saya sungguh penting untuk diamalkan. 
Selain hutang budi saya terhadap kebaikannya, saya juga berharap dengan 
menunaikan cita-cita orang shalih yang dekat dengan Allah Subhaanahu 
wata'ala ini, akan menjadi sumber kebahagiaan di dunia dan akhirat. 
Meskipun demikian, karena kelemahan saya, tidak ada harapan bahwa saya 
akan mampu menunaikan tugas itu sesuai dengan keinginan dia. Oleh karena 
itu, dia menyampaikan perintah ini berkali-kali selama empat tahun, tetapi 
saya belum mampu mengerjakan perintah dia dan saya merasa malu atas 
ketidakmampuan saya. 


Pada bulan Shafar 1357 Hijriyah, karena suatu penyakit yang saya derita, 
untuk beberapa hari saya dilarang berpikir terlalu keras. Kemudian timbul 
dalam pikiran saya, hendak menggunakan masa-masa tersebut untuk 
menunaikan pekerjaan yang penuh berkah ini. Saya berpikir, tidaklah mengapa 
searidainya kelak karya tulis ini hasilnya tidak begitu dia sukai. Yang penting 
saya telah menggunakan waktu-waktu senggang ini untuk melakukan 
pekerjaan yang begitu berharga dan penuh berkah ini. 

Tidak diragukan lagi, bahwa memang kisah-kisah para kekasih Allah 
Subhaanahu wata'ala itu, layak untuk diteliti, dicari, dan diambil pelajarannya. 
Terutama para shahabat Radhiyallahu “anhum yang telah dipilih oleh Allah 
Subhaanahu wata'ala untuk menyertai kekasih-Nya, yaitu Baginda Rasulullah 


4 Kitab Kisah-Kisah Shahabat 


Shallallahu “alaihi wasallam. Mereka orang-orang yang sangat layak kita 
teladani. Selain itu, dengan sering mengulang-ulang kisah kehidupan orang- 
orang yang dekat dengan Allah Subhaanahu wata'ala, akan menyebabkan 
turunnya rahmat Allah Subhaanahu wata'ala. Pemimpin ahli tasawwuf, 
Syaikh Junaid Al-Baghdadi Rahmatullah “alaih, mengatakan bahwa cerita-cerita 
orang shalih adalah seperti satu pasukan dari pasukan-pasukan Allah 
Subhaanahu wata'ala yang dengannya hati para murid akan mendapatkan 
kekuatan. Ada seseorang yang bertanya kepadanya, “Adakah dalil yang 
menguatkan hal itu?” la menjawab; “Ya, Allah Subhaanahu wata'ala gabah i 


3 Pa في زه‎ BÉ yit Ea LL Kira 5 و‎ 
ORI 


“Dan semua kisah dari para Rasul, Kami ceritakan kepadamu yang dengannya 
Kami teguhkan hatimu. Dan di dalam cerita ini engkau mendapatkan 
kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. 5 
(Q.S. Huud: 120, dari Kitab Bayanul Quran) 


Ada satu hal yang harus diresapi dalam hati, bahwa hadits-hadits Baginda 
Nabi Shallallahu “alaihi wasallam atau kisah-kisah orang-orang shalih, begitu 
juga kitab-kitab masail dan nasihat orang-orang yang terpercaya, tidak cukup 
hanya dibaca sekali kemudian berhenti untuk selamanya. Namun, sesuai 
dengan kemampuan dan keadaan masing-masing, hendaknya dibaca berulang- 
Ulang. 

Syaikh Abu Sulaiman Darani Rahmatullah “alaih, seorang waliyullah, 
berkata, “Suatu ketika aku hadir dalam suatu majelis untuk mendengarkan 
nasihat. Nasihat itu sangat berkesan di hati, tetapi setelah majelis itu selesai, 
kesan itu mulai hilang dari hatiku. Aku menghadiri majelis tersebut kedua 
kalinya, maka aku merasakan kesan nasihat tersebut terus tertanam dalam 
hati selama perjalanan ke rumah. Pada kehadiranku yang ketiga kalinya, aku 
merasakan kesan tersebut terus tertanam dalam hati sampai di rumah. 
Sesampainya di rumah aku menghancurkan alat-alat yang menyebabkan 
kemaksiatan dan memilih jalan yang diridhai Allah Subhaanahu wata'ala.” 


Demikian pula halnya dengan kitab-kitab agama, jika hanya membaca 
sepintas lalu saja, kesannya akan kurang. Oleh karena itu, kita sangat perlu 
membacanya berkali-kali. 

Untuk mempermudah dan lebih memberi kesan ke dalam hati para 
pembaca, saya membagi risalah ini menjadi 12 bab dan mengakhirinya dengan 
satu bab penutup. 


g 


ta 


Bab Kesatu : Ketabahan Menghadapi Kesusahandan Cobaan demi 
Agama 5 

Bab Kedua : Perasaan Takut kepada Allah Subhaanahu wata'ala 

Bab Ketiga ٠ : Kezuhudan dan Kesederhanaan Para Shahabat 


Radhiyallahu “anhum 


Mugaddimah 5 


: Ketakwaan Para Shahabat Radhiyallahu ‘anhum 
: Kegairahan dan Kecintaan terhadap Shalat yang Khusyu' 


dan Khudhu' 


: litsar, Kasih Sayang, dan Membelanjakan Harta di Jalan 


Allah Subhaanahu wata'ala 


: Keberanian, Kepahlawanan, dan Rindu Mati 
: Semangat Menuntut Ilmu dan Mendalaminya 
: Ketaatan Para Shahabat Radhiyallahu 'anhum kepada 


Perintah dan Kehendak Baginda Rasulullah Shallallahu 
“alaihi wasallam 


: Semangat Beragama Kaum Wanita 
: Semangat Anak-Anak dalam Agama 
: Contoh-Contoh Kecintaan Para Shahabat Radhiyallahu 


'anhum terhadap Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi 
wasallam f 


: Adab-Adab kepada Para Shahabat Radhiyallahu ‘anhum 


dan Sekilas tentang Keutamaan Mereka 


Bab Keempat 


Bab Kelima ® 


Bab Keenam 


Bab Ketujuh 
Bab Kedelapan 
Bab Kesembilan 


Bab Kesepuluh 
Bab Kesebelas 
Bab Kedua belas 


Penutup 


BAB KESATU 


KETABAHAN MENGHADAPI KESUSAHAN DAN COBAAN 
DEMI AGAMA 


Kita bukan saja tidak dapat menahan kesusahan dan penderitaan 
sebagaimana penderitaan Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam dan 
para shahabat beliau di dalam menyebarkan agama ini, bahkan keinginan 
untuk melakukannya pun sudah merupakan hal yang sulit bagi kita. Kisah 
kehidupan mereka telah banyak ditulis dalam kitab-kitab tarikh (sejarah), 
namun jangankan untuk mengamalkannya, untuk mengetahuinya pun kita 
tidak sanggup bersusah payah. 

Dalam bab ini akan diceritakan beberapa kisah mereka sebagai contoh. 
Kisah-kisah tersebut akan diawali dengan kisah Baginda Rasullullah Shallallahu 
'alaihi wasallam sendiri, karena dengan menceritakan kisah beliau akan 
mendatangkan keberkahan. 


1. Kisah Perjalanan Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam ke 

Thaif : 

Selama sembilan tahun, sejak masa kerasulan, Baginda Nabi Muhammad 
Shallallahu “alaihi wasallam telah berusaha menyampaikan ajaran Islam dan 
mengusahakan hidayah serta perbaikan kaumnya di Makkah. Namun, 
kebanyakan orang-orang Makkah selalu menyakiti, memperolok-olok, dan 
berbuat semena-mena terhadap Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam 
dan para shahabat, kecuali sekelompok kecil orang yang sudah masuk Islam 
dan beberapa orang yang selalu membantu beliau walaupun belum masuk 
Islam. 


Paman Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam, Abu Thalib, termasuk 
orang yang baik hatinya, meskipun belum masuk Islam. Dia selalu membantu 
Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam dalam segala bentuk. Pada tahun 
kesepuluh kenabian, ketika Abu Thalib meninggal dunia, Kaum Kafir mendapat 
kesempatan untuk mencegah perkembangan Islam dan menyakiti Kaum 
Muslimin secara lebih leluasa. 


Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam pun pergi ke Thaif yang 
didiami Kabilah Tsaqif yang berjumlah besar, dengan harapan apabila kabilah 
tersebut masuk Islam, Kaum Muslimin akan terbebas dari berbagai 
penderitaan dan Thaif akan menjadi pondasi penyebaran agama. Setibanya di 
Thaif, Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam langsung menemui tiga orang 
yang ditokohkan. Beliau berbicara dengan mereka, mengajak mereka kepada 
agama Allah Subhaanahu wata'ala, dan agar mereka mau membantu Baginc'1 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam. Akan Tetapi, mereka bukannya: 


Ketabahan Menghadapi Kesusahan dan Cobaan demi Agama 7 


menerima atau paling tidak berlaku sopan kepada tamu yang baru datang 
sebagaimana adat bangsa Arab yang terkenal dengan memuliakan tamu, 
bahkan mereka tanpa basa-basi menyambut beliau dengan sikap dan akhlak 
yang sangat buruk. Bahkan mereka pun tidak rela Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam tinggal di situ. Padahal, orang yang dianggap 
sebagai tokoh seharusnya berbicara dengan sopan dan berakhlak yang mulia. 


Salah seorang di antara mereka berkata, “Oh, kamukah orang yang diutus 
oleh Allah sebagai Nabi?” Yang kedua berkata, “Apakah Allah tidak 
menemukan selain kamu untuk diutus sebagai rasul?” Yang ketiga berkata, 
“Aku tidak mau bicara dengan kamu. Sebab, jika kamu memang seorang nabi 

“seperti pengakuanmu, lalu aku menolakmu, tentu aku tidak lepas dari 
musibah. Jika kamu pembohong, maka aku tidak mau bicara dengan 
pembohong.” Akan tetapi, Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam 
mempunyai hati yang begitu teguh laksana sebuah batu karang. Beliau tidak 

, berputus asa dan terus berusaha untuk mendekati masyarakat umum, tetapi 

tidak seorang pun yang mau mendengarkan beliau. Jangankan menerima, 
bahkan mereka menghardik, “Tinggalkan segera kota kami! Pergilah kemana 
kamu suka!” 


Ketika Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam sudah tidak dapat 
mengharapkan mereka dan bersiap-siap untuk kembali, maka mereka 
menyuruh anak-anak Kota Thaif membuntuti Baginda Nabi Shallallahu “alaihi 
wasallam. Mereka lalu mengganggu, mencaci, dan melempari Baginda Nabi 
Shallallahu “alaihi wasallam dengan batu sehingga kedua sandal beliau 
berlumuran darah. Dalam keadaan seperti itulah Baginda Nabi Shallallahu 
“alaihi wasallam meninggalkan Thaif. Di tengah perjalanan, tatkala sudah 
merasa aman dari gangguan anak-anak nakal itu, beliau berdoa kepada Allah 
Subhaanahu wata'ala: 


7, 


ال يك K‏ صخت ن وق َه حيتي وران عى ih ÉI‏ الوَاحِويْنَ Sa ck‏ 


Bayah‏ إل ويي YA ge‏ ذو مله ري إن ل 


gn 


Na eesi. Kipas, YES LEE GE ين ك‎ 


2 


PN Gila ae NG Edan‏ من أن ي dai Isi yi‏ سَحَظكَ لك 


Pd 


ka Pa 2‏ 
sdg HESE EE‏ 1853 إلايك . NS‏ في سيرة !بن هشام قلت واختتلغت الروايات فى الفاظ الرعاء كما قرّة 


oma 
“Ya Allah, aku adukan kepada-Mu lemahnya kekuatanku, habisnya upayaku, 
dan kehinaanku dalam pandangan manusia. Wahai Yang Maha Penyayang 
melebihi sekalian penyayang, Engkaulah Tuhan orang-orang yang tertindas. 
Dan Engkaulah Tuhanku. Kepada siapakah Engkau serahkan diriku? Kepada 
orang asing yang akan memandangku dengan muka masam atau kepada 
musuh yang Engkau kuasakan kepadanya segala urusanku? Tiada keberatan 


8 Kitab Kisah-Kisah Shahabat 


bagiku, asalkan Engkau tidak murka kepadaku. Perlindungan-Mu sudah cukup 
bagiku. Aku berlindung kepada-Mu dengan nur Dzat-Mu yang menyinari 
segala kegelapan, dan dengannya menjadi baik segala yrusan dunia dan. 
akhirat, aku berlindung dari turunnya kemarahan- Mu kepadaku atau 
kemurkaan-Mu kepadaku. Aku sanggup berbuat apa saja, hingga Engkau 
ridha. Tiada daya dan upaya melainkan dengan-Mu.” 


Allah Subhaanahu wata'ala Penguasa seluruh alam pun memperlihatkan 
keperkasaan-Nya dan mengutus Malaikat Jibril Alaihis Salam untuk datang 
memberi salam kepada beliau dan berkata, “Allah Subhaanahu wata'ala 
mendengar ucapanmu dan jawaban kaummu, dan Dia mengutus kepadamu 
malaikat penjaga gunung agar siap melaksanakan apapun perintahmu 
kepadanya.” Malaikat penjaga gunung itu pun datang dan memberi salam 
kepada Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam seraya berkata, “Apapun 
yang engkau perintahkan akan kulaksanakan. Bila engkau sukai, akan 
kubenturkan gunung-gunung yang ada di sekitar kota ini sehingga siapa saja 
yang tinggal di antaranya akan hancur binasa. Atau apapun hukuman yang 
engkau inginkan.” Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam yang 
bersifat penyayang dan mulia ini menjawab, “Aku hanya berharap kepada 
Allah Subhaanahu wata'ala, seandainya saat ini mereka tidak menerima Islam, 
semoga kelak di antara keturunan mereka akan lahir orang-orang yang 
menyembah dan beribadah kepada Allah Subhaanahu wata'ala.” 


Faidah 

Demikianlah akhlak Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam yang mulia. 
` Kita mengaku sebagai pengikutnya, namun ketika sedikit kesulitan atau celaan 
menimpa kita, kita langsung marah, bahkan menuntut balas seumur hidup. 
Kezhaliman dibalas dengan kezhaliman, sambil kita- terus mengaku sebagai 
umat Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam. Meskipun mengalami 
penderitaan dan kesusahan yang berat, Baginda Nabi Shallallahu “alaihi 
wasallam tidak berdoa buruk dan tidak menuntut balas. 


2. Kisah Syahidnya Sayyidina Anas bin Nadhar Radhiyallahu “anhu 

Sayyidina Anas bin Nadhar Radhiyallahu “anhu adalah seorang shahabat 
Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam yang tidak bisa menyertai Perang 
Badar. la sangat menyesal dan sering mencela dirinya sendiri, “Ini peperangan 
besar pertama dalam sejarah Islam, dan kamu tidak bisa ikut?” Keinginan dia 
adalah, “Jika ada peperangan lagi, aku akan berkorban habis-habisan sebagai 
tebusannya.” Ternyata kesempatan itu datang pada Perang Uhud. Ia turut 
serta sebagai pejuang yang gagah berani. 

Pada mulanya Kaum Muslimin telah mendapat kemenangan dalam 
perang tersebut. Namun, karena suatu kekhilafan, Kaum Muslimin menderita 
kekalahan pada akhir perang. Kekhilafan itu bermula dari beberapa orang 
shahabat Radhiyallahu “anhum yang ditugaskan oleh Baginda Nabi Shallallahu 
“alaihi wasallam untuk berjaga di suatu tempat yang khusus. Baginda Nabi 
Shallallahu “alaihi wasallam berpesan, “Sebelum ada perintah dari aku, jangan 
tinggalkan tempat ini! Musuh dapat menyerang dari sini.” 


Ketabahan Menghadapi Kesusahan dan Cobaan demi Agama 9: 


Ketika permulaan perang, Kaum Muslimin memperoleh kemenangan. 
Melihat orang-orang kafir melarikan diri, para shahabat Radhiyallahu ‘anhum 
yang ditugaskan menjaga tempat itu, meninggalkan tempatnya. Mereka 
beranggapan bahwa peperangan telah selesai, sehingga orang-orang kafir 
harus dikejar dan harta rampasan dapat dikumpulkan. Sebenarnya pimpinan 
pasukan penjaga ini sudah melarang dan mengingatkan pesan Baginda Nabi ١ 
Shallallahu “alaihi wasallam, “Kalian jangan meninggalkan tempat ini!” Akan 
tetapi, mereka menduga perintah Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam 
itu hanya berlaku ketika perang berlangsung. Oleh karena itu, mereka pun 
turun dari sana. 


Saat itulah pasukan kafir yang sedang melarikan diri melihat tempat itu 
telah kosong. Mereka segera kembali dan menyerang Kaum Muslimin dari 
arah sana. Hal ini sama sekali tidak diduga oleh Kaum Muslimin, sehingga 
mereka terdesak karena serangan tiba-tiba itu dan terjepit di antara dua 
kepungan orang-orang kafir. Karena itulah mereka berhamburan kesana- 
kemari dalam keadaan panik. 


Sayyidina Anas bin Nadhar Radhiyallahu “anhu melihat Sayyidina Sa'ad 
bin Mu'adz Radhiyallahu “anhu datang dari arah depan. Sayyidina Anas 
Radhiyallahu “anhu berkata, “Hai Sa'ad, mau ke mana engkau? Demi Allah, aku 
mencium harum surga datang dari arah Uhud!” Setelah berkata demikian, ia 
mengacungkan pedang di tangannya dan merangsek ke tengah Kaum Kafir, 
dengan bertekad tidak akan kembali sebelum syahid. Selepas kesyahjdannya, 
tubuhnya diperiksa sudah rusak. Terdapat lebih delapan puluh luka akibat 
tebasan pedang dan panah di tubuhnya. Hanya saudara wanitanya yang dapat 
mengenalinya melalui ujung jari-jari tangannya. 

Faidah 

Orang yang ikhlas dan bersungguh-sungguh menunaikan perintah Allah 
Subhaanahu wata'ala, ketika di dunia pun Allah Subhaanahu wata'ala 
memberinya kesempatan untuk merasakan nikmatnya surga. Inilah kisah 
Sayyidina Anas bin Nadhar Radhiyallahu “anhu yang telah mencium harum 
surga saat masih hidup. Jika keikhlasan sudah tertanam pada diri seseorang, 
nikmat surga pun akan dirasakan di dunia. 

Saya juga mendengar langsung dari seorang yang terpercaya, khadim 
yang ikhlas Maulana Syah Abdurrahim Raipuri Rahmatullah “alaih, bahwa Syah 
Abdurrahim Raipuri Rahmatullah 'alaih berkata, “Kenikmatan surga sedang 
saya rasakan.” Kisah dia telah saya tulis dalam risalah Fadhilah Ramadhan. 


3. Kisah Perjanjian Damai Hudaibiyah dan Kisah Sayyidina Abu Jandal 

dan Sayyidina Abu Bashir Radhiyallahu “anhuma 

Pada tahun keenam Hijriyah, Baginda Nabi Shallallahu “alaihi dasar 
pergi ke Makkah untuk menunaikan umrah. Mendengar berita itu, orang- 
orang kafir Makkah merasa terhina. Mereka berencana menghalangi 
perjalanan Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam di suatu tempat yang 
bernama Hudaibiyah. Ketika itu, Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam 
berangkat bersama para shahabat. Mereka adalah orang-orang yang merasa 


10 Kitab Kisah-Kisah Shahabat 


bangga jika dapat mengorbankan jiwa raga mereka untuk Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam dan siap berperang. 


Namun demikian, demi kebaikan penduduk Makkah, Baginda Nabi 
Shallallahu “alaihi wasallam tidak menginginkan perang. Beliau justru 
berusaha mengadakan perjanjian damai dengan mereka. Sebenarnya saat itu 
para shahabat Radhiyallahu “anhum sudah siap berperang sampai titik darah 
penghabisan, tetapi Baginda Nabi. Shallallahu “alaihi wasallam tetap 
memperhatikan kemaslahatan penduduk Makkah dan menerima syarat-syarat 
perdamaian yang mereka ajukan. 


Sebenarnya para shahabat Radhiyallahu “anhum sangat berat menerima 
syarat-syarat perjanjian damai yang berat sebelah ini. Tetapi mereka tidak 
dapat berbuat apa pun atas keputusan Baginda Nabi Shallallahu “alaihi 
wasallam, karena mereka telah menyerahkan jiwa raga mereka untuk menaati 
beliau. Oleh karena itu, seorang yang terkenal pemberani seperti Sayyidina 
Umar Radhiyallahu “anhu harus menahan diri dan taat terhadap keputusan ini. 


Di antara syarat-syarat perjanjian yang disepakati adalah orang-orang 
kafir Makkah yang masuk Islam sejak masa perjanjian tersebut dan berhijrah 
ke Madinah hendaknya dikembalikan ke Makkah. Sedangkan orang-orang 
Islam Madinah yang melarikan diri Ke Makkah dalam keadaan murtad tidak 
dikembalikan ke Madinah. 


Belum selesai perjanjian itu ditulis, seorang shahabat bernama Abu Jandal 
Radhiyallahu “anhu, yang telah ditahan, disiksa, dan dirantai oleh Kaum Kafir 
karena keislamannya, mendatangi Kaum Muslimin dengan jatuh bangun. Ia 
berharap dapat bergabung dengan Kaum Muslimin dan bebas dari musibah 
yang dialaminya. Ayahnya yang bernama Suhail, yang ketika itu belum masuk 
Islam (dia masuk Islam pada Penaklukan Makkah dan sebagai wakil orang kafir 
dalam Perjanjian Damai Hudaibiyah) menampar anaknya dan memaksa 
membawa kembali ke Makkah. Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam 
bersabda, “Surat Perjanjian Damai belum selesai ditulis! Atas dasar apa ia 
dikembalikan?” Akan tetapi, Suhail terus memaksa. Baginda Nabi Shallallahu 
'alaihi wasallam berkata kepada Suhail, “Aku minta agar satu orang ini 
diserahkan kepadaku!” Tetapi mereka tetap menolak. Sayyidina Abu Jandal 
Radhiyallahu “anhu berkata kepada Kaum Muslimin, “Aku datang sebagai 
orang Islam, banyak penderitaan yang telah aku alami. Namun sayang, 
sekarang aku akan dikembalikan.” Hanya Allah Subhaanahu wata'ala sajalah 
yang mengetahui bagaimana kesedihan para shahabat Radhiyallahu ‘anhum 
ketika itu. Atas nasihat Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam, Sayyidina 
Abu Jandal Radhiyallahu “anhu bersedia kembali ke Makkah. Baginda Nabi 
Shallallahu “alaihi wasallam berusaha menghibur hatinya dan menyuruhnya 
agar bersabar. Beliau bersabda, “Dalam waktu dekat, Allah Subhaanahu 
wata'ala akan memberikan jalan keluar bagimu.” 

Setelah Surat Perjanjian Damai itu disepakati dan Baginda Nabi 
Shallallahu “alaihi wasallam kembali ke Madinah, seorang yang bernama Abu 
Bashir masuk Islam dan pergi ke Madinah. Kaum Kafir mengutus dua orang 


Ketabahan Menghadapi Kesusahan dan Cobaan demi Agama 11 


untuk membawanya kembali ke Makkah. Sesuai dengan perjanjian, Baginda 
Nabi Shallallahu “alaihi wasallam mengembalikan Sayyidina Abu Bashir 
Radhiyallahu “anhu. Sayyidina Abu Bashir Radhiyallahu “anhu pun memohon 
kepada Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam, “Ya Rasulullah, aku datang 
setelah memeluk Islam, namun engkau mengembalikan aku ke dalam 
cengkeraman orang-orang kafir.” Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam 
menasihatinya agar bersabar. Lalu, beliau bersabda, “Insya Allah, sebentar lagi 
Allah akan memberikan jalan keluar untukmu.” Akhirnya, Sayyidina Abu Bashir 
Radhiyallahu “anhu dikembalikan ke Makkah bersama kedua utusan tadi. 


Di tengah perjalanan, Sayyidina Abu Bashir Radhiyallahu anhu berkata 
kepada salah seorang dari keduanya, “Hai kawan, pedangmu bagus sekali.” 
Merasa pedangnya dipuji, orang itu dengan bangga mengeluarkan pedangnya, 
“Ya, saya telah menebas banyak orang dengan pedang ini.” Sambil berkata 
demikian, ia memberikan pedangnya kepada Sayyidina Abu Bashir 
Radhiyallahu 'anhu. Begitu berada di tangannya, Sayyidina Abu Bashir 
Radhiyallahu "anhu langsung menebaskan pedang itu kepada pemiliknya. 
Ketika orang kafir melihat temannya tewas, ia berkata, “Sekarang giliran saya.” 
la pun langsung melarikan diri ke Madinah. Setibanya di hadapan Baginda Nabi 
Shallallahu “alaihi wasallam, dia berkata, “Temanku telah dibunuh dan kini 
giliranku.” Saat itu Sayyidina Abu Bashir Radhiyallahu “anhu pun tiba di 
hadapan Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam. Ia berkata, “Ya Rasulullah, 

“engkau telah memenuhi janjimu dengan mereka, dan aku pun telah 
dipulangkan. Namun, aku tidak memiliki janji apa pun yang menjadi tanggung 
jawabku terhadap mereka. Kulakukan semua ini karena mereka berusaha 
mencabut agama dari diriku.” Baginda Nabi Shallallahu “alaihi. wasallam 
menjawab, “Ini penyulut api peperangan! Seandainya ada yang membantu.” 

Dari sabda itu, Sayyidina Abu Bashir Radhiyallahu “anhu memahami 
bahwa jika ada Kaum Kafir yang memintanya kembali, maka ia akan 
dikembalikan lagi kepada mereka. Akhirnya, ia memutuskan untuk pergi ke 
sebuah tempat di pantai. Berita ini diketahui oleh orang-orang Islam yang ada 
di Makkah. Sayyidina Abu Jandal Radhiyallahu “anhu, yang telah diceritakan 
dalam kisah sebelumnya, secara sembunyi-sembunyi melarikan diri dan 
bergabung dengan Sayyidina Abu Bashir Radhiyallahu “anhu. Demikian pula 
orang-orang yang telah masuk Islam, banyak yang bergabung dengan 
Sayyidina Abu Bashir Radhiyallahu “anhu. 


Dalam beberapa hari, mereka menjadi sebuah rombongan kecil. Mereka 
sampai di sebuah padang yang di dalamnya tidak ada makanan atau kebun 
sedikit pun, juga tidak ada penduduk. Hanya Allah Subhaanahu wata'ala yang 
mengetahui keadaan mereka. Mereka mencegat perjalanan orang-orang 
zhalim yang kezhalimannya telah membuat mereka melarikan diri. Jika ada 
kafilah yang melewati tempat tersebut, mereka akan menghadang dan 
menyerangnya. A 

Kaum Kafir di Makkah pun merasa prihatin, sehingga mereka terpaksa 
mengutus seseorang untuk menjumpai Baginda Nabi Shallallahu “alaihi 


12 Kitab Kisah-Kisah Shahabat 


wasallam dan merayunya atas nama Allah Subhaanahu wata'ala dan 
kekeluargaan. Orang itu berkata, “Tolong panggillah mereka kemari, agar 
mereka masuk dalam perjanjian dan perjalanan kafilah-kafilah kami menjadi 
terbuka kembali.” Tertulis dalam sejarah, ketika surat Baginda Nabi Shallallahu 
'alaihi wasallam sampai kepada mereka, Sayyidina Abu Bashir Radhiyallahu 
anhu sedang dalam sakaratul maut. Dia wafat ketika menggenggam surat 
Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam. (H.R. Bukhari, dari Kitab Fathul Bari) 


Faidah 

Apabila seseorang berpegang teguh dengan agamanya, dengan syarat 
agamanya benar, maka kekuatan apapun tidak akan dapat melepaskan agama 
yang ada pada dirinya. Allah Subhaanahu wata'ala berjanji akan menolong 
setiap muslim, dengan syarat ia benar-benar muslim. 


4. Kisah Islamnya Sayyidina Bilal bin Rabah Al-Habsyi Radhiyallahu 
“anhu dan Penderitaannya 
Sayyidina Bilal Al-Habsyi Radhiyallahu “anhu adalah seorang shahabat. 
yang masyhur. la muadzin tetap Masjid Nabawi. Semula ia seorang budak milik 
seorang kafir, yaitu Umayyah bin Khalaf, kemudian ia memeluk Islam yang 
menyebabkannya banyak menerima berbagai siksaan. 


Umayyah bin Khalaf adalah seorang kafir yang sangat memusuhi Islam. la 
membaringkan Sayyidina Bilal Radhiyallahu “anhu di atas padang pasir di siang 
hari yang sangat panas di bawah terik matahari sambil meletakkan batu besar 
di dadanya, sehingga Sayyidina Bilal Radhiyallahu “anhu tidak bisa bergerak. 
Lalu dia berkata kepadanya, “Apakah kamu siap mati seperti ini atau tetap 
hidup dengan syarat kamu meninggalkan Islam?” Dalam keadaan seperti itu, 
Sayyidina Bilal Radhiyallahu “anhu hanya berkata, “Ahad! Ahad! (hanya satu 
yang berhak disembah)” 


Malam hari, ia dirantai dan dicambuk terus-menerus sehingga badannya 
penuh luka. Esok harinya, dengan luka itu ia dijemur kembali di padang pasir 
yang panas sehingga lukanya semakin parah. Tuannya berharap, ia akan 
meninggalkan Islam atau menggelepar mati. Orang yang menyiksa Sayyidina 
Bilal Radhiyallahu “anhu sampai keletihan, sehingga perlu bergantian. Kadang 
kala Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, dan terkadang orang lain. Setiap orang 
berusaha menyiksanya sekuat tenaga. Ketika Sayyidina Abu Bakar 
Radhiyallahu “anhu melihat penderitaan Sayyidina Bilal Radhiyallahu “anhu, 
dia membeli Sayyidina Bilal Radhiyallahu “anhu dan memerdekakannya. 


Faidah 

Orang-orang “musyrik menjadikan berhala sebagai sesembahan, 
sedangkan Islam mengajarkan tauhid. Inilah yang menyebabkan dari lisan 
Sayyidina Bilal Radhiyallahu “anhu selalu terucap, “Ahad! Ahad!”. Hal itu 
karena hubungan dan cintanya yang tinggi terhadap Allah Subhaanahu 
wata'ala. 

Dalam cinta dunia yang palsu pun, kita melihat seseorang yang mencintai 
seseorang tentu akan merasa nikmat bila menyebut nama orang yang 
dicintainya. Kadang kala, tanpa tujuan yang jelas namanya akan disebut-sebut. 


Ketabahan Menghadapi Kesusahan dan Cobaan demi Agama 13 


Lalu, bagaimana dengan cinta kepada Allah Subhaanahu wata 'ala yang 
mendatangkan kesuksesan dunia dan akhirat? 


Karena cintanya kepada Allah Subhaanahu wata'ala inilah Sayyidina Bilal 
Radhiyallahu “anhu didera dengan segala siksaan. Ia diserahkan kepada anak- 
anak Makkah untuk diarak di lorong-lorong. Akan tetapi, dari bibirnya selalu 
terucap, “Ahad! Ahad!” Dengan pengorbanannya itu, dia mendapat 
kehormatan sebagai muadzin Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam, baik 
ketika tinggal di Madinah maupun dalam perjalanan. Setelah Baginda Nabi 
Shallaliahu “alaihi wasallam wafat, dia tinggal di Madinah untuk beberapa 
lama. Akan tetapi, karena melihat Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam 
sudah tidak ada di tempat, sulit baginya untuk terus tinggal di Madinah 
Thayyibah. Oleh karena itu, ia berniat menghabiskan sisa hidupnya untuk 
berjihad (di Syam). Dia pun berangkat berjihad dan beberapa lama tidak 
kembali ke Madinah. = 

Suatu ketika ia bermimpi berjumpa dengan Baginda Rasulullah Shallallahu 
“alaihi wasallam. Beliau bersabda, “Wahai Bilal, masihkah kamu setia 
kepadaku? Mengapa. kamu tidak pernah menziarahiku?” Begitu bangun, ia 
segera pergi ke Madinah. Setibanya di sana, Sayyidina Hasan dan Sayyidina 
Husain Radhiyallahu “anhuma memintanya untuk mengumandangkan adzan. 
la tidak dapat menolak permintaan kedua orang yang sangat dicintainya itu. 
Dia pun memulai adzan. Tatkala suara adzan seperti pada masa hidup Baginda 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam sampai di telinga penduduk Madinah, 
Madinah pun gempar. Para wanita pun menangis dan keluar dari rumah- 
rumah mereka. Setelah tinggal beberapa hari di Madinah, ia pun kembali 
(ke Syam). Menjelang tahun 20 Hijriyah, dia wafat di Damaskus. (dari Kitab 
Usudul Ghabah) 


5. Kisah Islamnya Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari Radhiyallahu “anhu 
Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari Radhiyallahu “anhu adalah seorang 
shahabat yang terkenal. Di kemudian hari, ia terkenal dengan kezuhudan dan 
keilmuannya. Sayyidina Ali Radhiyallahu “anhu berkata, “Abu Dzar memiliki 
ilmu yang orang lain tidak mampu memperolehnya. Hanya saja, dia 
menyimpannya.” 5 
Ketika pertama kali ia mendengar kabar tentang kenabian Baginda 
. Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, ia mengirim saudaranya ke Makkah 
untuk memastikan berita itu. Kepada saudaranya ia berkata, “Apabila ada 
orang yang mengaku telah datang wahyu kepadanya dari langit, selidikilah 
keadaannya dan dengarkanlah baik-baik perkataannya.” Saudaranya pun pergi 
' ke Makkah. Setelah menyelidiki keadaan di sana, ia pun kembali dan melapor 
kepadanya. “Aku melihatnya memerintahkan kebaikan dan akhlak yang mulia, 
dan aku mendengar ucapan yang bukan ucapan ahli syair atau ucapan ahli 
sihir.” Abu Dzar tidak puas dengan laporan: ringkas dari saudaranya. la 
memutuskan untuk pergi sendiri ke Makkah. 


Setibanya di sana, ia langsung menuju Masjidil Haram. Ia belum mengenal 
Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam. ta berpikir, tidak aman jika 


14 Kitab Kisah-Kisah Shahabat 


menanyakan tentang Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam kepada orang- 
orang. Maka hingga petang, ia masih terus tinggal di Masjidil Haram dalam 
keadaan seperti itu. 


Ketika hari sudah mulai gelap, Sayyidina Ali Radhiyallahu “anhu melihat 
ada seorang musafir asing. Pada rnasa itu, menunaikan hajat para musafir, 
orang-orang miskin, dan orang-orang -asing sudah menjadi kebiasaan 
masyarakat Arab. Sayyidina Ali Radhiyallahu “anhu pun membawa musafir itu 
ke rumah dan menjamunya. Tetapi Sayyidina Ali Radhiyallahu “anhu merasa 
belum waktunya bertanya mengenai siapa dan apa maksud kedatangannya. 
Musafir tersebut juga tidak mengemukakan maksudnya kepada tuan rumah. 

Pagi harinya, ia kembali ke masjid. Sepanjang hari, keadaan tetap seperti 
itu, Sayyidina Abu Dzar Radhiyallahu “anhu tidak bisa menemui Baginda Nabi 
Shallallahu “alaihi wasallam karena dia belum mengenal Baginda Nabi 
Shallallahu “alaihi wasallam dan tidak bisa bertanya kepada siapa pun. 

“Kemungkinan besar, hal itu disebabkan berita tentang permusuhan orang- 
orang kafir terhadap Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam telah tersebar 
luas. Siapa saja yang berani menemui beliau akan disiksa dengan segala cara. 
la pun berpikir, tidak mungkin menanyakan kepada orang lain mengenai 
keadaan Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam yang sebenarnya. la takut, 
jika'ia bertanya kepada seseorang, kemudian orang tersebut berprasangka 
buruk, ia akan mendapatkan kesusahan. 


Sore hari kedua, Sayyidina Ali Radhiyallahu “anhu berpikir, “Musafir asing 
ini pasti mempunyai tujuan datang kemari. Mungkin tujuannya belum 
terpenuhi.” Sayyidina Ali Radhiyallahu “anhu pun mengajak kembali tamunya 
menginap dan menjamunya di rumah. Namun, malam itu pun Sayyidina Ali 
Radhiyallahu “anhu belum bertanya kepadanya. Malam ketiga pun, sama 
seperti malam sebelumnya. Akhirnya, Sayyidina Ali Radhiyallahu “anhu 
bertanya kepada tamunya, “Apakah tujuanmu datang kemari?” Setelah 
meminta Sayyidina Ali Radhiyallahu “anhu bersumpah dan berjanji akan 
menjawab dengan jujur setiap pertanyaan, barulah Sayyidina Abu Dzar 
, Radhiyallahu “anhu mengutarakan maksudnya. 


Sayyidina Ali Radhiyallahu “anhu berkata, “Sungguh, beliau utusan Allah 
Subhaanahu wata'ala. Jika esok pagi aku pergi, ikutilah aku. Aku akan 
mengantarmu kepada beliau. Karena suasana pertentangan masih panas, 
maka jika selama di perjalanan kita menemui seseorang yang mencurigai 
perjalanan kita, aku akan pura-pura kencing atau pura-pura membetulkan 
terompah. Hendaknya engkau terus berjalan, jangan menungguku agar orang 
tidak mengetahui perjalanan kita.” 

Keesokan paginya, Sayyidina Ali Radhiyallahu “anhu diikuti musafir itu tiba 
di tempat Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam. Mereka berbincang- 
bincang dengan beliau. Saat itulah Sayyidina Abu Dzar Radhiyallahu “anhu 
masuk Islam. Selanjutnya, karena Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasalle 4 
sangat mencemaskan gangguan yang akan menimpa dirinya, beliau melarang 
Sayyidina Abu Dzar Radhiyallahu “anhu menunjukkan keislamannya أل‎ muka 


Ketabahan Menghadapi Kesusahan dan Cobaan demi Aqata 15 


umum. Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Pulanglah 
kepada kaummu dengan sembunyi-sembunyi, dan engkau boleh kembali lagi 
jika kami telah mendapat kemenangan.” Sayyidina Abu Dzar Radhiyallahu 
anhu menjawab, “Ya Rasulullah, demi Dzat yang nyawaku berada di tangan- 
Nya, aku akan mengucapkan kalimah Tauhid ini dengan lantang di tengah 
kerumunan orang-orang yang tidak beriman itu!” Lalu, ia langsung menuju 
Masjidil Haram dan dengan suara lantang ia berseru: 


z3 


PIPAN EAE BREI AANG سهد‎ dg 
“Aku bersaksi tiada yang berhak disembah selain Allah, date aku bersaksi 
Muhammad adalah utusan Allah!” 

. Selanjutnya, orang-orang menyerangnya dari segala arah. Tubuhnya 
terluka berat. Bahkan ia hampir saja menemui ajalnya. Paman Baginda Nabi 
Shallallahu" “alaihi wasallam, Abbas, yang ketika itu belum memeluk Islam 
melindungi Sayyidina Abu Dzar Radhiyallahu “anhu dengan membaringkan 
tubuhnya di atas tubuh Sayyidina Abu Dzar Radhiyallahu “anhu dan berkata 
kepada mereka, “Kezhaliman apa yang sedang kalian lakukan? Ini seorang dari 
kabilah Ghifar. Kabilah ini menetap di jalan menuju ke Syam. Perdaganganmu 
dan segala urusan kalian adalah dengan negeri Syam. Jika ia mati, maka jalan 
lalu lintas.ke Syam akan tertutup.” Ucapannya itu menyadarkan orang-orang 
yang memukulinya. Memang benar, semua kebutuhan mereka datang dari 
Syam. Jika jalur itu tertutup, berarti bencana bagi mereka. Akhirnya, mereka 
melepaskannya. 


Hari kedua, dengan suara lantang Sayyidina Abu Dzar Radhiyallahu “anhu 
mengulangi perbuatan menyerukan kalimah Tauhid di hadapan orang banyak. 
Orang-orang tidak tahan mendengar kalimah tersebut. Mereka langsung 
menyerangnya lagi. Hari itu, Sayyidina Abbas Radhiyallahu “anhu jugalah yang 
mengingatkan kaumnya bahwa jika ia mati, maka jalur perdagangan mereka 
akan tertutup. 

Faidah 

Meskipun Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam telah 
menyuruh Sayyidina Abu Dzar Radhiyallahu “anhu menyembunyikan 
keislamannya, tetapi Sayyidina Abu Dzar Radhiyallahu “anhu tetap 
menampakkan keislamannya secara terang-terangan karena semangat dan 
gelora hatinya. Tindakannya itu untuk membela yang haq. Adapun larangan 
Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam adalah karena rasa sayang beliau 
kepadanya. Beliau khawatir Sayyidina Abu Dzar Radhiyallahu “anhu tidak 
mampu menanggung resikonya. Tidak mungkin para shahabat Radhiyallahu 
anhum menentang perintah Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam. 
Mengenai hal ini akan dijelaskan dalam bab selanjutnya. 


Dalam menyebarkan agama, Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam 
sendiri telah banyak menanggung penderitaan. Oleh sebab itu, Sayyidina Abu 
Dzar Radhiyallahu “anhu memilih untuk mengikuti penderitaan Baginda Nabi 
Shallallahu “alaihi wasallam. Bukan menerima kemudahan yang diberikan 


16 Kitab Kisah-Kisah Shahabat 


beliau. Inilah penyebab urusan agama para shahabat Radhiyallahu ‘anhum 
meningkat, dunia pun takluk di bawah telapak kaki mereka dan mereka | 
menang di setiap medan perjuangan. Siapapun yang telah mengucapkan 
syahadat sekali saja, ia berada di bawah naungan bendera perjuangan Islam. 
Tiada kekuatan sebesar apa pun yang dapat menghentikan mereka, dan tidak 
ada kezhaliman yang mampu menghalangi mereka dari menyebarkan agama. 


6. Kisah Penderitaan Sayyidina Khabbab bin Al-Arat Radhiyallahu “anhu 

Sayyidina Khabbab bin Al-Arat Radhiyallahu “anhu termasuk seorang 
shahabat yang dipenuhi keberkahan, yang menyiapkan dirinya untuk 
menerima berbagai ujian. Dia adalah orang yang telah menahan penderitaan- 
penderitaan yang berat di jalan Allah Subhaanahu wata'ala pada masa awal 
Islam. Dia masuk Islam ketika baru ada lima atau enam orang yang menerima 
Islam, sehingga cukup lama dia bergelut dengan penderitaan. Dia pernah 
dipaksa memakai baju besi, lalu dibaringkan di bawah terik matahari yang 
sangat panas sehingga membanjir keringat dari sekujur tubuhnya. Begitu 
sering dia dibaringkan di padang pasir yang sangat panas, sampai daging 
punggungnya terkelupas. 

Sayyidina Khabbab bin Al-Arat Radhiyallahu “anhu adalah hamba sahaya 
milik seorang wanita kafir. Ketika wanita itu mengetahui dia sering menjumpai 
Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam, ia menghukum Sayyidina 

. Khabbab Radhiyallahu “anhu dengan menyengatkan batang besi panas ke 
. kepalanya. 

Ketika menjadi khalifah, Sayyidina Umar bin Khaththab Radhiyallahu 
“anhu meminta Sayyidina Khabbab Radhiyallahu “anhu menceritakan kembali 
penderitaan yang telah dialaminya dahulu. Sayyidina Khabbab Radhiyallahu 
“anhu berkata, “Lihatlah punggungku ini.” Begitu Sayyidina Umar Radhiyallahu 
(anhu melihat punggungnya, dia berseru, “Belum pernah kulihat punggung 
yang luka separah ini.” Sayyidina Khabbab Radhiyallahu “anhu berkata, “Aku 
diseret di atas timbunan bara api yang menyala, sehingga lemak dan darah 
yang mengalir dari punggungku memadamkan bara api itu.” 


Setelah Islam jaya dan pintu-pintu kemenangan terbuka lebar, Sayyidina 
Khabbab Radhiyallahu “anhu menangis, “Saya khawatir penderitaan- 
penderitaan kita untuk agama telah dibalas di dunia, sehingga tidak ada 
balasan lagi di akhirat.” 


Sayyidina Khabbab Radhiyallahu “anhu bercerita, “Suatu ketika Baginda 

Nabi Shallallahu “alaihi wasallam shalat begitu panjang, tidak seperti biasanya. 

. Lalu, ada seorang shahabat yang bertanya tentang shalatnya itu.” Baginda 
“Nabi Shallallahu “alaihi wasallam menjawab, “Ini adalah shalat yang penuh 
harap dan takut. Aku mengajukan tiga permintaan kepada Allah Subhaanahu 
wata'ala. Dua telah dikabulkan, dan -yang satu ditolak. Pertama, aku 
memohon agar umatku tidak dimusnahkan dengan kelaparan, Allah 
7 Subhaanahu wata'ala mengabulkan doa ini. Kedua, aku meminta agar umatku 
“tidak dikuasai oleh musuh yang akan menghabisinya, Allah Subhaanahu 
“wata'ala pun mengabulkan doa ini. Yang ketiga, aku meminta agar tidak ada 


Ketabahan Menghadapi Kesusahan dan Cobaan demi Agama 17 


pertikaian di antara umatku, tetapi Allah Subhaanahu wata'ala tidak 
mengabulkan doa ini.” 


Sayyidina Khabbab Radhiyallahu “anhu wafat pada tahun ke 37 H. Dia 
shahabat yang pertama kali dimakamkan di Kufah. Setelah wafatnya, Sayyidina 
Ali Radhiyallahu “anhu pernah melewati kuburnya dan berkata, “Semoga Allah 
Subhaanahu wata'ala merahmati Khabbab. Dengan senang hati ia memeluk 
Islam dan dengan suka rela ia berhijrah, dan untuk berjihad ia menghabiskan 
umurnya, serta ia telah menahan bermacam-macam penderitaan untuk 
agama. Penuh berkahlah orang yang selalu mengingat Hari Kiamat dan 
bersiap-siap untuk menghadapi Hari Hisab. la merasa cukup dengan harta 
seadanya, dan ia membuat ridha Tuhannya.” (dari Kitab Usudul Ghabah) 
Faidah 

Mencari ridha Allah Subhaanahu wata'ala semata adalah tujuan dari 
kehidupan para shahabat. Setiap pekerjaan semata-mata untuk mendapat 


ridha-Nya. 
7. Kisah Penderitaan Sayyidina “Ammar Radhiyallahu “anhu dan Kedua 
Orang Tuanya 


Sayyidina ‘Ammar Radhiyallahu anhu dan kedua orang tuanya telah 
banyak mengalami siksaan yang amat pedih demi agama. Mereka dibaringkan 
di padang pasir di bawah terik matahari Makkah yang panas sekali. Setiap 
Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam. lewat di depannya, beliau 
menasihati mereka, “Bersabarlah, wahai keluarga Yasir, janji Allah untuk kalian 
adalah surga”. Akhirnya, ayah Sayyidina “Ammar Radhiyallahu “anhu yang 
bernama Yasir Radhiyallahu “anhu wafat akibat penyiksaan itu. Para penzhalim 
tidak membiarkan dia hidup tenang sampai ia wafat. 


Ibu Sayyidina “Ammar Radhiyallahu “anhu yang bernama Sumayyah 
Radhiyallahu ‘anha, ditikam kemaluannya dengan tombak.oleh Abu Jahal yang 
terkutuk, sehingga ia pun mati syahid. Ia tidak meninggalkan Islam walaupun 
mengalami berbagai penderitaan di saat umurnya sudah tua dan fisiknya 
sudah lemah. Walaupun begitu, Abu Jahal tidak menaruh belas kasihan 
kepadanya. Dialah orang yang pertama kali mati syahid dalam sejarah Islam. 


Dalam sejarah Islam, masjid yang pertama adalah masjid yang dibangun 
oleh Sayyidina “Ammar Radhiyallahu “anhu. Ketika Baginda Nabi Shallallahu 
“alaihi wasallam dalam perjalanan hijrah ke Madinah, di kampung Ouba, 
Sayyidina “Ammar Radhiyallahu “anhu. mengusulkan, untuk membangun 
tempat berteduh bagi Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam agar dapat 
beristirahat siang dan mendirikan shalat dengan tenang. Lalu, Sayyidina 
‘Ammar Radhiyallahu “anhu mulai mengumpulkan batu-batu dan mendirikan 2 
masjid. 

Sayyidina “Ammar Radhiyallahu “anhu selalu" menyertai setiap 
pertempuran dengan penuh semangat. Pernah ia dengan penuh suka cita 
berkata dalam suatu pertempuran, “Sebentar lagi akan kujumpai kekasih- 


18 Kitab Kisah-Kisah Shahabat 


kekasihku, Baginda Nabi Muhammad Shallallahu “alaihi wasallam beserta 
jamaahnya',” Kemudian ia merasa sangat haus. la meminta segelas air dari 
seseorang. Namun, orang itu menyodorkan kepadanya segelas susu. la 
meminumnya lalu berkata, “Aku telah mendengar Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, Yang terakhir kamu minum di dunia ini 
adalah susu.” Setelah berkata demikian, ia pun mati syahid. la meninggal 
dunia pada usia 94 tahun. Sebagian riwayat menyatakan sembilan puluh dua 
setengah tahun. (dari Kitab Usudul Ghabah) 


8. Kisah Islamnya Sayyidina Shuhaib Radhiyallahu “anhu 

Sayyidina Shuhaib Radhiyallahu “anhu dan Sayyidina ‘Ammar 
Radhiyallahu “anhu memeluk Islam dalam waktu yang sama. Pada waktu itu, 
Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam sedang berada di rumah Sayyidina 
Arqam Radhiyallahu “anhu. Kedua orang ini berangkat dari tempat yang 
berbeda untuk menemui Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam. Secara 
kebetulan mereka berdua bertemu di depan pintu rumah Sayyidina Argam 
Radhiyallahu “anhu. Keduanya saling menanyakan maksud kedatangan 
masing-masing. Ternyata maksud kedatangan mereka berdua sama, yakni 
untuk memeluk Islam dan berusaha mengambil keberkahan dari Baginda Nabi 
Shallallahu “alaihi wasallam. 


Sayyidina Shuhaib Radhiyallahu “anhu pun masuk Islam. Setelah ia masuk 
Islam, ia juga mengalami penderitaan seperti Kaum Muslimin yang jumlahnya 
masih sangat sedikit dan lemah. la disakiti dengan berbagai macam cara. 
Akhirnya, karena tidak tahan menanggung penderitaan itu, ia berniat untuk 
hijrah. Namun, Kaum Kafir Quraisy sangat tidak suka bila orang-orang Islam 
pergi ke tempat lain dan hidup dengan tenang. Apabila orang-orang kafir itu 
mendengar ada orang Islam yang akan berhijrah,. mereka akan berusaha 
menghalang-halanginya. Orang-orang kafir Quraisy pun mengirim 
serombongan orang untuk mengejar dan menangkap Sayyidina Shuhaib 
Radhiyallahu “anhu. Sayyidina Shuhaib Radhiyallahu “anhu membawa satu 
wadah yang penuh dengan anak panah. la berseru kepada Kaum Kafir Quraisy, 
“Dengarkanlah! Kalian tahu aku pemanah yang paling mahir di antara kalian. 
Selama masih tersisa satu anak panah padaku, kalian tidak dapat 
mendekatiku. Jika anak-anak panah ini habis, akan kugunakan pedangku untuk 
melawan kalian, sehingga pedang ini terlepas dari tanganku. Setelah itu, 
berbuatlah semampumu. Tetapi, jika kalian mau, sebagai ganti nyawaku, 
kalian akan kuberitahu tempat hartaku di Makkah, dan akan aku berikan 
kepada kalian kedua budak perempuanku. Ambillah semuanya.” Kaum Kafir 
menyetujui usul tersebut. Sayyidina Shuhaib Radhiyallahu “anhu menyerahkan 
hartanya, kemudian melepaskan diri. Terhadap kejadian ini, maka turunlah 
ayat Al-Our'an: 


1 pertemuan yang dimaksud adalah pertemuan dengan Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam 
dan para shahabat Radhiyallahu ‘anhum di alam akhirat (Penerjemah) 


Ketabahan Menghadapi Kesusahan dan Cobaan demi Agama 19 


& ~ 
e دورق‎ eye TL شر‎ > Desa ا‎ 
Oki 333 4115 aki 5 Sen ah EA وَمِنَ‎ 
“Dan di antara manusia ada yang menjual dirinya demi mencari ridha Allah. 


Dan Allah sangat Penyayang kepada hamba-hamba-Nya.” (Q.S. Al-Baqarah: 
207) 


‘Ketika itu, Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam sedang berada di Ouba. 
Saat melihat kedatangan Sayyidina Shuhaib Radhiyallahu “anhu, beliau 
, bersabda, “Sangat beruntung perniagaanmu, wahai Shuhaib.” 


Sayyidina Shuhaib Radhiyallahu “anhu bercerita, “Suatu ketika, Baginda 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam sedang memakan kurma, dan aku 
menyertai beliau makan. Ketika itu, salah satu mataku sedang sakit, lalu 
Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Hai Shuhaib, matamu 
sakit, tetapi kamu memakan kurma?” Aku menjawab, Ya Rasulullah, aku 
makan dengan sebelah mataku yang sehat ini.” Baginda Rasulullah Shallallahu 
“alaihi wasallam tertawa mendengar jawabanku.” 


Sayyidina Shuhaib Radhiyallahu “anhu banyak membelanjakan harta di 
jalan Allah Subhaanahu wata'ala, sehingga Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu 
pernah berkata kepadanya, “Engkau telah berlebih-lebihan, wahai Shuhaib!” 
Sayyidina Shuhaib Radhiyallahu “anhu menjawab, “Aku tidak menggunakannya 
untuk hal yang sia-sia.” Ketika Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu hampir 
wafat, ia berwasiat agar Sayyidina Shuhaib Radhiyallahu “anhu mengimami 
shalat jenazahnya. (dari Kitab Usudul Ghabah) 


9. Kisah Islamnya Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu 

Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu adalah seorang shahabat yang 
namanya menjadi kebanggaan Kaum Muslimin. Karena semangat 
keimanannya, ia telah menggetarkan hati orang-orang kafir semenjak 1300 
tahun yang lalu. Sebelum masuk Islam, ia termasuk orang yang sangat ganas 
dalam mengganggu dan menyakiti orang-orang Islam. Bahkan, ia selalu 
berusaha membunuh Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam. 


Suatu saat, orang-orang kafir bermusyawarah, untuk mencari siapakah 
orang yang berani membunuh Baginda Muhammad Shallallahu “alaihi 
wasallam. Umar segera menyahut, “Aku yang akan membunuhnya!” Mereka 
berkata, “Ya, kamu bisa melakukannya.” Umar pun segera bangun dan pergi 
sambil menyandang pedangnya. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan 
Sayyidina Sa'ad bin Abi Waggash Radhiyallahu “anhu, seorang shahabat dari 
Kabilah Zuhrah (riwayat lain menyebutkan nama lain). Sayyidina Sa'ad 
Radhiyallahu “anhu bertanya, “Mau ke mana engkau, hai Umar?” Umar 
menjawab, “Aku mau membunuh Muhammad!” (Na'udzubillahi!). Sayyidina 
Sa'ad Radhiyallahu “anhu menjawab, “Kalau begitu, Banu Hasyim, Banu 
Zuhrah, dan Banu Abdi Manaf tentu tidak akan berdiam diri. Mereka pasti 
tidak akan membiarkanmu hidup di muka bumi!” Umar bertambah marah 
dengan jawaban tersebut seraya berkata, “Tampaknya kamu juga telah 
meninggalkan agama kita dan menjadi orang Islam. Jika demikian, kamu akan 
kubunuh lebih dahulu!” Sesudah berkata demikian, Umar menghunus 


20 Kitab Kisah-Kisah Shahabat 


pedangnya. Sayyidina Sa'ad Radhiyallahu “anhu menyahut, “Ya, aku memang 
telah masuk Islam!” Dia pun langsung menghunus pedangnya. Ketika 
keduanya hampir mengayunkan pedangnya, Sayyidina Sa'ad Radhiyallahu 
“anhu berkata, “Wahai Umar, terlebih dahulu telitilah kabar tentang 
keluargamu. Saudara perempuanmu dan iparmu juga telah masuk Islam.” 
Mendengar hal itu, Umar amat marah dan langsung pergi ke rumah saudara 
perempuannya. 

Di sana, Sayyidina Khabbab Radhiyallahu 'anhu sedang mengajar 
Al-Our'an kepada saudara perempuan Umar dan suaminya dalam keadaan 
pintu terkunci. Tiba-tiba Umar datang dan berteriak agar dibukakan pintu. 
Mendengar suara Umar, Sayyidina Khabbab Radhiyallahu “anhu segera 
bersembunyi ke dalam, sehingga lembaran-lembaran ayat-ayat Al-Qur'an 
tertinggal di luar. Kemudian saudara perempuan Umar membukakan pintu. 
Umar langsung memukul kepala saudara perempuannya dengan sesuatu yang 
ada di tangannya hingga berdarah. Umar berkata, “Kamu telah menjadi musuh 
dirimu sendiri. Kamu mengikuti agama yang buruk ini!” Selanjutnya Umar 
masuk ke dalam rumah dan bertanya, “Sedang apa kalian dan suara siapa yang 
kudengar tadi?” Iparnya menjawab, “Kami sedang mengobrol biasa.” Umar 
bertanya, “Apakah kamu telah meninggalkan agamamu dan masuk ke agama 
baru?” Iparnya menjawab, “Bagaimana jika agama baru itu benar?” 


Mendengar itu, Umar langsung menarik janggut iparnya dan 
menjatuhkannya di atas tanah, kemudian memukulinya sampai puas. Saudara 
perempuannya berusaha memisahkan mereka, tetapi Umar menampar 
wajahnya dengan keras sampai berdarah. Padahal ia saudara perempuannya 
sendiri. Saudara perempuannya berkata, “Hai Umar, apakah kami dipukuli 
hanya karena kami masuk Islam? Memang kami sudah masuk Islam. Apa saja 
yang bisa kau lakukan kepada kami, lakukanlah!” Setelah itu pandangan mata 
Umar tertuju ke lembaran-lembaran ayat Al-Qur'an yang tertinggal di luar. 
Emosinya mulai mereda. la merasa malu atas sikapnya terhadap saudara 
perempuannya yang telah dibuatnya berdarah sedemikian rupa. Umar 
berkata, “Baiklah! Tunjukkanlah kepadaku, apakah ini?” Saudara 
perempuannya menjawab, “Kamu tidak suci, dan lembaran ini tidak boleh 
disentuh oleh tangan yang tidak suci.” Umar pun mendesaknya, namun 
saudara perempuannya tetap enggan memberikannya jika ia belum mandi dan 
berwudhu. Setelah mandi, Umar mengambil lembaran-lembaran tersebut dan 
membacanya. Ternyata di dalamnya berisi Surat Thaahaa. la terus 
membacanya hingga ayat: 


A 2 5 


Og NBA Pen kbbi anggi 

“Akulah Allah. Tiada yang berhak disembah selain Aku. Maka sembahlah Aku, 
dan dirikanlah shalat untuk mengingat-Ku.” (Q.S. Thaahaa: 14) 

Selesai membaca ayat-ayat di atas, keadaan Umar langsung berubah. la 

berkata, “Baiklah! Kini pertemukanlah aku dengan Muhammad!” Mendengar 

hal itu, Sayyidina Khabbab Radhiyallahu “anhu segera keluar dari tempat 


سه 


Ketabahan Menghadapi Kesusahan dan Cobaan demi Agama 21 


persembunyiannya dan berkata, “Hai Umar, aku sampaikan kabar gembira 
untukmu. Kemarin, pada malam Kamis, aku mendengar Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam berdoa, Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Umar 
atau Abu Jahal, siapa saja dari keduanya yang lebih Engkau sukai (karena 
keduanya adalah tokoh kuat yang sangat terkenal). Sekarang telah diketahui 
bahwa doa Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam telah dikabulkan 
untukmu.” Setelah peristiwa itu, ia dipertemukan dengan Baginda Nabi 
Shallallahu “alaihi wasallam, dan ia masuk Islam pada hari Jum'at Shubuh. 
(dari Kitab Khashaish) 


Dengan Islamnya Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu, semangat orang- 
orang kafir mulai menurun. Meskipun demikian, Kaum Muslimin masih sangat 
sedikit jumlahnya, sedangkan yang memusuhi mereka tidak hanya orang- 
orang kafir Makkah, tetapi seluruh Bangsa Arab. Keislamannya telah 
menimbulkan kemarahan besar bagi Kaum Musyrikin, dan mereka semakin 
berusaha menghabisi Kaum Muslimin. Mereka mencoba menghabisi Kaum 
Muslimin dengan berbagai cara, tetapi Kaum Muslimin tidak gentar, bahkan 
berani mendirikan shalat di Masjidil Haram. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud 
Radhiyallahu “anhu berkata, “Islamnya Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu 
merupakan kemenangan bagi Kaum Muslimin, hijrahnya Sayyidina Umar 
Radhiyallahu “anhu merupakan pertolongan bagi Kaum Muslimin, dan 
kekhalifahannya merupakan rahmat bagi Kaum Muslimin.” (dari Kitab Usudul 
Ghabah) 


10. Kisah Hijrahnya Kaum Muslimin ke Habasyah dan Pemboikotan di 

Lembah Abi Thalib 

Ketika kekerasan orang-orang kafir terhadap Kaum Muslimin tidak 
berkurang, bahkan semakin bertambah, maka Baginda Rasulullah Shallallahu 
“alaihi wasallam mengizinkan para shahabat Radhiyallahu 'anhum berhijrah ke 
tempat lain. Banyak di antara shahabat Radhiyallahu “anhum yang berhijrah ke 
Habasyah. Meskipun Raja Habasyah seorang Nasrani dan sampai saat itu 
belum memeluk Islam, ia terkenal dengan kelembutan hati dan keadilannya. 


Pada bulan Rajab tahun kelima kenabian, diberangkatkan jamaah 
pertama ke Habasyah sebanyak 11 atau 12 orang laki-laki dan empat atau lima 
orang wanita. Orang-orang kafir Makkah mengejar mereka supaya tidak jadi 
pergi ke sana, namun tidak berhasil. Setibanya di Habasyah Kaum Muslimin 
mendengar kabar bahwa Islam telah menang dan seluruh penduduk Makkah 
telah masuk Islam. Mereka sangat bergembira dengan berita itu, sehingga 
mereka kembali ke Makkah. Ketika hampir memasuki Makkah, mereka baru 
mengetahui kabar itu tidak benar. Bahkan, orang-orang kafir Quraisy semakin 
memusuhi dan menyakiti Kaum Muslimin. Sebagian di antara mereka ada yang 
kembali ke Habasyah, dan ada yang terus memasuki Makkah dengan 
perlindungan beberapa tokoh Makkah. Peristiwa ini disebut Hijrah ke 
Habasyah Pertama. 


Setelah peristiwa itu, ada serombongan shahabat yang lebih banyak 
jumlahnya, yaitu 83 orang lelaki dan 18 wanita, yang secara terpisah-pisah 


22 Kitab Kisah-Kisah Shahabat 


berhijrah ke Habasyah. Perjalanan ini disebut Hijrah ke Habasyah Kedua. 
Sebagian shahabat ada yang mengikuti kedua hijrah ini dan ada yang 
mengikuti salah satu saja. Orang-orang kafir semakin marah ketika 
mengetahui Kaum Muslimin sudah hidup tenang di Habasyah. Mereka 
mengirim satu rombongan ke Habasyah untuk menemui Raja Najasyi sambil 
membawa banyak hadiah. Mereka juga membawa banyak hadiah untuk para 
pejabat istana dan para pendeta di sana. Sesampainya di Habasyah, mula- 
mula mereka menjumpai para pejabat kerajaan dan para pendeta Nasrani 
serta memberikan hadiah untuk menyuap mereka. 


Dengan bantuan para pejabat kerajaan dan para pendeta, utusan orang- 
orang kafir itu dapat menjumpai Raja Najasyi. Mereka langsung bersujud di 
hadapan Raja dan menyerahkan berbagai hadiah. Lalu, mereka 
mengemukakan maksud mereka yang diperkuat oleh para pejabat kerajaan 
yang telah disuap itu. Mereka berkata, “Wahai Raja, ada sekelompok kecil 
Orang-orang bodoh dari kaum kami yang telah meninggalkan agama n@nek 
moyang kami dan masuk ke dalam agama baru, yang kami begitu juga Tuan 
tidak mengenal agama itu. Mereka telah datang dan tinggal di negeri Tuan. 
Para tokoh Makkah yang mulia, orang-orang tua, paman-paman, dan keluarga 
mereka telah mengutus kami untuk membawa mereka kembali. Serahkanlah 
mereka kepada kami.” Raja Najasyi menjawab, “Kami tidak dapat 
menyerahkan orang yang telah meminta perlindungan kepada kami, tanpa 
memeriksa terlebih dahulu masalah mereka. Mereka akan aku panggil dan aku 
tanyai. Jika ceritamu benar, mereka akan kuserahkan kepadamu.” 


Kaum Muslimin pun dipanggil. Pada mulanya, mereka sangat 
mencemaskan tentang apa yang harus mereka lakukan. Namun, Allah 
Subhaanahu wata'ala dengan segala karunia-Nya menolong mereka sehingga 
mereka memutuskan untuk tetap memenuhi panggilan Raja dan berbicara apa 
adanya. Mereka menemui Raja dengan mengucapkan salam. Seseorang 
menegur mereka, “Kalian tidak beradab kepada Raja dengan tidak bersujud di 
hadapannya.” Mereka menjawab, “Kami dilarang bersujud oleh) Nabi kami 
kepada selain Allah.” Selanjutnya, Raja bertanya tentang keadaan mereka. 


Lalu, Sayyidina Ja'far Radhiyallahu “anhu maju ke depan dan berkata, 
“Dahulu kami berada dalam keadaan jahiliyah, kami tidak mengenal Allah dan 
Rasul-Nya. Dahulu kami menyembah berhala, memakan bangkai, berbuat 
jahat, dan memutuskan kekeluargaan. Yang kuat di antara kami menindas 
yang lemah. Dalam keadaan seperti inilah, Allah Subhaanahu wata'ala 
mengutus seorang rasul yang nasab, kejujuran, sifat amanah, dan kesucian 
hidupnya sangat kami kenal. Beliau mengajak kami menyembah Allah Yang 
Esa, yang tiada sekutu bagi-Nya, dan melarang kami menyembah berhala. 
Beliau menyuruh kami berbuat baik dan melarang berbuat jahat. Beliau 
menyuruh kami berkata jujur, bersifat amanah, dan menjaga hubungan sanak 
keluarga. Beliau juga menyuruh berbuat baik kepada tetangga, mendirikan 
snalat, berpuasa, dan bersedekah. Beliau mengajar kami akhlak terpuji, 
melarang kami berzina, berdusta, memakan harta anak yatim, menuduh orang 


Ketabahan Menghadapi Kesusahan dan Cobaan demi Agama 23 


lain, dan perbuatan-perbuatan buruk lainnya. Beliau mengajarkan kami 
Al-Qur'an yang mulia, dan kami beriman terhadapnya serta mengamalkan 
segala firman-Nya. Karena hal ini, kaum kerabat kami memusuhi kami dan 
menyiksa kami dengan berbagai penyiksaan. Maka keadaan memaksa kami 
untuk datang memohon perlindungan kepada tuan, atas perintah nabi kami.” 


. Raja Najasyi bertanya lagi, “Sekarang perdengarkan kepadaku sebagian 
ayat-ayat Al-Qur'an yang dibawa oleh nabimu itu.” Maka Sayyidina Ja'far 
Radhiyallahu 'anhu membacakan sebagian ayat-ayat permulaan Surat 
Maryam. Bacaannya membuat Raja dan para pendeta yang banyak hadir di 
sana menangis, sehingga janggut-janggut mereka basah oleh air mata. 
Kemudian Raja berkata, “Demi Tuhan, ayat-ayat ini sama dengan ayat-ayat 
yang dibawa oleh Nabi Musa Alaihis salam, bersumber dari nur yang sama.” 
Kemudian dengan tegas Raja Najasyi menolak permintaan orang-orang kafir 
Ouraisy itu, “Aku tidak dapat menyerahkan mereka kepada kalian!” Para 
utusan itu merasa kecewa dan terhina, sehingga mereka berefmbuk kembali. 
Salah seorang di antara mereka berkata, “Besok aku akan mengatur sesuatu, 
sehingga Raja akan menumpas mereka.” Namun, teman-temannya tidak 
menyetujui usulannya. Mereka berkata, “Meskipun mereka telah menjadi 
muslim, mereka tetap kaum kerabat kita.” Tetapi orang yang mengusulkan itu 
tetap bersikeras. 5 


Pada hari kedua, utusan-utusan Kaum Ouraisy kembali menghadap Raja 
Najasyi dan berkata, “Orang-orang Islam itu tidak sopan terhadap Isa, yaitu 
tidak mengakui Isa sebagai anak Allah.” Raja pun kembali memanggil Kaum 
Muslimin. Para shahabat bercerita, “Pada hari kedua, kami dipanggil lagi, dan 
hal itu membuat kami bertambah cemas. Meskipun demikian, kami tetap 
menghadap Raja.” Raja bertanya, “Bagaimanakah Nabi Isa menurut kalian?” 
Para shahabat menjawab, “Nabi Isa Alaihis salam menurut kami adalah 
sebagaimana firman Allah Subhaanahu wata'ala yang diturunkan kepada nabi 
kami, bahwa Nabi Isa Alaihis salam adalah Hamba Allah, Nabi Allah, ruh 
ciptaan-Nya, dan kalimah-Nya yang Allah Subhaanahu wata'ala masukkan ke 
dalam diri Maryam, perawan yang suci.” Raja Najasyi berkata, “Nabi Isa pun 
tidak pernah berkata mengenai dirinya selain itu.” Para pendeta ketika itu 
saling berbisik tanda tidak setuju. Raja berkata kepada para pendeta itu, 
“Katakanlah apa yang ingin kalian katakan, aku tidak akan mendengar 
perkataan kalian (karena perkataan orang-orang Islam itulah yang benar)!” 
Raja Najasyi pun mengembalikan semua hadiah yang sudah diberikan 
kepadanya, kemudian berkata kepada Kaum Muslimin, “Tinggallah di sini 
dengan aman. Orang-orang yang menyakiti kalian, akan didenda.” Selanjutnya 
ia mengumumkan, “Barangsiapa menyakiti Kaum Muslimin, akan didenda.”- 
(dari Kitab Khamis) 


Dengan demikian, Kaum Muslimin semakin dimuliakan di negeri tersebut. 
Sedangkan utusan orang-orang musyrik, terpaksa kembali ke Makkah dengan 
hina. Orang-orang kafir Makkah pun bertambah marah. Bersamaan dengan 
itu, Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu memeluk Islam, sehingga menambah 


24 Kitab Kisah-Kisah Shahabat 


kekesalan mereka. Mereka terus berpikir bagaimana caranya agar orang-orang 
tidak berhubungan dengan Kaum Muslimin dan bagaimana sinar Islam 
menjadi padam. 

Akhirnya, para tokoh kafir Makkah mengadakan perundingan untuk 
membunuh Baginda Muhammad Shallallahu “alaihi wasallam secara terang- 
terangan. Akan tetapi, tidaklah mudah membunuh beliau, karena kabilah 
Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam, yaitu Bani Hasyim adalah kabilah 
yang sangat besar dan kaum yang terhormat. Biarpun sebagian besar belum 
masuk Islam, mereka tidak akan tinggal diam jika Baginda Nabi Muhammad 
Shallallahu “alaihi wasallam dibunuh. Dalam pertemuan itu, .diputuskan 
kesepakatan untuk memboikot Bani Hasyim dan juga Bani Muthallib (yang 
merupakan pendukung utama Bani Hasyim). Orang-orang dilarang bertemu 
dengan Bani Hasyim dan Bani Muthallib, atau sebaliknya. Juga tidak boleh 
berjual beli, berbicara dengan mereka, bahkan tidak boleh berkunjung ke 
rumah-rumah mereka. Begitu juga sebaliknya, Bani Hasyim dan Bani Muthallib 
dilarang datang ke rumah kabilah-kabilah lain. Keputusan ini akan terus 
berlaku selama Bani Hasyim dan Bani Muthallib tidak menyerahkan Baginda 
Muhammad Shallallahu “alaihi wasallam untuk dibunuh. Keputusan ini tidak 
cukup dengan kata-kata, mereka pun membuat keputusan tertulis pada 
tanggal satu Muharram tahun ketujuh kenabian. Keputusan tertulis itu 
selanjutnya digantungkan di dalam Ka'bah, agar semua orang menghormati 
dan berusaha mematuhinya. f 

Akibat keputusan tersebut, selama tiga tahun Bani Hasyim dan Bani 
Muthallib terboikot dalam sebuah lembah di antara dua buah gunung. Tiada 
seorang pun yang dapat menemui mereka, dan mereka tidak dapat menemui 
siapa pun. Mereka tidak dapat membeli sesuatu dari orang Makkah dan dari 
pedagang yang datang dari. luar. Jika ada seseorang dari mereka keluar dari 
daerah itu, ia akan disiksa. Jika ada yang menyampaikan suatu keperluan 
kepada mereka, maka akan mendapatkan reaksi keras. Hanya sedikit 
perbekalan yang ada pada mereka. Mereka menjalani kehidupan dengan 
kelaparan dan penderitaan sehingga kaum wanita dan anak-anak menangis 
dan menjerit kelaparan. Bagi para tokoh, penderitaan anak-anak itu lebih 
menyakitkan daripada kelaparan dan penderitaan mereka sendiri. 


Setelah tiga tahun berlalu, dengan pertolongan Allah Subhaanahu 
wata'ala, lembaran-lembaran pemboikotan tersebut dimakan rayap dan 
penderitaan pun berakhir. Selama masa boikot itu, penderitaan yang dialami 
mereka sangat berat. Namun, para shahabat tetap teguh berpegang pada" 
agama ini, bahkan terus menyebarkannya. 


Faidah - 

Penderitaan dan kesusahan yang demikian berat telah dijalani oleh para 
shahabat Radhiyallahu ‘anhum. Kita menganggap mereka sebagai teladan dan 
kita mengaku sebagai pengikut mereka. Kita memimpikan kemajuan seperti 
mereka, namun renungkanlah dan pikirkanlah berapa besar pengorbanan para 
shahabat Radhiyallahu ‘anhum, sedangkan kita, apa yang sudah kita lakukan 


Ketabahan Menghadapi Kesusahan dan Cobaan demi Agama 25 


demi agama? Sesungguhnya kesuksesan itu senantiasa diperoleh melalui 
usaha dan kesungguhan. Kita ingin hidup senang dan damai tanpa agama, dan 
mencari dunia seperti orang-orang kafir, tetapi kita menginginkan kemajuan 
Islam. Mana mungkin itu bisa terjadi? 


Sebuah syair berbunyi: 


AISI MAMA 


Aku khawatir wahai Badui, kau tak dapat mencapai Ka'bah yang merupakan 
tujuan 
Karena jalan yang kau tempuh, jalan lain yang menuju Turkistan 


BAB KEDUA ss 
PERASAAN TAKUT KEPADA ALLAH SUBHAANAHU WATA’ALA 


Baru saja kita membaca kisah pengorbanan para shahabat Radhiyallahu 
'anhum demi agama yang menjadi suri tauladan bagi kita. Mereka telah 
mengorbankan jiwa, harta, dan harga diri untuk agama. Bukan hanya itu, 
tetapi mereka juga memiliki perasaan takut yang dalam kepada Allah 
Subhaanahu wata'ala. Semoga Allah Subhaanahu wata'ala memberikan 
bagian perasaan takut tersebut kepada kita yang penuh dosa ini. Sebagai 
contoh, akan ditulis beberapa kisah tentang hal itu. 


1. Kisah Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam ketika Terjadi 
Angin Topan 
Sayyidatina “Aisyah Radhiyallahu ‘anha bercerita, “Apabila datang awan 
gelap, angin topan, dan sebagainya, wajah Baginda Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wasallam yang penuh nur, akan terlihat pucat karena perasaan takut 
kepada Allah Subhaanahu wata'ala. Beliau keluar masuk rumah dan terus- 


menerus membaca doa: 
١ 


$ ۶ر گے ے‎ ajh 
Gala Gi ja yel tas PAR Gas شاك‎ KI 
ea 


Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu kebaikan angin ini, dan 
kebaikan yang ada di dalamnya (hujan dan lain-lain), serta kebaikan yang 
dikirim bersamanya. Aku berlindung kepada-Mu dari keburukan angin ini, dan 
keburukan yang ada di dalamnya, dan keburukan yang dikirim bersamanya.' 


Jika hujan mulai turun, wajah Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam 
akan tampak ceria. Aku (Sayyidatina “Aisyah Radhiyallahu “anha) bertanya, Ya. 
Rasulullah, semua orang gembira jika melihat gumpalan mendung karena 
pertanda akan turun hujan, tetapi mengapa engkau justru nampak cemas?” 
Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam menjawab, “Wahai “Aisyah, aku 
khawatir di dalamnya ada azab, karena itulah aku merasa cemas. Kaum 'Ad 
telah diazab oleh Atlah Subhaanahu wata'ala dengan angin. Ketika melihat 
gumpalan mendung, mereka gembira. Mereka mengira akan turun hujan, 
tetapi ternyata yang turun adalah azab.” (dari Kitab Durrul Mantsur) 


Allah Subhaanahu wata'ala berfirman: 


5 i faa z r 
gaun J aaa أو‎ Oni کارت‎ HARE 
PENANG وو‎ Kang SSI Sa G U poé tos Keki 


7 


Perasaan Takut kepada Allah Subhaanahu Wata'ala * 27 


ogedi ai 
“Ketika orang-orang itu (kaum Ad) melihat awan tersebut menuju ke arah 
lembah-lembah mereka, mereka berkata, “Inilah awan yang akan menurunkan 
hujan ke atas kita!’ (Allah Subhaanahu wata'ala menjawab), Bukan, "itulah 
azab yang kamu minta untuk disegerakan (karena kalian telah berkata kepada 
Nabi Hud Alaihis salam, Jika engkau memang seorang Nabi, kirimkanlah azab 
kepada kami!”). Angin yang di dalamnya terdapat azab yang sangat pedih. 
Menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya sehingga tidak 
kelihatan, kecuali bekas rumah-rumah mereka. Demikianlah, Kami membalas 
kaum yang durhaka.” (Q.S. Al-Ahgaaf: 24-25, dari Kitab Bayanul Qur'an) 
Faidah . 

| Inilah perasaan takut kepada Allah Yang Maha Suci, yang dimiliki oleh 
seseorang, yang dikenal sebagai Sayyidul Awwalin wal Akhirin, yang diketahui 
dari sabda beliau sendiri. Di dalam Al-Qur'an, Allah Subhaanahu wata'ala 
memberikan jaminan tidak akan mengazab suatu kaum selagi Baginda Nabi 
Shallallahu “alaihi wasallam bersama mereka. Meskipun Allah Subhaanahu 
wata'ala telah menjamin demikian, namun perasaan takut Baginda Nabi 
Shallallahu “alaihi wasallam kepada Rabbnya sedemikian rupa, sehingga ketika 
datang awan gelap atau angin topan, beliau teringat azab yang telah 
ditimpakan oleh Allah Subhaanahu wata'ala kepada kaum-kaum terdahulu. 

Sekarang, lihatiah diri kita yang selalu bergelimang dosa. Apabila kita 
melihat gempa dan berbagai azab lain, jangankan mempunyai perasaan takut 
kemudian segera bertaubat, beristighfar, dan shalat, justru kita malah sibuk 
dengan berbagai penelitian sia-sia. 


2. Kisah Nasihat Sayyidina Anas Radhiyallahu “anhu ketika Terjadi 

Gelap Gulita 3 

Syaikh Nadhr bin Abdullah Rahmatullah ‘alaih bercerita, “Pada waktu 
hidupnya Sayyidina Anas Radhiyallahu “anhu, tiba-tiba siang menjadi gelap. 
Segera aku menjumpai Sayyidina Anas Radhiyallahu 'anhu dan bertanya 
kepadanya, “Apakah kejadian seperti ini pernah terjadi pada zaman Baginda 
Nabi Shallallahu “alaihi wasallam?” Jawabnya, “Na'udzubillah, jika angin 
bertiup sedikit kencang pada zaman Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam, 
kami segera pergi ke masjid karena takut akan terjadi Kiamat.” Sayyidina Abu 
Darda’ Radhiyallahu “anhu juga bercerita, “Jika terjadi angin ribut, biasanya 
Baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam akan merasa takut dan segera 
pergi ke masjid.” (dari Kitab Jam'ul Fawaid) 
Faidah 

Dewasa ini, meskipun berbagai musibah besar melanda kita, siapakah 
yang ingat untuk datang ke masjid? Jangankan masyarakat awam, bahkan 
orang-orang berilmu pun sedikit yang mempedulikannya. Silakan menjawab 
masalah ini dengan merenungkannya di dalam hati masing-masing. 


28 kitab Kisah-Kisah Shahabat 


3. Kisah Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam saat Terjadi 

Gerhana Matahari 

Suatu saat, terjadi gerhana matahari pada zaman Baginda Nabi 
Shallallahu “alaihi wasallam. Para shahabat Radhiyallahu “anhum ingin 
mengetahui dan memperhatikan apa yang akan dilakukan oleh beliau ketika 
terjadi gerhana matahari seperti itu. Mereka yang sedang sibuk bekerja pun 
segera lari meninggalkan pekerjaannya. Bahkan, anak-anak kecil yang sedang 
ai memanah, juga ikut berlarian meninggalkan latihan mereka untuk 

engetahui apa yang dilakukan oleh Baginda Nabi Shallallahu “alaihi 

wasallam. Beliau mendirikan dua rakaat Shalat Kusuf (Shalat Gerhana) yang 
sangat panjang, sehingga sebagian orang yang mengikutinya terjatuh pingsan. 
Dalam shalat itu, Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam menangis dan + 
berdoa, “Ya Rabb, bukankah Engkau telah berjanji bahwa Engkau tidak akan 
menyiksa mereka selagi aku masih bersama mereka, dan Engkau juga berjanji 
tidak akan mengazab mereka selama mereka beristighfar.” . 


Dalam Surat Al-Anfaal, Allah Subhaanahu wata ala telah berjanji: 


Ks‏ الله Gelas esai aa Kea Ja‏ انه مُعَزْبَهُمْوَهْرْيَسْتَفْفِوُوَْن 
“Dan Allgh sekali-kali tidak akan mengazab mereka selama Kami berada di‏ 
antara, mereka. Dan Allah tidak akan mengazab mereka, selagi mereka‏ 
beristighfar.” (Q.S. Al-Anfaal: 33)‏ 

Kemudian Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam memberi 
nasihat kepada orang-orang, “Jika terjadi gerhana matahari atau bulan, 
segerglah shalat dengan perasaan takut. Seandainya kalian mengetahui 
keadaan hari akhirat seperti yang aku lihat, niscaya kalian akan sedikit tertawa 
dan banyak menangis. Jika terjadi lagi peristiwa seperti ini, dirikanlah shalat, 
berdoa, dan bersedekahlah.” 


4. Kisah Tangisan Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam 
Sepanjang Malam 
Suatu ketika, Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam menangis 
sepanjang malam. Beliau shalat hingga waktu Shubuh sambil terus-menerus 
membaca ayat: 


وور KH‏ وو ا ا وو 
Kei ‘K Ku‏ 58 َإِنْ تَغْفِرْلَهُمْ فإك أَنْت OEM BAN‏ 
“(Ya Allah), jika Engkau azab mereka, (terserah Engkau). Mereka hamba-‏ 
hamba-Mu, (dan Engkaulah Pemiliknya. Pemilik berhak menghukum‏ 
hambanya yang bersalah). Jika Engkau mengampuni mereka, (itu pun terserah‏ 
Engkau). Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Engkau berkuasa memberi‏ 
ampunan). Engkau Maha Bijaksana, (maka ampunan-Mu pun sesuai dengan‏ 
kebijaksanan-Mu).” (Q.S. Al-Maidah: 118, dari Kitab Bayanul Quran)‏ 
Diriwayatkan bahwa Imam Abu Hanifah Rahmatullah “alaih juga pernah‏ 
menangis sepanjang malam sambil membaca ayat:‏ 


Perasaan Takut kepada Allah Subhaanahu Wataala 29 


8 SELANG ANG AA 
“Dan berpisahlah kamu pada hari ini, hai orang-orang yang Aa 7 
(Q.S. Yaa Siin: 59) 


Maksudnya, pada Hari Kiamat akan dikatakan kepada para pendosa, 
“Selama di dunia kalian bisa berkumpul dengan orang-orang yang tidak 
berdosa, tetapi pada hari ini, kalian akan dipisahkan dengan mereka.” 
Mendengar perintah ayat ini, wajarlah bila seseorang menangis, karena tidak 
tahu apakah ia termasuk golongan para pendosa atau golongan orang yang 
taat. 


5. Kisah Perasaan Takutnya Sayyidina Abu Bakar Radhiyallahu “anhu 

kepada Allah Subhaanahu wata'ala 

Sesuai kesepakatan ahli sunnah, Sayyidina Abu Bakar Radhiyallahu “anhu 
adalah orang yang paling utama di antara seluruh manusia di dunia ini selain 
para nabi Alaihimus salam. Dia dipastikan termasuk ahli surga. Baginda 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam sendiri memberi kabar gembira bahwa 
ia adalah ahli surga, bahkan dikatakan akan menjadi pimpinan kaum tua yang 
akan masuk surga. Semua pintu surga akan memanggil namanya dan 
menyampaikan kabar gembira kepadanya. Baginda Nabi Shallallahu “alaihi 
wasallam bersabda, “Orang yang paling dahulu masuk surga di kalangan 
umatku adalah Abu Bakar.” Meskipun demikian, Sayyidina Abu Bakar 
Radhiyallahu “anhu berkata, “Alangkah bahagianya, seumpama aku menjadi 
sebatang pohon yang akhirnya ditebang.” la juga berkata, “Alangkah 
bahagianya, seumpama aku menjadi rumput yang dimakan hewan.” 
Kadangkala ia berkata, “Alangkah bahagianya, seumpama aku menjadi sehelai 
bulu di badan seorang mukmin.” Suatu ketika, ia pernah berada di dalam 
sebuah kebun dan melihat seekor burung yang sedang berkicau. Sambil 
menarik nafas berat, Sayyidina Abu Bakar Radhiyallahu “anhu berkata, “Wahai 
burung, alangkah beruntungnya hidupmu. Kamu makan, minum, dan 
beterbangan di antara pepohonan, tetapi di akhirat tidak ada hisab bagimu. 
Alangkah bahagianya, seumpama Abu Bakar menjadi sepertimu.” (dari Kitab 
Tarikhul Khulafa) 


Sayyidina Rabi'ah Aslami Radhiyallahu “anhu bercerita, “Suatu ketika 
pernah terjadi kesalahpahaman antara aku dan Sayyidina Abu Bakar 
Radhiyallahu “anhu. la berbicara kasar kepadaku, sehingga aku tersinggung. 
Ketika ia menyadari kesalahannya, ia berkata kepadaku, “Ucapkanlah kata-kata 
kasar kepadaku sebagai balasan!” Namun, aku menolaknya. la berkata, ‘Kamu 
harus mengucapkannya. Jika tidak, akan kuadukan kepada Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam! Aku tetap tidak menjawab apa pun. Lalu, ia 
bangun dan pergi meninggalkanku. Ketika itu, beberapa orang dari kabilahku 
(Banu Aslam) yang menyaksikan kejadian tersebut berkata, “Orang ini aneh 
sekali. la sendiri yang bersalah dan ia sendiri yang mengadukannya kepada 
Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam.” Aku berkata, "Tahukah kamu 
siapa dia? Dialah Abu Bakar Radhiyallahu “anhu. Jika ia marah kepadaku, tentu 


30 Kitab Kisah-Kisah Shahabat 


Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam kekasih Allah Subhaanahu 
wata'ala akan marah kepadaku, dan jika beliau marah, maka Allah 
Subhaanahu wata'ala pun akan marah. Jika demikian, maka Rabi'ah pasti akan 
binasa.” Kemudian aku pergi menemui Baginda Nabi Shallallahu “alaihi 
wasallam dan menceritakan kejadian tersebut. Beliau bersabda, “Sikapmu 
benar, memang sebaiknya kamu tidak membalasnya, tetapi katakanlah, 
“Semoga Allah Subhaanahu wata'ala memaafkanmu, wahai Abu Bakar.” 


Faidah 

Inilah contoh perasaan takut kepada Allah Subhaanahu wata'ala. Hanya 
karena sepotong kalimat yang sepele, Sayyidina Abu Bakar Radhiyallahu “anhu 
demikian takut balasannya (di akhirat). la sangat cemas dan khawatir, 
sehingga ia sendiri yang minta dibalas, bahkan mengadukannya kepada 
Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam agar Sayyidina Rabi'ah Radhiyallahu 
“anhu membalasnya. 


Pada hari ini, kita mudah untuk saling mencaci tanpa rasa khawatir sedikit 
pun akan balasan perbuatan kita kelak di akhirat atau Hari Hisab. 


6. Kisah Perasaan Takutnya Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu kepada 
Allah Subhaanahu wata'ala 
Suatu ketika Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu memegang sebatang 
ranting kayu dan berkata, “Alangkah bahagianya diriku, seumpama aku 
menjadi sebatang ranting kayu ini.” Terkadang ia berkata, “Alangkah bahagia 
diriku, seumpama ibuku tidak melahirkanku.” 


Suatu saat, ia sibuk dengan pekerjaannya, seseorang mendatanginya dan 
berkata, “Si fulan telah menzhalimiku. Engkau hendaknya menegakkan hukum 
atas dia sebagai balasan.” Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu mencambuknya 
sekali seraya berkata, “Ketika kusediakan waktuku untuk menerima 
pengaduan, kamu tidak datang. Kini aku sedang sibuk dengan urusan lain, 
kamu datang mengadu.” Orang itu pun pergi. Lalu, Sayyidina Umar . ` 
Radhiyallahu “anhu menyuruh seseorang untuk memanggil kembali orang 
tersebut. Setelah ia datang, Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu memberikan 
cambuk kepadanya dan berkata, “Balaslah aku!” Orang itu menjawab, “Aku 
telah memaafkanmu karena Allah Subhaanahu wata'ala.” Sayyidina Umar 
Radhiyallahu “anhu segera pulang ke rumahnya dan mengerjakan shalat dua 
rakaat. Lalu, ia berbicara kepada dirinya sendiri, “Hai Umar, dahulu kamu 
rendah, sekarang Allah Subhaanahu wata'ala meninggikan derajatmu. Dahulu 
kamu sesat, kemudian Allah Subhaanahu wata'ala memberimu hidayah. 
Dahulu kamu hina, lalu Allah Subhaanahu wata'ala memuliakanmu, dan Dia 
telah menjadikanmu sebagai raja bagi manusia. Kini, telah datang seorang laki- 
laki dan berkata, “Aku telah dizhalimi, tegakkanlah hukum atas orang yang 
menzhalimiku. Tetapi kamu justru mencambuknya. Kelak pada Hari Kiamat, 
apa jawabanmu di hadapan Rabbmu?” Lama sekali Sayyidina Umar 
Radhiyallahu “anhu mencela dirinya sendiri. (dari Kitab Usudul Ghabah) 


Hamba sahaya Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu yang bernama 
Sayyidina Aslam Radhiyallahu “anhu berkata, “Suatu ketika, aku bersama 


Perasaan Takut kepada Allah Subhaanahu Wata'ala 31 


Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu pergi ke Harrah (kawasan yang berbatu- 
batu terjal dekat Madinah). Lalu, terlihat nyala api di sebuah padang. Sayyidina 
Umar Radhiyallahu “anhu berkata, “Itu mungkin kafilah yang karena 
kemalaman tidak bisa sampai ke kota, mereka terpaksa menunggu di luar 
kota. Marilah kita melihat keadaan mereka dan mengatur penjagaan untuk 
mereka malam ini!” Setibanya di sana, tampak seorang wanita bersama 
beberapa anak kecil yang sedang menangis merengek-rengek. Wanita itu 
sedang merebus air dalam periuk di atas tungku yang menyala. Sayyidina 
Umar Radhiyallahu “anhu memberi salam kepada wanita tersebut dan 
meminta izin untuk mendekat. la bertanya, “Mengapa anak-anak ini 
menangis? Wanita itu menjawab, “Mereka menangis karena menahan lapar.’ 
Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu bertanya, “Apa yang sedang engkau masak 
dalam periuk itu? Ia menjawab, ‘Periuk ini berisi air, hanya untuk menghibur 
anak-anak agar mereka tenang dan tertidur. Aku akan mengadu kepada Allah 
Subhanahu wata'ala pada Hari Kiamat, mengapa Amirul Mukminin tidak 
memperhatikan kesusahanku” Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu pun 
menangis dan berkata, “Semoga Allah merahmatimu, tetapi bagaimana 
mungkin Umar mengetahui keadaanmu?’ Jawabnya, “Dia. pemimpin kami, 
maka seharusnya dia tahu keadaan kami.” 


Sayyidina Aslam Radhiyallahu “anhu melanjutkan ceritanya, “Lalu 
Sayyidina Umar mengajakku kembali ke Madinah. Ia mengambil sebuah 
karung, kemudian mengisinya dengan sedikit gandum, kurma, mentega, dan 
beberapa helai pakaian, juga beberapa dirham yang diambil dari Baitul Mal. 
Setelah karung penuh, ia berkata kepadaku, “Wahai Aslam, letakkan karung ini 
di pundakku!’ Aku menjawab, “Biarkan aku yang membawanya, ya Amirul 
Mukminin.” Sahut Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu, “Tidak, letakkan saja di 
pundakku.” Dua tiga kali, aku menawarkan diri dengan sedikit memaksa. Ia 
berkata, "Apakah kamu akan memikul dosa-dosaku pada Hari Kiamat? Aku 
sendiri yang akan memikulnya, aku sendirilah yang akan ditanya pada Hari 
Kiamat.” Aku pun terpaksa meletakkan karung itu di bahunya. Lalu, dengan 
tergesa-gesa ia membawa karung itu ke kemah tadi dan aku ikut bersamanya. 
Setibanya di sana, ia langsung memasukkan tepung dan sedikit mentega 
ditambah kurma ke dalam periuk, lalu mengaduknya, dan ia sendiri yang 
menyalakan tungkunya.'” 


Sayyidina Aslam Radhiyallahu “anhu melanjutkan ceritanya, “Kulihat asap 
mengenai janggutnya yang lebat. Ia memasak hingga bubur siap dihidangkan. 
Lalu, ia sendiri yang menyiapkan-makanan itu dengan tangannya yang penuh 
berkah kepada keluarga itu. Setelah kenyang, anak-anak itu bermain dengan 
riangnya. Sisa makanan diserahkan kepada mereka untuk hidangan 
berikutnya. Wanita itu pun sangat senang, ia berkata, ‘Semoga Allah 
memberimu balasan yang baik. Engkau lebih berhak menjadi khalifah daripada 
Umar.’ Untuk menyenangkan hati ibu tadi, Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu 
berkata, “Jika engkau pergi menemui khalifah, engkau akan menjumpaiku di 
sana.’ Lalu, Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu menjauh sedikit dari tempat 
tersebut dan duduk di atas tanah agak lama, kemudian meninggalkan mereka. 


32 Kitab Kisah-Kisah Shahabat 


Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu berkata kepada Sayyidina Aslam 
Radhiyallahu “anhu, “Aku tadi duduk di situ, sebagaimana aku telah melihat 
mereka menangis, aku ingin melihat mereka tertawa.” (dari Kitab Asyharu 
Masyahir) 

Dalam Shalat Shubuhnya, kebanyakan beliau membaca surat-surat 
Al-Our'an yang panjang, di antaranya Surat Al-Kahfi, Thaahaa, dan surat lain 
sambil menangis terisak-isak, sehingga suara tangisnya terdengar hingga 
beberapa shaf. Suatu ketika, Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu membaca 
Surat Yusuf dalam Shalat Shubuhnya. Ketika sampai di ayat: 


Sana 5 KKG 
“Ya'gub menjawab, “Sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan 
kesusahan dan kesedihanku.” (O.S. Yusuf: 86) 


Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu menangis terisak-isak sampai habis 
suaranya. Terkadang ia terus membaca Al-Qur'an sambil menangis di dalam 
Tahajjudnya hingga jatuh sakit. 
Faidah 

Inilah perasaan takut seseorang kepada Allah Subhaanahu wata'ala, yang 
namanya sangat ditakuti oleh raja-raja besar. Setelah 1350 tahun berlalu, 
kebesarannya masih tetap diakui. Adakah hari ini seorang raja, pemimpin, 
atau pejabat biasa yang bersikap seperti itu kepada rakyatnya? 


7. Kisah Nasihat Sayyidina Ibnu Abbas Radhiyallahu 'anhuma 

Syaikh Wahab bin Munabbih Rahmatullah “alaih bercerita, “Ketika 
Sayyidina Abdullah bin Abbas Radhiyallahu “anhuma telah lanjut usia dan 
matanya buta, aku pernah membawanya ke Masjidil Haram. Setibanya di sana, 
terdengar suara orang bertengkar. la berkata kepadaku, “Bawa aku ke sana.’ 
Aku pun membawanya ke sana. Ia langsung memberi salam dan mereka 
mempersilakannya duduk, namun ia menolak. la berkata, “Kalian tidak 
mengetahui bahwa hamba-hamba Allah Subhaanahu wata'ala yang istimewa 
ialah mereka yang perasaan takutnya kepada Allah Subhaanahu wata'ala 
membuatnya diam. Padahal ia tidak udzur atau bisu, bahkan ia fasih dan 
pandai berbicara. Tetapi karena sibuk mengingat keagungan Allah Subhaanahu 
wata'ala, menjadikan pikirannya terhenti, hatinya remuk, dan lisannya 
membisu. Jika perasaan takut mereka semakin mendalam, maka mereka 
segera mengerjakan kebaikan. Kalian semua telah menyeleweng jauh dari 
mereka!” Syaikh Wahab bin Munabbih Rahmatullah “alaih berkata, “Setelah 
kejadian tersebut, aku tidak pernah lagi melihat dua orang kumpul- kumpul di 
Masjidil Haram.” 
Faidah 

Karena kedalaman perasaan takut Sayyidina Ibnu Abbas Radhiyallahu 
'anhuma kepada Allah Subhaanahu wata'ala, ia sering menangis, sehingga 
tampak dua bekas aliran air mata di wajahnya. Dalam kisah di atas, Sayyidina 
Abdullah bin Abbas Radhiyallahu “anhuma telah memberikan suatu cara yang 


Perasaan Takut kepada Allah Subhaanahu Wata'ala 33 


memudahkan beramal shalih, yaitu memikirkan kebesaran dan keagungan 
Allah Subhaanahu wata'ala. Dengan cara itu, kita akan mudah mengerjakan 
setiap kebaikan dan pasti penuh keikhlasan. Apa sulitnya jika kita mencoba 
meluangkan sebagian waktu kita dalam sehari semalam untuk memikirkan 
kebesaran dan keagungan Allah Subhaanahu wata'ala? 


8. Kisah Perjalanan ke Tabuk Melewati Perkampungan Kaum Tsamud 

Perang Tabuk adalah peperangan yang sangat masyhur. Inilah perang 
terakhir yang dipimpin. oleh Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam. 
Suatu ketika, sampailah berita kepada Baginda Nabi Shallallahu “alaihi 
wasallam bahwa Raja Romawi akan menyerang Madinah Munawwarah 
dengan bala tentara yang besar melalui Syam. Menyongsong berita itu, pada 
hari Kamis tanggal 5 bulan Rajab tahun kesembilan Hijriyah, beliau berangkat 
dari Madinah untuk menghadapi mereka. 


Ketika itu, cuaca sangat panas dan jumlah musuh pun sangat besar. 
Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam mengumumkan kepada Pasukan 
Muslimin secara terang-terangan, bahwa mereka. akan berangkat untuk 
menghadapi Raja Romawi. Hal ini dimaksudkan agar Pasukan Muslimin 
mempersiapkan diri sebaik mungkin, dan juga pada saat itu, beliau sendiri 
secara langsung menggalakkan infak kepada Kaum Muslimin. 


Dalam perang inilah Sayyidina Abu Bakar Radhiyallahu “anhu 
mengorbankan seluruh hartanya, sehingga ketika Baginda Nabi Shallallahu 
“alaihi wasallam bertanya kepadanya, “Apa yang kamu tinggalkan untuk 
keluargamu?” Ia menjawab, “Kutinggalkan Allah dan Rasul-Nya untuk 
mereka.” Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu juga mengorbankan separuh 
hartanya, yang kisahnya tertulis dalam bab keenam kisah ke-4. Sedangkan 
Sayyidina Utsman Radhiyallahu “anhu menyiapkan perlengkapan perang untuk 
sepertiga pasukan. Demikian pula setiap shahabat yang lain, menginfakkan 
harta menurut kemampuan mereka masing-masing. Padahal masa itu, 
kebanyakan para shahabat Radhiyallahu ‘anhum sedang mengalami 
kesempitan, sehingga sepuluh orang shahabat harus bergantian mengendarai 
seekor unta. Oleh sebab itu, perang ini pun disebut sebagai Jaysyul “Usrah 
atau Pasukan Kesulitan. 


Memang perang ini penuh kesulitan. Jarak yang ditempuh sangat jauh 
dan musim yang sangat panas. Disamping itu, buah-buah kurma di Madinah 
sudah masak dan siap dipanen. Padahal kehidupan penduduk Madinah 
bergantung pada kurma. Inilah kesempatan mereka mengumpulkan rezeki 
Untuk satu tahun. Keadaan itu menjadi ujian yang sangat berat bagi Kaum 
Muslimin. Di satu sisi, rasa takwa kepada Allah Subhaanahu wata'ala dan 
perintah Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam tidak mungkin mereka 
abaikan. Di sisi lain, berbagai kesulitan menghadang, khususnya kebun yang 
telah mereka usahakan selama setahun. Sungguh satu hal yang sulit 
meninggalkannya tanpa ada yang mengurus, padahal sudah siap panen. 
Namun, karena ketakwaan mereka kepada Allah Subhaanahu wata'ala 
mengalahkan segalanya, mereka segera menyambut seruan Baginda 


34 Kitab Kisah-Kisah Shahabat 


Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam sehingga yang tinggal di Madinah 
hanyalah kaum munafik, orang-orang udzur, wanita, dan anak-anak. 


Ada sebagian shahabat yang tidak dapat meninggalkan Madinah karena 
tidak ada kendaraan. yang dapat ditunggangi. Mereka menangis menyesali 
keadaannya. Mengenai Ka tersebut, turunlah ayat Al-Qur'an: 


Sa Fade عونا‎ MAN Ga adil 2438 Kuda 

“Mereka kembali, sala mata mereka bercucuran kaken sedih tidak 
memiliki apa yang dapat mereka infakkan.” (O.S. At-Taubah: 92) 
Seluruh shahabat Radhiyallahu “anhum yang tidak ada udzur menyertai 
peperangan tersebut, kecuali tiga orang shahabat. Kisah mereka akan 
diketengahkan kemudian. 

Di tengah perjalanan, mereka melewati perkampungan Kaum Tsamud. 
. Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam menutupi wajah beliau yang penuh 
nur dengan ujung kain baju sambil mempercepat untanya dan memberi 
perintah kepada para shahabat Radhiyallahu “anhum, “Kalian harus segera 
melewati kampung orang-orang zhalim ini, dengan menangis dan takut 
jangan-jangan azab yang menimpa mereka menimpa kalian.” (dari Kitab Islam 
Khamis) 
Faidah 

Meskipun Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam adalah kekasih 
Allah Subhaanahu wata'ala, beliau tetap merasa takut ketika melewati tempat 
orang-orang yang pernah diazab oleh Allah Subhaanahu wata'ala. Begitu pula 
beliau menyuruh para shahabatnya untuk segera lewat sambil menangis, 
khawatir azab tersebut menimpa mereka. Para shahabat pun walau dalam 
keadaan sangat sulit, tetap menunjukkan kesetiaannya. 


Sebaliknya, kita malah menjadikan kawasan yang terkena gempa bumi 
atau bencana sebagai tempat wisata dan bersenang-senang untuk melihat 
tempat keruntuhan. Jangankan kita menangis, berpikir untuk menangis pun 
tidak terlintas dalam hati. 


9. Kisah Taubatnya Sayyidina Ka'ab bin Malik Radhiyallahu 'anhu 
karena Tidak Ikut dalam Perang Tabuk ١ 
Dalam Perang Tabuk, selain orang-orang yang udzur, ada lebih dari 

delapan puluh orang munafik Madinah yang tidak menyertai perang itu. 

Sejumlah itu pula orang-orang penghuni padang sahara yang tidak mengikuti 

perang itu. Masih banyak juga orang-orang yang tidak ikut dalam perang 

tersebut. Mereka bukan saja tidak mengikuti perang, bahkan mereka 
menghalang-halangi yang lainnya dengan berkata, “Janganlah kalian berangkat 
perang pada musim panas.” Allah Subhaanahu wata'ala menjawab perkataan 
mereka dengan firman-Nya yang artinya: “Api neraka Jahannam lebih panas 

lagi.” (O.S. At-Taubah: 81) 

Selain mereka, ada tiga orang shahabat yang tidak menyertai perang tersebut 

tanpa udzur yang kuat. Mereka adalah Sayyidina Ka'ab bin Malik Radhiyallahu 


Perasaan Takut kepada Allah Subhaanahu Wata'ala 35 


“anhu, Sayyidina Hilal bin Umayyah Radhiyallahu “anhu, dan Sayyidina 
Murarah bin Rabi' Radhiyallahu “anhu. Mereka tidak mengikuti Perang Tabuk 
bukan karena kemunafikan, juga bukan karena suatu udzur, bahkan mereka 
sebenarnya dalam kelapangan hidup. 


Mengenai ketidakikutsertaannya, Sayyidina Ka'ab Radhiyallahu anhu 
menuturkan sendiri kisahnya secara terperinci. Kisahnya akan diceritakan 
dalam lembaran berikut ini. Adapun Sayyidina Murarah bin Rabi' Radhiyallahu 
“anhu, ketika itu kebun miliknya akan panen besar. la berpikir, “Jika aku pergi, 
semuanya akan menjadi sia-sia. Aku selalu menyertai peperangan. Jika kali ini 
aku tidak menyertainya, kupikir tidak mengapa.” Karena pertimbangan itulah 
ia tidak menyertainya. Namun, ketika menyadari bahwa kebun kurmanyalah 
yang menyebabkan ia tidak ikut ke Tabuk, ia segera menyedekahkan seluruh 
kebunnya itu. Sedangkan yang menyebabkan Sayyidina Hilal bin Umayyah 
Radhiyallahu “anhu tidak menyertai peperangan itu, karena ketika itu seluruh 
kaum kerabatnya yang merantau di berbagai tempat sedang berkumpul. la 
juga berpikiran sama dengan Sayyidina Murarah bin Rabi' Radhiyallahu 'anhu, 
bahwa ia telah menyertai banyak peperangan sebelumnya. Jika pada 
kesempatan ini ia tidak menyertainya, tentu tidak mengapa. Atas 
pertimbangan itulah dia tidak menyertai peperangan tersebut. Setelah sadar, 
ia berniat akan memutuskan hubungan dengan seluruh kaum kerabatnya. 
Karena hubungan dengan merekalah yang menjadikan ia tidak menyertai 
peperangan tersebut. 


Kisah tentang Sayyidina Ka'ab bin Malik Radhiyallahu “anhu telah banyak 
ditulis dalam kitab-kitab hadits. la menerangkan kisahnya sendiri dengan rinci. 
la berkisah sebagai berikut. 


“Belum pernah aku mendapatkan kelapangan dan kekayaan seperti saat- 
saat menjelang Perang Tabuk. Saat itu, aku memiliki dua ekor unta. Padahal 
sebelumnya, aku tidak pernah memiliki dua ekor unta sekaligus. Sudah 
menjadi kebiasaan Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam, jika akan 
berperang, beliau tidak pernah memberitahukan tujuannya, bahkan beliau 
menanyakan keadaan daerah lain (untuk merahasiakan tujuan yang 
sebenarnya sehingga tidak diketahui oleh musuh). Namun, pada perang kali 
ini, karena cuaca yang begitu panas dan jarak yang begitu jauh serta musuh 
yang jumlahnya begitu besar, maka Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi 
wasallam mengumumkan secara terang-terangan tujuan pasukan Kaum 
Muslimin, agar mereka bersiap-siap. 

Ketika itu, banyak sekali Kaum Muslimin yang akan menyertai Baginda 
Nabi Shallallahu “alaihi wasallam, sehingga sulit menuliskan semua nama 
mereka dalam daftar. Mereka yang ingin menyembunyikan diri untuk tidak 
ikut pun, tidak mudah diketahui, karena banyaknya jumlah pasukan. 
Bertepatan pada masa itu kebun-kebun kurma di Madinah akan panen besar. 

Setiap pagi, aku ingin mempersiapkan perlengkapan perang. Namun, 
sampai sore hari, keinginanku itu belum terlaksana. Terlintas dalam pikiranku, 
bahwa aku telah mendapatkan kelapangan, sehingga jika aku bersungguh- 


36 Kitab Kisah-Kisah Shahabat 


sungguh, kapan saja aku tentu dapat menyusul pasukan itu. Akhirnya, ketika 
Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam berangkat ke medan perang beserta 
Kaum Muslimin, aku masih belum membuat persiapan. Lagi-lagi terpikir 
olehku bahwa dengan satu dua hari persiapan, aku tentu dapat menyusul. 
Seperti itulah aku menunda-nunda hingga diperkirakan Baginda Nabi 
Shallallahu “alaihi wasallam telah tiba di tempat tujuan. Saat itu, aku telah 
berusaha, namun ternyata perlengkapan belum siap juga. Ketika kuperhatikan 
keadaan sekeliling Madinah Thayyibah, ternyata yang kulihat hanyalah orang- 
orang yang sudah dikenal kemunafikannya dan orang-orang yang udzur. 


Setelah Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam beserta rombongan 
tiba di Tabuk, beliau bertanya, "Mengapa Ka'ab bin Malik tidak kelihatan” 
Seorang shahabat menjawab, ‘Ya Rasulullah, harta dan kesejahteraannya telah 
memikat dirinya.’ Sayyidina Mu'adz Radhiyallahu “anhu menyahut, “tu tidak 
benar! Selama ini, kita mengenal Ka'ab seorang yang baik.” Namun, Baginda 
Nabi Shallallahu “alaihi wasallam diam saja tanpa mengucapkan sepatah kata 
pun. 

Beberapa hari kemudian, kudengar berita kepulangan Baginda Nabi 
Shallallahu “alaihi wasallam. Aku langsung merasa takut dan cemas. Terlintas 
di dalam hati untuk memberi alasan bohong, semata-mata untuk menghindari 
kemarahan Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam. Dapat saja aku 
berbohong, lalu di kemudian hari aku akan meminta kepada beliau untuk 
memohonkan ampunan kepada Allah Subhaanahu wata'ala untukku. Aku pun 
bermusyawarah dengan setiap keluarga yang berpengalaman. Tetapi setelah 
mendengar Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam benar-benar telah 
tiba, maka keputusan hatiku adalah, tanpa kejujuran aku tidak akan selamat. 
Aku pun bertekad akan berkata jujur. 


Telah menjadi kebiasaan mulia Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam, 
setiap kembali dari perjalanan, mula-mula beliau akan masuk masjid, lalu 
Shalat Tahiyyatul Masjid dua rakaat, dan duduk sejenak memberi kesempatan 
kepada orang-orang yang ingin bertemu. Begitu Baginda Nabi Shallallahu 
“alaihi wasallam duduk, maka kaum munafik langsung mendatangi Baginda 
Nabi Shallallahu “alaihi wasallam dan mengemukakan berbagai alasan serta 
sumpah palsu mereka. Secara lahir, Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam 
menerima alasan mereka, namun secara batin, beliau menyerahkan kepada 
Allah Subhaanahu wata'ala. Kemudian tibalah giliranku, aku mendekati beliau 
dan memberi salam kepada. beliau. Sambil berpaling, beliau tersenyum 
hambar tanda kemarahan. Aku berkata, Ya Rasulullah, engkau berpaling 
dariku, aku bersumpah, aku bukan munafik dan tidak ada keraguan sedikit pun 
dalam keimananku.' Beliau bersabda, 'Kemarilah!' Aku pun mendekatinya. 
Beliau berkata, “Apa yang menghalangi kamu? Bukankah kamu sudah membeli 
unta-unta?” Jawabku, Ya Rasulullah, jika saat ini aku mendatangi ahli-ahli 
dunia, aku yakin aku akan membuat alasan-alasan bohong yang masuk akal 
agar aku terhindar dari kemarahannya, karena Allah Subhaanahu wata'alc 
telah memberiku karunia kepandaian bicara. Namun, yang aku hadapi 


Perasaan Takut kepada Allah Subhaanahu Wata'ala 37 


sekarang adalah Tuan. Aku paham, jika aku berbohong, walau Tuan menjadi 
rela kepadaku, namun sebentar lagi Allah Subhaanahu wata'ala pasti akan 
memurkaiku. Sebaliknya, jika aku jujur sekarang, Tuan mungkin akan 
memarahiku, tetapi tidak lama kemudian, Allah Yang Maha Suci akan 
menghilangkan kemarahan Tuan. Untuk itu, aku akan berkata jujur. Demi 
Allah, aku tidak ada udzur apa pun. Aku dalam keadaan bebas dan lapang yang 
tidak pernah kualami sebelumnya. Beliau bersabda, ‘Dia berkata jujur. 
Kemudian beliau bersabda, “Berdirilah, nanti Allah Subhaanahu wata'ala 
sendiri yang akan memutusKan masalahmu.” 


` Aku pun pergi meninggalkan Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam 
dan banyak orang dari kaumku memarahiku, “Bukankah engkau belum pernah 
berbuat dosa sedikit pun sebelumnya? Jika engkau meminta Baginda Nabi 
Shallallahu “alaihi wasallam memohonkan ampun bagimu, tentu itu telah 
cukup bagimu.” Aku bertanya kepada mereka, “Adakah orang lain yang 
diperlakukan seperti aku?” Mereka memberitahu kepadaku, bahwa selain 
diriku ada dua orang lagi yang berbicara kepada Baginda Nabi Shallallahu 
“alaihi wasallam sepertiku dan mendapat jawaban yang sama. Mereka adalah 
Hilal bin Umayyah Radhiyallahu “anhu dan Murarah bin Rabi” Radhiyallahu 
Thu. Aku tahu, kedua orang itu orang shalih yang telah ikut Perang Badar, 
keadaan mereka serupa denganku (dan sikap mereka yang jujur kepada 
Baginda nabi Shallallahu “alaihi wasallam adalah teladan bagiku). Kemudian 


Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam melarang orang-orang untuk | 


m 


berbicara dengan kami bertiga. 


Sudah menjadi kaidah, bahwa kemarahan kepada seseorang akan timbul 
karena adanya hubungan hati dengannya. Suatu peringatan hanyalah bagi 
mereka yang dapat menerimanya. Sedangkan orang yang tidak layak untuk 
diperbaiki, maka siapakah yang mau memberi peringatan kepadanya? 

Sayyidina Ka'ab Radhiyallahu “anhu selanjutnya berkata, “Akibat larangan 
Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam, orang-orang tidak mau 
berbicara dengan kami dan mulai menjauhi kami. Bagi kami, dunia seakan- 
akan berubah, sehingga kami merasa bumi yang luas ini menjadi sempit. 
Semua orang menjadi asing bagi kami dan yang paling mengganggu pikiranku 
adalah, aku khawatir jika aku meninggal dunia saat itu, apakah jenazahku akan 
dishalatkan oleh Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam atau tidak? 
Yang lebih aku takutkan lagi, jika Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi 
wasallam lebih dahulu wafat, aku akan selamanya dalam keadaan seperti ini, 
tanpa seorang pun berbicara denganku, dan tak seorang pun yang berani 
menyalatkan jenazahku. Siapakah yang berani menentang perintah Baginda 
Nabi Shallallahu “alaihi wasallam? 


“Demikianlah keadaan kami selama lima puluh hari. Sejak awal, dua orang 
kawanku hanya berdiam di dalam rumah. Sedangkan aku yang paling tegar di 
antara mereka. Aku masih berjalan ke pasar, dan ikut berjamaah di masjid. 
Namun, tak seorang pun yang berani berbicara denganku. Aku sering hadir di 
majelis Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam dan mengucapkan 


38 Kitab Kisah-Kisah Shahabat 


salam sambil penuh harap ada jawaban yang keluar dari bibir beliau yang 
mulia. 0 


Suatu ketika, setelah shalat berjamaah, aku berdiri shalat sunnah di dekat 
beliau. Aku melirik apakah beliau melihatku atau tidak. Ternyata, ketika aku 
sibuk dengan shalatku, beliau memandangku, tetapi ketika aku memandang 
beliau, beliau memalingkan wajah. 


Keadaan seperti ini terus berlangsung. Tidak bicaranya orang-orang Islam 
menjadi teramat berat bagiku, maka aku memanjat pagar rumah sepupuku, 
yang sangat akrab denganku, Abu Oatadah Radhiyallahu “anhu. Aku 
mengucapkan salam, tetapi ia tidak membalas salamku. Aku bersumpah di 
hadapannya, lalu bertanya, “Bukankah engkau tahu bahwa aku mencintai Allah 
dan Rasul-Nya?” la tidak menjawab pertanyaanku. Aku kembali bersumpah 
dan bertanya kepadanya. Namun, ia tetap tidak menjawab pertanyaanku. 
Ketika aku ulangi yang ketiga kalinya dengan bersumpah, ia hanya menjawab, 
“Hanya Allah dan Rasul-Nya yang mengetahui.” Mendengar jawabannya itu, 
aku langsung menangis. Lalu, aku meninggalkan tempat itu. 


Suatu saat, aku sedang berjalan-jalan di pasar Madinah. Kulihat seorang 
Oibti (Mesir) Nasrani datang dari Syam ke Madinah untuk berdagang. Aku 
mendengar la berkata, “Tolong tunjukkan rumah Ka'ab bin Malik!” Orang- 
orang pun menunjuk ke arahku. Kemudian ia mendatangiku dan memberi 
sepucuk surat dari raja kafir yang memerintah di Negeri Ghassan. Tertulis di 
dalamnya: Kami telah mengetahui bahwa saat ini Anda sedang dizhalimi oleh 
pemimpin Anda. Allah tidak akan membiarkan Anda dalam kehinaan dan 
menyia-nyiakan Anda. Maka datanglah kepada kami, kami akan menolong 
Anda.” (Sudah menjadi kebiasaan di dunia ini, jika seorang bawahan 
menerima peringatan dari pimpinannya, maka orang-orang yang ingin 
menyesatkan akan lebih memanasi dirinya, berpura-pura menasihati mereka, 
dan akan lebih membakar dengan kata-kata seperti itu). 


Sayyidina Ka'ab bin Malik Radhiyallahu “anhu berkata, “Setelah membaca 
surat tersebut, aku langsung mengucapkan, Innaa lillaahi wa innaa ilaihi 
raaji'uun!' Sampai seperti itukah keadaanku, sehingga orang-orang kafir pun 
menginginkan diriku dan berusaha mengeluarkan aku dari Islam. Ini satu 
musibah lagi bagiku. Kuambil surat tersebut, lalu kucampakkan ke dalam 
tungku api. Kemudian aku mengunjungi Baginda Nabi Shallallahu “alaihi 
wasallam dan berkata, Ya Rasulullah, karena engkau berpaling, orang-orang 
kafir pun menghendaki diriku agar memasuki agama mereka.’ 


Demikianlah keadaan yang menimpaku selama empat puluh hari. Hingga 
suatu saat, datanglah utusan Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam 
yang memerintahkan kami agar berpisah dengan istri-istri kami. Aku bertanya, 
“Apakah maksudnya aku harus mencerainya?” Jawabnya, “Bukan, tetapi 
sekedar berpisah untuk sementara.” Utusan itu pun mendatangi kedua 
temanku untuk menyampaikan hal yang sama. Aku berkata kepada istriku, 
‘Pulanglah ke rumah keluargamu dan tinggallah di sana selama Allah 
Subhaanahu wata'ala belum memutuskan masalah ini!’ Sedangkan istri 


Perasaan Takut kepada Allah Subhaanahu Wata'ala 39 


Sayyidina Hilal bin Umayyah Radhiyallahu “anhu menemui Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam dan menyampaikan, “Hilal sudah sangat tua. Jika 
tidak ada yang mengurusnya, hal itu dapat membuatnya celaka. Jika Engkau 
mengizinkan dan tidak merasa keberatan, aku ingin merawatnya.' Baginda 
Nabi Shallallahu “alaihi wasallam menyahut, “Kamu boleh merawatnya, 
asalkan tidak berhubungan badan dengannya.” Istrinya menjawab, Ya 
Rasulullah, ia sudah tidak memiliki keinginan lagi semenjak peristiwa ini 
menimpanya. la menghabiskan waktunya dengan menangis sampai 
sekarang.” 

Sayyidina Ka'ab Radhiyallahu “anhu melanjutkan kisahnya, “Ada yang 
mengusulkan kepadaku agar aku juga berbuat seperti Hilal, yaitu meminta 
kepada Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam agar istriku merawatku. 
Mungkin aku akan diizinkan untuk tinggal dengan istri. Namun, aku menjawab, 
“Hilal sudah tua, sedangkan aku masih muda. Aku tidak tahu apa jawaban 
Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam. Untuk itu, aku tidak berani 
meminta izin. Keadaan tersebut berjalan selama sepuluh hari, sehingga 
kehidupan dengan dikucilkan seperti ini, telah berjalan selama lima puluh hari. 
Pada hari kelima puluh, aku Shalat Shubuh di atas atap rumahku. Setelah itu 
aku duduk di tempat itu dengan bersedih hati, Bumi terasa sempit dan 
kehidupan terasa berat bagiku. Tiba-tiba, dari arah bukit Sala” (sebuah bukit di 
Madinah) terdengar suara keras, ‘Hai Ka'ab, ada kabar gembira untukmu!" 
Demikian gembiranya aku, sehingga aku langsung sujud syukur dan menangis 
gembira. Aku tahu kesempitan ini sudah berakhir. Selepas Shalat Shubuh tadi, 
Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam mengumumkan ampunan bagi 
kami. Berita yang pertama kali kami dengar adalah dari orang yang membawa 
berita dari atas gunung itu. Kemudian datang lagi seseorang yang berkuda 
membawa berita yang sama. Karena begitu gembira, langsung kulepaskan 
pakaian yang sedang kupakai dan kuhadiahkan kepada pembawa berita 
tersebut. Demi Allah, saat itu aku tidak memiliki lagi pakaian kecuali pakaian 
yang kupakai itu. Lalu, aku meminjam pakaian untuk menghadap Baginda 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam. Kabar gembira ini pun telah 
disampaikan kepada kedua temanku. 


Setiba di masjid, para shahabat Radhiyallahu 'anhum yang sedang duduk 
mengelilingi Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam berlarian ke arahku 
untuk memberi selamat kepadaku. Yang pertama kali memberi selamat ialah 
Thalhah bin Ubaidillah" Radhiyallahu “anhu”. Ia memeluk dan menyalamiku. 
Sikapnya itu selalu aku kenang. Kemudian kudekati tempat duduk Baginda 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam dan memberi salam kepadanya. 
Tampak wajah beliau berseri-seri dan memancarkan cahaya kegembiraan. 
Wajah Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam yang penuh berkah, pada 
saat bergembira akan bercahaya seperti bulan purnama. Aku berkata, “Ya 


2 Dalam naskah Urdu ditulis Abu Thalhah, yang benar adalah Thalhah bin Ubaidillah, sebagaimana 
tertulis dalam sumber aslinya (dari kitab Durrul Mantsur dan Fathul Bari) 


40 Kitab Kisah-Kisah Shahabat 


Rasulullah, untuk menyempurnakan taubatku, aku ingin menyedekahkan 
seluruh kekayaanku di jalan Allah. Sebab, harta inilah yang telah 
menjerumuskanku ke dalam musibah besar,” Beliau bersabda, “Nanti kamu 
akan mengalami kesulitan. Sebaiknya, sisakan sebagian harta itu untukmu.” 
Maka aku sedekahkan seluruh hartaku kecuali harta rampasan yang kuperoleh 
di Khaibar. Aku merasa bahwa kejujuranlah yang telah menyelamatkanku. 
Oleh sebab itu, aku berjanji akan selalu berkata jujur.” (dari Kitab Durrul 
Mantsur dan Kitab Fathul Bari) 
Faidah 

Demikianlah teladan ketaatan para shahabat Radhiyallahu ‘anhum, 
kekuatan agama, dan ketakwaan mereka kepada Allah Subhaanahu wata'ala. 
Meskipun sebelumnya mereka selalu mengikuti berbagai peperangan, namun 
karena sekali saja tidak mengikutinya, mereka mendapatkan hukuman berupa 
pengucilan selama lima puluh hari. Walaupun demikian, mereka tetap 
menjalaninya dengan penuh ketaatan dan keridhaan. Harta yang 
menyebabkan mereka lalai, mereka sedekahkan di jalan Allah Subhaanahu 
wata'ala. 


Peringatan Allah Subhaanahu wata'ala dan berpalingnya Baginda Nabi 
Shallallahu “alaihi wasallam menjadikan orang-orang kafir menyangka iman 
mereka menjadi lemah, sehingga orang-orang kafir menghendaki agar 
Sayyidina Ka'ab bin Malik Radhiyallahu “anhu menjadi murtad. Tetapi ternyata 
iman mereka tetap teguh. 

Kita juga orang Islam, firman Allah Subhaanahu wata'ala dan sabda 
Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam ada di depan kita. Namun, 
perintah Allah Subhaanahu wata'ala yang paling besar setelah iman, yaitu 
shalat, berapakah di antara kita yang mengerjakannya? Orang yang 
mengerjakannya pun, bagaimana cara mengerjakannya? Apalagi zakat dan 
haji, yang memerlukan pengorbanan harta! 


10. Peringatan Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam kepada 
Para Shahabat Radhiyallahu '“anhum yang sedang Tertawa-tawa 
dengan Mengingatkan Mereka kepada Kubur 
Suatu ketika, Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam datang untuk 

shalat. Lalu, beliau melihat sekumpulan shahabat Radhiyallahu “anhum sedang 

tertawa-tawa sampai gigi mereka terlihat jelas. Baginda Nabi Shallallahu 

“alaihi wasallam bersabda, “Apabila kalian banyak mengingat maut, maka 

keadaan kalian tidak akan seperti yang kulihat saat ini. Oleh karena itu, 

perbanyaklah mengingat maut. Tidak sehari pun yang terlewati, kecuali kubur 
akan berkata, “Aku tempat bersendirian, aku tempat yang sunyi, aku tempat 
yang penuh dengan debu, dan aku tempat yang penuh dengan ulat-ulat. 
Apabila seorang mukmin diletakkan di dalam kubur, maka kubur akan 
berkata, “Sungguh berkah kedatanganmu. Kamu baik sekali, kamu telah 
datang. Di antara orang yang berjalan di atas bumi ini, engkaulah yang paling 
kusukai. Sekarang engkau telah diserahkan kepadaku, maka engkau akan 
melihat perlakuan baikku padamu.” Lalu, kubur akan meluas sejauh pandangan 


Perasaan Takut kepada Allah Subhaanahu Wata"ala 41 


mayit, dan akan dibukakan baginya salah satu pintu surga, sehingga 
berhembus angin dan keharuman surga kepadanya. Jika seseorang yang jahat 
dimasukkan ke kubur, maka kubur akan berkata, “Sungguh tidak berkah 
kedatanganmu. Engkau jahat sekali, engkau telah datang. Di antara orang yang 
berjalan di atas bumi ini, engkaulah yang paling kubenci. Kini engkau telah 
diserahkan kepadaku. Lihatlah bagaimana aku memperlakukan dirimu.” 
Kemudian kubur akan menghimpitnya, sehingga tulang rusuknya saling tikam- 
menikam. Selanjutnya datanglah tujuh puluh ekor ular yang akan 
menyiksanya. Jika satu saja dari ular itu menyemburkan bisanya ke bumi, tidak 
akan ada sehelai rumput pun yang dapat tumbuh di atasnya. Ular-ular itu 
terus mematuknya sampai Hari Kiamat.” Kemudian Baginda Nabi Shallallahu 
“alaihi wasallam bersabda, “Kubur adalah taman dari taman-taman surga, atau 
jurang dari jurang-jurang neraka.” (dari Kitab Misykat) 
Faidah 

Takwa kepada Allah Subhaanahu wata'ala adalah suatu perkara yang 
sangat penting, sehingga Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam selalu 
memikirkan dan merenungkannya. Mengingat maut sangat bermanfaat untuk 
meningkatkan ketakwaan. Oleh karena itu, Baginda Rasulullah Shallallahu 
“alaihi wasallam memberikan resep ini kepada kita. 


11. Kisah Takutnya Sayyidina Hanzhalah Radhiyallahu “anhu terhadap 

Kemunafikan 

Sayyidina Hanzhalah Radhiyallahu “anhu bercerita, “Suatu ketika, kami 
sedang berada di majelis Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam. 
Beliau menasihati kami sehingga hati kami menjadi tersentuh, air mata kami 
bercucuran, dan seolah-olah akhirat nampak di depan mata. Selesai dari 
majelis Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam, aku kembali ke rumah 
dan berkumpul dengan anak istri. Kemudian kami mulai berbicara mengenai 
sedikit masalah dunia, bercanda dengan anak-anak, dan bercumbu dengan 
istri. Akibatnya, pengaruh suasana yang aku dapatkan dari majelis Baginda 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam pun mulai sirna. 


Maka terlintas dalam pikiranku, ternyata keadaanku berbeda dengan 
keadaan ketika di majelis Baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu. 
Aku berkata dalam hati, “Kamu telah menjadi munafik, karena kenyataannya di 
hadapan Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam keadaanmu seperti 
itu dan sesampainya di rumah keadaanmu seperti ini.” 


Akhirnya, aku keluar rumah dalam keadaan menyesal dan sedih sambil 
berkata, “Hanzhalah, kamu telah munafik!” Saat itu, aku berpapasan dengan 
Sayyidina Abu Bakar Radhiyallahu “anhu. Aku berkata kepadanya, “Hanzhalah 
telah menjadi munafik!” Mendengar perkataan ini, dia berkata, “Subhanallah! 
Apa yang sedang kau katakan? Ini tidak mungkin.' Kemudian aku pun 
menceritakan apa yang aku alami, bahwa ketika kami berada di majelis 
Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam, saat beliau bercerita tentang surga 
dan neraka, seolah-olah nampak di depan mata. Namun, ketika aku pulang ke 
rumah dan bercanda dengan anak istri, berbicara tentang harta benda dan 


42 Kitab Kisah-Kisah Shahabat 


lain-lain, semua pengaruh yang aku dapatkan bersama Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam terlupakan. Sayyidina Abu Bakar Radhiyallahu 
“anhu menyahut, ‘Hal itu juga terjadi pada diri saya.” 


Kemudian keduanya menemui Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi 
wasallam. Sayyidina Hanzhalah Radhiyallahu “anhu berkata, Ya Rasulullah, 
aku telah menjadi munafik.” Beliau berkata, “Apa yang terjadi?” Sayyidina | 
Hanzhalah Radhiyallahu “anhu bercerita, “Ya Rasulullah, jika kami berada di 
hadapanmu dan engkau menceritakan surga dan neraka kepada kami, seolah- 
olah keduanya nampak di depan mata. Akan tetapi, jika kami berpisah dengan 
engkau, bercanda dengan anak istri kami, dan sibuk dengan pekerjaan rumah 
tangga, semuanya terlupakan.” Beliau menjawab, “Demi Dzat yang nyawaku 
berada di dalam kekuasaan-Nya, jika setiap saat keadaanmu selalu seperti 
ketika bersamaku, maka para malaikat akan berjabat tangan denganmu di 
tempat tidurmu dan di jalan-jalan. Wahai Hanzhalah, hanya saja keadaan 
seperti ini adalah langka. Tetapi, terkadang seperti ini, terkadang seperti itu.” 
(dari Kitab Ihya' Ulumuddin dan Shahih Muslim) , 


Faidah A 

Manusia memiliki keperluan hidup yang harus ditunaikan, yaitu makan, 
minum, anak, dan istri. Bahkan, menanyakan keadaan mereka pun penting. 
Demikian pula, usaha mengingat akhirat seolah-olah nampak di depan mata 
adalah penting, meskipun kita tidak mampu setiap saat. Kita jangan terlalu 
berharap setiap saat dapat mengingat akhirat seolah-olah nampak di depan 
mata, karena itu adalah derajat yang langka. Sebab, itu adalah seperti derajat 
para malaikat. Mereka tidak disibukkan dengan urusan lain: tanpa memikirkan 
anak istri, tanpa memikirkan mata pencaharian, dan tanpa memikirkan urusan 
keduniaan. Sebaliknya, manusia senantiasa dibebani keperluannya sebagai 
manusia, sehingga tidak dapat menetap dalam satu keadaan seperti malaikat. 

Dengan demikian, yang harus kita renungkan adalah betapa tinggi 
perhatian para shahabat Radhiyallahu “anhum terhadap agama mereka. Jika 
sedikit saja keadaan mereka berubah dibandingkan ketika bersama Baginda 
Nabi Shallallahu “alaihi wasallam, mereka menyangka bahwa diri mereka 
sudah munafik. 


A 


Perasaan cinta akan menimbulkan beribu macam prasangka buruk dan 
kekhawatiran. 

Jika anak kita yang kita cintai sedang dalam perjalanan, kita 
mengkhawatirkan perjalanannya. Jika kita mengetahui bahwa daerah yang 
dituju terkena wabah penyakit atau bencana, berapa banyak surat serta 
telegram yang akan kita kirimkan! 


Perasaan Takut kepada Allah Subhaanahu Wata'ala 43 


PELENGKAP 


KISAH-KISAH KEADAAN ORANG-ORANG YANG TAKUT 
KEPADA ALLAH SUBHAANAHU WATA'ALA 


Kisah-kisah tentang perasaan orang-orang yang takut kepada Allah 
Subhaanahu wata'ala di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, hadits Baginda Nabi 
Shallallahu “alaihi wasallam, dan kisah-kisah orang shalih, tidak mungkin 
diceritakan semua di sini. Namun, secara ringkas harus kita pahami bahwa 
perasaan takut kepada Allah Subhaanahu wata'ala adalah intisari 
kesempurnaan agama. Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam 
bersabda, “Akar segala kebijaksanaan adalah perasaan takut kepada Allah 
Subhaanahu wata'ala.” 


Sayyidina Ibnu Umar Radhiyallahu “anhuma sering menangis karena takut 
kepada Allah Subhaanahu wata'ala. Demikian seringnya ia menangis, sehingga 
matanya menjadi buta. Suatu ketika, ada seseorang yang memperhatikannya. 
la berkata kepada orang itu, “Tampaknya engkau heran melihat aku menangis. 
Sungguh, matahari pun menangis karena takut kepada Allah Subhaanahu 
wata'ala.” Dalam riwayat lain, ia berkata, “Bulan pun menangis karena takut 
kepada Allah Subhaanahu wata'ala.” 


Ketika seorang shahabat muda sedang membaca Al-Qur'an, lewatlah 
Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam. Ketika bacaan pemuda tadi sampai 
ayat yang berbunyi: 

On AA SA إا‎ 
“Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti 
. Ikilapan) minyak.” (Q.S. Ar-Rahmaan: 37) 
Bulu roma pembaca tadi berdiri tegak dan menangis terisak-isak, sehingga 
napasnya hampir putus. la berkata, “Ya Allah, bagaimana keadaanku bila langit 
telah terbelah (kiamat)? Sungguh malang nasibku.” Lalu, Baginda Nabi 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda kepadanya, “Tangisanmu telah 
menyebabkan para malaikat ikut menangis.” 


Seorang Anshar setelah menunaikan Shalat Tahajjudnya, duduk sambil 
menangis tersedu-sedu. la berkata, “Aku memohon perlindungan kepada Allah 
Subhaanahu wata'ala dari api Neraka Jahannam.” Baginda Nabi Shallallahu 
“alaihi wasallam bersabda, “Hari ini kamu telah membuat para malaikat 
menangis.” 


Seorang shahabat yang bernama Sayyidina Abdullah bin Rawahah. 
Radhiyallahu "anhu menangis sedih. Ketika terlihat oleh istrinya, istrinya 
langsung ikut menangis. Sayyidina Abdullah bin Rawahah Radhiyallahu “anhu 
bertanya, “Mengapa kamu menangis?” Jawab istrinya, “Saya menangis karena 


44 Kitab Kisah-Kisah Shahabat 


engkau Menangis.” Sayyidina Abdullah bin Rawahah Radhiyallahu “anhu 
berkata, “Aku menangis karena membayangkan jika nanti aku harus 
menyeberangi Neraka Jahannam melalui shirat. Aku tidak tahu, apakah aku 
akan selamat atau tertinggal di sana.” (dari Kitab Giyamul Lail 

Suatu ketika Sayyidina Zurarah bin Aufa Radhiyallahu “anhu sedang 
mengimami shalat di dalam masjid. Ketika bacaannya sampai ayat: 


MET a fin e4‏ 2و وو 
O asa Ja NO NG AG‏ 
“Maka apabila ditiup sangkakala. Maka waktu itu adalah waktu (datangnya)‏ 
hari yang sulit” ia terkesan sehingga jatuh dan langsung meninggal dunia. Lalu‏ 
orang-orang membawa jenazahnya ke rumahnya.‏ 
Ketika Syaikh Khulaid Rahmatullah “alaih sedang shalat dan bacaannya‏ 
sampai ayat:‏ 
Maa‏ 
Oo. Kera Te Lian aa‏ 
“Ti jap-tiap jiwa akan merasakan mati” ia pun mengulang-ulang ayat tersebut.‏ 
Tiba-tiba terdengar suara dari sudut rumahnya, “Berapa kali kamu hendak‏ 
mengulang-ulang ayat itu? Bacaanmu telah menyebabkan kematian empat‏ 
jin.”‏ 


Ada kisah lain mengenai seseorang yang sedang mengerjakan shalat, 
ketika bacaannya sampai ayat: 


7 li وس‎ 4 
Sgal ad 
“Dan mereka dikembalikan kepada Allah Pelindung mereka yang sebenarnya” 
tiba-tiba ia menjerit dan menggelepar hingga meninggal dunia. Disamping itu, 
masih banyak kisah lain mengenai perasaan takut kepada Allah Subhaanahu 
wata'ala. f 
Syaikh Fudhail Rahmatullah “alaih, seorang wali Allah yang masyhur, 
berkata, “Perasaan takut kepada Allah Subhaanahu wata'ala, selamanya akan 
membawa kepada setiap kebaikan.” Semua orang tentu mengenal Syaikh 
Syibli Rahmatullah “alaih. la pernah berkata, “Jika aku sedang takut kepada 
Allah Subhaanahu wata'ala, maka akan terbuka pintu rahasia hikmah dan 
ibrah bagiku, yang sebelumnya tidak pernah terbuka.” 


Di dalam sebuah hadits, Allah Subhaanahu wata'ala berfirman, “Aku 
tidak akan mengumpulkan dua rasa takut dan dua rasa ketenangan pada 
seorang hamba. Jika ia tidak takut kepada-Ku di dunia, maka kelak Aku akan 
menjadikannya ketakutan pada Hari Kiamat. Jika ia takut kepada-Ku di dunia 
ini, maka Aku akan memberinya ketenangan kelak pada Hari Kiamat.” Baginda 
Nabi Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Barangsiapa takut kepada Allah 
Subhaanahu wata'ala, niscaya seluruh makhluk akan takut kepadanya. 
Sebaliknya jika ia takut kepada selain Allah Subhaanahu wata'ala, niscaya 
seluruh mahluk akan membuatnya takut.” 


Syaikh Yahya bin Mu'adz Rahmatullah “alaih berkata, “Seandainya 


Perasaan Takut kepada Allah Subhaanahu Wata'ala 45 


manusia takut kepada neraka, sebagaimana ia takut kepada kemiskinan, maka 
ia akan langsung masuk surga.” Syaikh Abu Sulaiman Darani Rahmatullah 
“alaih berkata, “Akan rusak hati yang kosong dari rasa takut kepada Allah 
Subhaanahu wata'ala.” Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 
“Wajah yang dibasahi air mata yang menangis karena takut kepada Allah 
Subhaanahu wata'ala, meskipun sebesar kepala lalat, neraka akan diharamkan 
kepada wajah itu.” Beliau juga bersabda, “Jika hati seorang muslim bergetar 
karena takut kepada Allah Subhaanahu wata'ala, guguriah dosa-dosanya 
sebagaimana daun-daun kering gugur dari pohon.” Sabda beliau yang lain, 
“Seseorang yang menangis karena takut kepada Allah Subhaanahu wata'ala, ia 
tidak akan. masuk neraka seperti susu tidak akan kembali lagi ke putingnya.” 
Seorang shahabat, Sayyidina Ugbah bin Amir Radhiyallahu 'anhu, bertanya 
kepada Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam, “Tunjukkanlah kepadaku 
jalan menuju keselamatan.” Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam 
menjawab, “Jagalah lisanmu dan perbanyaklah tinggal di rumah, sambil 
menangis mengingat dosa-dosamu.” 


Sayyidatina “Aisyah Radhiyallahu ‘anha bertanya kepada Baginda Nabi 
Shallallahu “alaihi wasallam, “Adakah di antara umatmu yang akan masuk 
surga tanpa hisab?” Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam menjawab, “Ya, 
yaitu orang yang banyak menangis karena mengingat dosa-dosanya.” Baginda 
Nabi Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Tidak ada tetesan yang dicintai 
Allah Subhaanahu wata'ala melebihi dua tetesan. Pertama, tetesan air mata 
yang menangis karena takut kepada Allah Subhaanahu wata'ala. Kedua, 
tetesan darah yang jatuh di jalan Allah Subhaanahu wata'ala.” 


Sebuah hadits menyebutkan bahwa ada tujuh golongan manusia yang 
akan mendapatkan naungan di bawah Arsy Ilahi pada Hari Kiamat, salah 
satunya adalah seseorang yang mengingat Allah Subhaanahu wata'ala dalam 
kesunyian, sehingga meneteskan air mata. 


Sayyidina Abu Bakar Shiddig Radhiyallahu “anhu berkata, “Jika kalian 
mampu, seringlah menangis. Jika tidak dapat menangis, berusahalah 
menangis.” Jika Syaikh Muhammad bin Munkadir Rahmatullah “alaih 
menangis, maka ia akan mengusapkan air matanya ke seluruh wajah dan 
janggutnya. la berkata, “Aku telah mendengar sebuah riwayat yang 
mengatakan, bahwa api neraka tidak akan menyentuh anggota tubuh yang 
basah oleh air mata.” 


` Ketika mata Syaikh Tsabit Bunani Rahmatullah “alaih sakit, seorang tabib 
berkata, “Berjanjilah! Jika ingin matamu sembuh, jangan menangis.” 
Jawabnya, “Tiada kebaikan sedikit pun pada mata yang tidak menangis.” 
Syaikh Yazid bin Maysarah Rahmatullah 'alaih berkata, “Menangis itu 
disebabkan oleh tujuh hal, yaitu: gembira, gila, sakit, takut, riya', mabuk, dan 
karena takut kepada Allah Subhaanahu wata'ala. Tangisan karena takut 
kepada Allah Subhaanahu wata'ala inilah yang satu tetesnya saja, dapat 
memadamkan lautan api neraka.” 


Syaikh Ka'ab Ahbar Rahmatullah “alaih berkata, “Demi Dzat Yang 


46 Kitab Kisah-Kisah Shahabat 


nyawaku di dalam kekuasaan-Nya, sungguh aku lebih suka menangis karena 
takut kepada Allah Subhaanahu wata'ala hingga air mata membasahi 
wajahku, daripada bersedekah segunung emas.” Disamping itu, masih ada 
ribuan nasihat yang menjelaskan bahwa mengingat Allah Subhaanahu 
wata'ala, dan memikirkan dosa-dosa adalah penting, berfaidah, dan sumber 
keberuntungan. Seharusnya seperti inilah keadaan kita. Tetapi meskipun 
demikian, jangan sekali-kali kita lemah semangat dalam mengharap rahmat 
dan karunia Allah Subhaanahu wata'ala. Yakinlah bahwa rahmat Allah 
Subhaanahu wata'ala dapat memuat segala sesuatu. 


Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu berkata, “Jika pada Hari Kiamat 
diumumkan bahwa seluruh manusia akan masuk neraka, kecuali satu orang 
yang akan masuk surga, maka aku berharap orang itu adalah aku. Sebaliknya, 
Jika diumumkan bahwa semua manusia akan masuk surga, kecuali satu orang 
yang akan masuk neraka, maka aku khawatir orang itu adalah aku.” 


Hendaklah kita menggabungkan perasaan takut kepada Allah 
Subhaanahu wata'ala dan perasaan harap kepada Allah Subhaanahu wata'ala 
dalam hati kita, tetapi khususnya saat sakaratul maut, agar kita lebih 
menguatkan perasaan harap kepada Allah Subhaanahu wata'ala melebihi 
perasaan takut kepada-Nya. Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam 
bersabda, “Jangan mati salah seorang dari kalian kecuali berprasangka baik 
kepada Allah Subhaanahu wata'ala.” Ketika Imam Ahmad bin Hambal 
Rahmatullah “alaih hampir wafat, ia memanggil anaknya dan berkata, 
“Bacakanlah kepadaku hadits-hadits yang menambah harapanku kepada Allah 
Subhaanahu wata'ala.” 


BAB KETIGA 


KEZUHUDAN DAN KESEDERHANAAN 
PARA SHAHABAT RADHIYALLAHU ‘ANHUM 


Kisah-kisah kezuhudan dan kesederhanaan Baginda Nabi Shallallahu 
'alaihi wasallam, banyak sekali terdapat dalam kitab-kitab hadits, sehingga 
tidak mungkin ditulis semuanya di sini. Kezuhudan dan kesederhanaan adalah 
pilinan dan kesukaan beliau. Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam 
bersabda, “Kefakiran adalah hadiah istimewa untuk seorang mukmin.” 


1. Kisah Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam Menolak 

Tawaran Gunung-Gunung akan Dijadikan Emas 

. Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Rabbku telah 
menawariku gunung-gunung Makkah akan dijadikan emas. Aku berkata, Ya 
Allah, aku lebih suka makan sehari dan lapar pada esok harinya. Jika aku lapar, 
aku dapat merengek-rengek kepada-Mu. Jika aku kenyang, aku dapat 
memuji-Mu dan mensyukuri nikmat-Mu.'” (H.R. Tirmidzi) 
Faidah 

Demikianlah kehidupan jiwa yang suci, yang namanya sering kita sebut, 

dan kita juga bangga menjadi umatnya. Untuk itu, kita seharusnya selalu 
mengikuti beliau dalam segala hal. 


2. Kisah Nasihat Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam 
kepada Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu yang Menginginkan 
Kelapangan Hidup dan Kisah Kesederhanan Baginda Nabi Shallallahu 
“alaihi wasallam 
Suatu ketika, disebabkan permintaan nafkah yang sedikit lebih oleh istri- 

istri Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam, beliau bersumpah tidak 

akan mendatangi mereka selama satu bulan sebagai teguran terhadap 

mereka. Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam tinggal seorang diri di 

kamar atas yang dibangun terpisah dari rumah beliau. Kabar angin telah 

tersebar di kalangan para shahabat Radhiyallahu ‘anhum, bahwa Baginda Nabi 

Shallallahu “alaihi wasallam telah menceraikan semua istrinya. 


Saat itu, Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu sedang berada di rumah. 
Ketika ia mendengar berita ini, ia segera berlari menuju masjid. Di masjid, 
terlihat para shahabat Radhiyallahu ‘anhum sedang duduk berpencar-pencar 
menangis karena takut akan kemarahan Baginda Nabi Shallallahu “alaihi 
wasallam. Demikian juga kaum wanita menangis di rumah-rumah mereka. 
Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu segera menemui putrinya, yaitu 
Sayyidatina Hafshah Radhiyallahu ‘anha. la juga sedang menangis c 
kamarnya. Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu bertanya, “Mengapa engkau 


48 Kitab Kisah-Kisah Shahabat 


menangis, bukankah selama ini aku telah memperingatkan kamu dari berbuat 
sesuatu yang dapat membuat Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam. 
marah?” Lalu, Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu kembali ke masjid. Di sana 
terlihat sekelompok shahabat Radhiyallahu 'anhum yang sedang duduk 
menangis di dekat mimbar. la pun ikut duduk bersama mereka sejenak. 
Namun, kesedihan yang mendalam membuatnya tidak dapat duduk. Lalu, ia 
bangun dan berjalan mendekati kamar Baginda Nabi Shallallahu “alaihi 
wasallam. Melalui. perantara seorang hamba sahaya, Sayyidina Rabah 
Radhiyallahu “anhu, yang duduk di tangga kamar Baginda Nabi Shallallahu 
“alaihi wasallam, ia meminta izin untuk masuk. Sayyidina Rabah Radhiyallahu 
“anhu masuk dan memintakan izin untuk Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu. 
Tetapi beliau sama sekali tidak menjawab. Sayyidina Rabah Radhiyallahu “anhu 
kembali dan memberitahukan hal ini kepada Sayyidina Umar Radhiyallahu 
“anhu, “Saya telah menyampaikannya, namun beliau tidak menjawabnya.” 
Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu pun putus asa dan kembali duduk di 
samping mimbar, namun tidak bisa duduk dengan tenang. 


Beberapa lama kemudian, dengan perantara Sayyidina Rabah 
Radhiyallahu “anhu, Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu kembali mencoba 
meminta izin untuk menemui Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam. 
Demikianlah hal ini berulang sampai tiga kali, dan semuanya tidak 
mendapatkan jawaban. Di kali yang ketiga inilah, ketika Sayyidina Umar 
Radhiyallahu “anhu akan kembali, Sayyidina Rabah Radhiyallahu “anhu 
memanggilnya dan berkata, “Sekarang kamu diizinkan masuk.” 


Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu memasuki kamar Baginda Nabi 
Shallallahu “alaihi wasallam. la melihat Baginda Nabi Shallallahu “alaihi 
wasallam sedang berbaring di atas sehelai tikar, tanpa alas kain sedikit pun, 
sehingga guratan tikar itu terlihat jelas di badan Baginda Nabi Shallallahu 
“alaihi wasallam yang suci itu. Beliau berbantalkan kulit binatang yang berisi 
serabut kurma. Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu bercerita, “Aku memberi 
salam kepada Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam. Yang pertama kali 
aku tanyakan kepada beliau, “Apakah Tuan telah menceraikan istri-istri Tuan?” 
Beliau menjawab, “Tidak.” 


Selepas itu, untuk menghibur hati Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi 
wasallam aku berkata, “Ya Rasulullah, kita Kaum Ouraisy selalu menguasai 
kaum wanita kita, tetapi ketika tiba di Madinah mereka melihat kaum lelaki 
Anshar dikuasai oleh wanita mereka, sehingga wanita-wanita kita pun 
terpengaruh oleh mereka.” Setelah itu, aku berbicara beberapa ucapan yang 
membuat Baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam tersenyum cerah. 


Aku memperhatikan semua perabot di kamar Baginda Nabi Shallallahu 
'alaihi wasallam, ada tiga helai kulit yang belum disamak dan segenggam 
gandum kasar di salah satu pojok kamar. Aku melihat ke semua penjuru 
tempat itu, dan aku tidak menjumpai benda lain selain benda-benda tadi. 
Melihat hal itu aku pun menangis. Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam 
bertanya, “Mengapa kamu menangis?” Aku menjawab, “Bagaimana aku tidak 


Kezuhudan dan Kesederhanaan Para Shahabat Radhiyallahu “anhum 49 


menangis ya Rasulullah, aku telah menyaksikan bekas guratan tikar di 
badanmu yang penuh berkah ini, dan aku melihat keadaan kamar Tuan di 
depanku.” Aku berkata lagi, “Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah 
Subhaanahu wata'ala, semoga Allah Subhaanahu wata'ala mengaruniakan 
kepada umatmu kelapangan. Orang-orang Parsi dan Romawi tidak beragama 
dan tidak menyembah Allah Subhaanahu wata'ala, namun mereka hidup 
mewah. Raja-raja mereka, Kaisar dan Kisra, hidup di taman-taman yang di 
tengah-tengahnya mengalir anak sungai. Sedangkan Tuan pesuruh Allah, orang 
yang sangat istimewa di sisi Allah Subhaanahu wata'ala, tetapi Tuan hidup 
dalam keadaan seperti ini.” 
Ketika aku mengucapkan kata-kata itu, Baginda Nabi Shallallahu “alaihi 
wasallam sedang bersandar di bantal. Begitu aku selesai berbicara, beliau 
langsung duduk seraya berkata, “Wahai Umar, apakah sampai kini engkau 
` masih ragu-ragu? Dengarlah! Kelapangan di akhirat nanti jauh lebih baik 
daripada kelapangan di dunia 'ini. Orang-orang kafir itu mendapatkan 
kesenangan dan kemewahan hidup di dunia, sedangkan kita akan 
memperolehnya di akhirat kelak.” Aku berkata, “Ya Rasulullah, berdoalah 
kepada Allah Subhaanahu wata'ala agar Allah Subhaanahu wata'ala 
mengampuniku, aku bersalah.” (dari Kitab Fathul Bari) 


Faidah : 
Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam adalah pemimpin dunia dan 
agama sekaligus utusan Allah Subhaanahu wata'ala. Tetapi, beliau tidur di 
atas sehelai tikar tanpa dilapisi apa pun yang menyebabkan ada guratan di 
badannya. Kita juga mengetahui keadaan perabot di rumah beliau. Tetapi, 
ketika ada orang yang meminta beliau berdoa minta kelapangan, beliau malah 
memperingatkannya. 

Seseorang bertanya kepada Sayyidatina “Aisyah Radhiyallahu 'anha, 
“Bagaimanakah keadaan alas tidur Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi 
wasallam di rumah?” Sayyidatina “Aisyah Radhiyallahu ‘anha menjawab, “Alas 
tidur beliau terbuat dari kulit yang berisi serabut kurma.” Sayyidatina Hafshah 
Radhiyallahu “anha juga pernah ditanya oleh seseorang, “Bagaimanakah 
keadaan alas tidur Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam di rumah?” 
Jawabnya, “Sehelai kain kasar yang dilipat dua yang dihamparkan sebagai alas 
tidur Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam. Suatu hari, aku pernah 
melipatnya menjadi empat lipatan agar menjadi empuk.” Keesokan paginya, 
Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam bertanya, “Apa yang telah kamu 
hamparkan untukku tadi malam?” Jawabku, “Kain yang sama, tetapi aku 
melipatnya menjadi empat lipatan.” Beliau menyahut, “Lipatlah seperti dulu. 
Kenyamanan seperti tadi malam, menghalangiku bangun Tahajjud.” (dari Kitab 
Syamail Tirmidzi) 

Lihatlah keadaan kita sekarang! Betapa Allah Subhaanahu wata'ala tetah 
memberikan kelapangan kepada kita, kasur kita empuk dan nyaman. Namun, 
kita bukannya bersyukur, tetapi malah banyak mengeluh. 


50 Kitab Kisah-Kisah Shahabat 


3. Kisah Kelaparan Sayyidina Abu Hurairah Radhiyallahu “anhu 

Suatu hari, sambil membersihkan hidungnya dengan sapu tangan katun, 
Sayyidina Abu Hurairah Radhiyallahu “anhu berbicara sendiri, “Wahai Abu 
Hurairah, kini engkau membersihkan hidungmu dengan sapu tangan dari kain 
katun. Padahal engkau masih ingat, bagaimana engkau dahulu ketika jatuh 
pingsan di antara mimbar dan kamar Baginda Nabi Shallallahu “alaihi 
wasallam. Orang-orang menyangka engkau telah gila, sehingga mereka 
menginjak lehermu dengan kaki mereka. Sebenarnya engkau tidak gila, tetapi 
sedang kelaparan.” 

Faidah 

Karena kelaparan berhari-hari, Sayyidina Abu Hurairah Radhiyallahu 
“anhu sering jatuh pingsan. Orang-orang menyangka ia terserang penyakit gila. 
Pada masa itu, penyakit gila biasanya disadarkan dengan cara menginjak leher 
orang yang berpenyakit gila tersebut. 

Sayyidina Abu Hurairah Radhiyallahu “anhu termasuk golongan orang 
yang amat sabar dan gana'ah. Ia sering mengalami kelaparan seperti itu 
berhari-hari. Setelah wafat Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam, 
dan Allah Subhaanahu wata'ala memberikan kemenangan kepada umat Islam, 
maka datanglah kelapangan kepada Sayyidina Abu Hurairah Radhiyallahu 
“anhu. Meskipun demikian, ia tetap seorang ahli ibadah. la memiliki sebuah 
kantong berisi biji-biji kurma yang digunakannya untuk berdzikir. Bila kantong 
itu telah kosong, maka hamba sahaya perempuannya memenuhinya kembali 
dan meletakkannya di samping Sayyidina Abu Hurairah Radhiyallahu “anhu. 
Salah satu amalan dia adalah: dia sendiri, istrinya, dan hamba sahayanya, biasa 
membagi malam menjadi tiga bagian. Secara bergiliran, setiap orang sibuk 
beribadah. (dari Kitab Tadzkiratul Huffazh) 


Saya (penyusun) mendengar dari ayah saya, bahwa kakek saya juga punya 
amalan seperti itu. Setiap malam, ayah saya sibuk menelaah kitab hingga 
pukul 01.00 malam. Sesudah pukul 01.00, giliran kakek saya bangun dan 
menyibukkan diri dengan Shalat Tahajjud, sedangkan ayah saya beristirahat. 
Kurang lebih 45 menit sebelum Shubuh, kakek membangunkan paman saya 
untuk Shalat Tahajjud. Sedangkan kakek saya, untuk mengikuti sunnah, 
beristirahat. 


Ya Allah, berilah taufik kepada kami untuk dapat mengikuti mereka! 


4. Kisah Gaji Sayyidina Abu Bakar Radhiyallahu “anhu dari Baitul Mal 
Sayyidina Abu Bakar Radhiyallahu “anhu seorang pedagang kain. Setelah 
dilantik menjadi khalifah, dengan membawa beberapa helai kain di tangannya, 
pagi-pagi ia berjalan menuju pasar untuk berjualan seperti biasanya. Di tengah 
jalan, ia berjumpa dengan Sayyidina Umar, Radhiyallahu “anhu. Sayyidina Umar 
Radhiyallahu “anhu bertanya, “Mau kemana engkau?” Sayyidina Abu Bakar 
Radhiyallahu “anhu menjawab, “Mau ke pasar.” Sahut Sayyidina Umar 
Radhiyallahu “anhu, “Jika engkau sibuk berdagang, lalu bagaimana tugas 
kekhalifahan?” Jawab Sayyidina Abu Bakar Radhiyallahu “anhu, “Lalu, 
bagaimana aku memberi makan keluargaku?” Sayyidina Umar Radhiyallahu 


Kezuhudan dan Kesederhanaan Para Shahabat Radhiyallahu 'anhum 51 


anhu berkata, “Mari kita menjumpai Abu Ubaidah, yang dijuluki oleh Baginda 
Nabi Shallallahu “alaihi wasallam sebagai orang kepercayaan umat, agar ia 
menentukan uang gaji untukmu dari Baitul Mal.” Keduanya pun menjumpai 
Sayyidina Abu Ubaidah Radhiyallahu “anhu. Kemudian ditetapkanlah gaji untuk 
Sayyidina Abu Bakar Radhiyallahu “anhu, yang jumlahnya sebesar keperluan 
makan seorang Muhajirin biasa, bukan dari golongan kaya dan juga bukan dari 
golongan miskin. 

Suatu hari, istrinya berkata kepada Sayyidina Abu Bakar Radhiyallahu 
anhu, “Aku ingin makan sedikit manisan.” Sayyidina Abu Bakar Radhiyallahu 
anhu menjawab, “Aku tidak memiliki uang untuk membelinya.” Istrinya 
berkata, “Aku akan menyisihkan sedikit demi sedikit uang belanja harian, 
sehingga dalam beberapa hari akan terkumpul sejumlah uang.” Sayyidina Abu 
Bakar Radhiyallahu “anhu pun menyetujuinya. Akhirnya, dalam beberapa hari, 
istri Sayyidina Abu Bakar Radhiyallahu “anhu bisa mengumpulkan sedikit uang. 
Sayyidina Abu Bakar Radhiyallahu 'anhu berkata, “Tampaknya dari 
pengalaman ini, uang gaji kita dari Baitul Mal telah melebihi keperluan kita.” 
Lalu, Sayyidina Abu Bakar Radhiyallahu “anhu mengembalikan uang yang 
sudah dikumpulkan oleh istrinya itu ke Baitul Mal. Untuk selanjutnya, uang gaji 
Sayyidina Abu Bakar Radhiyallahu “anhu dikurangi sejumlah uang yang dapat 
disisihkan oleh istrinya tersebut. 


Faidah 

Meskipun Sayyidina Abu Bakar Radhiyallahu “anhu telah menjadi seorang 
khalifah pemimpin seluruh umat Islam, dia tetap berdagang seperti 
sebelumnya. Hasil pekerjaan itu, cukup untuk keperluan keluarganya. Hal ini 
bisa diketahui dari pernyataan dia setelah menjadi khalifah. Diriwayatkan oleh 
Imam Bukhari Rahmatullah 'alaih dari Sayyidatina “Aisyah Radhiyallahu ‘anha, 
ketika Sayyidina Abu Bakar Radhiyallahu “anhu telah menjadi khalifah, ia 
berkata, “Kaumku mengetahui bahwa pekerjaanku adalah berdagang. Itu telah 
mencukupi keluargaku. Tetapi, karena tugas kekhalifahan, aku disibukkan 
dengan urusan Kaum Muslimin, sehingga untuk keperluan keluargaku diambil 
dari Baitul Mal.” 

Meskipun begitu, ketika Sayyidina Abu Bakar Radhiyallahu “anhu akan 
meninggal dunia, ia berwasiat kepada Sayyidatina “Aisyah Radhiyallahu ‘anha 
agar mengembalikan seluruh uang gaji yang telah dikeluarkan untuk dia dari 
Baitul. Mal, kepada khalifah yang menggantikan dia. Sayyidina Anas 
Radhiyallahu “anhu meriwayatkan bahwa ketika Sayyidina Abu Bakar 
Radhiyallahu “anhu meninggal dunia, ia tidak meninggalkan dirham dan dinar. 
la hanya meninggalkan seekor unta perah, sebuah mangkok, dan seorang 
hamba sahaya. Dalam riwayat yang lain, ia berkata, “Ia telah meninggalkan 
sehelai selimut dan sehelai kain alas. Barang-barang itu telah diserahkan 
kepada Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu ketika ia menggantikannya sebagai 
khalifah.” Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu berkata, “Semoga Allah 
Subhaanahu wata'ala mencucuri rahmat kepada Sayyidina Abu Bakar 
Radhiyallahu “anhu, ia telah membuat letih orang yang ingin mengikutinya.” 


52 Kitab Kisah-Kisah Shahabat 


(dari Kitab Fathul Bari) 


5. Kisah Gaji Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu dari Baitul Mal 

Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu juga seorang pedagang. Ketika ia 
dijadikan khalifah, gajinya diambilkan dari Baitul Mal. la mengumpulkan Kaum 
Muslimin di Madinah Munawwarah, lalu berkata, “Aku biasa berdagang, dan 
kini kalian telah memberiku kesibukan ini. Oleh karena itu, bagaimanakah 
dengan mata pencaharianku?” Orang-orang menyampaikan berbagai 
pendapat tentang jumlah gaji Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu, sedangkan 
Sayyidina Ali Radhiyallahu “anhu hanya berdiam diri. Sayyidina Umar 
Radhiyallahu “anhu bertanya kepadanya, “Bagaimanakah pendapatmu, wahai 
Ali?” Jawab Sayyidina Ali Radhiyallahu “anhu, “Ambillah uang sekedar dapat 
mencukupi keperluanmu dan keluargamu.” Sayyidina Umar Radhiyallahu 
anhu sangat menyetujui usul Sayyidina Ali Radhiyallahu “anhu dan 
menerimanya. Maka ditentukanlah uang untuk Sayyidina Umar Radhiyallahu 
'anhu. 


Beberapa lama kemudian, beberapa orang shahabat termasuk Sayyidina 
Ali, Sayyidina Utsman, Sayyidina Zubair, dan Sayyidina Thalhah Radhiyallahu 
'anhum mengusulkan agar uang gaji Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu 
ditambah karena kurang mencukupi. Tetapi, tidak seorang pun yang berani 
mengemukakannya secara langsung kepada Sayyidina Umar Radhiyallahu 
(anhu. Akhirnya, mereka menemui Sayyidatina Hafshah Radhiyallahu ‘anha, 
putri Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu yang juga Ummul Mukminin. Mereka 
berharap dengan perantaraannya, dapat mengajukan usul tersebut kepada 
Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu tanpa menyebutkan nama-nama mereka. 


Ketika Sayyidatina Hafshah Radhiyallahu ‘anha mengajukan usul tersebut, 
maka nampak raut marah pada wajah Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu. Dia 
bertanya, “Siapakah yang mengusulkan ini?” Sahut Sayyidatina Hafshah 
Radhiyallahu ‘anha, “Jawablah dulu bagaimana pendapatmu.” Sayyidina Umar 
Radhiyallahu “anhu berkata, “Andaikan aku tahu siapa mereka, niscaya aku 
akan menampar wajah mereka. Hafshah! Ceritakanlah kepadaku tentang 
pakaian Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam yang terbaik, yang ada di 
rumahmu.” Sayyidatina Hafshah Radhiyallahu ‘anha menjawab, “Beliau 
memiliki dua pakaian berwarna kemerahan yang biasa beliau kenakan hari 
Jum'at atau ketika menemui utusan-utusan.” Sayyidina Umar Radhiyallahu 
“anhu berkata, “Ceritakanlah makanan terlezat yang pernah dimakan oleh 
Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam di rumahmu.” Jawab Sayyidatina 
Hafshah Radhiyallahu “anha, “Roti yang terbuat dari tepung kasar dan ketika 
masih panas diolesi bekas-bekas minyak samin yang terdapat dalam sebuah 
wadah minyak. Beliau memakannya dengan penuh nikmat, dan beliau juga 
membagi-bagikannya kepada orang lain.” Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu 
berkata, “Ceritakan! Apa alas tidur terbaik yang pernah digunakan oleh 
Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam di rumahmu?” Sayyidatina 
Hafshah Radhiyallahu ‘anha menjawab, “Sehelai kain kasar. Pada musim 
panas, kain itu dilipat empat dan pada musim dingin, separuh digunakan untuk 


Kezuhudan dan Kesederhanaan Para Shahabat Radhiyallahu “anhum 53 


alas tidurnya, dan separuh lagi untuk selimutnya.” 


Sayyidina Umar Radhiyallahu 'anhu berkata, “Nah, Hafshah! kini 
sampaikan kepada mereka bahwa Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam 
telah menunjukkan satu cara kehidupan yang aku harus mengikutinya, 
kerisauannya hanya akhirat. Perumpamaanku dengan dua orang shahabatku, 
yaitu Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam dan Sayyidina Abu Bakar 
Radhiyallahu 'anhu, seperti tiga orang yang sedang melalui sebuah jalan. 
Orang yang pertama telah pergi dengan perbekalannya dan telah sampai ke 
tempat tujuan. Demikian juga orang yang kedua, ia telah mengikuti jalan orang 
yang pertama, sehingga ia pun telah sampai ke tempat tujuan. Orang yang 
ketiga, kini ia baru memulai perjalanannya. Jika ia menempuh jalan yang telah 
ditempuh oleh dua orang sebelumnya, maka ia akan menjumpai keduanya. 
Jika ia tidak menempuh jalan orang-orang yang mendahuluinya, tentu ia tidak 
mungkin bisa bertemu dengan mereka selamanya,” (dari Kitab Asyhar) 

Faidah 

Inilah contoh kehidupan seseorang yang sangat ditakuti oleh para raja 
saat itu, namun ia menjalani kehidupannya dengan zuhud, Suatu hari, dia 
berkhutbah di depan para shahabatnya dengan mengenakan kain sarung 
dengan dua belas tambalan, salah satunya ditambal dengan kulit. Suatu ketika, 
ia terlambat datang ke masjid untuk menunaikan Shalat Jum'at. Ia berkata 
kepada jamaah, “Maafkan, aku terlambat karena harus mencuci pakaianku 
terlebih dahulu. Aku tidak memiliki baju lain untuk dipakai.” (dari Kitab Asyhar) 


Pernah terjadi juga, suatu ketika, Sayyidina Umar Radhiyallahu 'anhu 
sedang menikmati makanannya. Lalu, datanglah pelayannya memberitahu 
bahwa Sayyidina Utbah bin Abi Fargad Radhiyallahu “anhu ingin menemuinya. 
Setelah Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu mengizinkan Sayyidina Utbah 
Radhiyallahu “anhu masuk, ia mengajak Sayyidina Utbah Radhiyallahu “anhu 
makan bersama. Sayyidina Utbah Radhiyallahu “anhu pun menerima tawaran 
itu. Tetapi, roti yang dihidangkan adalah roti tebal dan keras sehingga sulit 
ditelan. Ia bertanya, “Mengapa engkau tidak menggunakan tepung halus 
untuk roti?” Jawab Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu, “Apakah semua orang 
Islam mampu memakan roti dari tepung halus?” Sahut Sayyidina Utbah 
Radhiyallahu “anhu, “Tidak semua.” Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu 
berkata, “Tampaknya kamu ingin agar aku menghabiskan kelezatan hidupku 
hanya di dunia ini (sehingga aku tidak dapat bagian di akhirat).” (dari Kitab 
Usudul Ghabah) 


Kisah-kisah seperti ini, bukan hanya berjumlah ratusan atau ribuan, tetapi 
ratusan ribu. Kini, umat Islam sudah tentu tidak bisa mencontoh kehidupan 
mereka, karena tidak memiliki kemampuan baik dari segi lahiriyah maupun 
batiniyah. Oleh karena itu, pada zaman sekarang, para ahli tasawwuf tidak 
mengizinkan bermujahadah seperti itu, karena hal itu dapat semakin 
melemahkan diri kita yang memang sejak awal lemah. Sedangkan para 
shahabat Radhiyallahu “anhum' telah diberi kekuatan yang istimewa oleh Allah 
Subhaanahu wata'ala. Yang: penting, kita memiliki keinginan dan cita-cita 


54 Kitab Kisah-Kisah Shahabat 


untuk mengikuti langkah mereka. Hal itu dapat mengurangi kemalasan, 
menundukkan pandangan sedikit ke bawah, dan menciptakan keseimbangan 
yang sesuai dengan zaman ini. Kita selalu berada dalam kelezatan duniawi 
yang terus meningkat, dan setiap orang memandang kepada orang yang lebih 
kaya, sampai akhirnya mati dengan penyesalan bahwa si fulan lebih kaya 
dariku. 


6. Kisah Sayyidina Bilal Radhiyallahu “anhu Berhutang kepada Seorang 

Musyrik untuk Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam “ 

Suatu ketika Sayyidina Bilal Radhiyallahu 'anhu ditanya, “Bagaimanakah 
biaya keperluan Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam?” Jawabnya, 
“Beliau tidak pernah menyimpan sesuatu untuk esok hari. Akulah yang 
mengurusnya. Sudah menjadi kebiasaan Baginda Nabi Shallallahu “alaihi 
wasallam, jika didatangi seorang muslim yang perlu bantuan bahan makanan, 
beliau akan menyuruhku untuk memberinya bahan makanan. Jika tidak ada 
bahan makanan yang bisa diberikan kepadanya, maka aku memberinya 
dengan berhutang. Jika ada orang datang memerlukan bantuan pakaian, 
beliau akan memerintahkan kepadaku untuk mengurusnya. Jika tidak ada 
pakaian yang bisa diberikan kepadanya, maka aku berhutang dari seseorang 
untuk memberi pakaian kepadanya. Inilah keadaan yang sering terjadi. 

Suatu hari, seorang musyrik menemuiku. la berkata, “Aku memiliki 
kekayaan. Jika kamu punya keperluan, jangan meminjam dari orang lain, 
pinjamlah dariku.” Ini adalah tawaran yang sangat baik. Kemudian aku mulai 
berhutang kepadanya. Jika Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam 
memerintahkan kepadaku untuk mencari pinjaman, maka aku berhutang 
darinya. 

Suatu ketika, setelah aku berwudhu untuk adzan, tiba-tiba datanglah 
orang musyrik itu dengan sekelompok pedagang. la berteriak, “Hai orang 
Habsyi! Aku pun menoleh, lalu menjumpainya. la langsung memaki dan 
berkata kasar semaunya kepadaku. Katanya, ‘Tinggal berapa hari lagi?” 
Jawabku, “Sudah hampir habis.” la berkata, “Bulan ini tinggal empat hari lagi. 
Jika kamu tidak membayar hutangmu akhir bulan ini, maka aku akan 
menjadikan dirimu sebagai budakku dan kamu harus menggembalakan 
kambing seperti dahulu.' Setelah berkata begitu, ia pun berlalu. 


Sepanjang hari aku sangat sedih memikirkan hal itu. Setelah Shalat Isya’, 
aku mendekati Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam. Kuceritakan seluruh 
kejadian tersebut kepada beliau. Aku berkata, Ya Rasulullah, kini Tuan tidak 
memiliki apa pun untuk melunasi hutang. Aku juga tidak memiliki apa-apa 
untuk membayarnya. Sekarang si musyrik itu pasti akan menghinaku lagi. Oleh 
sebab itu, jika Tuan mengizinkan, aku akan pergi dari sini ke perkampungan- 
perkampungan orang Arab yang sudah masuk Islam, sampai Allah Subhaanahu 
wata'ala mendatangkan harta untuk membayar hutang itu. Setelah 
kuucapkan hal tersebut, aku segera pulang. Kupersiapkan pedang, perisai, dan 
sepatu. Hanya itu sajalah perlengkapan perjalananku. Lalu aku menunggu 
datangnya waktu Shubuh. 


Kezuhudar dan Kesederhanaan Para Shahabat Radhiyallahu tanhum 55 


Menjelang Shubuh, datanglah seseorang dan berkata, ‘Cepatlah! Baginda 
Nabi Shallallahu “alaihi wasallam ingin menjumpaimu.' Aku segera pergi. 
Setiba di sana, kulihat ada empat ekor unta penuh dengan muatan sedang 
duduk. Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 'Ada kabar 
gembira untukmu, wahai Bilal. Allah Subhaanahu wata'ala memberikan 
karunia-Nya untuk membayar hutangmu. Ambillah unta-unta itu beserta 
muatannya! Barang ini telah dikirim sebagai hadiah untukku dari pemimpin 
kaum Fadak atas nazarnya.' Aku pun mengucapkan rasa syukur kepada Allah 
Subhaanahu wata'ala, dan dengan senang hati aku membawa unta-unta itu, 
serta melunasi seluruh hutangku. 


Saat itu, Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam masih menunggu di 
masjid. Aku kembali ke masjid untuk menjumpai beliau, lalu aku berkata, 
“Alhamdulillah, Allah Subhaanahu wata'ala telah membebaskan Tuan dari 
hutang. Kini, tidak ada lagi hutang yang tersisa.” Beliau bertanya, “Apakah 
masih tersisa barang-barang itu?’ Sahutku, ‘Ya, ada sedikit tersisa." Baginda 
Nabi Shallallahu “alaihi wasallam berkata, Sisa barang-barang itu pun harus 
kamu bagikan, sehingga aku dapat tenang. Aku tidak akan pulang sebelum 
barang itu habis dibagikan.’ 

Kemudian aku pergi untuk membagi-bagikan barang tersebut. Setelah 
Shalat Isya’, Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam bertanya kepadaku, 
“Apakah harta itu sudah dibagikan semuanya atau belum? Jawabku, “Belum, 
masih ada sisa, namun belum ada orang yang memerlukannya." Baginda Nabi 
Shallallahu “alaihi wasallam kembali beristirahat di masjid. Keesokan harinya, 
setelah Shalat Isya’, Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam bertanya lagi, 
“Apakah masih ada sisa? Jawabku, ‘Semoga Allah Subhaanahu wata'ala 
memberkati Tuan, dengan ketenteraman jiwa. Semua barang-barang itu telah 
habis.” Mendengar kabar tersebut, beliau memuji dan bersyukur kepada Allah 
Subhaanahu wata'ala. Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam sangat 
takut jika nyawa beliau dicabut, sedangkan masih ada sisa harta yang menjadi 
miliknya. Setelah itu barulah Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam 
kembali ke rumahnya menemui istri-istri beliau.” (dari Kitab Badzlu! Majhud) 


Faidah 

Banyak juga wali Allah yang hidup tanpa sedikit pun menginginkan harta 
di sisi mereka. Jika para wali Allah saja demikian, bagaimana dengan Baginda 
Nabi Shallallahu “alaihi wasallam sebagai pemimpin para nabi Alaihimus 
salam, pemimpin para -unya Ranmatullan ataihim? Beliau betul-betul ingin 
agar dirinya bersih dari keduniaan. Saya mendengar dari beberapa sumber 
bahwa Syaikh Abdurrahim Raipuri Rahmatullah “alaih (semoga Allah 
Subhaanahu wata'ala menerangi kuburnya) memiliki suatu kebiasaan, yaitu 
apabila ia mendapatkan hadiah uang, ia langsung memberikannya kepada 
orang lain Sebelum ia meninggal dunia, ia telah memberikan seiuruh miliknya 
Bahkan sebelum meninggal, pakaian yang sedang ia kenakan dan barang- 
barang lain, ia berikan kepada khadim khususnya yaitu Maulana Abdul Qadir 
Rahmatullah “alaih la berkata kepadanya, “Sekarang aku memakai pakaian ini 


56 Kitab Kisah-Kisah Shahabat 


sebagai pinjaman darimu.” 

Beberapa kali saya melihat ayah saya (Maulana Muhammad Yahya 
Rahmatullah “alaih) setiap selesai Shalat Maghrib, jika ia memiliki uang, ia 
memberikannya kepada orang yang memiliki hutang. Ia berkata, “Uang adalah 
benda yang sering menyebabkan pertengkaran, aku tidak mau menyimpannya 
hingga malam hari.” 

Disamping itu, masih banyak wali Allah yang kehidupannya seperti itu. 
Saya kira tidak perlu diungkapkan satu-persatu, karena masing-masing 
memiliki warna kehidupan yang berbeda-beda. Di taman bunga, setiap jenis 
bunga memiliki bentuk dan keistimewaan tersendiri. 


7. Kisah Sayyidina Abu Hurairah Radhiyallahu “anhu Bertanya Satu 

Masalah karena Lapar 

Sayyidina Abu Hurairah Radhiyallahu “anhu bercerita, “Maukah kalian aku 
ceritakan keadaan kami dahulu? Dahulu, sebagian di antara kami tidak dapat 
berdiri karena lapar. Berhari-hari kami tidak mendapatkan makan sedikit pun. 
Karena sangat lapar, aku pernah berbaring sambil menekan lambung ke tanah. 
Bahkan, kadang kala aku mengikatkan batu di perutku. 

Suatu ketika, aku sengaja duduk di pinggir jalan tempat berlalunya orang- 
orang. Kemudian lewatlah Sayyidina Abu Bakar Radhiyallahu “anhu, aku mulai 
bertanya sesuatu. Dalam hati, aku berharap agar ia mengajakku ke rumahnya 
sebagaimana kebiasaannya yang mulia, yaitu ia akan menyuguhkan makanan 
yang ada kepada tamunya. Namun, kali ini Sayyidina Abu Bakar Radhiyallahu 
anhu tidak mengajakku ke rumahnya. Ia tidak banyak berbicara kepadaku. 
(Mungkin tidak terpikir olehnya untuk mengajakku ke rumahnya, atau karena 
di rumahnya memang tidak ada makanan). Kemudian lewatlah Sayyidina Umar 
Radhiyallahu “anhu. Namun, kali ini keadaannya seperti itu juga. Akhirnya, 
datanglah Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam. Beliau tersenyum ketika 
melihatku. Beliau langsung memahami keadaan dan keinginanku. Beliau 
bersabda, “Wahai Abu Hurairah, mari ikut aku.” Aku pun mengikuti beliau 
sampai ke rumah. Lalu, aku diizinkan masuk ke rumah beliau. Di dalam rumah, 
ada semangkuk susu yang dihidangkan untuk beliau. Beliau bertanya, 'Dari 
mana susu ini?" Dijawab bahwa susu itu hadiah dari seseorang untuk Baginda 
Nabi Shallallahu “alaihi wasallam. Lalu, beliau berkata kepadaku, “Hai Abu 
Hurairah, pergi dan panggillah Ahlus Shuffah!' 


Ahlus Shuffah adalah tamu-tamu umat islam bukan tamu pribadi. Tidak 
mempunyai rumah dan tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, bahkan 
makanan yang tetap juga tidak ada (mereka tinggal di serambi Masjid Nabawi). 
Jumlah Ahlus Shuffah tidak menentu. Kadang banyak, kadang sedikit. Ketika 
kisah ini terjadi, mereka berjumlah tujuh puluh orang. Kadang-kadang Baginda 
Nabi Shallallahu “alaihi wasallam menitipkan mereka dua-dua atau empat- 
empat orang kepada salah seorang shahabat yang mampu. Kadang-kadang 
mereka dijamu sendiri oleh Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam. Telah 
menjadi kebiasaan Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam kalau datang 
makanan dari mana saja, jika makanan itu dari sedekah, beliau akan langsung 


Kezuhudan dan Kesederhanaan Para Shahabat Radhiyallahu “anhum 57 


membagikannya kepada mereka, dan beliau tidak ikut makan beserta mereka. 
Kalau makanan itu berasal dari hadiah, beliau akan mengundang mereka dan 
beliau akan makan bersama mereka. 


Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam menyuruhku agar 
mengundang mereka minum. Aku merasa khawatir, apakah susu itu akan 
mencukupi untuk semua orang yang akan aku panggil? Aku kira, susu itu untuk 
seorang saja tidak mencukupi. Dalam benakku terpikir, giliranku pasti yang 
terakhir, mungkin aku tidak akan mendapat sisa sedikit pun. Tetapi, tidak ada 
pilihan lain kecuali menaati perintah Baginda Nabi Shallallahu “alaihi 
wasallam. Kemudian aku pergi dan memanggil semuanya. Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Berikanlah susu ini kepada mereka,” 
Maka setiap orang minum dari mangkuk susu itu sepuasnya. Setelah mereka 
puas, barulah mangkuk itu dikembalikan kepadaku. Kemudian Baginda Nabi 
Shallallahu “alaihi wasallam memegang mangkuk itu dengan tangannya yang 
penuh berkah dan melihat kepadaku sambil tersenyum seraya berkata, 
‘Sekarang tinggal kita berdua.” Aku berkata, ‘Benar, ya Rasulullah.” Beliau 
bersabda, “Sekarang minumlah.” Aku pun langsung meminumnya. Baginda 
Nabi Shallallahu “alaihi wasallam bersabda lagi, "Minumlah lagi. Aku pun 
minum lagi, sehingga akhirnya aku berkata, Ya Rasulullah, sekarang aku tidak 
mampu minum lagi. Setelah itu, barulah beliau meminum susu yang tersisa 
dari mangkuk tersebut.” 


8. Kisah Pertanyaan Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam kepada 
Para Shahabat Radhiyallahu “anhum tentang Dua Macam Orang 
Beberapa shahabat Radhiyallahu “anhum sedang duduk bersama Baginda 

Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam. Kemudian lewatlah seseorang di 
hadapan mereka, lalu Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam bertanya 
kepada mereka, “Bagaimanakah pendapat kalian tentang orang itu?” Mereka 
menjawab, “Ya Rasulullah, ia tergolong orang yang terpandang. Demi Allah, 
jika ia melamar seorang wanita, tentu lamarannya tidak akan ditolak. Jika ia 
memberikan usulan, tentu akan diterima.” Baginda Nabi Shallallahu “alaihi 
wasallam berdiam diri setelah mendengarnya. 

Selepas itu, seseorang lainnya lewat di hadapan mereka. Baginda Nabi 
Shallallahu “alaihi wasallam bertanya tentang orang itu. Mereka menjawab, 
“Ya Rasulullah, ia seorang muslim yang miskin. Jika ia meminang seorang 
wanita, tentu sulit untuk diterima. Jika ia mengusulkan sesuatu, maka akan 
ditolak. Jika ia berbicara, tidak ada orang yang akan mendengarnya.” Baginda 
Nabi Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Satu orang ini lebih baik daripada 
orang pertama walau sepenuh dunia.” 

Faidah : 

Maksudnya, Allah Subhaanahu wata'ala tidak memandang seseorang 
hanya dari segi kemuliaan keduniaannya. Seorang muslim yang fakir, yang 
tidak dihormati di dunia, perkataannya tidak didengar, di sisi Allah 
Subhaanahu wata'ala bisa lebih baik dari jutaan orang yang terpandang, yang 
ucapannya didengar, dan setiap orang siap untuk menaatinya, tetapi di sisi 


58 Kitab Kisah-Kisah Shahabat 


Allah Subhaanahu wata'ala, ia tidak memiliki kedudukan apa pun. 


Tegaknya dunia hanyalah keberkahan dari wali-wali Allah. Hal ini, 
terdapat dalam sebuah hadits, “Ketika tidak ada lagi orang yang menyebut 
Asma Allah di dunia ini, maka Kiamat akan datang dan dunia akan berakhir.” 
Dengan keberkahan menyebut Asma Allah Subhaanahu wata'ala, dunia ini 
masih dapat berjalan dengan teratur. 


9. Kisah Derasnya Kefakiran yang Menimpa Orang-Orang yang 

Mencintai Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam 

Seorang shahabat datang menemui Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi 
wasallam dan berkata, “Ya Rasulullah, aku mencintaimu.” Baginda Nabi 
Shallallahu “alaihi wasallam menjawab, “Pikirkanlah dulu ucapanmu itu.” 
Orang itu berkata lagi, “Aku mencintaimu, ya Rasulullah.” Baginda Nabi 
Shallallahu “alaihi wasallam menjawab lagi, “Pikirlah dulu sebelum kamu 
berkata demikian.” Setelah tiga kali orang itu berkata demikian, Baginda Nabi 
Shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Baiklah, jika ucapanmu benar, maka 
bersiap-siaplah menghadapi kefakiran yang akan menimpamu. Karena orang- 
orang yang benar-benar mencintaiku, akan cepat ditimpa kefakiran seperti 
derasnya air yang meluncur dari atas gunung ke lembah.” 


Faidah 

Inilah yang menyebabkan sebagian besar shahabat Radhiyallahu ‘anhum 
berada dalam kemiskinan dan kefakiran. Para pembesar muhadditsin, ahli 
tasawwuf, dan fugaha keadaannya juga tidak jauh berbeda”. 


10. Kisah Kelaparan Pasukan Al-Ambar 

Pada Bulan Rajab tahun ke-8 Hijriyah, Baginda Nabi Shallallahu “alaihi 
wasallam mengirim Pasukan Muslimin sebanyak 300 shahabat Radhiyallahu 
'anhum ke sebuah tempat di tepi pantai yang dipimpin Sayyidina Abu Ubaidah 
Radhiyallahu “anhu. Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam hanya 
membekali mereka semua dengan sekarung kurma. Mereka menetap di sana 
selama lima belas hari, sedangkan persediaan makanan mereka telah habis. 
Sayyidina Oais Radhiyallahu “anhu, salah seorang anggota pasukan, membeli 
unta dari anggota pasukan lainnya dengan perjanjian akan dibayar di Madinah 
nanti. Unta itu pun disembelih. Akhirnya, mereka menyembelih tiga ekor unta 
setiap hari. 

Pada hari ketiga, pimpinan pasukan, Sayyidina Abu Ubaidah Radhiyallahu 
“anhu, berpikir, jika penyembelihan itu diteruskan, tentu mereka akan 
kehabisan kendaraan dan sulit untuk pulang. Oleh sebab itu, ia menghentikan 
penyembelihan unta tersebut. Lalu, ıa menyuruh mengumpulkan semua 
kurma yang masih tersisa dari seluruh pasukan untuk dijadikan satu dalam 
sebuah kantong. Setiap hari sebutir kurma dibagikan kepada setiap orang. 


? Ini adalah kaidah umum, karena ada juga para nabi 'Alaihimus Salam, tokoh-tokoh para shahabat 
Radhiyallahu 'anhum, tokoh-tokoh ulama, dan auliya Rahmatullah “alaihim yang dijadikan kaya 
oleh Allah Subhaanahu wata'ala dan tidak ada keraguan kedalaman kecintaan mereka kepada 
Allah Subhaanahu wata'ala dan Rasul-Nya. 


Kezuhudan dan Kesederhanaan Para Shahabat Radhiyallahu "anhum 59 


Mereka hanya mengulumnya sambil minum air, dan inilah makanan mereka 
hingga malam hari. Mengatakannya memang mudah, tetapi dalam 
pertempuran yang sangat memerlukan tenaga dan kekuatan, maka sebutir 
kurma setiap hari adalah sangat sulit untuk dibayangkan. 


Ketika Sayyidina Jabir Radhiyallahu “anhu menceritakan hal ini, seorang 
muridnya bertanya, “Sebutir kurma? Apa faidahnya?” Sahutnya, “Faidahnya 
akan diketahui tatkala tidak ada kurma lagi.” Setelah itu, tidak ada yang tersisa 
selain kelaparan. Mereka terpaksa memetik dedaunan kering yang dicampur 
dengan air,-lalu mereka makan. Dalam keadaaan terpaksa, semua dapat 
dilakukan. 


Sesungguhnya Allah Subhaanahu wata'ala akan mengganti setiap 
kesusahan dengan kemudahan. Sesudah mengalami kesusahan dan kesulitan, 
maka Allah Subhaanahu wata'ala mengirim untuk mereka seekor ikan yang 
besar dari samudera, yang terkenal dengan sebutan ikan Ambar. Demikian 
besar ikan itu, sehingga meskipun telah dimakan selama delapan belas hari 
tidak juga habis. Bahkan, mereka dapat membawa dagingnya saat kembali ke 
Madinah. Ketika peristiwa ini diceritakan kepada Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam, beliau berkata, “Ikan itu adalah rezeki yang Allah 
Subhaanahu wata'ala kirimkan untuk kalian.” 


Faidah 

Penderitaan dan kesusahan di dunia pasti terjadi, terutama pada orang- 
orang yang dekat dengan Allah Subhaanahu wata'ala. Baginda Nabi 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Penderitaan yang terberat diberikan 
kepada para nabi Alaihimus salam, kemudian kepada orang-orang yang mulia 
sesuai dengan derajatnya.” 


Ujian akan diberikan kepada seseorang sesuai dengan derajat agamanya. 
Setiap selesai mengalami suatu kesusahan, dengan rahmat dan kasih sayang- 
Nya, Allah Subhaanahu wata'ala akan mengiringinya dengan kemudahan. 
Hendaklah kita senantiasa berpikir, betapa orang-orang terdahulu sangat 
bersusah payah. Semua itu semata-mata demi agama. Mereka rela menderita 
kelaparan, memakan dedaunan, dan menumpahkan darah untuk 
menyebarkan agama. Sementara saat ini, kita menjaganya saja tidak mampu. 


BAB KEEMPAT 


KETAKWAAN PARA SHAHABAT RADHIYALLAHU ANHUM 


Setiap kebiasaan dan tingkah laku para shahabat Radhiyallahu “anhum 
patut dipilih dan diteladani. Mengapa tidak! Sebab, mereka dipilih oleh Allah 
Subhaanahu wata'ala untuk menjadi shahabat kekasih-Nya, Baginda 
Muhammad Shallallahu “alaihi wasallam. Baginda Nabi Shallallahu “alaihi 
wasallam bersabda, “Aku diutus dalam generasi dan zaman yang terbaik di 
antara Bani Adam.” (dari Kitab Syifa'). Oleh sebab itu, dari segala segi, zaman 
Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam adalah zaman yang terbaik dan 
orang-orang yang terbaik adalah mereka yang dipilih oleh Allah Subhaanallahu 
wata'ala menjadi shahabat Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam. 


1. Kisah Undangan Makan Seorang Wanita kepada Baginda Nabi 

Shallallahu “alaihi wasallam Sekembalinya Mengantar Jenazah 

Ketika Baginda Nabi Shallallahu. alaihi wasallam sedang berjalan pulang 
dari mengantar jenazah, utusan seorang wanita mengundang beliau makan. 
Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam dan para shahabatnya mendatangi 
undangan tersebut. Ketika makanan telah dihidangkan, orang-orang melihat 
Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam kesulitan menelan makanan itu. 
Beliau bersabda, “Nampaknya daging kambing ini telah diambil tanpa izin 
pemiliknya.” Wanita itu menjawab, “Ya Rasulullah, aku telah menyuruh 
seorang lelaki membeli kambing, tetapi ia tidak mendapatkannya, sedangkan 
tetanggaku telah membeli seekor kambing. Aku menyuruh seseorang untuk 
membeli kambing dari tetanggaku tersebut. Tetapi, suaminya sedang tidak ada 
di tempat. Jadi, istrinyalah yang menjual kambing itu kepadaku.” Lalu, Baginda 
Nabi Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Berikanlah daging itu kepada 
para tawanan perang!” (H.R. Abu Dawud) 
Faidah 

Bagi Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam yang berderajat 
luhur, bukanlah sesuatu yang luar biasa bila tenggorokan beliau kesulitan 
menelan makanan syubhat. Pengikut beliau yang biasa' saja sering mengalami 
hal demikian. 


2. Kisah Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam Tidak Bisa Tidur 
Semalam Suntuk karena Sebutir Kurma Sedekah 
Suatu ketika Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam tidak dapat 
memejamkan matanya sepanjang malam. Berkali-kali beliau membolak- 
balikkan posisi tidurnya sehingga istri beliau bertanya, “Mengapa engkau tidak 
dapat tidur, ya Rasulullah?” Beliau menjawab, “Tadi tergeletak sebutir kurma, 


Ketagwaan Para Shahabat Radhiyallahu “anrum S1 


kemudian aku memakannya karena khawatir kurma itu terbuang sia-sia. 
Sekarang aku cemas, jangan-jangan itu kurma sedekah.” 


Faidah 

Kemungkinan besar kurma itu benar-benar milik Baginda Nabi Shallallahu 
“alaihi wasallam sendiri. Namun, karena sering datang sedekah yang diberikan 
orang melalui Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam, menjadikan beliau 
ragu dan membuat beliau tidak dapat tidur sepanjang malam. Beliau khawatir 
kurma yang dimakan itu harta sedekah. 


Demikianlah akhlak pemimpin kita. Hanya karena perasaan ragu, beliau 
berkali-kali membolak-balikkan posisi tidurnya dan tidak dapat tidur sepanjang 
malam. Lalu, bagaimanakah keadaan diri kita sebagai pengikut beliau? Ada 
yang memakan suap, riba, hasil curian, hasil rampokan, dan bermacam-macam 
harta yang tidak boleh dimakan, tanpa merasa takut dan cemas, sedangkan ia 
mengaku sebagai umat Baginda Nabi Muhammad Shallallahu “alaihi wasallam. 


3. Kisah Sayyidina Abu Bakar Radhiyallahu “anhu Memuntahkan 

Makanan yang Diberikan Seseorang dari Upah Mantera 

Sayyidina Abu Bakar Radhiyallahu “anhu memiliki seorang hamba sahaya 
yang selalu memberikan Ghallah" kepadanya. Suatu hari ia membawa sedikit 
makanan kepada Sayyidina Abu Bakar Radhiyallahu “anhu, lalu ia memakan 
sesuap dari makanan itu. Hamba sahayanya berkata, “Tiap hari Tuan selalu 
bertanya kepadaku dari mana penghasilanku ini. Namun, hari ini Tuan tidak 
menanyakannya.” Sayyidina Abu Bakar Radhiyallahu 'anhu menjawab, 
“Karena begitu lapar, sehingga aku tidak sempat menanyakannya. Sekarang 
jelaskanlah tentang makanan ini.” Hamba sahayanya menjawab, “Dulu, pada 
zaman jahiliyah, aku bertemu suatu kaum dan membacakan mantera untuk 
mereka. Mereka berjanji kepadaku akan memberi imbalan terhadap jasaku. 
Pada hari ini, aku melewati perkampungan mereka. Kebetulan mereka sedang 
melangsungkan acara pernikahan. Maka mereka memberiku makanan ini.” 
Sayyidina Abu Bakar Radhiyallahu “anhu berkata, “Kamu nyaris 
membinasakanku!” Kemudian ia berusaha memuntahkan makanan yang telah 
ditelannya itu dengan memasukkan tangannya ke dalam tenggorokan. Namun, 
karena ia memakannya ketika sangat lapar, makanan itu sulit dikeluarkan. 
Lalu, seseorang memberitahu bahwa ia dapat muntah jika minum air. 
Kemudian ia meminta dibawakan semangkok besar air minum, la langsung 
meminumnya, sampai ia dapat memuntahkan makanan itu. 


Seseorang berkata kepadanya, “Semoga Aliah merahmati engkau. Semua 
susah payah ini engkau lakukan hanya karena sesuap makanan.” Sayyidina 
Abu Bakar Radhiyallahu 'anhu menjawab, “Meskipun aku harus kehilangan 
nyawa untuk mengeluarkan makanan itu, aku tetap akan mengeluarkannya. 
Aku mendengar Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Badan 


® Ghollah adalah setoran tertentu dari hasil kerja yang harus diberikan oleh seorang budak kepada 
majikannya dan selebihnya dimiliki budak sendiri. Hal seperti ini, diperbolehkan menurut syari'at 
yang sejak zaman para shahabat Radhiyallahu “anhum sudah berlaku. 


62 Kitab Kisah-Kisah Shahabat 


yang tumbuh dengan makanan haram, api neraka pantas untuknya. Aku 
khawatir, jika sebagian dari badanku tumbuh dari makanan ini.” (dari Kitab 
Muntakhab, Kanzul Ummal) 


Faidah 

Masih banyak kisah seperti ini tentang Sayyidina Abu Bakar Radhiyallahu 
“anhu. Kebiasaannya adalah sangat berhati-hati dalam setiap perkara. Sedikit 
saja ada makanan yang meragukan, ia langsung memuntahkannya. Dalam 
Kitab Bukhari juga terdapat kisah yang mirip dengan kisah tersebut. 
Diriwayatkan tentang seorang hamba sahaya Sayyidina Abu Bakar 
Radhiyallahu “anhu yang pada zaman jahiliyah menjadi dukun atau peramal 
bintang. Kebetulan ramalannya terhadap seseorang benar-benar terjadi. 
Orang itu memberinya sedikit hadiah. Dari hasil itu ia memberikan makanan 
kepada Sayyidina Abu Bakar Radhiyallahu “anhu. la pun memakannya, tetapi 
setelah mengetahui asalnya, ia langsung memuntahkan seluruh isi perutnya. 
Sebenarnya harta hamba sahayanya itu belum pasti haram. Namun, karena 
kehati-hatiannya yang tinggi, ia merasa tidak tenang dengan harta yang 
syubhat. 


4. Kisah Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu Memuntahkan Susu yang 

la Minum dari Unta Zakat 

Suatu ketika Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu meminum susu. 
Ternyata rasanya sangat lezat. Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu langsung 
bertanya kepada pembawa susu itu, dari mana dan bagaimana ia 
mendapatkannya. Orang itu berkata, “Beberapa ekor unta zakat sedang 
merumput di padang. Lalu, aku pergi ke sana. Para penggembala unta itu 
memerah susu dari unta-unta tersebut dan memberikannya sebagian 
kepadaku.” Mendengar hal itu, Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu segera 
memasukkan tangannya ke mulut dan memuntahkan semuanya. (dari Kitab 
Al-Muwaththa', Imam Malik) 
Faidah | 

Para Shahabat Radhiyallahu “anhum selalu risau, jangan sampai ada harta 
yang syubhat menjadi bagian dari tubuh mereka, apalagi harta yang haram. 
Sebaliknya, pada zaman sekarang, barang haram masuk ke tubuh kita pun, kita 
tidak peduli. 


5. Kisah Sayyidina Abu Bakar Radhiyallahu “anhu Menyerahkan 

Kebunnya ke Baitul Mal karena Kehati-hatiannya 

Syaikh Ibnu Sirin Rahmatullah “alaih bercerita, “Ketika menjelang ajalnya, 
Sayyidina Abu Bakar Radhiyallahu “anhu berkata kepada Sayyidatina “Aisyah 
Radhiyallahu ‘anha, “Hatiku tidak suka menerima apa pun dari Baitul Mal, 
tetapi Umar telah mendesakku untuk menerima gaji agar aku tidak diganggu 
oleh perniagaanku dalam mengurus Kaum Muslimin. Maka aku terpaksa 
menerimanya. Oleh sebab itu, serahkanlah kebunku itu ke baitul mal sebagai 
ganti gajiku selama ini.” 

-Setelah ia wafat, Sayyidatina “Aisyah Radhiyallahu ‘anha segera mengutus 
seseorang kepada Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu untuk menyerahkan 


Ketagwaan Para Shahabat Radhiyallahu “anhum 63 


kebun itu sesuai wasiat ayahnya. Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu berkata, 
“Semoga Allah Subhaanahu wata'ala merahmati ayahmu. la tidak memberi 
peluang kepada siapa pun untuk berbicara.” (dari Kitab Kitabul Amwal) 


Faidah 

Kisah ini perlu kita renungkan. Berapa besarkah sebenarnya uang yang 
diambil oleh Sayyidina Abu Bakar Radhiyallahu “anhu? Itu pun karena paksaan 
para shahabat terkemuka agar ia lebih dapat memberi manfaat bagi Kaum 
Muslimin. Selain itu, ia juga sangat berhati-hati, sebagaimana telah kita 
ketahui dalam Bab Ketiga Kisah ke-4. Ketika istrinya dengan susah payah 
berhemat dan menabung sebagian gaji Sayyidina Abu Bakar Radhiyallahu 
anhu untuk membeli manisan, maka Sayyidina Abu Bakar Radhiyallahu “anhu 
mengembalikan uang hasil tabungan istrinya itu ke Baitul Mal. Kemudian ia 
mengurangi gajinya sendiri, sehingga yang diterimanya benar-benar yang 
sangat diperlukan saja. Bahkan, akhirnya ia mengganti seluruh apa yang telah 
diterima dari Baitul Mal. 


6. Kisah Syaikh Ali bin Ma'bad Rahmatullah “alaih Mengeringkan Tinta 

dengan Debu Rumah Sewa 

Syaikh Ali bin Ma'bad Rahmatullah 'alaih, seorang muhaddits, berkata, 
“Aku pernah tinggal di sebuah rumah sewaan. Ketika sedang menulis aku 
memerlukan debu untuk mengeringkan, sedangkan dinding rumah terbuat 
dari tanah liat. Terlintas dalam pikiranku untuk mengeringkan dengan 
mengambil sedikit tanah di dinding. Kemudian aku berpikir lagi, ‘Ini rumah 
sewaan (disewa untuk ditempati, bukan untuk diambil tanahnya).' Tetapi, 
kemudian aku berpikir lagi, “Apa salahnya kuambil sedikit saja. Ini masalah 
sepele. Akhirnya, aku mengikis sedikit dinding itu. Pada malam harinya, aku 
bermimpi. Dalam mimpiku, aku melihat seseorang berdiri dan berkata 
kepadaku, “Esok pada Hari Kiamat, kamu akan menyesali pikiranmu yang 
menganggap tidak mengapa mengambil yang sedikit itu.” 
Faidah 

Ucapan “Esok kamu akan mengetahui' maksudnya agar ia memdapatkan 
derajat ketakwaan yang sangat tinggi. Kesempurnaan takwa adalah selalu 
berhati-hati dalam hal seperti ini. Walaupun pada umumnya hal seperti ini 
dianggap remeh. (dari Kitab Ihya’ Ulumuddin) 


7. Kisah Sayyidina Ali Radhiyallahu “anhu ketika Melewati Sebuah 

Kuburan 

Syaikh Kumail Rahmatullah “alaih bercerita, “Suatu hari aku berjalan 
bersama Sayyidina Ali Radhiyallahu “anhu hingga tiba di sebuah hutan. Lalu, 
Sayyidina Ali Radhiyallahu “anhu mendekati sebuah kuburan sambil berkata, 
“Wahai penghuni kubur, wahai penghuni tempat sunyi, wahai yang tinggal 
sendirian di tempat yang menakutkan, bagaimanakah kabar dan keadaanmu? 
Kemudian Sayyidina Ali Radhiyallahu “anhu berkata, “Adapun kabar kami di 
sini, hartamu telah dibagi-bagikan setelah kepergianmu, anak-anakmu telah 
menjadi yatim, dan istri-istrimu telah menikah lagi. Inilah berita kami, 
ceritakanlah sedikit tentang kalian!" Seraya menoleh kepadaku, ia berkata, 


64 Kitab Kisah-Kisah Shahabat 


“Wahai Kumail, seandainya mereka boleh dan dapat berbicara, mereka akan 
berkata, 'Sebaik-baik bekal ialah takwa.” Setelah berkata demikian, ia 
menangis. “Wahai Kumail, kubur adalah tempat menyimpan amal, dan kita 
akan mengetahuinya ketika mati.” (dari Kitab Muntakhab) 


Faidah 

Amal baik atau buruk seseorang akan tersimpan di dalam kubur bagaikan 
tersimpan di dalam kotak. Banyak hadits yang menjelaskan bahwa amal baik 
akan datang berupa seseorang yang tampan. la akan menjadi sahabat dan 
penghibur si mayit. Sebaliknya, amai buruk akan datang berupa sesuatu yang 
buruk rupa, busuk, dan hanya akan menambah kesengsaraan mayit. Sebuah 
hadits menyebutkan, “Tiga hal yang mengiringi manusia sampai ke kuburnya, 
yaitu hartanya (sebagaimana kebiasaan Arab Jahiliyah), keluarganya, dan amal 
perbuatannya. Dua hal, yaitu harta dan keluarganya, akan kembali setelah 
penguburan. Yang tinggal bersamanya hanyalah amal perbuatannya.” 


Suatu ketika, Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam bertanya kepada 
para shahabatnya, “Tahukah kalian bagaimana perumpamaan kalian dengan 
sanak saudara kalian, harta kalian, dan amal perbuatan kalian?” Atas keinginan 
para shahabat, Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 
“Perumpamaannya bagaikan seseorang yang memiliki tiga saudara. Menjelang 
kematiannya, ia memanggil saudara-saudaranya dan berkata, “Saudara- 
saudaraku, kalian telah mengetahui bagaimana keadaanku ini, maka bantuan 
apakah yang dapat kalian berikan kepadaku saat ini?’ Saudaranya yang 
pertama menjawab, “Aku akan merawatmu, aku akan mengobatimu, dan aku 
akan melayani segala keperluanmu. Jika kamu meninggal dunia, aku akan 
memandikanmu, mengkafanimu, memikulmu dan menguburkanmu. Lalu, aku 
akan senantiasa mengingat kebaikanmu.” Baginda Nabi Shallallahu alaihi 
wasallam bersabda, “Saudara seperti ini adalah sanak saudara dan 
keluarganya.” Kemudian pertanyaan yang sama diajukan kepada saudaranya 
yang kedua. Lalu, ia menjawab, “Aku akan bersamamu selama engkau masih 
hidup. Jika kamu meninggal dunia, aku akan pergi kepada orang lain.’ 
Saudaranya ini adalah hartanya. Kemudian ia memanggil saudaranya yang 
ketiga dan menanyakan hal yang sama. Saudaranya yang ketiga menjawab, 
“Meskipun di dalam kubur, aku akan bersamamu. Di tempat yang menakutkan 
aku akan menjadi penghibur hatimu dan ketika kamu dihisab aku akan duduk 
dan memberatkan timbangan amal baikmu.' Saudaranya yang ketiga ini adalah 
amal shalihnya.” Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Kini 
sebutlah, manakah saudara yang memberi manfaat?” Para shahabat 
Radhiyallahu “anhum menjawab, “Ya Rasulullah, jelas saudara yang terakhir 
inilah yang bermanfaat. Yang pertama dan kedua tidak bermanfaat lagi.” (dari 
Kitab Muntakhab, Kanz) 


8. Anjuran untuk Memakan Harta yang Halal dan Menjauhi Harta yang 
Haram 
Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Allah Maha Suci dan 
hanya menerima harta yang suci. Allah Subhaanahu wata'ala memerintahkan 


Ketagwaan Para Shahabat Radhiyallahu “anhum 65 


Kaum Muslimin sebagaimana perintah-Nya kepada Rasul-Nya. Allah 
Subhaanahu wata'ala berfirman: 


ng Pak ti اوس کي‎ A ” 
An kato EEEE BOLA GiG 
Wahai para rasul, | makanlah dari | yang baik-baik, dan berbuat baiklah. 
Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang kamu lakukan.” (Q.S. Al-Mu'minuun: 
51) 
Allah Subhaanahu wata'ala juga berfirman dalam ayat lain: 


Oak sab Bias KG 
“Hai orang-orang yang beriman, BEA Si antara rezeki yang baik-baik 
yang kami berikan kepadamu.” (O.S. Al-Bagarah: 172) 

Setelah itu, Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam bercerita mengenai 
seseorang yang bepergian jauh (biasanya doa para musafir itu dikabulkan). 
Dengan rambut kusut, pakaian penuh debu (menggambarkan kesusahannya) 
kedua tangannya menengadah ke langit sambil berkata, “Ya, Allah! Ya, Allah!” 
Tetapi, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya dari hasil yang 
haram pula, bagaimana doanya akan dikabulkan? (dari Kitab Jam'ul Fawaid) 


Faidah 

Banyak orang yang merasa risau, mengapa doa-doa Kaum Muslimin tidak 
dikabulkan? Dari hadits di atas dapat diketahui penyebabnya. Namun 
demikian, kita jangan berputus asa dari diterimanya doa kita, karena dengan 
rahmat Allah Subhaanahu wata'ala kadang-kadang doa orang kafir pun 
dikabulkan oleh Allah Subhaanahu wata'ala, apalagi orang fasik. Namun, doa 
yang sebenarnya memenuhi syarat untuk diterima adalah doanya orang-orang 
yang bertakwa. Untuk itu, selalu mengharaplah kepada doa-doa para 
muttagin. Barangsiapa ingin doanya dikabulkan oleh Allah Subhaanahu 
wata'ala, maka sangat penting untuk menjauhi harta yang haram. Siapakah 
yang ingin doanya tidak dikabulkan? 


9. Kisah Sikap Hati-Hati yang Sangat Tinggi Sayyidina Umar 

Radhiyallahu “anhu 

Suatu saat Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu menerima minyak kasturi 
dari Bahrain. Ia berkata, “Adakah orang yang bersedia menimbangnya untuk 
dibagikan kepada Kaum Muslimin?” Istrinya, Sayyidatina Atikah Radhiyallahu 
“anha, berkata, “Aku akan menimbangnya.” Sayyidina Umar Radhiyallahu 
“anhu diam saja, lalu bertanya lagi, “Siapakah yang bersedia menimbang 
minyak kasturi ini untuk dibagikan?” Sekati lagi istrinya menjawab dengan 
jawaban yang sama. Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu tetap diam. Pada 
yang ketiga kalinya, barulah Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu berkata, “Aku 
tidak suka jika engkau menyentuh kasturi itu dengan tanganmu ketika engkau 
meletakkannya di timbangan, karena minyak itu akan melekat di tanganmu, 
lalu engkau menyapukannya ke badanmu. Dengan demikan, berarti aku 
memperoleh bagian yang melebihi hakku.” 


66 Kitab Kisah-Kisah Shahabat 


Faidah 

Inilah sikap hati-hati yang sangat tinggi, yaitu dengan berusaha 
menyelamatkan diri dari posisi yang dapat menimbulkan tuduhan. Padahal 
siapa saja yang menimbang minyak itu tentu akan terkena tangannya, dan 
tidak ada keraguan lagi bahwa yang demikian itu dibolehkan. Meskipun begitu, 
Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu melarang istrinya berbuat demikian. 

Peristiwa seperti ini, juga terjadi pada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz 
Rahmatullah “alaih yang terkenal dengan sebutan Umar kedua. Pada 
zamannya, ketika minyak kasturi sedang ditimbang, ia menutup hidungnya 
rapat-rapat. la berkata, “Manfaat minyak wangi adalah keharuman baunya. 
Maka saya tidak mau membauinya, karena bukan hak saya.” (dari Kitab Ihya" 
Ulumuddin) 

Begitulah ketelitian dan kehati-hatian para shahabat Radhiyallahu 
'anhum, para tabi'in Rahmatullah “alaihim, ulama dan para pemimpin kita. 


10. Kisah Khalifah Umar bin Abdul Aziz Rahmatullah “alaih Tidak 

Mengangkat Pimpinan yang Pernah Diangkat oleh Hajjaj 

Khalifah Umar bin Abdul Aziz Rahmatullah “alaih melantik seseorang 
sebagai pimpinan di suatu wilayah. Kemudian seseorang memberitahukan 
kepadanya bahwa orang itu pernah menjadi pimpinan yang diangkat oleh 
Hajjaj bin Yusuf (seorang gubernur yang zhalim pada zaman Pemerintahan 
Yazid bin Muawiyyah). Khalifah Umar bin Abdul Aziz Rahmatullah “alaih segera 
memecat orang itu. Orang itu berkata, “Aku hanya sebentar bekerja pada 
Hajjaj.” Khalifah Umar bin Abdul Aziz Rahmatullah “alaih menjawab, “Satu hari 
atau kurang bersamanya, sudah cukup membuat buruk seseorang.” (dari Kitab 
Ihya’ Ulumuddin) 
Faidah 

Pengaruh suatu pergaulan pasti akan membekas. Jika seseorang 
berteman dengan orang-orang yang bertakwa, tanpa terasa ketakwaan itu 
akan membekas dalam dirinya dengan mudah. Demikian pula jika seseorang 
berteman dengan orang fasik, tanpa terasa kefasikannya itu juga akan 
mempengaruhinya. Itulah sebabnya berteman dengan orang yang berakhlak 
buruk itu dilarang. Bahkan, berdekatan dengan binatang, seseorang dapat 
terpengaruh olehnya. Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam 
bersabda, “Berbangga-bangga dan kesombongan menimpa peternak-peternak 
unta dan kuda. Dan sifat lembut akan diperoleh para penggembala kambing.” 
(dari Kitab Bukhari) 


Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam juga bersabda, 
“Permisalan bergaul dengan orang shalih seperti duduk di samping penjual 
minyak wangi. Biarpun tidak mendapatkan minyak misiknya, bau wanginya 
tentu akan menyegarkan otak. Sebaliknya bergaul dengan orang yang buruk 
akhlaknya, seperti duduk di dekat pandai besi, meskipun tidak terbakar 
apinya, asapnya tentu akan mengenainya.” (dari Kitab Jam'ul Fawaid) 


BAB KELIMA 


KEGAIRAHAN DAN KECINTAAN 
TERHADAP SHALAT YANG KHUSYU' DAN KHUDHU' 


Shalat adalah ibadah yang paling penting dibandingkan ibadah lainnya. 
Pada Hari Kiamat, amal yang pertama kali akan ditanyakan setelah iman 
adalah shalat. Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Batas 
antara kufur dan Islam adalah shalat.” Selain hadits di atas, masih banyak 
riwayat lain tentang pentingnya shalat. Saya telah menulis masalah ini dalam 
risalah Fadhail Shalat. 


1. Firman Allah Subhaanahu wata'ala Mengenai Orang yang 

Mengerjakan Ibadah-lbadah Sunnah 

Allah Subhaanahu wata'ala berfirman, “Barangsiapa memusuhi para 
kekasih-Ku, maka Aku menyatakan perang kepadanya. Dan tidak ada sesuatu 
apapun yang lebih mendekatkan seorang hamba kepada-Ku, melebihi 
mengerjakan apa yang telah Aku wajibkan kepadanya. Dan tidak henti- 
hentinya seorang hamba mendekat kepada-Ku dengan ibadah-ibadah sunnah, 
sehingga akhirnya Aku menjadikannya sebagai kekasih-Ku. Kemudian Aku akan 
menjadi telinganya yang dengannya ia mendengar, menjadi matanya yang 
dengannya ia melihat, menjadi tangannya yang dengannya ia memegang, 
menjadi kakinya yang dengannya ia berjalan. Jika ia berdoa meminta sesuatu, 
Aku akan mengabulkannya. Jika ia meminta perlindungan, maka Aku akan 
melindunginya.” (Hadits Qudsi, dari Kitab Jam'ul Fawaid) 


Faidah 

Maksud menjadi mata dan telinga adalah bahwa seluruh penglihatan, 
pendengaran, dan kaki bergerak sesuai dengan ridha Allah Subhaanahu 
wata'ala. Tidak sedikit pun bertentangan dengan perintah Allah Subhaanahu 
wata'ala. Sungguh beruntung orang-orang yang setelah melakukan kewajiban- 
kewajiban, mendapat taufik memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Semoga 
Allah Subhaanahu wata'ala dengan kemurahan-Nya memberikan taufik 
kepada saya dan para sahabat saya untuk mengamalkannya. 


2. Kisah Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam Shalat Sepanjang 

Malam 

Seseorang bertanya kepada Sayyidatina “Aisyah Radhiyallahu “anha, 
“Beritahukanlah kepadaku sesuatu yang luar biasa yang pernah engkau lihat 
pada diri Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam.” Sayyidatina “Aisyah 
Radhiyallahu “anha menjawab, “Segala sesuatu yang ada pada diri beliau 
adalah luar biasa. Pernah suatu malam beliau datang dan berbaring 
bersamaku, lalu beliau berkata, Sekarang biarkanlah aku beribadah kepada 


68 Kitab Kisah-Kisah Shahabat 


Allah Beliau bangun dari tempat tidurnya, kemudian mengerjakan shalat. 
Begitu memulai shalat, beliau langsung menangis bercucuran air mata 
sehingga membasahi dada beliau. Selanjutnya, beliau ruku' sambil menangis. 
Ketika sujud, beliau pun menangis, dan bangun dari sujud pun masih 
menangis. Tidak henti-hentinya beliau berbuat demikian hingga Bilal memberi 
tahu beliau datangnya waktu Shalat Shubuh.' 


Aku berkata, Ya Rasulullah, mengapa engkau menangis sedemikian rupa? 
Bukankah engkau orang yang ma'sum, dan Allah Subhaanahu wata'ala telah 
berjanji akan mengampuni dosa-dosamu, baik yang akan datang maupun yang 
telah lalu (jika ada)?” Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam menjawab, 
‘Tidakkah sepatutnya aku menjadi hamba-Nya yang bersyukur?” Lalu, beliau 
bersabda, “Mengapa aku tidak berbuat demikian? Padahal hari ini Allah 
Subhaanahu wata'ala telah menurunkan ayat kepadaku: 


5. $» A RP A 5 ag fa ie 6 a 
الألببت الْزِيْنَ‎ DR SA aral HE إن في‎ 


f> & ماه‎ i PPP KA 3 , Pai 

يرون الله قيا GA ani Ks Gi‏ في HE‏ السّلِوَاتٍ Wg PN‏ ما 

NGGE فقا‎ KALA باط‎ Ka GIE 
“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya 
malam dan siang terdapat tanda-tanda (keagungan Allah) bagi mereka yang 
berakal. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri dan duduk 
ataupun pada waktu berbaring dan memikirkan tentang kejadian langit dan 
bumi lalu berkata, Ya Rabb kami, tidaklah Engkau ciptakan ini dengan sia-sia. 
Maha Suci Engkau, maka lindungilah kami dari azab neraka.” (Q.S. Ali ‘Imran: 
190-191, dari Kitab /Igamatul Hujjah) 

Masih banyak riwayat lain yang menyebutkan tentang panjangnya shalat 
malam Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam. Demikian lamanya berdiri 
shalat, sampai kaki beliau bengkak. Sebagian shahabat Radhiyallahu ‘anhum 
berkata, “Ya Rasulullah, mengapa engkau berletih-letih dalam mendirikan 
shalat, padahal Allah Subhaanahu wata'ala telah mengampunimu?” Baginda 
Nabi Shallallahu “alaihi wasallam menjawab, “Tidakkah sepatutnya aku 
menjadi hamba yang bersyukur?” (dari Kitab Bukhari) 


3. Kisah Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam Membaca Enam Juz 

Al-Qur'an dalam Empat Rakaat 

Sayyidina ‘Auf Radhiyallahu “anhu bercerita, “Suatu ketika, aku berdua 
bersama Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam. Setelah bersiwak dan 
berwudhu, beliau berdiri untuk shalat. Aku pun menyertai beliau shalat. Pada 
rakaat pertama, beliau membaca Surat Al-Bagarah. Apabila menemui ayat- 
ayat yang menjelaskan tentang rahmat, beliau akan berdoa lama memohon 
rahmat Allah Subhaanahu wata'ala. Jika menemui ayat-ayat yang menjelaskan 
tentang siksa, beliau akan berhenti lama untuk berdoa memohon 
perlindungan dari siksa Allah Subhaanahu wata'ala. Selesai membaca Surat 
Al-Bagarah, beliau ruku' dengan ruku' yang panjang seperti ketika membaca 


Kegairahan dan Kecintaan terhadap Shalat Khusyu’ dan Khudhu" 69 


Surat Al-Baqarah. Dalam ruku” beliau membaca: 


EA a KAN “(23 
لحظمة.‎ sadu) KG ES 
“Maha Suci Dzat Pemilik keperkasaan, kekuasaan, dan kebesaran." 


Lalu, beliau bersujud yang panjangnya seperti itu pula. Kemudian beliau ` 
berdiri pada rakaat kedua dan membaca Surat Ali “Imran. Demikianlah 
seterusnya, beliau membaca satu surat di setiap rakaat. Jadi, dalam empat 
rakaat, beliau membaca enam seperempat juz Al-Qur'an. Dapat dibayangkan 
betapa panjangnya shalat Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam. Belum 
lagi di setiap ayat-ayat yang menjelaskan tentang rahmat dan azab beliau 
berdoa yang lama kepada Allah Subhaanahu wata'ala, dan ditambah ruku’ 
serta sujud yang lama.” 

Ada kisah lain yang dialami oleh Sayyidina Hudzaifah Radhiyallahu “anhu 
ketika menyertai shalat Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam. la berkata, 
“Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam shalat empat rakaat dengan 
membaca empat surat, yaitu dari Surat Al-Bagarah sampai akhir Surat 
Al-Maidah.” 


Faidah 

Empat surat yang dibaca tersebut berarti enam seperempat juz. Baginda 
Nabi Shallallahu “alaihi wasallam membacanya dalam empat rakaat. 
Sebagaimana disebutkan dalam banyak hadits, beliau biasa membaca 
Al-Qur'an dengan tajwid dan tartil. Ditambah lagi di setiap ayat-ayat yang 
menjelaskan tentang rahmat dan azab, beliau berhenti untuk berdoa, di 
samping ruku' dan sujud yang panjang seperti itu. Kita dapat membayangkan 
betapa lamanya Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam mengerjakan shalat 
empat rakaat ini. Bahkan, beliau pernah membaca Surat Al-Bagarah, Surat 
Ali Imran, dan Surat Al-Maidah dalam satu rakaat yang kurang lebih sebanyak 
lima juz. 

Hal ini dapat dilakukan jika shalat telah menjadi kecintaan dan shalat 
telah menjadi penyejuk mata, sebagaimana sabda Baginda Nabi Shallallahu 
“alaihi wasallam, “Penyejuk mataku adalah shalat.” 


Ya Allah, berilah kami kekuatan untuk mengikuti beliau. 


4. Kisah Keadaan Shalat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abdullah bin 
Zubair, Sayyidina Ali Radhiyallahu “anhum, dan Shahabat-Shahabat 
yang Lain 
Syaikh Mujahid Rahmatullah “alaih menceritakan tentang shalat Sayyidina 

Abu Bakar dan Sayyidina Abdullah bin Zubair Radhiyallahu 'anhum, “Jika 

mereka telah berdiri tegak untuk shalat, mereka laksana kayu yang terpaku ke 

bumi.” Mereka tidak bergerak sedikit pun selain gerakan shalat. (dari Kitab 

Tarikhul Khulafa”) 

Para ulama telah menulis bahwa Sayyidina Ibnu Zubair Radhiyallahu 

“anhuma mempelajari shalat dari Sayyidina Abu Bakar Radhiyallahu “anhu, dan 

Sayyidina Abu Bakar Radhiyallahu “anhu mempelajarinya langsung dari 


70 Kitab Kisah-Kisah Shahabat 


Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam. Shalat sebagaimana yang dilakukan 
oleh Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam telah diikuti oleh Sayyidina Abu 
Bakar Radhiyallahu “anhu, dan shalat Sayyidina Abu Bakar Radhiyallahu “anhu 
diikuti oleh Sayyidina Ibnu Zubair Radhiyallahu “anhuma. Syaikh Tsabit 
Rahmatullah “alaih berkata, “Jika Sayyidina Abdullah bin Zubair Radhiyallahu 
“anhuma berdiri shalat, ia laksana kayu yang ditancapkan ke bumi.” Seseorang 
berkata, “Demikian lama Sayyidina Ibnu Zubair Radhiyallahu “anhuma sujud 
tanpa gerak sedikit pun, sehingga burung-burung hinggap tenang di atas 
punggungnya. la pernah ruku' semalam suntuk hingga shubuh. Kadangkala ia 
menghabiskan malamnya hanya dengan sujud.” 


Pernah ketika terjadi pertempuran, Sayyidina Ibnu Zubair Radhiyallahu 
'anhuma sedang shalat di dalam masjid. Tiba-tiba dinding masjid terkena 
peluru batu yang menyebabkan sebagian bongkahan dindingnya melayang di 
antara janggut dan lehernya. Namun, ia tidak goyah dan tidak memendekkan 
ruku' serta sujudnya. Pada saat lain, ketika ia sedang shalat, anaknya yang 
bernama Hasyim tidur di sisinya. Tiba-tiba seekor ular terjatuh dari atap dan 
membelit anaknya. Anak itu menjerit, sehingga seisi rumah panik dan 
berlarian mendatanginya. Akhirnya, mereka berhasil membunuh ular itu, 
tetapi Sayyidina Ibnu Zubair Radhiyallahu “anhuma tetap tenang dalam 
shalatnya. Setelah salam ia bertanya, “Tampaknya ada keributan, apakah yang 
telah terjadi?” Istrinya menjawab, “Semoga Allah Subhaanahu wata'ala 
merahmatimu. Anak ini hampir mati, tetapi engkau tidak mengetahuinya.” la 
menyahut, “Celakalah kamu! Jika aku memperhatikan hal lain dalam shalatku, 
maka bagaimanakah shalatku.” (dari Kitab Hidayah dan lainnya) 


Pada akhir zaman kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khaththab 
Radhiyallahu “anhu, ia ditikam belati yang menyebabkan wafatnya. Darah 
terus mengalir dari lukanya sehingga ia sering tidak sadarkan diri. Meskipun 
begitu keadaannya, jika orang mengatakan kepadanya bahwa waktu shalat 
telah tiba, ia segera mengerjakannya dalam keadaan seperti itu. Ia berkata, 
“Tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan shalat.” 


Sayyidina Utsman bin Affan Radhiyallahu “anhu sering shalat sepanjang 
malam dan mengkhatamkan Al-Qur'an dalam satu rakaat (dari Kitab 
Muntakhab Kanzul Ummal). Sedangkan kebiasaan Sayyidina Ali Radhiyallahu 
“anhu, jika tiba waktu shalat, tubuhnya akan bergetar dan wajahnya menjadi 
pucat. Seseorang bertanya, “Mengapa keadaanmu menjadi seperti ini?” Ia 
menjawab, “Telah tiba saatnya bagiku untuk menunaikan amanat yang 
diberikan Allah Subhaanahu wata'ala kepadaku, yang langit, bumi, dan 
gunung tidak mampu memikulnya.” 

Seseorang bertanya kepada Syaikh Khalaf bin Ayyub Rahmatullah “alaih, 
“Apakah lalat-lalat tidak mengganggumu ketika shalat?” la menjawab, 
“Seorang penjahat yang dicambuk polisi, ia akan berusaha bersabar tanpa 
bergerak sedikit pun, dan ia akan membanggakan diri dengan berkata, 
'Meskipun aku dipukuli. aku tidak bergerak sedikit pun.' Lalu, bagaimana 
dengan diriku, jika aku berdiri di hadapan Rabb-ku lalu aku terganggu hanya 


Kegairahan dan Kecintaan terhadap Shalat Khusyu” dan Khudhu" 71 


karena seekor lalat?” 


Sewaktu akan mendirikan shalat, Syaikh Muslim bin Yasar Rahmatullah 
“alaih berkata kepada keluarganya, “Teruskanlah pembicaraan kalian, aku 
tidak akan tahu apa yang kalian bicarakan.” Suatu ketika, ia shalat di Masjid 
Jami' Bashrah. Tiba-tiba sebagian tembok masjid runtuh. Orang-orang pun 
berlarian dan ribut berkumpul di sana, tetapi ia tidak mengetahui apa pun 
yang terjadi. 

Syaikh Hatim Asham Rahmatullah “alaih ditanya tentang bagaimana 
keadaan shalatnya. la menjawab, “Jika waktu shalat tiba, setelah berwudhu 
aku berjalan ke tempat shalat. Lalu, aku duduk sejenak hingga seluruh tubuhku 
tenang. Kemudian aku berdiri memulai shalat. Saat itu, kubayangkan Ka'bah 
berada di depanku, dan kakiku seolah-olah berada di atas Shirat, surga di 
sebelah kananku, neraka di sebelah kiriku, dan terbayang malaikat pencabut 
nyawa berdiri di belakangku. Aku merasa inilah shalatku yang terakhir. 
Selanjutnya aku berusaha mengerjakan shalat dengan khusyu’ dan khudhu', 
dan aku berada di antara dua perasaan, yaitu takut dan harap, apakah 
shalatku ini diterima atau tidak?” (dari Kitab ihya’ Ulumuddin) 


5. Kisah Shalat Shahabat Anshar yang Terkena Panah ketika Bertugas 

Jaga Malam Bersama Seorang Shahabat Muhajir 

Ketika Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam dalam perjalanan pulang 
dari suatu peperangan, beliau waktu malam singgah di suatu tempat dan 
bersabda, “Siapakah yang siap menjadi petugas jaga pada malam ini?” 
Sayyidina ‘Ammar bin Yasir Radhiyallahu “anhuma dari kalangan Muhajirin dan 
Sayyidina Abbad bin Bisyr Radhiyallahu “anhu dari kalangan Anshar berkata, 
“Kami berdua siap bertugas jaga malam ini.” Kemudian Baginda Nabi 
Shallallahu “alaihi wasallam menyuruh mereka agar bertugas jaga di sebuah 
bukit yang kemungkinan musuh bisa datang dari arah tersebut. Keduanya 
pergi ke bukit tersebut. Setibanya di sana, shahabat Anshar berkata kepada 
saudaranya dari kaum Muhajirin, “Mari kita bagi malam ini menjadi dua 
bagian. Bagian yang pertama, aku yang bertugas jaga dan engkau beristirahat. 
Bagian yang kedua, engkau yang bertugas jaga dan aku yang beristirahat, 
sehingga malam ini kita dapat berjaga secara bergantian. Jika terasa ada 
bahaya, maka yang bertugas jaga hendaknya membangunkan kawannya. Jika 
kita berdua berjaga bersama-sama, bisa-bisa kita mengantuk dan tertidur.” 


Kemudian shahabat Anshar mendapat bagian tugas jaga yang pertama, 
dan shahabat Muhajirin tidur. Sambil bertugas, Sayyidina Abbad Radhiyallahu 
anhu mendirikan shalat. Ternyata ada seorang musuh yang mengintainya. 
Dari jarak jauh, musuh itu membidikkan anak panahnya ke arah Sayyidina ` 
Abbad Radhiyallahu “anhu. Tetapi, Sayyidina Abbad Radhiyallahu “anhu tetap 
tegak, tidak goyah sedikit pun. Musuh pun melepaskan lagi anak panahnya. 
Hingga akhirnya musuh melepaskan anak panahnya yang ketiga. Setiap anak 
panah menancap di badan Sayyidina Abbad Radhiyallahu “anhu, ia langsung 
mencabut dan melemparkannya dengan tangannya, lalu ia ruku' dan sujud 
dengan tenang. Selesai shalat, Sayyidina Abbad Radhiyallahu “anhu baru 


72 Kitab Kisah-Kisah Shahabat 


membangunkan kawannya. Ketika musuh melihat ternyata ada dua orang, ia 
segera melarikan diri. Ia tidak tahu, berapa banyak lagi tentara Islam di situ. 


Ketika bangun, Sayyidina ‘Ammar Radhiyallahu “anhu melihat darah 
mengalir dari bekas tiga anak panah pada tubuh Sayyidina Abbad Radhiyallahu 
“anhu. Sayyidina “Ammar Radhiyallahu “anhu berkata kepada Sayyidina Abbad 
Radhiyallahu “anhu, “Subhaanallah! Mengapa engkau tidak membangunkanku 
dari tadi?” Sayyidina Abbad Radhiyallahu “anhu menjawab, “Ketika aku shalat 
tadi, aku mulai membaca Surat Al-Kahfi, dan hatiku enggan untuk ruku' 
sebelum menyelesaikan surat ini. Namun, aku merasa khawatir, aku bisa mati 
jika dipanah terus-menerus sehingga tugas dari Baginda Rasulullah Shallallahu 
“alaihi wasallam tidak tertunaikan. Jika aku tidak mencemaskan hal itu, akan 
kuselesaikan bacaan surat itu sebelum ruku', walaupun aku harus mati.” 
(H.R. Baihagi dan Abu Dawud) 

Faidah 1 

Demikianlah shalat para shahabat Radhiyallahu ‘anhum dan betapa 
gairahnya mereka shalat. Meskipun panah demi panah menancap di tubuh 
dan darah mengalir dari lukanya, tidak mengubah keasyikan shalatnya sedikit 
pun. Sedangkan shalat kita, hanya karena seekor nyamuk, shalat kita menjadi 
kacau. Apalagi jika lebah yang datang. 

Ada perbedaan pendapat fighiyah mengenai darah yang mengalir dalarn 
shalat. Imam Abu Hanifah Rahmatullah “alaih berpendapat dapat 
membatalkan wudhu, sedangkan menurut Madzhab Imam Syafi'i tidak 
membatalkan. Barangkali seperti itulah pendapat dua shahabat Radhiyallahu 
'anhuma tadi, atau hal itu belum dibahas karena Baginda Nabi Shallallahu 
“alaihi wasallam tidak ada di tempat kejadian, atau karena belum ada hukum 
terhadap hal tersebut. 


6. Kisah Sayyidina Abu Thalhah Radhiyallahu “anhu Menginfakkan 

Kebunnya karena Mengganggu Kekhusyu'annya dalam Shalat 

Suatu ketika, Sayyidina Abu Thalhah Radhiyallahu “anhu sedang shalat di 
kebunnya. Tiba-tiba seekor burung terbang di antara pepohonan. Oleh karena 
kebun tersebut sangat lebat, burung itu tidak dapat menemukan jalan untuk 
keluar, sehingga burung tersebut terbang kesana-kemari. Melihat 
pemandangan ini, perhatian Sayyidina Abu Thalhah Radhiyallahu “anhu 
terarah pada tingkah laku burung itu, sehingga ia lupa jumlah rakaat yang 
telah dikerjakannya. la merasa sangat sedih. la sadar bahwa kebunnya telah 
mendatangkan musibah, yaitu membuatnya lupa dalam shalat. Setelah shalat, 
ia langsung menjumpai Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam dan 
menyampaikan semua kejadian itu. la berkata, “Ya Rasulullah, kebunku telah 
mendatangkan musibah ini. Oleh sebab itu, aku infakkan kebun ini fi sabilillah. 
Gunakanlah yang terbaik menurut engkau!” 

Peristiwa seperti ini, juga pernah terjadi pada masa Khalifah Utsman 
Radhiyallahu 'anhu. Seorang Anshar sedang melaksanakan shalat di kebunnya. 
Ketika itu buah kurma sedang masak. Oleh karena berat dan lebatnya buah 
kurma, membuat tangkainya merunduk. Merunduknya tangkai-tangkai kurma 


Kegairahan dan Kecintaan terhadap Shalat Khusyu” dan Khudhu" 73 


tersebut menunjukkan hasilnya sangat bagus. Pandangan shahabat Anshar 
tertuju kepada tangkai kurma tersebut. Perhatiannya terhadap kurma itu 
menyebabkan ia lupa jumlah rakaat yang telah dikerjakannya. Menyadari hal 
ini, hatinya merasa sangat sedih dan kecewa sehingga ia memutuskan untuk 
menginfakkan kebunnya yang menyebabkan musibah itu. la pun segera 
menemui Khalifah Utsman Radhiyallahu “anhu dan berkata, “Ya Amirul 
Mukminin, aku infakkan kebun ini fi sabilillah. Gunakanlah yang terbaik 
menurut engkau.” Kebun itu akhirnya dijual seharga 50.000 dirham, dan 
hasilnya digunakan untuk kepentingan agama. (dari Kitab Muwaththa', Imam 
Malik) 
Faidah 

Demikianlah kegairahan iman para shahabat Radhiyallahu ‘anhum. 
Mereka langsung menginfakkan kebun seharga 50.000 dirham di jalan Allah, 
hanya karena kebun tersebut mengganggu kekhusyu'annya dalam shalat. 
Syaikh Waliyullah Rahmatullah “alaih menulis dalam Kitab Qaulul Jamil 
tentang tingkat hubungan dengan Allah Subhaanahu wata'ala dalam 
tasawwuf, “Tidak ada usaha yang harus didahulukan melebihi usaha untuk 
tunduk dengan konsentrasi penuh kepada Allah Subhaanahu wata'ala dan 
tidak ada semangat yang harus diutamakan melebihi semangat untuk itu.” 
Itulah gambaran hubungan para shahabat Radhiyallahu “anhum dengan Allah 
Subhaanahu wata'ala, ketika menghadap Allah Subhaanahu wata'ala mereka 
tidak mau diganggu oleh apa saja. 


7. Kisah Sayyidina Ibnu Abbas Radhiyallahu “anhuma Tidak 

Mempedulikan Matanya yang Sakit demi Shalat 

Suatu ketika, mata Sayyidina Ibnu Abbas Radhiyallahu “anhuma selalu 
berair. Seorang thabib datang untuk mengobatinya. Thabib itu berkata, 
“Apabila diizinkan, engkau akan aku obati, tetapi engkau harus berhati-hati 
selama lima hari. Engkau jangan bersujud di tanah, tetapi engkau boleh 
bersujud di atas papan yang lebih tinggi.” Sayyidina Ibnu Abbas Radhiyallahu 
'anhuma menjawab, “Tidak mungkin! Demi Allah, aku tidak akan 
melakukannya meskipun hanya satu rakaat pun. Aku mendengar Baginda Nabi 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Barangsiapa sengaja meninggalkan 
satu shalat, maka ia akan menjumpai Allah Subhaanahu wata'ala dalam 
keadaan murka.” (dari Kitab Durrul Mantsur) 


Faidah 

Menurut syari'at, shalat seperti itu dibolehkan jika terpaksa. Perbuatan 
seperti itu tidak termasuk dalam ancaman meninggalkan shalat. Namun, 
karena para shahabat Radhiyallahu 'anhum begitu mencintai shalat dan 
mementingkan mengamalkan cara shalat Baginda Nabi Shallallahu “alaihi 
wasallam, hal ini membuat Sayyidina Ibnu Abbas Radhiyallahu ‘anhuma lebih 
suka matanya sakit daripada harus meninggalkan cara shalat Baginda Nabi 
Shallallahu “alaihi wasallam. Mereka sanggup mengorbankan dunia dan segala 
isinya agar dapat menjalankan shalat sesuai contoh Baginda Nabi Shallallahu 
“alaihi wasallam. Hari ini tanpa rasa malu, kita mencela para shahabat 


74 Kitab Kisah-Kisah Shahabat 


Radhiyallahu ‘anhum semau kita. Di Padang Mahsyar kelak, ketika para 
shahabat dalam kesenangan dan kemuliaan, barulah diketahui siapakah 
mereka dan sesuaikah sikap kita kepada mereka ketika di dunia? 


8. Kisah Para Shahabat Radhiyallahu 'anhum Langsung Menutup Toko 

Mereka ketika Tiba Waktu Shalat 

Suatu hari, Sayyidina Ibnu Umar Radhiyallahu "anhuma sedang berada di 
pasar, dan tibalah waktu shalat berjamaah. Setiap pemilik toko langsung 
menutup toko mereka dan segera pergi ke masjid. Melihat hal ini, Sayyidina 
Ibnu Umar Radhiyallahu ‘anhuma berkata, “Mereka adalah orang-orang yang 
difirmankan Allah Subhaanahu wata'ala: 

AD. Er‏ ضري AE PE‏ شن 598 up A‏ ا 

رجا لا SUA E R IAI sanga‏ ياء BEM‏ يَحَافْوْنَ يَوْمًا 

ALA PARA PENA) 
“(Di dalam masjid terdapat) orang-orang (yang di pagi dan sore hari selalu 
mensucikan Allah dengan mengingat-Nya) yang perniagaan dan jual beli 
mereka tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah, terutama dari 
mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Mereka takut terhadap keadaan 
suatu hari yang hati dan penglihatan menjadi goncang (Hari Kiamat). 
(Q.S. An-Nuur: 37, dari Kitab Bayanul Qur'an) 

Sayyidina Ibnu Abbas Radhiyallahu “anhuma berkata, “Mereka sibuk 
dengan perniagaan dan jual beli, tetapi jika mendengar suara adzan, mereka 
segera meninggalkannya dan pergi ke masjid.” la juga berkata, “Demi Allah, 
mereka adalah para pedagang, tetapi perdagangan mereka tidak melalaikan 
mereka dari mengingat Allah Subhaanahu wata'ala.” 

Suatu ketika, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu “anhu sedang 
berada di pasar, lalu terdengarlah adzan. la melihat setiap orang meninggalkan 
barangnya dan bergegas ke masjid. Ia berkata, “Mereka inilah orang yang 
telah difirmankan Allah Subhaanahu wata'ala: 


N N 


PPE PEE EE زو رك‎ b NENG 
KP sag IMAN اوقم‎ Hu, 
Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Ketika seluruh 
manusia dikumpulkan di satu tempat pada Hari Kiamat, Allah Subhaanahu 
wata'ala berfirman, ‘Di manakah orang-orang yang selalu memuji-Ku ketika 
senang dan susah?” Maka sekelompok kecil manusia akan bangkit dan masuk 
ke surga tanpa hisab. Lalu, diumumkan lagi, 'Di manakah orang-orang yang 
meninggalkan tempat tidurnya dan menghabiskan malamnya dengan 
beribadah kepada-Ku dengan takut dan harap?’ Maka sekelompok kecil 
manusia bangkit dan masuk surga tanpa hisab. Lalu, diumumkan lagi, 
“Dimanakah orang-orang yang perniagaannya tidak menghalanginya dari 
mengingat-Ku?” Maka sekelompok kecil ketiga bangun dan masuk surga tanpa 
hisab. Setelah ketiga kumpulan itu masuk surga, dimulailah hisab terhadap 
manusia lainnya.” (dari Kitab Durrul Mantsur) 


Kegairahan dan Kecintaan terhadap Shalat Khusyu“ dan Khudhu" 75 


9. Kisah Shalatnya Sayyidina Khubaib Radhiyallahu “anhu ketika akan 
Dibunuh, dan Syahidnya Sayyidina Zaid dan Sayyidina Ashim 
Radhiyallahu “anhuma 
Terbunuhnya orang-orang kafir di Perang Uhud telah menyalakan 

dendam di hati orang-orang dekat mereka. Sulafah, yang kedua anaknya telah 
terbunuh dalam perang tersebut, bersumpah jika tempurung kepala Sayyidina 
'Ashim Radhiyallahu “anhu (shahabat yang telah membunuh anak-anaknya) 
sampai ke tangannya, ia akan menggunakannya untuk minum arak. Untuk itu, 
ia mengumumkan akan memberi hadiah seratus ekor unta kepada siapa pun 
yang dapat membawa kepala Sayyidina “Ashim Radhiyallahu “anhu kepadanya. 
Mendengar sayembara itu, Sufyan bin Khalid sangat bergairah dan 
berkeyakinan akan dapat membawa kepala Sayyidina 'Ashim Radhiyallahu 
“anhu kepada Sulafah. Kemudian ia mengirim beberapa laki-laki dari kaum 
Adhal dan Oarah ke Madinah. Mereka berpura-pura memeluk Islam dan 
meminta Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam mengirim beberapa orang 
shahabat untuk memberi taklim dan tabligh di kampung mereka. Mereka juga 
memohon agar Sayyidina 'Ashim Radhiyallahu . “anhu termasuk dalam 
rombongan itu, dengan alasan bahwa nasihat Sayyidina ‘Ashim Radhiyallahu 
anhu disukai orang-orang. Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam 
mengirim sepuluh orang shahabat (dalam riwayat lain enam orang) menyertai 
kaum Adhal dan Oarah, termasuk Sayyidina ‘Ashim Radhiyallahu anhu. 

Dalam perjalanan, mereka mewujudkan pengkhianatan. Mereka 
memanggil teman-temannya yang berjumlah dua ratus orang dari Bani Lihyan 
untuk menyerang para shahabat Radhiyallahu 'anhum. Di antara mereka ada 
seratus pemanah handal. Melihat musuh demikian banyak, mereka 
berlindung ke Bukit Fad-fad. Kaum kafir berkata, “Kami tidak ingin mewarnai 
bumi kami dengan darah kalian. Kami hanya ingin menukar kalian dengan 
harta penduduk Makkah. Kemarilah! Kami tidak akan membunuh kalian.” 
Sahut para shahabat Radhiyallahu “anhum, “Kami tidak mempercayai janji 
orang kafir!” Maka para shahabat Radhiyallahu “anhum mulai menyerang 
mereka dengan melepaskan anak-anak panah. Ketika anak panah telah habis, 
mereka pun menyerang dengan lembing. 

Sayyidina 'Ashim Radhiyallahu “anhu menyemangati kawan-kawannya, 
“Mereka telah menipu kalian. Jangan panik, yakinlah bahwa mati syahid 
adalah keberuntungan. Allah Subhaanahu wata'ala, kekasih kalian, bersama 
kalian, dan para bidadari surga sedang menunggu kalian!” Sambil berkata 
demikian, ia menyerang musuh dengan gagah berani sampai patah 
lembingnya. Kemudian ia menggunakan pedangnya. Namun, karena musuh 
sangat banyak, ia pun gugur sebagai syahid. Pada akhir hayatnya, ia berdoa, 
“Ya Allah, sampaikan berita kami kepada Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi 
wasallam!” Doa tersebut langsung dikabulkan oleh Allah Subhaanahu 


5 Menurut riwayat yang lain, bahwa Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam mengirim para 
shahabat Radhiyallahu 'anhum ini untuk mencari kabar tentang orang-orang Makkah. 


76 Kitab Kisah-Kisah Shahabat 


wata'ala. Saat itu juga Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam mengetahui 
kejadian tersebut. Karena Sayyidina “Ashim Radhiyallahu “anhu mendengar 
kabar bahwa Sulafah berniat menggunakan tempurung kepalanya untuk 
minum arak, maka saat kematiannya ia berdoa, “Ya Allah, telah kukorbankan 
kepalaku di jalan-Mu, maka selamatkanlah kepalaku!” Allah Subhaanahu 
wata'ala menunaikan doa Sayyidina “Ashim Radhiyallahu “anhu. Ketika orang- 
orang kafir berniat akan memenggal kepalanya, Allah Subhaanahu wata'ala 
mengirim sekumpulan lebah untuk melindungi mayat Sayyidina ‘Ashim 
Radhiyallahu “anhu dari berbagai arah, sehingga musuh gagal memenggal 
kepalanya. Akhirnya, saat itu juga mereka meninggalkan mayat Sayyidina 
‘Ashim Radhiyallahu 'anhu dan akan mengambilnya malam hari jika sudah 
tidak ada lebah. Namun malam itu turun hujan lebat, sehingga banjir 
menghanyutkan mayat Sayyidina ‘Ashim Radhiyallahu “anhu. 


Dalam pertempuran itu, tujuh atau tiga orang muslim telah syahid. Yang 
tinggal adalah Sayyidina Khubaib Radhiyallahu “anhu, Sayyidina Zaid bin 
Datsinah Radhiyallahu “anhu, dan Sayyidina Abdullah bin Tharig Radhiydtlahu 
'anhu. Mereka bertiga tetap bertahan di atas bukit. Orang-orang kafir terus 
membujuk mereka, “Turunlah kemari! Kami tidak akan ingkar janji.” Akhirnya, 
mereka mempercayai janji musuh itu. Mereka turun dari bukit. Begitu sampai 
di bawah, orang-orang kafir melepasi tali busur mereka. Sayyidina Abdullah 
bin Tharig Radhiyallahu “anhu berteriak, “Ini awal dari sebuah penghianatan. 
Aku tidak akan pergi dengan kalian. Aku lebih menyukai mati syahid bersama 
teman-temanku.” Musuh pun memaksanya berjalan, tetapi ia tidak bergerak. 
Mereka pun membunuhnya. 


Akhirnya, tinggal dua orang shahabat, Sayyidina Zaid bin Datsinah 
Radhiyallahu dan Sayyidina Khubaib Radhiyallahu “anhu. Keduanya dibawa ke 
Makkah dan dijual kepada penduduk Makkah. Sayyidina Zaid bin Datsinah 
Radhiyallahu “anhu telah dibeli oleh Shafwan bin Umayyah seharga lima puluh 
ekor unta untuk dibunuh sebagai balas dendam atas kematian ayahnya. 
Sedangkan Sayyidina Khubaib Radhiyallahu “anhu dibeli oleh Hujair bin Abu 
Ihab seharga seratus ekor unta untuk dibunuh sebagai balas dendam atas 
kematian ayahnya. Diriwayatkan di dalam Shahih Bukhari, bahwa ia dibeli oleh 
anak-anak Harits bin Amir karena ia telah membunuh Harits dalam Perang 
Badar. 


Setelah membelinya, Shafwan langsung membawa Sayyidina Zaid 
Radhiyallahu 'anhu ke luar Tanah Haram dan menyerahkannya kepada 
budaknya sambil berkata, “Bunuhlah dia!” Kemudian untuk memuaskan 
hatinya, ia akan menonton pembunuhan tersebut bersama sekumpulan orang, 
termasuk Abu Sufyan. Menjelang kesyahidannya, Abu Sufyan berkata, “Hai 
Zaid, demi Tuhan, katakan dengan jujur, apakah kamu suka jika lehermu yang 
akan dipenggal ini, diganti dengan kepala Muhammad dan kamu dibebaskan 
sehingga dapat berkumpul dengan keluargamu?” Sayyidina Zaid Radhiyallahu 
'anhu menjawab, “Demi Allah, jangankan Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi 
wasallam dibunuh, Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam terkena 


Kegairahan dan Kecintaan terhadap Shalat Khusyu’ dan Khudhu" 77 


duri kecil di kakinya pun aku tidak rela, meskipun aku dapat bersenang-senang 
dengan keluargaku.” Mendengar jawaban ini, Kaum Ouraisy merasa takjub. 
Abu Sufyan berkata, “Belum pernah aku melihat cinta yang demikian tinggi 
seperti cinta para shahabat Muhammad kepada Muhammad (Shallallahu 
“alaihi wasallam).” Lalu, Sayyidina Zaid Radhiyallahu “anhu dibunuh. 


Sayyidina Khubaib Radhiyallahu “anhu ditawan oleh Hujair selama 
beberapa hari. Seorang budak perempuan Hujair yang di kemudian hari 
memeluk Islam berkata, “Ketika Sayyidina Khubaib Radhiyallahu “anhu kami 
tahan, kami pernah melihatnya makan setangkai anggur sebesar kepala 
manusia. Padahal ketika itu, di Makkah tidak sedang musim anggur.” Ia 
bercerita, “Ketika hari pembunuhan Sayyidina Khubaib Radhiyallahu 'anhu 
telah dekat, ia meminta pisau cukur untuk membersihkan bulu-bulunya. 
Permintaannya itu dipenuhi. Kebetulan ada seorang anak kecil yang 
mendekatinya. Orang-orang merasa ketakutan, karena di tangan Sayyidina 
Khubaib Radhiyallahu “anhu ada sebuah pisau cukur, sedangkan anak itu ada 
di sampingnya. Sayyidina Khubaib Radhiyallahu “anhu berkata, “Apakah kalian 
berpikir, aku akan membunuh anak kecil ini? Aku tidak mungkin 
melakukannya.” 


Lalu, ia dibawa keluar dari Tanah Haram. Ketika ia diletakkan di tiang 
salib, ia ditanya, “Jika kamu menginginkan sesuatu, katakanlah!” la menjawab, 
“Izinkan aku mengerjakan shalat dua rakaat karena tidak lama lagi akan 
kutinggalkan dunia fana ini untuk menemui Allah Subhaanahu wata'ala.” 
Permintaannya pun dikabulkan. Kemudian ia melaksanakan shalat dua rakaat 
dengan penuh ketenangan. Setelah selesai, ia berkata, “Seandainya aku tidak 
khawatir kalian menyangka aku takut mati, niscaya aku akan menambah 
shalatku.” la pun disalib, lalu berdoa, “Ya Allah, adakah seseorang yang akan 
menyampaikan salamku yang terakhir kepada Baginda Rasulullah Shallallahu 
“alaihi wasallam?” Ternyata salamnya itu sampai kepada Baginda Nabi 
Radhiyallahu “anhu melalui wahyu Allah Subhaanahu wata'ala. Baginda 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam menjawab, “Wa'alaikum salam, ya 
Khubaib.” Lalu, Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda 
kepada para shahabatnya, “Khubaib telah syahid di tangan Kaum Ouraisy.” 


Pembunuhan terhadap Sayyidina Khubaib Radhiyallahu “anhu, dilakukan 
oleh empat puluh orang Ouraisy yang menikam dengan lembing dari empat 
arah sehingga badannya hancur. Di antara mereka ada yang berkata, “Katakan, 
sukakah kamu jika Muhammad (Shallallahu “alaihi wasallam) menggantikan 
tempatmu saat ini, dan kamu kami bebaskan?” Sayyidina Khubaib 
Radhiyallahu “anhu menjawab, “Demi Allah Yang Maha Agung, aku lebih suka 
mati daripada Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam terkena duri.” 
(dari Kitab Fathul Islam) 

Faidah 

Setiap kata-kata dalam kisah di atas mengandung pelajaran bagi kita. 
Namun, ada dua pelajaran istimewa dalam kisah di atas. Pertama, tingginya 
kecintaan dan kerinduan para shahabat Radhiyallahu ‘anhum kepada Baginda 


78 Kitab Kisah-Kisah Shahabat 


Nabi Shallallahu “alaihi wasallam. Mereka rela kehilangan nyawa, tetapi tidak 
rela penderitaan sekecil apapun menimpa Baginda Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wasallam. Sebenarnya orang-orang kafir hanya ingin mengetahui sejauh 
mana kecintaan Sayyidina Khubaib Radhiyallahu “anhu kepada Baginda 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam dengan pernyataan langsung dari 
lisannya dalam keadaan seperti itu. Karena seandainya Sayyidina Khubaib 
Radhiyallahu 'anhu menerima tawaran itu, mereka pun tidak mampu 
menyakiti Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam. Kedua, kisah ini 
menunjukkan betapa mereka sangat mengagungkan dan mencintai shalat. 
Pada umumnya, di akhir hayatnya, seseorang akan ingat istri dan anak, ingin 
melihat wajah mereka, dan menyampaikan salam dan pesan kepada mereka. 
Namun, para shahabat Radhiyallahu ‘anhum di akhir hayatnya, mengirimkan 
Salam kepada Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam dan keinginan 
terakhirnya adalah mendirikan shalat. 


10. Kisah Permohonan Seorang Shahabat untuk Bersama Baginda 

Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam di Surga 

Sayyidina Rabi'ah Radhiyallahu “anhu bercerita, “Aku selalu berkhidmat 
kepada Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam pada malam hari. 
Akulah yang menyediakan air wudhu, siwak, tempat shalat, dan keperluan 
lainnya. Suatu ketika, karena puas dengan pelayananku, beliau bertanya, 
"Katakanlah, apakah yang kamu minta? Aku menjawab, Ya Rasulullah, aku 
hanya menginginkan satu perkara, yaitu bersamamu di surga.' Beliau bertanya 
lagi, “Apakah ada permintaan yang lain” Aku menjawab, “Tidak ada! Hanya 
itulah yang aku inginkan.” Beliau bersabda, “Baiklah, kamu harus membantuku 
dengan banyak bersujud kepada Allah.” (H.R. Abu Dawud) 


Faidah 

Kisah di atas mengandung pelajaran bahwa kita tidak boleh hanya 
mengandalkan doa untuk mendapatkan keinginan kita. Doa harus diiringi 
dengan usaha dan amalan. Sedangkan amalan yang terpenting adalah shalat. 
Lebih banyak kita shalat, maka akan lebih banyak bersujud kepada Allah 
Subhaanahu wata'ala (lebih banyak bersujud kepada Allah Subhaanahu 
wata'ala lebih banyak peluang untuk diterimanya doa). 


Seseorang yang hanya berkata, “Aku telah minta doa dari ulama fulan, 
ulama fulan,” dan tidak berusaha sama sekali, ini suatu kesalahan besar. Allah 
Subhaanahu wata'ala menghubungkan dunia ini dengan asbab. Meskipun 
Allah Subhaanahu wata'ala berkuasa dengan tanpa asbab dan terkadang 
untuk menunjukkan gudrat-Nya, Dia berbuat demikian. Namun, pada 
umumnya, urusan ‘keduniaan dihubungkan dengan asbab. Sungguh 
mengherankan untuk urusan keduniaan, kita tidak pernah bergantung hanya 
pada takdir dan doa. Tetapi seribu satu macam usaha kita Jakukan. Sedangkan 
untuk urusan agama, kita hanya bergantung pada takdir dan doa. Tidak 
diragukan lagi bahwa doa para wali Allah memang penting, namun Baginda 
Nabi Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Bantulah aku dengan 
memperbanyak sujud.” 


BAB KEENAM 


ITSAR, KASIH SAYANG, DAN MEMBELANJAKAN HARTA 
DI JALAN ALLAH SUBHAANAHU WATA'ALA 


Maksud iitsar adalah mendahulukan kepentingan orang lain walaupun 
diri sendiri sangat memerlukan. Orang tentu akan sulit untuk menyamai 
kebiasaan shahabat. Namun, seandainya seseorang mendapatkan sebagian 
kecil dari kebiasaan tersebut, itu sudah merupakan keberuntungan yang besar. 
Banyak kebiasaan yang mereka miliki, di antaranya adalah sifat jitsar, sehingga 
Allah Subhaanahu wata'ala menyatakan kelebihan mereka dalam ayat: 


j g 4 An و‎ 
0... وَلَوْنَ بهم خَصَاصَة‎ sei Os 
“Dan mereka (orang-orang Anshar) mengutamakan (orang-orang Muhajirin) 
atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan.” 
(Q.S. Al-Hasyr: 9) 


1. Kisah Seorang Shahabat Radhiyallahu “anhu Memadamkan Lampu 
demi Menjamu Tamunya 

Seseorang telah menjumpai Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam 
dan mengadukan kelaparan dan penderitaannya kepada beliau. Kemudian 
Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam menyuruh seorang shahabat 
bertanya kepada istri-istri beliau, apakah di rumah ada makanan, ternyata 
tidak ada. Lalu, Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam bertanya kepada 
para shahabatnya, “Adakah di antara kalian yang malam ini bersedia menjamu 
tamu ini?” Seorang Anshar menyahut, “Ya Rasulullah, saya bersedia 
menjamunya.” : 

Shahabat Anshar itu membawa pulang tamu tadi ke rumahnya dan 
berkata kepada istrinya, “Ini adalah tamu Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi 
wasallam. Jangan sampai kita mengecewakannya, dan untuk menjamunya 
jangan sampai kita menyembunyikan apa pun!” Istrinya menjawab, “Demi 
Allah, aku hanya menyimpan sedikit makanan. Itu pun hanya cukup untuk 
anak-anak kita.” Suaminya berkata, “Hiburlah dulu anak-anak kita sampai 
mereka tidur. Jika sudah tidur, hidangkanlah makanan itu untuk tamu kita. 
Lalu duduklah. Kemudian berdirilah dan padamkanlah lampu, dengan berpura- 
pura akan membetulkannya (supaya tamu bisa makan dengan leluasa dan dia 
tidak tahu kalau tuan rumah tidak ikut makan).” Istrinya melaksanakan 
rencana tersebut dengan baik. Pada malam itu, suami.istri dan anak-anaknya 
terpaksa menahan lapar. Terhadap peristiwa ini, Allah Subhaanahu wata'ala 
berfirman: 


vpinn mun rri WA 


50 Kitab Kisah-Kisah Shahabat 


rogo Ka Er, 2. 

Dela عل أنُفيسهح 65 بهم‎ G3 BN 
“Dan mereka mengutamakan orang lain atas diri mereka sendiri, sekalipun 
mereka dalam kesusahan.” (O.S. Al-Hasyr: 9) 


Faidah 
Masih banyak kisah para shahabat Radhiyallahu “anhum yang serupa 
dengan kisah di atas. 1 


2. Kisah Seorang Shahabat Radhiyallahu “anhu Mentadamkan Lampu 
untuk Menjamu Seseorang yang Berbuka Puasa 
١ Ada seorang shahabat yang selalu berpuasa. Ia sering tidak memiliki 
makanan untuk berbuka. Ketika Sayyidina Tsabit Al-Anshari Radhiyallahu 
anhu mengetahui keadaan shahabat tersebut, ia berkata kepada istrinya, 
“Aku akan membawa seorang tamu malam ini. Jika dia mulai makan, 
padamkanlah lampu dan berpura-puralah memperbaikinya. Selama tamu itu 
belum kenyang, kita jangan makan sedikit pun.” Istrinya pun berbuat 
demikian. Semua duduk bersama seolah-olah sedang makan. Keesokan 
paginya, ketika Sayyidina Tsabit Radhiyallahu “anhu hadir di majelis Baginda 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam, beliau bersabda, “Wahai Tsabit, Allah 
Subhaanahu wata'ala sangat menyukai penghormatanmu kepada tamumu 
tadi malam.” (dari Kitab Durrul Mantsur) 


3. Kisah Seorang Shahabat Radhiyallahu “anhu Membayar Zakat Unta 
Sayyidina Ubay bin Kaab Radhiyallahu “anhu bercerita, “Suatu ketika, 
Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam menyuruhku memungut zakat 
mal. Aku menjumpai seseorang dan setelah menghitung hartanya, ternyata ia 
wajib membayar zakat berupa seekor anak unta berumur satu tahun. Aku pun 
memberitahu apa yang harus ia bayarkan.” Ia berkata, “Apa gunanya seekor 
anak unta berusia satu tahun? la belum mengeluarkan susu dan belum bisa 
ditunggangi.” Lalu, ia membawa seekor unta betina dewasa dan berkata, 
“Ambillah unta ini!” Aku berkata, “Aku tidak dapat mengambilnya, karena aku 
tidak diperintah untuk mengambil harta yang melebihi kadarnya. Namun, jika 
engkau bersikeras ingin memberikannya, kebetulan hari ini Baginda Nabi 
Shallallahu “alaihi wasallam mengunjungi suatu daerah di dekat tempat ini. 
Sampaikanlah tawaranmu ini kepada beliau. Jika beliau tidak keberatan, aku 
tidak menolaknya. Sebaliknya, jika beliau keberatan, aku akan menolaknya.” 


Kemudian orang itu membawa unta betinanya kepada Baginda Nabi 
Shallallahu “alaihi wasallam. bersamaku. Setibanya di hadapan Baginda Nabi 
Shallallahu “alaihi wasallam, ia berkata, “Ya Rasulullah, utusanmu telah datang 
menemuiku untuk memungut zakat dariku. Demi Allah, sebelumnya aku 
belum pernah memperoleh kesempatan yang sangat berbahagia ini, yaitu 
menunaikan zakat kepada Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam atau 
wakilnya. Oleh sebab itu, aku menunjukkan kepada wakilmu semua milikku. 
Setelah dihitung olehnya, ia memutuskan bahwa aku wajib berzakat seekor 
anak unta berumur satu tahun. Ya Rasulullah, anak unta seumur itu belum 
.dapat mengeluarkan susu atau dijadikan tunggangan. Aku ingin menggantinya 


Iistar- Kasih Sayang, dan Membelanjakan Harta di Jalan Allah Subhaanahu Wata'ala 81 


dengan seekor unta betina dewasa, tetapi ia tidak mau menerimanya. Untuk 
itulah aku menemui engkau dengan membawa unta betina ini.” 


Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Benar, hanya 
itulah kewajiban zakatmu sebagaimana yang dikatakannya. Jika kamu mau 
memberi lebih dari kewajibanmu, itu pun akan diterima. Semoga Allah 
Subhaanahu wata'ala membalas kebaikanmu.” Kemudian orang itu 
menyerahkan unta betinanya dan Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi. 
wasallam menerimanya serta berdoa keberkahan untuknya.. 


Faidah 

Demikianlah contoh seorang shahabat Radhiyallahu “anhu yang 
menunaikan zakat hartanya. Sekarang banyak yang mengaku sebagai pengikut 
dan pecinta Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam, namun jangankan 
menambah nilai zakat wajib, menunaikannya dengan kadar yang betul pun 
masih sangat sulit. Menunaikan kadar yang wajib dianggap sebagai kerugian. 
Sebagian besar orang kaya tidak pernah membicarakan hal ini sama sekali. 
Sedangkan kalangan menengah yang merasa beragama, memberikan hartanya 
hanya kepada sanak saudara serta kaum kerabat, atau diberikan kepada orang 
lain tetapi dengan terpaksa, kemudian itulah yang diniatkan sebagai zakat, 


4. Kisah Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu Ingin Mengalahkan 

Sayyidina Abu Bakar Radhiyallahu “anhu dalam Berinfak 

Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu berkata, “Suatu ketika, Baginda 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam menyuruh kami agar berinfak di jalan 
Allah Subhaanahu wata'ala. Kebetulan ketika itu aku sedang punya banyak 
harta. Aku berkata di dalam hati, 'Selama ini Abu Bakar selalu mengalahkan 
aku dalam berinfak, inilah waktunya aku akan mengalahkannya dalam 
berinfak, karena saat ini aku memiliki banyak harta.' Aku pun pulang ke rumah 
dengan gembira. Kemudian aku membagi seluruh harta yang ada di rumah 
menjadi dua bagian. Aku meninggalkan separuhnya untuk keluarga, dan 
separuhnya lagi aku serahkan kepada Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi 
wasallam. 


Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bertanya, Wahai Umar, 
adakah yang kamu tinggalkan untuk keluargamu?” Aku menjawab, “Ada, ya 
Rasulullah.” Beliau bertanya lagi, “Berapakah yang kamu tinggalkan?” Aku 
menjawab, “Aku tinggalkan untuk mereka separuh dari hartaku.” 


Kemudian datanglah Sayyidina Abu Bakar Radhiyallahu “anhu dengan 
membawa seluruh hartanya. Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam 
bertanya kepadanya, “Wahai Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan untuk 
keluargamu? Sayyidina Abu Bakar Radhiyallahu “anhu menjawab, “Aku 
tinggalkan untuk mereka Allah" Subhaanahu wata'ala dan Rasul-Nya. (Aku 
tinggalkan untuk mereka berkah ridha dari Allah Subhaanahu wata'ala dan 
Rasul-Nya). Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu berkata, “Aku tidak akan 
pernah dapat mengalahkan Abu Bakar.” 


Faidah 
Saling berlomba dalam amal shalih dan kebaikan sangat baik dan 


82 Kitab Kisah-Kisah Shahabat 


digalakkan. Al-Qur'an juga telah menganjurkannya. Kisah di atas terjadi 
menjelang Perang Tabuk. Ketika itu, Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam 
memberi anjuran secara khusus untuk berinfak. Para shahabat Radhiyallahu 
'anhum dengan kemampuan masing-masing menginfakkan harta mereka 
fi sabilillah dengan penuh gairah dan semangat. Kisah ini telah disebutkan 
dalam Bab Kedua Kisah ke-9.- : 


MEN Giaa اون اثر‎ LA 
Semoga Allah membalas kebaikan mereka kepada kita dan Kaum Muslimin 
dengan sebaik-baiknya balasan. 


5. Kisah Syahidnya Para Shahabat Radhiyallahu ‘anhum dalam 

Kehausan karena Mengutamakan Saudaranya 

Sayyidina Abu Jahm bin Hudzaifah Radhiyallahu “anhu berkata, “Ketika 
berlangsung Perang Yarmuk aku mencari sepupuku yang ikut bertempur. Aku 
membawa sebuah kantung air, karena mungkin ia kehausan. Ketika aku 
menemukannya, ia tergeletak di suatu tempat dalam keadaan sekarat. Aku 
berkata, “Aku minumkan air untukmu?” Dengan isyarat ia mengiyakan. Tiba- 
tiba terdengar rintihan seseorang yang sekarat di dekatnya. Sepupuku 
menyuruhku dengan isyarat agar memberikan minuman itu kepada orang 
yang merintih. Ternyata orang itu adalah Sayyidina Hisyam bin Abil Ash 
Radhiyallahu “anhu. Ketika aku mendatanginya, di dekatnya juga tergeletak 
seseorang yang merintih sedang sekarat. Sayyidina Hisyam Radhiyallahu “anhu 
memberikan isyarat kepadaku agar aku mendekati orang itu. Ketika kudekati, 
ternyata ia telah syahid. Akhirnya, aku bawa kembali air'itu kepada Sayyidina 
Hisyam Radhiyallahu “anhu, ternyata ia telah syahid. Aku segera ke tempat 
sepupuku tadi, rupanya ia juga telah syahid. Innaa lillaahi wa innaa ilaihi 
raaji'uun!” (dari Kitab Dirayah) 
Faidah - i 

Banyak sekali kisah tentang sifat iitsar para shahabat Radhiyallahu 
'anhum yang tertulis di dalam kitab-kitab hadits. Biarpun dirinya sendiri 
sedang dalam sekarat dan kehausan, sehingga dalam keadaan seperti itu tentu 
'sangat sulit untuk memperhatikan orang lain, ia tetap mendahulukan 
kepentingan orang lain yang juga berada dalam kesulitan. Allah Subhaanahu 
wata'ala tentu melimpahkan kasih sayang dan kemuliaan kepada mereka, 
karena mereka telah mencurahkan kasih sayang kepada saudaranya dengan 
mengorbankan nyawa mereka sendiri. 


6. Kisah Pengkafanan Sayyidina Hamzah Radhiyallahu “anhu 

Paman Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam, Sayyidina Hamzah 
Radhiyallahu “anhu, telah syahid dalam Perang Uhud. Orang-orang kafir telah 
memotong telinga, hidung, dan anggota tubuh Sayyidina Hamzah Radhiyallahu 


“Perang Kaum Muslimin melawan orang-orang Romawi “ Yarmuk (Yordania) pada 2 zaman 
kekhafifahan Sayyidina Abu Bakar Radhiyallahu “anhu. 


Iistar, Kasih Sayang dan Membelanjakan Harta di Jalan Allah Subhaanahu Wata'ala 83 


“anhu. Mereka merobek dada dan mengeluarkan hatinya dengan sangat 
zhalim. Seusai pertempuran, Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam 
bersama para shahabat Radhiyallahu ‘anhum mencari jenazah para syuhada 
dan menyiapkan kain kafan untuk mereka. Baginda Nabi Shallallahu “alaihi 
wasallam sangat sedih ketika melihat keadaan mayat Sayyidina Hamzah 
Radhiyallahu 'anhu. Lalu, dengan sehelai selimut, beliau menutupi mayat 
Sayyidina Hamzah Radhiyallahu “anhu. 


Kemudian datanglah Sayyidatina Shafiyah kadhidilahd “anha, saudara 
perempuan Sayyidina Hamzah Radhiyallahu “anhu, untuk melihat keadaan 
mayat saudaranya. Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam berpikir, 
bagaimanapun hati seorang wanita tidak akan tabah melihat kezhaliman 
tersebut. Oleh sebab itu, beliau segera menyuruh Sayyidina Zubair 
Radhiyallahu “anhu, anak laki-laki Sayyidatina Shafiyah Radhiygjlahu ‘anha, 
untuk melarang ibunya agar tidak mendekati mayat Sayyidina Hamzah 
Radhiyallahu “anhu. Kemudian Sayyidina Zubair Radhiyallahu “anhu melarang 
ibunya supaya tidak mendekati jenazah. Ibunya berkata, “Aku sudah 
mendengar keadaan saudaraku yang syahid dengan hidung, telinga, dan 
anggota tubuhnya terpotong-potong. Tidak masalah, karena ia sedang 
berjuang di jalan Allah Subhaanahu wata'ala. Aku rela, aku hanya mengharap 
pahala dari Allah Subhaanahu wata'ala. Insya Allah, aku bersabar.” Sayyidina 
Zubair Radhiyallahu “anhu pun menyampaikan ucapan ibunya kepada Baginda 
Nabi Shallallahu “alaihi wasallam. Akhirnya, Baginda Rasulullah Shallallahu 
“alaihi wasallam mengizinkan Sayyidatina Shafiyah Radhiyallahu “anha 
mendekati kakaknya. la membaca, “Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun,” 
dan berdoa serta memohonkan ampunan untuk saudaranya. 


Dalam riwayat lain diceritakan, bahwa setelah usainya Perang Uhud dan 
mayat para syuhada telah dikumpulkan, tiba-tiba datang seorang wanita 
dengan bergegas-gegas. Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam segera 
bersabda, “Lihatlah, cegahlah wanita itu!” Sayyidina Zubair Radhiyallahu “anhu 
bercerita, “Aku mengenali wanita itu. Ia ibuku. Aku segera menghadangnya, 
tetapi ia menolak. la seorang wanita yang kuat. la memukuiku sehingga aku 
terjatuh. “Minggir!” kata ibuku. Aku berkata, “Baginda Rasulullah Shallallahu 
“alaihi wasallam melarangmu!' Ibuku pun langsung berhenti. Lalu, ia 
mengeluarkan dua helai kain seraya berkata, “Aku datang dengan membawa 
kain kafan untuk saudaraku. Aku telah mendengar kabar kematiannya. 
Kafanilah ia dengan kain ini. Kami mengambil kain kafan itu dan bersiap 
mengkafani mayat Sayyidina Hamzah Radhiyallahu “anhu. Ternyata di sisi 
mayat Sayyidina Hamzah Radhiyallahu “anhu ada mayat seorang Anshar, yaitu 
Sayyidina Suhail Radhiyallahu “anhu, yang keadaannya juga sama. Kami 
merasa malu jika Sayyidina Hamzah Radhiyallahu “anhu memperoleh dua kain 
kafan, sedangkan Sayyidina Suhail Radhiyallahu “anhu tidak memperoleh 
sehelai pun. Oleh karena'itu, kami menentukan masing-masing mendapat satu 
kain. Tetapi satu kain berukuran besar dan yang satu berukuran kecil. 
Akhirnya, kami mengundi dua kain kafan itu. Hasilnya, kain yang berukuran 
besar untuk Sayyidina Suhail Radhiyallahu “anhu, sedangkan yang kecil untuk 


84 Kitab Kisah-Kisah Shahabat 


Sayyidina Hamzah Radhiyallahu “anhu. Jika kami menutupkan kain itu ke 
kakinya” kepalanya akan terbuka. Jika kami menutupkannya ke kepalanya, 
kakinya terbuka. Akhirnya Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam 
menyuryh agar menutup kepalanya dengan kain itu dan menutupi kakinya 
dengan daun ilalang.” (dari Kitab Khamis) : 

Syaikh Ibnu Sa'ad Rahmatullah “alaih menceritakan dalam riwayat lain 
bahwa ketika Sayyidatina Shafiyah Radhiyallahu “anha datang membawa dua 
helai kafan untuk mengkafani Sayyidina Hamzah Radhiyallahu “anhu, ternyata 
di dekatnya ada mayat seorang Anshar dalam keadaan serupa. Kemudian ia 
memberikan kain yang besar kepada Sayyidina Hamzah Radhiyallahu “anhu. 
Inilah riwayat singkatnya, sedangkan riwayat dalam Kitab Khamis lebih 
terperinci, 
Faidah 

Demikianlah kisah pengkafanan paman Baginda Nabi Shallallahu “alaihi 
wasallam yang merupakan pemimpin dunia dan akhirat. Ketika paman beliau 
syahid dan saudara perempuannya datang membawakan dua kain kafan untuk 

` mengkafaninya, beliau merasa tidak tega memberikan kedua kafan itu untuk 

pamannya karena ada mayat seorang Anshar tergeletak di sisi pamannya 
tanpa kafan, sehingga masing-masing diberi satu. Bahkan, paman beliau 
mendapatkan kain yang lebih pendek daripada kain yang didapatkan shahabat 
Anshar itu. Sebenarnya, dengan berbagai alasan, pamannya lebih berhak 
untuk lebih diutamakan. Orang-orang yang menyerukan persamaan dan 
kepedulian, jika seruan mereka benar, seharusnya mereka mengikuti contoh di 
atas. Tidak sekadar bicara, tetapi memberi contoh yang nyata. Seharusnya, 
kita merasa malu dengan tingkah laku dan ucapan kita. 


7. Kisah Kepala Kambing yang Diberikan oleh Seorang Shahabat 

Radhiyallahu “anhu lalu Kembali Lagi kepada Pemberinya 

Sayyidina Ibnu Umar Radhiyallahu “anhuma menceritakan bahwa ada 
seorang shahabat Radhiyallahu “anhu yang memberi hadiah kepala kambing 
kepada temannya. Temannya yang menerima itu berpikir, “Tampaknya 
temanku, fulan, lebih memerlukannya daripada aku, karena keluarganya 
banyak.” la memberikan kepala kambing itu kepada temannya. Temannya itu 
juga berpikiran sama, bahwa temannya yang lain lebih memerlukan. Maka ia 
memberikan kepala kambing itu ke rumah sebelahnya. Demikianlah pikiran 
setiap shahabat yang menerima kepala kambing itu, sehingga kepala kambing 
itu telah berkeliling ke tujuh rumah, sampai akhirnya kembali ke rumah 
shahabat yang pertama. (dari Kitab Durrul Mantsur) 
Faidah 

Dari kisah ini kita dapat mengetahui bahwa keadaan para shahabat 
Radhiyallahu “anhum pada umumnya dalam kekurangan, tetapi mereka lebih 
mementingkan keperluan orang lain daripada keperluannya sendiri. 


8. Kisah Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu Mengajak Istrinya 
Menolong Orang yang akan Melahirkan 
Pada waktu Amirul Mukminin, Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu, 


Iistars Kasih Sayang, dan Membelanjakan Harta di Jalan Allah Subhaanahu Wata'ala 85 


menjadi khalifah, ia sering meronda pada malam hari untuk menjaga kota. 
Pada suatu malam saat ia meronda, ia melewati tanah lapang. la melihat ada 
sebuah kemah yang terbuat dari bulu unta yang belum pernah ia lihat 
sebelumnya. Ketika mendekatinya, ia menjumpai seorang lelaki yang sedang 
duduk di depan kemah dan terdengar suara rintihan seseorang dari dalam 
kemah. Setelah memberi salam, Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu duduk di 
dekat lelaki itu sambil bertanya, “Siapakah kamu?” Lelaki itu menjawab, “Saya 
seorang musafir. Saya penduduk pedusunan. Saya datang untuk meminta 
bantuan keperluan saya kepada Amirul Mukminin.” Lalu, Sayyidina Umar 
Radhiyallahu “anhu bertanya, “Mengapa terdengar suara rintihan dari dalam?” 
Lelaki itu menjawab, “Silakan pergi dan urus saja pekerjaanmu sendiri!” 
Setengah memaksa, Sayyidina Umar Radhiyallahu anhu bertanya lagi, 
“Mengapa seperti terdengar suara orang kesakitan?” Lelaki itu terpaksa 
menjawab bahwa istrinya hampir melahirkan dan sedang dalam kesakitan. 
Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu bertanya, “Apakah ada wanita lain yang 
membantunya?” Lelaki itu menjawab, “Tidak ada.” Maka Sayyidina Umar 
Radhiyallahu “anhu segera kembali ke rumahnya dan berkata kepada istrinya, 
Sayyidatina Ummu Kultsum Radhiyallahu ‘anha, “Ada pekerjaan berpahala 
besar untukmu.” Istrinya bertanya, “Pekerjaan apa itu?” Sayyidina Umar 
Radhiyallahu “anhu menjawab, “Istri seorang dari pedusunan sedang kesakitan 
karena hampir melahirkan dan dia sendirian.” Istrinya langsung menjawab, 
“Ya, jika itu membuat engkau ridha, aku selalu siap.” Sayyidatina Ummu 
Kultsum Radhiyallahu “anha adalah putri bungsu Sayyidatina Fathimah 
Radhiyallahu “anha, cucu Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam. 
Bagaimana ia'tidak bersedia? 

Lalu, Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu menyuruhnya agar segera 
mempersiapkan keperluan untuk melahirkan seperti minyak, ketel, dan 
sebagainya. Juga dibawa serta minyak samin, gandum, dan sebuah panci, lalu 
mereka pergi. Sedangkan Sayyidina Umar Radhiyallahu 'anhu berjalan di 
belakang. 

Setiba di sana, Sayyidatina Ummu Kultsum Radhiyallahu “anha segera 
masuk ke dalam kemah. Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu segera 
menyalakan tungku, kemudian memasukkan biji-biji gandum ke panci. Setelah 
persalinan selesai, dari dalam Sayyidatina Ummu Kultsum Radhiyallahu ‘anha 
berteriak, “Amirul Mukminin, berilah kabar gembira kepada saudaramu 
dengan kelahiran anak laki-laki!” Ketika mendengar ucapan “Amirul 
Mukminin', lelaki pemilik kemah itu ketakutan. Sayyidina Umar Radhiyallahu 
“anhu berkata, “Tidak perlu takut.” Lalu, ia meletakkan panci masakan tadi di 
dekat kemah, dan berkata kepada istrinya, “Berilah makan wanita itu!” 
Sayyidatina Ummu Kultsum Radhiyallahu “anha memberi makan ibu yang baru 
melahirkan tadi. Setelah itu, Sayyidatina Ummu Kultsum Radhiyallahu ‘anha 
mengeluarkan panci yang berisi makanan untuk suami wanita itu. Sayyidina 
Umar Radhiyallahu “anhu berkata kepada lelaki itu, “Ambillah, kamu juga 
harus makan, karena sepanjang malam kamu berjaga.” Setelah semuanya 
selesai, Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu dan istrinya pulang ke rumah. 


86 Kitab Kisah-Kisah Shahabat 


Sebelum pulang, Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu berkata kepada lelaki itu, 
“Datanglah kepadaku esok, ada sesuatu yang akan aku berikan untukmu.” 
(dari Kitab Asyhar) 
Faidah f 

Adakah seorang raja, pemimpin, atau orang kaya pada zaman ini yang 
.mempedulikan keperluan orang miskin atau membantu musafir dengan 
mengajak istrinya malam hari memasuki padang sahara atau perkampungan 
untuk membantu orang miskin? Apalagi dengan tangannya sendiri mau 
memasakkan makanan untuk mereka?. Jangankan orang kaya, adakah ahli 
agama yang mau melakukannya? Inilah yang harus kita renungkan. Kita selalu 
menyebut namanya, kita selalu berharap mendapat keberkahannya, namun 
adakah kita beramal seperti amalannya? 


9. Kisah Sayyidina Abu Thalhah Radhiyallahu “anhu Menginfakkan 

Kebunnya 

Sayyidina Anas Radhiyallahu “anhu berkata, “Abu Thalhah adalah seorang 
Anshar yang memiliki kebun terbanyak dan terluas di Madinah Munawwarah. 
Salah satu kebunnya bernama Birha’. Kebun inilah yang paling disukai olehnya. 
Letaknya berdekatan dengan Masjid Nabawi dan airnya sangat segar serta 
mengalir deras. Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam sering duduk di 
kebun ini dan meminum airnya. Ketika ayat berikut ini turun: 


Mei 

Kamu sekali-kali tidak akan sampai Pan kebajikan bag Sempurna) 
sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai.” (O.S. Ali 
“Imran: 92) ١ 
maka Sayyidina Abu Thalhah Radhiyallahu “anhu segera menjumpai Baginda 
Nabi Shallallahu “alaihi wasallam dan berkata, Ya Rasulullah, aku sangat 
mencintai kebunku, Birha’. Allah Subhaanahu wata'ala memerintahkan untuk 
mengorbankan harta yang paling kita cintai. Untuk itu, aku ingin menginfakkan 
kebun yang sangat aku cintai ini fi sabilillah. Maka gunakanlah untuk yang 
terbaik menurut Tuan, Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam 
menampakkan rasa gembira yang luar biasa. Beliau bersabda, “Betapa 
menguntungkannya hartamu. Menurutku, bagikanlah harta ini kepada kaum 
kerabatmu!' Kemudian Sayyidina Abu Thalhah Radhiyallahu “anhu 
membagikan hartanya itu kepada sanak saudaranya.” (dari Kitab Durrul 
Mantsur) 
Faidah 

Pernahkah ketika kita mendengar suatu nasihat atau membaca suatu ayat 
tentang infak, lalu tanpa ragu-ragu kita menginfakkan harta yang paling kita 
cintai? Kalaupun terlintas di dalam pikiran kita untuk mewakafkan atau 
menginfakkan sesuatu, maka itu pun setelah kita tidak ada harapan untuk 
hidup atau dengan niat agar ahli waris tidak mendapat bagian, karena kita 
marah kepada mereka. Tahun demi tahun kita memikirkan, adakah satu cara 
agar pada masa hidup kita harta itu hanya untuk kita. Sedangkan apa yang 


Iistars Kasih Sayang. dan Membelanjakan Harta di Jalan Allah Subhaanahu Wata'ala 87 


terjadi setelah itu terjadilah, tidak perlu dipikirkan. Sangat berbeda jika ada 
suatu keperluan yang berhubungan dengan nama baik atau untuk 
mengadakan acara pernikahan, maka berhutang dengan riba pun tidak akan 
dihindari. ١ 

10. Kisah Sayyidina Abu Dzar Radhiyallahu “anhu Memperiggatkan 

Pembantunya 

Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari Radhiyallahu “anhu adalah seorang 
shahabat,yang masyhur dan seorang ahli zuhud. Kisah keistamannya telah 
diceritakan dalam Bab Kesatu Kisah Ke-5. la tidak pernah mengumpulkan 
harta, juga tidak menyukai orang yang menumpuk harta. la sering mengecam 
para hartawan, sehingga Khalifah Utsman Radhiyallahu “anhu menyuruhnya 
agar menyendiri di Kampung Rabadzah, yaitu suatu pedusunan yang sangat 
sedikit penduduknya. | 

Sayyidina Abu Dzar Radhiyallahu “anhu memiliki beberapa ekor unta yang 
digembalakan oleh seorang lelaki tua dan lemah. Suatu ketika, seorang lelaki 
Banu Sulaim datang kepadanya dan menyampaikan keinginannya, “Aku ingin 
berkhidmat kepadamu agar dapat mengambil manfaat dan pelajaran darimu. 
Aku siap menggembalakan unta-untamu agar aku dapat mengambil barakah 
darimu.” Sayyidina Abu Dzar Radhiyallahu “anhu menjawab “Yang layak jadi 
temanku adalah orang yang siap menaatiku. Jika engkau bersedia menaatiku, 
'tinggallah bersamaku dengan senang hati. Jika engkau tidak menaati 
perintahku, aku tidak memerlukanmu.” Lelaki dari Banu Sulaim itu bertanya, 
“Dalam hal apa engkau menginginkan aku taat kepadamu?” la berkata, “Jika 
aku menyuruhmu menyedekahkan hartaku, hendaknya engkau langsung 
memilih hartaku yang terbaik.” Laki-laki itu berkata, “Aku terima.” Maka 
` tinggallah laki-laki itu bersamanya. 

Selanjutnya laki-laki itu bercerita, “Suatu. hari seseorang memberitahu 
bahwa ada beberapa orang yang tinggal di dekat suatu mata air dalam 
keadaan darurat dan sangat membutuhkan makanan. Sayyidina Abu Dzar 
Radhiyallahu “anhu menyuruhku, “Ambilkan seekor unta!” Selanjutnya aku 
pergi melihat.unta yang terbaik. Ternyata ada seekor unta yang sangat bagus, 
harganya mahal, dan sangat penurut jika ditunggangi. Sesuai dengan janjiku 
bahwa aku akan memilihkan pemberian yang terbaik, maka aku akan 
membawa unta itu kepadanya. Namun, kemudian hatiku mengatakan bahwa 
unta ini terlalu mahal untuk menjamu orang-orang miskin itu. Tuanku dan ' 
orang-orang yang berhubungan dengannya sangat membutuhkan unta ini. Aku 
segera mengembalikan unta itu dan mengambil seekor unta betina yang 
derajatnya di bawah unta tadi dan merupakan unta terbaik di bawah unta 
pertama. Lalu, aku membawa unta .itu kepada Sayyidina Abu Dzar 
Radhiyallahu 'a'fMhu. Setelah melihat unta yang kubawa, ia berkata kepadaku, . 
‘Engkau telah mengkhianatiku Aku memahami maksudnya, maka segera aku 
kembali mengambil unta yang terbaik tadi. : 


Kemudian ia bertanya kepada orang-orang di sebelahnya, “Apakah ada 
dua orang di antara kalian yang siap bekerja karena Allah?” Dua orang berdiri 


88 Kitab Kisah-Kisah Shahabat 


menyatakan kesediaannya. Sayyidina Abu Dzar Radhiyallahu “anhu berkata 
kepada mereka, “Sembelihlah unta ini dan potong-potonglah sebanyak rumah 
warga di sekitar .mata air itu, lalu bagikanlah ke setiap rumah! Rumahku 
termasuk dalam hitungan yang memerlukan, memperoleh bagian yang sama 
dengan yang lain.” Mereka pun melakukan petunjuk Sayyidina Abu Dzar 
Radhiyallahu “anhu dan membagikannya. 


Setelah itu, Sayyidina Abu Dzar Radhiyallahu “anhu memanggilku dan 
berkata, “Aku telah menyuruhmu agar memilih harta yang terbaik untuk 
disedekahkan, tetapi engkau dengan sengaja atau karena lupa telah 
mengingkarinya. Tidak mengapa jika engkau memang lupa.” Aku menjawab, 
Sebenarnya aku tidak lupa. Pada mulanya, aku telah memilih unta yang 
terbaik tadi, tetapi hatiku berkata bahwa unta itu paling baik dalam bekerja 
dan engkau sangat memerlukannya. Karena itulah aku tinggalkan unta itu.” la 
berkata, ‘Benarkah engkau meninggalkannya untuk keperluanku? Aku 
menjawab, "Ya, sengaja aku tinggalkan untuk keperluanmu.' la berkata, 
‘Tidakkah engkau ingin mengetahui kapankah hari keperluanku? Hari 
keperluanku adalah ketika aku diletakkan dalam kubur seorang diri. Itulah hari 
keperluanku yang sebenarnya. Dalam harta itu ada tiga pemilik. Yang pertama 
adalah bencana, ia begitu saja mengambil hartamu yang baik maupun yang 
buruk tanpa menunggu apa pun. Kedua, ahli waris yang menanti hartamu. Jika 
engkau mati, mereka akan mengambilnya. Ketiga adalah dirimu sendiri. Jika 
dapat, janganlah engkau menjadi yang paling tidak beruntung di antara ketiga 
pemilik harta. Allah Subhaanahu wata'ala berfirman: 


2 hah Sea Area 

Sena SME 

Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan (yang sempurna) 

sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai.” (Q.S. Ali 
“Imran: 92) 


Oleh sebab itu, aku menginfakkan harta yang paling aku sukai sehingga akan 
menjadi simpananku di akhirat kelak.” (dari Kitab Durrul Mantsur) 

Faidah 8 

> Maksud janganlah engkau menjadi yang paling tidak beruntung di antara 
ketiga pemilik harta” adalah, usahakan semampu kita untuk menyimpan harta 
kita di akhirat. Jangan sampai bencana datang mengambilnya, sehingga harta 
.kita akan sia-sia. Atau ketika meninggal dunia, harta itu akan berpindah ke 
tangan orang lain, kemudian tak seorang pun yang mempertanyakannya. 
"Dalam beberapa hari, anak, keluarga, dan istri akan menangis kemudian diam. 

rang ahli waris yang mengingat si mayit dan menghadiahkan pahala sedekah 

“Aintuknya. 

Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Orang selalu 
berkata, 'Hartaku, hartaku,” padahal hartanya hanyalah yang ia makan dan ia 
habiskan, yang ia pakai dan ia usangkan, atau yang ia belanjakan di jalan Allah 
Subhaanahu wata'ala yang akan menjadi simpanan untuk dirinya sendiri. Yang 
selain itu, ia kumpulkan untuk kb tai 


Iistar, Kasih Sayang dan Membelanjakan Harta di Jalan Allah Subhaanahu Wata'ala 89 


Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Siapakah di antara 
kalian yang lebih menyukai hartanya diberikan kepada ahli waris daripada 
untuk dirinya sendiri?” Para shahabat Radhiyallahu “anhum menjawab, "Ya 
Rasulullah, siapakah yang lebih menyukai hartanya diberikan kepada ahli waris 
daripada untuk dirinya sendiri?” Beliau menjawab, “Harta miliknya ialah harta 
yang telah ia infakkan, sedangkan yang dia tinggalkan adalah milik ahti 


.warisnya.” (dari Kitab Misykat) 


11. Kisah Kedermawanan Sayyidina Ja'far Radhiyallahu “anhu dan 

Putranya, Sayyidina Abdullah Radhiyallahu “anhu 

Sayyidina Ja'far Thayyar Radhiyallahu “anhu adalah sepupu Baginda 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam, saudara kandung Sayyidina Ali 
Radhiyallahu “anhu. Sejak semula, seluruh keluarganya bahkan anak-anaknya 
terkenal dengan kedermawanan, kemuliaan, keberanian, dan kepahlawanan. 
Terutama Sayyidina Ja'far Radhiyallahu “anhu, terkenal sangat dekat dengan 
orang-orang miskin dan banyak bergaul dengan mereka. 


Disebabkan kezhaliman kafir Ouraisy, Kaum Muslimin berhijrah untuk 


, pertama kalinya ke Habasyah. Kaum Kafir Ouraisy mengirim beberapa utusan 


menghadap Raja Najasyi (untuk mengembalikan Kaum Muslimin ke Makkah). 
Sayyidina Ja'far Radhiyallahu “anhu adalah juru bicara Kaum Muslimin yang 
membela mereka di hadapan Raja Najasyi. Kisahnya telah diceritakan dalam 
Bab Kesatu kisah ke-10. 


Dari Habasyah, Sayyidina Ja'far Radhiyallahu “anhu langsung hijrah ke. 


` Madinah, kemudian syahid dalam Perang Mu'tah, yang kisahnya akan 


diceritakan pada bab selanjutnya. 

Setelah syahidnya Sayyidina Ja'far Radhiyallahu “anhu, Baginda Nabi 
Shallallahu “alaihi wasallam bertakziah kepada keluarganya dan memanggil 
anak-anaknya, yaitu Sayyidina Abdullah, Sayyidina ‘Aun, dan Sayyidina 
Muhammad Radhiyallahu ‘anhum, yang semuanya masih kecil. Baginda Nabi 
Shallallahu “alaihi wasallam membelai rambut mereka dan mendoakan 
keberkahan untuk mereka. Anak-anak itu memiliki sifat yang sama seperti 
ayahnya. Namun, sifat kedermawahan Sayyidina Abdullah Radhiyallahu “anhu 
lebih menonjol: sehingga ia digelari Guthbus Sakha’, pemimpin . para 
dermawan. Pada usia tujuh tahun, ia telah berbaiat kepada Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam. 


Suatu .. ketika, seseorang meminta Sayyidina Abdullah bin Ja'far 


1 Radhiyallahu “anhuma agar memintakan perlindungan untuk dirinya kepada 


Sayyidina Ali Radhiyallahu “anhu. Sayyidina Ali Radhiyallahu “anhu pun 
mengabulkannya. Setelah tercapai maksudnya, orang itu mengirimkan 40.000 
dirham kepada Sayyidina Abdullah bin Ja'far Radhiyallahu “anhuma karena 
nazar. Sayyidina Abdullah bin Ja'far Radhiyallahu “anhuma 
mengembalikannya, seraya berkata, “Kami tidak menjua! kebaikan.” 
Seseorang juga pernah memberinya hadiah 2.000 dirham karena nazar. ja 
langsung membagikannya saat itu juga sampai habis. ` 
Ada seorang pedagang menjual gula dalam jumlah banyak di pasar. Ia 


90 Kitab Kisah-Kisah Shahabat 


sangat sedih karena tidak seorang pun yang membelinya. Melihat keadaan itu, 
Sayyidina Abdullah bin Ja'far Radhiyallahu “anhuma menyuruh pelayannya 
membeli semua gula, kemudian membagikannya kepada orang-orang secara 
cuma-cuma. Setiap malam, ia menjamu tamu yang datang ke kabilahnya dan 
mencukupi semua hajatnya. (dari Kitab Al-/shabah) 


Suatu ketika, Sayyidina Zubair Radhiyallahu “anhu menyertai suatu 
peperangan. Ia berwasiat kepada anaknya, Sayyidina Abdullah bin Zubair 
Radhiyallahu “anhuma, “Aku merasa hari ini akan mati syahid. Hendaknya 
kamu melunasi hutang-hutangku dan menyelesaikan urusan-urusanku.” 
Setelah berwasiat itu, ia syahid hari itu pula. Ketika Sayyidina Abdullah bin 
Zubair Radhiyallahu “anhuma menghitung seluruh hutang ayahnya, ternyata 
semuanya berjumlah 2.200.000 dirham. la memiliki: hutang yang begitu 
banyak karena ia terkenal. dengan sifat amanahnya, sehingga banyak orang 
yang menitipkan amanah kepada Sayyidina Zubair Radhiyallahu “anhu, tetapi 
ia selalu berkata kepada orang yang menitipkan itu, “Aku tidak memiliki 
tempat untuk menyimpan harta. Jadi, titipan kalian akan aku anggap sebagai 
hutangku kepada kalian. Jika kalian memerlukannya, maka ambillah dariku.” , 
Kemudian ia menggunakan uang itu untuk berinfak. 


Sayyidina Zubair Radhiyallahu “anhu juga berwasiat kepada Sayyidina 
Abdullah bin Zubair Radhiyallahu “anhuma, “Jika kamu mengalami kesulitan 
membayar hutangku, mintalah bantuan kepada Tuanku.” Karena Sayyidina 
Abdullah bin Zubair Radhiyallahu “anhuma merasa tidak paham, maka ia 
bertanya, “Siapakah Tuanmu, ayah?” Ia menjawab, “Allah.” Akhirnya Sayyidina 
Abdullah bin Zubair Radhiyallahu “anhuma dapat melunasi hutang-hutang 
ayahnya. Sayyidina Abdullah bin Zubair Radhiyallahu “anhuma bercerita, “Jika 
datang suatu kesulitan, aku berdoa, “Wahai Tuannya Zubair, masalah ini dan 
itu belum selesai Kemudian dengan berkah doa itu, masalah- masalah 
tersebut selesai dengan mudah.” 


Selanjutnya ia bercerita, “Suatu ketika, aku berkata kepada Abdullah bin 
Ja'far Radhiyallahu “anhuma, “Dalam daftar hutang ayahku, engkau berhutang 
sejuta dirham kepada ayahku.’ Sayyidina Abdullah bin Ja'far Radhiyallahu 
'anhuma menjawab, “Jika demikian, kapan saja engkau mau, ambillah 
uangnya!” Namun, setelah aku teliti kembali catatannya, ternyata aku telah 
melakukan kesalahan. Aku segera kembali kepada Abdullah bin Ja'far 
Radhiyallahu “anhuma. Aku berkata, “Ternyata ayahku .yang berhutang 
kepadamu.' Sayyidina Abdullah bin Ja'far Radhiyallahu “anhuma menjawab, 
‘Tidak usah dibayar, aku telah menghalalkannya.' Aku rhenyahut, “Tidak! Aku 
harus membayarnya.’ Sayyidina Abdullah bin Ja'far Radhiyallahu ‘anhuma 
menjawab, “Jika demikian, bayarlah jika ada kemudahan” Aku berkata, 
“Ambillah sebidang tanahku sebagai pembayarannya!’ ١ 

Saat itu, banyak tanah yang aku dapatkan dari rampasan perang. 
Sayyidina “Abdullah bin Ja'far Radhiyallahu “anhuma berkata, “Baiklah, aku 
menerimanya.' Padahal aku telah memberinya tanah gersang, bahkan air pun 
tidak “ada, tetapi ia menerimanya begitu saja. ia berkata kepada hamba 


Iistar, Kasih Sayang, dan Membelanjakan Harta di Jalan Allah Subhaanahu Wata'ala 91 


sahayanya, 'Hamparkanlah sajadah di atas tanah ini!” Setelah hamba 
sahayanya menghamparkan' sajadahnya, ia mengerjakan shalat dua rakaat 
dengan sujud yang sangat lama. Selesai shalat, ia menyuruh hamba sahayanya 
agar menggali tempat shalat tersebut. Ia menggalinya, dan memancarlah 
sebuah mata air yang sangat deras dari tempat itu.” (dari Kitab Usudul 
Ghabah) 
Faidah 

Apa yang dituliskan dalam bab ini, bukanlah satu hal yang luar biasa bagi 
para shahabat Radhiyallahu “anhum. Memang seperti itulah peristiwa yang 
biasa terjadi pada diri mereka. 


BAB KETUJUH 
KEBERANIAN, KEPAHLAWANAN, DAN RINDU MATI 


Bila kerinduan atas mati syahid telah masuk ke dalam jiwa seseorang, 
maka ia Akan menjadi seorang pemberani dan sanggup berkorban apapun. 
Sebaliknya, seorang yang takut mati, ia akan menjadi seorang pengecut yang 
hanya: memikirkan kehidupannya saja. Seseorang yang bergairah untuk mati 
syahid, maka di hatinya tidak ada rasa cinta kepada harta dan tidak ada rasa 
takut kepada musuh. Semoga Allah Subhaanahu wata'ala mengaruniakan 
sifat-sifat tersebut kepada diri saya. 


1. Kisah Doa Sayyidina Abdullah bin : Jahsy dan Sayyidina Sa'ad 
` Radhiyallahu 'anhuma 

Dalam Perang Uhud, Sayidina Abdullah bin Jahsy Radhiyallahu “anhu 
berkata kepada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waggash Radhiyallahu “anhu, “Hai 
Sa'ad, mari kita berdoa bersama!” Maksudnya, yang satu berdoa sesuai. 
hajatnya, lalu yang lain mengamininya. Doa seperti ini lebih cepat dikabulkan.” 
Kedua shahabat tadi pergi ke sebuah sudut, lalu berdoa. Yang pertama kali 
berdoa Sayyidina Sa'ad bin Abi Waggash Radhiyallahu ‘anhu, “Ya Allah, jika 
esok kami bertempur, hadapkanlah kepadaku musuh yang berani, yang 
menyerangku dengan hebat, lalu aku melawannya dengan hebat pula. 
Kemudian karuniailah aku kemenangan sehingga dapat membunuhnya di 
jalan-Mu, dan karuniailah aku rampasannya!” Sayyidina Abdullah bin Jahsy ` 
Radhiyallahu “anhu pun mengamini doa sahabatnya. 


Kemudian giliran Sayyidina Abdullah bin Jahsy Radhiyallahu “anhu berdoa, 
“Ya Allah, jika esok kami bertempur, maka hadapkanlah kepadaku musuh yang 
kuat, lalu aku melawannya dengan hebat pula dan diapun menyerangku 
dengan segenap kekuatannya. Lalu, dia membunuhku dan memotong hidung 
dan telingaku. Sehingga pada Hari Kiamat nanti, ketika aku dibawa ke 
hadapan-Mu, Engkau akan bertanya, “Hai Abdullah, mengapa hidung dan 
telingamu terpotong” Aku akan menjawab, Ya Allah, hidung dan telingaku 
terpotong di jalan-Mu bersama Rasul-Mu.' Engkau akan berkata, “Benar, 
semuanya terpotong di jalan-Ku.” Sayyidina Sa'ad bin Abi Waggash 
Radhiyallahu “anhu berkata, “Amin.” Esoknya, terjadilah pertempuran sengit 
dan doa keduanya dikabulkan Allah Subhaanahu wata'ala, persis sebagaimana 
yang mereka minta. (dari Kitab Khamis) 

Sayyidina Sa'ad bin Abi Waggash Radhiyallahu “anhu bercerita, “Doa 
Abdullah bin Jahsy lebih baik daripada doaku. Kulihat di sore hari telinga dan 
hidungnya dirangkai dengan benang.” Diriwayatkan bahwa Sayyidina Abdullah 


Keberanian, Kepahiawanan dan Rindu Mati 93 


bin Jahsy Radhiyallahu “anhu pedangnya patah dalam Perang Uhud, kemudian 
Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam memberinya sepotong pelepah 
kurma. Begitu pelepah kurma itu diterimanya, langsung berubah menjadi 
pedang (ini merupakan mukjizat yang diberikan Allah Subhaanahu wata'ala 
kepada Nabi-Nya). Pedang itu masih ada beberapa lama, kemudian dijual 
seharga 200 dinar. Dinar adalah mata uang logam terbuat dari emas. (dari 
Kitab Al-Ishabah) 


Faidah 

Kisah di atas menunjukkan keberanian para shahabat | Radhiyallahu 
“anhum yang sangat tinggi. Keberanian mereka terlihat dari keinginan mereka 
bertemu dengan musuh yang hebat. Mereka telah menunjukkan perasaan 
Cinta yang sangat tinggi kepada Allah Subhaanahu wata'ala, sehingga mereka 
ingin tubuhnya terpotong-potong di jalan-Nya. Mereka berharap, jika pada 
Hari Kiamat mereka ditanya, “Mengapa kamu melakukan semua ini?” Maka 
mereka menjawab, “Semua semata-mata untuk-Mu, ya Allah.” 


سب کول وج حم کے AL bey kub‏ نكرنا مومزاروں سس 


Pertahankan perjuangan ini dengan semangat juang 
Hingga syahid dengan tubuh yang tercincang-cincang 
Dan kuburkan di seratus kuburan 


2. Kisah Keberanian Sayyidina Ali Radhiyallahu “anhu dalam Perang 
٠١ Uhud 

Dalam Perang Uhud Kaum Muslimin sedikit mengalami kekalahan. Sebab 
utama adalah karena ada satu perintah Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi 
wasallam yang tidak diamalkan, sebagaimana telah dikisahkan dalam Bab 
Kesatu Kisah ke-2. Ketika itu Kaum Muslimin telah dikepung oleh Kaum Kafir 
dari empat penjuru, sehingga banyak Kaum Muslimin yang gugur syahid dan 
sebagian ada yang melarikan diri. Sedangkan Baginda Nabi Shallallahu “alaihi 
wasallam terkepung oleh musuh-musuh kafir. Lalu mereka mengumumkan 
bahwa Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam telah gugur. Berita ini 
membuat para shahabat Radhiyallahu “anhum panik. Oleh karena na, banyak 
shahabat yang melarikan diri dan terpencar ke sana kemari. 


Sayyidina Ali Radhiyallahu 'anhu bercerita, “Ketika orang-orang kafir 
mengepung Kaum Muslimin, aku tidak melihat Baginda Rasulullah Shallallahu 
“alaihi wasallam. Aku segera mencari beliau di antara orang-orang yang masih 
hidup, tetapi aku tidak menemukannya. Lalu aku mencari di antara jenazah 
para syuhada', di sana pun aku tidak menemukannya. Aku berkata dalam hati, 
‘Tidak mungkin Baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam lari dari 
pertempuran. Mungkin karena perbuatan kami, Allah Subhaanahu wata'ala 
marah kepada kami, sehingga Dia mengangkat kekasih-Nya ke langit. Sekarang 
tidak ada cara lain yang lebih baik kecuali menghunus pedang masuk ke dalam 
kepungan orang-orang kafir sehingga aku syahid.” 


Aku terus bertempur, sehingga satu jalan terbuka di tengah kepungan itu. 


94 Kitab Kisah-Kisah Shahabat 


Saat itulah aku melihat Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam. Bukan 
main gembira hatiku. Aku yakin Allah Subhaanahu wata'ala melindungi 
kekasih-Nya dengan para malaikat. Aku segera menjumpai beliau dan berdiri 
di sisinya. Tiba-tiba muncul sekelompok pasukan kaum kafir untuk menyerang 
Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam. Beliau bersabda, Wahai Ali, 

hadapilah mereka!’ Aku pun langsung menghadapi mereka seorang diri, 

sehingga sebagian mereka melarikan diri dan yang lainnya dapat kubunuh.. 
Lalu datang pasukan kedua menyerang Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi 
wasallam. Beliau memberi isyarat kepadaku agar menyerang mereka, maka 
kuhadapi mereka seorang diri.” 


Setelah itu, Malaikat Jibril Alaihis salam datang memuji keberanian dan 
pembelaan Sayyidina Ali Radhiyallahu “anhu. Mengenai! hal ini Baginda 
.Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 

aal; و‎ Ga as) 
“Sesungguhnya Ali adalah bagian dari aku dan aku adalah peran dari Ali,” 


Maksudnya adalah hubungan yang sangat dekat antara Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam dan Sayyidina Ali Radhiyallahu “anhu. Malaikat 
Jibril Alaihis salam pun berkata: 


0 22 کے‎ 
| Kbi 
“Aku adalah bagian dari kalian berdua.” (dari Kitab Qurratul Uyun) 


Faidah 

Lihatlah betapa beraninya Sayyidina Ali Radhiyallahu 'anhu, ia seorang 
diri merangsek ke tengah sekelompok pasukan kaum kafir setelah tidak 
menemukan Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam. Dari satu sisi, 
terlihat bagaimana ketulusan cintanya terhadap Baginda Rasulullah Shallallahu 
“alaihi wasallam. Di sisi lain, ia mencontohkan bagaimana keberanian yang 
sempurna. í 


3. Kisah Syahidnya Sayyidina Hanzhalah Radhiyallahu “anhu 

Pada mulanya, Sayyidina Hanzhalah Radhiyallahu “anhu tidak ikut 
bertempur dalam Perang Uhud. Menurut riwayat, ia baru saja melangsungkan 
pernikahannya dan mengumpuli istrinya malam itu. Ketika ia baru saja daduk 
untuk mandi dan baru membasuh kepalanya, tiba-tiba terdengar kabar 
kekalahan Kaum Muslimin. Karena tidak tahan mendengarnya, 'ia langsung 
menghunus pedangnya menuju Pertempuran Uhud untuk bergabung 
menyerang pasukan kaum kafir. Akhirnya, dalam keadaan seperti itu (junub), 
ia gugur sebagai syahid. 

Orang yang mati syahid bisa langsung dimakamkan tanpa harus 
dimandikan, kecuali jika ia dalam keadaan junub. Karena para shahabat 
Rudhiyallahu ‘anhum tidak mengetahui Sayyidina Hanzhalah Radhiyallahu 
'anhu syahid dalam keadaan junub, maka mereka akan langsung 
menguburkannya tanpa dimandikan. Baru saja jenazahnya akan dikuburkan, 


Pa KT KA E Mapan i 


an kain ka ah a a a a NG a E A EEN ENG‏ کا یی ی Sa‏ ی 


Keberanian, Kepahlawanan, dan Rindu Mati 95 


Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Saya melihat para 


malaikat sedang memandikan jenazah Hanzhalah.” 


Sayyidina Abu Sa'id Saidi Radhiyallahu “anhu berkata, “Ketika Baginda 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam berkata demikian, aku pergi melihat 
jenazahnya. Kulihat bulir-bulir air bekas mandi menetes dari kepala Sayyidina 
Hanzhalah Radhiyallahu “anhu. Sepulang dari pertempuran, Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam memastikan lagi (dari keluarganya) dan memang 
ternyata Sayyidina Hanzhalah Radhiyallahu “anhu pergi ke medan perang 
dalam keadaan tanpa mandi (junub).” (dari Kitab Gurratul Uyun) 


Faidah : 
Inilah teladan keberanian yang sangat tinggi. Seorang pemberani sulit 
untuk menunda niatnya, sehingga ia tidak sampai menyelesaikan mandinya. 


4. Klah Sayyidina Amr bin Jamuh Radhiyallahu “anhu Mendambakan 
Syahid ` 
Sayyidina Amr bin Jamuh Radhiyallahu ‘aghu adalah seorang shahabat 

yang pincang. la memiliki empat orang anak laki-laki. Mereka sering 

berkhidmat kepada Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam dan selalu 
menyertai berbagai peperangan. Pada Perang Uhud, Sayyidina Amr bin Jamuh 

Radhiyallahu “anhu sangat bersemangat untuk menyertainya. Namun, orang- 

orang berkata, “Engkau udzur, karena kakimu pincang, engkau akan sulit 

berjalan.” ta berkata, “Betapa buruk jika anak-anakku pergi ke surga tetapi aku 
tertinggal di sini.” Istrinya juga selalu mendorongnya dengan sindiran, “Aku 
lihat suamiku pulang karena melarikan diri dari perang.” Mendengar ucapan 
istrinya, Sayyidina Amr bin Jamuh Radhiyallahu “anhu mengambil senjata, 
kemudian menghadap ke arah kiblat dan berdoa: . 


“Ya Allah, jangan kembalikan aku kepada keluargaku!” 


Kemudian Sayyidina Amr bin Jamuh Radhiyallahu 'anhu menghadap 
Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam dan berkata, “Sesungguhnya aku 
sangat mendambakan mati syahid, tetapi kaumku selalu: mencegahku untuk 
mengikuti peperangan. Ya Rasulullah, aku tidak dapat menahan keinginanku 
ini, maka izinkan aku untuk menyertai peperangan ini. Aku berharap dengan 
kakiku yang pincang ini dapat berjalan di surga.” Baginda Nabi Shallallahu 
“alaihi wasallam bersabda, “Allah Subhaanahu wata'ala memberi keringanan 
kepadamu. Kamu tidak pergi pun tidak mengapa.” Namun, karena keinginan 


Sayyidina Amr bin Jamuh Radhiyallahu “anhu yang begitu kuat, akhirnya 


Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam mengizinkannya. 

Sayyidina Abu Thalhah Radhiyallahu 'anhu berkata, “Aku melihat Amr 
dalam medan pertempuran berjalan dengan gagah berani dan ia berkata, 
‘Demi Allah, aku sangat merindukan surga!” Salah seorang anaknya berlari 
mengikuti di belakangnya. Keduanya bertempur mati-matian sehingga 
keduanya mati syahid. | 


96 Kitab Kisah-Kisah Shahabat 


Istrinya datang ke medan perang dengan seekor unta untuk membawa 
mayat suami dan anaknya untuk dimakamkan di Madinah. Saat hendak 
kembali ke Madinah, unta .itu hanya duduk saja. Dengan susah payah ia 
membangunkan unta itu dengan memukulnya dan berusaha membawanya ke 
Madinah. Unta itu tetap diam memandang ke arah Uhud. Ketika istrinya 
mengadukan hal ini kepada Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam, beliau 
bersabda, “Unta ini telah diperintah demikian. Apakah ketika berangkat ke 
medan perang, Amr telah memanjatkan suatu doa?” Istrinya menjawab, “Ya, 
ia berdoa sambil menghadap kiblat, Ya Allah, jangan kembalikan aku kepada 
keluargaku!” Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam besabda, “Karena doa 
itulah, unta ini tidak mau pulang ke Madinah.” (dari Kitab Ourratul Uyun) 


Faidah 

Inilah yang disebut kerinduan terhadap surga dan ketulusan cinta kepada 
Allah Subhaanahu wata'ala dan Rasul-Nya, yang menyebabkan para shahabat 
Radhiyallahu ‘anhum mencapai derajat yang sangat tinggi, sehingga sampai 
mati pun Sayyidina Amr bin Jamuh Radhiyallahu “anhu ingin tetap berada di 
medan peperangan. Karena itulah, walaupun usaha maksimal telah dilakukan 
agar unta kembali ke Madinah, unta itu hanya duduk saja atau kalau pun 
berjalan, hanya ke arah Uhud. 


5. Kisah Syahidnya Sayyidina Mush'ab bin Umair Radhiyallahu “anhu 

Sebelum masuk Islam, Sayyidina Mush'ab bin Umair Radhiyallahu “anhu 
termasuk pemuda kaya di. antara rekan-rekannya, dan hidup dalam 
kemewahan. Ayahnya membelikannya pakaian seharga dua ratus dirham. Saat 
itu umurnya masih sangat muda, namun ia dikaruniai banyak kenikmatan. 


Pada permulaan Islam, ia memeluk Islam dengan diam-diam, dan 
keadaan tetap seperti itu, sampai kemudian seseorang mengadukan dia 
kepada keluarganya sehingga mereka mengikat dan mengurungnya. Keadaan 
demikian berlangsung selama beberapa hari. Ketika ada kesempatan, ia 
melarikan diri secara diam-diam dan ikut hijrah ke Habasyah bersama Kaum 
Muslimin. Lalu, dari Habasyah ia langsung hijrah ke Madinah dan mulai hidup 
dalam kezuhudan dan kemiskinan. 


Suatu saat, Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam sedang duduk, 
maka lewatlah Sayyidina Mush'ab bin Umair Radhiyallahu “anhu di hadapan 
beliau. Di tubuhnya hanya melekat sehelai kain lusuh penuh tambalan, salah 
satu tambalannya dari kulit. Melihat hal tersebut, Baginda Nabi Shallallahu 
“alaihi wasallam mencucurkan air mata karena teringat keadaan Sayyidina 
Mush'ab bin Umair Radhiyallahu “anhu sebelum memeluk Islam dan 
keadaannya sekarang. 

Ketika Perang Uhud, pada awalnya bendera Kaum Muhajirin dipegang 
oleh Sayyidina Mush'ab bin Umair Radhiyallahu “anhu. Ketika Kaum Muslimin 

“mengalami kesulitan sehingga kacau balau, ia tetap berdiri tegak. Tiba-tiba 
seorang musuh menyerangnya dengan pedang dan memotong salah satu 
tangannya agar bendera di tangannya terjatuh sehingga seolah-olah Kaum 
Muslimin telah kalah. Sayyidina Mush'ab Radhiyallahu “anhu segera meraih 


Keberanian, Kepahlawanan» dan Rindu Mati 97. 


bendera dengan tangan satunya. Orang kafir pun memotong kembali 
tangannya yang lain. Maka didekaplah bendera itu di dadanya dengan kedua 
lengannya agar tidak jatuh. Lalu ia dipanah oleh musuh sehingga ia syahid. 
Selama .ia masih hidup, ia tidak membiarkan bendera itu jatuh. Akhirnya 
bendera pun terjatuh dan langsung diambil oleh seorang shahabat yang lain. 


Ketika akan dikebumikan, di tubuhnya hanya ada sehelai kain yang tidak 
cukup untuk menutupi seluruh tubuhnya. Jika ditutupkan ke kepalanya, 
kakinya akan terbuka. Jika ditutupkan ke kakinya, kepalanya terbuka. Baginda 
Nabi Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Tutupkanlah kain itu ke 
kepalanya, dan tutupilah kakinya dengan. daun idkhir (daun ilalang).” (dari 
Kitab Aurratul Uyun} 

Faidah 

Demikianlah akhir kehidupan seorang yang pernah bergelimang dalam 
kemewahan, dan pernah mengenakan pakaian seharga dua ratus dirham. Saat 
wafatnya, sehelai kain kafan yang dapat menutupi tubuhnya pun tidak ia 
dapatkan. Dalam hidupnya, cita-citanya adalah jangan sampai bendera 
terjatuh. Meskipun kedua tangannya telah terpotong, ia tidak melepaskan 
bendera itu. 


Dulunya ia hidup dalam kemewahan. Namun, ketika iman menghunjam 
ke dalam dirinya, iman itu mengalahkan segalanya. Iman telah menyibukkan - 
dan memalingkannya dari harta, uang, istirahat, atau kenyamanan hidup. 


6. Kisah Sayyidina Sa'ad Radhiyallahu “anhu Mengirim Surat kepada 

Rustum dalam Perang Yarmuk 

Dalam satu pasukan perang yang akan berangkat ke Irak, Khalifah Umar 
bin Khaththab Radhiyallahu “anhu berniat menyertai. pasukan tersebut. 
Berkenaan dengan itu, masyarakat umum dan para tokoh akhirnya berkumpul 
dan bermusyawarah hingga beberapa hari, apakah Khalifah Umar 
Radhiyallahu “anhu ikut dalam pertempuran atau lebih baik tinggal di Madinah 
untuk mempersiapkan pemberangkatan pasukan. Masyarakat umum 
mengusulkan sebaiknya Khalifah Umar Radhiyallahu “anhu ikut berperang, 
sedangkan para tokoh berpendapat bahwa Khalifah Umar Radhiyallahu “anhu 
sebaiknya tinggal di Madinah. Dalam musyawarah tersebut ada yang 
mengusulkan nama Sayyidina Sa'ad bin Abi Waggash Radhiyallahu “anhu. 
.Akhirnya mereka bersepakat Sayyidina Sa'ad bin Abi Waggash Radhiyallahu 
anhu yang memimpin pasukan tersebut, sehingga Khalifah Umar Radhiyallahu 
anhu tidak perlu pergi ke medan perang. 


Sayyidina Sa'ad bin Abi Waggash Radhiyallahu “anhu adalah seorang 
“pemberani dan salah seorang Singa Arab. Singkat cerita, Sayyidina Sa'ad bin 
Abi Waggash Radhiyallahu “anhu akhirnya ditunjuk untuk memimpin Pasukan 
Muslimin. Ketika pasukan tiba di Yarmuk (Oadisiyah), Raja Kisra mengirim 
pasukan yang dipimpin Rustum, yang terkenal dengan kehebatannya, untuk 
menghadapi mereka. Rustum selalu berusaha dan berkali-kali meminta 
kepada raja untuk tetap mendampinginya. Sebenarnya, ia takut menghadapi 
Pasukan Muslimin. Namun, ia menyembunyikan rasa takutnya dan berkata 


98 : Kitab Kisah-Kisah Shahabat 


kepada Raja Kisra, “Lebih baik aku tinggal di sini untuk mempersiapkan 
pasukan yang akan dikirim dan membantu Tuan dalam perundingan- 
perundingan nanti.” Tetapi raja yang bernama Yazdajird itu menolak usul 
Rustum. Akhirnya, Rustum terpaksa mengikuti peperangan. (dari Kitab Asyhar) 


Ketika Sayyidina Sa'ad bin Abi Waggash Radhiyallahu “anhu akan 
berangkat, Khalifah Umar bin Khaththab Radhiyallahu ° “anhu berwasiat 
-kepadanya, “Wahai Sa'ad, janganlah engkau terperosok ke dalam tipuan, 
bahwa engkau disebut sebagai paman dan shahabat Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam. Allah Subhaanahu wata'ala tidak membersihkan 
keburukan dengan keburukan, tetapi membersihkan keburukan dengan 
kebaikan. Allah Subhaanahu wata'ala tidak memiliki hubungan apa pun 
dengan hamba-Nya. Di sisi-Nya, hanya penghambaan pada-Nya yang 
diterima-Nya. Di sisi Allah Subhaanahu wata'ala, orang berpangkat dan orang 
biasa, semuanya sama. Semuanya adalah hamba-Nya dan Allah Subhaanahu 
wata'ala adalah Rabb bagi semuanya. Karunia-Nya didapatkan melalui 
penghambaan kepada-Nya. Dalam segala perkara, hendaknya ditunaikan 
sesuai dengan contoh Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam. Itulah 
yang namanya amal. Ingatlah nasihat ini dengan baik. Engkau dikirim untuk 
suatu tugas yang sangat besar. Itu dapat engkau kerjakan, jika engkau hanya 
berpegang teguh kepada yang hak. Jadikanlah sifat baik sebagai kebiasaanmu 
dan kawan-kawanmu. Selalu takutlah kepada Allah Subhaanahu wata'ala. 
Takut kepada Allah Subhaanahu wata'ala itu terkumpul dalam dua hal, yaitu 
menaati Allah Subhaanahu wata'ala dan menghindari dosa. Ketaatan kepada 
Allah Subhaanahu wata'ala akan didapatkan oleh mereka yang membenci 
dunia dan mencintai akhirat.” (dari Kitab Asyhar) 

Kemudian dengan wajah berseri, Sayyidina Sa'ad Radhiyallahu “anhu 
membawa pasukan yang keadaannya bisa tergambar dari surat yang ia 
kirimkan kepada Rustum: 


PENA EN AA معي‎ 
“Sesungguhnya aku membawa satu pasukan yang mencintai mati 
sebagaimana kalian (orang-orang “Ajam) mencintai khamer!” (dari Kitab Tafsir 
Azizi) 
Faidah 
Tanyakanlah kepada para pecandu khamer, bagaimanakah mereka 
menikmati kelezatannya? Jika ada orang-orang yang mencintai mati seperti 
mereka mencintai khamer, apakah kemenangan tidak datang di bawah kaki 


mereka? 
7. Kisah Syahidnya Sayyidina Wahb bin Qobus Radhiyallahu “anhu 
dalam Perang Uhud 


Sayyidina Wahb bin Gabus Radhiyallahu “anhu adalah seorang shahabat 
yang telah masuk Islam sejak permulaan. Ia tinggal di sebuah kampung sebagai 
penggembala kambing. Suatu hari, ia dan keponakannya pergi ke Madinah 
sambil membawa kambing-kambingnya yang diikat dengan seutas tali. 


Keberanian, Kepahlawanan, dan Rindu Mati 99 


Setibanya di Madinah, ia bertanya kepada orang-orang, “Di manakah Baginda 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam?” Lalu orang-orang memberitahu 
bahwa Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam telah pergi ke Medan Uhud. 
Maka ia langsung meninggalkan kambing-kambingnya di situ dan menyusul ke 
Uhud untuk berperang bersama Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam. 
Tidak lama kemudian, sekelompok orang kafir datang menyerang Baginda 
Nabi Shallallahu “alaihi wasallam. Beliau bersabda, “Barangsiapa dapat 
mencerai-beraikan mereka, ia akan bersamaku di surga!” Sayyidina Wahb bin 
Oabus Radhiyallahu “anhu langsung menghunus pedangnya dan menyerang 
orang-orang kafir itu, sehingga mereka cerai-berai dan melarikan diri. Lalu 
muncul lagi serangan musuh seperti sebelumnya, dan ia berhasil kembali 
mencerai-beraikannya. Kemudian terjadi lagi penyerangan yang ketiga kalinya, 
dan Sayyidina Wahb.Radhiyallahu “anhu berhasil mencerai-beraikannya. Maka 
Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam menjanjikannya dengan surga. 


. Mendengar janji-janji itu, Sayyidina Wahb bin Qabus Radhiyallahu “anhu 


menghunus pedangnya dan dengan penuh semangat ia merangsek ke dalam 
kumpulan orang-orang kafir hingga ia gugur syahid. 

Sayyidina Sa'ad bin Abi Waggash Radhiyallahu “anhu REA “Belum 
pernah aku melihat orang yang sangat berani: dan hebat dalam bertempur 
seperti Wahb bin. Gabus. Setelah syahid, aku melihat Baginda Rasulullah 


' Shallallahu “alaihi wasallam berdiri di dekat kepalanya dan bersabda, “Allah 


meridhaimu dan aku juga meridhaimu. Setelah itu beliau memakamkan 
jenazahnya dengan tangan beliau sendiri. Padahal dalam peperangan itu 
Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam sendiri terluka.” 


Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu berkata, “Aku tidak pernah demikian 
cemburu terhadap amal seseorang seperti cemburuku terhadap amal Wahb. 
Hatiku menginginkan aku sampai di sisi Allah Subhaanahu wata'ala dengan 
membawa catatan amal seperti amalan Wahb.” (dari Kitab Al-Ishabah dan 


“Guratul Uyun) 


Faidah 

Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu merasa cemburu kepada Sayyidina 
Wahb bin Gabus Radhiyallahu “anhu karena prestasi khususnya, yaitu ia tidak 
mempedulikan nyawanya lagi. Padahal prestasi Sayyidina Umar Radhiyallahu 
“anhu dan shahabat- shahabat yang lain, jauh lebih tinggi dari Sayyidina Wahb 
bin Gabus Radhiyallahu “anhu. 


8. Kisah Perang Bi'r Maunah 

Pertempuran Bi'r Maunah sangat terkenal. Ada tujuh puluh shahabat 
yang semuanya Ourra' (para hafizh Al-Qur'an), syahid dalam pertempuran itu. 
Kebanyakan mereka adalah orang-orang Anshar, selebihnya orang-orang 
Muhajirin. R 

Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam sangat mencintai mereka, 
karena mereka sibuk berdzikir dan banyak membaca Al-Qur'an di malam hari. 
Pada siang harinya, mereka membantu keperluan-keperluar rumah istri-istri 


100 Kitab kisah-kisah Shahabat 


Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam, seperti mengumpulkan Kayu 
bakar, mengambilkan air, dan sebagainya. 


Suatu ketika, Sayyidina Amir bin Malik Radhiyallahu “anhu yang 
mempunyai julukan Abu Barra”, dari Kampung Najd Suku Bani Amir, datang 
menjumpai Baginda Rasulullah. Shallallahu “alaihi wasallam.. la meminta 
kepada beliau agar jamaah Qurra’ ini bertabligh dan memberikan nasihat 
kepada kaumnya dengan jaminannya. Baginda. Rasulullah Shallallahu “alaihi 
wasallam bersabda, “Aku khawatir, para shahabatku akan tertimpa bahaya.” 
Namun Sayyidina Amir bin Malik Radhiyallahu “anhu terus berusaha 
menenangkan hati Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam, sampai akhirnya 
beliau mengizinkan tujuh puluh shahabat Radhiyallahu ‘anhum dikirim ke Bani 
Amir. Beliau menulis surat untuk Amir bin Thufail sebagai pimpinan Bani Amir. 
Isinya ajakan Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam untuk masuk 
Islam. 


Jamaah. ini bertolak meninggalkan Madinah dan berhenti di Bi'r Maunah. ' 
Lalu, dua orang shahabat, yaitu Sayyidina Umar bin Umayyah dan Sayyidina 
Mundzir bin Umar Radhiyallahu “anhuma ditugaskan menggembalakan unta- 
unta milik jamaah. Sedangkan Sayyidina Haram Radhiyallahu “anhu dengan 
dua kawannya, ditugaskan menyampaikan surat Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam kepada Amir bin Thufail. Ketika hampir tiba, ia 
berkata kepada kedua kawannya, “Tunggulah di sini, aku akan masuk ke sana. 


Jika aku ditipu, pergilah kalian dari sini! Daripada kita bertiga terbunuh, lebih : 


baik salah satu saja yang terbunuh. z 


Amir.bin Thufail adalah keponakan Sayyidina Amir bin Malik Radhiyallahu 
(anhu yang membawa jamaah shahabat tersebut. Amir bin Thufail sangat 
membenci Islam dan Kaum Muslimin. Sayyidina Haram Radhiyallahu “anhu 
menjumpai Amir bin Thufail dan menyampaikan surat Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam kepadanya. Namun, tanpa membaca surat itu, 
Amir bin Thufail marah dan langsung menombak dada Sayyidina Haram 
Radhiyallahu “anhu hingga tembus. Sebelum menghembuskan. nafasnya yang 
terakhir, Sayyidina Haram Radhiyallahu “anhu sempat berkata, “Demi 
Tuhannya Ka'bah, aku telah berjaya!” la syahid dengan kalimah itu. Amir bin 
Thufail sama sekali tidak peduli telah membunuh seorang utusan. Padahal 
menurut bangsa mana pun, membunuh seorang utusan itu tidak dibolehkan. 
la juga tidak berpikir bahwa orang itu telah mendapat perlindungan dari 
pamannya sendiri. 
` Setelah membunuh Sayyidina Haram Radhiyallahu “anhu, Amir bin Thufail. 
mengumpulkan kaumnya dan menyuruh mereka membunuh semua orang 
Islam. Namun, kaumnya merasa ragu, karena Kaum Muslimin telah 
memperoleh perlindungan dari Abu Barra’. Melihat hal itu, Amir bin Thufail 
segera mengumpulkan orang-orang di sekitarnya, sehingga terkumpullah 
suatu kelompok besar untuk menyerang tujuh puluh orang shahabat tersebut. 
Para shahabat Radhiyallahu “anhum melawan mereka dengan gigih. Namun 
karena mereka dikepung dari empat penjuru oleh orang-orang kafir, akhirnya 


ميج اتويت a‏ 


Keberanian, Kepahlawanan, dan Rindu Mati 101 


semuanya terbunuh, kecuali seorang shahabat bernama Sayyidina Ka'ab bin 
Zaid Radhiyallahu “anhu. Saat itu, ia dalam keadaan hampir meninggal. Orang- 
orang kafir menyangka ia telah gugur, sehingga ditinggalkan begitu saja. 

Sayyidina Mundzir bin Umar dan Sayyidina Umar bin Umayyah 
Radhiyallahu “anhuma yang sedang pergi menggembalakan unta, melihat ke 
langit dan tampak burung-burung pemakan bangkai beterbangan. Keduanya 
berkata, “Kita harus kembali! Pasti ada sesuatu yang terjadi.” Ketika tiba di 
sana, mereka menjumpai kawan-kawannya telah syahid dan dikelilingi oleh 
. penunggang-penunggang kuda dengan menghunus pedang yang masih 
berlumuran darah. Melihat keadaan ini, keduanya berhenti lalu 
bermusyawarah apa yang harus dilakukan. Sayyidina Umar bin Umayyah 
Radhiyallahu “anhu mengusulkan, “Mari kita kembali dan memberitahu 
Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam!” Tetapi Sayyidina Mundzir 
Radhiyallahu “anhu berkata, “Berita ini pasti akan sampai juga. Hatiku tidak 
rela untuk membiarkan kesempatan mati syahid, dan meninggalkan tempat 
ini, dimana teman-teman kita terbaring. Ayo maju dan menyusul teman- 
teman kita!” Keduanya pun menyerang musuh-musuh tersebut. Sayyidina 
Mundzir Radhiyallahu “anhu pun mati syahid dan Sayyidina Umar bin Umayyah 
Radhiyallahu “anhu ditawan; Namun, karena ibu Amir bin Thufail telah 
bernazar akan membebaskan seorang budak, maka Amir bin Thufail 
- membebaskannya untuk menunaikan nazar ibunya. (dari Kitab Islam) 


Di antara para shahabat yang syahid ada seorang hamba sahaya milik 
Sayyidina ,Abu Bakar Shiddig Radhiyallahu “anhu, yaitu Sayyidina Amir bin 
Fuhairah Radhiyallahu “anhu. Yang membunuh Sayyidina Amir bin Fuhairah 
Radhiyallahu anhu adalah Jabbar bin Salma. Jabbar bin Salma bercerita, 
“Ketika kulemparkan tombak ke arahnya, menjelang syahidnya ia berkata, 
‘Demi Allah, aku telah berjaya! Kulihat mayatnya terangkat ke langit. Aku 
sangat takjub. Akhirnya, aku bertanya kepada orang-orang, “Aku telah 
membunuhnya dengan -tombak hingga mati, tetapi ketika akan mati ia 
berkata, “Aku telah berjaya!” Apakah kejayaan itu?” Orang-orang memberitahu 
bahwa kejayaan itu adalah mendapatkan surga. Karena peristiwa itulah 
akhirnya aku masuk Islam.” (dari Kitab Khamis) 


Faidah 

Itulah orang-orang yang patut dibanggakan oleh Islam. Mereka benar- 
benar lebih mencintai mati daripada pecandu khamer mencintai khamer. 
Mengapa tidak? Mereka yakin bahwa kebaikan yang telah mereka kerjakan 
pasti mendapatkan ridha Allah Subhaanahu wata'ala selepas kematian. Oleh . 
karena itu, kematian bagi mereka adalah kejayaan. 1 


9. Kisah Ucapan Sayyidina Umair Radhiyallahu “anhu, bahwa Memakan 
Kurma adalah Menghabiskan Waktu 
Ketika Perang Badar, saat Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam 
sedang duduk di sebuah kemah, beliau memberi semangat kepada para 
shahabat Radhiyallahu ‘anhum untuk berperang dengan begsabda, “Bangun 
dan majulah menuju surga yang luasnya lebih besar daripada langit dan bumi, 


102 Kitab Kisah-Kisah Shahabat 


yang hanya disediakan bagi orang-orang yang bertakwa!” Seorang shahabat 
yang bernama Sayyidina Umair bin Humam adinyallahu “anhu, ketika 
mendengar seruan itu langsung berkata, “Wah, wah!” Baginda Nabi 
Shallallahu “alaihi wasallam bertanya, “Apa maksudmu berkata, ‘Wah, wah?” 
Dia menjawab, “Ya Rasulullah, aku ingin termasuk di antara mereka.” Beliau 
berkata, “Kamu termasuk di antara mereka.” 


Kemudian Sayyidina Umair Radhiyallahu “anhu mengeluarkan kurma dari 
` kantongnya dan memakannya. Lalu ia berkata, “Jika aku harus menunggu 
hingga kurma ini habis, ini menghabiskan waktu yang lama. Sampai kapan aku 
harus menunggu?” Setelah berkata demikian, ia membuang kurma-kurma itu, 
dan segera mengambil pedangnya, lalu terjun ke medan tempur hingga 
syahid. (dari Kitab Thabagat Ibnu Sa'ad) 


Faidah : 

Orang-orang seperti inilah yang benar-benar meyakini dan menghargai 
surga. Jika kita memiliki keyakinan seperti itu, maka semua persoalan. akan 
menjadi mudah. 5 


10. Kisah Hijrahnya Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu 

Kisah mengenai Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu sudah banyak 
diketahui. Bahkan anak-anak pun sangat mengenal kepahlawanan dan 
keberaniannya. Pada permulaan Islam, ketika keadaan Kaum Muslimin masih 
sangat lemah, Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam berdoa agar 
Islam dikuatkan melalui Islamnya Sayyidina Umar Radhiyallahu 'anhu. Dan doa 
itu dikabulkan oleh Allah Subhaanahu wata'ala. ' 


Sayyidina Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu “anhu berkata, “Sebelum 
Sayyidina Umar -Radhiyallahu “anhu memeluk Islam, kami tidak bisa 
mendirikan shalat di dekat Ka'bah.” Sayyidina Ali Radhiyallahu “anhu berkata, 
“Pada mulanya, setiap muslim berhijrah dengan sembunyi-sembunyi, tetapi 
ketika Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu hendak hijrah, ia pergi dengan 
pedang dikalungkan beserta busur panah dan anak panah yang cukup banyak 
di tangannya. Pertama-tama ia masuk ke Masjidil Haram, berthawaf dengan 
tenang, lalu shalat dengan sangat khusyu'. Kemudian ia pergi ke kumpulan 
orang-orang kafir dan berkata kepada mereka, “Siapa yang menginginkan 
ibunya menangisinya, istrinya menjadi janda, dan anaknya menjadi yatim? 
“Tunggulah di luar Makkah untuk melawanku!” 


Kata-kata itu diucapkan di setiap kumpulan orang kafir, tetapi tak seorang 
pun yang berani menyambut tantangannya. (dari Kitab Usudul Ghabah) 


. 11. Kisah Perang Mu'tah ١ 
Dalam rangka mendakwahkan Islam, baginda Rasulullah Shallallahu 
“alaihi wasallam mengirim surat kepada raja-raja yarig isinya mengajak mereka 
masuk Islam. Salah satunya ditujukan kepada Raja Negeri. Bushra melalui 


Sayyidina Harits bin Umair Azdi Radhiyallahu “anhu. Ketika tiba di Mu'tah,‏ ب 


Sayyidina Harits Radhiyallahu “anhu dibunuh oleh Syurahbil Ghassani, salah 
seorang gubernur kaisar. Membunuh utusan adalah hal yang. tidak bisa 


Keberanian. Kepahlawanan. dan Rindu Mati 103 


diterima oleh siapa pun. Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam 
sangat marah atas peristiwa ini. Beliau segera menyiapkan tiga ribu orang 
pasukan dan memilih Sayyidina Zaid bin Haritsah Radhiyallahu “anhu sebagai 
panglimanya. Kemudian beliau berpesan, “Jika Zaid syahid, angkatlah Ja'far bin 
Abi Thalib sebagai panglima. Jika ia juga syahid, angkatlah Abdullah bin 
Rawahah sebagai panglima. Jika ia juga syahid, maka terserah Kaum Muslimin 
untuk mengangkat panglimanya.” 

Ketika mendengar ucapan ini, seorang Yahudi berkata, “Ketiga orang yang 
ditunjuk itu pasti akan mati syahid. Sebab jika nabi-nabi terdahulu berkata 
seperti itu, pasti akan terjadi.” Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam 
membuat bendera putih dan menyerahkannya kepada Sayyidina Zaid bin 
Haritsah Radhiyallahu “anhu, dan beliau sendiri beserta serombongan 
shahabat berangkat melepas kepergian mereka. Di batas kota, ketika para 
pengantar akan kembali, Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam berdoa 
untuk para Pejuang Muslimin, “Semoga Allah Subhaanahu wata'ala 
mengembalikan kalian dengan keselamatan dan kemenangan serta dilindungi 
dari segala keburukan.” Doa Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam ini 
dijawab oleh Sayyidina Abdullah bin Rawahah Radhiyallahu “anhu dengan tiga 
bait syair yang maksudnya: 

Aku ingin ampunan Tuhanku atas dosa-dosaku 

Aku ingin sebilah pedang yang akan memancarkan darahku 
Atau sebilah tombak yang akan menusuk usus dan hatiku 
Sehingga memburai keluar dari perutku 


Dan jika kelak orang-orang melewati kuburku 

Mereka akan berkata, “Wahai pejuang, semoga Allah memberi petunjuk dan 
kejayaan atasmu! 

Engkau betul-betul telah mendapat petunjuk dan kejayaan itu” 


Setelah itu, berangkatlah pasukan tersebut. Ketika Syurahbil Ghassani 
mendengar keberangkatan pasukan itu, ia pun menyiapkan seratus ribu 
tentara untuk melawannya. Saat Pasukan Muslimin bergerak maju, terdengar 
pula berita bahwa Hiraklius, Kaisar Romawi, berangkat bersama seratus ribu 
tentaranya untuk melawan Pasukan Muslimin. Dengan jumlah musuh yang 
begitu banyak, sebagian shahabat menjadi ragu apakah terus bertempur atau 
memberitahu Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam. Sayyidina 
Abdullah bin Rawahah Radhiyallahu “anhu dengan lantang berkata, “Wahai 
para shahabatku, apa yang kalian takuti? Untuk apa kalian keluar 
meninggalkan rumah? Tujuan kalian adalah memperoleh syahid. Kita adalah 
orang-orang yang tidak bertempur dengan mengandalkan kekuatan dan 
banyaknya pasukan. Kita hanya berperang demi agama, yang dengannya Allah 
Subhaanahu wata'ala memuliakan kita. Majulah! Salah satu dari dua 
kesuksesan pasti kita dapatkan, mati syahid atau menang.” 

Mendengar kata-kata tersebut, bangkitlah semangat Kaum Muslimin. 
Mereka maju terus hingga ke Mu'tah. Terjadilah pertempuran antara kedua 
pasukan itu di Mu'tah. Pada mulanya bendera dibawa oleh Sayyidina Zaid bin 


104 kitab Kisah-Kisah Shahabat 


Haritsah Radhiyallahu “anhu. Saat perang mulai berkecamuk, saudara 
Syurahbil telah terbunuh dan kawan-kawannya melarikan diri. Syurahbil-pun 
lari dan bersembunyi di sebuah benteng, dan ia mengirim utusan untuk 
meminta bantuan kepada Hiraklius. Kaisar Hiraklius mengirimkan lagi pasukan 
bantuan, kurang lebih sebanyak dua ratus ribu tentara, sehingga pertempuran 
bertambah sengit. Akhirnya, Sayyidina Zaid Radhiyallahu “anhu mati syahid 
dan bendera Kaum Muslimin diambil alih oleh Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib 
Radhiyallahu “anhu. Lalu ia memotong kaki kudanya agar tidak terpikir olehnya 
Untuk pulang ke rumah. la membaca beberapa bait syair yang artinya: 


Hai manusia, betapa indahnya surga 

Dan betapa indahnya mendekati surga 

Betapa indahnya ia, betapa sejuk airnya 

Bagi orang-orang Rum, telah tiba saatnya siksa 
Dan aku wajib untuk membuat mereka binasa 


la menghunus pedangnya dan menerobos ke medan tempur melawan 
orang-orang kafir. Karena ia panglima pasukan, maka bendera berada di 
tangannya. Pada mulanya, bendera itu dipegang dengan tangan kanannya, 
tetapi orang-orang kafir telah memotong tangan kanannya. Bendera itu 
langsung ia raih dengan tangan kirinya, mereka pun memotong tangan kirinya. 
la segera mendekap bendera itu di dadanya dengan lengannya yang masih 
tersisa sambil menggigit kain bendera itu. Lalu seseorang menebaskan pedang 
dari arah belakang, sehingga tubuhnya terpotong menjadi dua. 13 rubuh syahid 
ke tanah. Saat itu Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib Radhiyallahu “anhu baru 
berumur 33 tahun. Sayyidina Abdullah bin Umar Radhiyallahu ‘anhuma 
berkata, “Setelah wafatnya, ketika mayat itu diangkat, di bagian depan 
tubuhnya terdapat sembilan puluh luka.” | 


Kemudian orang-orang memanggil Sayyidina Abdullah bin Rawahah 
Radhiyallahu “anhu. Ketika itu Sayyidina Abdullah bin Rawahah Radhiyallahu 
“anhu sedang makan sekerat daging di sebuah sudut pasukan, karena sudah 
tiga hari ia tidak makan apa pun. Mendengar ada yang memanggilnya, ia 
melemparkan daging itu sambil mencaci dirinya, “Hai lihatlah, Ja'far telah 
syahid, sedangkan kamu masih sibuk di dunia!” la maju, mengambil bendera, 
dan berperang. Jari tangannya terluka dan terkulai hampir putus. Kemudian 
jari itu ia injak dengan kakinya, lalu ditariknya hingga putus. Ia buang jari yang 
sudah terputus itu, lalu terus maju bertempur. Di tengah kecamuk perang dan 
keadaan yang sulit itu, terbesit keraguan di hatinya karena tidak ada 
kemampuan dan kekuatan untuk melawan. Namun, pikiran itu hanya terlintas 
sekilas. Ia segera berkata kepada dirinya sendiri, “Wahai hati, apa yang masih 
kamu rindukan sehingga ragu? Istrikah? Ia sudah aku talak tiga. Atau hamba 
sahaya? Semuanya telah kumerdekakan. Atau kebun? Itu pun telah 
kusedekahkan di jalan Allah Subhaanahu wata'ala.” Lalu ia membaca syair 
yang artinya: 

Aku bersumpah, wahai hati, kamu harus terjun ke medan laga 
Dengan senang atau dengan berat hati 


Keberanian, Kepahlawanan- dan Rindu Mati 105 


Sekian lama kamu menjalani hidup dengan sentosa 
Berpikirlah, hakikatnya kamu berasal dari setetes air mani 


Lihatlah Kaum Kafir telah menyerang 
Apakah kamu tidak mencintai surga 
Jika kamu tidak terbunuh sekarang 
Kelak akhirnya kamu akan mati juga 


Setelah itu ia turun dari kudanya. Kemudian datanglah sepupunya dengan 
membawa sekerat daging, dan berkata, “Makanlah ini untuk meluruskan 
tulang punggungmu karena sudah berhari-hari kamu tidak makan!” Baru saja 
diambilnya, terdengarlah suara serbuan dari satu arah. Akhirnya, ia 
melemparkan daging itu dan segera menghunus pedangnya terjun ke kancah 
pertempuran. la terus bertempur hingga mati syahid. (dari Kitab Khamis) 


Faidah : 

Itulah teladan seluruh kehidupan para shahabat Radhiyallahu ‘anhum. 
Setiap kisah mereka, memberikan pelajaran ketidakcintaan terhadap dunia 
dan kerinduan terhadap akhirat. Kita tidak perlu meragukan lagi sifat-sifat para 
shahabat Radhiyallahu “anhum, bahkan para tabi'in pun memiliki sifat-sifat 
tersebut. 


Sebagai penutup bab ini, saya akan menceritakan sebuah kisah bercorak 
lain. Kita telah mengetahui bagaimana keberanian mereka dalam melawan 
musuh. Sekarang marilah kita perhatikan, bagaimana sikap mereka di depan 
para penguasa. Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam bersabda: 


واه seh‏ ووم 2 

Pia 

“Jihad yang paling utama ialah menyampaikan kalimat hak kepada raja yang 
zhalim.” 


12. Kisah Percakapan Syaikh Sa'id bin Jubair Rahmatullah “alaih dan 
Hajjaj bin Yusuf 
Kezhaliman Hajjaj bin Yusuf terkenal di seluruh: dunia. Walaupun ia 
dianggap sebagai penguasa yang zhalim pada zamannya, ia juga tetap 
menyebarkan agama. Jika dibandingkan dengan pemimpin yang adil dan 
beragama pada masa itu, ia termasuk pemimpin yang paling buruk. Oleh 
sebab itu, orang-orang menghindar darinya. 


Syaikh Sa'id bin Jubair dan Syaikh Ibnu Asy'ats Rahmatullah “alaihima 
telah bersekutu menentang Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf adalah gubernur 
Raja Abdul Malik bin Marwan. Sedangkan Syaikh Sa'id bin Jubair Rahmatullah 
“alaih adalah seorang tabi'in yang masyhur dan salah seorang ulama besar. 
Karena ia selalu menentang pemerintah, maka ia sangat dibenci dan dimusuhi 
para pejabat pemerintah, khususnya Hajjaj, sehingga terjadilah peperangan di 
antara mereka. 

Dalam peperangan ini, Hajjaj dapat mengalahkan Syaikh Sa'id 
Rahmatullah “alaih, tetapi tidak bisa menangkapnya. Syaikh Sa'id Rahmatullah 
'alaih pergi ke Makkah secara diam-diam. Akhirnya, pemerintah mengutus 


106 Kitab Kisah-Kisah Shahabat 
ja 


seseorang menjadi gubernur Makkah untuk menggantikan gubernur 
sebelumnya. Gubernur yang baru itu berkhutbah di hadapan orang-orang, dan 
di akhir khutbahnya, ia membacakan perintah Raja Abdul Malik bin Marwan: 
Barangsiapa menyediakan tempat untuk Sa'id bin Jubair, maka ia dalam 
bahaya! Gubernur itu sendiri bersumpah bahwa jika ia menjumpai Syaikh Sa'id 
bin Jubair Rahmatullah “alaih di rumah seseorang, maka pemilik rumah itu 
akan dibunuh dan rumahnya akan dirobohkan. Begitu pula tetangganya yang 
mengetahuinya, tetapi merahasiakannya, rumahnya akan dirobohkan. 

Singkat cerita, dengan susah payah Syaikh Sa'id bin Jubair Rahmatullah 
“alaih berhasil ditangkap oleh gubernur Makkah. Lalu, ia dikirim kepada Hajjaj. 
Setelah tertawan, Hajjaj menumpahkan semua kemarahan kepadanya dan 
mendapat kesempatan untuk membunuhnya. la dipanggil ke hadaparinya dan 
ditanya. 

Hajjaj : “Siapa namamu?” 

Sa'id : “Namaku Sa'id.” 

Hajjaj : “Anak siapa!?” 

Sa'id ; “Anak Jubair.” (Sa'id artinya “orang yang beruntung’, Jubair artinya 
"sesuatu yang sudah diperbaiki.) 

Walaupun nama bukan hal utama, namun nama baik ini tidak disukai oleh 
Hajjaj. 

Hajjaj : “Bukan, namamu adalah Syagi bin Kusair!” (Syagi artinya ‘orang yan 
celaka’, Kusair artinya “sesuatu yang sudah pecah’). š 

Sa'id : “Ibuku lebih mengetahui namaku daripada kamu.” 

Hajjaj : “Kamu orang jahat dan ibumu juga orang jahat.” 

Sa'id : “Ada yang lebih mengetahui hal yang ghaib selain kamu.” (Yaitu Allah 
Subhaanahu wata'ala Yang Maha Mengetahui hal-hal yang ghaib). 


Hajjaj : “Lihatlah, sekarang aku akan membunuhmu!” 
In 


Sa'id : “Ibuku telah memberi nama dengan benar. 

Hajjaj : “Sekarang akan aku ganti kehidupanmu dengan mengirimmu ke 
neraka.” 

Sa'id : “Jika aku tahu bahwa ini adalah kekuasaanmu, tentulah kamu akan 
dijadikan sesembahan.” 

Hajjaj : “Bagaimana agidahmu tentang Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi 

١ wasallam?” 

Sa'id : “Beliau adalah Nabi pembawa rahmat dan utusan Allah Subhaanahu 
wata'ala yang telah dikirim ke seluruh alam dengan membawa 
nasihat yang sangat bagus.” 


Hajjaj : “Bagaimanakah pendapatmu tentang para Khalifah?” 


14 


7 Maksud perkataan Syaikh Sa'id di atas, “Aku benar-benar akan beruntung dengan mati syahid, 
sesuai dengan nama yang diberikan ibuku, Sa'id (orang yang beruntung).” 


Keberanian, Kepahlawanan, dan Rindu Mati 107 


: “Aku bukan pengawas mereka. Setiap orang bertanggung jawab atas 


amalnya masing-masing.” 


: “Apakah aku boleh menilai mereka (para khalifah) itu baik atau 


buruk?” 


: “Bagaimana aku mengatakan hal yang tidak aku ketahui (menilai para 


khalifah)? Aku hanya mengetahui tentang diriku sendiri.” 


: “Menurutmu, siapakah di antara mereka yang paling disukai?” 
: “Orang yang paling banyak. membuat ridha Allah.” Dalam sebagian 


kitab disebutkan bahwa jawabannya, “Amalan merekalah yang 
membuat sebagian mereka lebih unggul atas yang lain.” 


: “Siapakah orang yang paling banyak membuat ridha Allah?” 
: “Itu hanya diketahui oleh Dzat yang menguasai hati manusia, dan Dzat 


yang mengetahui seluruh rahasia.” 


: “Ali berada di surga atau di neraka?” 
: “Jika aku telah pergi ke surga dan neraka, lalu aku melihat para 


penghuninya, maka aku baru dapat menjawabnya.” 


: “Pada Hari Kiamat, aku termasuk orang yang bagaimana?” 

: “Aku tidak mengetahui tentang yang ghaib.” 

: “Kamu tidak jujur kepadaku.” 

: “Aku tidak berbohong kepadamu.” 

: “Mengapa kamu tidak pernah tertawa?” 

: “Tidak ada yang patut ditertawakan. Bagaimana mungkin manusia 


dapat tertawa, sedangkan ia terbuat dari tanah. Kita akan 
dibangkitkan pada Hari Kiamat, dan setiap siang dan malam kita selalu 
dalam fitnah dunia.” 


: “Kalau aku suka tertawa.” 

: “Memang Allah telah menciptakan kita dengan watak yang berbeda.” 
: “Aku akan membunuhmu.” 

: “Penciptaku telah memutuskan penyebab kematianku.” 

: “Aku lebih dicintai oleh Allah daripada kamu.” 

: “Tidak ada seorang pun yang berani memastikan derajatnya di sisi 


Allah. Hanya Allahlah yang mengetahui perkara yang ghaib.” 


: “Mengapa aku tidak berani memastikan derajatku di sisi Allah. Sebab, 


aku berada di pihak raja, sedangkan kamu bersama golongan - 
pembangkang.” 


: “Aku tidak memisahkan diri dari jamaah Kaum Muslimin. Aku tidak 


menyukai fitnah. Apa yang telah ditakdirkan, tidak ada yang mampu 
menolaknya.” 


: “Tentang harta yang kami kumpulkan untuk Amirul Mukminin, 


bagaimana menurutmu?” 


Sa'id 
Hajjaj 
Sa'id 


Hajjaj 
Sa'id 


Hajjaj 
Sa'id 


Hajjaj 
Sa'id 


Hajjaj 
Sa'id 
Hajjaj 
Sa'id 
Hajjaj 
Sa'id 


Hajjaj 
Sa'id 
Hajjaj 
Sa'id 
Hajjaj 
Sa'id 


Hajjaj 


Sa'id 


Hajjaj 


108 Kitab Kisah-Kisah Shahabat 


Sa'id : “Aku tidak tahu tentang harta yang kamu kumpulkan.” 


Kemudian Hajjaj menyuruh pelayannya mengambil emas, perak, pakaian, 
dan lain-lainnya. Lalu, harta itu diletakkan di hadapan Syaikh Sa'id 
Rahmatullah “alaih. 

Sa'id : “Ini adalah hal yang baik jika sesuai dengan syarat-syaratnya.” 

Hajjaj : “Apa syarat-syaratnya?” 

Sa'id :“Syaratnya ialah belilah sesuatu dengan harta ini yang dapat 
memberikan keamanan pada Hari Kiamat, ketika semua manusia 
berada dalam ketakutan. Pada hari ketika ibu yang menyusui 
melupakan bayinya, pada hari ketika wanita hamil menjadi gugur 
kandungannya. Ketika itu, seseorang tidak dapat memperoleh sesuatu 
yang bermanfaat kecuali kebaikannya.” 


Hajjaj : “Apakah harta yang kami kumpulkan ini tidak baik?” 

Sa'id :“Kamu yang mengumpulkannya, tentu kamu yang mengetahui 
kebaikannya.” 

Hajjaj : “Apakah ada di antara benda itu yang kamu sukai?” 

Sa'id : “Apa yang disukai Allah, hanya itulah yang aku sukai.” 

Hajjaj : “Binasalah kamu!” 

Sa'id :“Kebinasaan hanyalah bagi orang yang dijauhkan dari surga dan 
dilemparkan ke dalam neraka.” 


Hajjaj : (dengan gelisah), “Katakanlah kepadaku, dengan cara apa aku 
membunuhmu?” 

Sa'id : “Sebagaimana kamu suka dibunuh dengan cara itu.” 

Hajjaj : “Apakah aku harus mengampunimu?” 

Sa'id : “Ampunan yang sesungguhnya adalah ampunan Allah. Ampunanmu 
tidak bermanfaat sedikit pun.” 

Hajjaj : (menyuruh algojonya), “Bunuhlah dia!” 

Kemudian Syaikh Sa'id Rahmatullah ‘alaih dibawa keluar dan ia tertawa. 
Ketika kejadian itu disampaikan kepada Hajjaj, Syaikh Sa'id Rahmatullah “alaih 
dipanggil kembali untuk ditanya. 

Hajjaj : “Mengapa kamu tertawa?” 

Sa'id : “Aku heran atas keberanianmu kepada Allah dan kesabaran Allah 
atasmu.” 

Hajjaj : “Aku membunuh orang yang memecah belah Kaum Muslimin.” (Lalu 
menyuruh algojonya), “Potonglah lehernya di hadapanku!” 

Sa'id : “Izinkanlah aku shalat dua rakaat!” 

Syaikh Sa'id Rahmatullah “alaih melaksanakan shalat dua rakaat, lalu 
menghadapkan wajahnya ke arah kiblat, dan membaca: 


5 


2e كدر سور ووه‎ A ١ جك‎ a چو‎ 
SEK piaga kas kroi sgns] 


rad 


a 
Keberanian, Kepahlawanans dan Rindu Mati 109 


“Sesungguhnya aku hadapkan diriku kepada Allah Yang Menciptakan langit 
dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah 
termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah.” (O.S. Al-An'aam: 79) 
Hajjaj : “Palingkantah wajahnya dari kiblat (Ka'bah)! Arahkan wajahnya ke 
. kiblat orang-orang Nasrani, karena mereka juga membuat perpecahan 
dan perselisihan dalam agama mereka!” 
Wajah Syaikh Sa'id Rahmatullah “alaih pun dipalingkan dari kiblat. Lalu ia 
membaca: 


A A) PAN paras 
“Kemana saja kamu palingkan wajahmu, di situ akan menemui Allah (yang 
mengetahui isi hati).” 
Hajjaj : “Telungkupkan wajahnya! Kita hanya menetapkan hukum atas 
perbuatannya yang terlihat.” 
Lalu Syaikh Sa'id Rahmatullah ‘alaih membaca: 


, 
Atase DA و ل‎ Pa Arena EKA aa 
OSN Allan 

“Darinya (tanah) Kami menjadikanmu, dan kepadanya Kami akan 
mengembalikanmu, dan darinya Kami akan mengeluarkanmu pada kali yang 
lain.” (Q.S. Thaahaa: 55) 
Hajjaj : “Bunuhlah dia!” ١ 
Sa'id : "Aku menjadikan kamu sebagai saksi bahwa: 


2 l9 ور وم‎ ra ور‎ 
ATA NT نمدا‎ 8 KENA 3 AANG iggi 
“Aku bersaksi bahwa SA yang berhak disembah selain Allah, tiada 
sekutu bagi-Nya. Aku bersaksi bahwa Muhammad itu utusan-Nya.' 
Wahai Hajjaj, ambillah (persaksian) itu. Jika nanti pada Hari Kiamat 
aku berjumpa denganmu, aku akan menuntutmu.'” 


Akhirnya Syaikh Sa'id Rahmatullah “alaih pun dibunuh. Innaa Naah 
wainnaa ilaihi Raaji'uun. 


Setelah wafatnya, banyak darah menyembur dari tubuh Syaikh Said 
. Rahmatullah “alaih, sehingga Hajjaj keheranan. Hajjaj bertanya kepada 
thabibnya tentang penyebabnya. Thabibnya menjawab, “Itu karena 
ketenangan hati Sa'id. Sedikit pun ia tidak takut menghadapi kematiannya, 
sehingga darahnya menyembur sesuai kadarnya. Berbeda dengan orang yang 
takut menghadapi kematian, darahnya membeku sebelum ia mati.” (Ulama 
Salaf, dari Kitab Imamat was Siyasat) 
Faidah 
Dalam beberapa kitab lain, tanya jawab antara Syaikh Sa'id Rahmatullah 
“alaih dan Hajjaj terdapat penambahan dan pengurangan. Kisah tanya jawab 
seperti ini telah banyak dinukilkan, seperti yang dialami oleh para tabi'in, 
seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal 


110 Kitab Kisah-Kisah Shahabat 


Rahmatullah “alaihim, dan sebagainya. Oleh karena itu, kami cukupkan kisah 
tanya jawab antara Syaikh Sa'id Rahmatullah “alaih dan Hajjaj sebagai contoh. 
Untuk mempertahankan yang hak, mereka berani menghadapi penderitaan 
yang luar biasa. Mereka tidak membiarkan kebenaran terlepas sedikit pun dari 
tangannya. 


BAB KEDELAPAN 
SEMANGAT MENUNTUT ILMU DAN MENDALAMINYA 


Kalimah tauhid adalah dasar agama dan asas segala kesempurnaan. 
Tanpa tauhid seluruh amalan baik akan tertolak. Oleh karena itu, terutama 
pada masa permulaan Islam, para shahabat Radhiyallahu “anhum sangat 
bersungguh-sungguh dalam mendakwahkan kalimah tauhid dan sibuk berjihad 
melawan orang-orang kafir, sehingga mereka belum sempat mencurahkan 
perhatian khusus terhadap ilmu. Meskipun demikian, semangat, gairah, serta 
kesungguhan mereka telah menghasilkan inti-inti ilmu Al-Qur'an dan Hadits, 
yang masih terpelihara walaupun 1400 tahun telah berlalu. Hal itu merupakan 
bukti nyata. 


Setelah zaman permulaan Islam berlalu, ada sedikit kelonggaran bagi 
mereka, dan jamaah-jamaah yang berdakwah semakin bertambah, maka 
turunlah ayat : 


AMI في‎ ABRI AS saa 533 OS من‎ AS SS En GIA وما كن‎ 
| Oois ME AAL A35 

“Tidak seharusnya bagi orang-orang beriman itu pergi seluruhnya (keluar 
untuk berjuang). Hendaknya dari setiap golongan di antara mereka ada 
beberapa orang yang memperdalam pengetahuan agama mereka, sehingga 
dapat memberi pelajaran kepada kaumnya setelah mereka kembali pulang 
supaya mereka berhati-hati (dalam mengamalkan agama).” (Q.S. At-Taubah: 
122, dari Kitab Bayanul Qur'an) 


Sayyidina Abdullah bin Abbas Radhiyallahu “anhuma mengatakan bahwa 
makna umum dari kedua ayat ini: 


ANAA Koki Par AA BAE Pap Aj) 
“Berangkatlah kamu dalam keadaan ringan atau berat dan berjihadlah 
dengan harta dan dirimu di jalan Allah.” (Q.S. At-Taubah: 41) dan ayat: 


ons Ae PAR HAN 
“Jika kamu tidak berangkat berperang, niscaya Allah akan D 
dengan siksa yang pedih.” (Q.S. At-Taubah: 39, dari Kitab Bayanul Qur'an) 


telah dimansukh (dihapus) dengan ayat : 


Sesi zig 74 6l; 


112 Kitab Kisah-Kisah Shahabat 


Allah Subhaanahu wata'ala mengaruniakan kepada para shahabat 
Radhiyallahu ‘anhum kemampuan dalam berbagai bidang agama. Untuk saat 
itu, hal semacam itu sangat diperlukan, sehingga mereka inilah yang menjaga 
bidang-bidang agama itu. 

Pada zaman tabi'in, Islam telah tersebar luas dan menjadi sebuah jamaah 
yang besar dan merupakan kesatuan yang kokoh. Karena pada diri tabi'in tidak 
terdapat kemampuan yang menyeluruh seperti para shahabat, Allah 
Subhaanahu wata'ala telah membangkitkan orang-orang yang menekuni 
secara khusus masing-masing bidang agama. Maka lahirlah muhadditsin 
(ulama yang menyusun hadits-hadits dan menyebarkannya), fugaha (para ahli 
figih), ahli-ahli sufi, ahli-ahli Al-Gur'an, dan para mujahidin. Singkatnya, di 
setiap bidang agama, telah muncul para ahli yang menjaganya secara khusus. 

Hal itu sangat sesuai dan penting untuk masa itu. Jika tidak, tentu sulit 
sekali untuk dapat mencapai kemajuan dan kesempurnaan di setiap bidang 
agama, karena tidak mungkin bagi seseorang untuk mencapai kesempurnaan 
dalam segala hal. Allah Subhaanahu wata'ala hanya mengaruniakan 
kemampuan tersebut kepada para Nabi Alaihimus salam, khususnya kepada 
Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam. Oleh sebab itu, selain kisah 
para shahabat, dalam bab ini juga akan disebutkan kisah-kisah tokoh lain. 


1. Para Shahabat Radhiyallahu ‘anhum. yang Ahli Fatwa 

Meskipun para shahabat Radhiyallahu “anhum sibuk berjihad demi 
menegakkan Kalimatullah, mereka senantiasa semangat dalam menuntut 
ilmu. Kemudian setiap mendapatkan ilmu, mereka segera menyebarkannya. 
Demikianlah kesibukan mereka setiap saat. Namun, di antara mereka ada 
jamaah .khusus yang berfatwa ketika Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi 
wasallam masih hidup, .di antaranya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, 
Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina 
Ubay bin Ka'ab, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Mu'adz bin Jabal, 
Sayyidina “Ammar bin Yasir, Sayyidina Hudzaifah, Sayyidina Salman Al-Farisi, 
Sayyidina Zaid bin Tsabit, Sayyidina Abu Musa, dan Sayyidina Abu Darda' 
Radhiyallahu ‘anhum. (dari Kitab Talgih) 
Faidah 

Mereka telah mencapai kedalaman ilmu sehingga mereka diizinkan 
berfatwa oleh Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam ketika beliau 
masih hidup. 


2. Kisah Sayyidina Abu Bakar Radhiyallahu “anhu Membakar Lembaran 

Hadits yang la Kumpulkan 

Sayyidatina “Aisyah Radhiyallahu “anha berkata, “Ayahku, Sayyidina Abu 
Bakar Radhiyallahu “anhu, memiliki lembaran-tembaran berisi lima ratus hadits 
yang telah dikumpulkannya. Suatu malam, aku melihatnya begitu gelisah dan 
berbaring membolak-balikkan badannya. Melihat hal itu, aku pun ikut gelisah, 
lalu aku bertanya, Wahai Ayahku, apakah engkau sakit? Atau ada sesuatu 
yang engkau dengar kemudian membebani pikiranmu?” la tidak menjawab 
sepatah kata pun dan terus dalam keadaan gelisah hingga pagi hari. Keesokan 


Semangat Menuntut Ilmu dan Mendalaminya 113 


harinya, ia berkata kepadaku, “Ambillah lembaran-lembaran hadits yang dulu 
aku titipkan kepadamu!” Aku pun mengambilnya dan memberikan kepadanya. 
Setelah menerima lembaran-lembaran hadits itu, ia lalu membakarnya. Aku 
bertanya, “Mengapa Ayah membakarnya? la menjawab, ‘Jika aku meninggal, 
sementara lembaran-lembaran hadits ini masih ada padaku, padahal di 
dalamnya ada beberapa riwayat yang aku dengar dari orang lain (tidak 
langsung dari Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam) yang aku anggap bisa 
diterima keabsahannya, namun ternyata tidak demikian, maka aku takut hal 
itu akan ditanyakan kepadaku pada Hari Kiamat.” (dari Kitab Tadzkiratul 
Huffazh) 

Faidah 

Itulah kedalaman dan kecintaan Sayyidina Abu Bakar Radhiyallahu “anhu 

terhadap ilmu. la mengumpulkan lima ratus hadits dalam lembaran 
` catatannya, tetapi kemudian ia membakarnya. Hal itu menunjukkan kehati- 
hatiannya yang tinggi. Sifat kehati-hatian terhadap hadits seperti itu, juga 
dimiliki tokoh shahabat yang lain. Mereka sangat berhati-hati terhadap hadits 
Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam. Oleh sebab itu, sebagian besar 
shahabat Radhiyallahu “anhum hanya meriwayatkan sedikit hadits. 

Kita semestinya mengambil pelajaran dari kisah ini, terutama mereka 
yang sering duduk di mimbar, lalu tanpa takut menyampaikan hadits-hadits 
Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam. Padahal Sayyidina Abu Bakar 
Radhiyallahu “anhu selalu bersama Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi 


wasallam, baik ketika di rumah maupun dalam perjalanan. Dialah yang ` ` 


menemani Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam ketika hijrah. Para 
shahabat Radhiyallahu “anhum berkata, “Abu Bakar adalah yang tertinggi 
ilmunya di antara kami.” Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu berkata, “Setelah 
Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam wafat, ketika Sayyidina Abu 
Bakar Radhiyallahu “anhu dibaiat menjadi khalifah, ia berpidato tentang 
keutamaan Kaum Anshar yang semuanya ia ambil dari ayat-ayat Al-Qur'an dan 
hadits-hadits, bukan dari pikirannya sendiri.” 

Kita dapat membayangkan betapa banyak ayat Al-Qur'an dan hadits yang . 
diingat oleh Sayyidina Abu Bakar Radhiyallahu 'anhu. Namun, karena kehati- 
hatiannya, sarigat sedikit hadits yang diriwayatkannya. Karena alasan itu 
pulalah, Imam Abu Hanifah Rahmatullah “alaih juga sangat sedikit 
meriwayatkan hadits. 


3. Kisah Sayyidina Mush'ab bin Umair Radhiyallahu “anhu Mengajarkan 

Agama : 

Kisah tentang Sayyidina Mush'ab bin Umair Radhiyallahu anhu telah kita 
ketahui dalam Bab Ketujuh Kisah Ke-5 yang lalu. Ketika golongan pertama 
orang-orang Madinah memeluk Islam di Mina, Baginda Rasulullah Shallallahu 
“alaihi wasallam mengirim Sayyidina Mush'ab bin Umair Radhiyallahu “anhu 
pergi bersama mereka untuk mengajarkan agama di Madinah. Ia selalu sibuk 
dengan taklim dan tabligh di Madinah. Ia mengajarkan Al-Our'an dan masalah- 
masalah yang berhubungan dengan agama. ia tinggal di tempat Sayyidina 


114 Kitab Kisah-Kisah Shahabat 


As'ad bin Zurarah Radhiyallahu “anhu. Sayyidina Mush'ab bin Umair 
Radhiyallahu “anhu dikenal dengan sebutan Muqri’ (pengajar agama atau 
ustadz). 


Sa'ad bin Mu'adz dan Usaid bin Hudhair adalah termasuk pimpinan suku 
di Madinah. Mereka tidak menyukai kegiatan para shahabat Radhiyallahu 
'anhum tersebut. Sa'ad berkata kepada Usaid, “Temuilah As'ad, dan 
katakanlah kepadanya bahwa kami mendengar kamu telah membawa orang 
asing yang membuat orang-orang lemah kami menjadi bodoh dan sesat.” 
Maka Usaid pun menjumpai Sayyidina As'ad Radhiyallahu “anhu dan 
menegurnya dengan keras. Sayyidina As'ad Radhiyallahu 'anhu berkata, 
“Dengarlah dulu apa yang ia ucapkan! Jika kamu menyukainya, terimalah. Jika 
setelah mendengarnya kamu tidak suka, maka tidak mengapa kamu 
melarangnya.” Usaid menjawab, “Ini adalah pendapat yang adil.” 

la pun mendengarkan Sayyidina Mus'ab bin Umair Radhiyallahu “anhu 
menceritakan kebaikan Islam dan membacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Usaid 
berkata, “Alangkah bagusnya kata-kata ini. Adakah yang lebih bagus darinya? 
Bagaimanakah caranya jika ada orang yang ingin masuk ke dalam agama 
kalian?” Mereka menjawab, “Hendaklah engkau mandi dan berpakaianlah 
dengan pakaian yang suci, lalu bacalah Kalimah Syahadat.” Usaid 
melaksanakan itu semua dan menjadi seorang muslim saat itu juga. 

Kemudian Sayyidina Usaid Radhiyallahu “anhu pergi menjumpai Sa'ad dan 
mengajak pergi bersamanya untuk menemui Sayyidina Mus'ab bin Umair 
Radhiyallahu “anhu, sehingga terjadilah dialog seperti di atas. Akhirnya Sa'ad 
bin Mu'adz pun memeluk Islam. Begitu masuk Islam, ia pergi menjumpai 
kaumnya, Bani Asyhal, dan berkata, “Wahai kaumku, bagaimanakah 
pendapatmu tentang diriku?” Kaumnya menjawab, “Engkau adalah orang yang 
paling mulia dan paling utama di antara kami.” Sayyidina Sa'ad Radhiyallahu 
“anhu berkata, “Jika demikian, haram bagiku berbicara, baik dengan laki-laki 
maupun wanita di antara kalian, sebelum kalian memeluk Islam dan beriman 
kepada Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam!” Dengan ucapannya 
itu, seluruh Bani Asyhal, baik lelaki maupun wanitanya memeluk Islam, 
sehingga Sayyidina Mush'ab Radhiyallahu “anhu semakin sibuk mengajar 
mereka. (dari Kitab Talgih) 

Faidah 

Demikianlah kebiasaan para shahabat Radhiyallahu 'anhum secara 
umum. Jika mereka telah memeluk Islam, mereka langsung menjadi da'i. Apa 
pun perkara agama yang mereka dapatkan, mereka langsung menyebarkan 
dan menyampaikannya kepada orang lain. Bertabligh dan menyampaikan 
kebaikan kepada orang lain adalah kerja utama mereka, tanpa terhalang oleh 
bertani, berdagang, ataupun pekerjaan-pekerjaan lain. 


3 

4. Kisah Sayyidina Ubay bin Ka'ab Radhiyallahu “anhu Mengajarkan 
Agama : . 

Sayyidina Ubay bin Ka'ab Radhiyallahu “anhu adalah seorang shahabat 

masyhur dan juga terkenal sebagai qari’. la sudah pandai membaca dan 


. 


Semangat Menuntut Ilmu dan Mendalaminya 115 


menulis sebelum masuk Islam. Padahal pada umumnya Bangsa Arab ketika itu 
tidak pandai membaca dan menulis. Setelah masuk Islam, ia semakin terkenal. 
Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam memberikan tugas kepadanya 
sebagai pencatat wahyu. la mahir dalam Al-Qur'an dan termasuk orang yang 
hapal Al-Qur'an semasa hidup Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam. 
Beliau bersabda, “ Ubay bin Ka'ab adalah Qari’ besar dari umatku.” 


Sayyidina Ubay Radhiyallahu “anhu senantiasa mengkhatamkan Al-Qur'an 
setiap delapan malam dalam Tahajjudnya. Pernah Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda kepada Sayyidina Ubay bin Ka'ab 
Radhiyallahu “anhu, “Allah telah menyuruhku untuk membacakan Al-Qur'an 
kepadamu.” Sayyidina Ubay Radhiyallahu 'anhu bertanya, “Ya Rasulullah, 
apakah Allah Subhaanahu wata'ala menyebut namaku?” Beliau menjawab, 
“Ya, Allah menyebut namamu.” Mendengar itu, ia menangis karena bahagia. 
Seorang penyair berkata: 


كر ميا دست UWUS‏ 


Disebutnya namaku lebih membahagiakanku 
Daripada apa saja yang ada di dalam perayaan ini 


Sayyidina Jundub bin Abdullah Radhiyallahu “anhu berkata, “Aku datang 
ke Madinah untuk menuntut ilmu. Beberapa ulama sedang mengajarkan 
hadits di Masjid Nabawi. Setiap murid duduk berkelompok menghadap 
gurunya masing-masing. Ketika aku melewati kelompok-kelompok tersebut, 
aku sampai ke satu kelompok yang pengajarnya seperti seorang rhusafir. la 
hanya memakai dua helai kain di tubuhnya. la duduk sambil mengajarkan 
hadits-hadits. Aku bertanya kepada orang-orang di sana, ‘Siapakah syaikh ini?” 
Mereka menjawab, “Dialah imam Kaum Muslimin, Sayyidina Ubay bin Ka'ab 
Radhiyallahu “anhu.” Aku pun duduk di majelisnya. Setelah mengajar, ia pulang 
ke rumahnya dan aku mengikutinya dari belakang. Di sana aku menjumpai 
sebuah rumah tua yang sangat sederhana dan sedikit perabotnya. Ia menjalani 
hidup dengan sangat zuhud.” (dari Kitab Thabagat) 

Sayyidina Ubay bin Ka'ab Radhiyallahu “anhu berkata, “Pernah Baginda 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam (mengujiku) dengan bersabda, 


“Manakah ayat Al-Qur'an yang terbesar (dari segi keberkahan dan. 


keutamaannya)” Aku menjawab, “Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui.” 
Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam mengulangi pertanyaan itu. Karena 
menjaga adab, aku kembali memberikan jawaban yang sama. Kemudian 
Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam bertanya lagi untuk yang ketiga 
kalinya. Lalu aku menjawab, “Ayat Kursy Beliau gembira mendengar 
jawabanku dan bersabda, ‘Semoga Allah memberkahi ilmumu.” 

Ketika Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam sedang mengimami 
shalat, dalam bacaannya tertinggal satu ayat, maka Sayyidina Ubay 
Radhiyallahu “anhu mengingatkannya. Selesai shalat Baginda Nabi Shallallahu 
“alaihi wasallam bertanya, “Siapakah yang mengingatkanku tadi?” Sayyidina 
Ubay Radhiyallahu “anhu berkata, “Aku, ya Rasulullah.” Beliau bersabda, 


116 Kitab Kisah-Kisah Shahabat 


“Dalam dugadhku, engkaulah yang mengingatkanku.” (dari Kitab Musnad 
Ahmad) 


Faidah 

Meskipun Sayyidina Ubay Radhiyallahu “anhu sibuk dengan ilmu dan 
sebagai pencatat wahyu, ia selalu ikut berjuang di jalan Allah Subhaanahu 
wata'ala bersama Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam, sehingga tidak 
ada satu peperangan pun yang diikuti oleh beliau yang tidak ia sertai. 


5. „Kisah Keingintahuan Sayyidina Hudzaifah Radhiyallahu “anhu 
terhadap Fitnah-Fitnah yang akan Terjadi 

Sayyidina Hudzaifah Radhiyallahu “anhu adalah seorang shahabat yang 
terkenal. Ia dijuluki sebagai pemegang rahasia, karena Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam memberitahukan kepadanya daftar nama kaum 
munafik dan fitnah-fitnah yang akan terjadi. Suatu ketika Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam: memberitahu Sayyidina Hudzaifah Radhiyallahu 
“anhu semua fitnah yang akan terjadi hingga Hari Kiamat secara berurutan 
dengan menyebutkan tiga ratus orang nama pemimpinnya. Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam telah memberitahu kronologi fitnah tersebut, 
termasuk nama pembuat fitnah, nama ibunya, ayahnya, dan kabilahnya secara 
jelas. 

Sayyidina Hudzaifah Radhiyallahu “anhu berkata, “Orang-orang biasanya 
bertanya kepada Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam mengenai 
hal-hal yang baik, tetapi aku bertanya kepada beliau mengenai hal-hal yang 
buruk agar aku dapat menghindarinya. Pernah aku bertanya kepada Baginda 
Nabi Shallallahu “alaihi wasallam, Ya Rasulullah, setelah segala kebaikan yang 
ada disebabkan keberkahanmu ini, apakah nanti akan terjadi keburukan?" 
Beliau menjawab, Ya, keburukan akan datang.' Aku bertanya lagi, “Kebaikan 
akan kembali lagi atau tidak setelah keburukan itu?” Beliau menjawab, “Hai 
Hudzaifah, bacalah Kalamullah dan renungkanlah makna-maknanya, dan 
ikutilah hukum-hukumnya.' Karena rasa ingin tahu yang amat sangat, aku 
bertanya lagi, Ya Rasulullah, apakah setelah keburukan akan terjadi kebaikan 
lagi?” Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam menjawab “Ya, kebaikan akan 
kembali lagi, tetapi hati mereka tidak sebersih hati orang-orang sebelumnya.” 
Aku bertanya lagi, Ya Rasulullah, apakah setelah kebaikan itu akan kembali 
buruk lagi?’ Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam menjawab, ‘Ya, akan 
datang orang-orang yang menyesatkan manusia dan menarik mereka ke 
Jahannam.’ Aku bertanya, “Seandainya diriku berada pada zaman itu, apa yang 
harus aku lakukan?” Beliau bersabda, Jika engkau berada pada zaman itu, 
kemudian engkau menjumpai di dalam Umat Islam ada satu jamaah di bawah 
seorang pemimpin, maka sertailah mereka. Jika tidak ada, maka tinggalkanlah 
semua golongan yang saling berselisih, dan berdiamlah di tempat-tempat yang 
terpencil atau di bawah pohon. Tinggallah di sana hingga engkau mati!” 

Karena Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam telah 
memberitahukan nama orang-orang munafik kepada Sayyidina Hudzaifah 
Radhiyallahu “anhu, maka Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu selalu bertanya 


Semangat Menuntut Ilmu dan Mendalaminya 7 


kepadanya, “Adakah orang munafik di antara pejabat yang aku angkat?” 
Sayyidina Hudzaifah Radhiyallahu “anhu tidak pernah menjawabnya. Hanya 
sekali saja ia menjawab, “Ya, ada, satu orang. Namun, aku tidak akan 
menyebutkan namanya.” Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu lantas memecat 
pejabat tersebut. Kemungkinan besar Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu 
mengenalinya dari firasatnya sendiri. 

Jika ada orang yang meninggal dunia, Sayyidina Umar Radhiyallahu 'anhu 
akan bertanya, “Apakah Hudzaifah ikut menshalatkan jenazahnya?” Apabila 
Sayyidina Hudzaifah Radhiyallahu “anhu ikut, maka Sayyidina Umar 
Radhiyallahu “anhu pun ikut menshalatkannya. Jika tidak, Sayyidina Umar 
Radhiyallahu “anhu tidak menshalatkannya. 


Ketika Sayyidina Hudzaifah Radhiyallahu “anhu hampir wafat, ia menangis 
dengan penuh kecemasan dan ketakutan. Orang-orang di sekitarnya bertanya, 
“Mengapa engkau menangis?” Sayyidina Hudzaifah Radhiyallahu “anhu 
menjawab, "Aku menangis bukan karena takut meninggalkan dunia ini, 
bahkan aku mencintai kematian. Yang aku tangisi adalah aku tidak mengetahui 
apakah aku pergi dengan murka Allah Subhaanahu wata'ala atau dengan 
ridha-Nya?” Lalu, ia berkata, “Inilah detik-detik terakhir kehidupanku. Ya Allah, 
Engkau tahu bahwa aku mencintai-Mu! Untuk itu, berilah keberkahan dalam 
pertemuan dengan-Mu ini.” (H.R. Abu Dawud, dari Kitab Usudul Ghabah) 


6. Kisah Sayyidina Abu Hurairah Radhiyallahu “anhu Menghapal Hadits 

Sayyidina Abu Hurairah Radhiyallahu “anhu adalah seorang shahabat yang 
sangat terkenal dan sangat terhormat. la begitu banyak meriwayatkan hadits 
sehingga tidak tertandingi oleh shahabat lain. Orang-orang merasa heran 
terhadap dirinya karena dalam waktu yang sangat singkat, kira-kira dalam 
empat tahun, ia mampu mengingat “hadits-hadits Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam begitu banyak. Padahal ia masuk Islam pada tahun 
ketujuh Hijriyah dan Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam wafat 
pada tahun kesebelas Hijriyah. 


Ketika orang-orang bertanya, “Wahai Abu Hurairah, bagaimana engkau 
dapat menghapal hadits begitu banyak?” Sayyidina Abu Hurairah Radhiyallahu 
“anhu menceritakan sebabnya, “Orang-orang mengatakan bagaimana Abu 
Hurairah meriwayatkan banyak hadits. Pada umumnya, saudara-saudaraku 
Kaum Muhajirin adalah para pedagang, sehingga harus pulang pergi ke pasar. 
Sedangkan saudara-saudaraku Kaum Anshar adalah kaum petani, mereka 
selalu sibuk dalam urusan pertaniannya. Aku termasuk Ahlus Shuffah miskin 
yang selalu duduk di majelis Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam. 
Aku makan jika datang makanan, dan aku menerima apa adanya. Aku berada 
di dekat Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam ketika orang lain tidak 
bersama beliau dan aku menghapal sesuatu dari beliau yang orang lain tidak 
bisa menghapalnya. Suatu ketika, aku mengadukan daya hapalku kepada 
Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam. Beliau bersabda, “Hamparkan 
kain selimutmu!' Aku pun menghamparkan kain selimutku. Kemudian Baginda 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam memberi isyarat dengan kedua 


118 Kitab Kisah-Kisah Shahabat 


tangannya di atas selimut itu dan bersabda, 'Tempelkanlah kain itu!’ Aku pun 
menempelkannya ke dadaku. Sejak saat itu, aku tidak pernah lupa apapun 
yang telah aku hapal.” (H.R. Bukhari) 


Faidah 

Ahlus Shuffah adalah orang-orang yang tinggal di tempat seperti zawiyah 
(ruang berdzikir) Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam. Mereka tidak 
memiliki nafkah tertentu untuk hidup mereka. Mereka seolah-olah tamu 
Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam. Jika datang hadiah atau sedekah 
kepada Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam, dari situlah kebanyakan 
nafkah mereka. Sayyidina Abu Hurairah Radhiyallahu “anhu adalah salah 
seorang di antara mereka. Terkadang untuk beberapa lama, ia mengalami 
kelaparan. Ia kadang-kadang terlihat seperti terkena penyakit gila karena 
lapar, sebagaimana telah dikisahkan dalam Bab Ketiga Kisah Ke-7. Meskipun 
demikian, ia tetap sibuk menghapal hadits-hadits Baginda Nabi Shallallahu 
“alaihi wasallam. Sehingga karena kesungguhannya, sampai sekarang hadits 
dari riwayatnyalah yang paling banyak. Syaikh Ibnul Jauzi Rahmatullah “alaih 
menulis di dalam Kitab Talgih bahwa ada 5.374 hadits yang diriwayatkan oleh 
Sayyidina Abu Hurairah Radhiyallahu “anhu. 


Pernah Sayyidina Abu Hurairah Radhiyallahu “anhu meriwayatkan hadits 
tentang jenazah, bahwa Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam 
bersabda, “Barang siapa ikut shalat jenazah kemudian pulang, maka ia 
mendapat pahala satu girath. Apabila ia mengikuti sampai penguburannya, 
maka ia mendapat pahala dua girath. Satu girath itu lebih besar daripada 
Gunung Uhud.” Sayyidina Abdullah bin Umar Radhiyallahu ‘anhuma agak ragu- 
ragu dengan hadits ini. Ia berkata, “Wahai Abu Hurairah, pikirkanlah dulu 
sebelum mengatakannya.” Mendengar perkataan itu, Sayyidina Abu Hurairah 
Radhiyallahu “anhu marah, sehingga ia langsung mendatangi Sayyidatina 
“Aisyah Radhiyallahu “anha. Setibanya di sana, Sayyidina Abu Hurairah 
Radhiyallahu “anhu berkata, “Dengan bersumpah, aku bertanya kepada 
engkau. Adakah engkau pernah mendengar hadits Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam tentang girath?” Sayyidatina “Aisyah Radhiyallahu 
“anha menjawab, “Ya, aku pernah mendengarnya.” Kemudian Sayyidina Abu 
Hurairah Radhiyallahu “anhu berkata kepada Sayyidina Ibnu Umar 
Radhiyallahu 'anhuma, “Pada zaman Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi 
wasallam aku tidak pernah menanam pohon di kebun dan tidak pernah 
berjualan di pasar. Aku selalu berada di majelis Baginda Rasulullah Shallallahu 
(alaihi wasallam. Apa yang diucapkan oleh Baginda Rasulullah Shallallahu 
“alaihi wasallam, aku hapalkan, dan apa saja makanan yang datang, itulah 
yang aku makan.” Sayyidina Ibnu Umar Radhiyallahu “anhuma berkata, 
“Benar, engkau lebih sering bersama Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi 
wasallam, dan engkau iebih mengetahui mengenai hadits daripada kami.” 
idari Kitab Musnad Ahmad) 


Walau Sayyidina Abu Hurairah Radhiyallahu “anhu sangat sibuk, ia selalu 
membaca istighfar 12.000 kali setiap hari. Di tangannya selalu ada tali 


` 


Semangat Menuntut Ilmu dan Menyalaminya 119 


bersimpul sebanyak seribu simpul, dan ia tidak akan tidur pada malam hari 
sebelum membaca Subhaanallah sejumlah seribu simpul tersebut. (dari Kitab 
Tadzkiratul Huffazh) 


7. Kisah Terbunuhnya Musailamah dan Pengumpulan Al-Our'an 

Setelah Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam wafat, 
Musailamah Al-Kadzdzab yang di hadapan Baginda Rasulullah Shallallahu 
“alaihi wasallam pun sudah mengaku sebagai nabi, semakin menjadi-jadi. 
Karena ketika itu orang-orang Arab banyak yang murtad dari Islam, maka 
Musailamah semakin mendapatkan kekuatan, sehingga Sayyidina Abu Bakar 
Radhiyallahu “anhu memeranginya. Allah Subhaanahu wata'ala memberi 
kekuatan kepada Islam dan Musailamah dapat dibunuh. Akan tetapi, pada 
pertempuran itu, satu jamaah besar shahabat mati syahid, termasuk para 
hafizh Al-Our'an. u 


Sayyidina Umar bin Khaththab Radhiyallahu “anhu berkata kepada Amirul 
Mukminin, Sayyidina Abu Bakar Radhiyallahu “anhu, “Dalam pertempuran itu 
banyak para hafizh Al-Our'an yang syahid. Aku khawatir jika ada pertempuran 
lagi, akan semakin banyak hafizh Al-Qur'an yang mati syahid, . dan 
dikhawatirkan akan banyak bagian Al-Qur'an yang hilang. Untuk itu, sebaiknya 
Al-Qur'an ditulis di satu mushaf, agar selamat dan terjaga.” Sayyidina Abu 
Bakar Radhiyallahu 'anhu berkata, “Bagaimana aku berani mengerjakan 
sesuatu yang tidak pernah dikerjakan oleh Baginda Rasulullah Shallallahu 
“alaihi wasallam?” Namun Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu terus 
mendesaknya dan menyampaikan pentingnya mengumpulkan Al-Our'an. 


Akhirnya, Sayyidina Abu Bakar Radhiyallahu “anhu menyetujui usul 
Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu itu. Maka ia memanggil Sayyidina Zaid bin 
Tsabit Radhiyallahu “anhu (kisahnya akan diceritakan pada Bab Kesebelas 
Kisah Ke-18). Sayyidina Zaid Radhiyallahu “anhu bercerita, “Aku datang kepada 
Sayyidina Abu Bakar Radhiyallahu “anhu, sedangkan Sayyidina Umar 
Radhiyallahu “anhu sudah berada di situ pula.” Kemudian Sayyidina Abu Bakar 
Radhiyallahu “anhu menceritakan pembicaraannya dengan Sayyidina Umar 
Radhiyallahu “anhu mulai awal sampai akhir. Setelah itu Sayyidina Abu Bakar 
Radhiyallahu “anhu berkata, “Engkau seorang pemuda yang cerdas, orang- 
orang sangat mempercayaimu, dan tidak ada yang bersangka buruk 
terhadapmu. Selain itu, engkau termasuk penulis wahyu pada zaman Baginda 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam. Oleh sebab itu, kumpulkanlah 
Al-Qur'an yang ada pada orang-orang dan tulislah di satu mushaf.” 


Sayyidina Zaid Radhiyallahu “anhu berkata, “Demi Allah, seandainya aku 
diperintahkan memindahkan sebuah gunung dari suatu tempat ke tempat lain, 
hal itu lebih mudah bagiku daripada harus mengumpulkan Al-Qur'an.” Aku 
berkata kepada mereka, “Mengapa hal itu harus dilakukan, padahal Baginda 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam tidak pernah melakukannya?” Kedua 
orang tersebut terus memberikan pemahaman kepadaku (sampai aku 
menerima). Menurut sebuah riwayat, Sayyidina Abu Bakar Radhiyallahu “anhu 
berkata kepada Sayyidina Zaid Radhiyallahu “anhu, “Jika engkau menyetujui 


"120 Kitab Kisah-Kisah Shahabat 


pendapat Umar, maka aku akan memerintahkannya. Jika engkau tidak setuju, 
maka aku tidak berniat memerintahkannya.” 


Sayyidina Zaid Radhiyallahu “anhu bercerita, “Setelah lama membahasnya 
dengan mereka, akhirnya Allah Subhaanahu wata'ala membukakan hatiku 
untuk mengumpulkan Al-Qur'an menjadi satu. Untuk menunaikan perintah 
itu, aku mencari dan mengumpulkan Al-Qur'an yang tertulis di tempat yang 
terpisah-pisah dan yang tersimpan di dada para shahabat Radhiyallahu 
'anhum.” (H.R. Bukhari) 

Faidah 

Dalam kisah ini kita dapat mengetahui tentang ketaatan para shahabat 
Radhiyallahu “anhum kepada Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam. Bagi 
mereka, lebih mudah memindahkan gunung daripada harus melakukan 
sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Baginda Nabi Shallallahu “alaihi 
wasallam. Allah Subhaanahu wata'ala pasti menganugerahkan pahala yang 
besar di dalam buku catatan amal para shahabat Radhiyallahu 'anhum, karena 
jasa mereka dalam mengumpulkan Al-Our'an yang merupakan dasar agama. 


Sayyidina Zaid Radhiyallahu “anhu begitu hati-hati dalam mengumpulkan 
Al-Qur'an, sehingga ia tidak mengambil ayat yang tidak tertulis. la hanya 
mengumpulkan catatan-catatan yang telah ditulis pada masa Baginda Nabi 
Shallallahu “alaihi wasallam masih hidup, kemudian mencocokkannya dengan 
Al-Qur'an yang ada di dada para shahabat Radhiyallahu “anhum yang hapal 
Al-Our'an. 

Untuk mengumpulkannya diperlukan usaha yang sangat gigih, karena 
ayat-ayat Al-Qur'an telah ditulis di tempat yang terpisah-pisah. Namun 
Alhamdulillah, semuanya dapat dikumpulkan. Sayyidina Ubay bin Ka'ab 
Radhiyallahu “anhu yang dinyatakan oleh Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi 
wasallam sebagai orang yang paling mahir dalam Al-Qur'an selalu ikut 
membantu usaha ini. Melalui usaha ini, seluruh Al-Qur'an telah dikumpulkan 
untuk pertama kalinya oleh para shahabat Radhiyallahu ‘anhum. 


8. Kisah Kehati-hatian Sayyidina Ibnu Mas'ud Radhiyallahu 'anhu dalam 

Meriwayatkan Hadits 

Sayyidina Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu “anhu adalah shahabat yang 
terkenal. Ia termasuk shahabat yang ahli fatwa. la masuk Islam pada masa 
permulaan dan telah ikut hijrah ke Habasyah. Ia selalu menyertai setiap 
peperangan Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam dan menjadi 
pelayan khusus beliau, sehingga ia dijuluki Shahibul Na'al (Khadim Sandal 
Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi: wasallam), Shahibul Wisadah (Khadim 
Bantal Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam), Shahibul Mathharah 
4Khadim Air Wudhu Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam). Itulah 
gelar-gelar yang ia sandang, karena ia yang banyak melakukan perkhidmatan 
tersebut. . 

Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam pernah bersabda 
mengenai dirinya, “Seandainya aku memilih pemimpin dari kalian tanpa 
musyawarah, maka Abdullah bin Mas'ud yang akan aku pilih.” Beliau juga 


+ 
Semangat Menuntut Ilmu dan Mendalgminya 121 


bersabda kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu “anhu, “Kamu 
boleh berjumpa denganku setiap waktu.” Baginda Nabi Shallallahu “alaihi 
wasallam bersabda pula, “Jika kalian ingin membaca Al-Qur'an sesuai dengan 
bacaan ketika diturunkan, maka bacalah seperti bacaan Abdullah bin Mas'ud.” 
Sabda Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam yang lain, “Jika Abdullah bin 
Mas'ud meriwayatkan hadits, maka percayailah kebenarannya.” 


Sayyidina Abu Musa Asy'ari Radhiyallahu “anhu berkata, “Ketika kami 
datang dari Yaman, beberapa lama kami mengira bahwa Sayyidina Ibnu 
Mas'ud Radhiyallahu “anhu termasuk Ahlul Bait. Sebab, ia dan ibunya sering 
keluar masuk rumah Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam 
sebagaimana ahli rumahnya.” (H.R. Bukhari) 


Syaikh Abu Amr Syaibani Rahmatullah “alaih berkata, “Selama setahun 
aku tinggal bersama Sayyidina Ibnu Mas'ud Radhiyallahu “anhu, tidak pernah 
aku dengar satu ucapan pun darinya yang ia nisbatkan kepada Baginda 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam. Tetapi bila terkadang ia meriwayatkan 
hadits dari Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam, tubuhnya akan 
bergetar.” Syaikh Amr bin Maimun Rahmatullah 'alaih berkata, “Setiap hari 
Kamis, selama setahun, aku selalu hadir di majelis Sayyidina Ibnu Mas'ud 
Radhiyallahu “anhu, dan tidak pernah aku dengar satu ucapan pun yang 
dinisbatkan kepada Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam. 


Pernah ia meriwayatkan hadits Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam, 
dan hadits tersebut keluar dengan lancar dari lidahnya. Seketika itu pula 
seluruh tubuhnya bergetar, air matanya menetes, keringat bercucuran dari 
keningnya, dan urat-uratnya menegang. ذا‎ berkata, “Insyaallah, inilah yang 
disabdakan oleh Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam.' Atau ia berkata, 
“Hampir seperti inilah sabda Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam." 
Atau, “Hadits ini kurang lebih demikian.” (dari Kitab Muqaddimah Awjaz dan 
Musnad Ahmad) 


Faidah . 
Demikianlah kehati-hatian para shahabat Radhiyallahu 'anhum dalam 
meriwayatkan hadits Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam, karena beliau 
bersabda, “Barangsiapa sengaja berdusta atas namaku, buatlah tempat tinggal 
di Neraka Jahannam!” Karena kekhawatiran itulah, walaupun mereka 
mengetahui betul apa yang disabdakan Baginda Nabi Shallallahu “alaihi 
wasallam, mereka tidak begitu saja mengatakan bahwa Baginda Nabi 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda demikian, karena takut terjerumus 
dalam kedustaan. Sebaliknya, lihat keadaan kita, tanpa meneliti, kita begitu - 
saja menukil satu hadits tanpa rasa takut sedikit pun. Padahal, periwayatan 
apa pun yang disandarkan kepada beliau memiliki tanggung jawab besar. 

Dalam urusan fitjih, Madzhab Hanafi banyak menggunakan riwayat 
Sayyidina Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu “anhu. 
9. Kisah Perjalanan Seseorang dari Madinah ke Damaskus Hanya untuk 

Sebuah Hadits 

Syaikh Katsir bin Qais Rahmatullah “alaih berkata, “Suatu ketika aku 

x 


122 Kitab Kisah-Kisah Shahabat 


sedang duduk di majelis Sayyidina Abu Darda’ Radhiyallahu “anhu di Masjid 
Damaskus. Kemudian datanglah seorang lelaki menghampiri Sayyidina Abu 
Darda’ Radhiyallahu “anhu. Lalu, ia berkata, “Aku datang dari Madinah 
Munawwarah hanya untuk mendengar sebuah hadits dari Tuan, karena aku 
mendengar bahwa engkau telah mendengar hadits tersebut langsung dari 
Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam. Sayyidina Abu Darda 
Radhiyallahu “anhu bertanya kepada lelaki tersebut, “Apakah kamu ke sini 
untuk berdagang?” Lelaki itu menjawab, ‘Tidak.’ Sayyidina Abu Darda' 
Radhiyallahu “anhu bertanya lagi, “Apakah ada urusan lain?” Lelaki itu 
menjawab, Tidak ada. Aku datang kemari hanya untuk mengetahui hadits itu.’ 
Sayyidina Abu Darda’ Radhiyallahu “anhu berkata, "Aku mendengar Baginda 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Barangsiapa pergi menuntut 
ilmu, maka Allah Subhaanahu wata'ala memudahkan baginya jalan menuju 
surga. Para malaikat membentangkan sayapnya karena ridha kepada para 
penuntut ilmu, dan semua makhluk hidup di bumi dan di langit akan 
memohonkan ampunan bagi penuntut ilmu, hingga ikan-ikan di air pun 
memohonkan ampun baginya. Keutamaan ahli ilmu dibandingkan dengan ahli 
ibadah seperti keutamaan bulan dibandingkan dengan semua bintang-bintang 
di langit. Ulama adalah pewaris para Nabi Alaihimus salam. Para Nabi 
Alaihimus salam tidak mewariskan dinar atau dirham, tetapi mewariskan ilmu. 
Barangsiapa mendapatkannya, maka ia telah memperoleh kekayaan yang tak 
ternilai harganya.” (H.R. Ibnu Majah) 


Faidah 

Sayyidina Abu Darda' Radhiyallahu “anhu adalah seorang shahabat ahli 
figih dan dijuluki Hakiimul Ummah. Sayyidina Abu Darda' Radhiyallahu “anhu 
bercerita, “Semasa kenabian Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam, 
sebelum aku memeluk “Islam, usahaku adalah berdagang. Setelah memeluk 
Islam, aku ingin menyatukan antara berdagang dan ibadah. Ternyata, kedua 
hal itu tidak dapat disatukan. Akhirnya, kutinggalkan perdagangan. Meskipun 
seandainya aku memiliki toko di dekat pintu masjid, sehingga tidak pernah 
ketinggalan shalat berjamaah, dan setiap hari mendapat keuntungan empat 
puluh dinar, lalu semua keuntungan itu kusedekahkan, hatiku tetap tidak 
dapat menerimanya.” 

Seseorang bertanya, “Mengapa engkau tidak suka dengan perniagaan 
semacam itu? Padahal engkau tidak tertinggal shalat, dan engkau pun 
memperoleh keuntungan setiap hari yang bisa disedekahkan di jalan Allah 
Subhaanahu wata'ala.” Sayyidina Abu Darda’ Radhiyallahu “anhu menjawab, 
“Karena semua itu akan dihisab oleh Allah Subhaanahu wata'ala.” la juga 
pernah berkata, “Aku sangat mencintai mati karena rindu bertemu Tuhanku. 
Aku juga mencintai kemiskinan agar dapat memiliki sifat tawadhu', dan aku 
menyukai sakit karena dengannya terhapus dosa-dosaku.” (dari Kitab 
Tadzkiratul Huffazh) 


Dalam kisah di atas, hanya karena sebuah hadits, seseorang rela 
menempuh jarak yang begitu jauh. Perjalanan jauh bukanlah sesuatu yang 


Semangat Menuntut Ilmu dan Mendalaminya 3 


berat baginya untuk mendapatkan sebuah hadits. Perjalanan demi perjalanan 
yang jauh dilakukan hanya untuk mendengarkan dan mempelajari sebuah 
hadits. Hal itu merupakan sesuatu yang mudah baginya. 


Syaikh Sya'bi Rahmatullah “alaih adalah seorang muhaddits yang 
terkenal. Ia tinggal di Kufah. Suatu ketika ia mengajar hadits kepada murid- 
muridnya. la berkata, “Kalian mempelajari hadits-hadits ini dengan hanya 
tinggal di kotamu saja. Sedangkan orang-orang dahulu harus berjalan ke 
Madinah untuk mendapatkan hadits yang lebih sedikit dari ini. Saat itu tidak 
ada tempat untuk mempelajari hadits kecuali di Madinah. Di sanalah hadits- 
hadits itu tersimpan. Bagi para pecinta ilmu, mereka bersedia melakukan 
perjalanan-perjalanan jauh semata-mata untuk ilmu.” Syaikh Sa'id bin 
Musayyib Rahmatullah 'alaih, seorang tabi'in terkenal, berkata, “Aku berjalan 
kaki siang dan malam untuk mendapatkan hadits demi hadits.” 


Imam Bukhari Rahmatullah “alaih, imam para imam, lahir bulan Syawwal 
194 Hijriyah. Tahun 205 Hijriyah pada usia 11 tahun, ia mulai belajar hadits. Ia 
telah hapal seluruh kitab karangan gurunya, Syaikh Abdullah bin Mubarak 
Rahmatullah 'alaih, ketika ia masih kecil. Tahun 216 Hijriyah, ia memulai 
perjalanan "untuk memperdalam ilmunya, setelah mengumpulkan semua 
hadits di kota kelahirannya. Ayahnya telah meninggal dunia sehingga ia 
menjadi yatim. Oleh karena itu, ibunya ikut menemani perjalanannya. Mereka 
berjalan ke Balkha, Baghdad, Makkah, Bashrah, Kufah, Syam, Asgalan, Hims, 
dan Damaskus. Ke kota-kota inilah Imam Bukhari Rahmatullah “alaih pergi, 
dan ke setiap tempat yang tersimpan hadits-hadits. Biarpun umurnya masih 
sangat muda, ia sudah menjadi guru hadits. Ketika itu, janggutnya belum 
tumbuh sehelai pun. Imam Bukhari Rahmatullah “alaih berkata, “Aku menulis 
fatwa-fatwa para shahabat Radhiyallahu “anhum dan tabi'in pada umur 18 
tahun.” 


Syaikh Hasyid Rahmatullah “alaih dan seorang temannya berkata, “Kami 
bersama Imam Bukhari Rahmatullah “alaih selalu mendatangi seorang guru 
Untuk belajar. Kami dan teman-teman senantiasa menulis pelajaran, 
sedangkan Imam Bukhari Rahmatullah “alaih tidak pernah menulisnya hingga 
pulang. Setelah beberapa hari, kami mengingatkan dirinya, 'Waktumu telah 
banyak kamu sia-siakan!” Dia hanya diam. Setelah berkali-kali hal itu dikatakan 
kepadanya, barulah ia bicara, “Kalian ini menggangguku saja, ambillah apa 
yang telah kalian tulis.” Maka kami mengeluarkan kitab kumpulan hadits yang 
telah kami tulis sejumlah 15.000 hadits lebih. Kemudian ia membacakan 
semua hadits itu kepada kami melalui hapalannya, sehingga kami merasa 
takjub.” 


10. Kisah Semangat Sayyidina Abdullah bin Abbas Radhiyallahu ‘anhuma 
Menuntut Ilmu 
Sayyidina Abdullah bin Abbas Radhiyallahu “anhuma bercerita, “Setelah 
wafatnya Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam, aku berkata kepada 
seorang laki-laki Anshar, “Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam telah 
meninggalkan kita, tetapi banyak shahabat yang masih ada di antara kita. Mari 


124 Kitab Kisah-Kisah Shahabat 


kita temui mereka untuk menanyakan masalah-masalah agama dan kita 
menghapalkannya.' Laki-laki Anshar tersebut berkata, “Apakah orang-orang 
akan datang kepgdamu untuk menanyakan masalah agama, sedangkan 
sebagian besar shahabat masih hidup?” Singkatnya, laki-laki Anshar tadi tidak 
bersedia. 

Sayyidina Abdullah bin Abbas Radhiyallahu “anhuma melanjutkan 
ceritanya, “Aku pun terus mencari ilmu-ilmu agama. Jika aku mengetahui 
bahwa seseorang telah mendengar satu hadits dari Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam, aku langsung mendatangi dan menanyakannya. 
Aku mendapatkan khazanah ilmu yang sangat banyak dari Kaum Anshar. 
Sebagian shahabat yang aku datangi, jika aku tahu dia sedang tidur, maka aku 
menghamparkan kain untuk duduk di samping pintu rumahnya, walaupun 
wajah dan tubuhku kotor oleh debu yang dihembuskan angin, aku tetap 
menunggu. Setelah ia bangun, aku menyampaikan apa yang hendak aku 
ketahui. Shahabat tadi berkata, “Engkau adalah sepupu Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam, mengapa engkau menyusahkan diri? Seharusnya 
engkau memanggilku saja.” Aku menjawab, “Aku sedang menuntut ilmu, jadi 
akulah yang lebih berhak mendatangimu.' Sebagian shahabat yang lain 
bertanya, “Sejak kapan engkau duduk dan menungguku? Aku menjawab, 
“Cukup lama.” la berkata, “Engkau telah berbuat sesuatu yang tidak layak, 
mengapa tidak memberitahu sebelumnya?” Aku menjawab, “Hatiku tidak ingin 
hajatmu tertunda karena kepentinganku.' Aku pun terus mempelajari ilmu 
darinya. Hingga suatu ketika banyak orang yang belajar ilmu dariku. Laki-laki 
Anshar yang pernah aku ajak mencari ilmu, baru menyadari dan menyesal 
seraya berkata, “Anak ini ternyata lebih cerdas daripada kita.” (H.R. Darami) 


Faidah 

Karena semangatnya dalam mencari ilmu sejak kecil itulah, pada masanya 
Sayyidina Abdullah bin Abbas Radhiyallahu “anhuma telah dijuluki Hibrul 
Ummah (Pakar Umat) dan Bahrul Ilmi (Samudera Ilmu). la wafat di Thaif. 

` Orang yang mengimami shalat jenazahnya adalah Syaikh Muhammad bin Ali 
bin Abu Thalib Rahmatullah “alaih. Syaikh Muhammad Rahmatullah 'alaih 
berkata, “Pada hari ini, Imam Rabbani (Pendidik Besar) umat ini telah wafat.” 
Sayyidina Abdullah bin Umar Radhiyallahu 'anhuma berkata, “Orang yang 
paling mengetahui Asbabun Nuzul (sebab-sebab ayat Al-Our'an diturunkan) 
adalah Sayyidina Abdullah bin Abbas Radhiyallahu 'anhuma." Sayyidina Umar 
Radhiyallahu “anhu telah menempatkan Sayyidina Abdullah bin Abbas 
Radhiyallahu “anhuma di jajaran para ulama terkemuka. 

Itulah hasil pengorbanan dan kesungguhan Sayyidina Ibnu Abbas 
Radhiyallahu “anhuma dalam mencari ilmu. Seandainya ia hanya 
mengandalkan hubungan kerabat dengan Baginda Nabi Shallallahu “alaihi 
wasallam, tentu ia tidak akan mencapai derajat seperti itu. 


11. Kemuliaan Ilmu dan Adab-Adabnya 
Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Apabila kalian 
belajar ilmu dari seseorang, hendaklah merendahkan diri di hadapannya.” 


Semangat Menuntut Ilmu dan Mendalaminya 125 


Dalam kitab shahihnya, Imam Bukhari Rahmatullah “alaih meriwayatkan dari 
Syaikh Mujahid Rahmatullah “alaih bahwa barangsiapa ketika mencari ilmu 
bersifat malu atau sombong, maka ia tidak akan mendapatkannya. Sayyidina 
Ali Radhiyallahu “anhu berkata, “Siapa saja yang telah mengajarkan satu huruf 
kepadaku, maka aku adalah hamba sahayanya, apakah dia akan 
membebaskanku atau menjualku.” Syaikh Yahya bin Katsir Rahmatullah ‘alaih 
berkata, “Ilmu tidak dapat diperoleh dengan bermalas-malasan.” Imam Syafi'i 
Rahmatullah 'alaih berkata, “Apabila seseorang belajar ilmu setengah hati dan 
merasa sudah cukup, maka ia tidak akan pernah berhasil. Tetapi, orang yang 
belajar disertai tawadhu' dan mau bersusah-payah, itulah orang yang akan 
berhasil.” Syaikh Mughirah Rahmatullah “alaih berkata, “Kami selalu takut 
kepada guru kami, yaitu Syaikh Ibrahim Rahmatullah “alaih, sebagaimana rasa 
takut kepada raja.” 

Syaikh Yahya bin Ma'in Rahmatullah “alaih adalah seorang muhaddits 
besar. Imam Bukhari Rahmatullah 'alaih pernah berkata mengenai dirinya, 
“Belum pernah aku melihat seseorang memuliakan para muhadiitsin, 
melebihi Syaikh Yahya bin Ma'in Rahmatullah “alaih.” Imam Abu Yusuf 
Rahmatullah 'alaih berkata, “Saya mendengar dari para ulama, “Barangsiapa 
tidak memuliakan guru, ia tidak akan berhasil.” 


Dari kisah di atas, selain dapat mengetahui tentang ketawadhu'an dan 
kerendahan hati Sayyidina Ibnu Abbas Radhiyallahu “anhuma terhadap 
gurunya, kita juga dapat mengetahui akan kecintaan dan perhatiannya 
terhadap ilmu. Apabila ia mendengar ada hadits yang tersimpan pada 
seseorang, ia akan langsung mendatanginya dan mempelajarinya, meskipun 
harus menanggung kesusahan dan penderitaan. Tanpa usaha dan susah 
payah, jangankan ilmu, sesuatu yang sepele pun tidak akan pernah 
didapatkan. < 


MA eta‏ سه الَا 


Barangsiapa mencari derajat yang tinggi 
Hendaklah ia berjaga pada malam hari 


12. Jasa-jasa Para Ulama dalam Menjaga Ilmu 

Syaikh Harits bin Yazid, Syaikh Ibnu Syubrumah, Syaikh Oa'ga', dan Syaikh 
Mughirah Rahmatullah “alaihim adalah empat ulama yang senantiasa 
bermudzakarah tentang ilmu setelah Shalat Isya’, dan tidak seorang pun yang 
meninggalkan majelis sampai adzan Shubuh. Syaikh Laits bin Sa'ad 
Rahmatullah “alaih berkata, “Setelah Shalat Isya', Imam Zuhri Rahmatullah 
'alaih dalam keadaan mempunyai wudhu, duduk membahas hadits hingga 
waktu Shubuh.” (H.R. Darami) 

Syaikh Darawardi Rahmatullah “alaih mengatakan bahwa ia pernah 
melihat Imam Abu Hanifah Rahmatullah “alaih dan Imam Malik Rahmatullah 
“alaih, setelah Shalat Isya’ di Masjid Nabawi, membahas satu masalah ilmu. 
Mereka terus bermudzakarah tanpa mencela, mengkritik, dan tanpa saling 


126 Kitab Kisah-Kisah Shahabat 


menyalafikan hingga Shubuh tiba. Di tempat itu pula mereka Shalat Shubuh. 
(dari Kitab Mugaddimah) 


Syaikh Ibnu Furat Baghdadi Rahmatullah “alaih adalah seorang 
muhaddits. Ketika wafat, ia meninggalkan 18 peti penuh berisi kitab yang 
kebanyakan ditulisnya sendiri. Bagi para muhadditsin, tulisan tangan Syaikh 
Ibnu Furat Baghdadi Rahmatullah “alaih tersebut, dapat menjadi bukti dalam 
kebenaran periwayatan dan kekuatan hapalannya. 


Seorang muhaddits terkenal, Syaikh Ibnul Jauzi Rahmatullah “alaih, pada 
umur tiga tahun telah berpisah dengan ayahnya, sehingga ia tumbuh sebagai 
anak yatim. Sedemikian keras usahanya, ia tidak pernah pergi jauh dari 
rumahnya kecuali untuk Shalat Jum'at. la pernah berkata di atas mimbar, “Aku 
telah menulis 2.000 jilid kitab dengan jari-jariku ini.” Lebih dari 250 kitab 
adalah karangannya sendiri. Setiap hari, ia membiasakan diri menulis empat 
jilid, sehingga tidak ada sedikit pun waktu yang tersia-sia. Majelisnya begitu 
ramai, terkadang lebih dari 100.000 murid yang menghadirinya. Para pejabat, 
para menteri, dan sultan-sultan pun hadir dalam majelisnya. Syaikh Ibnul Jauzi 
Rahmatullah “alaih berkata, “100.000 orang telah berbai'at kepadaku dan 
20.000 orang masuk Islam di tanganku.” Pada masa itu, tekanan dari kelompok 
Syi'ah sangat keras, sehingga ia harus menanggung penderitaan. (dari Kitab 
Tadzkirah) 

Selama menulis hadits-hadits, ia mengumpulkan serpihan-serpihan pena. 
Menjelang wafatnya, ia berwasiat, “Panaskanlah air dengan membakar 
serpihan-serpihan penaku untuk memandikanku.” Diceritakan bahwa setelah 
digunakan memanaskan air untuk memandikan jenazahnya, serpihan-serpihan 
penanya itu masih banyak tersisa. 


Syaikh Yahya bin Ma'in Rahmatullah “alaih adalah seorang guru hadits 
yang terkenal. Ia berkata, “Saya telah menulis satu juta hadits dengan tangan 
sendiri.” Syaikh Ibnu Jarir Thabari Rahmatullah “alaih adalah seorang ahli 
tarikh yang ternama. la adalah pakar biografi para shahabat Radhiyallahu 
'anhum dan tabi'in. la biasa menulis empat puluh lembar setiap hari, selama 
empat puluh tahun. Selepas ia wafat, para muridnya mengadakan 
perhitungan. Hasilnya, sejak baligh hingga wafatnya, ia menulis rata-rata 
empat belas lembar perhari. Kitab tarikhnya begitu terkenal dan mudah 
didapatkan. Saat hendak menulis kitab tarikh itu, ia berkata kepada orang- 
orang, “Kalian akan gembira dengan sejarah yang akan aku tulis.” Orang-orang 
bertanya, “Kira-kira berapa lembar yang akan engkau tulis?” Syaikh Ibnu Jarir 
Rahmatullah “alaih menjawab, “Kira-kira 30.000 lembar.” Kemudian orang- 
orang berkata, “Umur akan habis sebelum selesai membacanya.” Syaikh Ibnu 
Jarir Rahmatullah “alaih langsung berucap, “Inna lillahi Semangat keilmuan 
telah menurun.” Akhirnya, ia meringkas tulisannya menjadi kurang lebih 3.000 
lembar. Begitu juga kisah kitab tafsirnya sangat terkenal dan kitab tafsir 
tersebut mudah didapatkan. 


Imam Daruguthni Rahmatullah “alaih adalah seorang pengarang kitab 
hadits yang terkenal. Untuk mendapatkan hadits-hadits Baginda Rasulullah 


Semangat Menuntut Ilmu dan Mendalaminya 127 


Shallallahu “alaihi wasallam, ia telah mengadakan perjalanan ke Baghdad, 
Bashrah, Kufah, Wasith, Mesir, dan Syam. Ketika ia duduk di depan gurunya 
yang sedang membaca, Imam Daruguthni Rahmatullah “alaih sibuk menulis 
kitab lain. Seorang temannya menegur, “Mengapa perhatianmu tertuju 
kepada kitab lain?” la menjawab, “Daya tangkapku dan daya tangkapmu 
berbeda. Sekarang katakan, berapa hadits yang telah dibacakan guru tadi?” 
Sejenak temannya berpikir, lalu Imam Daruguthni Rahmatullah “alaih berkata, 
“Guru telah membacakan 18 hadits, yang pertama berbunyi demikian, yang 
kedua berbunyi demikian.” ta menyebutkan semua hadits tersebut dengan 
urut lengkap dengan sanadnya. 


Hafizh Atsram Rahmatullah “alaih adalah seorang muhaddits. Ia 
mempunyai kekuatan hapalan yang luar biasa. Ketika pergi haji, ia mendatangi 
dua orang syaikhul hadits yang terkenal dari Khurasan. Kedua syaikh tersebut 
membuat dua majelis yang terpisah di Masjidil Haram. Setiap majelis diikuti 
banyak peserta yang belajar hadits. Hafizh Atsram Rahmatullah “alaih duduk di 
antara dua majelis tersebut, dan hadits-hadits dari kedua syaikh itu ditulis 
olehnya dalam waktu bersamaan. 


Syaikh Abdullah bin Mubarak Rahmatullah “alaih adalah seorang 
muhaddits terkenal (usahanya dalam mempelajari hadits sangat masyhur). Ia 
berkata, “Aku telah mempelajari hadits dari 4.000 guru.” Syaikh Ali bin Hasan 
Rahmatullah “alaih bercerita, “Pada suatu malam yang sangat dingin, setelah 
Shalat Isya’, aku dan Abdullah bin Mubarak Rahmatullah “alaih keluar dari 
masjid. Kami mulai membahas hadits di dekat pintu masjid sambil berdiri. Aku 
memberikan pendapat mengenai sebuah hadits, dan ia menjelaskannya. 
Begitulah seterusnya, hingga tidak terasa adzan Shubuh pun tiba.” 


Syaikh Humaidi Rahmatullah “alaih adalah seorang muhaddits yang telah 
mengumpulkan hadits-hadits Imam Bukhari dan Imam Muslim Rahmatullah 
'alaihima dalam satu kitab. la sibuk menulis semalam suntuk. Pada musim 
panas, jika panas mulai menyengatnya, ia memenuhi bejana dengan air, lalu 
duduk di dalamnya dan terus menulis. Ia biasa menyendiri. Ia juga seorang 
penyair. Diantara syairnya adalah : 


NN aa nai 
gegis Fi SN EA Heat g as 


Perjumpaan dengan manusia tidak berfaidah apa-apa 
Selain kesia-siaan dan omong kosong belaka 

Maka sedikitkanlah berjumpa dengan manusia. 

Kecuali bertemu dengan guru untuk mengambil ilmunya 
Atau bertemu mursyid untuk memperbaiki jiwa 


Imam Thabarani Rahmatullah “alaih adalah seorang muhaddits terkenal 
yang juga telah menulis banyak kitab. Melihat karangannya yang begitu 
banyak, seseorang bertanya, “Bagaimana Tuan dapat menulisnya?” Ia 
menjawab, “Selama 30 tahun, aku duduk di atas karung goni.” Maksudnya, 


128 Kitab Kisah-Kisah Shahabat 


siang dan malam Imam Thabarani Rahmatullah “alaih duduk di atas karung 
goni untuk menulis. Syaikh Abul Abbas Syirazi Rahmatullah “alaih berkata, 
“Aku telah menulis dari Thabarani sebanyak 300.000 hadits.” 


Imam Abu Hanifah Rahmatullah “alaih sangat teliti dalam memeriksa 
kebenaran hadits mengenai nasikh dan mansukh. la telah mengumpulkan 
semua hadits dari para muhadits di Kufah, yang pada waktu itu dijuluki gudang 
ilmu. Jika ada seorang muhaddits dari luar Kufah datang, maka ia akan 
mengutus para muridnya untuk memastikan apakah masih ada haditsnya yang 
belum ia ketahui. Imam Abu Hanifah Rahmatullah “alaih biasa mengadakan 
sebuah majelis ilmu dengan mengumpulkan para ahli hadits, ahli figih, ahli 
lughah, dan sebagainya. Jika ada masalah, mereka akan membahasnya hingga 
dapat diselesaikan, yang kadangkala menghabiskan waktu selama sebulan. Jika 
masalah itu dapat dipecahkan, maka keputusannya akan dijadikan 
madzhabnya, kemudian ditulis. 1 


Siapakah yang tidak mengenal Imam Tirmidzi Rahmatullah “alaih? 
Keistimewaannya adalah banyaknya hadits yang diriwayatkan dan yang 
dihapalkannya. Kekuatan hapalannya dijadikan sebagai ungkapan atau kiasan?. 
Sebagian muhadditsin mengujinya dengan memperdengarkan kepadanya 40 
hadits yang tidak masyhur. Setelah mereka membacakan 40 hadits tersebut, ia 
langsung mengulangi semuanya dengan lancar. 

Imam Tirmidzi Rahmatullah ‘alaih berkata, “Dalam perjalanan ke Makkah 
Mukarramah aku telah menukil dua jilid kitab hadits karangan seorang syaikh. 
Secara tidak sengaja aku bertemu dengan syaikh pengarang kitab itu, dan aku 
memohon kepadanya agar mau memperdengarkan dua jilid kitab hadits itu, 
untuk mencocokkan nukilanku. Syaikh tadi mengabulkan permohonanku. Aku 
mengira dua jilid nukilan kitab haditsku itu aku bawa. Namun, setelah aku 
menghadap syaikh, ternyata hanya dua jilid kertas-kertas kosong yang aku 
bawa. Syaikh tersebut mulai membacakannya. Tanpa sengaja terpandang 
olehnya bahwa yang di tanganku hanya kertas-kertas kosong. Ia begitu marah 
dan berkata, 'Kamu tidak tahu malu!” Aku pun menceritakan apa yang terjadi, 
dan berkata, “Apa yang Tuan bacakan, langsung aku hapal.” Namun, ia tidak 
percaya dan berkata, ‘Baiklah, sekarang coba bacakan! Aku pun membacakan 
semua hadits. Syaikh tadi berkata, “Mungkin kamu telah hapal hadits-hadits itu 
sebelumnya.” Aku menjawab, “Silakan bacakan hadits-hadits baru yang lain.” 
Syaikh itu membacakan 40 hadits lagi kepadaku. Aku langsung mengulang 40 
hadits tadi tanpa kesalahan.” 


Begitu hebat usaha para muhaditsin dalam menghapal dan menyebarkan 
hadits, sehingga jangankan mengikuti usaha mereka, menghitung jumlah 
mereka pun sangat sulit. 

Syaikh Gurthamah Rahmatullah ‘alaih termasuk seorang muhaddits yang 
tidak begitu dikenal. Seorang muridnya yang bernama Syaikh: Dawud 


$ Seperti ungkapan, “Orang itu kuat hapalannya seperti imam Tirmidzi!” 


Semangat Menuntut Ilmu dan Mendalaminya 129 


Rahmatullah “alaih berkata, “Banyak orang memuji kekuatan hapalan Syaikh 
Abu Hatim Rahmatullah “alaih dan muhadditsin yang lain. Padahal saya tidak 
melihat seorang yang hapalannya lebih kuat daripada Syaikh Ourthamah 
Rahmatullah “alaih. Suatu ketika saya pergi menjumpainya. Lalu ia berkata, 
'Ambillah salah satu dari kitab-kitab ini. Aku akan memperdengarkan semua 
isinya kepadamu!” Kemudian aku mengambil Kitab Al-Asyribah, selanjutnya ia 
membacakan seluruh isi kitab itu melalui hapalannya dengan cara terbalik dari 
bab terakhir hingga bab awal.” 


Syaikh Abu Zur'ah Rahmatullah “alaih mengatakan bahwa Imam Ahmad 
bin Hambal Rahmatullah “alaih hapal sejuta hadits. Syaikh Ishaq bin Rahawaih 
Rahmatullah “alaih berkata, “Aku telah mengumpulkan 100.000 hadits dan 
30.000 hadits di antaranya telah aku hapal.” Syaikh Khaffaf Rahmatullah “alaih 
berkata, “Syaikh Ishaq Rahmatullah “alaih telah mendiktekan kepada kami 
11.000 hadits melalui  hapalannya, kemudian ia mengulangi 
memperdengarkan seluruh hadits tersebut secara berurutan tanpa ada 
kesalahan sedikit pun.” 


Dalam umur 16 tahun, Syaikh Abu Sa'ad Al-Ashbahani Al-Baghdadi 
Rahmatullah “alaih pergi ke Baghdad untuk mendengar hadits-hadits dari 
Syaikh Abu Nashr Rahmatullah “alaih. Dalam perjalanannya, ia mendapat 
kabar bahwa Syaikh Abu Nashr Rahmatullah “alaih wafat. la pun langsung 
menangis menjerit-jerit, “Dari manakah akan kudapatkan sanadnya?” 
Menangis seperti ini, tidak akan terjadi kecuali ada hubungan cinta yang 
mendalam, sehingga setiap kali ia duduk untuk makan, air matanya 
bercucuran. Padahal Syaikh Abu Sa'ad Ashbahani Rahmatullah “alaih sendiri 
telah hapal semua hadits Shahih Muslim dan mendiktekan hadits-hadits 
Shahih Muslim tersebut melalui hapalannya kepada murid-muridnya. 
Disamping itu, ia telah pergi haji sebelas kali. 

Syaikh Abu Umar Dharir Rahmatullah “alaih sudah buta sejak lahir, namun 
ia tergolong hafizh hadits. Ia memiliki keahlian yang tinggi dalam ilmu figih, 
tarikh, faraidh, dan ilmu berhitung. 

Syaikh Abul Husain Ashfahani Rahmatullah 'alaih telah hapal hadits- 
hadits Shahih Bukhari dan Shahih Muslim dengan baik, khususnya hadits- 
hadits Shahih Bukhari, sehingga jika dibacakan sanadnya, ia mengetahui 
matan haditsnya. Apabila dibacakan matan haditsnya, ia mengetahui 
sanadnya. 

Syaikh Tagiyuddin Ba'labaki Rahmatullah “alaih dalam masa empat bulan 
hapal seluruh hadits Shahih Muslim. la juga hapal Kitab Al-Jam'u Baina 
Shahihaini. la sangat shalih dan memiliki banyak karamah. Ja juga hapal- 
Al-Qur'an, dan dikatakan bahwa ia telah menghapal Surat Al-An'aam 
seluruhnya hanya dalam sehari. 

Syaikh Ibnu Suni Rahmatullah “alaih adalah murid yang paling terkenal di 
antara murid-murid Imam Nasa'i Rahmatullah “alaih. Ia terus sibuk menulis 
hadits sampai akhir hayatnya. Anaknya bercerita, “Ketika Ayahku sedang 
menulis, tiba-tiba ia meletakkan pena ke kotak tinta, lalu mengangkat kedua 


130 kitab Kisah-Kisah Shahabat 


tangannya seraya berdoa. Dalam keadaan seperti itulah ia telah meninggal 
dunia.” 


Allamah Saji Rahmatullah “alaih sudah menguasai ilmu figih semenjak 
kanak-kanak. Setelah itu, ia sibuk belajar ilmu hadits. Ia pernah menetap di 
Harat selama sepuluh tahun, dan selama itu pula ia telah menulis hadits 
Tirmidzi dengan tangannya sendiri sebanyak enam kali. Gurunya, Syaikh Ibnu 
Mandah Rahmatullah “alaih meninggal dunia ketika sedang mengajarkan Kitab 
Gharaib Syu'bah kepadanya selepas Shalat Isya'. Semangat keilmuan gurunya 
lebih patut dihargai daripada semangat muridnya, karena gurunya mengajar 
sampai akhir hayatnya. 

Syaikh Abu Amr Khaffaf Rahmatullah “alaih hapal 100.000 hadits dengan 
hapalan yang sangat kuat. Syaikh'Asyim bin Ali Rahmatullah “alaih (guru Imam 
Bukhari Rahmatullah “alaih) ketika sampai di Baghdad didatangi murid- 
muridnya lebih dari 100.000 orang. Pernah ada yang mencoba menghitung 
jumlah muridnya, ternyata semuanya berjumlah 120.000 orang. Karena 
demikian banyak muridnya, sebagian lafadz hadits yang diucapkannya harus 
diulang-ulang. Seorang muridnya berkata, “Kadangkala kata Haddatsana 
Laits... harus diulang sampai empat belas kali (oleh empat belas penyambung 
suara).” Memang demikian, jika yang hadir 120.000 orang, maka harus diulang 
beberapa kali. 

Ketika Syaikh Abu Muslim Bashri Rahmatullah “alaih tiba di Baghdad, ia 
mulai mengajar hadits di lapangan yang luas. Di antara orang-orang yang 
belajar, ada tujuh orang yang berdiri untuk mendiktekan apa yang telah 
diajarkannya, seolah-olah seperti orang yang mengulangi suara takbir pada 
shalat hari raya. Setelah pelajaran selesai, ketika jumlah botol tinta yang ada 
dalam majelis itu dihitung, ternyata jumlahnya 40.000 lebih, ini belum 
termasuk orang-orang yang hadir untuk mendengarkan saja. 


Begitu pula di majelis Syaikh Faryabi Rahmatullah “alaih, 316 orang 
membantu mendiktekan apa yang diajarkannya. Dari situ bisa diperkirakan 
berapa jumlah orang yang hadir dalam majelis. Berkat usaha dan jerih payah 
seperti inilah, sampai kini ilmu itu tetap berkembang. 


Imam Bukhari Rahmatullah “alaih berkata, “Saya telah memilih dari 
600.000 hadits sebanyak 7.275 hadits yang aku tulis dalam kitab Shahih 
Bukhari.” Setiap akan menulis satu hadits, ia shalat sunnah dua rakaat terlebih 
dahulu. Ketika di Baghdad, para muhadditsin mengujinya dengan menetapkan 
sepuluh orang penguji. Setiap penguji membacakan sepuluh hadits pilihan 
yang telah diubah (antara matan dengan sanadnya). Imam Bukhari 
Rahmatullah “alaih menjawab setiap hadits yang mereka bacakan, “Aku tidak 
mengetahui hadits ini.” Setelah mereka selesai dengan pertanyaannya masing- 
masing, Imam Bukhari Rahmatullah “alaih berkata kepada penguji yang 
pertama, “Engkau telah bertanya kepadaku hadits ini, dan hadits yang engkau 
bacakan tadi salah, seharusnya yang benar demikian. Hadits kedua yang kamu 
tanyakan adalah seperti ini, ini adalah salah, seharusnya yang benar 


yang dibacakan oleh para penguji. Lalu berkata, “Ini salah, yang benar adalah 
demikian.” 

Imam Muslim Rahmatullah “alaih mulai belajar ilmu hadits sejak usia 14 
tahun, dan menyibukkan diri dengan hadits hingga akhir hayatnya. la berkata, 
“Aku telah memilih dari 300.000 hadits, sebanyak 12.000 hadits untuk 
menyusun Kitab Shahih Muslim.” ١ 


Imam Abu Dawud Rahmatullah “alaih berkata, “Aku telah mendengar 
500.000 hadits, dan aku menyeleksinya untuk menyusun Kitab Sunan Abu 
Dawud yang berisi 4.800 hadits.” 


Syaikh Yusuf Mizzi Rahmatullah 'alaih adalah seorang muhadiits terkenal 
dan Imam dalam bidang Asmaur Rijal (ilmu tentang biodata perawi hadits). 
Pada mulanya ia belajar figih dan hadits di kotanya, setelah itu ia pergi ke 
Makkah, Madinah, Halab, Hamad, Ba'labak, dan negeri-negeri lain. Banyak 
sekali kitabnya yang ditulis dengan tangannya sendiri, antara lain Kitab 
Tahdzibul Kamal yang terdiri dari 200 jilid dan Kitabul Athraf yang terdiri dari 
80 jilid lebih. Sifatnya pendiam, sehingga jarang sekali berbicara dengan orang 
lain. la banyak menghabiskan waktunya untuk mempelajari kitab-kitab. Ia 
banyak mengalami penderitaan dari orang-orang yang dengki terhadapnya, 
tetapi ia tidak membalasnya. ١ 

Menulis tentang semua keadaan para muhadditsin tentu sangat sulit. 
Kitab-kitab besar pun tidak mampu menceritakan kehidupan dan pengorbanan 
mereka. Dalam kitab ini, saya hanya mengambil beberapa kisah saja dari 
kehidupan mereka sebagai contoh, agar kita dapat mengetahui bahwa 
keberadaan ilmu hadits yang masih tetap ada hingga kurun 1.350 tahun ini, 
adalah berkat usaha dan kesungguhan mereka. 


Orang yang mengaku dirinya penuntut ilmu, seberapa besar ia telah 
berusaha dan bersusah payah untuk itu? Bila kita ingin hadits-hadits Baginda 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bisa tersebar dan diamalkan, 
sedangkan kita senantiasa menyibukkan diri dengan kesenangan, 
kenyamanan, dan kemewahan dunia, maka ini adalah hayalan, mustahil, dan 
kalau bukan kegilaan, apa lagi namanya? ` 


BAB KESEMBILAN 


KETAATAN PARA SHAHABAT RADHIYALLAHU ‘ANHUM 
KEPADA PERINTAH DAN KEHENDAK 
BAGINDA RASULULLAH SHALLALLAHU "ALAIHI WASALLAM 


Para “shahabat Radhiyallahu “anhum adalah orang-orang yang selalu 
menaati Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam. Dari kisah-kisah 
sebelumnya, kita sudah banyak mengetahui ketaatan mereka. Dalam bab ini, 
saya akan menceritakan secara khusus beberapa kisah mereka, supaya kita 
bisa membandingkan keadaan kita dengan keadaan mereka. Sampai 
dimanakah tingkat ketaatan kita kepada Allah Subhaanahu wata'ala dan 
Rasul-Nya? Kita selalu berharap keberkahan, kemajuan, dan hasil seperti yang 
didapatkan oleh para shahabat Radhiyallahu “anhum. Bila kita benar-benar 
ingin mendapatkan hal itu, hendaknya kita melakukan amalan seperti yang 
dicontohkan oleh mereka. 


1. Kisah Sayyidina Abdullah bin Amr bin Ash Radhiyallahu “anhuma 

Membakar Selimutnya 

Sayyidina Abdullah bin Amr bin Ash Radhiyallahu 'anhuma bercerita, 
“Suatu hari, dalam suatu perjalanan bersama Baginda Rasulullah Shallallahu 
“alaihi wasallam, aku duduk di majelisnya. Saat itu, aku memakai kain selimut 
yang dicelup dengan 'Ushfur (celupan berwarna merah). Ketika Baginda 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam melihat kain itu, beliau berkata, “Apa 
yang kamu pakai?” Aku merasa dengan pertanyaan itu beliau tidak menyukai 
kain tersebut. Akhirnya, ketika aku pulang, aku melihat keluargaku sedang 
menyalakan api di dapur, maka kain itu aku campakkan ke dalam api itu. Pada 
hari berikutnya, aku hadir lagi di majelis Baginda Nabi Shallallahu “alaihi 
wasallam. Beliau bertanya kepadaku, “Mana kain itu?” Aku pun menceritakan 
apa yang aku lakukan. Beliau bersabda, “Mengapa tidak kamu berikan kepada 
salah satu kaum wanita di rumahmu? Wanita boleh memakai pakaian yang 
berwarna seperti itu.” (H.R. Abu Dawud) 


Faidah 

Sebenarnya kain itu tidak harus dibakar. Akan tetapi, karena hati tidak 
dapat menanggung kemarahan dan ketidaksukaan Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam, maka tidak terpikir olehnya cara yang lain. 
Berbeda dengan orang yang lemah seperti saya, dalam menghadapi masalah 
seperti itu, akan ada banyak kemungkinan yang akan diupayakan. Yaitu, 
seberapa jauh kemarahan beliau, dan kita dapat berdialog terlebih dahulu 
mengenainya atau apakah kita diizinkan memakainya dalam bentuk lain. Atau 
mungkin kita berpikir bahwa Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam 


Ketaatan Para Shahabat Rhadiyallahu'anhum kepada Perintah dan Kehendak... 133 


hanya bertanya, bukan melarang, dan berbagai kemungkinan lainnya. 


2. Kisah Seorang Shahabat Anshar Radhiyallahu. (anhu Merobohkan 

Bangunan Kubahnya 

Suatu ketika, Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam berjalan 
keluar rumah. Ketika sedang berjalan, beliau melihat sebuah kubah yang 
dibangun tinggi. Beliau bertanya kepada para shahabatnya, “Bangunan apa 
itu?” Para shahabat Radhiyallahu 'anhum memberitahukan kepada beliau 
bahwa itu kubah yang baru dibangun oleh seorang shahabat Anshar 
Radhiyallahu “anhu. Mendengar itu beliau hanya diam. 


Di lain waktu, shahabat Anshar tadi menemui Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam dan mengucapkan salam. Namun, beliau 
memalingkan wajahnya dan tidak menjawab salamnya. Shahabat Anshar itu, 
mengira mungkin salamnya tidak terdengar, sehingga ia mengulangi lagi 
salamnya. Tetapi, beliau tetap tidak menghiraukan dan tidak menjawab 
salamnya. Melihat sikap beliau yang demikian, shahabat Anshar itu tidak 
mampu menahan kegelisahannya. Lalu, ia bertanya kepada para shahabat 
Radhiyallahu 'anhum yang ada di tempat itu, mengapa Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam bersikap demikian kepadanya. Mereka pun 
menceritakan sebabnya, pada suatu hari, Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi 
wasallam berjalan-jalan, dan di tengah jalan beliau melihat kubah yang 
dibangun tinggi, beliau bertanya, “Milik siapakah bangunan ini?” 

Mendengar keterangan itu, shahabat Anshar itu segera pulang dan 
langsung menghancurkan dan meratakannya dengan tanah tanpa bekas. Ia 
tidak mengabarkan perbuatannya itu kepada Baginda Rasulullah Shallallahu 
“alaihi wasallam. Namun, secara kebetulan, pada saat yang lain, Baginda 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam kembali melewati tempat itu dan 
melihat kubah itu sudah tidak ada. Beliau menanyakannya kepada para 
shahabat Radhiyallahu “anhum. Para shahabat Radhiyallahu ‘anhum 
memberitahukan bahwa beberapa hari yang lalu, setelah beliau tidak 
mempedulikan shahabat Anshar tersebut, dan setelah mengetahui alasannya, 
shahabat tersebut langsung menghancurkan kubah itu. Beliau bersabda, 
“Setiap bangunan adalah musibah bagi pemiliknya, kecuali bangunan yang 
sangat diperlukan dan sangat darurat.” (H.R. Abu Dawud) 

Faidah 

Itulah kedalaman cinta para shahabat Radhiyallahu ‘anhum kepada 
Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam. Mereka tidak tahan jika 
melihat wajah beliau sedih atau menjadi penyebab beliau menunjukkan sikap . 
tidak suka. Shahabat Anshar tersebut telah merobohkan kubah tanpa 
memberitahukan kepada Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam, 
untuk menyenangkan hati beliau. Akan tetapi, secara kebetulan Baginda 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam melewati tempat itu, dan melihat 
kubah itu sudah tidak ada lagi. 


Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam sangat membenci orang-orang 
yang menyia-nyiakan uang untuk bangunan. Banyak hadits yang menyebutkan 


134 Kitab Kisah-Kisah Shahabat 


masalah itu. Rumah istri-istri Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam sendiri 
terbuat dari pelepah-pelepah kurma dan dindingnya hanya ditutup dengan 
kain karung agar orang-orang yang bukan mahram tidak dapat melihat ke 
dalam. Suatu ketika, Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam pergi ke 
suatu tempat. Kebetulan. Sayyidarina Ummu Salamah Radhiyallahu ‘anha 
memiliki sedikit harta. la membelanjakannya untuk membeli batu bata 
mentah, untuk dipasang sebagai pengganti dinding karung di rumahnya. 
Ketika Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam kembali, dan melihat 
perubahan di rumahnya, beliau bertanya kepada Sayyidatina Ummu Salamah 
Radhiyallahu ‘anha, “Mengapa kamu melakukan hal ini?” Sayyidatina Ummu 
Salamah Radhiyallahu “anha menjawab, “Ya Rasulullah, aku melakukannya 
agar tempat tinggal kita lebih tertutup.” Beliau bersabda, “Pembelanjaan 
seseorang yang terburuk adalah membelanjakan uang untuk bangunan.” 


Sayyidina Abdullah bin Amr Radhiyallahu “anhu berkata, “Suatu hari, aku 
dan ibuku sedang memperbaiki dinding rumah yang telah rusak. Lalu, Baginda 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam melihat kami dan menegur kami 
dengan bersabda, “Kematianmu sendiri I@bih dekat daripada runtuhnya 
dinding ini.” (H.R. Abu Dawud) 


3. Kisah Para Shahabat Radhiyallahu “anhum Melepaskan Kain Selimut 

Merah dari Untanya 

Sayyidina Rafi’ Radhiyallahu “anhu berkata, “Kami pernah bersama 
Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam dalam suatu perjalanan. Kami 
menyelimuti .unta-unta kami dengan kain yang bersulam benang-benang 
merah. Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Aku 
perhatikan warna merah telah menguasai kalian.” Mendengar hal itu, kami 
mendadak berdiri kebingungan, sehingga unta-unta kami berlari ke sana- 
kemari. Kemudian kami langsung melepaskan semua kain selimut merah itu 
dari unta-unta kami.” (H.R. Abu Dawud) 


Faidah 

Dalam kehidupan kita, hal itu merupakan sesuatu yang menakjubkan, 
namun dalam kehidupan shahabat, kejadian seperti itu bukan sesuatu yang 
aneh, karena memang begitulah pada umumnya kehidupan para shahabat 
Radhiyallahu “anhum. Dalam Bab Kesatu Kisah ke-3, ketika Perjanjian Damai 
Hudaibiyah berlangsung, Urwah bin Mas'ud datang sebagai utusan Kaum Kafir. 
Pada kesempatan itu pula, ia mengamati kehidupan Kaum Muslimin. 
Sekembalinya ke Makkah, ia berkata kepada kaumnya, “Aku pernah menjadi 
utusan untuk menemui raja-raja besar seperti raja Parsi, Romawi, dan 
Habasyah. Namun, aku tidak pernah menyaksikan pengagungan rakyat kepada 
rajanya di kerajaan-kerajaan itu, sebagaimana pengagungan shahabat- 
shahabat Muhammad (Shallallahu “alaihi wasallam) kepadanya. Mereka tidak 
membiarkan dahak Muhammad (Shallallahu “alaihi wasallam) jatuh ke tanah. 
Tangan mereka akan segera menadahinya, kemudian mengusapkannya "e 
badan dan wajah mereka. Apabila dia memerintah, setiap orang akan 
berlomba untuk melaksanakannya. Apabila dia berwudhu, para shahabatnya 


Ketaatan Para Shahabat Rhadiyallahu'anhum kepada Perintah dan Kehendak... 135 


akan berlarian berebut mendapatkan air cucurannya, lalu mengusapkannya ke 
badan mereka. Hampir-hampir mereka bertengkar untuk mendapatkan air 
tersebut. Apabila dia berbicara, semuanya akan diam dan tak seorang pun 
yang berani menatap wajahnya karena kewibawaannya.” (H.R. Bukhari) 


4. Kisah Sayyidina Waail Radhiyallahu “anhu Memotong Rambutnya 

karena Mendengarkan Lafadz Dzubab 

Sayyidina Waail bin Hujr Radhiyallahu “anhu berkata, “Suatu hari, aku 
datang untuk menemui Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam dan 
rambutku terurai panjang. Ketika aku duduk berhadapan dengan beliau, tiba- 
tiba beliau mengucapkan kata-kata, “Dzubab! Dzubab! (sesuatu yang buruk 
atau celaka). Aku berpikir bahwa beliau mengucapkan itu ditujukan kepada 
rambutku. Lantas, aku pulang dan segera memotong rambutku. Keesokan 
harinya, aku kembali duduk di majelis Baginda Nabi Shallallahu “alaihi 
wasallam. Beliau bersabda kepadaku, ‘Ucapanku tidak kutujukan untukmu. 
Tetapi, apa yang kamu kerjakan adalah baik.” (H.R. Abu Dawud) 


Faidah 

Makna Dzubab adalah celaka atau sesuatu yang buruk. Perkataan itu 
merupakan isyarat atau sindiran bagi orang yang telah berbuat salah. 
Meskipun Sayyidina Waail bin Hujr Radhiyallahu “anhu salah dalam memahami 
maksud yang sebenarnya, namun ia tetap menunaikannya tanpa menunda- 
nunda lagi. Padahal Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 
“Ucapanku tidak kutujukan untukmu.” Tetapi, ia memahami ucapan Baginda 
Nabi Shallallahu “alaihi wasallam untuk dirinya, sehingga ia segera memotong 
rambutnya. 


5. Kisah Kesusahan Sayyidina Ibnu Mas'ud Radhiyallahu “anhu ketika 
Salamnya Tidak Dijawab oleh Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi 
wasallam 
Pada masa permulaan Islam, berbicara dalam shalat masih dibolehkan, 

.tetapi kemudian dilarang. Suatu hari, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud 

Radhiyallahu “anhu datang menemui Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi 

wasallam ketika beliau sedang shalat. Seperti biasanya, ia mengucapkan 

salam. Karena saat itu berbicara dalam shalat sudah dilarang, Baginda 

Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam tidak menjawab salamnya. Sayyidina 

Ibnu Mas'ud Radhiyallahu “anhu berkata, “Karena beliau tidak menjawab 

salamku, muncullah berbagai dugaan dalam pikiranku, mungkin ada sikapku 

yang menyebabkan beliau tidak suka atau ada perbuatanku dahulu yang 
menyebabkan beliau marah. Setelah Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi 
wasallam menyelesaikan shalat, beliau bersabda, “Berbicara dalam shalat 
sudah tidak diperbolehkan. Oleh sebab itu, aku tidak menjawab salammu.” 
Mendengar penjelasan tersebut, barulah hati Sayyidina Abdullah bin Mas'ud 
Radhiyallahu “anhu merasa tenang. 


136 Kitab Kisah-Kisah Shahabat 


6. Kisah Kebiasaan Sayyidina Suhail bin Hanzhaliyah Radhiyallahu “anhu 
dan Kisah Sayyidina Khuraim Radhiyallahu “anhu Memotong 
Rambutnya 
Di Damaskus, tinggallah seorang shahabat bernama Sayyidina Suhail bin 

Hanzhaliyah Radhiyallahu “anhu yang sangat pendiam. la jarang bergaul 

dengan masyarakat, juga jarang pergi ke mana-mana. Sepanjang hari, ia selalu 

sibuk dengan shalat, bertasbih, dan berdzikir, serta pulang pergi ke masjid. 

Pernah di sebuah jalan, ia bertemu dengan shahabat Sayyidina Abu Darda' 

Radhiyallahu “anhu. Sayyidina Abu Darda’ Radhiyallahu “anhu berkata, “Wahai 

Suhail, berilah aku nasihat yang tidak merugikanmu dan aku mendapatkan 

manfaat dari nasihat itu.” Kemudian Sayyidina Suhail Radhiyallahu “anhu 

menceritakan satu kisah yang terjadi pada zaman Baginda Rasulullah 

Shallallahu “alaihi wasallam, atau memperdengerkan sebuah hadits Baginda 

Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam. 


Pada kesempatan lain, seperti biasanya Sayyidina Abu Darda’ 
Radhiyallahu “anhu meminta nasihat kepada Sayyidina Suhail Radhiyallahu 
anhu. la berkata, “Suatu ketika, Baginda Nabi Radhiyallahu “anhu bersabda, 
'Khuraim Asadi adalah orang yang baik, jika tidak ada padanya dua hal: 
Pertama, rambutnya terlalu panjang. Kedua, sarungnya melewati mata kaki.” 
Ketika berita itu sampai kepada Sayyidina Khuraim Radhiyallahu 'anhu, ia 
langsung mengambil pisau dan memotong rambutnya mulai batas bawah 
telinga, dan memakai sarung sampai pertengahan betisnya. (H.R. Abu Dawud) 


Faidah 

Sebagian. riwayat mengatakan bahwa Baginda Rasulullah Shallallahu 
“alaihi wasallam secara langsung menasihati Sayyidina Khuraim Radhiyallahu 
“anhu dengan dua perkara tadi. Kemudian ia bersumpah sejak saat itu tidak 
akan mengulangi lagi perbuatannya. Dalam kedua riwayat ini, tidak ada 
pertentangan sama sekali. Mungkin Baginda Rasulullah Shallallahu alaihi 
wasallam mengatakannya sendiri secara langsung, dan beliau juga 
mengatakannya pada saat Sayyidina Khuraim Radhiyallahu “anhu tidak ada, 
lalu orang lain yang mendengarnya, menyampaikan hal itu kepadanya. 


7. Kisah Sayyidina Ibnu Umar Radhiyallahu “anhuma Tidak Mau 

Berbicara dengan Anaknya 

Suatu ketika Sayyidina Abdullah bin Umar Radhiyallahu “anhuma 
mengatakan bahwa Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 
“Izinkanlah kaum wanita pergi ke masjid.” Salah seorang anak Sayyidina Ibnu 
Umar Radhiyallahu ‘anhuma berkata, “Aku tidak akan mengizinkan mereka 
pergi ke masjid, karena mungkin pada masa yang akan datang, dapat dijadikan 
alasan untuk kebebasan dan kerusakan.” 

Sayyidina Ibnu Umar Radhiyallahu “anhuma sangat marah kepada 
anaknya dan berkata, “Aku menyampaikan sabda Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam kepadamu tentang bolehnya wanita pergi ke 
masjid, tetapi kamu malah tidak mengizinkannya.” Setelah kejadian itu, 
Sayyidina Abdullah bin Umar Radhiyallahu “anhuma tidak berbicara lagi 


Ketaatan Para Shahabat Rhadiyallahu'anhum kepada Perintah dan Kehendak... 137 


dengan anaknya untuk selamanya. (H.R. Muslim dan Abu Dawud) 


Faidah 

Kerusakan yang dijadikan alasan oleh anak Sayyidina Ibnu Umar 
Radhiyallahu 'anhuma di masa yang akan. datang, adalah berdasarkan 
kerusakan yang dia lihat pada zamannya. Sayyidatina “Aisyah Radhiyallahu 
‘anha sendiri pernah berkata, “Seandainya Baginda Rasulullah Shallallahu 
“alaihi wasallam menyaksikan keadaan para wanita pada zaman ini, tentu 
beliau akan melarang para wanita pergi ke masjid.” Padahal zaman Sayyidatina 
“Aisyah Radhiyallahu ‘anha belum begitu jauh dari zaman Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam. 


Meskipun begitu, Sayyidina Ibnu Umar Radhiyallahu “anhuma tidak tahan 
ketika mendengar sabda Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam 
diragukan atau masih dipikir-pikir. Karena khawatir sabda Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam diingkari, ia rela tidak berbicara seumur. hidup 
dengan anaknya. 


Para shahabat Radhiyallahu ‘anhum sangat menjunjung tinggi sabda 
Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam, walaupun harus menahan 
penderitaan dan kesukaran, sehingga sangat sulit bagi mereka untuk melarang 
wanita pergi ke masjid. Meskipun ketika itu kerusakan dan fitnah sudah 
terlihat. 


Sayyidatina Atikah Radhiyallahu “anha adalah seorang shahabiyah yang 
telah menikah beberapa kali. Di antaranya dengan Sayyidina Umar 
Radhiyallahu “anhu. Sayyidatina Atikah Radhiyallahu ‘anha sangat suka pergi 
ke masjid. Padahal, Sayyidina Umar Radhiyallahu 'anhu tidak menyukainya. 
Pernah seseorang menyampaikan rasa ketidaksukaan Sayyidina Umar 
Radhiyallahu “anhu dengan kebiasaan istrinya itu. Namun, Sayyidatina Atikah 
Radhiyallahu “anha menjawab, “Kalau dia tidak suka, mengapa tidak 
melarangnya sendiri?” : 

Setelah Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu meninggal dunia, Sayyidatina 
Atikah Radhiyallahu ‘anha dinikahi oleh Sayyidina Zubair Radhiyallahu “anhu. 
Sayyidina Zubair Radhiyallahu “anhu juga merasa tidak senang dengan 
kebiasaan tersebut, tetapi ia tidak mempunyai alasan untuk melarangnya. 
Suatu ketika, Sayyidina Zubair Radhiyallahu “anhu duduk di jalan yang biasa 
dilewati istrinya untuk Shalat Isya. Ketika istrinya lewat di depannya, Sayyidina 
Zubair Radhiyallahu “anhu menggodanya. Suami tentu boleh menggoda 
istrinya, namun istrinya tidak mengetahui siapa yang menggodanya karena 
keadaannya gelap. Setelah peristiwa itu, Sayyidatina Atikah Radhiyallahu. 
“anha tidak lagi pergi ke masjid. Hari berikutnya, Sayyidina Zubair Radhiyallahu . 
“anhu bertanya kepadanya, “Mengapa engkau tidak pergi ke masjid lagi?” 
Sayyidatina Atikah Radhiyallahu “anha menjawab, “Sekarang, sudah bukan 
zamannya lagi.” 


138 kitab Kisah-Kisah Shahabat 


8. Kisah Sayyidina Ibnu Umar Radhiyallahu ‘anhuma Menjawab Sebuah 

Pertanyaan 

Seseorang bertanya kepada Sayyidina Abdullah bin Umar Radhiyallahu 
“anhuma, “Di dalam Al-Qur'an telah disebutkan mengenai shalat orang yang 
mukim dan shalat orang yang dalam ketakutan (Shalat Khauf), tetapi tidak 
disebutkan tentang shalat orang yang safar.” Sayyidina Abdullah bin Umar 
Radhiyallahu “anhuma menjawab, “Wahai Saudara! Allah Subhaanahu 
wata'ala telah mengutus Baginda Muhammad Shallallahu “alaihi wasallam 
sebagai Nabi, dan kami dahulu adalah orang jahil yang tidak mengetahui apa- 
apa. Apa saja yang diamalkan oleh beliau, itulah yang kami amalkan.” (dari 
Kitab Syifa”) 
Faidah 

Maksudnya, setiap masalah itu tidak mesti dijelaskan secara rinci di 
dalam Al-Qur'an. Amalan Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam sudah 
cukup sebagai dasar. Beliau bersabda, “Aku telah diberi Al-Qur'an oleh Allah 
Subhaanahu wata'ala, dan aku diberi aturan-aturan hukum yang setingkat 
dengannya. Akan datang suatu masa orang-orang yang perutnya kenyang, 
duduk di atas kursi goyang, dan berkata, 'Cukuplah bagi kalian berpegang 
kepada Al-Qur'an dan mengamalkan apa yang diperintahkan di dalamnya?” 
(H.R. Abu Dawud) 


Yang dimaksud dengan perut kenyang adalah pemikiran yang rusak. Hal 
itu disebabkan oleh mabuk harta. 


9. Kisah Sayyidina Ibnu Mughaffal Radhiyallahu “anhu Tidak Mau 
Berbicara kepada Keponakannya Disebabkan Permainan Khadzaf 
Suatu hari, seorang keponakan Sayyidina Abdullah bin Mughaffal 

Radhiyallahu “anhu yang masih kecil sedang bermain khadzaf. Melihat hal itu, 

Ibnu Mughaffal Radhiyallahu “anhu berkata, “Hai keponakanku, jangan 

bermain khadzaf, karena Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam 

bersabda, “Khadzaf itu tidak memberikan keuntungan sedikit pun, tidak dapat 
digunakan untuk berburu, dan tidak dapat untuk melukai musuh, bahkan 
kadang-kadang dapat mencederai mata atau mematahkan gigi.” 
Keponakannya itu masih kecil, sehingga ketika pamannya tidak 
melihatnya, ia bermain khadzaf lagi. Ketika Sayyidina Ibnu Mughaffal 

Radhiyallahu “anhu mengetahui hal itu, ia berkata, “Sudah kusampaikan 

kepadamu sabda Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam, tetapi kamu 

masih juga bermain-main dengannya. Demi Allah, aku tidak akan berbicara lagi 
denganmu.” Dalam riwayat lain, ia berkata, “Demi Allah, aku tidak akan 
menyertai jenazahmu dan tidak akan menjengukmu ketika kamu sakit.” 

(H.R. Ibnu Majah dan Darami) 


* Dalam hadits ini Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam mengingatkan bahayanya kaum yang 
hanya berpegang kepada Al-Our'an dengan mengingkari sunnah. 


Ketaatan Para Shahabat Rhadiyallahu'anhum kepada Perintah dan Kehendak... 139 


Faidah 

Khadzaf adalah suatu permainan dengan meletakkan batu kerikil kecil di 
ujung ibu jari, lalu menjentikkannya dengan mengunakan jari yang lain. Pada 
umumnya, anak-anak menggemari permainan ini. Namun, permainan ini tidak 
dapat digunakan untuk berburu, bahkan kadang-kadang dapat melukai mata. 
Sayyidina Abdullah bin Mughaffal Radhiyallahu “anhu tidak bisa menahan diri 
melihat keponakannya tetap bermain khadzaf, padahal sabda Baginda Nabi 
Shallallahu 'alaihi wasallam sudah disampaikan kepadanya. 


Sedangkan kita, berapa banyak hadits Baginda Nabi Shallallahu “alaihi 
wasallam yang kita dengar dari pagi hingga sore? Seberapa jauh kita telah 
memperhatikannya? Setiap orang bisa membuat keputusan sendiri-sendiri 
tentang dirinya. 


10. Kisah tentang Janji Sayyidina Hakim bin Hizam Radhiyallahu “anhu 

untuk Tidak Meminta 

Suatu hari, Sayyidina Hakim bin Hizam Radhiyallahu “anhu datang kepada 
Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam untuk meminta sesuatu, 
kemudian beliau memberinya. Pada waktu yang lain, ia meminta lagi kepada 
Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam, beliau juga memberinya. 
Untuk ketiga kalinya ia datang dan meminta lagi, beliau pun memberinya lagi, 
seraya bersabda, “Hakim, harta itu bagaikan kebun yang hijau, kelihatannya 
sangat menarik. Sudah merupakan sifatnya, jika kita mendapatkannya dengan 
sikap merasa cukup (istighna”), maka di dalamnya ada keberkahan. Jika 
didapatkan dengan tamak dan rakus, maka di dalamnya tidak ada keberkahan. 
la makan terus tetapi tidak merasa kenyang (seperti penyakit sapi lapar)." 
Kemudian Sayyidina Hakim Radhiyallahu “anhu berkata, “Ya Rasulullah, 
semenjak saat ini, aku tidak akan meminta lagi kepada siapapun.” 


Pada waktu Sayyidina Abu Bakar Radhiyallahu “anhu menjadi khalifah, ia 
ingin memberikan sedikit harta kepada Sayyidina Hakim Radhiyallahu. “anhu 
dari Baitul Maal, tetapi ia menolaknya. Begitu juga ketika Sayyidina Umar 
Radhiyallahu “anhu menjadi khalifah, ia berkali-kali memaksa memberi harta 
kepada Sayyidina Hakim Radhiyallahu “anhu dari Baitul Maal, tetapi ia pun 
selalu menolaknya. (H.R. Bukhari) 


Faidah 
Itulah sebabnya harta kita tidak ada keberkahan di dalamnya, karena kita 
tenggelam dalam sifat tamak dan rakus terhadap harta. 


11. Kisah Sayyidina Hudzaifah Radhiyallahu “anhu Bertugas Menjadi 
Mata-Mata : 
Sayyidina Hudzaifah Radhiyallahu “anhu berkata, “Dalam Perang Khandak, 

kami menghadapi dua musuh. Pertama, musuh dari luar, yaitu orang-orang 

kafir Makkah yang dibantu oleh orang-orang kafir dari luar Makkah. Kedua, 
musuh dari dalam madinah, yaitu Kaum Yahudi Bani Ouraidzah yang setiap 
saat siap menyerang keluarga kami jika Madinah kosong. Ketika itu, kami 
sedang menghadapi pertempuran di luar Madinah. Orang-orang munafik 
meminta. izin kepada Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam tidak 


140 Kitab Kisah-Kisah Shahabat 


mengikuti peperangan dengan alasan untuk menjaga rumah mereka yang 
kosong dari serangan musuh. Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam 
pun mengizinkan mereka. 


Pada waktu itu, malam begitu gelap dan datang angin dahsyat yang 
belum pernah terjadi sebelumnya dan juga belum pernah terjadi sesudahnya. 
Jangankan untuk melihat orang yang berada di sebelah kami, melihat tangan 
kami sendiri pun tidak bisa. Halilintar sangat kuat menyambar diiringi gemuruh 
keras. Orang-orang munafik segera kembali ke rumah mereka. Sedangkan 
kami tinggal tiga ratus orang yang tetap berada di tempat itu. Terhadap 
kejadian itu, Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam mendatangi kami 
dan menanyakan keadaan kami satu persatu. Kemudian beliau lewat di 
depanku. Saat itu, aku tidak memiliki senjata untuk melawan musuh, juga 
tidak memiliki kain untuk berlindung dari udara dingin. Hanya ada satu kain 
kecil yang dapat menutupi anggota badan hingga ke lutut. Itu pun milik istriku. 
Aku duduk menelungkup ke tanah, Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi 
wasallam bertanya kepadaku, “Siapa kamu?’ Aku menjawab, “Hudzaifah.” 
Karena dingin dan malu, aku tidak dapat berdiri, aku tetap duduk telungkup. 
Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Huzdaifah, 
berdirilah! Pergilah ke tempat musuh, lalu bawalah berita yang sedang terjadi 
di sana” Ketika itu, aku sedang ketakutan dan kedinginan yang luar biasa. 
Namun, demi menunaikan perintah Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi 
wasallam, aku langsung berdiri, dan saat aku pergi beliau berdoa: 

ei 2 وسو‎ > tg» 2... ses “مه ومع‎ 

Sem as يديو‎ kaa Ak الله‎ 

Ya Allah, jagalah ia dari arah depan, belakang, samping kanan, samping kiri, 
dari atas, dan dari bawah!” 


Sayyidina Hudzaifah Radhiyallahu “anhu melanjutkan ceritanya, “Setelah 
beliau mengucapkan doa itu, rasa takut dan dinginku langsung hilang. Setiap 
melangkah, aku merasa seolah-olah berjalan dalam kehangatan. Baginda 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam juga berpesan agar aku jangan 
melakukan apa pun, kecuali melihat dengan sembunyi-sembunyi dan 
memperhatikan apa yang sedang terjadi, dan segera kembali lagi. Setibanya di 
sana, aku melihat api unggun sedang menyala. Orang-orang mengelilingi api 
unggun sambil memanaskan tangan mereka di dekat api, lalu 
menggosokkanya ke pinggang mereka. Tiba-tiba dari setiap penjuru terdengar 
seruan, “Kembali! Kembali!” Setiap pemimpin kabilah menyeru kaumnya agar 
segera kembali, karena tiba-tiba datang angin ribut dan hujan batu yang 
datang dari segala arah, menghujani kemah-kemah mereka. Tali-tali kemah 
mereka pun terputus, kuda-kuda dan hewan-hewan lainnya banyak yang mati. 


Abu Sufyan, yang saat itu menjadi panglima pasukan Kaum Kafir, sedang 
memanaskan kedua tangannya di atas api. Hatiku berkata, “Inilah kesempatan 
yang terbaik bagiku untuk membinasakannya!' Aku segera mengambil anak 
panah, lalu aku meletakkannya di busurnya. Namun, aku teringat pesan 
Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam agar tidak melakukan tindakan 


Ketaatan Para Shahabat Rhadiyallahu'anhum kepada Perintah dan Kehendak... 141 


apa pun kecuali melihat keadaan saja, lalu segera kembali. Aku pun 
memasukkan kembali anak panah itu ke tempatnya. Abu Sufyan mulai curiga, 
lalu berteriak, “Ada mata-mata di tengah-tengah kita! Setiap orang hendaklah 
memegang tangan orang yang berada di sebelahnya!” Aku segera memegang 
tangan orang di sebelahku, lantas aku berkata, “Kamu siapa?” Jawabnya, “Masa 
kamu tidak tahu siapa aku, aku ini fulan.” Kemudian, aku segera meninggalkan 
tempat itu. 


Ketika menempuh setengah perjalanan, aku bertemu dengan sekitar dua 
puluh penunggang kuda (para malaikat) yang semuanya memakai sorban. 
Mereka berkata kepadaku, 'Beritahukan kepada Tuanmu (Baginda Nabi 
Shallallahu “alaihi wasallam) bahwa Allah Subhaanahu wata'ala telah 
membereskan musuh-musuh itu. Tidak usah khawatir lagi! Ketika aku 
kembali, aku melihat Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam sedang 
shalat dengan memakai selimut kecil di tubuhnya. Inilah kebiasaan beliau yang 
mulia. Dalam keadaan genting, beliau selalu bertawajjuh dengan mendirikan 
shalat. Selesai beliau shalat, aku menceritakan kepada beliau kejadian selama 
menjadi mata-mata tadi. Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam 
tersenyum dan tampaklah giginya yang cemerlang, lalu aku disuruh berbaring 
di dekat kakinya.yang mulia, dan aku diselimuti dengan sebagian selimutnya. 
Aku tempelkan dadaku ke telapak kaki beliau.” (dari Kitab Durrul Mantsur) 
Faidah 

Inilah kisah tentang kesuksesan Para Shahabat. Meskipun keadaan sulit 
dan susah, mereka tetap menaati perintah Baginda Rasulullah Shallallahu 
“alaihi wasallam yang lebih berharga daripada jiwa, raga, dan harta mereka. 
Semoga kita sebagai hamba yang lemah ini, diberi taufik oleh Allah 
Subhaanahu wata'ala untuk dapat mengikuti kehidupan mereka. 


BAB KESEPULUH 
. SEMANGAT KAUM WANITA DALAM MENGAMALKAN AGAMA 


Pada hakikatnya, jika kaum wanita bersemangat mengamalkan agama 
dan beramal shalih, tentu akan mempengaruhi anak-anak mereka. Namun, 
kenyataan yang terjadi kini, sejak dini mereka telah menempatkan anak-anak 
di satu suasana yang menyebabkan anak-anak menentang agama, atau 
setidaknya perhatian anak-anak terhadap agama berkurang. Jika permulaan 
hidup mereka sudah seperti itu, maka hasilnya sudah jelas. 


1. Kisah Tasbih Sayyidatina Fathimah Radhiyallahu “anha 

Sayyidina Ali Radhiyallahu “anhu berkata kepada seorang muridnya, 
“Maukah kuceritakan kepadamu mengenai Fathimah, putri Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam yang sangat beliau cintai.” Muridnya menjawab, 
“Tentu!” Lalu, Sayyidina Ali Radhiyallahu “anhu pun bercerita, “Dengan 
tangannya, Fathimah menggiling gandum, sehingga timbul bekas di tangannya. 
la pun mengisi tempat air sendiri, dan bekasnya terlihat di dadanya. la juga 
menyapu rumah dan bagian-bagian yang lain, sehingga bajunya kotor dan 
lusuh. 

Suatu ketika, Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam 
mendapatkan beberapa hamba sahaya wanita. Aku berkata kepada Fathimah 
Radhiyallahu “anha, “Pergilah kepada Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi 
wasallam dan mintalah pembantu kepada beliau agar dapat meringankan 
pekerjaanmu! Fathimah pun datang ke majelis Baginda Nabi Shallallahu 
“alaihi wasallam. Saat itu, di sana ada banyak orang, dan ia memiliki sifat 
sangat pemalu, karena itu ia tidak berani menyampaikan maksud 
kedatangannya di depan ayahnya. Akhirnya, ia kembali ke rumah. 


Keesokan harinya, Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam 
mengunjungi rumah kami dan berkata kepada Fathimah, “Wahai Fathimah, 
apakah maksud kedatanganmu kepadaku kemarin?” Karena malu, Fathimah 
diam saja. Kemudian aku berkata, Ya Rasulullah, ia menggiling gandum setiap 
hari sehingga timbul bekas di tangannya, dan ia mengisi air hingga berbekas di 
dadanya. Ia juga selalu membersihkan rumah dan bagian-bagian yang lain, 
sehingga bajunya kotor dan lusuh. Kemarin aku menyuruhnya mendatangi 
engkau untuk meminta seorang hamba sahaya.” 


Dalam riwayat lain, Sayyidatina Fathimah Radhiyallahu “anha berkata 
kepada Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam, “Ya Rasulullah, aku dan Ali 
hanya memiliki sebuah alas tidur dari kulit kambing. Malam hari kami gunakan 
untuk tidur dan pagi hari kami gunakan sebagai tempat rumput untuk 
memberi makan unta.” Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam 


` 


Semangat Kaum Wanita dalam Mengamaikar. Agama 143 


bersabda, “Wahai Putriku, bersabarlah! Selama sepuluh tahun Musa Alaihis 
salam dan istrinya hanya mempunyai. satu alas tidur, itu pun mantel Musa 
Alaihis salam. Malam hari, mantel itu dihamparkan untuk tidur. Bertakwalah 
kepada Allah Subhaanahu wata'ala dan tetaplah menyempurnakan 
kewajibanmu dan pekerjaan. rumahmu. Ketika kamu akan berbaring tidur, 
bacalah Subhaanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 34 kali! 
Itu lebih baik. daripada seorang hamba sahaya.” Sayyidatina Fathimah 
Radhiyallahu “anha berkata, “Aku ridha kepada Allah Subhaanahu wata'ala 
dan Rasul-Nya.” (H.R. Abu Dawud, dari Kitab Muwaththa') 


Faidah 

Maksud ucapan Sayyidatina Fatimah Radhiyallahu tinta adalah apa pun 
yang .diridhai oleh Allah Subhaanahu wata'ala dan Rasul-Nya untuk dirinya, 
maka ia pun menerima dengan senang hati. Demikianlah kehidupan seorang 
putri pemimpin dunia dan akhirat. Pada zaman ini, karena kita merasa 
memiliki banyak uang, jangankan pekerjaan rumah tangga, pekerjaan pribadi 
pun kita enggan melakukannya. Bahkan untuk menaruh gayung di WC, harus 
pembantu yang mengerjakannya. 

Kisah di atas, hanya menyebutkan bacaan ketika akan tidur. Dalam hadits 
yang lain, disebutkan, “Setelah. selesai - shalat, hendaknya membaca 
Subhaanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu "Akbar 33 kali, dan 
membaca satu kali: y 

Saba N EEA AA NESA EDIE 
2. Kisah Sedekahnya Sayyidatina “Aisyah Radhiyallahu ‘anha 

Suatu hari, Sayyidatina “Aisyah Radhiyallahu ‘anha menerima hadiah dua 
karung penuh uang dirham yang berisi lebih dari 100.000 dirham. Kemudian 
Sayyidatina “Aisyah Radhiyallahu “anha meminta beberapa nampan dan 
mengisinya dengan dirham tersebut. Lalu, ia membagi-bagikannya sampai 
sore hari hingga tidak tersisa satu dirham pun. Pada hari' itu, Sayyidatina 
“Aisyah Radhiyallahu “anha sedang berpuasa. Saat berbuka, ia berkata kepada 
hamba sahayanya, ““Hidangkanlah makanan untuk berbuka!” Hamba 
sahayanya menghidangkan: sekerat roti dan minyak zaitun, lalu berkata, 
“Alangkah baiknya seandainya kita menyisakan satu dirham untuk membeli 
daging, sehingga hari ini kita berbuka puasa dengan daging.” Sayyidatina 
'Aisyah Radhiyallahu “anha berkata, “Mengapa baru engkau katakan 
sekarang? Jika waktu itu kamu mengingatkanku, tentu aku dapat 
memberimu.” (dari Kitab Tadzkirah) - 


Faidah 

Banyak hadiah yang telah diterima oleh Sayyidatina “Aisyah Radhiyallahu 
“anha. Di antaranya dari Sayyidina Mu'awiyyah Radhiyallahu “anhu, Sayyidina 
Abdullah bin Zubair Radhiyallahu “anhuma, dan yang lainnya. Karena pada 
masa itu, Kaum Muslimin banyak memperoleh kemenangan, sehingga di 
rumah para shahabat Radhiyallahu “anhum bertumpuk'uang dinar bagaikan 
tumpukan biji-bijian. Meskipun demikian, kehidupan Sayyidatina “Aisyah 


NU 


| 


144 Kitab Kisah-Kisah Shahabat 


Radhiyallahu ‘anha sangat sederhana. Bahkan, untuk berbuka puasa pun, ia 
harus diingatkan pelayannya. la membagi-bagikan lebih dari 100.000 dirham, 
dan tidak terpikirkan olehnya menyiakan dirham untuk membeli daging untuk 
berbuka puasa. 


Pada zaman inj, kisah seperti itu sangatlah langka. Bahkan, kisah seperti 
itu diragukan kebenarannya. Padahal pada masa itu, kisah-kisah semacam itu 
merupakan kejadian yang biasa, dan dalam pandangan para shahabat 
Radhiyallahu “anhum kejadian semacam itu bukanlah sesuatu yang 
menakjubkan. Kisah-kisah yang serupa dengan kisah di atas, sering dialami 
oleh Sayyidatina “Aisyah Radhiyallahu ‘anha. 

Suatu hari, Sayyidatina “Aisyah Radhiyallahu ‘anha sedang berpuasa. Di 
rumahnya hanya ada sekerat roti. Tiba-tiba datanglah seorang fakir -untuk 
meminta-minta. Sayyidatina “Aisyah Radhiyallahu ‘anha berkata kepada 
pelayannya, “Berikanlah roti itu!” Pelayannya berkata, “Tidak ada sedikit pun 
makanan di rumah ini untuk berbuka nanti.” Sayyidatina 'Aisyah Radhiyallahu 
“anha menjawab, “Tidak mengapa, berikanlah roti itu!” Roti itu pun diberikan 
kepada si fakir tersebut. (dari Kitab Muwaththa”) 

Suatu ketika, Sayyidatina “Aisyah Radhiyallahu ‘anha telah membunuh 
seekor ular. Lalu, ia bermimpi seseorang berkata kepadanya, “Engkau telah 
membunuh seorang muslim (dari golongan jin).” Sayyidatina “Aisyah 
Radhiyallahu 'anha menjawab, “Jika ular itu seorang muslim, ia tidak akan 
memasuki kamar istri Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam.” Orang itu 
menjawab, “Ia datang dengan berhijab.” Sayyidatina “Aisyah Radhiyallahu 
“anha terkejut kemudian terbangun dari tidurnya dan segera menyedekahkan 
12.000 dirham sebagai tebusan, karena telah (tanpa sengaja) membunuh 
seorang muslim (dari golongan jin). 

Sayyidina Urwah Radhiyallahu anhu berkata, “Suatu hari kulihat 
'Sayyidatina “Aisyah Radhiyallahu ‘anha menyedekahkan uang 70.000 dirham, 
sedang pakaiannya sendiri bertambal-tambal.” (dari Kitab Thabagat) 


. 3. Kisah Sayyidina Ibnu Zubair Radhiyallahu “anhuma Melarang 

Sayyidatina “Aisyah Radhiyallahu “anha Bersedekah dan Kemarahan 

. Sayyidatina “Aisyah Radhiyallahu ‘anha 

Sayyidina Abdullah bin Zubair Radhiyallahu “anhuma adalah keponakan 
Sayyidatina "Aisyah Radhiyallahu “anha. Sayyidatina “Aisyah Radhiyallahu 
“anha sangat menyayanginya. Seolah-olah ialah yang membesarkannya. 
Sayyidina Abduliah bin Zubair Radhiyallahu “anhuma kurang menyukai 
kedermawanan Sayyidatina . ‘Aisyah Radhiyallahu ‘anha yang berlebihan, 
sementara ia sendiri hidup dalam kesusahan. Apa saja yang ia dapatkan, 
langsung ia sedekahkan. Oleh karena itu, suatu ketika Sayyidina Abdullah bin 
Zubair -Radhiyallahu “anhuma berkata kepada seseorang, “Dengan cara 
bagaimana pun, aku.ingin menghentikan kebiasaan bibiku.” 

Berita itu sampai kepada Sayyidatina .'Aisyah Radhiyallahu ‘anha, 
sehingga'ia sangat marah dan berkata, “Ia ingin melarangku bersedekah?” 
Lalu, ia bersumpah tidak akan berbicara lagi dengan keponakannya. Sayyidina 


Semangat Kaum Wanita dalam Mengamalkan Agama 145 


Ibnu Zubair Radhiyallahu ‘anhuma terpukul atas kemarahan bibinya. Banyak 
shahabat mengingatkan Sayyidatina “Aisyah Radhiyallahu “anha agar 
membatalkan sumpahnya, tetapi ia tetap menolak. 


Akhirnya, karena sangat cemas, Sayyidina Abdullah bin Zubair 
Radhiyallahu ‘anhuma meminta bantuan kedua cucu Baginda Nabi Shallallahu 
“alaihi wasallam, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain Radhiyallahu “anhuma. 
Keduanya mengunjungi Sayyidatina “Aisyah Radhiyallahu “anha dan meminta 
izin masuk ke kamarnya. Sedangkan Sayyidina Abdullah bin Zubair 

. Radhiyallahu ‘anhuma diam-diam mengikutinya. Ketika kedua cucu Baginda 
Nabi Shallallahu “alaihi wasallam itu telah duduk di balik hijab dan Sayyidatina 
“Aisyah Radhiyallahu ‘anha juga duduk di balik hijabnya, maka terjadilah 
pembicaraan di antara mereka. Saat itulah, Sayyidina Abdullah bin Zubair 
Radhiyallahu ‘anhuma masuk ke dalam hijab dan langsung memeluk bibinya, 
seraya menangis meminta maaf. Kedua cucu Baginda Nabi Shallallahu “alaihi 
wasallam itu memintakan maaf untuk Sayyidina Abdullah bin Zubair 
Radhiyallahu “anhuma, dan mengingatkan Sayyidatina “Aisyah Radhiyallahu 
anha tentang hadits-hadits Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam 
mengenai larangan memutuskan pembicaraan terhadap sesama muslim dan 
ancamannya. 


Setelah dibacakan hadits-hadits itu berulang kali, Sayyidatina “Aisyah 
Radhiyallahu “anha bersedia memaafkan Sayyidina Ibnu Zubair Radhiyallahu 
“anhuma. la pun menangis terisak-isak, dan mulai berbicara dengan Sayyidina 
Abdullah bin Zubair Radhiyallahu 'anhuma. Sebagai tebusan sumpahnya, ia 
berkali-kali membebaskan hamba sahaya hingga empat puluh hamba sahaya. 
Jika ia teringat perbuatannya membatalkan sumpah itu, ia menangis, sehingga 
air matanya membasahi kainnya. (H.R. Bukhari) 


Faidah 

Keadaan kita saat ini, dari pagi hingga sore hari, berapa kalikah kita 
bersumpah? Kemudian bagaimana pula kepedulian kita terhadap sumpah 
kita? Jawabannya perlu direnungkan oleh setiap orang. Sebab, siapakah orang 
yang selalu ada di samping kita, yang akan mengingatkan kita? Bagi mereka 
yang hatinya mengagungkan Allah Subhaanahu wata'ala dan berjanji dengan 
nama Allah Subhaanahu wata'ala, maka ia akan merasa'penting menunaikan 
janji. Tanyakanlah! Bagaimana hati mereka jika tidak menunaikan janji? Itulah 
sebabnya, jika Sayyidatina “Aisyah Radhiyallahu “anha teringat peristiwa itu, ia 
menangis terisak-isak. 


4.. Kisah Takutnya Sayyidatina “Aisyah Radhiyallahu ‘anha kepada Allah 
Subhaanahu wata'ala 1 
Semua shahabat Radhiyallahu ‘anhum mengetahui betapa cintanya 

Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam kepada Sayyidatina “Aisyah 

Radhiyallahu “anha. Apabila seseorang bertanya kepada beliau, “Siapakah 

yang paling engkau cintai?” Jawabnya,. “Aisyah.” Sayyidatina “Aisyah 

Radhiyallahu ‘anha memiliki banyak ilmu tentang masail (hukum-hukum 

Islam). Banyak shahabat terkemuka yang datang untuk menanyakan masalah 


146 Kitab Kisah-Kisah Shahabat 


kepada Sayyidatina “Aisyah Radhiyallahu “anha. Malaikat Jibril Alaihis salam 
pun sering mengirim salam kepadanya. Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi 
wasallam pernah memberi kabar gembira kepadanya bahwa ia salah seorang 
istri beliau di surga kelak. Ketika kaum munafik memfitnahnya, Allah 
Subhaanahu wata'ala mensucikannya dengan menurunkan ayat Al-Ouran. 
Sayyidatina “Aisyah Radhiyallahu “anha sendiri pernah mengatakan bahwa ia 
memiliki sepuluh keistimewaan yang tidak dimiliki oleh istri-istri Baginda Nabi 
Shallallahu “alaihi wasallam lainnya. Syaikh Ibnu Sa'ad Rahmatullah “alaih 
telah menerangkan kelebihan-kelebihan tersebut secara terperinci. 


Tentang kegemaran Sayyidatina “Aisyah Radhiyallahu “anha dalam 
bersedekah, sudah kita ketahui dari kisah sebelumnya. Sungguhpun 
Sayyidatina “Aisyah Radhiyallahu ‘anha memiliki banyak kelebihan, ia memiliki 
rasa takut yang begitu tinggi kepada Allah Subhaanahu wata'ala, sehingga ia 
selalu berkata, “Alangkah baiknya, seandainya aku sebatang pohon yang selalu 
bertasbih kepada-Nya, yang tidak dimintai tanggung jawab di akhirat. 
Alangkah baiknya, seandainya aku sebongkah batu. Alangkah baiknya, 
seandainya aku segumpal tanah liat. Alangkah baiknya, seandainya aku tidak 
dilahirkan. Alangkah baiknya, seandainya aku sehelai daun sebuah pohon. 
Alangkah baiknya, seandainya aku menjadi rumput.” (H.R. Bukhari) 


Faidah . 

Kisah rasa takut kepada Allah Subhaanahu wata'ala juga sudah dituliskan 
dalam Bab II kisah kelima dan keenam. Rasa takut kepada Allah Subhaanahu 
wata'ala sudah menjadi bagian kehidupan para shahabat Radhiyallahu 
‘anhum secara umum. 


5. Kisah Doa Sayyidina Abu Salamah Radhiyallahu “anhu dan Hijrahnya 
Sayyidatina Ummu Salamah Radhiyallahu ‘anha 
Sebelum diperistri oleh Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam, 
Sayyidatina Ummu Salamah Radhiyallahu. ‘anha pernah menikah dengan 
Sayyidina Abu Salamah Radhiyallahu “anhu. Keduanya saling mencintai. Hal itu 
dapat kita simak dari kisah berikut ini. 


Suatu ketika, Sayyidatina Ummu Salamah Radhiyallahu “anha berkata 
kepada Sayyidina Abu Salamah Radhiyallahu “anhu, “Aku pernah mendengar 
bahwa jika seorang suami tidak menikah dengan wanita lain selepas kematian - 
istrinya atau seorang istri tidak menikah dengan laki-laki lain selepas kematian 
suaminya, dan keduanya pada Hari Kiamat adalah ahli surga, maka keduanya 
akan hidup bersama sebagai suami istri lagi'?. Oleh sebab itu, marilah kita 


% Jika seorang wanita menikah dengan laki-laki lain sepeninggal suami yang pertama, maka terdapat 
dua riwayat mengenai hal ini. Yang pertama, ia akan menjadi istri suami yang kedua di surga. 
Riwayat yang kedua, ia disuruh memilih, dengan suami yang mana yang ia kehendaki. Riwayat 
yang kedua ini tebih masyhur. Ada kemungkinan dua riwayat hadits ini bisa dikumpulkan. Riwayat 
yang pertama ialah untuk istri yang menikah dengan dua orang suami yang derajatnya sarna, maka 
di surga ia akan menjadi istri bagi suami yang kedua. 


Semangat Kaum Wanita dalam Mengamalkan Agama 147 


berjanji tidak akan menikah lagi jika salah seorang di antara kita meninggal 


lebih dulu.” 
Sayyidina Abu Salamah Radhiyallahu “anhu berkata, “Apakah engkau akan 
menuruti ucapanku?” Istrinya menjawab, “Itulah sebabnya aku 


bermusyawarah denganmu agar dapat menurutimu.” Sayyidina Abu Salamah 
Radhiyallahu “anhu berkata, “Jika aku meninggal nanti, menikahlah engkau.” 
Lalu, Sayyidina Abu Salamah Radhiyallahu “anhu berdoa, “Ya Allah, 
sepeninggalku nanti, berilah Ummu Salamah suami yang lebih baik dariku, 
yang tidak akan menyedihkan hatinya dan tidak menyusahkannya.” 


Pada permulaan Islam, suami istri ini ikut hijrah ke Habasyah. Setelah 
kembali, mereka ikut berhijrah ke Madinah. Kisah ini telah diceritakan dengan 
panjang lebar oleh Sayyidatina Ummu Salamah Radhiyallahu ‘anha sendiri, 
“Ketika Abu Salamah Radhiyallahu “anhu akan hijrah, ia memenuhi untanya 
dengan muatan. Aku disuruh menaiki unta itu beserta anakku, Salamah. 
Sedangkan Abu Salamah Radhiyallahu “anhu memegang tali unta dan 
menuntunnya. Namun, orang-orang Bani Mughirah melihat kami. Mereka 
berkata kepada Abu Salamah Radhiyallahu “anhu, "Kamu bebas dengan dirimu 
sendiri, tetapi tidak demikian halnya dengan anak perempuan kami. Kami 
tidak mengizinkan anak perempuan kami pergi denganmu berkeliaran dari 
kota ke kota!’ Lalu, mereka merebut dengan paksa tali unta yang sedang aku 
tunggangi dari tangan Abu Salamah Radhiyallahu “anhu, lalu aku pun dipaksa 
kembali bersama mereka. Saudara-saudara iparku adalah dari golongan Bani 
Abdul Asad yang juga keluarga Abu Salamah Radhiyallahu “anhu. 


Setelah mendengar berita itu, mereka sangat marah terhadap Bani 
Mughirah sehingga terjadi pertengkaran di antara mereka. Orang-orang Bani 
Abdul Asad berkata, “Kalian boleh mengambil anak perempuanmu. Akan 
tetapi, kami tidak rela jika cucu kami tinggal bersama kalian, selama kalian 
tidak membiarkan anak perempuan kalian bersama suaminya!” Kemudian, 
anakku diambil oleh keluarganya. Dengan begitu, antara aku, suamiku, dan 
anakku tinggal di tempat terpisah. Suamiku telah hijrah ke Madinah, aku 
tinggal bersama keluargaku, sedangkan Salamah bersama keluarga ayahnya. 
Setiap pagi, aku pergi ke padang pasir, dan menangis hingga sore. Demikianlah 
keadaanku setiap hari selama setahun. Aku tidak dapat bertemu dengan suami 
dan anakku. Suatu hari, salah seorang sepupuku merasa kasihan melihat 
keadaanku, la berkata kepada kaumnya, “Kalian tidak kasihan terhadap 
penderitaannya? Kalian memisahkan dirinya dari anak dan suaminya. 
Mengapa kalian tidak membebaskannya?” Singkat cerita, setelah mendengar 
ucapan sepupuku itu, mereka pun melepaskan aku dan berkata, ‘Pergilah dan 
jumpailah suamimu!' Ketika melihat hal itu, akhirnya Bani Abdul Asad pun 
memberikan Salamah kepadaku. 


Adapun riwayat yang kedua, berlaku untuk seorang istri yang menikah dengan dua orang suami 
yang tidak sama derajatnya, maka di surga boleh memilih suami mana yang dia kehendaki. Ada 
juga riwayat yang berbeda-beda mengenai berapa banyak seorang lelaki memiliki istri di surga. 


148 Kitab Kisah-Kisah Shahabat 


Kemudian aku mempersiapkan seekor unta untuk menjumpai suamiku. 
Aku menunggang unta sambil menggendong anakku ke Madinah. Setelah 
berjalan kira-kira tiga atau empat mil, di Tan'im aku bertemu dengan Utsman 
bin Thalhah Radhiyallahu “anhu. la bertanya kepadaku, ‘Hendak kemana 
engkau berjalan seorang diri?” Aku menjawab, ‘Aku akan menemui suamiku di 
Madinah.’ Ia bertanya lagi, “Tidak adakah orang yang menyertaimu?” Aku 


‘menjawab, ‘Selain Allah Subhaanahu wata'ala tidak ada siapa pun.’ Ia segera 


memegang tali untaku dan menuntunnya. Demi Allah, belum pernah aku 
temui orang yang sebaik dia. Jika aku ingin turun dari unta, unta itu akan 
didudukkan, lalu aku turun, sedangkan ia sendiri berlindung di balik sebuah 
pohon. Jika aku ingin melanjutkan perjalanan, ia meletakkan barang-barang ke 
atas unta, dan mendudukkannya di dekatku. Kemudian aku naik, dia datang 
memegang tali unta, dan menuntunnya. Demikianlah seterusnya hingga kami 
sampai di Madinah. 


Ketika tiba di Quba, ia berkata, “Suamimu ada di sini. Memang saat itu, 
Sayyidina Abu Salamah Radhiyallahu “anhu ada di Quba. Setelah mengantarku, 
Utsman bin Thalhah Radhiyallahu “anhu kembali ke Makkah. Aku berkata, 
“Demi Allah, aku tidak pernah melihat orang yang lebih mulia daripada Utsman 
bin Thalhah Radhiyallahu “anhu. Setahun penuh aku telah menanggung 
berbagai kesusahan, dan kesedihan yang mungkin tidak. dialami oleh 
siapapun.” (dari Kitab Usudul Ghabah) 


Faidah 

Ini adalah ketawakalan kepada Allah Subhaanahu wata'ala. Sayyidatina 
Ummu Salamah Radhiyallahu anha berjalan sendirian untuk berhijrah. 
Kemudian dengan karunia-Nya, Allah Subhaanahu wata'ala menurunkan 
pertolongan kepadanya. Barangsiapa bertawakal kepada Allah Subhaanahu 
wata'ala, maka Allah Subhaanahu wata'ala akan menolongnya. Hati para 
hamba itu dalam genggaman Allah Subhaanahu wata'ala. 


. Boleh saja seorang wanita hijrah walaupun tanpa mahram, dengan syarat 
hijrahnya itu wajib. Oleh sebab itu, hijrahnya Sayyidatina Ummu Salamah 
Radhiyallahu ‘anha seorang diri di dibolehkan oleh syari'at. 


6. Kisah Keikutsertaan Sayyidatina Ummu Ziyad Radhiyallahu “anha 
beserta Wanita Lain dalam Perang Khaibar 
Pada zaman Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam semua laki-laki 
memiliki semangat yang tinggi untuk mengikuti jihad. Kisah-kisah mereka 
sudah banyak diceritakan. Demikian pula dengan kaum wanitanya. Mereka 
tidak mau ketinggalan dan senantiasa merindukan jihad. Jika ada kesempatan 
berjihad, mereka akan segera mengikutinya. 


Sayyidatina Ummu Ziyad Radhiyallahu “anha berkata, “Ketika terjadi 
Perang Khaibar, aku bersama enam wanita lain ikut dalam perang tersebut. 
Setelah Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam mendengar kabar kami, 
beliau memanggil kami. Terlihat di wajah beliau yang mulia sedikit kesan 
kemarahan, lalu beliau bertanya, “Dengan izin siapa kalian kemari, dan dengan 
siapa kalian datang?” Kami berkata, ‘Ya Rasulullah, kami bisa merajut kain-kain 


Semangat Kaum Wanita dalam Mengamalkan Agama 149 


untuk membalut luka. Hal itu diperiukan di dalam jihad. Kami juga membawa 
obat-obatan untuk luka. Paling tidak, kami bisa menyiapkan panah-panah 
untuk para pejuang. Apabila mereka sakit atau terluka, kami bisa 
mengobatinya, dan kami menyiapkan makanan serta minuman bagi mereka.” 
Setelah mendengar penjelasan tersebut, beliau mengizinkan kami ikut serta.” 
(H.R. Abu Dawud) 


Faidah 

Pada masa itu Allah Subhaanahu wata'ala telah memberikan keberanian 
yang luar biasa kepada kaum wanita. Keberanian itu kini sudah jarang dimiliki, 
bahkan oleh kaum laki-laki sekalipun. Lihatlah semangat mereka! Mereka 
datang sendiri ke medan tempur dengan menawarkan banyak bantuan. 


Dalam Perang Hunain, Sayyidatina Ummu Sulaim Radhiyallahu ‘anha yang 
sedang hamil juga ikut serta. Ketika itu, ia sedang mengandung Abdullah bin 
Abi Thalhah Radhiyallahu “anhuma. Sayyidatina Ummu Sulaim Radhiyallahu 
“anha selalu berbekal pisau belati, sehingga Baginda Nabi Shallallahu “alaihi 
wasallam bertanya, “Untuk apa pisau belati itu?” la menjawab, “Untuk 
menusuk perut setiap orang kafir yang mendekatiku.” Sebelumnya, dalam 
Perang Uhud dan juga dalam peperangan lainnya, Sayyidatina Ummu Sulaim 
Radhiyallahu ‘anha selalu ikut, untuk merawat orang-orang yang terluka dan 
yang sakit dalam peperangan tersebut. 

Sayyidina Anas Radhiyallahu “anhu berkata, “Aku lihat Sayyidatina “Aisyah 
dan Sayyidatina Ummu Sulaim Radhiyallahu “anhuma selalu membawa tempat 
air dan memberi minum orang-orang yang terluka. Jika air sudah habis, 
mereka akan segera mengisinya kembali.” 


7. Kisah Keinginan Sayyidatina Ummu Haram Radhiyallahu ‘anha 

Mengikuti Perang Laut 

Sayyidatina Ummu Haram Radhiyallahu “anha adalah bibi Sayyidina Anas 
Radhiyallahu “anhu. Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam sering 
berkunjung ke rumahnya. Kadangkala siang hari beliau beristirahat di sana. 
Suatu hari, beliau tidur di rumah Sayyidatina Ummu Haram Radhiyallahu 
'anha. Setelah beberapa saat, beliau terbangun lalu tersenyum. Sayyidatina 
Ummu Haram Radhiyallahu “anha bertanya, “Ya Rasulullah, aku korbankan 
ayah ibuku untuk engkau, mengapa engkau tersenyum?” Beliau menjawab, 
“Telah diperlihatkan kepadaku beberapa umatku yang akan berperang 
melewati lautan. Mereka duduk di atas kapal bagaikan raja-raja yang duduk di 
atas tahta.” Sayyidatina- Ummu Haram Radhiyallahu ‘anha menyahut, Ya 
Rasulullah, doakanlah, semoga Allah Subhaanahu wata'ala menyertakanku 
dalam rombongan itu!” Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam menjawab, 
“Kamu termasuk di dalamnya.” 


Selanjutnya, beliau tidur kembali, lalu terbangun lagi sambil tersenyum. 
Sayyidatina Ummu Haram Radhiyallahu ‘anha pun bertanya lagi, “Mengapa 
engkau tersenyum, ya Rasulullah.” Beliau menjawab kembali seperti jawaban 
di atas. Sayyidatina Ummu Haram Radhiyallahu “anha berkata, “Ya Rasulullah, 
doakanlah, semoga aku ikut juga «dalam rombongan itu!” Baginda Nabi 


7 
150 Kitab Kisah-Kisah Shahabat 


Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Kamu sudah termasuk dalam 
rombongan pertama.” 


Pada masa Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan Radhiyallahu 'anhu, yang 
menjadi Gubernur Syam adalah Sayyidina Mu'awiyah Radhiyallahu “anhu. la 
meminta izin kepada khalifah untuk menaklukkan kepulauan Cyprus. Sayyidina 
Utsman Radhiyallahu “anhu mengizinkannya. Sayyidina Mu'awiyah 
Radhiyallahu “anhu membawa satu pasukan untuk menyerang. Dalam pasukan 
itu terdapat Sayyidatina Ummu Haram Radhiyallahu ‘anha dan suaminya, 
Sayyidina Ubadah Radhiyallahu “anhu. Sekembalinya dari peperangan, 
Sayyidatina Ummu Haram Radhiyallahu “anha naik di atas baghal (anak hasil 
perkawinan kuda dan keledai), dan baghal itu mengamuk sehingga ia terjatuh 
dan lehernya patah. Akhirnya, ia meninggal dan dikuburkan di tempat 
tersebut. (H.R. Bukhari) 


Faidah 

Demikianlah semangat para shahabiyah Radhiyallahu “anhunna, mereka 
minta didoakan oleh Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam agar dapat 
menyertai setiap perjuangan agama. Namun, karena Sayyidatina Ummu 
Haram Radhiyallahu ‘anha wafat setelah pertempuran yang pertama, ia tidak 
dapat menyertai pertempuran yang kedua. Oleh sebab itu, Baginda Nabi 
Shallallahu “alaihi wasallam tidak mendoakannya. 


8. Kisah Perbuatan Sayyidatina Ummu Sulaim Radhiyallahu ‘anha 

dengan Suaminya saat Putra Mereka Meninggal 

Sayyidatina Ummu Sulaim Radhiyallahu 'anha adalah ibu kandung 
Sayyidina Anas Radhiyallahu “anhu dari suaminya yang pertama. ها‎ menjanda 
setelah suami pertamanya meninggal dunia. Karena ingin merawat Sayyidina 
Anas Radhiyallahu “anhu, ia berpikir tidak akan menikah dulu. Selepas itu, baru 
ia menikah lagi dengan Sayyidina Abu Thalhah Radhiyallahu “anhu dan 
memiliki seorang anak bernama Abu Umair Radhiyallahu “anhu. Jika Baginda 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam mengunjungi rumah Sayyidina Abu 
Thalhah Radhiyallahu “anhu, beliau sering bercanda dengan Sayyidina Abu 
Umair Radhiyallahu “anhu. 


Suatu ketika Sayyidina Abu Umair Radhiyallahu “anhu menderita sakit. 
Ketika ayahnya sedang keluar untuk suatu urusan, Sayyidina Abu Umair 
Radhiyallahu “anhu meninggal dunia. Sayyidatina Ummu Sulaim Radhiyallahu 
‘anha segera memandikan dan mengkafaninya sendiri, lalu meletakkan 
jenazah anaknya itu di atas tempat tidur. 


Pada hari itu, Sayyidina Abu Thalhah Radhiyallahu “anhu sedang 
berpuasa. Sayyidatina Ummu Sulaim Radhiyallahu “anha menyiapkan makanan 
untuk berbuka suaminya. Kemudian ia berhias dan memakai wangi-wangian. 
Malam harinya, suaminya datang dan segera berbuka dengan makanan yang 
telah disiapkan. Sayyidina Abu Thalhah Radhiyallahu “anhu menanyakan 
keadaan anaknya. Sayyidatina Ummu Sulaim Radhiyallahu ‘anha menjawab 
bahwa sekarang anaknya dalam keadaan tenang dan lebih baik. Sayyidina Abu 
Thalhah Radhiyallahu “anhu pun tidak terlalu memikirkan anaknya. 


Semangat Kaum Wanita dalam Mengamaikan Agama 151 


Malam itu, ia berkumpul dengan istrinya. Ketika bangun, Sayyidatina 
Ummu Sulaim Radhiyallahu “anha berkata, “Aku akan bertanya sesuatu 
kepadamu. Seandainya seseorang menitipkan sesuatu kepada orang lain, lalu 
ia meminta kembali barang titipannya, apakah ia akan mengembalikan atau 
menahannya?” Suaminya menjawab, “Tentu ia harus mengembalikannya. Ya 
tidak berhak menahannya. Titipan wajib dikembalikan.” Mendengar jawaban 
itu, Sayyidatina Ummu Sulaim Radhiyallahu “anha berkata, “Anakmu sebagai 
titipan Allah Subhaanahu wata'ala telah diambil oleh-Nya.” Sayyidina Abu 
Thalhah Radhiyallahu “anhu begitu sedih dan berkata, “Mengapa tidak engkau 
katakan sejak tadi?” 

Keesokan harinya, Sayyidina Abu Thalhah Radhiyallahu 'anhu menemui 
Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam dan menceritakan kejadian 
tersebut. Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam berdoa, “Semoga 
Allah Subhaanahu wata'ala memberkahi malammu itu.” Seorang shahabat 
Anshar Radhiyallahu. “anhu berkata, “Aku menyaksikan keberkahan doa 
Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam tersebut. Dari hubungannya 
malam itu, lahirlah Sayyidina Abdullah bin Abi Thalhah Radhiyallahu “anhuma 
yang akhirnya memiliki sembilan anak laki-laki dan semuanya hafizh 
Al-Qur'an.” (H.R. Bukhari, dari Kitab Fathul Bari) 


Faidah 

Betapa sabar dan tabahnya “Sayyidatina Ummu “Sulaim Radhiyallahu 
‘anha, meskipun anaknya meninggal dunia. Ia berusaha bertahan, bahkan 
berusaha agar suaminya tidak mengetahuinya. Sayyidatina Ummu Sulaim 
Radhiyallahu “anha berpikir bahwa suaminya sedang berpuasa, jika ia 
memberi tahu keadaan anaknya, tentu suaminya akan enggan makan. 


9. Kisah Sayyidatina Ummu Habibah Radhiyallahu 'anha Tidak 

Mengizinkan Ayahnya Duduk di Atas Tikarnya 

Sebelum Ummul Mukminin Sayyidatina Ummu Habibah Radhiyallahu 
‘anha menikah dengan Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam, ia telah 
menikah dengan Ubaidillah bin Jahsy. Keduanya masuk Islam dan hijrah ke 
Habasyah bersama-sama. Setibanya di sana, suaminya menjadi murtad dan 
meninggal dalam keadaan demikian. Kemudian Sayyidatina Ummu Habibah 
Radhiyallahu ‘anha menghabiskan masa jandanya di Habasyah, sampai 
Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam mengirim utusan untuk melamarnya 


" di sana. Atas sepengetahuan Raja Habasyah, menikahlah Sayyidatina Ummu 


Habibah Radhiyallahu “anha dengan Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam. 
Kisahnya akan diceritakan di akhir bab ini. Setelah menikah, Sayyidatina 
Ummu Habibah Radhiyallahu “anha pindah ke Madinah Munawwarah. 


Ketika masa berlakunya Perjanjian Damai Hudaibiyyah, ayah Sayyidatina 
Ummu Habibah Radhiyallahu “anha yang bernama Abu Sufyan datang ke 
Madinah untuk menguatkan perjanjian dengan Baginda Nabi Shallallahu 
alaihi wasallam. la juga mengunjungi tempat anak perempuannya. Di rumah 
itu terhampar sehelai tikar. Ketika Abu Sufyan hendak duduk di atasnya, 
Sayyidatina Ummu Habibah Radhiyallahu “anha segera melipat tikar itu. 


2 
i 


al 


152 Kitab Kisah-Kisah Shahabat 


Ayahnya heran, bukannya menghamparkan tikar, tapi malah ia 
menggulungnya. Maka ia bertanya, “Apakah tikar ini tidak layak aku duduki 
sehingga kamu menggulungnya? Atau aku tidak pantas duduk di atasnya?” 
Sayyidatina Ummu Habibah Radhiyallahu 'anha menjawab, “Ini tikar Baginda 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam, sedangkan engkau najis, karena masih 
musyrik. Bagaimana aku mempersilakan engkau duduk di atasnya?” Ayahnya 
merasa kecewa dengan sikap anaknya itu. la berkata, “Setelah berpisah, 
perilakumu menjadi buruk.” 


Sebenarnya sikap tersebut sebagai rasa hormat Sayyidatina Ummu 
Habibah Radhiyallahu “anha kepada Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi 
wasallam. Bagaimana ia dapat menahan perasaannya, jika seorang musyrik 
duduk di atas tikar Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam? Meskipun 
orang itu ayahnya sendiri, apalagi orang lain. 

Suatu ketika, ia mendengar sabda Baginda Nabi Shallallahu “alaihi 
wasallam mengenai fadhilah Shalat Dhuha 12 rakaat. Setelah mendengar 
hadits tersebut, Sayyidatina Ummu Habibah Radhiyallahu ‘anha selalu 
menjaga Shalat Dhuha. 


Selanjutnya dikisahkan, bahwa dana akhirnya masuk Islam. Ketika 
ayahnya meningggal dunia, tiga hari kemudian ia meminta minyak wangi dan 
memakainya. Ia berkata, “Sebetulnya aku tidak memerlukan minyak wangi ini. 
Namun, semua ini aku lakukan karena aku mendengar sabda Baginda Nabi 
Shallallahu “alaihi wasallam, “Wanita tidak boleh berkabung (dengan 
meninggalkan seluruh perhiasan dan wewangian) lebih dari tiga hari, kecuali 
untuk kematian suaminya. Jika suaminya meninggal dunia, ia berkabung 
selama empat bulan sepuluh hari. itulah sebabnya aku memakai minyak wangi 
agar tidak dianggap berkabung dengan kematian ayahku.” 


Ketika ia sendiri akan meninggal dunia, ia memanggil Sayyidatina “Aisyah 
Radhiyallahu ‘anha dan berkata, “Aku dan engkau sama-sama sebagai madu. 
Tentu ada kesalahan di antara kita. Semoga Allah Subhaanahu wata'ala 
mengampuni. aku dan engkau.” Sayyidatina “Aisyah Radhiyallahu ‘anha 
menjawab, “Semoga Allah Subhaanahu wata'ala mengampunimu.” 
Mendengar ucapan Sayyidatina “Aisyah Radhiyallahu “anha, ia berkata, 
“Engkau telah banyak membuatku senang saat ini, semoga Allah Subhaanahu 
wata'ala menggembirakanmu.” Lalu, untuk tujuan yang sama, ia mengirim 
utusan kepada Sayyidatina Ummu Salamah Radhiyallahu “anha. (dari Kitab 
Thabagat) 

Faidah 
Hubungan di antara istri-istri yang dimadu biasanya enggan untuk saling 
. bertemu. Namun, Sayyidatina Ummu Habibah Radhiyallahu ‘anha 
menghendaki agar hal-hal yang terjadi dalam hubungan sebagai sesama istri 
diselesaikan di dunia ini, sehingga tidak ada lagi beban di akhirat. Sedangkan 
mengenai kecintaan dan penghormatan Sayyidatina Ummu Habibah 
Radhiyallahu ‘anha kepada Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam telah 
dibuktikan dengan kisah di atas. ` 


ا 
Semangat Kaum Wanita dalam Mengamalkan Agama 153‏ 


10. Kisah Pembelaan Sayyidatina Zainab Radhiyallahu “anha terhadap 
Sayyidatina 'Aisyah Radhiyallahu “anha dalam Peristiwa Tuduhan 
Palsu ; 
Ummul Mukminin, Sayyidatina Zainab binti Jahsy Radhiyallahu “anha, 

masih memiliki pertalian keluarga dengan Baginda Rasulullah Shallallahu 

“alaihi wasallam, yaitu sebagai sepupunya. Sejak awal ia telah memeluk Islam. 

Mula-mula ia menikah dengan Sayyidina Zaid Radhiyallahu 'anhu, seorang 

hamba sahaya yang telah dimerdekakan dan dianggap sebagai anak angkat 

oleh Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam. Sehingga ia pernah disebut 
dengan nama Sayyidina Zaid bin Muhammad Radhiyallahu “anhu. 


Namun, setelah beberapa lama, Sayyidina Zaid Radhiyallahu “anhu 
merasa tidak dapat melanjutkan kehidupan rumah tangganya dengan 
Sayyidatina Zainab Radhiyallahu “anha, sehingga ia menceraikan Sayyidatina 
Zainab Radhiyallahu “anha. Saat itu, Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam 
ingin menghapuskan anggapan masyarakat jahiliyyah, bahwa anak angkat 
berkedudukan sama dengan anak sendiri, sehingga ia tidak boleh menikahi 
mantan istri anak angkatnya. Untuk itu, beliau mengirim lamaran kepada 
Sayyidatina Zainab Radhiyallahu “anha. Sayyidatina Zainab Radhiyallahu ‘anha 
menjawab, “Aku akan meminta petunjuk terlebih dahulu kepada Rabbku.” 


Kemudian ia berwudhu dan shalat. Ia tidak menjawab lamaran Baginda 
Nabi Shallallahu “alaihi. wasallam sebelum meminta petunjuk kepada Allah 
Subhaanahu wata'ala. Hal itu membuahkan keberkahan, sehingga Allah 
Subhaanahu wata'ala sendiri yang menikahkan Baginda Rasulullah Shallallahu 
“alaihi wasallam dengan Sayyidatina Zainab Radhiyallahu ‘anha melalui ayat 
berikut ini: 


Ai y 5 ا‎ PRUA 2 و دور و‎ rana 
| Nan ILA RANG IAK ES 
1 API D 

si gé; | kezés AAA‏ اسْومَفْعُوكاه 

“Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya 
(menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengannya agar tidak ada keberatan 
bagi orang mukmin untuk (mengawini mantan) istri-istri anak-anak angkat 


mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya dari 
istrinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.” (Q.S. Al-Ahzab: 37) 


Ketika ayat ini turun, Sayyidatina Zainab Radhiyallahu 'anha langsung 
diberitahu kabar gembira tentang pernikahannya. Ia langsung melepaskan 
perhiasan yang dipakainya dan memberikannya kepada pembawa berita itu, 
lalu bersujud dan bernadzar akan berpuasa selama dua bulan. Sayyidatina 
Zainab Radhiyallahu ‘anha sangat bangga dengan peristiwa ini, sebab semua 
istri Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam dinikahkan oleh keluarga 
mereka, sedangkan pernikahan dirinya berdasarkan wahyu dari langit dan 
peristiwa itu diabadikan di dalam Al-Qur'an. 


Inilah yang membuat persaingan antara Sayyidatina “Aisyah Radhiyallahu 
‘anha sebagai istri yang paling dicintai oleh Baginda Nabi Shailallahu “alaihi 


154 Kitab Kisah-Kisah Shahabat 


wasallam dengan Sayyidatina Zainab Radhiyallahu “anha yang pernikahan 
dirinya berdasarkan wahyu dari langit. Meskipun begitu, ketika Sayyidatina 
Zainab Radhiyallahu “anha ditanya pendapatnya oleh Baginda Nabi Shallallahu 
“alaihi wasallam mengenai fitnah kaum munafik terhadap Sayyidatina “Aisyah 
Radhiyallahu ‘anha, ia menjawab, “Aku hanya mengetahui kebaikan pada diri 
“Aisyah, dan ia orang yang sangat shalihah.” Padahal, Saat itu, merupakan 
kesempatan untuk menjatuhkan martabat Sayyidatina “Aisyah Radhiyallahu 
“anha di mata suaminya, karena ia saingan terberat di antara istri-istri Baginda 
Nabi Shallallahu “alaihi wasallam yang lain. Namun, Sayyidatina Zainab 
Radhiyallahu “anha justru menjaga nama baik Sayyidatina “Aisyah 
Radhiyallahu ‘anha, bahkan memujinya. 

Sayyidatina Zainab Radhiyallahu “anha adalah wanita yang sangat. 
shalihah. Ia selalu sibuk berpuasa, shalat sunnah, dan memiliki usaha yang 
dikerjakannya dengan tangannya sendiri. Hasil usahanya itu ia sedekahkan 
kepada fakir miskin. Ketika Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam akan 
wafat, para istri Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam bertanya kepada 
beliau, “Siapakah yang paling dahulu menyusul engkau?” Beliau menjawab, 
“Yang paling panjang tangannya.” Maka para istri Baginda Nabi Shallallahu 
“alaihi wasallam segera mengukur tangan mereka dengan kayu. Namun, 
akhirnya mereka memahami bahwa yang dimaksud 'paling panjang tangannya' 
ialah yang paling banyak bersedekah. Ternyata istri Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam yang lebih dulu wafat adalah Sayyidatina Zainab 
Radhiyallahu ‘anha. 


Pada masa kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khaththab Radhiyallahu 
“anhu, ia telah menentukan tunjangan untuk istri-istri Baginda Nabi Shallallahu 
“alaihi wasallam. la mengirim 12.000 dirham untuk Sayyidatina Zainab 
Radhiyallahu “anha. Tetapi, Sayyidatina Zainab Radhiyallahu “anha mengira 
bahwa uang itu untuk semua istri Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam, 
sehingga ia berkata kepada utusan yang membawa uang itu, “Untuk 
membagikannya, sebaiknya diserahkan saja kepada istri-istri Baginda Nabi 
Shallallahu “alaihi wasallam yang lain.” Utusan itu berkata, “Uang ini 
bagianmu dan ini bagian untuk setahun.” “Subhaanallah!” la berseru. kaget 
sambil menutupkan kain ke wajahnya. Lalu, sedikit pun ia tidak melihat uang 
tersebut. la menyuruh utusan itu, “Simpan saja uang itu di pojok kamar, dan 

"tutuplah uang itu dengan kain ini!” Kemudian ia berkata kepada Sayyidina 
Barzah Radhiyallahu “anhu (yang menceritakan kisah ini), “Ambillah satu 
genggam penuh dari uang itu, dan berikanlah kepada fulan! Kemudian 
ambillah lagi satu genggam penuh dari uang itu, dan berikanlah kepada fulan!” 
la menyebutkan beberapa nama sanak saudara, fakir miskin dan para janda. 
Masing-masing mendapat satu genggam penuh. Ketika uang tinggal sedikit, 
. Sayyidina Barzah Radhiyallahu “anhu baru mengungkapkan keinginannya. 
Sayyidatina Zainab Radhiyallahu ‘anha menjawab, “Ambillah uang yang tersisa 
di bawah kain itu untukmu!” Sayyidina Barzah Radhiyallahu “anhu pun 
mengambil sisanya. Setelah dihitung, ternyata tersisa 84 dirham. Selanjutnya 
Sayyidatina Zainab Radhiyallahu “anha mengangkat kedua tangannya dan 


Semangat Kaum Wanita dalam Mengamalkan Agama 155 


berdoa, “Ya Allah, semoga tahun depan harta seperti ini tidak aku dapatkan 
lagi, yang kedatangannya menjadi fitnah bagiku.” Sebelum ia menerima 
tunjangan tahun berikutnya, ia telah wafat. 

Ketika Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu mendengar bahwa uang yang 
dikirim olehnya telah habis disedekahkan oleh Sayyidatina Zainab 
Radhiyallahu ‘anha, maka Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu mengirim lagi 
seribu dirham kepada Sayyidatina Zainab Radhiyallahu ‘anha agar digunakan 
untuk keperluannya. Begitu uang itu diterima, saat itu juga disedekahkannya 
semua. Meskipun zaman itu adalah zaman kemakmuran Kaum Muslimin, 
Sayyidatina Zainab Radhiyallahu ‘anha wafat tanpa meninggalkan uang dan 
harta. la hanya meninggalkan rumah. Oleh karena ia banyak bersedekah, maka 
ia digelari Ma'wal Masakin, yaitu tempat perlindungan orang-orang miskin. 
(dari Kitab Thabagat) ` : 


Seorang wanita berkata, “Aku bersama Sayyidatina Zainab Radhiyallahu 
‘anha sedang mewarnai selembar kain dengan lumpur merah.” Baginda 
Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam masuk, dan ketika melihat kami sedang 
mewarnai dengan lumpur merah pada kain itu, beliau keluar lagi. Sayyidatina 
Zainab Radhiyallahu “anha berpikir, mungkin Baginda Rasulullah Shallallahu 
“alaihi wasallam tidak menyukai kain yang diberi warna tersebut, maka ia 
segera membasuh kembali kain itu. Saat Baginda Rasulullah Shallallahu 'alaihi 
wasallam mengunjunginya lain waktu, dan beliau tidak melihat kain itu, 
barulah Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam masuk ke dalam 
kamarnya.” (H.R. Abu Dawud) 


Faidah 

Pada umumnya, wanita sangat menyukai harta. Kesukaan mereka 
terhadap warna-warna pun tidak perlu dijelaskan lagi. Akan tetapi, Sayyidatina 
Zainab Radhiyallahu ‘anha tidak menyukai harta meskipun ia seorang wanita 
yang masih belia. la pun rela menghilangkan warna-warna kesukaannya 
semata-mata karena ada sedikit isyarat dari Baginda Rasulullah Shallallahu 
“alaihi wasallam. 


11. Kisah Sayyidatina Khansa' Radhiyallahu ‘anha Mendorong Keempat 
Anaknya untuk Ikut dalam Pertempuran 
Sayyidatina Khansa' Radhiyallahu ‘anha terkenal sebagai seorang penyair. 
la pergi ke Madinah bersama beberapa orang kaumnya untuk memeluk Islam. 
Syaikh Ibnu Atsir Rahmatullah “alaih berkata, “Ahli ilmu bersepakat, bahwa 
sepanjang sejarah tidak ada seorang wanita pun yang dapat membuat syair 
melebihi keindahan syair Sayyidatina Khansa' Radhiyallahu “anha.” Pada masa 
, Kekhalifahan Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu, yaitu pada tahun 16 Hijriyah, 
terjadilah Perang Oadisiyah. Saat itu Sayyidatina Khansa' Radhiyallahu ‘anha 
dengan keempat anak laki-lakinya menyertai perang tersebut. 


11 Dalam Kitab Badzlul Majhud Syarah Abu Dawud dijelaskan dengan ungkapan الطين الأحمر‎ (lumpur 
merah). 


156 Kitêb Kisah-Kisah Shahabat 


Sehari sebelum pertempuran, Sayyidatina Khansa' Radhiyallahu ‘anha 
terus-menerus menasihati anak-anaknya dan memberi semangat. kepada 
mereka untuk jihad. Ia berkata, “Hai anakku, dengan kerelaan hati, kalian telah 
masuk Islam. Dengan kerelaan hati juga kalian telah berhijrah. Demi Allah, 
tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Kalian adalah anak-anak dari 
perut ibu yang sama dan ayah yang sama. Aku tidak pernah mengkhianati 
ayahmu dan tidak pernah menghinakan kemuliaan pamanmu, dan aku tidak 
pernah merusak silsilah keluarga. Kalian mengetahui pahala-pahala yang akan 
diberikan Allah Subhaanahu wata'ala kepada Kaum Muslimin yang berjuang 
melawan orang-orang kafir, dan kalian mengetahui bahwa akhirat adalah 
kehidupan yang selama-lamanya dan jauh lebih baik dari kehidupan dunia 
yang fana. Allah Subhaanahu wata'ala berfirman: 


2 
عجرو 


BANG‏ > 14 لسكا وه 

Sa JAS 2S KAN SAH I DAH ya WANA 5) م‎ z HKG 

‘Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah atas A yang datang 
dan bersabarigh saat menghadapi orang-orang kafir dan bersiaplah untuk 
bertempur, dan bertakwalah kepada Allah agar kalian mendapatkan 
kemenangan. (Q.S. Ali Imran: 200, dari Kitab Bayanul Qur'an) 


Oleh sgbab itu, jika esok kalian bangun dengan sehat, bangunlah dengan 
penuh keberanian dan semangat. Bertempurlah sambil memohon pertolongan 
. kepada Allah Subhaanahu wata'ala. Jika terlihat pertempuran bertambah 
seru, teruslah maju ke medan tempur dengan semangat tinggi, bunuhlah para 
pemimpin kafir itu. Insya Allah, kalian akan masuk surga dengan penuh 
kemuliaan!” 

Esok paginya ketika pertempuran sedang berkecamuk, keempat anaknya 
satu demi satu maju ke medan perang, sambil melantunkan nasihat-nasihat 
ibunya yang digubah dalam bentuk syair, sehingga akhirnya semua anaknya 
mati syahid. Ketika Sayyidatina Khansa' Radhiyallahu ‘anha mendengar berita 
kesyahidan anak-anaknya itu, ia berkata, “Syukur kepada Allah Subhaanahu 
wata'ala yang telah memuliakanku dengan kesyahidan mereka. Aku berharap 
kepada Allah Subhaanahu wata'ala, semoga aku dikumpulkan bersama 
keempat anakku dalam naungan rahmat-Nya kelak.” (dari Kitab Usudul 
Ghabah) 

Faidah 

Demikianlah kisah seorang ibu yang selalu mendorong dan memberi 
semangat keempat anak laki-lakinya untuk berjuang di jalan Allah Subhaanahu 
wata'ala. Setelah semua anaknya mati syahid, ia menganggap bahwa itu 
merupakan keuntungan baginya, sehingga ia bersyukur ke hadirat Allah 
Subhaanahu wata'ala. 


12. Kisah Sayyidatina Shafiyah Radhiyallahu “anha Seorang Diri 
Membunuh Seorang Yahudi 
Sayyidatina Shafiyah Radhiyallahu ‘anha adalah bibi Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam dan saudara kandung Sayyidina Hamzah 
Radhiyallahu “anhu. la ikut berjuang dengan Kaum Muslimin melawan orang- 


Semangat Kaum Wanita dalam Mengamalkan Agama 157 


orang kafir di Medan Uhud. Ketika Kaum Muslimin sedikit mengalami 
"kekalahan dan mereka hendak melarikan diri, ia ''memukul-mukulkan 
lembingnya ke arah orang-orang yang melarikan diri itu, agar kembali. | 

Pada Perang Khandag, Baginda Rasulullah Shallallhhu “alaihi wasallam 
mengumpulkan seluruh kaum wanita dalam sebuah benteng dan 
memerintahkan Sayyidina Hasan bin Tsabit Radhiyallahu “anhu untuk menjaga 
mereka. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh orang-orang Yahudi yang memang . 
merupakan musuh dalam selimut. Sekumpulan orang Yahudi hendak 
menyerang para wanita tersebut. Mereka mengirim seorang mata-mata untuk 
meyelidiki keadaan di dalam benteng. Namun ia terlihat oleh Sayyidatina 
Shafiyah Radhiyallahu “anha. Kemudian Sayyidatina Shafiyah Radhiyallahu 
anha melaporkannya kepada Hasan bin Tsabit Radhiyallahu “anhu, “Wahai 
Hasan, ada seorang Yahudi datang mengintai. Keluarlah, dan bunuhlah Yahudi 
itu!” 

Sayyidina Hasan bin Tsabit Radhiyallahu “anhu seorang laki-laki yang 
lemah, ia tidak sanggup melakukan hal itu. Akhirnya, Sayyidatina Shafiyah 
Radhiyallahu “anha mengambil sebuah patok kemah dan keluar membunuh 
Yahudi tersebut. la menghantamkan patok itu ke kepala Yahudi hingga mati 
seketika. Kemudian ia kembali ke benteng dan berkata kepada Sayyidina 
Hasan Radhiyallahu “anhu, “Wahai Hasan, karena orang Yahudi itu laki-laki dan 
bukan mahramku, pergilah engkau untuk mengambil barang-barangnya, dan 
lepaskan bajunya, lalu penggal kepalanya!” 


Lagi-lagi Sayyidina Hasan bin Tsabit Radhiyallahu “anhu tidak sanggup 
melakukannya. Akhirnya, Sayyidatina Shafiyah Radhiyallahu “anha keluar lagi 
Untuk memenggal kepala orang Yahudi tersebut dan melemparkannya keluar 
benteng. Ketika kaum Yahudi melihat kejadian itu, mereka berkata, “Kita 
sudah menduga bahwa Muhammad tidak akan meninggalkan para wanita itu 
sendirian. Pasti ada beberapa orang penjaga laki-laki di sana.” (dari Kitab 
Usudul Ghabah) 


Faidah 

Sayyidatina Shafiyah Radhiyallahu “anha wafat pada tahun ke-20 Hijriyah 
dalam usia 73 tahun. Ketika Perang Khandag tahun Ke-5 Hijriyah ia berumur 
58 tahun. Wanita zaman kini pada usia setua itu sudah sangat berat untuk 
mengerjakan pekerjaan rumah tangga, apalagi membunuh seorang laki-laki. 
Namun, ia melakukannya sendirian, dan sebagai hasilnya, sekumpulan orang 
Yahudi tidak jadi menyerang. 


13. Kisah Sayyidatina Asma' Radhiyallahu “anha Bertanya tentang Pahala 
bagi Kaum Wanita 
Sayyidatina Asma' binti Yazid Anshari Radhiyallahu “anha adalah seorang 
shahabiyah. Suatu ketika ia mendatangi Baginda Nabi Shallallahu “alaihi 
wasallam dan berkata, “Ya Rasulullah, ayah dan ibuku kukorbankan 


158 Kitab Kisah-Kisah Shahabat 


untukmu?, aku datang sebagai utusan kaum wanita. Sungguh engkau utusan 
Allah Subhaanahu wata'ala bagi kaum laki-laki dan juga wanita. Untuk itu, 
kami sebggai kaum wanita telah beriman kepada Allah Subhaanahu wata'ala 
dan kepadamu. Kami kaum wanita, selalu tinggal di dalam rumah, dibatasi 
oleh hijab-hijab, dan sibuk berkhidmat kepada suami: Kami mengandung anak- 
anak mereka, sedangkan kaum laki-laki dapat melakukan amalan yang 
memborong pahala. Mereka dapat menghadiri Shalat Jum'at, dapat 
berjamaah shalat lima waktu, dapat menjenguk orang sakit, menyertai 
jenazah, pergi haji, dan yang paling utama, mereka dapat berjihad di jalan 
Allah Subhaanahu wata'ala. Jika mereka sedang mengerjakan haji, umrah, 
atau jihad, kamilah yang menjaga harta mereka, menjahitkan baju mereka, 
dan memelihara anak-anak mereka. Maka, apakah kami tidak mendapatkan 
pahala yang sama dengan mereka?” 

Begitu mendengar -perkataan ini, beliau berpaling kepada para 
shahabatnya dan bersabda, “Pernahkah kalian mendengar sebuah pertanyaan 
agama yang lebih baik daripada pertanyaan wanita ini?” Para shahabat 
Radhiyallahu 'anhum berkata, “Ya Rasulullah, bahkan kami tidak menduga 
bahwa kaum wanita akan bertanya seperti itu.” Kemudian beliau berpaling 
kembali. kepada Sayyidatina Asma” Radhiyallahu “anha dan bersabda, 
“Dengarkanlah, dan perhatikanlah dengan seksama, kemudian sampaikanlah 
kepada para wanita muslimah yang telah mengirimmu ke sini. Apabila para 
istri selalu berbuat baik kepada suaminya, dan membahagiakannya, maka 
kalian akan mendapatkan pahala yang sama dengan yang diamalkan oleh 
suami kalian.” Mendengar jawaban Baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam 
itu, Sayyidatina Asma’ Radhiyallahu ‘anha sangat gembira. Kemudian ia segera 
kembali. (dari Kitab Usudul Ghabah) 


Faidah 

Pelayanan yang baik dan ketaatan seorang istri terhadap suaminya, 
merupakan sesuatu yang sangat bernilai. Namun, kebanyakan wanita 
melalaikannya. Suatu saat, para shahabat Radhiyallahu 'anhum hadir di 
majelis Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam, mereka bertanya, 
“Kami melihat orang-orang non Arab bersujud kepada raja dan para 
pemimpinnya. Padahal engkau lebih berhak dihormati seperti itu oleh kami.” 
Namun, Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam melarang berbuat demikian 
kepadanya. Beliau bersabda, “Seandainya aku memerintahkan seseorang 
bersujud kepada selain Allah Subhaanahu wata'ala, niscaya akan 
kuperintahkan para istri untuk bersujud kepada suaminya.” Beliau juga 
bersabda, “Demi Allah yang nyawaku di dalam kekuasaan-Nya, seorang istri 
tidak dapat memenuhi kewajibanya kepada Allah Subhaanahu wata'ala 
sebelum ia memenuhi kewajibanya kepada suaminya.” 


Sebuah riwayat lain menyebutkan, “Suatu ketika seekor unta datang dan 
bersujud kepada Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam. Para 


= Ungkapan dalam bahasa Arab yang menunjukkan kecintaan dan kesetiaan. 


Semangat Kaum Wanita dalam Mengamalkan Agama 159 


shahabat Radhiyallahu “anhum berkata, “Jika hewan ini saja bersujud kepada 
Tuan, tentu kami lebih berhak bersujud kepadamu, ya Rasulullah.” Lalu, beliau 
menjawab, Seandainya aku memerintahkan seseorang bersujud kepada selain 
Allah Subhaanahu wata'ala, maka akan kuperintahkan seorang istri bersujud 
kepada suaminya.” Dalam hadits lain disebutkan bahwa beliau bersabda, “Jika 

` seorang istri meninggal dunia dan suaminya ridha kepadanya, pasti ia masuk 
surga. Sebuah hadits lain menyebutkan, ‘Seorang istri yang memarahi 
suaminya dan berpisah - tidur malam harinya, maka para malaikat 
melaknatnya.' Beliau juga bersabda, “Ada dua jenis manusia yang shalatnya 
tidak akan diterima, sehingga tidak akan naik ke atas melebihi kepala mereka. 
Pertama, seorang hamba sahaya yang lari dari tuannya. Kedua, seorang istri 
yang tidak menaati suaminya.” 


14. Kisah Islamnya Sayyidatina Ummu 'Ammarah Radhiyallahu ‘anha 
. dan Keikutsertaannya dalam Perang 

Sayyidatina Ummu 'Ammarah Anshariyah Radhiyallahu ‘anha termasuk 
wanita yang masuk Islam sejak awal. la ikut dalam Bai'atul Aqabah”. Aqabah 
adalah nama sebuah lembah di Mina. Pada permulaan Islam, Baginda Nabi 
Shallallahu “alaihi wasallam berdakwah dengan sembunyi-sembunyi. Sebab, 
pada masa itu, orang-orang musyrik dan kafir sering menyakiti Kaum Muslimin 
yang baru masuk Islam. Beberapa orang yang datang dari Madinah ke Makkah 
pada musim haji, mereka masuk Islam secara diam-diam di lembah Mina. 
Sayyidatina Ummu “Ammarah Radhiyallahu ‘anha termasuk rombongan 
ketiga, yang datang dari Madinah. 


Setelah Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam hijrah, Sayyidatina 
Ummu 'Ammarah Radhiyallahu ‘anha sering mengikuti peperangan bersama 
Kaum Muslimin, terutama pada Perang Uhud, Hudaibiyah, Khaibar, Umratul 
Gadha, Hunain, dan Yamamah. Dalam Perang Uhud usianya 43 tahun. Suami 
dan kedua anak laki-lakinya ikut dalam perang tersebut. Mengenai Perang 
Uhud, ia bercerita, “Aku membawa sekantong penuh air dan berjalan di 
Medan Uhud untuk melihat keadaan pasukan Kaum Muslimin. Jika ada orang 
yang terluka. atau kehausan, maka aku akan memberinya minum. Pada 
mulanya, Kaum Muslimin mendapat kemenangan, namun karena ada satu 
sebab, orang-orang kafir berbalik mendapat kemenangan. Saat itu, aku sedang 
berada di dekat Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam. Jika ada orang 
kafir yang mendekati beliau, maka aku segera menyerang dan 
membunuhnya.” 


Pada mulanya, Sayyidatina Ummu 'Ammarah Radhiyallahu ‘anha tidak 
memiliki perisai. Namun, akhirnya ia mendapatkan perisai untuk menahan ` 
serangan orang-orang kafir. Di punggungnya, senantiasa ada sehelai selendang 
yang diikat berisi serpihan-serpihan kain. Jika ada yang terluka, ia segera 
. mengeluarkan serpihan-serpihan kain tersebut, lalu membakar dan 


3 Janji setia para shahabat Anshar kepada Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam di Mina, 
sebelum beliau hijrah ke Madinah. 


160 Kitab Kisah-Kisah Shahabat 


menaburkan abunya ke atas luka tersebut (untuk menghentikan pendarahan). 
Sayyidatina Ummu “Ammarah Radhiyallahu “anha sendiri mendapatkan 
banyak luka di tubuhnya, kurang lebih ada 12 atau 13 luka di tubuhnya. Ada 
satu lukanya yang sangat parah. Sayyidatina Ummu Sa'id Radhiyallahu ‘anha 
berkata, “Aku lihat di pundaknya ada luka yang sangat dalam. Aku bertanya 
kepadanya, "Mengapa engkau terluka demikian parah seperti ini?” Dia 
menjawab, “Di Perang Uhud, ketika Kaum Muslimin berlarian ke sana kemari 
dalam keadaan kacau balau, aku mendengar Ibnu Oami'ah berkata sambil 
menyerang, 'Di manakah Muhammad? Siapa yang bersedia memberitahuku? 
Jika hari ini Muhammad selamat, maka tidak ada keselamatan bagiku!” Lalu, 
Sayyidina Mush'ab bin Umair Radhiyallahu “anhu dan beberapa orang 
shahabat, termasuk aku, segera menyerangnya. Ia pun menebas pundakku. 
Aku terus melawannya, tetapi karena ia mengenakan baju besi rangkap dua, 
maka ia dapat menahan serangan kami. Sedangkan lukaku itu sangat dalam. 
Meskipun telah diobati selama setahun, belum juga sembuh.'” 


Selanjutnya, Baginda Rasulullah Radhiyallahu “anhu menyeru Kaum 
Muslimin untuk menyertai Perang Hamra'ul Asad. Ketika masih dalam keadaan 
terluka, Sayyidatina Ummu ‘Ammarah Radhiyallahu ‘anha menyambut seruan 
itu. Namun, karena pendarahan lukanya sangat parah, ia tidak dapat 
mengikutinya. Sekembalinya Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam 
dari Hamra'ul Asad, yang pertama kali ditanyakan oleh beliau adalah keadaan 
Sayyidatina Ummu “Ammarah Radhiyallahu “anha. Ketika diketahui bahwa 
Sayyidatina Ummu "Ammarah Radhiyallahu ‘anha dalam keadaan sehat, beliau 
sangat gembira. 

Selain luka tadi, ia mendapat banyak luka lain dalam Perang Uhud. 
Sayyidatina Ummu 'Ammarah Radhiyallahu “anha berkata, “Orang-orang kafir 
bertempur dengan menunggang kuda, sedangkan kami berjalan kaki. Jika 
mereka berjalan kaki seperti kami, tentu mereka akan tahu bagaimana 
pertempuran yang sebenarnya. Ketika salah seorang dari mereka datang 
dengan kuda untuk menyerangku, aku menahannya dengan perisai. Ketika ia 
berbalik, aku langsung menebas kaki kudanya, sehingga kuda dan 
penunggangnya terjatuh. Ketika Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi 
wasallam melihat hal ini, beliau berseru memberitahu anakku agar ia 
membantuku. Setelah anakku datang, kami berdua membunuh orang itu.” 


Anaknya, Sayyidina Abdullah bin Zaid Radhiyallahu “anhu, berkata, “Suatu 
ketika, pundak kiriku terluka dan mencucurkan darah tanpa henti. Baginda 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Balutlah lukamu dengan 
perban! Lalu, ibuku datang. la mengeluarkan selembar kain dari ikatan 
punggungnya dan membalutkannya ke lukaku, kemudian ia berkata, “Pergilah 
dan bertempurlah terus melawan orang-orang kafir itu Melihat kejadian itu, 
Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Wahai Ummu 
'Ammarah, siapakah yang memiliki semangat seperti ini?” Saat itu Baginda 
Nabi Shallallahu “alaihi wasallam terus-menerus berdoa untuknya. dan: 
keluarganya, serta memuji kehebatannya. 


han 
Semangat Kaum Wanita dalam Mengamalkan Agama 161 


Sayyidatina Ummu 'Ammarah Radhiyallahu “anha berkata, “Ada seorang 
kafir lewat di depanku, kemudian Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi 
wasallam berseru kepadaku, ‘Dialah yang telah melukai anakmu!” Aku 
langsung menyerangnya hingga mengenai betisnya. Orang kafir itu terluka dan 
langsung terduduk. Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam tersenyum dan 
berkata, “Sudah terbalas luka anakmu.” Lalu, kami menyerangnya lagi dan 
membunuhnya. Ketika Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam sedang 
mendoakan kami, aku meminta kepadanya, Ya Rasulullah, doakanlah agar 
Allah Subhaanahu wata'ala menjadikanku sebagai shahabat dekatmu kelak di 
surga!' Beliau pun mendoakanku. Setelah beliau mendoakanku, aku berkata, 
“Sekarang aku tidak lagi mencemaskan kesulitan apa pun dalam kehidupan 
yang menimpaku di dunia ini.” 

Selain dalam Perang Uhud, ia juga banyak menyertai peperangan lain 
dengan semangat yang luar biasa. Sepeninggal Baginda Rasulullah Shallallahu 
“alaihi wasallam, banyak terjadi kemurtadan, -maka terjadilah Perang 
Yamamah yang sangat dahsyat. Sayyidatina Ummu 'Ammarah Radhiyallahu 
‘anha juga menyertai perang tersebut. Dalam pertempuran itu, sebelah 
tangannya terpotong dan terdapat sebelas luka lain di tubuhnya. Dalam 
keadaan penuh luka seperti itu, ia tiba di Madinah. (dari Kitab Thabagat) 


Faidah 

Itulah kisah kehebatan seorang wanita shahabiyah. Dalam Perang Uhud ia 
berusia 43 tahun dan dalam Perang Yamamah ia sudah berusia 52 tahun. Pada 
usia setua itu, ia masih ikut serta dalam pertempuran. Hal itu benar-benar 
merupakan karomah. 


15. Kisah Islamnya Sayyidatina Ummu Hakim Radhiyallahu ‘anha dan 

Keikutsertaannya dalam Peperangan 

Sayyidatina Ummu Hakim binti Harits Radhiyallahu “anha adalah istri 
Sayyidina Ikrimah bin Abu Jahal Radhiyallahu “anhu. la pernah menyertai 
Perang Uhud di pihak Kaum Kafir. la memeluk Islam ketika terjadi Fathu 
Makkah. la sangat mencintai suaminya, tetapi suaminya sangat terpengaruh 
oleh ayahnya, sehingga enggan untuk masuk Islam dan ketika Fathu Makkah, 
ia melarikan diri ke Yaman. 


Sayyidatina Ummu Hakim Radhiyallahu “anha meminta jaminan 
keamanan kepada Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bagi 
suaminya. Kemudian ia menyusul suaminya ke Yaman. 13 membujuk suaminya 
dengan susah payah agar bersedia kembali. la berkata, “Aku telah 
mendapatkan jaminan keamanan untukmu dari pedang Baginda Muhammad 
Shallallahu “alaihi wasallam. Kembalilah bersamaku!” Akhirnya, ia kembali ke 
Madinah dan masuk Isiam. Kemudian keduanya hidup sebagai suami istri 
dengan bahagia. 

Pada masa Kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar Ash-Shiddig Radhiyallahu 
“anhu, ketika Kaum Muslimin bertempur melawan pasukan Romawi, Sayyidina 
Ikrimah Radhiyallahu “anhu menyertai pertempuran itu bersama istrinya. 
Dalam pertempuran itu, Sayyidina Ikrimah Radhiyallahu “anhu mati syahid. 


162 Kitab Kisah-Kisah Shahabat 


Kemudian Sayyidatina Ummu Hakim Radhiyallahu ‘anha menikah dengan 
Sayyidina Khalid bin Sa'id Radhiyallahu “anhu. Dalam suatu perjalanan, di 
suatu tempat bernama Marjul Shafar, suaminya ingin tidur bersamanya. 
Sayyidatina Ummu Hakim Radhiyallahu ‘anha berkata, “Kita sekarang sedang 
diserang oleh musuh. Sebaiknya kita habisi mereka terlebih dahulu!” 
Suaminya menjawab, “Aku meyakini kesyahidanku dalam pertempuran ini.” 
Istrinya terdiam. Akhirnya, mereka tidur bersama di sebuah kemah. Keesokan 
harinya, ketika persiapan acara walimah pernikahan mereka, tentara Romawi 
datang menyerang. Pertempuran sengit pun terjadi, dan akhirnya, suaminya - 
gugur sebagai syahid. 

Sayyidatina Ummu Hakim Radhiyallahu ‘anha menggulung kemah tempat 
ia berkumpul bersama suaminya. la mengumpulkan barang-barangnya, 
kemudian mengambil sebuah patok kemah dan ikut maju ke medan tempur. 
Dengan patok kemah itu, ia membunuh tujuh orang musuh dengan tangannya 
sendiri. (dari Kitab Usudul Ghabah) 

Faidah 
Pada zaman sekarang, jangankan wanita, laki-laki pun tidak siap menikah 
“pada waktu seperti itu. Seumpama ada seorang wanita yang bersedia menikah 
pun, atas kesyahidan suaminya secara tiba-tiba, tentu ia akan menangis dan 
berkabung entah berapa hari lamanya. Namun, wanita shahabiyah ini 
berbeda, setelah suaminya syahid ia langsung maju bertempur dan 
membunuh tujuh orang musuh. 


16. Kisah Syahidnya Sayyidatina Sumayyah Radhiyallahu “anha, Ibu 

Sayyidina “Ammar Radhiyallahu “anhu 

Sayyidatina Sumayyah binti Khayyath Radhiyallahu ‘anha adalah ibu 
Sayyidina “Ammar Radhiyallahu “anhu yang kisahnya sudah diceritakan pada 
Bab Kesatu Kisah ke-7. la beserta suaminya, Sayyidina Yasir Radhiyallahu 
“anhu, dan juga anaknya, Sayyidina “Ammar Radhiyallahu “anhu, banyak sekali 
menanggung penderitaan demi Islam. Karena cintanya terhadap Islam telah 
merasuk ke dalam hatinya, maka penderitaannya itu tidak mempengaruhi 
keimanannya sedikit pun. 

Ketika matahari bersinar sangat panas, mereka dibaringkan di atas kerikil- 
kerikil panas dengan dipakaikan baju besi di tubuhnya. Mereka dijemur di 
bawah terik matahari, supaya baju besinya semakin panas, sehingga mereka 
lebih menderita. Ketika Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam 
melewati mereka, beliau menyuruh bersabar dan menjanjikan surga kepada 
mereka. : 


Suatu ketika, lewatlah Abu Jahal di hadapan Sayyidatina Sumayyah 
Radhiyallahu ‘anha yang sedang berdiri. Abu Jahal mencaci maki Sayyidatina 
Sumayyah Radhiyallahu 'anha. Dalam keadaan marah, Abu Jahal langsung 
menusukkan tombaknya ke kemaluan Sayyidatina Sumayyah Radhiyallahu 
“anha. Akhirnya, dengan luka itu Sayyidatina Sumayyah Radhiyallahu ‘anha 
pun mati syahid. Dialah orang yang pertama kali mati syahid dalam Islam. (dari 
Kitab Usudul Ghabah) 


Semangat Kaum Wanita dalam Mengamalkan Agama 163 


Faidah 1 

Wanita yang begitu sabar dan bersemangat seperti itulah yang layak 
dicemburui. Apabila hati seseorang sudah-sangat mencintai sesuatu, maka 
semuanya yang berhubungan dengan sesuatu itu akan dianggap mudah. Hari 
ini, puluhan kisah cinta sering kita dengar sehingga jiwa siap dikorbankan 
untuknya. Seandainya pengorbanan jiwa itu dilakukan di jalan Allah 
Subhaanahu wata'ala dan demi agama, maka itulah yang menjadi sebab 
kebahagiaan dalam kehidupan setelah kematian. Jika pengorbanan itu 
bertujuan untuk keduniaan, maka dunia akan ditinggalkan dan di akhirat akan 
memperoleh kehancuran. 


17. Kisah Kehidupan Sayyidatina Asma' binti Abu Bakar Radhiyallahu 

“anhuma dan Kesulitan Hidupnya 

Sayyidatina Asma’ binti Abu Bakar Radhiyallahu 'anhuma adalah putri 
Sayyidina Abu Bakar Radhiyallahu “anhu, ibu Sayyidina Abdullah bin Zubair 
Radhiyallahu ‘anhuma, dan saudara seayah Sayyidatina “Aisyah Radhiyallahu 
“anha. la seorang shahabiyah yang terkenal. Ia masuk Islam sejak awal Islam. 
Diriwayatkan bahwa Sayyidatina Asma’ Radhiyallahu ‘anha masuk Islam ketika 
umat Islam baru berjumlah tujuh belas orang. la lahir 27 tahun sebelum Hijrah. 


Ketika Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam dan Sayyidina Abu 
Bakar Radhiyallahu “anhu hijrah dan tiba di Madinah, mereka menyuruh 


“Sayyidina Zaid Radhiyallahu “anhu dan beberapa orang untuk menjemput: 


keluarga mereka berdua. Sayyidatina Asma' Radhiyallahu 'anha pun ikut hijrah 
bersama rombongan tersebut. Setibanya di Quba, ia melahirkan Sayyidina 
Abdullah bin Zubair Radhiyallahu “anhuma. Itulah bayi yang pertama lahir 
setelah hijrah. Masa itu, adalah masa yang penuh dengan kesulitan, 
kesusahan, kemiskinan, dan kelaparan. Namun, pada masa itu pula muncul 
kehebatan dan keberanian yang tiada tandingannya. 


Dalam Riwayat Bukhari, Sayyidatina. Asma’ Radhiyallahu “anha 
menceritakan sendiri keadaan hidupnya. la berkata, “Ketika pernikahanku 
dengan Sayyidina Zubair Radhiyallahu “anhu, ia tidak memiliki harta sedikit 
pun. Tidak ada harta benda, tidak ada pembantu, dan tidak ada apa pun 
kecuali hanya seekor unta yang biasa digunakan untuk membawa air, rumput 
.dan lainnya, serta seekor kuda. Aku sendirilah yang mencarikan rumput dan 
lain-lain untuk makanan unta. Akulah yang menumbuk biji-biji kurma. Aku 
"sendiri yang mengisi tempat air. Jika timbanya sobek, aku sendiri yang 
anenjahitnya. Aku yang merawat dan mengurus kuda, mencarikan rumput, 
memberinya makan, dan lain-lain. Aku pun mengerjakan pekerjaan rumah 


sendiri. Dari semua pekerjaan, yang paling sulit bagiku ialah memelihara kuda.- 


Aku orang yang kurang pandai membuat roti. Biasanya aku hanya membuat 
adonan, lalu aku menygrahkan kepada tetanggaku seorang wanita Anshar. Ia 
seorgng wanita yang sangat ikhlas dan suka membuatkan roti untukku. 

Ketika Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam tiba di Madinah, 
beliau memberi sebidang tanah perkebunan kepada Sayyidina Zubair 
Radhiyallahu “anhu, yang jauhnya kurang lebih dua mil dari Madinah. Dari 


164 kitab Kisah-Kisah Shahabat 


sana aku selalu mengusung biji-biji kurma di atas kepalaku. 


Suatu hari, ketika aku pulang dari kebun itu dengan keranjang di atas 
kepala, di tengah jalan aku berjumpa dengan Baginda Rasulullah Shallallahu 
“alaihi wasallam dan beberapa shahabat Anshar Radhiyallahu “anhum dengan 
menunggang unta. Begitu melihatku, Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi 
wasallam segera menghentikan unta dan mengisyaratkan agar aku naik ke 
“atas unta. Tetapi, aku sangat malu kepada laki-laki dan sangat khawatir 
terhadap suamiku, Sayyidina Zubair Radhiyallahu “anhu, yang sangat 
pencemburu. Aku takut ia akan marah. Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi 
wasallam memahami perasaanku, sehingga beliau meneruskan perjalanannya. 
Aku pun segera pulang ke rumah. 


Setibanya di rumah, aku menceritakan kejadian tersebut kepada suamiku 
“bahwa aku sangat malu dan khawatir akan rasa cemburunya yang mungkin 
menyebabkan ia marah. Sayyidina Zubair Radhiyallahu “anhu berkata, 'Demi 
Allah, aku lebih merasa berat dengan keadaanmu yang membawa biji-biji 
kurma di atas kepala, sedangkan aku tidak bisa membantumu (sebenarnya 
Sayyidina Zubair Radhiyallahu 'anhu tidak bisa membantu istrinya karena 
terpaksa, sebab ia sibuk berjihad dan urusan agama lainnya, maka pekerjaan 
rumah tangga terpaksa dilakukan oleh istrinya). Setelah itu, ayahku, Sayyidina 
Abu Bakar Radhiyallahu “anhu, memberiku seorang hamba sahaya yang telah 
dihadiahkan oleh Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam. Dengan demikian, 
urusan memelihara kuda, aku serahkan kepadanya sehingga seolah-olah aku 
terbebas dari penjara.” (H.R. Bukhari, dari Kitab Fathul Bari) 


Faidah 

Kebiasaan orang Arab dari dulu sampai sekarang adalah menumbuk biji- 
biji kurma lalu mencampurnya dengan air, kemudian menjadikannya makanan 
hewan. 


18. Kisah Hijrahnya Sayyidina Abu Bakar Radhiyallahu “anhu Membawa 
Seluruh Hartanya dan Upaya Sayyidatina Asma’ Radhiyallahu ‘anha 
Menenangkan Kakeknya 
Ketika Sayyidina Abu Bakar Shiddig Radhiyallahu “anhu berhijrah bersama 

Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam, maka ia membawa semua 

harta yang ia miliki karena tidak mengetahui apa yang akan diperlukan dalam 

perjalanan nanti. Nilainya kurang lebih lima atau enam ribu dirham. Setelah 
kepergiannya, ayah Sayyidina Abu Bakar Radhiyallahu “anhu, yaitu Abu 

Oahafah yang buta dan saat itu belum masuk Islam, mendatangi cucunya 

(Sayyidatina Asma’ dan Sayyidatina “Aisyah Radhiyallahu 'anhuma) untuk 

menghibur mereka. Ia berkata kepada cucu-cucunya, “Aku sudah menduga 

bahwa Abu Bakar telah menyusahkan kalian dengan kepergiannya itu, dan ia 
pun telah menambah kesulitan kalian, karena mungkin ia telah membawa 
semua hartanya.” Sayyidatina Asma’ Radhiyallahu ‘anha berkata, “Tidak, 
wahai Kakek, ayah masih meninggalkan harta.” Sambil berkata demikian, ia 
mengumpulkan kerikil-kerikil kecil, lalu meletakkannya di ceruk (lubang yang 
masuk ke dinding), tempat Sayyidina Abu Bakar Radhiyallahu 'anhu biasa 


Semangat Kaum Wanita dalam Mengamalkan Agama 165 


menyimpan dirhamnya, kemudian menutupnya dengan selembar kain. 
Selanjutnya, ia memegang tangan kakeknya untuk meraba kain tersebut. 
Kakeknya mengira bahwa semua yang dirabanya itu uang dirham. Akhirnya, 
kakeknya berkata, “Baik, ayahmu telah berbuat baik. Ini cukup untuk kalian.” 
Terhadap hal ini, Sayyidatina Asma’ Radhiyallahu ‘anha berkata, “Demi Allah, 
sesungguhnya Sayyidina Abu Bakar Radhiyallahu “anhu tidak meninggalkan 
harta sedikit pun. Aku berbuat demikian semata-mata agar kakek tenang dan 
tidak merasa sedih.” (dari Kitab Musnad Ahmad) 


Faidah f 
Ini masalah hati. Mestinya, anak-anak perempuan jauh lebih bersedih 
daripada seorang kakek ketika sang ayah pergi meninggalkannya. Betapapun, 
pengaduan cucu kepada kakeknya saat itu adalah wajar, sebab ketika itu 
tumpuan harapan mereka hanyalah kepada sang kakek. Mereka memang 
perlu perhatian. Pertama, karena kesedihannya berpisah dengan ayahnya. 
Kedua, karena belum ada gambaran biaya hidup untuk mereka sesudah itu. 
Apalagi kebanyakan orang-orang Makkah waktu itu masih memusuhi orang- 
orang Islam. Namun, Allah Subhaanahu wata'ala telah memberikan kepada 
setiap laki-laki dan wanita shahabat satu ketenangan dan kesabaran yang 
patut dicemburui. 


Pada mulanya, Sayyidina Abu Bakar Radhiyallahu “anhu orang yang kaya 
raya dan pedagang besar. Akan tetapi, ia telah menginfakkan semua miliknya 
demi Islam dan perjuangan di jalan Allah Subhaanahu wata'ala. Dalam Perang 
Tabuk, ia telah menginfakkan semua isi rumahnya fii sabilillah, sebagaimana 
yang telah dikisahkan secara terperinci dalam Bab Keenam Kisah ke-4, Oleh 
karena itu, Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Tidak ada 
harta siapapun yang lebih bermanfaat untukku melebihi harta Abu Bakar. Aku 
sudah membalas jasa setiap orang, namun yang dapat membalas jasa Abu 
Bakar hanyalah Allah Subhaanahu wata'ala.” 


19. Kisah Kedermawanan Sayyidatina Asma’ Radhiyallahu ‘anha 
Sayyidatina Asma’ Radhiyallahu ‘anha adalah seorang yang sangat 
dermawan. Sebelumnya, apabila akan berinfak, ia akan menimbang dan 
menakarnya. Namun, suatu ketika Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam 
bersabda kepadanya, “Janganlah kamu menyimpan harta, dan janganlah 
menghitung-hitung harta yang akan diinfakkan. Berinfaklah semampu yang 
dapat diupayakan!” Setelah mendengar sabda itu, ia bertambah semangat 
menginfakkan hartanya. Ia pun selalu menasihati anak-anak perempuannya 
dan wanita-wanita di rumahnya, “Tingkatkanlah infak kalian di jalan Allah 
Subhaanahu wata'ala! Jangan menunggu lebihnya harta dari keperluan kita. 
Sebab, jika kita menunggu, tidak akan sempat berinfak di jalan Allah 
Subhaanahu wata'ala (karena keperluan selalu bertambah terus). Sebaliknya, 
jika kita senantiasa berinfak, maka tidak akan ada kerugian yang disebabkan 
infak kita.” (dari Kitab Thabagat) 
Faidah : 
Walaupun para shahabat Radhiyallahu ‘anhum dalam kesulitan dan 


166 Kitab Kisah-Kisah Shahabat | - 


kesusahan, mereka senantiasa menginfakkan harta mereka untuk kebaikan- 
kebaikan dan perjuangan di Jalan Aliah Subhaanahu wata'ala. Sedangkan 
Kaum Muslimin dewasa ini, selalu mengadukan kefakiran dan kesempitannya. 
Padahal mungkin pada zaman ini, sudah tidak ada lagi suatu jamaah yang 
keluar di jalan Allah Subhaanahu wata'ala dengan perut yang diganjal dengan 
batu, atau mengalami kelaparan beberapa hari berturut-turut. 


"20. Kisah Hijrahnya Putri Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam, 

Sayyidatina Zainab Radhiyallahu “anha, dan Wafatnya 

Putri tertua pemimpin dunia dan akhirat, Baginda Rasulullah Shallallahu 
“alaihi wasallam, adalah Sayyidatina Zainab Radhiyallahu “anha. la lahir 
sepuluh tahun sebelum kenabian, ketika Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi 
wasallam berumur 30 tahun. Kemudian Sayyidatina Zainab Radhiyallahu “anha 
menikah dengan sepupunya, yaitu Abul Ash bin Rabi’. Ketika Baginda 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam berhijrah, Sayyidatina Zainab 
Radhiyallahu .“anha tidak dapat ikut bersama Baginda Rasulullah Shallallahu 
“alaihi wasallam. 

Dalam Perang Badar, suaminya ikut berperang di pihak pasukan kafir. 
Kemudian ia ditawan oleh Kaum Muslimin. Ketika orang-orang Makkah ' 
mengirimkan uang tebusan untuk membebaskan ahli keluarganya, Sayyidatina 
“Zainab Radhiyallahu ‘anha mengirimkan kalung sebagai tebusan suaminya. 
Kalung itu adalah hadiah ibunya, Sayyidatina Khadijah Radhiyallahu ‘anha, 
pada hari pernikahannya dulu. Ketika Baginda Nabi Shallallahu “alaihi 
wasallam melihat perhiasan itu, beliau teringat Sayyidatina "Khadijah 
Radhiyallahu “anha. Beliau pun sangat terharu, lalu bermusyawarah dengan 
para shahabat Radhiyallahu “anhum. Akhirnya, diputuskan bahwa"Abul Ash 
dapat dibebaskan tanpa tebusan dengan syarat ia harus mengirimkan 
Sayyidatina Zainab Radhiyallahu “anha ke Madinah Munawwarah. 


Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam mengirim dua orang 
bersama Abu Ash untuk menjemput Sayyidatina Zainab Radhiyallahu ‘anha. 
Dua orang itu menunggu di luar kota Makkah. Kemudian Abul Ash menyuruh 
saudaranya, Kinanah, untuk mengantarkan Sayyidatina Zainab Radhiyallahu 
“anha keluar kota Makkah dengan mengendarai unta dan menyerahkannya 
kepada dua orang muslim itu. 


Ketika mendengar kabar itu, orang-orang kafir Ouraisy sangat marah. Lalu 
mereka mengirim sekelompok orang untuk menghadangnya: Salah seorang 
dari mereka ialah Habar bin Aswad, keponakan Sayyidatina Khadijah 
Radhiyallahu ‘anha, yang masih ada hubungan saudara dengan Sayyidatina 
Zainab. Radhiyallahu ‘anha. Habar telah menombak Sayyidatina Zainab 
Radhiyallahu “anha sampai terluka (dalam sebagian riwayat, yang menombak 
adalah orang lain). Kemudian ia terjatuh dari untanya. Karena saat itu 
Sayyidatina Zainab Radhiyallahu “anha sedang hamil, akhirnya ia mengalami 
keguguran. 

Kinanah melawan mereka dengan panah-panahnya. Abu Sufyan berkata 
kepada Kinanah, “Kamu jangan membawa putri Muhammad ini secara terang- 


` Semangat Kaum Wanita dalam Mengamalkan Agama 167 


terangan. Lebih baik kembalilah dulu ke Makkah, kemudian diam-diam 
antarkanlah ia ke luar Makkah!” Usulan tersebut disetujui oleh Kinanah. 
Mereka pun kembali ke Makkah. Satu atau dua hari kemudian, barulah 
mereka mengantarnya dengan sembunyi-sembunyi. Luka Sayyidatina. Zainab 
Radhiyallahu ‘anha masih ada sampai beberapa tahun. Selama beberapa 
tahun ia sakit akibat luka tadi, lalu meninggal pada tahun kedelapan Hijriyah. 
Semoga Allah Subhaanahu wata'ala meridhainya. 


Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda tentang 
. Sayyidatina Zainab Radhiyallahu ‘anha, “Dia adalah putriku yang terbaik, dan 
ia telah banyak disakiti karena kecintaannya kepadaku.” Pada waktu 
pengebumiannya, Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam sendiri yang 
turun dan menguburkannya. Ketika turun ke dalam kubur, beliau terlihat 
sangat sedih, namun ketika keluar dari dalam kubur, muka beliau berseri-seri. 
Para shahabat Radhiyallahu “anhum bertanya mengenai sebabnya. Beliau 
bersabda, “Aku merasa khawatir dengan kelemahan Zainab. Aku berdoa agar 
kuburnya diluaskan, dan dihilangkan darinya kerasnya siksa kubur, dan Allah 
Subhaanahu wata'ala telah mengabulkan doaku.” (dari Kitab Khamis dan 
Usudul Ghabah) 


Faidah 

Meskipun ia putri Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam yang 
sudah banyak menderita dan mengorbankan nyawanya untuk agama, ia tetap 
memerlukan doa Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam agar Allah 
Subhaanahu wata'ala meluaskan kuburnya. Lalu, bagaimanakah dengan 
keadaan kita? Oleh sebab itu, setiap muslim hendaknya sering berdoa agar 
dihindarkan dari siksa kubur. Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam 
sendiri, untuk mengajari umatnya, senantiasa berdoa berlindung dari siksa 
kubur. 


LN سسا كر‎ 33 Kerta SS 

bsa Maha ta الهم‎ 

“Ya Allah, jagalah kami. dari siksa kubur dengan  anugerah-Mu, 
kemurahan-Mu, dan karunia-Mu.” 0 


21. Kisah Semangat Sayyidatina Rubayyi' binti Mu'awidz Radhiyallahu 

“anhuma terhadap Agama 

Sayyidatina Rubayyi' binti Mu'awidz Radhiyallahu 'anhuma adalah 
seorang shahabiyah Anshar. la sering ikut berperang bersama Baginda Nabi 
Shallallahu “alaihi wasallam. Dalam peperangan, ia membantu mengobati 
orang-orang yang terluka, dan mengangkat jenazah orang-orang yang mati 
syahid. la masuk Islam sebelum Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam 
hijrah. la menikah setelah hijrah, dan Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi 
wasallam menghadiri pernikahannya. Dalam acara tersebut, beberapa anak 
perempuan bergembira, mereka membacakan syair-syair tentang jasa-jasa 
orang Anshar dan tokoh mereka yang telah syahid dalam Perang Badar. Di 
antara mereka ada yang melantunkan satu bait syair: 


168 Kitab Kisah-Kisah Shahabat g 


<2 sf GIH 
وتاي يلم مان غي.‎ 
Di kalangan kami ada seorang Nabi yang mengetahui kejadian yang akan 
datang 


Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam langsung melarang syair tersebut, 
karena yang mengetahui keadaan yang akan datang hanyalah Allah 
Subhaanahu wata'ala. 

Ayah Sayyidatina Rubayyi' Radhiyallahu “anha, Sayyidina Mu'awidz 
Radhiyallahu “anhu, adalah salah seorang yang membunuh Abu Jahal. Ada 
seorang wanita bernama Sayyidatina Asma” Radhiyallahu “anha yang sering 
berjualan minyak wangi. Suatu ketika, datanglah: . Sayyidatina Asma’ 
Radhiyallahu “anha dengan beberapa orang wanita ke rumah Sayyidatina 
Rubayyi' Radhiyallahu ‘anha dan mereka bertanya tentang nama, keadaan, 
dan alamat, sebagaimana kebiasaan kaum wanita. Ketika mereka mendengar 
nama ayah Sayyidatina Rubayyi' Radhiyallahu ‘anha, mereka berkata, “Jadi, 
kamu anak orang yang membunuh pemimpinnya? Disebut sebagai ‘orang 
yang membunuh pemimpinnya', karena Abu Jahal salah satu pemimpin 
bangsa Arab. Mendengar hal itu, Rubayyi” Radhiyallahu ‘anha marah. la 
berkata, ‘Aku adalah anak orang yang membunuh budaknya.' Sayyidatina 
Rubayyi' 'Radhiyallahu ‘anha berkata demikian, karena ia merasa tidak senang 
jika Abu Jahal dikatakan sebagai pemimpin bagi ayahnya. Ia membalasnya 
dengan berkata, “Abu Jahal adalah budak bagi ayahnya.” Mendengar Abu Jahal 
disebut sebagai budak, maka Sayyidatina Asma’ Radhiyallahu ‘anha pun 
marah, ia berkata kepada Sayyidatina Rubayyi' Radhiyallahu “anha, “Aku tidak 
akan menjual minyak wangi kepadamu.” Sayyidatina Rubayyi' Radhiyallahu 
'anha pun membalasnya dengan berkata, “Aku pun tidak akan membeli 
minyak wangi darimu. Aku tidak pernah melihat minyak wangi yang lebih 
buruk dan lebih busuk daripada minyak wangimu.” (dari Kitab Usudul Ghabah) 


Faidah 

Sayyidatina Rubayyi' Radhiyallahu “anha berkata, “Aku sengaja 
mengatakan minyak wanginya berbau busuk untuk memanasinya.' 
Demikianlah kecintaan dan semangat agama Sayyidatina Rubayyi' 
Radhiyallahu “anha. la tidak senang apabila ada orang yang menyebut nama 
musuh-musuh Islam sebagai pemimpin. Sedangkan keadaan kita sekarang, 
sering menyanjung-nyanjung musuh-musuh besar Islam. Jika dilarang berbuat 
demikian, maka kita akan dijuluki orang yang berpandangan sempit. Padahal 
Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, Jangan mengatakan 
orang munafik itu sebagai pemimpin. Jika ia telah menjadi pemimpinmu, 
berarti kamu sudah menyebabkan Allah Subhaanahu wata'ala murka.” 
(H.R. Abu Dawud) 


Semangat Kaum Wanita dalam Mengamalkan Agama 169 


Sekilas tentang Kehidupan Istri-Istri dan Anak-Anak 
Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam 


Setiap muslim hendaknya mengetahui istri-istri dan anak-anak Baginda 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam. Untuk itu, di sini saya akan menulisnya 
secara ringkas. Sebab, untuk menceritakannya lebih rinci memerlukan kitab 
yang tebal. 


Para muhaddits dan ahli tarikh (sejarah) bersepakat bahwa wanita-wanita 
yang pernah dinikahi oleh Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam berjumlah 
sebelas orang. Riwayat yang menyebutkan lebih dari sebelas, terdapat 
perbedaan pendapat. Mereka juga sepakat bahwa wanita yang pertama kali 
dinikahi oleh Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam adalah 
Sayyidatina Khadijah Radhiyallahu ‘anha yang sudah menjanda. 


Ketika menikah, Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam berusia 
25 tahun dan Sayyidatina Khadijah Radhiyallahu “anha berusia 40 tahun. 
Semua keturunan Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam berasal dari 
Sayyidatina Khadijah Radhiyallahu “anha, kecuali Sayyidina Ibrahim 
Radhiyallahu “anhu yang keterangannya akan dijelaskan dalam kisah 
mendatang. 


1. Sayyidatina Khadijah Radhiyallahu ‘anha 

Pernikahan pertama Sayyidatina Khadijah Radhiyallahu “anha, 
direncanakan dengan Waragah bin Naufal, tetapi tidak terlaksana. Setelah itu, 
Sayyidatina Khadijah Radhiyallahu ‘anha menikah dengan Atiq bin “Aidz, 
kemudian dengan Abu Halah. Terdapat perbedaan pendapat di antara para 
ahli sejarah mengenai pernikahannya ini, yaitu siapakah di antara keduanya 
yang lebih dahulu menikah dengannya. Pendapat yang terbanyak 
menyebutkan bahwa suami pertamanya adalah Atig bin ‘Aidz yang 
menghasilkan seorang anak perempuan bernama Hindun. Setelah dewasa, 
Sayyidatina Hindun Radhiyallahu “anha masuk Islam dan beranak banyak. 
Sebagian lagi menulis, dari perkawinannya dengan Atig, Sayyidatina Khadijah 
Radhiyallahu ‘anha memiliki anak laki-laki bernama Abdullah atau Abdi Manaf. 


Kemudian Sayyidatina Khadijah Radhiyallahu “anha menikah dengan Abu 
Halah. Diriwayatkan bahwa dari pernikahan tersebut, ia mendapatkan dua 
orang anak yang bernama Hindun dan Halah. Kebanyakan riwayat 
menyebutkan bahwa keduanya adalah laki-laki. Sebagian lagi menulis bahwa 
Hindun adalah seorang laki-laki, dan Halah adalah seorang perempuan. Hindun 
masih hidup sampai zaman Kekhalifahan Sayyidina Ali Radhiyallahu 'anhu. 


Setelah Abu Halah meninggal dunia, Sayyidatina Khadijah Radhiyallahu 
“anha menikah dengan Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam. Ketika 
itu Sayyidatina Khadijah Radhiyallahu ‘anha berumur 40 tahun. la menjalani 
pernikahan bersama Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam selama 
25 tahun. Pada bulan Ramadhan tahun ke-10 kenabian, Sayyidatina Khadijah 
Radhiyallahu ‘anha wafat dalam usia 65 tahun. Baginda Rasulullah Shallallahu 


2 


170 Kitab Kisah-Kisah Shahabat 


“alaihi wasallam sangat mencintai Sayyidatina Khadijah Radhiyallahu ‘anha, 
dan tidak menikah dengan wanita lain selama hidup Sayyidatina Khadijah 
Radhiyallahu “anha. Gelar Sayyidatina Khadijah Radhiyallahu ‘anha sejak 
sebelum Islam adalah Thahirah (wanita suci). Oleh sebab itu, anak-anaknya 
dari suami-suami sebelumnya juga disebut dengan Bani Thahirah. Keutamaan 
dirinya telah banyak ditulis dalam kitab-kitab hadits. Ketika Sayyidatina 
Khadijah Radhiyallahu ‘anha meninggal dunia, Baginda Rasulullah Shallallahu 
“alaihi wasallam sendiri yang turun ke makam dan menguburnya. Pada waktu 
itu, shalat jenazah belum disyari'atkan. 

Setelah meninggalnya Sayyidatina Khadijah Radhiyallahu ‘anha, Baginda 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam menikahi Sayyidatina “Aisyah dan 
Sayyidatina Saudah Radhiyallahu “anhuma pada bulan Syawwal tahun itu juga. 
Dalam hal ini, terdapat perbedaan pendapat, siapakah yang lebih dulu dinikahi 
oleh Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam? Sebagian ahli sejarah 
mengatakan bahwa yang pertama dinikahi oleh Baginda Nabi Shallallahu 
“alaihi wasallam setelah Khadijah Radhiyallahu “anha adalah Sayyidatina 
“Aisyah Radhiyallahu ‘anha, kemudian Sayyidatina Saudah Radhiyallahu ‘anha. 
Sebagian lagi berpendapat Sayyidatina Saudah Radhiyallahu ‘anha lebih 
dahulu dinikahi. 


2. Sayyidatina Saudah Radhiyallahu ‘anha ١ 

Sayyidatina Saudah Radhiyallahu “anha adalah seorang janda. Ayahnya 
bernama Zam'ah bin Qais. Sebelumnya Sayyidatina Saudah Radhiyallahu 'anha 
telah menikah dengan sepupunya yang bernama Sayyidina Sakran bin “Amr 
Radhiyallahu “anhu. Keduanya telah masuk Islam dan ikut serta hijrah ke 
Habasyah. Sayyidina Sakran Radhiyallahu “anhu meninggal dunia di sana. 
Sebagian ahli sejarah menulis bahwa Sayyidina Sakran Radhiyallahu “anhu 
wafat setelah ia kembali ke Makkah. Setelah wafatnya Sayyidina Sakran 
Radhiyallahu “anhu, pada tahun ke-10 kenabian, Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam menikahi Sayyidatina Saudah Radhiyallahu ‘anha, 
beberapa ‘hari setelah wafatnya Sayyidatina Khadijah Radhiyallahu “anha. 
Semua, ahli sejarah bersepakat bahwa Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi 
wasallam berkumpul dengan Sayyidatina Saudah Radhiyallahu 'anha lebih 
dahulu daripada dengan Sayyidatina “Aisyah Radhiyallahu ‘anha. 


Salah satu kebiasaan Baginda Rasuluilah Shallallahu “alaihi wasallam 
adalah menyibukkan diri dalam shalat. Suatu saat, Sayyidatina Saudah 
Radhiyallahu ‘anha Shalat Tahajjud di belakang Baginda Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wasallam. Pagi harinya ia berkata kepada beliau, “Engkau tadi malam 
shalat dengan ruku' yang sangat panjang, sehingga aku khawatir darah keluar 
dari hidungku (mimisan).” (Karena badannya yang gemuk, sehingga terasa 
berat baginya) 

Pernah Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam berniat 
menceraikannya, namun Sayyidatina Saudah Radhiyallahu 'anha berkata, “Ya 
Rasulullah, sebenarnya aku sudah tidak berhajat lagi kepada seorang suami, 
tetapi aku berharap agar di surga nanti termasuk dalam golongan istri-istrimu. 


Semangat Kaum Wanita dalam Mengamalkan Agama 171 


Untuk itu, janganlah ceraikan aku, aku rela memberikan giliran hariku kepada 
“Aisyah.” Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam pun menerima usul 
tersebut, dan Sayyidatina Saudah Radhiyallahu “anha memberikan giliran 
harinya kepada Sayyidatina “Aisyah Radhiyallahu “anha. Sayyidatina Saudah 
Radhiyallahu ‘anha wafat pada tahun 54 atau 55 Hijriyah. Sebagian ahli 
sejarah menulis, ia wafat pada akhir masa Kekhalifahan Sayyidina Umar 
Radhiyallahu “anhu. 


Selain ia, ada seorang wanita lagi yang juga bernama Sayyidatina Saudah 
Radhiyallahu ‘anha, yang berasal dari Quraisy. Baginda Rasulullah Shallallahu 
“alaihi wasallam pernah berniat- untuk menikahinya. Namun, Sayyidatina 
Saudah Radhiyallahu “anha berkata, “Ya Rasulullah, orang yang paling aku 
cintai di dunia ini adalah engkau. Akan tetapi, aku mempunyai lima (dalam 
riwayat yang lain enam) anak laki-laki. Aku khawatir, mereka akan 
mengganggumu dengan tangisan mereka.” Baginda Rasulullah Shallallahu 
“alaihi wasallam sangat senang dengan jawaban tersebut. Beliau memujinya 
dan akhirnya mengurungkan niatnya untuk menikahinya. i 


3. Sayyidatina “Aisyah Radhiyallahu ‘anha 

Pernikahan Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam dengan 
Sayyidatina “Aisyah Radhiyallahu “anha juga terjadi di Makkah, yaitu pada 
bulan Syawwal tahun ke-10 kenabian sebelum hijrah. Ketika itu, Sayyidatina 
“Aisyah Radhiyallahu ‘anha masih berumur enam tahun. Di antara istri-istri 
Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam, hanya Sayyidatina “Aisyah 
Radhiyallahu ‘anha yang dinikahi masih dalam keadaan perawan. Sedangkan 
yang lain dinikahi oleh Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam dalam 
keadaan sudah janda. 


Sayyidatina “Aisyah Radhiyallahu “anha lahir pada tahun Ke-4 Kenabian. 
Setelah hijrah, ketika umur Sayyidatina “Aisyah Radhiyallahu ‘anha sembilan 
tahun, barulah ia berkumpul dengan Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam 
dalam satu rumah. Ketika usianya 18 tahun, Baginda Rasulullah Shallallahu 
“alaihi wasallam wafat. Sedangkan ia wafat pada usia 66 tahun, tepatnya 
malam Selasa, tanggal 17 Ramadhan tahun 57 Hijriyah. Sebelum wafatnya, 
Sayyidatina “Aisyah Radhiyallahu “anha telah berpesan, “Kuburkanlah aku di 
pekuburan umum, tempat dimakamkannya istri-istri Baginda Nabi Shallallahu 
“alaihi wasallam lainnya." la tidak dikuburkan di kamar Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam, tetapi dimakamkan di Pemakaman Bagi'. 


Dalam budaya Arab, sangat dikenal bahwa pernikahan pada bulan 
Syawwal adalah pernikahan yang tidak diberkahi. Sayyidatina “Aisyah 
Radhiyallahu “anha berkata, “Pernikahanku terjadi pada bulan Syawwal, dan 
aku serumah dengan Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam juga 
pada bulan Syawwal. Siapakah istri Baginda Rasulullah Shallallahy “alaihi 
wasallam yang lebih beruntung dan yang lebih dicintai oleh beliau daripada 


“diriku?” 


Setelah Sayyidatina Khadijah Radhiyallahu “anha wafat, Sayyidatina 
Khaulah binti Hakim Radhiyallahu ‘anha datang kepada Baginda Rasulullah 


5 


172 kitab Kisah-Kisah Shahabat T 


Shallallahu “alaihi wasallam dan bertanya, “Ya Rasulullah, tidakkah engkau 
ingin menikah lagi?” Beliau balik bertanya, “Dengan siapa?” Sayyidatina 
Khaulah Radhiyallahu ‘anha bertanya lagi, “Yang perawan ada, yang janda juga 
ada, yang mana saja engkau kehendaki.” Lanjutnya, “Apabila engkau 
menginginkan perawan, maka anak shahabat dekatmu sendiri, yaitu putri 
Sayyidina Abu Bakar Shiddig Radhiyallahu “anhu, "Aisyah Radhiyallahu ‘anha. 
Jika engkau menghendaki janda, maka Saudah binti Zam'ah Radhiyallahu 
anha.” Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam menjawab, “Baik, 
bicarakanlah dengannya! Nanti aku pertimbangkan.” 


Selanjutnya, Sayyidatina Khaulah Radhiyallahu ‘anha pergi ke rumah 
Sayyidina Abu Bakar Radhiyallahu “anhu dan berkata kepada Sayyidatina 
Ummu Ruman Radhiyallahu “anha, ibu Sayyidatina “Aisyah Radhiyallahu “anha, 
“Aku ke sini membawa keberkahan dan kebaikan yang besar.” Sayyidatina 
Ummu Ruman Radhiyallahu “anha bertanya, “Mengenai apa?” Sayyidatina 
Khaulah Radhiyallahu ‘anha menjawab, “Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi 
wasallam mengirimku untuk meminang “Aisyah.” Sayyidatina Ummu Ruman 
Radhiyallahu ‘anha menyahut, “Aisyah kan masih keponakannya, apa boleh 
dinikahi? Namun baiklah, kita tunggu Sayyidina Abu Bakar Radhiyallahu “anhu 
datang.” 


Saat itu Sayyidina Abu Bakar Radhiyallahu “anhu sedang tidak ada di 
rumah. Ketika ia datang, berita tersebut disampaikan kepadanya. Jawaban 
Sayyidina Abu Bakar Radhiyallahu “anhu juga sama seperti jawaban 
Sayyidatina Ummu Ruman Radhiyallahu ‘anha, bahwa Sayyidatina “Aisyah 
Radhiyallahu ‘anha adalah keponakan Baginda Nabi Shallallahu “alaihi 
wasallam sendiri, apa boleh dinikahi? Kemudian Sayyidatina Khaulah 
Radhiyallahu ‘anha kembali menemui Baginda Nabi Shallallahu “alaihi 
wasallam dan menceritakan semuanya. Baginda Nabi Shallallahu “alaihi 
wasallam menjawab, “Abu Bakar hanya saudara Islam (bukan saudara nasab), 
Putrinya boleh aku nikahi.” Sayyidatina Khaulah Radhiyallahu ‘anha segera 
kembali ke rumah Sayyidina Abu Bakar Radhiyallahu “anhu dan 
memberitahukan jawaban Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam. 
Beberapa saat kemudian Sayyidina Abu Bakar Radhiyallahu “anhu memberi 
jawaban agar Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam datang sendiri. 
Selanjutnya, Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam pun hadir, lalu 
dinikahkan. 


Beberapa bulan setelah hijrah, Sayyidina Abu Bakar Radhiyallahu “anhu 
bertanya kepada Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam, “Mengapa 
istrimu masih belum engkau ajak?” Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi 
wosallam menyatakan belum mempersiapkan keperluannya. Maka Sayyidina 
Abu Bakar Radhiyallahu “anhu memberikan beberapa bekal keperluan untuk 
Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam. Setelah semuanya siap, pada 
waktu Dhuha, bulan Syawwal tahun 1 atau 2 Hijriyah, Sayyidina Abu Bakar 
Radhiyallahu “anhu mengirimkan putrinya ke rumah Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam untuk tinggal serumah bersama beliau. Inilah tiga 


Semangat Kaum Wanita dalam Mengamalkan Agama 173 


pernikahan Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam sebelum hijrah. 
Setelah itu, semua pernikahan-pernikahan beliau setelah hijrah. 


4. Sayyidatina Hafshah Radhiyallahu ‘anha 

Setelah menikah dengan Sayyidatina “Aisyah Radhiyallahu 'anha, Baginda 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam menikahi Sayyidatina Hafshah binti 
Umar Radhiyallahu “anhuma. Sayyidatina Hafshah binti Umar Radhiyallahu 
'anhuma dilahirkan di Makkah lima tahun sebelum kenabian. Sebelumnya, 
Sayyidatina Hafshah Radhiyallahu “anha telah menikah dengan Sayyidina 
Khunais bin Khudzafah Radhiyallahu “anhu di Makkah. Sayyidina Khunais 
Radhiyallahu “anhu termasuk shahabat yang memeluk Islam pada masa awal 
dan ikut berhijrah ke Habasyah. Kemudian ia ikut berhijrah ke Madinah dan 
menyertai Perang Badar. 


Dalam perang tersebut atau dalam Perang Uhud, ia terluka parah dengan 
luka yang sulit disembuhkan. Pada tahun ke-2 atau ke-3 Hijriyah, Sayyidina 
Khunais Radhiyallahu “anhu wafat. Pada waktu itu, Sayyidatina Hafshah 
Radhiyallahu ‘anha ikut berhijrah dengan suaminya ke Madinah. Setelah ia 
menjanda, pada mulanya Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu menawarkan 
putrinya, Sayyidatina Hafshah Radhiyallahu “anha, kepada Sayyidina Abu Bakar 
Radhiyallahu “anhu, ia berkata, “Aku ingin menikahkan Hafshah denganmu.” 
Namun, Sayyidina Abu Bakar Radhiyallahu “anhu diam saja. Ketika Sayyidatina 
Rugayyah Radhiyallahu “anha, istri Sayyidina Utsman Radhiyallahu “anhu yang 
juga putri Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam wafat, Sayyidina 
Umar Radhiyallahu 'anhu pun menawarkan putrinya, Sayyidatina Hafshah 


©- Radhiyallahu ‘anha kepada Sayyidina Utsman Radhiyallahu “anhu. Sayyidina 


Utsman Radhiyallahu “anhu menjawab, “Saat ini, aku belum berniat untuk 
menikah.” Kemudian Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu mengadukan semua 
ini kepada Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam. Beliau bersabda, 
“Aku akan memilihkan untuk Hafshah suami yang lebih baik daripada Utsman, ` 
dan memilihkan untuk Utsman istri yang lebih baik daripada Hafshah.” 
Akhirnya, pada tahun kedua atau ketiga Hijriyah, Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam sendiri menikahi Sayyidatina Hafshah 
Radhiyallahu “anha, dan Sayyidina Utsman Radhiyallahu “anhu menikah 
dengan Sayyidatina Ummu Kultsum Radhiyallahu “anha, putri Baginda 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam. ` 


Tentang syahidnya suami Sayyidatina Hafshah Radhiyallahu 'anha, para 
ahli sejarah berbeda pendapat, apakah ia syahid disebabkan lukanya pada 
Perang Badar atau pada Perang Uhud. Perang Badar terjadi pada tahun kedua 
hijrah, dan Perang Uhud terjadi pada tahun ketiga hijrah. Karena perbedaan 
itulah maka ada perbedaan pendapat mengenai tahun pernikahannya. 

Setelah Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam menikahi 
Sayyidatina Hafshah Radhiyallahu “anha, Sayyidina Abu Bakar Radhiyallahu 
'anhu berkata kepada Sayyidina Umar Radhiyallahu anhu, “Ketika engkau 
menawarkan Hafshah kepadaku dan aku diam saja, tentu engkau sangat 
kecewa bahkan mungkin tersinggung. Hal itu aku lakukan karena sebelumnya 


5 


—. 


وه د 


r 


174 Kitab Kisah-Kisah Shahabat 


Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam sudah menyatakan kepadaku 
keinginan beliau untuk menikahi Hafshah. Oleh sebab itu, aku tidak bisa 
menerimanya dan akw tidak ingin membuka rahasia Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam, maka aku diam saja. Jika Baginda Rasulullah 
Shallallahu alaihi wasallam mengurungkan niatnya, tentu aku akan menerima 
tawaranmu itu.” Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu berkata, “Sebenarnya 
diamnya Sayyidina Abu Bakar Radhiyallahu “anhu, lebih menyinggungku 
daripada penolakan Utsman. Radhiyallahu “anhu.” 


Sayyidatina Hafshah Radhiyallahu “anha adalah seorang ahli ibadah dan 
seorang yang zuhud. la sering tidak tidur malam untuk ibadah, dan siang. 
harinya ia selalu berpuasa. Suatu ketika, karena suatu sebab, ia pernah ditalak 
satu oleh Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam. Sayyidina Umar 
Radhiyallahu “anhu sangat bersedih hati dengan kejadian tersebut. Kemudian 
datanglah Malaikat Jibril Alaihis salam kepada Baginda Rasulullah Shallallahu 
“alaihi wasallam dan berkata, “Allah Subhaanahu wata'ala memerintahkan 
agar engkau merujuk Hafshah, karena ia orang yang ahli puasa dan shalat 
malam dan juga untuk menjaga perasaan Umar Radhiyallahu “anhu.” Akhirnya, 
Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam rujuk kembali dengan 
Sayyidatina Hafshah Radhiyallahu “anha. 


Sayyidatina Hafshah Radhiyallahu ‘anha meninggal dunia di Madinah 
pada Jumadil “Ula tahun 45 Hijriyah dalam usia kurang lebih 63 tahun. 
Sebagian riwayat menyebutkan bahwa ia wafat pada tahun 41 Hijriyah dalam 
usia 60 tahun. 


5. Sayyidatina Zainab binti Khuzaimah Radhiyallahu ‘anha 

Setelah menikah dengan Sayyidatina Hafshah Radhiyallahu “anha, 
Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam menikah dengan Sayyidatina 
Zainab binti Khuzaimah Radhiyallahu “anha. la seorang janda. Terdapat 
perbedaan riwayat mengenai pernikahannya yang pertama. Sebagian menulis 
bahwa suami pertamanya adalah Sayyidina Abdullah bin Jahsy Radhiyallahu 
“anhu, yang mati syahid dalam Perang Uhud (kisahnya sudah diketengahkan 
pada Bab Ketujuh Kisah ke-1). Setelah itu, Baginda Rasulullah Shallallahu 
“alaihi wasallam pun menikahinya. 


Sebagian riwayat lainnya menulis bahwa Sayyidatina Zainab Radhiyallahu 
“anha pertama kali menikah dengan Thufail bin Harits. Setelah dicerai oleh 
Thufail, ia dinikahi oleh saudaranya, Ubaidah bin Harits Radhiyallahu “anhu, 
yang mati syahid dalam Perang Badar. Setelah itu, ia dinikahi oleh Baginda 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam 31 bulan setelah hijrah, bertepatan 
bulan Ramadhan tahun ke-3 Hijriyah. Ia menjalani kehidupan bersama Baginda 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam selama 8 bulan. Pada bulan Rabi'ul 
Akhir tahun ke-4 Hijriyah, Sayyidatina Zainab Radhiyallahu ‘anha meninggal: 
dunia. 5 

Sayyidatina Khadijah Radhiyallahu “anha dan Sayyidatina Zainab 
Radhiyallahu ‘anha adalah dua istri Baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam 
yang wafat ketika beliau masih hidup. Sembilan istri beliau lainnya masih 


Semangat Kaum Wanita dalam Mengamalkan Agama 175 


hidup selepas wafatnya Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam. 


Sayyidatina Zainab Radhiyallahu “anha adalah orang yang sangat 
dermawan. Sebelum masuk Islam, ia pun? sudah bergelar Ummul Masaakin, 
ibu orang-orang miskin. 


6. Sayyidatina Ummu Salamah Radhiyallahu ‘anha 

Setelah menikah dengan Sayyidatina Zainab Radhiyallahu “anha, Baginda 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam menikah dengan Sayyidatina Ummu 
Salamah Radhiyallahu ‘anha. Sayyidatina Ummu Salamah Radhiyallahu ‘anha 
adalah anak perempuan Abu Umayyah, yang sebelumnya telah menikah 
dengan sepupunya sendiri, yaitu Sayyidina Abu Salamah Radhiyallahu “anhu. 
Nama asli Sayyidina Abu Salamah Radhiyallahu “anhu adalah Abdullah bin 
Abdul Asad. Suami istri ini, telah masuk Islam pada masa awal. Karena tidak 
tahan dengan gangguan orang-orang kafir, mereka hijrah ke Habasyah. Di 
Habasyah, lahirlah anak laki-laki mereka yang bernama Sayyidina Salamah 
Radhiyallahu “anhu. Sekembalinya dari Habasyah, mereka meneruskan hijrah 
ke Madinah, yang kisahnya telah dijelaskan dalam bab ini kisah yang kelima. 
Setibanya di Madinah, lahirlah anak laki-laki mereka yang kedua, yaitu 
Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu dan dua anak perempuan yang bernama 
Sayyidatina Durrah dan Sayyidatina Zainab Radhiyallahu ‘anhuma. 

Sayyidina Abu Salamah Radhiyallahu “anhu adalah orang yang kesebelas 
masuk Islam. la mengikuti Perang Badar dan Perang Uhud. Dalam Perang 
Uhud, ia menderita luka yang sangat parah. Selepas itu, pada bulan Shafar 
tahun ke-4 Hijriyah, ia ikut dalam satu peperangan. Sekembalinya dari perang 
tersebut, lukanya semakin parah, sehingga pada tanggal 8 Jumadil Akhir tahun 
ke-4 Hijriyah, Sayyidina Abu Salamah Radhiyallahu “anhu meninggal dunia. 
Ketika itu, Sayyidatina Ummu Salamah Radhiyallahu “anha sedang 
mengandung Sayyidatina Zainab Radhiyallahu ‘anha. 


Setelah iddahnya berakhir dengan kelahiran anaknya, maka Sayyidina 
Abu Bakar Radhiyallahu “anhu menyatakan keinginannya untuk menikahi 
Sayyidatina Ummu Salamah Radhiyallahu “anha, tetapi ia tidak bersedia. 
Kemudian Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam melamarnya, dan 
Sayyidatina Ummu Salamah Radhiyallahu ‘anha menjawab, “Anakku banyak, 
sifatku pencemburu, dan aku tidak mempunyai keluarga di sini.” Baginda 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Yang menjaga anak-anak 
adalah Allah Subhaanahu wata'ala dan sifat cemburu itu insyaallah akan 
hilang. Dimana pun keluargamu, tentu mereka akan setuju.” 


, Akhirnya, Sayyidatina Ummu Salamah Radhiyallahu ‘anha berkata kepada 
anaknya, Sayyidina Salamah Radhiyallahu “anhu, “Nikahkanlah aku dengan 
Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam!” la menikah dengan Baginda 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam pada akhir bulan Syawwal tahun ke-4 
Hijriyah. Sebagian riwayat mengatakan pada tahun ke-3 atau ke-2 Hijriyah. 
. Sayyidatina Ummu Salamah Radhiyallahu “anha berkata, “Aku mendengar 
Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Barangsiapa 
mendapat musibah lalu membaca doa: ` 


5 


176 Kitab Kisah-Kisah Shahabat r 


+ 
22 1001 titisan E 
MERE AE TEEN 
3 


Ya Allah, berilah pahala musibah yang telah menimpa hamba dan gantilah 
dengan yang lebih baik.” . 

maka Allah Subhaanahu wata'ala akan mengganti baginya dengan yang lebih 
baik.” Setelah meninggalnya Sayyidina Abu Salamah Radhiyallahu “anhu, aku 
senantiasa membaca doa itu. Namun, aku berpikir siapakah orang yang lebih 
baik daripada Sayyidina Abu Salamah Radhiyallahu “anhu? Ternyata Allah 
Subhaanahu wata'ala menjodohkanku dengan Baginda Rasulullah Shallallahu 
“alaihi wasallam.” 


Sayyidatina “Aisyah Radhiyallahu “anha berkata, “Ummu Salamah sangat 
terkenal dengan kecantikannya. Setelah pernikahannya, dengan diam-diam 
aku ingin melihatnya, ternyata ia lebih cantik daripada yang aku dengar. 
Kemudian aku pergi ke rumah Hafshah dan menyatakan hal tersebut. Hafshah 
berkata, ‘la tidak secantik yang dikatakan orang-orang.” Di antara Ummahatul 
Mukminin yang paling akhir meninggal dunia adalah Sayyidatina Ummu 
Salamah Radhiyallahu ‘anha, yaitu pada tahun ke-59 atau tahun ke-62 hijriyah 
pada usia 84 tahun. la lahir kurang lebih sembilan tahun sebelum kenabian. 


Setelah Sayyidatina Zainab binti Khuzaimah . Radhiyallahu “anha 
meninggal dunia dan Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam menikahi 
Sayyidatina Ummu Salamah Radhiyallahu ‘anha, ia menempati bekas tempat 
tinggal Sayyidatina Zainab Radhiyallahu 'anha. Di rumah itu, ia mendapati ada 
satu wadah berisi biji-biji gandum dan satu kisaran gandum serta kuali untuk 
memasak. Pada hari pernikahannya, ia sendiri menggiling biji-biji gandum tadi, 
kemudian menambahkannya dengan lemak untuk dijadikan bubur halus. Ia 
menyuguhkan bubur halus itu kepada Baginda Rasulullah Shallallahu 'alaihi 
wasallam. 


7. Sayyidatina Zainab binti Jahsy Radhiyallahu ‘anha 

Setelah menikah dengan Sayyidatina Ummu Salamah Radhiyallahu “anha, 
Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam menikah dengan Sayyidatina 
Zainab binti Jahsy Radhiyallahu ‘anha. Sayyidatina Zainab Radhiyallahu ‘anha 
adalah sepupu Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam. Sebelumnya, 
Sayyidatina Zainab Radhiyallahu ‘anha telah menikah dengan Sayyidina Zaid 
bin Haritsah Radhiyallahu “anhu, anak angkat Baginda Rasulullah Shallallahu 
“alaihi wasallam. Setelah Sayyidina Zaid Radhiyallahu “anhu menceraikannya, 
Allah Subhaanahu wata'ala menikahkannya dengan Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam yang kisahnya terdapat dalam Surat Al-Ahzab. 
Ketika itu, ia berusia 35 tahun. Menurut riwayat yang terkenal, ia menikah 
dengan Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bulan Dzulqa'dah 
tahun ke-5 Hijriyah. Sebagian riwayat menyatakan pada tahun ke-3 Hijriyah. 
Yang benar, tahun ke-5 Hijriyah. Menurut perhitungan ini, kelahirannya tujuh 
belas tahun sebelum kenabian. . 

Sayyidatina Zainab Radhiyallahu “anha sangat bangga bahwa ia 
dinikahkan langsung oleh Allah Subhaanahu wata'ala, sedangkan semua istri 


Semangat Kaum Wanita dalam Mengamalkan Agama 177 


Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam yang lain dinikahkan oleh 
walinya masing-masing. Setelah Sayyidina Zaid Radhiyallahu “anhu 
menceraikannya dan masa iddahnya sudah selesai, Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam mengirim lamarannya kepada Sayyidatina Zainab 
Radhiyallahu ‘anha. Sayyidatina Zainab Radhiyallahu ‘anha menjawab, “Aku 
tidak bisa memutuskannya sebelum meminta petunjuk kepada" Allah 
Subhaanahu wata'ala.” Setelah berkata demikian, ia berwudhu, shalat, dan 
berdoa kepada Allah Subhaanahu wata'ala, “Ya Allah, utusan-Mu 
menginginkan menikahiku. Seandainya aku pantas untuk beliau, maka 
nikahkanlah aku dengan beliau.” 


Akhirnya, turunlah ayat Al-Our'an: 
Ba anto For لِك‎ Hse 


kad NG ANPA 
“Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya 
(menceraikannya), kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada 
keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak 
angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan 
keperluannya dari isterinya, dan ketetapan Allah itu pasti terjadi.” 
(Q.S. Al Ahzab : 37) | 


Setelah turun ayat ini, Baginda Rasulullah. Shallallahu “alaihi wasallam 
memberi kabar gembira kepadanya. Karena begitu gembiranya, Sayyidatina 
Zainab Radhiyallahu 'anha langsung bersujud. Kemudian Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam merayakan walimah pernikahannya ini agak 
mewah, yaitu dengan menyembelih seekor kambing. Tamu-tamunya dijamu 
dengan daging dan roti. Mereka dipanggil secara berombongan. Jika 
rombongan pertama selesai makan, maka dipanggil masuk rombongan yang 
kedua, sehingga semua tamu dapat makan dengan puas. 


Sayyidatina Zainab Radhiyallahu “anha sangat dermawan dan rajin 
bekerja. Hasil pekerjaannya biasa ia sedekahkan. Dialah yang telah disabdakan 
oleh Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam, “Yang pertama kali akan 
bertemu denganku setelah aku mati adalah yang paling panjang tangannya.” 
Istri-istri Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam ketika itu memahami 
panjang tangan secara harfiah. Mereka mengambil sebatang kayu, lalu 
mengukur tangan mereka masing-masing. Yang terpanjang tangannya adalah 
Sayyidatina Saudah Radhiyallahu ‘anha. Namun, ketika Sayyidatina Zainab. 
Radhiyallahu “anha meninggal dunia, mereka baru memahami bahwa maksud 
panjang tangannya itu adalah orang yang paling banyak bersedekah. 

Sayyidatina Zainab Radhiyallahu “anha dikenal sering berpuasa. Ia 
meninggal dunia tahun ke-20 Hijriyah ketika berusia 50 tahun. Yang 
mengimami shalat jenazahnya adalah Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu. 
Kisahnya sudah diketengahkan pada bab ini kisah kesepuluh. 


4 


178 Kitab Kisah-Kisah Shahabat 0 
8. Sayyidatina Juwairiyah binti Harits Radhiyallahu ‘anha 

Setelah menikah dengan Sayyidatina Zainab binti Jahsy Radhiyallahu 
“anha, Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam menikah dengan 
Sayyidatina Juwairiyah binti Harits bin Abi Dhirar Radhiyallahu “anha. Pada 
Perang Muraisi” (Kaum Muslimin melawan Banu Musthalig) Sayyidatina 
Juwairiyah Radhiyallahu “anha menjadi tawanan, dan menjadi bagian 
ghanimah milik Sayyidina Tsabit bin Qais Radhiyallahu “anhu. Sebelum 
ditawan, Sayyidatina Juwairiyah Radhiyallahu “anha sudah dinikahi oleh 
Musafi' bin Shafwan. Sayyidina Tsabit Radhiyallahu “anhu telah menjadikannya 
budak mukatab dengan membayar 9 ugiyah emas. Budak mukatab adalah 
seorang budak yang diwajibkan mencicil sejumlah uang tertentu, jika lunas ia 
akan dimerdekakan. Sekeping (ugiyah) emas sama dengan 40 dirham. 


Suatu ketika, ia datang ke majelis Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi 
wasallam dan berkata, “Ya Rasulullah, aku adalah Juwairiyah anak perempuan 
Harits, pemimpin kaum kami (Bani Musthalig). Engkau tentu sudah 
mengetahui musibah yang menimpaku. Sekarang sebagai tebusan untuk 
kebebasanku, Tsabit telah menentukan harga tebusan yang begitu banyak dan 
ini di luar kemampuanku. Untuk itu, aku datang mengharap bantuanmu.” 
Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Aku akan 
memberimu jalan keluar yang lebih baik dari itu semua. Aku akan menebus 
dan membebaskanmu. Setelah itu, aku akan menikahimu. Adakah jalan keluar 
yang lebih baik daripada itu?” Dengan senang hati usul itu diterimanya. Dalam 
riwayat yang termasyhur, Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam 
menikahinya tahun ke-5 Hijriyah, riwayat yang lain menyebutkan tahun ke-6 
Hijriyah. 

Ketika. para shahabat Radhiyallahu '“anhum mendengar Baginda 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam telah menikahi putri pemimpin Bani 
Musthalig, maka mereka.segera membebaskan semua hamba sahaya dari Bani 
Musthalig sebagai penghormatan atas pernikahan tersebut. Dikatakan bahwa 
ketika Sayyidatina Juwairiyah Radhiyallahu “anha dinikahi oleh Baginda 
Rasulullah. Shallallahu “alaihi wasallam, maka seratus keluarga Bani Musthalig 
dibebaskan, yang kurang lebih jumlah mereka tujuh ratus orang. Berdasarkan 
kemaslahatan semacam itulah, semua pernikahan Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam. 


Sayyidatina Juwairiyah Radhiyallahu “anha adalah wanita yang sangat 
cantik. Wajahnya sungguh jelita. Dikatakan bahwa jika terpandang wajahnya, 
orang akan sulit berpaling. Sayyidatina Juwairiyah Radhiyallahu “anha 
menceritakan bahwa tiga hari sebelum terjadi peperangan, ia bermimpi 
melihat bulan datang dari arah Yatsrib (Madinah) dan jatuh ke pangkuannya. 
Ketika ditawan di Madinah, ia berharap agar mimpi itu menjadi kenyataan. 
Ketika itu, ia berusia 20 tahun. Ia meninggal dunia di Madinah pada bulan 
Rabiul Awwal tahun ke-50 Hijriyah pada usia 65 tahun. Sebagian riwayat 
mengatakan bahwa ia wafat pada tahun 56 Hijriyah, pada usia 70 tahun. 


Semangat Kaum Wanita dalam Mengamalkan Agama 179 
e 


9. Sayyidatina Ummu Habibah Radhiyallahu “anha 

~ Ummul Mukminin Sayyidatina Ummu Habibah Radhiyallahu ‘anha adalah 
anak perempuan Sayyidina Abu Sufyan Radhiyallahu “anhu. Terdapat 
perbedaan riwayat tentang nama aslinya. Kebanyakan ahli sejarah 
mengatakan namanya Marmalah, sebagian lagi mengatakan namanya Hindun. 
la menikah pertama kali dengan Ubaidullah bin Jahsy di Makkaff, keduanya 
masuk Islam pada masa permulaan. Karena orang-orang kafir banyak yang 
menganggu: mereka, maka mereka terpaksa meninggalkan Makkah dan 
berhijrah ke Habasyah. Setiba di sana, suaminya masuk agama Kristen. 
Sedangkan Sayyidatina Ummu Habibah Radhiyallahu ‘anha sendiri tetap teguh 
“memeluk Islam. 


Malam itu, dalam mimpinya ia melihat suaminya bermuka sangat buruk. 
Keesokan paginya ternyata suaminya masuk agama Kristen. Sekarang ia dalam 
keadaan sendirian dan di negeri asing. Hanya Allah Subhaanahu wata'ala yang 
mengetahui keadaannya. Kemudian Allah Subhaanahu wata'ala memberi 
ganti yang lebih baik, yaitu Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam. 
Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam mengirim utusan kepada raja 
Habasyah, Najasyi Rahmatullah “alaih, agar ia menikahkan Sayyidatina Ummu 
Habibah Radhiyallahu ‘anha dengan beliau. 


Kemudian Najasyi Rahmatullah “alaih mengirim seorang utusan wanita 
bernama Abrahah kepada Sayyidatina Ummu Habibah Radhiyallahu ‘anha 
untuk menyampaikan kabar tersebut. Betapa gembira Sayyidatina Ummu 
Habibah Radhiyallahu ‘anha mendengar berita tersebut. Karena gembiranya, 
ia lalu melepaskan gelang tangan, gelang kaki, dan perhiasan-perhiasan lain 
yang dipakainya, lalu menghadiahkannya kepada pembawa berita tersebut. 

Raja Najasyi Rahmatullah “alaih sendiri yang menikahkannya. Ia memberi 
uang mahar sebanyak 400 dinar emas ditambah hadiah-hadiah lainnya. Orang- 
orang yang datang ke pernikahan itu, juga dihadiahi dinar dan dijamu makan. 
Terdapat perbedaan mengenai tahun terjadinya pernikahan, kebanyakan 
pendapat menyatakan bahwa pernikahan tersebut terjadi pada tahun ke-7 
Hijriyah. Sebagian lagi menyatakan pada tahun ke-6 Hijriyah. Penyusun Kitab 
Tarikh Khamis telah menulis bahwa pernikahannya terjadi pada tahun ke-6 
Hijriyah dan baru tinggal serumah dengan Baginda Rasulullah Shallallahu 
“alaihi wasallam pada tahun ke-7 Hijriyah. 


Setelah Sayyidatina Ummu Habibah Radhiyallahu “anha berada di 
Madinah, Raja Najasyi Rahmatullah “alaih banyak mengirim hadiah berupa 
minyak wangi dan barang-barang lain kepada Baginda Rasulullah Shallallahu 
“alaihi wasallam. Sebagian kitab sejarah dan hadits ada juga yang 
meriwayatkan bahwa yang menikahkannya adalah ayahnya, tetapi riwayat ini 
tidak benar. Karena pada waktu itu ayahnya belum masuk Islam. Ayahnya baru 
masuk Islam setelah terjadi pernikahan. Kisah ini, telah diketengahkan pada 
bab ini kisah ke-9. f 


Mengenai kapan tahun meninggalnya Sayyidatina Ummu Habibah 
Radhiyallahu ‘anha banyak perbedaan riwayat. Kebanyakan riwayat menulis 


180 Kitab Kisah-Kisah Shahabat 


3 


pada tahun 44 Hijriyah. Ada juga yang menyatakan bahwa ia wafat pada tahun 
42 Hijriyah, 50 Hijriyah, atau 55 Hijriyah, dan masih ada riwayat yang lain. 


10. Sayyidatina Shafiyah Radhiyallahu “anha 

Ummul Mukminin Sayyidatina Shafiyah Radhiyallahu ‘anha adalah anak 
perempuan Huyay, yang masih keturunan Nabi Harun Alaihis salam, saudara 
Nabi Musa Alaihis salam. Sebelumnya ia telah menikah dengan Salam bin 
Misykam. Kemudian pada saat Perang Khaibar, ia dinikahi oleh Kinanah bin Abi 
Hugaig. Suaminya yang kedua ini terbunuh dalam perang tersebut. Kemudian 
seorang shahabat bernama Sayyidina Dihyah Al-Kalbi Radhiyallahu “anhu 
meminta kepada Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam agar diberi 
hamba sahaya wanita. Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam pun 
memberinya Sayyidatina Shafiyah Radhiyallahu ‘anha. 


5 Di Madinah terdapat dua kabilah besar Yahudi yaitu Bani Ouraizhah dan 
Bani Nadhir. Sayyidatina Shafiyah Radhiyallahu “anha putri salah seorang 
"pemimpin dari kabilah tersebut. Para Shahabat Radhiyallahu 'anhum berkata 
kepada Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam, "Mereka kurang 
“menyukai jika Sayyidatina Shafiyah Radhiyallahu “anha menjadi hamba sahaya 
Sayyidina Dihyah Al-Kalbi Radhiyallahu “anhu. Tetapi, jika engkau menikahinya, 
tentu kabilahnya merasa dihormati.” 


Akhirnya, Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam mengambil 
Sayyidatina Shafiyah Radhiyallahu “anha dari Sayyidina Dihyah Al-Kalbi 
Radhiyallahu “anhu dengan memberi ganti. Beliau memerdekakannya, lalu 
menikahinya. Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam dan Sayyidatina 
Shafiyah Radhiyallahu 'anha tinggal bersama di sebuah tempat dalam 
perjalanan pulang dari Khaibar. Pada pagi harinya, beliau bersabda, 

` “Barangsiapa memiliki makanan, bawalah ke sini!” Para shahabat Radhiyallahu 
“anhum segera mengumpulkan makanan yang ada seperti kurma, keju, minyak 
mentega, dan sebagainya. Makanan-makanan tersebut diletakkan di atas alas 
makan dari kulit, dan mereka makan bersama-sama. Itulah walimahnya. 


Dalam sebagian riwayat, ditulis bahwa Baginda Rasulullah Shallallahu 
alaihi wasallam memberi kebebasan kepada Sayyidatina Shafiyah 
Radhiyallahu “anha, “Jika kamu ingin tinggal bersama kaummu, maka kamu 
boleh pergi. Atau jika kamu bersedia menjadi istriku, maka tinggallah di sini.” 
Sayyidatina Shafiyah Radhiyallahu ‘anha berkata, “Ya Rasulullah, ketika aku 
masih musyrik, aku bercita-cita ingin menjadi istrimu. Lalu, apakah setelah aku 
masuk Islam, aku akan melepas begitu saja cita-citaku?” 


Maksudnya, sebelum memeluk Islam, ia telah bermimpi ada rembulan 
yang jatuh di pangkuannya. Setelah mimpi itu diceritakan kepada suaminya, 
Kinanah, ia ditampar oleh Kinanah, sehingga membekas di matanya. Suaminya 
berkata, “Apakah kamu ingin menikah dengan Raja Yatsrib (maksudnya 
Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam)?” Pada kali yang lain, ia 
kembali bermimpi bahwa matahari terletak di dadanya. Lalu ia menceritakan 
mimpi itu kepada suaminya. Suaminya berkata, “Kamu ingin menikah dengan 
Raja Yatsrib?” Saat yang lain, ia bermimpi lagi bahwa bulan terletak di 


Semangat Kaum Wanita dalam Mengamalkan Agama 181 


pangkuannya. Setelah menceritakan mimpi itu kepada ayahnya, ayahnya 
menamparnya dan berkata, “Apakah perhatianmu tertuju kepada Raja 
Yatsrib?” 0 


Mungkin mimpi melihat bulan tadi hanya satu kali. Selain diceritakan 
kepada suaminya, mimpi itu juga diceritakan kepada ayahnya. Atau memang 
ia bermimpi dua kali melihat bulan. 


Menurut sebuah riwayat yang disepakati kebenarannya, ia meninggal 
dunia pada bulan Ramadhan tahun 50 Hijriyah pada usia kurang lebih 60 
tahun. la sendiri berkata, “Ketika aku dinikahi oleh Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam, aku belum genap berumur 17 tahun.” 


11. Sayyidatina Maimunah Radhiyallahu ‘anha 

Ummul Mukminin Sayyidatina Maimunah Radhiyallahu ‘anha adalah anak 
Harits bin Hazn yang nama aslinya Barrah. Baginda Rasulullah Shallallahu 
“alaihi wasallam telah mengganti namanya dengan Maimunah. Sebelumnya ia 
telah menikah dengan Abu Rahm bin Abdul Uzza. Itu pendapat sebagian besar 
ahli tarikh, dan masih banyak riwayat-riwayat lain yang bebeda. Diriwayatkan 
pula bahwa sebelum menikah dengan Baginda Nabi Shallallahu “alaihi 
wasallam, ia sudah menikah dua kali. Setelah menjadi janda pada bulan 
Dzulqa'dah tahun ke-7 Hijriyah, ketika mengadakan perjalanan ke Makkah 
untuk umrah, Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam menikahinya di 
Kampung Saraf. 

Selesai umrah, Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam berniat 
akan tinggal serumah dengan Sayyidatina Maimunah Radhiyallahu “anha di 
Makkah. Namun, orang-orang Makkah tidak mengizinkan beliau tinggal di 
Makkah. Akhirnya, dalam perjalanan kembali ke Madinah Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam tinggal dalam satu kemah khusus dengan 
Sayyidatina Maimunah Radhiyallahu “anha di Kampung Saraf. 

Menurut riwayat yang shahih, ia wafat pada tahun ke-51 Hijriyah di 
Kampung Saraf, tempat bekas kemah tersebut. Riwayat lain menyebutkan, ia 
wafat pada tahun ke-61 Hijriyah, yaitu pada usia 81 tahun. Kampung Saraf 
merupakan tempat yang istimewa dalam perjalanan hidup Sayyidatina 
Maimunah Radhiyallahu “anha dan ini merupakan keajaiban sejarah. Ia 
menikah dengan Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam di tempat itu 
pada safar pertama, tinggal dalam satu kemah dengan beliau pada safar 
kedua, wafat dan dimakamkan di tempat itu pula setelah beberapa tahun. 

Sayyidatina “Aisyah Radhiyallahu ‘anha berkata, “Maimunah adalah orang 
yang paling bertakwa di antara kami dan paling menjaga hubungan sanak 
famili.” Sayyidina Yazid bin Asham Radhiyallahu “anhu berkata, “Setiap saat, 
Sayyidatina Maimunah Radhiyallahu “anha sibuk dengan shalat atau dengan 
pekerjaan rumah tangga. Apabila selesai dari kedua pekerjaan tersebut, ia 
senantiasa bersiwak.” 

Para ahli hadits dan ahli sejarah sepakat bahwa pernikahan Baginda 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam dengan Sayyidatina Maimunah 


5 


3 


182 Kitab Kisah-Kisah Shahabat 


Radhiyallahu “anha adalah pernikahan beliau yang terakhir. Sedangkan urutan 
pernikahan beliau dengan istri-istri yang lain, yaitu antara Sayyidatina Khadijah 
dan Sayyidatina Maimunah Radhiyallahu ‘anhuma ada perbedaan riwayat. 
Oleh karena itu, mengenai tahun pernikahan mereka pun ada perbedaan 
` riwayat, sebagaimana yang telah diterangkan di atas secara singkat. 


Dari sebelas istri Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam, ada dua istri 
yang wafat di masa hidup beliau, yaitu Sayyidatina Khadijah Radhiyallahu 
“anha dan Sayyidatina Zainab bin Khuzaimah Radhiyallahu “anha. Sedangkan 
sembilan istri lainnya masih hidup ketika Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi 
wasallam wafat. Selain dari pernikahan-pernikahan ini, ada riwayat yang 
menuliskan pernikahan beliau yang lainnya, yang telah diperdebatkan oleh 
para ahli hadits ataupun sejarah. Dengan demikian, kisah-kisah di atas adalah 
mengenai istri-istri beliau yang telah disepakati oleh semua ahli hadits dan ahli 
sejarah. 


Sekilas tentang Anak-Anak 
Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam 


Para ahli sejarah dan ahli hadits sepakat bahwa seluruh anak perempuan 
Baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berjumlah empat orang. Putri 
tertua beliau adalah Sayyidatina Zainab, lalu Sayyidatina Rugayyah, kemudian 
Sayyidatina Ummu Kultsum, dan yang terakhir Sayyidatina Fathimah 
Radhiyallahu “anhunna. Sedangkan mengenai putra beliau, terdapat banyak 
perbedaan riwayat, karena semuanya telah meninggal dunia ketika kecil 
sehingga belum begitu diperhatikan orang-orang Arab dalam penulisan 
sejarah. Sementara shahabat-shahabat yang membela Baginda Nabi 
Shallallahu “alaihi wasallam pada waktu itu: belum begitu banyak, sehingga 
tidak setiap kejadian terekam. 


, Kebanyakan riwayat menyebutkan bahwa anak laki-laki Baginda 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam ada tiga, yaitu Sayyidina Qasim 
Radhiyallahu “anhu, Sayyidina Abdullah Radhiyallahu “anhu, dan Sayyidina 
Ibrahim Radhiyallahu “anhu. Riwayat lain menuliskan bahwa anak yang 
keempat adalah Sayyidina Thayyib Radhiyallahu “anhu dan yang kelima 
Sayyidina Thahir Radhiyallahu “anhu. Dengan begitu, anak-anak laki-laki beliau 
ada lima. Ada yang mengatakan bahwa Sayyidina Thayyib dan Sayyidina Thahir 
Radhiyallahu “anhuma itu nama satu orang. Dengan demikian, anak laki-laki 
beliau ada empat. Riwayat lain mengatakan bahwa Sayyidina Thayyib dan 
Sayyidina Thahir Radhiyallahu “anhuma ialah nama lain dari Sayyidina 
Abdullah Radhiyal!ahu “anhu. Jadi, anak laki-laki beliau ada tiga orang. 


Dalam riwayat yang lain pula, ada yang menyebutkan bahwa masih ada 
dua orang anak laki-laki lagi, yaitu Sayyidina Muthayyab Radhiyallahu 'anhu 


Semangat Kaum Wanita dalam Mengamalkan Agama 183 


dan Sayyidina Muthahhar Radhiyallahu “anhu. Mereka menyatakan bahwa 
Sayyidina Thayyib Radhiyallahu “anhu dan Sayyidina Muthayyab Radhiyallahu 
(anhu kembar, dan Sayyidina Thahir Radhiyallahu “anhu dengan Sayyidina 
Muthahhar Radhiyallahu “anhu kembar pula. Jika demikian, anak laki-laki 
Baginda Rasululllah Shallallahu “alaihi wasallam ada tujuh orang. Namun, 
riwayat yang paling benar adalah Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi 
wasallam. hanya memiliki tiga anak laki-laki. Semua anak Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam ini, selain Sayyidina Ibrahim Radhiyallahu “anhu, 
lahir dari Sayyidatina Khadijah Radhiyallahu “anha. 


1. Sayyidina Qasim Radhiyallahu “anhu 

Anak laki-laki pertama Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam adalah 
Sayyidina Qasim Radhiyallahu “anhu. Namun, ada perbedaan riwayat, apakah 
Sayyidina Oasim Radhiyallahu “anhu ini lebih tua atau lebih muda dari 
Sayyidatina Zainab Radhiyallahu “anha. Sayyidina Qasim Radhiyallahu “anhu 
meninggal dunia ketika masih kecil. Tertulis bahwa ia meninggal pada usia dua 
tahun. Riwayat lain menuliskan lebih dari itu atau kurang. 


2. Sayyidina Abdullah Radhiyallahu “anhu 

Anak laki-laki kedua Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam adalah 
Sayyidina Abdullah Radhiyallahu “anhu. la lahir setelah kenabian. la juga 
dipanggil dengan nama Thayyib dan Thahir. la meninggal ketika masih anak- 
anak juga. Meninggalnya Sayyidina Abdullah dan Sayyidina Qasim 
Radhiyallahu “anhuma menyebabkan orang-orang kafir merasa gembira 
karena keturunan Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam telah 
terputus. Terhadap hal itu, turunlah ayat Al-Our'an yang berbunyi: 


Para PERDA PE T و‎ F A Ken se 
AA SA as o 
“Sesungguhnya Kami telah memberi kamu nikmat yang banyak. Maka 


dirikanlah shalat, dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang yang membencimu, 
dialah yang terputus.” (Q.S. Al-Kautsar: 1-3) 


Orang-orang kafir mengatakan, jika keturunan Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam terputus, maka nama yang berkah itu akan 
lenyap. Tetapi, jawabannya justru sampai sekarang nama beliau tetap harum 
meskipun sudah 1350 tahun berlalu. 


3. Sayyidina Ibrahim Radhiyallahu “anhu 

Anak laki-laki ketiga Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam adalah 
Sayyidina Ibrahim Radhiyallahu “anhu. Ia lahir setelah Baginda Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wasallam hijrah ke Madinah pada bulan Dzulhijjah tahun ke- 
8 Hijriyah. Sayyidina Ibrahim Radhiyallahu “anhu lahir dari Sayyidatina Mariyah 
Radhiyallahu ‘anha, hamba sahaya Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi 
wasallam. la adalah anak beliau yang terakhir. Pada hari ke-7 dari 
kelahirannya, Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam menyembelih 
dua ekor domba sebagai agigah. Rambutnya dicukur, ditanam, lalu disedekahi 
perak seberat rambut yang dicukur. Yang mencukur rambut bayi Sayyidina 


8 


184 kitab Kisah-Kisah Shahabat >o s 


Ibrahim Radhiyallahu “anhu adalah Sayyidina Abu Hindi Bayadhi Radhiyallahu 
anhu, Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Aku 
menamakan anakku sesuai dengan nama kakeknya, yaitu Ibrahim.” 


Sayyidina Ibrahim Radhiyallahu “anhu meninggal dunia ketika ia berumur 
16 bulan pada bulan Rabiul Awwal tahun ke-10 Hijriyah. Sebagian riwayat 
menyebutkan bahwa ia meninggal dunia pada umur 18 bulan. Baginda 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Di surga nanti Allah 
Subhaanahu wata "ala menyiapkan untuk Ibrahim seorang wanita yang akan 
menyusuinya.” 


4. Sayyidatina Zainab Radhiyallahu ‘anha 

Sayyidatina Zainab Radhiyallahu. ‘anha adalah anak perempuan Baginda 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam yang tertua. Ada ahli tarikh yang 
menulis anak perempuan beliau yang tertua adalah selain dia, dan tulisan itu 
salah. Sebab, Sayyidatina Zainab Radhiyallahu ‘anha lahir pada tahun kelima 
setelah Baginda Rasululllah Shallallahu “alaihi wasallam menikah dengan 
Sayyidatina Khadijah Radhiyallahu “anha, saat beliau berumur 30 tahun. 


Sayyidatina Zainab Radhiyallahu “anha tumbuh dewasa dengan 
pengawasan kedua orang tuanya, kemudian memeluk Islam. Ia menikah 
dengan sepupunya, yaitu Abul Ash bin Rabi’. Setelah Perang Badar, ia ikut 
berhijrah. Dalam perjalanan hijrahnya itu, orang-orang musyrik melukainya. 
Kisahnya sudah diceritakan pada kisah yang ke-20 dalam bab ini. Luka ini terus 
dideritanya sampai ia meninggal dunia pada permulaan tahun ke-8 hijrah. 


Suaminya memeluk Islam, lalu datang ke Madinah pada tahun ke-6 atau 
ke-7 Hijriyah, dan pernikahannya dengan Sayyidatina Zainab Radhiyallahu 
“anha tetap diteruskan. Dari pernikahan itu ia mempunyai dua orang anak, 
seorang laki-laki dan seorang perempuan. Yang laki-laki bernama Ali 
Radhiyallahu “anhu, ia meninggal dunia setelah ibunya wafat saat ia hampir 
baligh. Ketika itu, Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam masih hidup. 
Ketika Penaklukan Makkah, Sayyidina Ali Radhiyallahu “anhu inilah yang ikut 
duduk di atas unta bersama Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam. 


Sedangkan anak perempuan Sayyidatina Zainab Radhiyallahu “anha 
bernama Sayyidatina Umamah Radhiyallahu “anha yang kisahnya banyak 
tertulis dalam kitab hadits. Diriwayatkan ketika Baginda Rasulullah Shallallahu 
“alaihi wasallam sedang sujud, Sayyidatina Umamah Radhiyallahu ‘anha 
menaiki punggung Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam. Sayyidatina 
Umamah Radhiyallahu ‘anha masih hidup hingga sesudah Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam wafat. 


Setelah bibinya, Sayyidatina Fathimah Radhiyallahu “anha binti Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam wafat, maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib 
Radhiyallahu “anhu menikahinya. Sesudah Sayyidina Ali Radhiyallahu “anhu 
wafat, Sayyidatina Umamah Radhiyallahu “anha menikah dengan Sayyidina 
Mughirah bin Naufal Radhiyallahu “anhu. Dari pernikahannya dengan 
Sayyidina Ali Radhiyallahu “anhu ia tidak mempunyai keturunan. Dari 


Semangat Kaum Wanita dalam Mengamalkan Agama 185! 
1 


pernikahannya dengan Sayyidina Mughirah Radhiyallahu “anhu ia mempunyai 
seorang anak bernama Yahya Rahmatullah “alaih. Namun, ada yang 
menentang riwayat ini. Diriwayatkan bahwa ketika Sayyidatina Fathimah 
Radhiyallahu ‘anha akan meninggal dunia, ia berwasiat agar suaminya 
menikah dengan keponakannya yaitu Sayyidatina Umamah Radhiyallahu 
“anha. Sayyidatina Umamah Radhiyallahu ‘anha wafat pada tahun 50 Hijriyah. 


5. Sayyidatina Rugayyah Radhiyallahu ‘anha 

Sayyidatina Rugayyah Radhiyallahu ‘anha adalah putri Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam yang kedua. ذا‎ lahir tiga tahun setelah Sayyidatina 
Zainab Radhiyallahu ‘anha. Ketika itu, Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi 
wasallam berumur 33 tahun. Sebagian ahli sejarah menulis bahwa Sayyidatina 
Rugayyah Radhiyallahu 'anha lebih tua daripada Sayyidatina Zainab 
Radhiyallahu ‘anha, tetapi yang benar Sayyidatina Rugayyah Radhiyallahu 
‘anha adik Sayyidatina Zainab Radhiyallahu ‘anha. 


la telah menikah dengan Utbah, anak Abu Lahab, paman Baginda Nabi 
Shallallahu “alaihi wasallam. Setelah turun Surat Al-Lahab, Abu Lahab berkata 
kepada Utbah dan Utaibah (yang menikah dengan putri Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam yang ketiga, yaitu Sayyidatina Ummu Kultsum 
Radhiyallahu ‘anha), “Aku tidak mau bertemu dengan kalian berdua, sebelum 
kalian menceraikan anak perempuan Muhammad.” Karena ancaman ayahnya 
itu, mereka pun menceraikan istri mereka masing-masing. Mereka berdua 
telah dinikahkan ketika masih anak-anak dan belum sempat berkumpul. 


Pada Penaklukan Makkah, mantan suami Sayyidatina Ruqayyah 
Radhiyallahu “anha, Utbah, masuk Islam. Ketika Sayyidina Utbah Radhiyallahu 
“anhu masuk Islam, Sayyidatina Ruqayyah Radhiyallahu ‘anha sudah lama 
menikah dengan Sayyidina Utsman Radhiyallahu “anhu. Bahkan, Sayyidina 
Utsman Radhiyallahu “anhu dan Sayyidatina Rugayyah Radhiyallahu “anha 
sudah ikut berhijrah ke Habasyah dua kali. Kisahnya sudah diketengahkan 
dalam Kisah ke-10 pada bab pertama. 


Sejak Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam diperintahkan untuk 
berhijrah, dan tempat hijrahnya adalah: Madinah Munawarah, maka para 
shahabat Radhiyallahu “anhum mulai berhijrah ke Madinah Munawwarah. 
Demikian juga Sayyidina Utsman Radhiyallahu “anhu dan Sayyidatina 
Rugayyah Radhiyallahu “anha, keduanya tiba di Madinah sebelum Baginda 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam datang. 


Dua tahun setelah Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam hijrah, saat 
akan Perang Badar, Sayyidatina Rugayyah Radhiyallahu “anha sakit. Oleh 
karena itu, Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam memerintah Sayyidina 
Utsman Radhiyallahu “anhu tinggal di Madinah untuk menjaga Sayyidatina 
Rugayyah Radhiyallahu “anha. Ketika kabar gembira mengenai kemenangan 
Kaum Muslimin di Badar sampai ke Madinah, saat itu Kaum Muslimin yang 
tinggal di Madinah baru kembali dari mengebumikan jenazah Sayyidatina 
Rugayyah Radhiyallahu ‘anha. Karena atasan itulah maka Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam tidak dapat menyertai pengebumian tersebut. 


186 Kitab Kisah-Kisah Shahabat 


Sayyidatina Rugayyah Radhiyallahu “anha belum sempat tinggal serumah . 
dengan suaminya yang pertama. Jadi, ia belum mempunyai anak. Sedangkan 
dari Sayyidina Utsman Radhiyallahu “anhu ia dikaruniai anak laki-laki yang 
bernama Sayyidina Abdullah Radhiyallahu “anhu yang lahir di Habasyah. 
Sayyidina Abdullah Radhiyallahu “anhu masih hidup selepas ibunya meninggal 
dunia. la meninggal dunia di usia 6 tahun pada tahun ke-4 Hijriyah. Sebagian 
riwayat menulis ia telah meninggal dunia setahun sebelum ibunya wafat. 
Sayyidina Utsman Radhiyallahu “anhu tidak mempunyai anak dari Sayyidatina 
Rugayyah Radhiyallahu ‘anha selain Sayyidina Abdullah Radhiyallahu “anhu. 


6. Sayyidatina Ummu Kultsum Radhiyallahu ‘anha 

Sayyidatina Ummu Kultsum adalah putri Baginda Rasulullah Shallallahu 
“alaihi wasallam yang ketiga. Terdapat perbedaan riwayat mengenai siapakah 
yang lebih tua antara ia dengan Sayyidatina Fathimah Radhiyallahu “anha. 


“Kebanyakan ahli sejarah menulis bahwa Sayyidatina Ummu Kultsum 


Radhiyallahu “anha-lah yang lebih tua. Pada mulanya, ia menikah dengan 
Utaibah bin Abu Lahab. Tetapi, belum sampai tinggal serumah, turunlah Surat 
Al-Lahab, yang mengakibatkan ia diceraikan oleh Utaibah, sebagaimana telah 
dikisahkan sebelumnya. 


Pada kisah yang lalu, diceritakan bahwa mantan suami Sayyidatina 
Rugayyah Radhiyallahu “anha, Utbah, akhirnya masuk Islam. Berbeda dengan 
mantan suami Sayyidatina Ummu Kultsum Radhiyallahu “anha, Utaibah. 
Setelah menceraikannya, Utaibah datang ke majelis Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam dan tanpa sopan santun ia menghina Baginda 


Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam dengan ucapan yang kotor. Terhadap 


perilakunya itu, Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam mendoakan 
keburukan untuknya, “Ya Allah, kuasakan atasnya seekor anjing dari anjing- 
anjing-Mu.” Ketika itu Abu Thalib sedang berada di situ. Meskipun ia belum 
memeluk Islam, tetapi id sudah merasa khawatir. la mengingatkan Utaibah, 
“Kamu tidak akan selamat dari. doa buruknya.” Ketika ia akan melakukan 
perjalanan menuju Syam, Abu Lahab berkata, “Aku senantiasa khawatir akan 
doa buruk Muhammad. Untuk itu, semua orang dalam kafilah hendaknya 
menjaga anakku.” 


Kemudian tibalah mereka di tempat yang terdapat banyak singa. Pada 
malam harinya, mereka menumpuk barang-barangnya di suatu tempat 
sehingga seperti bukit. Lalu, Utaibah tidur di atasnya dan dikelilingi orang- 
orang dari empat penjuru. Pada malam itu, datanglah seekor singa. Ia 
mengendus setiap wajah orang yang tidur. Lalu, dengan sekali lompat, singa 
itu sampai ke atas tumpukan itu dan langsung memisahkan kepala Utaibah 
dari badannya. Utaibah sempat berteriak. Tetapi, dengan satu terkaman saja 
tamatlah riwayatnya. 

Sebagian ahli sejarah menulis bahwa Utaibah masuk Islam. Sedangkan 
kisah di atas dialami oleh saudaranya, yaitu Utbah. Yang pasti, di antara 
mantan suami Sayyidatina Rugayyah Radhiyallahu “anha dan Sayyidatina 
Ummu Kultsum Radhiyallahu ‘anha, salah satunya ada yang masuk Islam dan 


Semangat Kaum Wanita dalam Mengamalkan Agama: 7 


ada yang diterkam singa. 
Kisah ini menjadi pelajaran untuk kita agar tidak memusuhi wali-wali 
Allah. Allah Subhaanahu wata'ala berfirman dalam hadits Oudsi: 
| Pi er 2(6 Pe.” 
AKAR Su ega 
“Barangsiapa yang memusuhi kekasih-Ku, maka Aku menyatakan perang 
dengannya.” 

Setelah Sayyidatina Rugayyah Radhiyallahu ‘anha meninggal dunia, pada 
Rabiul Awwal tahun ke-3 Hijriyah, Sayyidatina Ummu Kultsum: Radhiyallahu 
‘anha menikah dengan Sayyidina Utsman Radhiyallahu “anhu. Baginda Nabi 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Perkawinan Ummu Kultsum dengan 
Utsman ini karena wahyu dari langit.” Sebagian riwayat juga menyebutkan 
bahwa pernikahan Sayyidatina Rugayyah Radhiyallahu “anha dan Sayyidatina 
Ummu Kultsum Radhiyallahu ‘anha adalah juga karena wahyu dari langit. 


Dengan suami yang pertama, Sayyidatina Ummu Kultsum Radhiyallahu 
‘anha belum sempat tinggal serumah, dan dengan Sayyidina Utsman 
. Radhiyallahu “anhu ia tidak mendapatkan keturunan. Ia meninggal dunia pada 
bulan Sya'ban tahun ke-9 Hijriyah. Setelah Sayyidatina Ummu Kultsum 
Radhiyallahu ‘anha wafat, Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam 
bersabda, “Jika aku memiliki seratus putri, niscaya satu persatu akan aku 
nikahkan dengan Utsman.” 


7. Sayyidatina Fathimah Radhiyallahu ‘anha 

Sayyidatina Fatimah Radhiyallahu ‘anha adalah putri Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam yang keempat. Ia adalah pemimpin wanita surga. 
Menurut ahli sejarah ia putri yang paling bungsu. la lahir setahun setelah 
kenabian, yaitu saat Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam berumur 
41 tahun. Sebagian riwayat menulis bahwa kelahirannya 5 tahun sebelum 
kenabian, ketika Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam berumur 35 
tahun. Dikatakan bahwa nama Fathimah diberikan berdasarkan ilham atau 
wahyu. Lafadz Fatham artinya terjaga, yaitu terjaga dari api neraka. 


Pada tahun ke-2 Hijriyah, pada bulan Muharram, atau Shafar, atau Rajab, 
atau Ramadhan, ia dinikahkan dengan Sayyidina Ali Radhiyallahu “anhu. 
Setelah tujuh setengah bulan, barulah mereka berkumpul. Pernikahan ini juga 
berdasarkan perintah Allah Subhaanahu wata'ala. Ketika menikah, umur 
Sayyidatina Fathimah Radhiyallahu “anha baru 15 tahun 5 bulan. Jika 
demikian, maka keterangan ini menguatkan riwayat yang pertama bahwa 
Sayyidatina Fathimah Radhiyallahu 'anha memang lahir saat Baginda Nabi 
Shallallahu “alaihi wasallam berusia 41 tahun. Saat itu, Sayyidina Ali 
Radhiyallahu “anhu berumur 21 tahun 5 bulan, atau ada yang menyebutkan 24 
tahun lebih satu setengah bulan. 

Sayyidatina Fathimah Radhiyallahu “anha adalah putri yang paling dicintai 
oleh Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam. Apabila Baginda 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam akan bepergian, maka dialah yang 


188 Kitab Kisah-Kisah Shahabat 


paling akhir dipamiti. Jika beliau kembali dari bepergian, maka dialah yang 
pertama kali ditemui. 


Sebenarnya Sayyidina Ali Radhiyallahu “anhu pernah ingin menikah lagi 
dengan anak perempuan Abu Jahal, namun Sayyidatina Fathimah Radhiyallahu 
'anha merasa bersedih dengan rencana tersebut. Kemudian Sayyidatina 
Fathimah Radhiyallahu ‘anha mengadukannya kepada Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, “Fathimah adalah bagian 
dari diriku. Barangsiapa menyusahkannya berarti ia menyusahkanku.” Itulah 
sebabnya, selama Sayyidatina Fathimah Radhiyallahu ‘anha masih hidup, 
Sayyidina Ali Radhiyallahu “anhu tidak menikah lagi dengan siapa pun. Setelah 
Sayyidatina Fathimah Radhiyallahu ‘anha meninggal dunia, barulah Sayyidina 
Ali Radhiyallahu “anhu menikah dengan keponakan Sayyidatina Fathimah 
Radhiyallahu 'anha sendiri, yaitu Sayyidatina Umamah Radhiyallahu “anha, 
yang kisahnya telah diketengahkan pada kisah tentang Sayyidatina Zainab 
Radhiyallahu ‘anha yang lalu. 


Enam bulan setelah Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam 
wafat, Sayyidatina Fathimah Radhiyallahu “anha jatuh sakit. Suatu hari ia 
berkata kepada pembantunya, “Aku hendak mandi, siapkanlah air.” Kemudian 
ia mandi dan berganti pakaian dengan pakaian yang baru. Selanjutnya ia 
berkata, “Letakkan alas tidurku di tengah-tengah rumah.” Sayyidatina 
Fathimah Radhiyallahu “anha mendatangi tempat tersebut dan berbaring 
menghadap kiblat, meletakkan tangan kanannya di bawah pipinya, lalu 
berkata, “Aku akan mati sekarang.” Setelah berkata demikian, wafatlah putri 
Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam itu. 


Keturunan Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam hanya 
berlanjut dari keturunan Sayyidatina Fathimah Radhiyallahu ‘anha, dan 
insyaallah akan berlangsung terus sampai Hari Kiamat. Sayyidatina Fathimah 
Radhiyallahu “anha memiliki enam anak, tiga anak laki-laki dan tiga anak 
perempuan. Anak laki-lakinya yang tertua adalah Sayyidina Hasan, 
Radhiyallahu “anhu. la lahir pada tahun kedua setelah pernikahannya dengan 
Sayyidina Ali Radhiyallahu “anhu. Kemudian lahirlah Sayyidina Husain 
Radhiyallahu “anhu pada tahun ketiga pernikahannya (4 Hijriyah). Lalu, lahir 
Sayyidina Muhassin Radhiyallahu “anhu, namun ia meninggal dunia ketika 
masih anak-anak. Anak perempuan Sayyidatina Fathimah Radhiyallahu ‘anha 
yang bernama Sayyidatina Rugayyah Radhiyallahu “anha, juga meninggal 
dunia ketika masih kecil, sehingga sebagian ahli tarikh tidak menulis mengenai 
dirinya. Putrinya yang kedua adalah Sayyidatina Ummu Kultsum Radhiyallahu 
“anha, yang menikah pertama kali dengan Amirul Mukminin Umar 
Radhiyallahu “anhu. la mendapat seorang anak laki-laki bernama Zaid 
Rahmatullah “alaih dan seorang anak perempuan bernama Rugayyah 
Rahmatullah “alaiha. 

Setelah Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu meninggal dunia, Sayyidatina 
Ummu Kultsum Radhiyallahu ‘anha menikah dengan Sayyidina “Aun bin Ja'far 
Radhiyallahu “anhuma. Darinya ia tidak mendapatkan keturunan. Setelah 


Semangat Kaum Wanita dalam Mengamalkan Agama 189 


meninggalnya Sayyidina ‘Aun bin Ja'far Radhiyallahu ‘anhuma kemudian 
Sayyidatina Ummu Kultsum Radhiyallahu “anha menikah lagi dengan Sayyidina 
Muhammad bin Ja'far Radhiyallahu “anhu (saudara kandung Sayyidina “Aun 
Radhiyallahu anhu). Darinya ia mempunyai seorang anak perempuan yang 
meninggal waktu kecil. 

Sesudah meninggalnya Sayyidina Muhammad bin Ja'far Radhiyallahu 
“anhu, ia menikah lagi dengan Sayyidina Abdullah bin Ja'far Radhiyallahu 
“anhuma (saudara kandung Sayyidina ‘Aun Radhiyallahu “anhu yang lainnya). 
Dari pernikahan ini ia tidak mempunyai anak. Ketika menjadi istri Sayyidina 
Abdullah bin Ja'far Radhiyallahu “anhuma inilah Sayyidatina Ummu Kultsum 
Radhiyallahu ‘anha meninggal dunia. Pada hari yang sama, anak laki-lakinya 
yang bernama Zaid Rahmatullah “alaih juga meninggal dunia. Akhirnya, kedua 
jenazah, ibu dan anak tersebut, diberangkatkan ke pemakaman bersama-sama. 
Selain Zaid Rahmatullah “alaih, ia tidak mempunyai keturunan lagi. Inilah tiga 
bersaudara, yaitu Abdullah, Aun, dan Muhammad bin Ja'far Radhiyallahu 
'anhum, yang kisahnya telah diketengahkan pada Bab keenam kisah ke-11. 
Mereka semua keponakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib Radhiyallahu “anhu, 
putra Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib At-Thayyar Radhiyallahu “anhu. 


Anak Sayyidatina Fathimah Radhiyallahu “anha yang ketiga adalah 
Sayyidatina Zainab Radhiyallahu “anha. la menikah dengan Sayyidina Abdullah 
bin Ja'far Radhiyallahu 'anhuma dan mempunyai dua orang anak laki-laki, 
yaitu Sayyidina Abdullah dan Sayyidina ‘Aun Radhiyallahu “anhuma. Keduanya 
meninggal dunia saat Sayyidatina Zainab dan Sayyidina Abdullah bin Ja'far 
Radhiyallahu ‘anhuma masih menjadi suami istri. Setelah Sayyidatina Zainab 
Radhiyallahu “anha meninggal dunia, Sayyidina Abdullah bin Ja'far 
Radhiyallahu “anhuma menikah dengan Sayyidatina Ummu Kultsum 
Radhiyallahu ‘anha, yang juga putri Sayyidatina Fathimah Radhiyallahu ‘anha 
dan sebelumnya mantan istri saudaranya sendiri, yaitu Sayyidina Muhammad 
bin Ja'far Radhiyallahu 'anhuma. 


Itulah putra-putri Sayyidina Ali Radhiyallahu “anhu dari Sayyidatina 
Fathimah Radhiyallahu ‘anha. 


Selepas wafatnya Sayyidatina Fathimah Radhiyallahu “anha, Sayyidina Ali 
Radhiyallahu “anhu menikah dengan wanita lain dan mempunyai banyak 
keturunan. Para ahli sejarah menulis bahwa anak Sayyidina Ali Radhiyallahu 
anhu berjumlah 32 orang, 16 laki-laki dan 16 perempuan. Sedangkan 
Sayyidina Hasan Radhiyallahu “anhu mempunyai anak 15 laki-laki dan 8 
perempuan. Sayyidina Husain Radhiyallahu “anhu mempunyai anak 6 laki-laki 
dan 3 perempuan. : 


- z 
ri s 


2 

ss (ia 2 73 A siz Tra at z‏ وي له انكو وو 

aies ael Dip Ghana bagi Wan عَنْهُمْ وَارْضَاهُمْ اجْمَحِيْنَ‎ JUS رضي انه‎ 
2 


عے و 
أ .ماخ ص من الخميس والزرقان عل البواهب والتلقيح والإصابة واس الغابة 


BAB KESEBELAS 
SEMANGAT ANAK-ANAK DALAM AGAMA 


Semangat agama pada diri anak-anak sebenarnya merupakan hasil dari 
didikan orang tua mereka. Orang tua zaman sekarang, merusak anak-anak 
dengan terlalu memanjakan mereka. Padahal jika orang tua atau wali, benar- 
benar mendidik agama anak-anak mereka dengan kasih sayang sejak dini dan 
dengan penuh kesungguhan, maka amalan-amalan agama akan masuk ke 
dalam hati anak-anak dengan sangat kuat. Ketika anak itu tumbuh dewasa, 
amalan agama sudah menjadi tabiat mereka. 


Sayangnya, kita justru menutup mata atas tabiat buruk anak-anak kita. 
Bahkan, karena alasan dalamnya rasa cinta kita terhadap mereka, kita pun 
senang dengan tabiat buruknya. Ketika kita mengetahui ada kekurangan 
agama pada diri anak kita, kita akan menghibur hati kita, “Ah, nanti jika ia 
besar, akan menjadi orang baik.” Padahal, setelah besar nanti, kebiasaan 
buruk itu akan semakin kuat, karena benih keburukan itu telah ditanam sejak 
kecil. Bagaimana mungkin benih yang buruk akan menumbuhkan pohon yang 
baik. 


Jika Anda menginginkan kebiasaan yang baik tumbuh pada diri anak-anak 
Anda, dan mereka mempedulikan serta mengamalkan agama dengan benar, 
maka sangat penting membiasakan mereka memperhatikan perkara agama 
sejak kecil. 

Para shahabat Radhiyallahu 'anhum memperhatikan anak-anaknya, dan 
menumbuhkan perhatian terhadap agama kepada mereka sejak kecil. Pada 
zaman Khalifah Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu, seseorang ditangkap 
karena minum arak pada bulan Ramadhan dan juga tidak berpuasa. Sayyidina 
Umar Radhiyallahu “anhu berkata kepada orang itu, “Celakalah kamu! Anak- 
anak kami yang masih kecil saja selalu berpuasa!” (H.R. Bukhari) 

Faidah 

Maksud perkataan Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu di atas adalah 
“Kamu sudah dewasa, mengapa tidak berpuasa?” Lalu, orang itu dicambuk 
delapan puluh kali karena minum arak. Selanjutnya, ia dikeluarkan dari 
Madinah dan diasingkan ke Syam. 


1. Melatih Anak-Anak Berpuasa 

Kisah mengenai Sayyidatina Rubayy binti Mu'awwidz Radhiyallahu 
anhuma telah diketengahkan dalam kisah terakhir pada bab pertama. Ia 
meriwayatkan bahwa, ketika Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam 
mengumumkan, “Sekarang hari “Asyura, hendaklah kalian berpuasa!” Mulai 


Semangat Anak-Anak dalam agama 191 


saat itu, kami selalu berpuasa di hari ‘Asyura dan melatih anak-anak kami 
berpuasa juga. Jika anak-anak menangis karena lapar, kami akan menghibur 
mereka dengan membuka pintalan kapas yang telah ditenun. Mereka terus 
bermain seperti itu hingga menjelang waktu berbuka.” (H.R. Bukhari) 


Faidah 

. Disebutkan dalam sebagian hadits, bahwa ibu-ibu yang sedang menyusui 
pun tidak menyusui anak-anak. Keadaan fisik mereka memang sangat kuat, 
sehingga para orang tua dan anak-anak mereka mampu berpuasa. Namun, 
.sekarang kita perlu memperhatikan kekuatan fisik anak-anak kita. Seberapa 
mereka mampu, sebatas itulah hendaknya mereka diarahkan. Tetapi, Anda 
yang mempunyai kekuatan, namun tidak berpuasa, maka itu sungguh sangat 
tidak pantas. 


2. Hadits-Hadits yang Diriwayatkan Sayyidatina “Aisyah Radhiyallahu 

“anha dan Semangatnya dalam Ilmu 

Sayyidatina “Aisyah Radhiyallahu ‘anha menikah dengan Baginda Nabi 
Shallallahu “alaihi wasallam pada usia 6 tahun di Makkah Mukarramah, dan 
baru tinggal serumah dengan Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam 
di Madinah pada usia 9 tahun. Pada usia 18 tahun, ia sudah ditinggal wafat 
oleh Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam. Apa yang bisa dilakukan oleh 
wanita berusia 18 tahun? Tetapi, Sayyidatina “Aisyah Radhiyallahu ‘anha 
mampu menguasai berbagai masalah agama. Segala perbuatan dan sabda 
Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam yang ia riwayatkan sangatlah 
banyak. 


Syaikh Masrug Rahmatullah “alaih berkata, “Aku menyaksikan para 
shahabat Radhiyallahu “anhum terkemuka menanyakan masalah-masalah 
agama kepada Sayyidatina “Aisyah Radhiyallahu “anha.” Syaikh Atha' 
Rahmatullah “alaih berkata, “Sayyidatina “Aisyah Radhiyallahu 'anha lebih 
menguasai masalah agama dan lebih berilmu daripada para laki-laki.” 
Sayyidina Abu Musa Radhiyallahu “anhu berkata, “Apabila kami mengalami 
kesulitan dalam suatu ilmu, kami memperoleh jawabannya dari Sayyidatina 
“Aisyah Radhiyallahu “anha.” (dari Kitab Al-Ishabah) 

Terdapat 2.210 hadits yang diriwayatkan oleh Sayyidatina “Aisyah 
Radhiyallahu “anha yang tercantum dalam kitab-kitab hadits. (dari Kitab 
Talgih). 

Sayyidatina “Aisyah Radhiyallahu “anha sendiri berkata, “Ketika kecil, aku 
masih bermain-main saat diturunkan ayat Al-Qur'an kepada Baginda Nabi 
Shallallahu “alaihi wasallam: 

b رر‎ DER 

Sean bive pael 

“Bahkan, sebenarnya Kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka, dan 

Hari Kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit.” (Q.S. Al-Qamar: 46, dari Kitab 
Shahih Bukhari) 


Sayyidatina “Aisyah Radhiyallahu ‘anha tinggal di Makkah Mukarramah 


192 Kitab Kisah-Kisah Shahabat 


sampai usia 8 tahun. Dalam usia yang sangat muda itu, ia dapat mengetahui 
sekaligus mengingat turunnya ayat tersebut. Hal itu, menunjukkan betapa 
kuat semangatnya dalam mencari ilmu agama sejak kecil. Jika tidak demikian, 
apa yang dapat dilakukan oleh seorang anak berusia 8 tahun? 


3. Semangat Sayyidina Umair Radhiyallahu “anhu dalam Berjihad 
Ketika masih kanak-kanak, Sayyidina Umair Radhiyallahu “anhu adalah 


-hamba sahaya milik Sayyidina Abu Lahm Radhiyallahu “anhu. Saat itu, 


semangat ikut serta dalam berjihad merupakan ruh setiap orang, baik orang 
dewasa maupun anak-anak. Sayyidina Umair Radhiyallahu “anhu juga sangat 
ingin menyertai Perang Khaibar. Majikannya pun membantunya dengan 
memintakan izin kepada Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam agar 
memperbolehkan Sayyidina Umair Radhiyallahu “anhu ikut berperang. 


Akhirnya, Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam mengizinkan dan 
memberinya sebuah pedang yang digantungkan di lehernya. Karena pedang 
itu terlalu panjang dan tubuhnya pendek, pedang itu terseret di atas tanah. 
Dalam keadaan seperti itulah ia menyertai Perang Khaibar. la tidak 
memperoleh ghanimah karena masih anak-anak, dan statusnya hamba sahaya. 
Namun, bagaimana pun juga Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam tetap 
memberinya sedikit harta. (H.R. Abu Dawud) 


Faidah 

Sebenarnya Sayyidina Umair Radhiyallahu “anhu sudah mengetahui 
bahwa ia tidak akan mendapatkan ghanimah. Akan tetapi, karena 
semangatnya, ia mengajukan permintaan melalui orang lain agar bisa ikut 
berperang. Hal itu karena tidak ada lagi yang dapat menyenangkan hatinya, 
kecuali semangat keagamaan dan meyakini semua janji-janji Allah Subhaanahu 
wata'ala dan Rasul-Nya. 


4. Kisah Sayyidina Umair Radhiyallahu “anhu Bersembunyi untuk Ikut 

Serta dalam Perang Badar 

Sayyidina Umair bin Abi Waggash Radhiyallahu “anhu adalah seorang 
shahabat yang masih anak-anak. Ia masuk Islam pada permulaan Islam. Ia 
saudara kandung Sayyidina Sa'ad bin Abi Waggash Radhiyallahu “anhu. 
Sayyidina Sa'ad Radhiyallahu “anhu berkata, “Ketika Perang Badar dan 
pasukan siap diberangkatkan, aku melihat adikku, Umair, bersembunyi ke sana 
kemari. Aku heran melihat tingkahnya. Aku bertanya kepadanya, “Mengapa 
kamu bersembunyi ke sana kemari?” Jawabnya, “Aku khawatir diketahui oleh 
Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam. Karena aku masih kecil, beliau 
akan melarangku menyertai pasukan, sehingga aku tidak dapat ikut. Padahal 
aku selalu berharap agar dapat ikut serta dalam perang ini. Mudah-mudahan 
aku dikaruniai mati syahid.” 

Akhirnya, ketika pasukan diperiksa oleh Baginda Nabi Shallallahu “alaihi 
wasallam, apa yang dikhawatirkannya terjadi. Baginda Nabi Shallallahu “alaihi 
wasallam melarangnya karena ia masih kecil. Karena sangat bersemangat 
untuk ikut berperang, ia tidak tahan sehingga menangis. Melihat semangat 
dan tangisannya itu, Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam pun 


Semangat Anak-Anak dalam Agama 193 


mengizinkannya. Akhirnya, ia dapat menyertai pertempuran itu dan cita- 
Citanya yang kedua pun terkabul, ia syahid dalam perang tersebut. Sayyidina 
Sa'ad Radhiyallahu “anhu berkata, “Karena dia masih ‘kecil dan pedangnya 
panjang, maka aku mengikatkan gantungan pedangnya supaya tidak terseret 
di atas tanah.” (dari Kitab Al-/shabah) 


5. Kisah Dua Anak Anshar yang Membunuh Abu Jahal 

Sayyidina Abdurrahman bin Auf Radhiyallahu “anhu adalah seorang 
shahabat yang terkenal. Ia berkata, “Dalam Perang Badar, ketika aku sedang 
berdiri dalam barisan perang, kulihat di samping kanan dan kiriku ada dua 
anak Anshar. Terlintas dalam pikiranku, seandainya yang ada di sampingku itu 
orang dewasa dan kuat tentu lebih baik, karena bisa saling membantu saat 
diperlukan. Namun, yang kini ada di sampingku dua anak kecil, bagaimana 
mungkin mereka dapat membantuku? Ketika aku sedang berpikir demikian, 
salah seorang dari kedua anak itu memegang tanganku dan bertanya, 'Paman, 
kenalkah paman dengan Abu Jahal?” Aku menjawab, Ya, aku mengenalnya, 
mau apa kalian dengannya?” la berkata, “Aku mendengar, ia selalu mencaci 
Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam. Demi Allah yang jiwaku 
berada dalam kekuasaan-Nya! Jika aku melihatnya, tentu aku tidak akan 
membiarkannya, sehingga ia yang mati atau aku yang mati.” 


“Aku sangat kagum dengan pertanyaan dan jawaban anak itu. Anak yang 
kedua pun bertanya dan menjawab seperti anak yang pertama. Tanpa sengaja 
terlihat olehku Abu Jahal sedang berkeliling mengatur pasukannya. Aku 
berkata kepada kedua anak itu, “Lihat, orang yang kalian tanyakan sedang 
berjalan! Mendengar ucapanku, kedua anak itu langsung melompat sambil 
menghunus pedangnya menyerang Abu Jahal, sehingga Abu Jahal dapat 
mereka jatuhkan.” (H.R. Bukhari) 

Faidah i 

Kedua anak itu adalah Sayyidina Mu'adz bin Amr bin Jamuh dan Sayyidina 
Mu'adz bin Afra Radhiyallahu ‘anhum. Sayyidina Mu'adz bin Amr Radhiyallahu 
“anhuma berkata, “Aku mendengar bahwa tidak ada orang yang dapat 
membunuh Abu Jahal. la dijaga dengan sangat ketat. Sejak saat itu, aku 
berpikir akulah yang akan membunuhnya.” 


Kedua anak itu berjalan kaki, sedangkan Abu Jahal mengendarai kuda. 
Ketika Sayyidina Abdurrahman bin Auf Radhiyallahu “anhu melihatnya, Abu 
Jahal sedang mengatur barisan. Kedua anak itu berlari mendekati Abu Jahal. 
Karena Abu Jahal mengendarai kuda, maka sulit menyerangnya secara 
langsung. Oleh karena itu, salah seorang anak itu menyerang kuda Abu Jahal, 
dan anak yang lain menyerang kaki Abu Jahal. Dengan serangan itu, kuda pun . 
terjatuh dan Abu Jahal juga terjatuh. Kedua shahabat kecil ini meninggalkan 
Abu Jahal dalam keadaan menggelepar tidak dapat berdiri. Kemudian saudara 
mereka, Sayyidina Mu'awwidz bin ‘Afra Radhiyallahu “anhu pun datang. 
Karena khawatir Abu Jahal akan bangun dan lari, ia melumpuhkannya. Saat itu, 
Abu Jahal belum terbunuh. Lalu, datanglah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud 
Radhiyallahu “anhu yang langsung memenggal kepala Abu Jahal. 


3 


194 Kitab Kisah-Kisah Shahabat 


Sayyidina Mu'adz bin Amr Radhiyallahu “anhuma berkata, “Ketika aku 
menyerang kaki Abu Jahal, anaknya, Ikrimah sedang bersamanya. Ia 
menyerang pundakku sehingga tanganku nyaris terputus, hanya tersisa sedikit 
kulit. (dari Kitab Usudul Ghabah). Kugantungkan tanganku di punggung, dan 
selama sehari penuh aku berjuang dengan satu tangan saja. Ketika tangan itu 
mulai terasa mengganggu gerakanku, kuinjak dan kutarik dengan kuat hingga 

putus, lalu kubuang.” (dari Kitab Khamis) 


6. Kisah Persaingan antara Sayyidina Rafi” dan Sayyidina Ibnu Jundub 
Radhiyallahu ‘anhuma 
Biasanya apabila Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam mengirim 
pasukan untuk berperang, beliau akan menghantar pasukan sampai ke luar 
Madinah sambil meneliti segala keperluan mereka, dan memperbaikinya jika 
ada kekurangan. Beliau juga akan memulangkan anak-anak yang berusaha 
mengikuti pasukan karena semangat mereka. 


Demikian juga dalam Perang Uhud, Baginda Nabi Shallallahu “alaihi 
wasallam menyertai, pasukan dan mengembalikan beberapa anak karena 
mereka masih terlalu kecil. Di antaranya Sayyidina Abdullah bin Umar, 
Sayyidina Zaid bin Tsabit, Sayyidina Usamah bin Zaid, Sayyidina Zaid bin 
Arqam, Sayyidina Barra bin Azib, Sayyidina Amr bin Hazm, Sayyidina Usaid bin 
Zhuhair, Sayyidina Urabah bin Aus, Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri, Sayyidina 
Samurah bin Jundub, dan Sayyidina Rafi’ bin Khadij Radhiyallahu 'anhum. 
Rata-rata anak-anak itu masih berusia 13 atau 14 tahun. 


Ketika mereka disuruh kembali, maka ayah Sayyidina Rafi' Radhiyallahu 
“anhu, Sayyidina Khadij Radhiyallahu 'anhu, membela dengan berkata kepada 
Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam, “Ya Rasulullah, anakku, Rafi', 
sangat mahir memanah.” Sayyidina Rafi' Radhiyallahu “anhu sendiri karena 
semangatnya untuk ikut bertempur, ia menjinjitkan kakinya agar terlihat lebih 
tinggi. Akhirnya, Baginda Nabi Radhiyallahu “anhu mengizinkan Sayyidina Rafi' 
Radhiyallahu 'anhu ikut serta. 


Melihat hal itu, maka Sayyidina Samurah bin Jundub Radhiyallahu “anhu 
berkata kepada ayah tirinya, Sayyidina Murrah bin Sinan Radhiyallahu “anhu, 
“Rafi” dibolehkan ikut, sedangkan aku dilarang ikut, padahal aku lebih kuat 
darinya. Jika ditandingkan denganku, pasti aku dapat mengalahkannya.” 
Kemudian keduanya ditandingkan oleh Baginda Nabi Shallallahu “alaihi 
wasallam. Ternyata Sayyidina Raf’ Radhiyallahu “anhu memang dapat 
dikalahkan oleh Sayyidina Samurah Radhiyallahu “anhu. Akhirnya, Sayyidina 
Samurah Radhiyallahu “anhu pun diizinkan ikut berperang. Anak-anak yang 
lain pun akhirnya meminta izin kepada Baginda Nabi Shallallahu “alaihi 
wasallam. Sebagian di antara mereka ada yang diizinkan oleh beliau. 


Ketika malam tiba, Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam 
mengatur penjaga malam. Beliau memilih lima puluh orang untuk menjaga 
seluruh pasukan. Banyak di antara mereka menyediakan diri untuk berjaga 
malam. Kemudian Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 
“Siapakah di antara kalian yang bersedia menjagaku?” Seorang shahabat 


Semangat Anak-Anak dalam Agama 195 


berdiri. la ditanya oleh beliau, “Siapa namamu?” Jawabnya, “Namaku 
Dzakwan.” Sabda Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam, “Baik, duduklah!” 
Kemudian beliau bersabda lagi, “Siapakah yang bersedia menjagaku malam 
ini?” Berdirilah seorang shahabat dan ia ditanya Baginda Nabi Shallallahu 
“alaihi wasallam. Jawabnya, “Namaku Abu Sabu’ (Bapaknya Sabu').” Baginda 
Nabi Shallallahu “alaihi wasallam berkata, “Baik, duduklah!” Beliau bertanya 
lagi, “Siapakah yang bersedia lagi menjagaku?” Lalu, berdirilah seorang 
shahabat lagi, dan ditanya namanya oleh Baginda Nabi Shallallahu “alaihi 
wasallam. Jawabnya, “Namaku Ibnu Abdul Qais (anaknya Abdul Oais).” 
Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Baik, duduklah kamu!” 
Kemudian beliau bersabda, “Hendaknya ketiga orang yang berdiri tadi 
kemari.” Tetapi, yang maju kepada Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam 
hanya satu orang. Beliau bertanya, “Kemana dua orang temanmu tadi?” Jawab 
shahabat itu, “Ya Rasulullah, aku sendiri yang berdiri tiga kali itu.” Lalu beliau 
memdoakannya dan memerintahkannya untuk menjaga beliau. la menjaga 
kemah Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam semalam penuh. (dari 
Kitab Khamis) 


Faidah 

Demikianlah semangat juang agama pada diri shahabat Radhiyallahu 
'anhum, baik pada anak-anak maupun orang dewasa. Seperti itulah keadaan 
mereka pada umumnya. Mengorbankan nyawa demi agama merupakan 
tujuan hidup mereka, itulah rahasia kesuksesan mereka. Sebelumnya, 
Sayyidina Rafi” bin Khadij Radhiyallahu ‘anhuma sudah meminta agar diikutkan 
dalam Perang Badar, namun ia belum diizinkan. Ia baru diizinkan ikut dalam 
Perang Uhud sebagaimana dikisahkan di atas. 


Selanjutnya, Sayyidina Rafi’ Radhiyallahu “anhu selalu menyertai setiap 
pertempuran..Dalam Perang Uhud, dadanya terkena anak panah. Ketika ditarik 
keluar, ujung anak panah tertinggal di dadanya sehingga menyebabkan luka di 
tubuhnya. Akhirnya, luka itu kambuh pada masa tuanya, dan menyebabkan ia 
meninggal dunia. (dari Kitab Usudul Ghabah) 


7. Kisah Sayyidina Zaid Radhiyallahu 'anhu Diistimewakan karena 

Hapalan Al-Our'annya 

Sayyidina Zaid bin Tsabit Radhiyallahu “anhu telah menjadi yatim pada 
usia 6 tahun. la ikut berhijrah ketika masih berumur 11 tahun. Ketika Perang 
Badar, ia mengajukan diri untuk ikut berperang, tetapi belum diizinkan. Pada 
Perang Uhud, ia juga ikut serta, tetapi dipulangkan kembali sebagaimana telah 
dikisahkan di atas. Namun, sebagian riwayat menyebutkan bahwa ketika 
Sayyidina Samurah dan Sayyidina Rafi” Radhiyallahu “anhuma diizinkan ikut 
berperang, akhirnya ia juga diizinkan ikut serta. Selanjutnya Sayyidina Zaid bin 
Tsabit Radhiyallahu “anhu selalu menyertai setiap peperangan Kaum Muslimin. 

Dalam Perang Tabuk, pada mulanya bendera Banu Malik dipegang oleh 
Sayyidina 'Ammarah Radhiyallahu “anhu. Kemudian Baginda Nabi Shallallahu 
“alaihi wasallam mengambil bendera itu dan menyerahkannya kepada 
Sayyidina Zaid Radhiyallahu “anhu. Terlintas di dalam pikiran Sayyidina 


196 Kitab Kisah-Kisah Shahabat 34 


'Ammarah Radhiyallahu “anhu, mungkin ia telah melakukan suatu kesalahan 
sehingga Baginda Nabi Radhiyallahu “anhu marah kepadanya. la bertanya 
kepada Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam, “Ya Rasulullah, apakah 
ada seseorang yang mengadukan aku kepadamu?” Beliau menjawab, “Tidak! 
Ini semata-mata karena Zaid lebih banyak hapalan Al-Our'annya daripada 
kamu.” Disebabkan hapalan Al-Qur'an, maka akhirnya Sayyidina Zaid 
Radhiyallahu “anhu diutamakan untuk membawa bendera. (dari Kitab Usudul 
Ghabah) 
Faidah 

Telah menjadi kebiasaan Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam 
untuk mengistimewakan orang yang memiliki keutamaan agama, meskipun 
dalam urusan perang. Padahal tidak ada hubungan antara pertempuran 
dengan kelebihan hapalan Al-Qur'an. Namun, karena hapalan Al-Qur'an 
seseorang itu lebih banyak, beliau telah memberikan bendera itu kepadanya. 
Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam sangat memperhatikan hal ini 
dalam setiap perkara, sehingga jika ada beberapa orang yang meninggal dunia 
dan terpaksa dikuburkan di satu tempat, maka orang yang paling banyak 
hapalan Al-Our'annya akan dimasukkan terlebih dahulu ke dalam kuburnya, 
sebagaimana yang terjadi dalam Perang Uhud. 


8. Kisah Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri Radhiyallahu “anhu ketika Masih 

Kecil Ditinggal Syahid oleh Ayahnya 

Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri Radhiyallahu “anhu berkata, “Aku 
mengajukan diri untuk mengikuti Perang Uhud. Saat itu usiaku 13 tahun. 
Tetapi Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam tidak mengizinkan. Ayahku 
mengusulkan kepada. Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam sambil 
berkata, “Anakku: tubuhnya kuat dan tulang-tulangnya kokoh.” Baginda 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam mengamatiku dari atas sampai bawah. 
Akhirnya, karena umurku masih kanak-kanak, aku tetap belum diizinkan ikut 
serta. Sementara, ayahku ikut dalam pertempuran itu hingga mati syahid. Ia 
tidak meninggalkan uang dan harta benda sedikit pun. 


Suatu ketika, aku mendatangi majelis Baginda Rasulullah Shallallahu 
“alaihi wasallam untuk meminta bantuan keuangan. Begitu melihatku, beliau 
bersabda, “Barangsiapa menyabarkan diri, maka ia akan diberi kesabaran oleh 
Allah Subhaanahu wata'ala. Barangsiapa menjauhkan diri dari meminta-minta, 
maka ia akan dijauhkan dari meminta-minta oleh Allah Subhaanahu wata'ala. 
Barangsiapa berusaha mencukupkan diri, maka ia akan dicukupi oleh Allah 
Subhaanahu wata'ala.” Setelah mendengar sabda Baginda Nabi Shallallahu 
'alaihi wasallam itu, aku tidak jadi meminta bantuan keuangan kepada beliau. 
Aku pun kembali dengan diam-diam.” 

Pada masa-masa selanjutnya, Allah Subhaanahu wata'ala telah 
mengaruniakan kepada shahabat ini derajat yang mulia, yaitu menjadi seorang 
ulama yang tiada bandingannya, sedangkan ia masih muda. (dari Kitab 
Al-Ishabah) 


Semangat Anak-Anak dalam Agama 197 


Faidah 

Meskipun usianya masih kanak-kanak, dan ditinggal mati syahid oleh 
ayahnya, serta mengalami kesulitan keuangan, namun ketika Sayyidina Abu 
Sa'id Radhiyallahu “anhu mendengar nasihat Baginda Nabi Shallallahu “alaihi 
wasallam secara umum, dengan diam-diam ia pergi meninggalkan majelis 
tersebut dan tidak mengadukan kesulitannya kepada siapa pun. 


Di zaman sekarang, adakah orang dewasa yang bisa berbuat seperti itu? 
Pada hakikatnya, Allah Subhaanahu wata'ala memilih orang-orang yang layak 
untuk menjadi shahabat rasul-Nya. Maka dari itu, Baginda Nabi Shallallahu 
“alaihi wasallam bersabda (sebagaimana pada penutup kitab ini), “Allah 
Subhaanahu wata'ala telah memilih para shahabatku di antara seluruh umat 
manusia.” 


9. Kisah Sayyidina Salamah bin Akwa' Radhiyallahu “anhu Seorang Diri 

Melawan Rombongan Perampok 

Ghabah adalah perkampungan yang berjarak sekitar empat atau lima mil 
dari Madinah. Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam biasa 
membiarkan unta-untanya digembalakan di sana. Suatu ketika, sekelompok 
orang kafir yang dipimpin oleh Abdurrahman Fazari merampok unta-unta 
tersebut dan membunuh penggembalanya. Para perampok itu berkuda dan 
bersenjata. 


Pagi itu, kebetulan Sayyidina Salamah bin Akwa’ Radhiyallahu “anhu 
sedang berjalan-jalan sendirian menuju Ghabah, sambil membawa panahnya. 
Secara kebetulan, ia melihat perampokan tersebut. Sayyidina Salamah 
Radhiyallahu “anhu terkenal dengan kecepatan larinya yang tak tertandingi. 
Begitu cepat larinya, sehingga ia dapat mengejar seekor kuda dan kuda tidak 
dapat mengejarnya. Selain itu, ia juga terkenal dengan kehebatannya dalam 
memanah. 

Sayyidina Salamah Radhiyallahu “anhu segera naik ke sebuah bukit, lalu 
menghadap ke arah Kota Madinah dan berteriak sekuat tenaga untuk 
memberitahu tentang perampokan tersebut. Kemudian, ia mempersiapkan 
panahnya dan mengejar para perampok itu. Ketika hampir mendekati para 
perampok, ia menghujani mereka dengan anak-anak panahnya, sehingga para 
perampok itu mengira bahwa yang mengejar mereka sebuah pasukan besar. 
Padahal Sayyidina Salamah Radhiyallahu “anhu seorang diri. Bahkan ia hanya 
berjalan kaki. Ia terus mengikuti para perampok itu sambil menghujani mereka 
dengan anak panah. Jika ada perampok yang menoleh ke belakang, ia segera 
bersembunyi di balik pepohonan. Dari balik pepohonan itu ia memanahi kuda- 
kuda mereka sehingga kuda-kuda itu terluka. Akhirnya mereka berpikir, “Jika - 
kudaku jatuh, aku akan tertangkap.” 

Selanjutnya Sayyidina Salamah Radhiyallahu “anhu bercerita, “Aku terus 
mengejar para perampok, dan mereka terus berlari serta meninggalkan unta- 
unta yang telah mereka rampok. Bahkan untuk meringankan beban, mereka 
membuang 30 buah lembing dan 30 helai kain. Saat itu, Uyainah bin Hishn 
bersama kelompoknya, datang membantu para perampok itu sehingga 


* 


198 Kitab Kisah-Kisah Shahabat 


kekuatan mereka bertambah. Akhirnya mereka pun mengetahui bahwa aku 
hanya sendirian. Maka mereka membentuk sebuah kelompok untuk 
mengejarku. 


Aku segera menaiki sebuah bukit. Mereka pun mengejarku ke bukit. 
Ketika mereka hampir mendekatiku, aku berteriak, “Tunggulah sebentar, 
dengarlah kata-kataku. Tahukah kamu siapa aku?” Mereka bertanya, “Siapa 
“kamu? Jawabku, ‘Aku adalah Ibnu Akwa', demi Dzat yang telah memuliakan 
Baginda Nabi Muhammad Shallallahu “alaihi wasallam, siapapun dari kalian 
yang ingin menangkapku, tidak akan dapat menangkapku, tetapi jika aku ingin 
menangkap salah seorang dari kalian, maka ia tidak akan lolos dariku.” Karena 
ia terkenal jago lari, sehingga kuda Arab yang tercepat pun tidak dapat 
menandinginya, maka perkataannya itu bukanlah cuma sebuah gertakan. 


Sayyidina Salamah Radhiyallahu “anhu melanjutkan, “Demikianlah aku 
terus-menerus berbicara kepada mereka untuk menunggu bala bantuan. Aku 
berharap semoga Kaum Muslimin segera datang membawa bala bantuan, 
karena teriakanku tadi. Tak lama kemudian kulihat di balik pepohonan ada 
pasukan berkuda datang. Yang terdepan adalah Sayyidina Akhram Asadi 
Radhiyallahu “anhu. la datang dan langsung menyerang Abdurrahman Fazari. 
Abdurrahman pun membalas serangan Sayyidina Akhram Radhiyallahu “anhu. 
Sayyidina Akhram Radhiyallahu “anhu menyerang kuda Abdurrahman Fazari 
sehingga kaki kudanya patah dan Abdurrahman terjatuh. Pada saat terjatuh, 
Abdurrahman balik menyerang Sayyidina Akhram Radhiyallahu “anhu sehingga 
ia mati syahid. Akhirnya, kuda Sayyidina Akhram Radhiyallahu “anhu diambil 
oleh Abdurrahman. Tiba-tiba Sayyidina Abu Oatadah Radhiyallahu “anhu 
menyerang Abdurrahman dari belakang. Abdurrahman pun menyerang kaki 
kuda Sayyidina Abu Qatadah Radhiyallahu “anhu sehingga ia terjatuh dari 
kudanya. Ketika terjatuh, Sayyidina Abu Qatadah Radhiyallahu “anhu berhasil 
menyerang Abdurrahman sampai tewas. Lalu, kudanya dikendarai: oleh 
Sayyidina Abu Oatadah Radhiyallahu “anhu, yaitu kuda milik Sayyidina Akhram 
Radhiyallahu “anhu.” (H.R. Abu Dawud) 


Faidah 

Dalam riwayat yang lain ditulis bahwa sebelumnya Sayyidina Salamah 
Radhiyallahu “anhu menahan Sayyidina Akhram Radhiyallahu “anhu untuk 
menunggu terlebih dahulu bala bantuan yang lain. Namun Sayyidina Akhram 
Radhiyallahu “anhu menjawab, “Biarlah aku mati syahid!” Diriwayatkan bahwa 
yang mati syahid pada peristiwa itu hanya Sayyidina Akhram Radhiyallahu 
“anhu, sedangkan dari pihak perampok banyak yang mati. 

Tidak lama kemudian, datanglah bala bantuan dari Kaum Muslimin 
sehingga para perampok segera melarikan diri. Sayyidina Salamah 
Radhiyallahu “anhu meminta kepada Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi 
wosallam agar diberi seratus orang pasukan untuk mengejar mereka. Beliau 
menjawab, “Mereka mungkin sudah bergabung dengan kabilahnya.” 


Kebanyakan ahli sejarah menulis bahwa usia Sayyidina Salamah 
Radhiyallahu “anhu ketika itu 12 atau 13 tahun. Seorang anak seusia 12 atau 


Semangat Anak-Anak dalam Agama 9 


13 tahun sudah dapat melawan sekelompok perampok berkuda dan membuat 
mereka kalang kabut. Bukan saja barang rampokan mereka yang tertinggal, 
bahkan barang mereka sendiri pun tertinggal. Itulah berkah keikhlasan yang 
diberikan Allah Subhaanahu wata'ala kepada Para Shahabat. 


10. Kisah Semangat Sayyidina Barra’ Radhiyallahu “anhu dalam Perang 

Badar 

Perang Badar adalah perang yang sangat utama dan penting karena 
kejadiannya yang begitu hebat. Jumlah Pasukan Muslimin ketika itu sangat 
sedikit, hanya 315 orang, dengan tiga ekor kuda, sembilan atau enam buah 
baju besi, delapan pedang, dan tujuh puluh ekor unta. Seekor unta dikendarai 
beberapa orang secara bergantian. Sedangkan pasukan kafir kurang lebih 
berjumlah seribu orang dengan seratus ekor kuda, tujuh ratus ekor unta, dan 
persenjataan yang lengkap. Itulah sebabnya orang-orang kafir merasa yakin 
akan menang. Mereka pun membawa alat-alat musik dan para: penyanyi 
wanita, i 


Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam sangat risau melihat 
keadaan Pasukan Muslimin yang lemah. Melihat perbandingan yang tidak 
seimbang antara kedua pasukan, beliau berdoa, “Ya Allah, Kaum Muslimin 
berjalan tanpa alas kaki, hanya Engkaulah yang memberi mereka kendaraan. 
Ya Allah, mereka telanjang, hanya Engkaulah yang memberi mereka pakaian. 
Ya Allah, mereka lapar, hanya Engkaulah yang memberi mereka kenyang. Ya 
Allah, mereka fakir, hanya Engkaulah yang memberi mereka kekayaan.” Doa 
ini dikabulkan oleh Allah Subhaanahu wata'ala. 


Meskipun keadaan Pasukan Muslimin seperti itu, Sayyidina Abdullah bin 
Umar dan Sayyidina Barra’ bin Azib Radhiyallahu “anhuma keluar dari 
rumahnya dengan penuh semangat untuk mengikuti perang. Akan tetapi, 
karena mereka masih anak-anak, di tengah perjalanan Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam mengembalikan mereka. (dari Kitab Khamis) 

Di dalam kisah yang lalu, kedua anak tersebut juga dipulangkan dalam 
Perang Uhud. Perang Uhud terjadi setahun setelah Perang Badar. Berarti, pada 
Perang Badar, kedua anak itu masih lebih kecil lagi. Tetapi karena 


semangatnya, mereka selalu meminta agar dapat diikutsertakan dalam setiap 


pertempuran. 


11. Kisah Sikap Sayyidina Abdullah bin Abdullah bin Ubay Radhiyallahu 

“anhu terhadap Ayahnya 

Dalam perjalanan pulang dari Perang Bani Musthalig pada tahun ke-5 
Hijriyah yang terkenal itu, terjadi pertengkaran antara seorang Muhajirin dan 
seorang Anshar karena soal sepele yang kemudian menjadi besar. Masing- 
masing meminta bantuan dari kaumnya, sehingga menjadi dua kubu. Suasana 
menjadi panas dan hampir saja mengakibatkan pertikaian di antara mereka. 
Namun, ada sebagian orang yang berusaha menyatukan dan mendamaikan 
antara keduanya (sehingga suasana bisa tenang kembali). 


Abdullah bin Ubay adalah seorang pemimpin kaum munafik yang terkenal 


- 
per 


ena MAN PEG PPU NEMBE ik 


200 Kitab Kisah-Kisah Shahabat , 


dan sangat memusuhi Kaum Muslimin. Karena pada lahirnya ia selalu 
menunjukkan keislamannya, maka ia dibiarkan saja. Saat itu, begitulah 
perlakuan secara umum terhadap orang-orang Munafik. 

Ketika ia mengetahui apa yang terjadi, ia justru memanas-manasi 
keadaan dengan menghina Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam. la 
berkata kepada kawan-kawannya, “Ini semua terjadi karena ulah kalian 


"sendiri. Kalian telah membiarkan mereka (Baginda Rasulullah Shallallahu 


“alaihi wasallam dan Kaum Muhajirin) tinggal di Madinah dan memberikan 
separuh harta kalian kepada mereka. Jika kalian menghentikan bantuan 
kepada mereka, tentu sekarang juga mereka akan pergi.” Ia juga berkata, 
“Demi Tuhan, jika sampai di Madinah, kita orang-orang mulia akan 
mengeluarkan orang-orang hina itu dari Madinah.” 

Seorang anak kecil yang bernama Sayyidina Zaid bin Argam Radhiyallahu 
'anhu mendengar ucapan Abdullah bin Ubay itu. Ia merasa tidak rela dengan 
ucapan tersebut. la menyahut, “Demi Allah, kamulah yang hina. Kamu hina 
dalam pandangan kaummu. Tidak akan ada yang rela membantumu. 
Sedangkan Baginda Muhammad Shallallahu “alaihi wasallam adalah orang 
yang mulia, dimuliakan oleh Allah Subhaanahu wata'ala, dan mulia di tengah- 
tengah kaumnya.” Abdullah bin Ubay berkata, “Diam! Aku hanya bercanda.” 
Namun, Sayyidina Zaid Radhiyallahu “anhu segera menyampaikan ucapannya 
itu kepada Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam. Mendengar hal itu, 
Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu meminta izin kepada Baginda Rasulullah 


` Shallallahu “alaihi wasallam untuk memenggal kepala Abdullah bin Ubay. 


Namun, Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam tidak mengizinkannya. 


Ketika Abdullah bin Ubay mengetahui bahwa tingkah lakunya telah 
sampai kepada Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam, ia segera 
mendatangi beliau dengan sumpah palsunya. Ia berkata, “Ya Rasulullah, aku 
tidak pernah mengucapkan kata-kata itu. Zaid telah berdusta.” Sebagian orang 
Anshar yang berada di tempat tersebut ikut membela Abdullah bin Ubay. 
Mereka berkata, “Ya Rasulullah, Abdullah adalah tokoh kaumnya. la orang 
yang dihormati oleh kaumnya. Tentu ucapannya lebih layak diterima daripada 
ucapan anak kecil itu, karena mungkin anak kecil itu salah dengar atau salah 
memahami.” Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam pun menerima 
pembelaan mereka (secara lahiriah). 


Ketika Sayyidina Zaid Radhiyallahu “anhu mengetahui bahwa Abdullah bin 
Ubay dengan sumpah palsunya diterima oleh Baginda Rasulullah Shallallahu 
“alaihi wasallam, sementara ucapannya dianggap bohong, maka karena malu 
ia tidak berani keluar rumah dan tidak lagi hadir di majelis Baginda Nabi 
Shallallahu “alaihi wasallam. Akhirnya, turunlah Surat Al-Munaafiguun yang 
menyatakan kebenaran Sayyidina Zaid Radhiyallahu 'anhu dan kebohongan 
Abdullah bin Ubay. Sejak kejadian itu, kedudukan dan kemuliaan Sayyidina 
Zaid Radhiyallahu “anhu bertambah di mata semua orang, baik yang 
sependapat maupun yang tidak. Sedangkan kedudukan Abdullah bin Ubay’ 
semakin merosot. 


Semangat Anak-Anak dalam Agama 1 


Ketika Abdullah bin Ubay akan memasuki kota Madinah, anak laki-lakinya 
yang juga bernama Abdullah Radhiyallahu “anhu, yag sangat kuat 
keislamannya, segera keluar Madinah sambil menghunus pedang. Ia berdiri 
menghadang ayahnya seraya berkata, “Aku tidak akan membiarkanmu 
memasuki Madinah sebelum kamu mengakui bahwa kamu adalah orang hina 
dan Baginda Muhammad Shallallahu “alaihi wasallam adalah orang yang 
mulia.” Abdullah bin Ubay sangat kaget. Sebab, biasanya anaknya itu selalu 
menghormati dan berbuat baik kepadanya. Tetapi, Sayyidina Abdullah bin 
Abdullah bin Ubay Radhiyallahu “anhu tidak tahan martabat Baginda 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam direndahkan. Akhirnya, Abdullah bin 
Ubay terpaksa berikrar, “Demi Allah, aku orang hina dan Muhammad orang 
yang mulia.” Setelah berikrar demikian, barulah ia dapat memasuki Madinah. , 
(dari Kitab Khamis) 


12. Kisah Sayyidina Jabir Radhiyallahu “anhu Menyertai Perang Hamra'ul 

Asad 

Usai Perang Uhud, Kaum Muslimin kembali ke Madinah. Perjalanan dan 
peperangan itu membuat mereka letih dan luka-luka. Namun, setibanya di 
Madinah, mereka mendengar bahwa Abu Sufyan dan kaumnya yang sedang 
dalam perjalanan kembali ke Makkah, berhenti dan berunding di Hamra'ul 
Asad. Orang-orang kafir itu berkata kepada sesama mereka, “Kaum Muslimin 
telah mengalami kekalahan. Keadaan ini merupakan kesempatan berharga. 
Entah kesempatan seperti ini akan ada lagi atau tidak. Oleh karena itu kita 
harus kembali ke Madinah untuk membunuh Muhammad.” (Na'udzu billaahi 
min dzalik!) 


Ketika Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam mengetahui hal itu, 
beliau segera mengumumkan untuk menyerang kembali mereka. Beliau 
bersabda, “Yang boleh pergi berperang kembali, hanyalah orang-orang yang 
ikut berperang di Uhud.” Meskipun saat itu Kaum Muslimin masih letih dan 
luka-luka, tetapi semuanya siap berangkat. 


Karena dalam pengumuman Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam itu 
disebutkan bahwa yang boleh berangkat hanyalah yang telah ikut berperang di 
Uhud, Sayyidina Jabir Radhiyallahu “anhu berkata kepada Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam, “Ya Rasulullah, aku sebenarnya ingin ikut dalam 
Perang Uhud, tetapi ayahku tidak mengizinkan, sebab di rumah ada tujuh 
saudara perempuan dan tidak ada laki-laki yang tinggal di rumah. Ayahku 
berkata, ‘Di antara kita berdua harus ada seorang yang tinggal di rumah.’ 
Karena ayahku sendiri sangat ingin ikut serta dalam perang, aku tidak diizinkan 
olehnya. Ayahku mati syahid dalam perang tersebut. Ya Rasulullah, izinkan aku - 
untuk ikut serta dalam peperangan Hamra'ul Asad ini.” Baginda Nabi 
Shallallahu “alaihi wasallam pun mengizinkan Sayyidina Jabir Radhiyallahu 
“anhu ikut serta. Hanya Sayyidina Jabir Radhiyallahu “anhu yang diperbolehkan 
mengikuti perang Hamra'ul Asad, tanpa mengikuti Perang Uhud sebelumnya. 
(dari Kitab Khamis) 


202 Kitab Kisah-Kisah Shahabat 


Faidah 

Semangat dan keinginan Sayyidina Jabir Radhiyallahu “anhu dalam jihad fi 
sabilillah patut dicemburui. Padahal ayahnya baru saja syahid dan 
meninggalkan hutang yang banyak kepada seorang Yahudi yang terkenal kasar 
perangainya. Selain itu, ia harus memikirkan kehidupan tujuh. saudara 
wanitanya, yang karena mereka ia tidak dapat menyertai ayahnya dalam 
Perang Uhud. Namun, semangat jihadnya mengalahkan segalanya: 


2 


13. Kisah Keberanian Sayyidina Ibnu Zubair Radhiyallahu ‘anhuma dalam 

Pertempuran Melawan Bangsa Romawi 

Pada zaman kekhalifahan Sayyidina Ustman Radhiyallahu “anhu, pada 
tahun 26 Hijriyah, Sayyidina Abdullah bin Abi Sarh Radhiyallahu “anhu dilantik 
menjadi Gubernur Mesir menggantikan Sayyidina Amr bin Ash Radhiyallahu 
“anhu. la membawa 20.000 pasukan untuk melawan tentara Romawi. 
Sedangkan pihak Romawi telah mempersiapkan 200.000 pasukan. Sebuah 
pertempuran yang dahsyat. 

Ketika itu, Jarjir, panglima pasukan Romawi, mengumumkan bahwa 
barangsiapa dapat membunuh Sayyidina Abdullah bin Abi Sarh Radhiyallahu 
“anhu, ia akan dinikahkan dengan anak perempuan Jarjir serta diberi hadiah 
100.000 dinar. Pengumuman itu membuat sebagian Pasukan Muslimin sangat 
khawatir. Sayyidina Abdullah bin Zubair Radhiyallahu 'anhuma mengetahui 
kekhawatiran tersebut maka ia berkata, “Kita tidak perlu khawatir. Kita juga 
dapat mengumumkan bahwa barangsiapa dapat membunuh Jarjir akan 
dinikahkan dengan anak perempuan Jarjir dan akan diberi hadiah 100.000 
dinar, serta akan dijadikan gubernur kota-kota yang di bawah kekuasaan 
Jarjir.” Singkatnya, pertempuran antara kedua pasukan itu berlangsung sengit 
dan lama. 


Suatu ketika, Sayyidina Abdullah bin Zubair Radhiyallahu “anhuma 
melihat Jarjir sedang duduk jauh di belakang pasukannya. Di sisinya ada dua 
hamba wanita yang memayunginya dengan bulu-bulu Merak. Ketika Jarjir lalai, 
Sayyidina Abdullah bin Zubair Radhiyallahu “anhuma segera mendekatinya. 
Jarjir menyangka bahwa orang yang mendekatinya itu utusan untuk 
menyampaikan pesan damai. Namun, setelah dekat, ternyata orang itu 
menyerangnya dan memenggal kepalanya. Lalu, kepalanya ditusukkan ke 
ujung tombak. Sementara Pasukan Romawi hanya terpana tanpa dapat 
berbuat sesuatu. 

Faidah 

Sayyidina Abdullah bin Zubair Radhiyallahu “anhuma saat itu masih 
sangat muda. la anak laki-laki pertama dari Kaum Muhajirin yang lahir setelah 
hijrah. Kelahirannya disambut gembira oleh seluruh Kaum Muslimin, sebab 
sudah setahun setelah hijrah belum ada seorang pun dari kaum Muhajirin 
yang melahirkan anak laki-laki, sehingga kaum Yahudi mengaku bahwa mereka 
telah menyihir kaum Muhajirin agar tidak melahirkan anak laki-laki. 


Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam tidak biasa menerima 
bai'at dari anak kecil, tetapi beliau menerima bai'at Sayyidina Abdullah bin 


Semangat Anak-Anak dalam Agama 3 


Zubair Radhiyallahu ‘anhuma pada usia tujuh tahun. Ketika perang tersebut 
terjadi, umurnya 24 tahun atau 25 tahun. Pada usia semuda itu, ia seorang diri. 
menembus 200.000 pasukan musuh lalu memenggal kepala panglimanya. Apa 
yang ia lakukan tersebut sangatlah menakjubkan. 


14. Kisah Sayyidina Amr bin Salamah Radhiyallahu “anhu Menghapal 

Ayat-Ayat Al-Our'an ketika Masih Kafir 

Sayyidina Amr bin Salamah Radhiyallahu “anhu bercerita, “Kami tinggal di 
.suatu tempat yang selalu dilewati orang-orang yang menuju ke Madinah. 
Orang-orang yang menuju ke Madinah atau pulang dari Madinah biasanya 
singgah di tempat kami. Jika ada yang kembali dari Madinah, kami akan 
menanyakan keadaan di sana. Kami juga menanyakan tentang orang yang 
mengaku sebagai nabi. Lalu, mereka menjelaskan bahwa orang yang mengaku 
sebagai nabi itu berkata, “Telah turun kepadaku wahyu Ilahi. Ayat ini dan itu 
telah diturunkan.' Aku selalu menghapal ayat-ayat yang dibacakan, walaupun 
ketika itu aku masih kecil. Demikianlah keadaanku sebelum masuk Islam, telah 
banyak menghapal ayat-ayat Al-Qur'an. 

Untuk masuk Islam, seluruh bangsa Arab menunggu orang-orang Makkah 
masuk Islam terlebih dahulu. Ketika kota Makkah dapat ditaklukkan, orang- 
orang berbondong-bondong menjumpai Baginda Nabi Shallallahu “alaihi 
wasallam di Makkah untuk memeluk islam. Ayahku dan beberapa orang 
kaumku juga datang kepada Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam sebagai 
utusan seluruh kaumku untuk masuk Islam. Beliau kemudian mengajarkan 
syari'at-syari'at Islam dan cara-cara shalat, serta cara shalat berjamaah. Beliau 
bersabda, “Orang yang paling banyak hapal Al-Qur'an lebih utama untuk 
menjadi imam shalat.' Karena aku suka menghapal ayat-ayat Al-Our'an melalui 
orang-orang yang lewat dari Madinah, akulah orang yang paling banyak 
menghapal Al-Our'an. Setelah dicari di antara kami siapakah orang yang paling 
banyak hapal ayat Al-Qur'an, ternyata tidak ada orang lain. Akhirnya, mereka 
memilih aku menjadi imam shalat. Ketika itu aku baru berumur 6 atau 7 tahun. 
Apabila ada shalat jamaah atau shalat jenazah, akulah yang dijadikan imam.” 
(H.R. Bukhari) 


Faidah 

Demikianlah kecenderungan, kecintaan, dan fitrah para shahabat 
Radhiyallahu “anhum terhadap agama. Dalam usia masih kecil dan dalam 
keadaan masih kafir, ia mampu menghapal banyak ayat Al-Our'an. Mengenai 
anak kecil (yang belum baligh) mengimami orang dewasa merupakan masalah 
figih yang memerlukan pembahasan. Bagi yang membolehkannya, tidak perlu 
pembahasan lagi. Sedangkan bagi yang tidak membolehkannya, mereka 
berpendapat bahwa sabda Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam, 
diantara kalian yang paling banyak menghapal Al-Qur'an lebih utama untuk 
menjadi imam shalat, tidak memasukkan anak kecil di dalamnya. 


204 Kitab Kisah-Kisah Shahabat á 
15. Kisah Sayyidina Ibnu Abbas Radhiyallahu “anhuma Merantai Kaki 
Hamba Sahayanya 
Pada mulanya, Ikrimah Rahmatullah “alaih adalah hamba sahaya milik 
Sayyidina Abdullah bin Abbas Radhiyallahu “anhuma. Di kemudian hari ia 
menjadi seorang ulama yang terkenal. Ia bercerita, “Ketika tuanku, Abdullah 
bin Abbas, mengajariku Al-Qur'an, hadits, dan syari'at agama, ia merantai 
` kakiku agar aku tidak pergi ke mana-mana. Dialah yang mengajari Al-Qur'an 
dan hadits kepadaku.” (H.R. Bukhari dan Ibnu Sa'ad) 


Faidah 
Pada hakikatnya ilmu hanya bisa didapatkan dèhgan gambaran seperti di 
atas. Orang-orang yang pada masa belajarnya suka berekreasi, berpergian, 
. dan berjalan-jalan ke pasar, maka mereka telah menyia-nyiakan umurnya 
sendiri. Sebagai hasil pendidikan Sayyidina Abdullah bin Abbas Radhiyallahu 
'anhuma, Ikrimah Rahmatullah “alaih yang tadinya seorang budak bisa 
menjadi seorang ulama yang dijuluki Bahrul Ummah (Lautan Ilmu di Kalangan 
Umat) dan Hibrul Ummah (Pakar Umat). Syaikh Qatadah Rahmatullah “alaih 
berkata, “Di antara para tabi'in ada empat orang yang paling 'alim, salah 
satunya adalah Ikrimah Rahmatullah “alaih.” 


16. Kisah Sayyidina Ibnu Abbas Radhiyallahu “anhuma Menghapal Al- 
Qur'an ketika Masih Kanak-Kanak 
Sayyidina Abdullah bin Abbas Radhiyallahu “anhuma berkata, 
“Tanyakanlah kepadaku mengenai tafsir Al-Qur'an. Aku telah menghapalnya 
sejak kanak-kanak.” Dalam riwayat lain, ia berkata, “Pada usia sepuluh tahun, 
aku sudah hapal Al-Qur'an sampai juz terakhir.” (H.R. Bukhari, dari Kitab 
Fathul Bari) 


Faidah 

Bacaan Al-Our'an para shahabat Radhiyallahu 'anhum berbeda dengan 
bacaan Al-Qur'an kita. yang bukan orang Arab pada zaman ini. Mereka 
membaca Al-Qur'an sekaligus memahami tafsirnya. Sayyidina Ibnu Abbas 
Radhiyallahu “anhuma menjadi ulama besar tafsir. la telah menghapal 
Al-Qur'an sejak kanak-kanak. Segala sesuatu yang dihapal sejak masa kanak- 
kanak tentu tertanam sangat kuat. Ia meriwayatkan hadits-hadits tentang 
tafsir Al-Qur'an lebih banyak dibandingkan shahabat lain. Sayyidina Abdullah 
bin Mas'ud Radhiyallahu “anhu berkata, “Ibnu Abbas adalah ahli tafsir 
terbaik.” 3 


Syaikh Abu Abdurrahman Rahmatullah 'alaih bercerita tentang cara para 
shahabat belajar Al-Qur'an. la berkata, “Jika para shahabat mengajarkan 
Al-Qur'an kepada kami, mereka berkata, “Kami belajar Al-Qur'an dari Baginda 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam sebanyak sepuluh ayat, dan kami tidak 
akan menambah ayat berikutnya sebelum sepuluh ayat tersebut benar-benar 
kami pahami dan kami amalkan.” (dari Kitab Muntakhab Kanz) 

Ketika Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam wafat, Sayyidina 
Ibnu Abbas Radhiyallahu “anhuma berusia 13 tahun. Melihat usia yang 
semuda itu dan pengetahuannya tentang tafsir dan hadits yang telah 


Semangat Anak-. Anak: dalam Agama 205 


dihasilkan, jelas itu merupakahi karamah dan kenikmatan yang patut 
dicemburui, sehingga di kemudian hari ia memang layak menjadi imam para 
ahli tafsir Al-Qur'an. 

Para shahabat terkemuka pun sering menanyakan mengenai penafsiran 
Al-Qur'an kepadanya. Keistimewaanya itu disebabkan keberkahan doa 
Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam. Suatu ketika, selesai dari 
buang air, Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam keluar untuk 
beristinja'. Lalu, beliau mendapati wadah di tempat istinja’ telah penuh 
dengan air. Beliau pun bertanya, “Siapa yang mengisi wadah air ini?” 
Seseorang menjawab, “Ibnu Abbas yang mengisinya.” Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam sangat gembira dengan perkhidmatan Sayyidina 
Ibnu Abbas Radhiyallahu “anhu, lalu beliau berdoa, “Ya Allah, berilah ia 
pemahaman agama dan ajarilah ia takwil Al-Qur'an!” 

Pada saat yang lain, Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam sedang 
Shalat sunnah dan Sayyidina Ibnu Abbas Radhiyallahu ‘anhuma makmum 
dengan berdiri di belakang beliau. Kemudian Baginda Nabi Shallallahu “alaihi 
wasallam menariknya dengan tangan beliau dan menyejajarkan dengan 
beliau. (Jika imam shalat berjamaah dengan seorang makmum saja, 
hendaknya berdiri sejajar dengan imam). Ketika Baginda Nabi Shallallahu 
“alaihi wasallam meneruskan shalatnya, Sayyidina Ibnu Abbas Radhiyallahu 
“anhuma mundur sedikit ke belakang. Selesai shalat, Baginda Nabi Shallallahu 
“alaihi wasallam bertanya, “Mengapa engkau mundur?” Jawab Sayyidina Ibnu 
Abbas Radhiyallahu “anhuma, “Ya Rasulullah, engkau adalah utusan Allah, 
bagaimana aku dapat berdiri sejajar dengan Tuan?” Atas jawabannya tersebut, 
Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam mendoakannya agar ditambahkan 
ilmu dan pemahaman agama kepadanya. (dari Kitab Al-Ishabah) ١ 


17. Kisah Sayyidina Abdullah bin Amr bin Ash Radhiyallahu ‘anhuma 

Menghapal Hadits 

Sayyidina Abdullah bin Amr.bin Ash Radhiyallahu “anhuma seorang 
shahabat yang ahli ibadah dan zuhud. Setiap hari, ia mengkhatamkan 
Al-Qur'an dan sibuk beribadah semalam suntuk, serta selalu berpuasa siang 
harinya. Baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah 
memperingatkannya karena ia terlalu banyak bermujahadah dalam ibadah. 
Beliau bersabda, “Jika kamu terus-menerus berpuasa, badanmu akan menjadi 
lemah, dan jika kamu terus-menerus berjaga di waktu malam, matamu akan 
sakit. Badan mempunyai hak, keluarga mempunyai hak, dan tamu-tamu juga 
mempunyai hak.” 


Sayyidina Abdullah bin Amr Radhiyallahu “anhuma bercerita,- 
“Kebiasaanku adalah mengkhatamkan Al-Qur'an sekali sehari. Kemudian 
Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam menasihatiku, 'Khatamkanlah 
Al-Qur'an sekali sebulan.” Lalu, aku meminta, Ya Rasulullah, izinkanlah aku 
memahfaatkan kekuatan dan masa mudaku.' Baginda Nabi Shallallahu “alaihi 
wasallam menjawab, “Baik, khatamkanlah setiap dua puluh hari sekali.’ 
Sahutku, Ya Rasulullah, itu masih sedikit. Izinkanlah aku memanfaatkan 


. 
0 


206 Kitab Kisah-Kisah Shahabat , 


kekuatan dan masa mudaku.' Singkatnya, aku terus memohon, dan akhirnya 
beliau mengizinkan aku untuk mengkhatamkan Al-Qur'an setiap tiga hari 
sekali.” 


Kebiasaan Sayyidina Abdullah bin Amr Radhiyallahu ‘anhuma yang lain 
adalah menulis sabda-sabda Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam untuk 
tetap menjaga hapalannya. Banyak kumpulan hadits Baginda Nabi Shallallahu 
“alaihi wasallam yang ia tulis. Kumpulan itu diberi nama Shadigah. la berkata, 
“Apa pun yang aku dengar dari Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam 
langsung aku tulis supaya aku tetap mengingatnya.” Banyak orang melarangku 
dengan berkata, “Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam juga manusia 
yang kadangkala marah dan kadangkala bercanda atau gembira. Maka beliau 
kadangkala bersabda di waktu marah dan di waktu bercanda atau gembira. 
Oleh karena itu engkau jangan menulis setiap sabda beliau!” Maka aku tidak 
menulisnya lagi. Suatu ketika, hal itu kuceritakan kepada Baginda Rasulullah 
Shallallahu alaihi wasallam, dan beliau menjawab, “Teruslah menulis! Demi 
Allah Yang jiwaku berada dalam kekuasaan-Nya, dari mulutku ini tidak terucap 
kecuali yang hag baik dalam keadaan marah atau senang.” (dari Kitab Musnad 
Ahmad, Ibnu Sa'ad) 


Faidah i 

Meskipun Sayyidina Abdullah bin Amr Radhiyallahu 'anhuma seorang ahli 
ibadah dan zuhud, ia masih mampu menulis sabda-sabda Baginda Nabi 
Shallallahu “alaihi wasallam. Sebagaimana ucapan Sayyidina Abu Hurairah 
Radhiyallahu “anhu, “Di antara para shahabat, tidak ada yang melebihiku 
dalam meriwayatkan hadits Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam kecuali 
Abdullah bin Amr, sebab ia selalu menulis apa saja yang disabdakan Baginda 
Nabi Shallallahu “alaihi wasallam, sedangkan aku tidak menulis.” 

Dari sini dapat diketahui bahwa hadits-hadits yang diriwayatkan Sayyidina 
Abdullah bin Amr Radhiyallahu ‘anhuma lebih banyak daripada yang 
diriwayatkan Sayyidina Abu Hurairah Radhiyallahu “anhu. Disebabkan 
beberapa hal, pada zaman sekarang riwayat Sayyidina Abu Hurairah 
Radhiyallahu “anhu lah yang paling banyak dijumpai. Ini semua sebagai 
pelajaran bagi kita, bahwa para shahabat Radhiyallahu “anhum biarpun sibuk 
beribadah, mereka mampu meriwayatkan banyak hadits. 


18. Kisah Sayyidina Zaid bin Tsabit Radhiyallahu “anhu Menghapal 

Al-Qur'an 1 

Sayyidina Zaid bin Tsabit Radhiyallahu “anhu adalah seorang shahabat 
yang terkenal. Pada masanya, ia termasuk salah seorang dari kalangan Para 
Ulama dan mufti. Secara khusus, ia sangat menguasai ilmu faraidh (waris); Di 
Madinah Munawwarah ia termasuk pakar dalam bidang fatwa hukum, faraidh, 
dan qiraat. Ketika Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam hijrah ke 
Madinah, ia masih seorang anak berusia 11 tahun. la sangat ingin menyertai 
pertempuran-pertempuran yang awal, yaitu Perang Badar dan yang lainnya, 
Namun, ketika itu ia belum diizinkan karena masih kecil. 


Lima tahun sebelum hijrah ia telah menjadi yatim, tepatnya pada usia 6 


Semangat Anak-Anak dalan ayame 207 


tahun. Ketika Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam tiba di Madinah untuk 
berhijrah, orang-orang berdatangan mengambil berkah dan berkhidmat 
kepada beliau. Mereka juga membawa anak-anak mereka ke majelis tersebut 
untuk mendapatkan keberkahan, termasuk di antaranya Sayyidina Zaid 
Radhiyallahu “anhu yang masih kecil. 


Sayyidina Zaid Radhiyallahu “anhu bercerita, “Ketika aku dibawa ke 
majelis Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam, aku diperkenalkan, ‘Ini 
anak dari kabilah Bani Najjar. Sebelum engkau ke Madinah, ia sudah hapal 
tujuh belas surat Al-Qur'an.” Lalu, Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam 
mengujiku dengan menyuruhku untuk membaca surat-surat Al-Our'an 
tersebut. Aku memperdengarkan Surat Oaaf kepada beliau, ternyata beliau 
menyukai bacaanku.” 


Sayyidina Zaid Radhiyallahu “anhu berkata, “Apabila Baginda. Nabi 
Shallallahu “alaihi wasallam akan mengirim surat kepada orang Yahudi, maka 
orang Yahudilah yang akan menulisnya.” Suatu ketika, beliau bersabda, “Aku 
tidak puas dengan suratku yang ditulis oleh orang Yahudi, dan surat mereka 
yang dibacakan oleh orang Yahudi kepadaku, karena mungkin dia akan 
mengacaukannya. Maka pelajarilah bahasa Yahudi!” Selanjutnya Sayyidina 
Zaid Radhiyallahu 'anhu berkata, “Lalu, aku belajar bahasa Yahudi, yaitu 
bahasa Ibrani, sampai sempurna hanya dalam waktu lima belas hari. Akhirnya, 
jika Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam akan berkirim surat 
kepada orang Yahudi, akulah yang menulisnya. Jika datang surat dari orang 
Yahudi, akulah yang membacakannya.” 


Hadits lain menyebutkan dari Sayyidina Zaid Radhiyallahu “anhu bahwa 
Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Kadangkala aku 
menyuruh beberapa orang untuk menuliskan surat dalam bahasa Suryani.” 
Lalu, Sayyidina Zaid Radhiyallahu “anhu disuruh oleh beliau agar mempelajari 
bahasa Suryani. la dapat menguasai bahasa Suryani hanya dalam masa tujuh 
belas hari. (dari Kitab Fathul Bari) 


19. Kisah Sayyidina Hasan Radhiyallahu 'anhu Mencari Ilmu ketika Masih 

Kanak-Kanak 

Menurut kebanyakan ulama, Sayyidina Hasan Radhiyallahu “anhu, cucu 
Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam, lahir pada bulan Ramadhan 
tahun ke-3 Hijriyah. Berdasarkan keterangan itu, ketika Baginda Nabi 
Shallallahu “alaihi wasallam wafat, usia Sayyidina Hasan Radhiyallahu “anhu 
tujuh tahun lebih beberapa bulan. Apa yang bisa diperbuat oleh anak kecil 
berusia tujuh tahun dalam keilmuan? Namun, ia mampu meriwayatkan 
beberapa hadits Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam. 


Syaikh Abul Haura’ Rahmatullah “alaih pernah bertanya kepada sayyidina 
Hasan Radhiyallahu “anhu, “Apakah engkau teringat sabda Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi. wasallam?” la menjawab, “Ya. Suatu ketika, aku sedang 
berjalan-jalan dengan Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam. Lalu, 
kami menjumpai setumpuk kurma sedekah. Kemudian aku mengambil sebuah 
kurma dan meletakkannya di mulutku, lantas beliau bersabda, “Akh! Akh!” 


208 Kitab Kisah-Kisah Shahabat , 


Sambil mengeluarkan kurma tadi dari mulutku. Beliau bersabda, “Kita tidak 
boleh memakan harta sedekah.” Aku pun belajar masalah shalat lima waktu 
dari Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam.” (dari Kitab Musnad Ahmad) 


Sayyidina Hasan Radhiyallahu “anhu berkata, “Aku diajari doa Qunut 
dalam Shalat Witir oleh Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam: 


z A چ و مركو ے ررم‎ shar PE Laba SNN ga 
an Ge PESAKA CE SE EA اهن‎ KN 


SELASA NG DIN AR, GAS ena, 
Ya “Allah, tunjukilah aku bersama orang yang telah Engkau beri petunjuk. 
Sentosakanlah aku bersama golongan orang yang telah Engkau beri 
kesentosaan. Peliharalah aku bersama orang yang telah Engkau pelihara. 
Berkahilah aku dengan apa yang Engkau berikan. Hindarkanlah aku dari 
keburukan gadha-Mu (perkara yang telah Engkau putuskan). Sesungguhnya 
Engkau Maha Memutuskan dan tiada yang dapat memberi keputusan 
kepada-Mu. Sesungguhnya tidak akan hina orang yang Engkau sayangi. Maha 
Berkah Dzat-Mu dan Maha Tinggi, ya Tuhan kami.” 


Sayyidina Hasan Radhiyallahu “anhu berkata, “Aku mendengar Baginda 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 'Barangsiapa setelah Shalat 
Shubuh tetap duduk di tempatnya sampai terbit matahari, maka Allah 
Subhaanahu wata'ala akan menghindarkan dirinya dari api neraka.” 


Sayyidina Hasan Radhiyallahu 'anhu telah berkali-kali pergi haji dengan 
berjalan kaki. Seseorang bertanya, “Mengapa engkau pergi haji tidak naik 
kendaraan?” la menjawab, “Aku malu, jika setelah mati nanti bertemu Allah 
Subhaanahu wata'ala, sedangkan aku belum pergi ke rumah-Nya dengan 
berjalan kaki.” la terkenal sangat lembut dan wara’. Dalam Musnad Ahmad, 
terdapat beberapa hadits yang diriwayatkannya. Pengarang kitab Talgih 
memasukkannya ke dalam daftar para shahabat Radhiyallahu “anhum yang 
meriwayatkan 13 hadits. 


Apa yang dapat dilakukan oleh anak pada usia tujuh tahun? Namun, saat 

. berusia semuda itu Sayyidina Hasan Radhiyallahu “anhu mampu mengingat 

sejumlah hadits sekaligus meriwayatkannya. Hal itu menunjukkan kemampuan 

menghapal yang tinggi dan semangat yang luar biasa. Tetapi sayang, kita kini 

tidak mengajarkan ilmu agama kepada anak-anak kita yang sudah berumur 
tujuh tahun, walaupun ilmu-ilmu yang ringan. 


20. Kisah Sayyidina Husain Radhiyallahu “anhu Mencari Ilmu ketika 

Masih Kanak-Kanak 

Sayyidina Husain Radhiyallahu “anhu berusia setahun lebih muda 
daripada saudaranya, Sayyidina Hasan Radhiyallahu “anhu. Ketika Baginda 
Nabi Shallallahu “alaihi wasallam wafat, umur Sayyidina Husain Radhiyallahu 
'anhu enam tahun lebih beberapa bulan. Apa yang mampu diingat oleh 
seorang anak seusia enam tahun dalam urusan agama? Namun, dalam kitab- 
kitab hadits banyak terdapat riwayat Sayyidina Husain Radhiyallahu “anhu. 
Para ahli hadits memasukkannya dalam golongan shahabat yang 


aik laki- 


Semangat Anak-Anak dalam Agama 209 


meriwayatkan delapan hadits. 


Sayyidina Husain Radhiyallahu “anhu berkata, “Aku mendengar Baginda 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Seorang muslim f 
laki maupun wanita yang tertimpa suatu musibah, talu beberapa lama 
kemudian musibah itu teringat kembali dan membaca, #nnaa lillaahi wa innaa 
ilaihi raajiuun,’ maka ia akan memperoleh pahala yang sama dengan ketika ia 
ditimpa musibah tersebut” la juga meriwayatkan bahwa Baginda Nabi 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, ‘Jika umatku mengendarai perahu, dan 
ketika akan mengendarainya, ia membaca: 


Oren) JAWAH مجر‎ di prang 
‘Dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuhnya. 
Sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang.' (O.S. Huud: 41), maka ia akan terhindar dari tenggelam.” 


Sayyidina Husain Radhiyallahu “anhu telah pergi haji sebanyak 25 kali 
dengan berjalan kaki. Ia juga banyak mengerjakan shalat, puasa, dan sedekah 
serta mementingkan seluruh amalan agama. Suatu ketika Sayyidatina Rabi'ah 
Radhiyallahu ‘anha bertanya kepada Sayyidina Husain Radhiyallahu “anhu, 
“Adakah sabda Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam yang engkau 
ingat?” la menjawab, “Suatu ketika, aku naik dan berdiri di sebuah jendela. Di 
sana ada tumpukan buah kurma, lalu aku mengambilnya dan meletakkan 
kurma itu di mulutku. Lalu Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam 
bersabda, “Buanglah! Kita tidak boleh memakan sedekah!” Baginda Nabi 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda dengan riwayat Sayyidina Husain 
Radhiyallahu “anhu, “Di antara kebaikan Islam seseorang adalah jika ia 
meninggalkan perbuatan sia-sia.” (dari Kitab Usudul Ghabah dan Isti'ab) 


Selain hadits-hadits tersebut, masih banyak hadits Baginda Nabi 
Shallallahu “alaihi wasallam yang telah diriwayatkan oleh Sayyidina Husain 
Radhiyallahu “anhu. 

Faidah 

Selain kisah-kisah di atas, masih banyak kisah para shahabat Radhiyallahu 
'anhum yang sewaktu masih kecil sudah mampu mengingat dan meriwayatkan 
peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan Baginda Nabi Shallallahu “alaihi 
wasallam. Sayyidina Mahmud bin Rabi' Radhiyallahu “anhu adalah seorang 
shahabat. Ketika Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam wafat, ia berumur 
5 tahun. la berkata, “Seumur hidupku, aku tidak melupakan Baginda 


Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam saat mendatangi rumah kami. Di rumah _ 


kami ada sebuah sumur. Beliau berkumur dengan air sumur itu, kemudian 
menyemprotkannya ke wajahku.” (dari Kitab Ishabah) 


Dewasa ini, kita justru menyibukkan anak-anak dengan perkara sia-sia 
yang merusak. Dengan memperdengarkan kepada mereka kisah-kisah bohong, 
kita telah merusak pemikiran mereka dengan kesia-siaan. Jika kita memilih 
kisah orang-orang shalih dan menceritakannya kepada mereka, dan 
menanamkan rasa takut kepada Allah Subhaanahu wata'ala, azab-Nya, murka- 


3 


“210 kitab Kisah-Kisah Shahabat Pa 


Nya, serta menanamkan rasa mengagungkan Allah Subhaanahu wata'ala 
dalam hati mereka, hal itu akan lebih bermanfaat di dunia dan akhirat 
daripada kita menakut-nakuti mereka dengan jin dan hantu. 


Daya ingat pada masa kanak-kanak sangat kuat. Apa yang diingat pada 
masa itu akan sulit dilupakan. Jika pada masa itu mereka dilatih menghapal 
Al-Qur'an, maka tidak akan sulit dan tidak memakan waktu lama. Saya (penulis 
kitab ini), pernah mendengar berulang kali dari ayah dan juga nenek-nenek 
saya bahwa ketika ayah saya disapih, ia sudah hapal Al-Qur'an 3/4 juz. Ketika 
ia berumur 7 tahun, ia sudah hapal seluruh Al-Qur'an. Ia juga belajar dari 
ayahnya, yaitu kakek saya, kitab bahasa Parsi, yaitu Bustan, Sekandar Namah, 
dan sebagainya. 

Ayah saya bercerita, “Ketika saya selesai menghapal Al-Qur'an, bapak 
saya menyuruh saya untuk mengkhatamkan Al-Our'an dalam sehari, setelah 
itu saya baru boleh beristirahat. Setelah Shubuh, pada musim panas, saya 
membaca Al-Our'an seluruhnya di atas atap dalam waktu 6 atau 7 jam, setelah 
itu, saya baru dibolehkan makan siang. Pada sore harinya, saya sendiri dengan 
senang hati mempelajari bahasa Parsi. Kegiatan tersebut berjalan terus- 
menerus selama 6 bulan. Disamping mengkhatamkan setiap hari satu 
khataman Al-Our'an, saya juga mempelajari kitab-kitab.” f 

Untuk anak seusia 7 tahun, kegiatan seperti itu bukan sesuatu yang 
mudah (biasa). Namun, hasilnya tidak pernah lupa atau ragu-ragu dalam 
membaca ayat-ayat yang serupa dalam Al-Qur'an. 


Secara zhahir, ia (ayahku) hanyalah pedagang kitab, dan seluruh 
pekerjaan toko kitab dikerjakannya sendiri. Oleh karena itu, ketika tangannya 
bekerja, lidahnya terus melafadzkan Al-Qur'an. Kadangkala ia melakukan 
semua itu sambil mengajar kami yang mengambil pelajaran tambahan di luar 
madrasah. Itulah tiga pekerjaan yang dilakukan olehnya dalam satu waktu. 


Sistem pengajaran ayahku kepada anak-anak yang ingin menambah 
pelajaran di luar kelas adalah sistem sorogan, tidak seperti sistem yang biasa 
digunakan di pondok-pondok pesantren dalam kelas. Pada umumnya, sistem 
pengajaran di pondok-pondok pesantren dalam kelas,-yang aktif hanyalah para 
ustadz. Sedangkan sistem sorogan, yang aktif adalah muridnya. Murid 
membaca kitab, menerjemahkannya, lalu mengemukakan maksudnya. Jika 
benar, ustadz memerintahkan untuk melanjutkannya. Jika murid melakukan 
kesalahan, dan kesalahannya perlu diingatkan, maka ustadz mengingatkanya. 
Jika perlu penjelasan, maka ustadz menjelaskannya. 

Kisah di atas bukan kisah zaman dahulu, tetapi kisah zaman sekarang. 
Oleh sebab itu, kita tidak bisa mengatakan, bagaimana pada hari ini kita bisa 
memperoleh kekuatan dan semangat seperti para shahabat Radhiyallahu 
“anhum? 


BAB KEDUABELAS 


CONTOH-CONTOH KECINTAAN 
PARA SHAHABAT RADHIYALLAHU ‘ANHUM TERHADAP 
BAGINDA RASULULLAH SHALLALLAHU “ALAIHI WASALLAM. 


Semua kisah yang sudah diketengahkan sebelumnya, menunjukkan 
kemuliaan cinta para shahabat Radhiyallahu 'anhum kepada Baginda Nabi 
Shallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Allah Subhaanahu wata'ala dan 
rasul-Nya yang membuat mereka hidup, sehingga mereka tidak mempedulikan 
nyawa, tidak mempedulikan kehidupan sendiri, tidak memikiskan harta, tidak 
menghiraukan kesusahan, dan tidak takut mati. 


Cinta bukanlah sesuatu yang bisa diceritakan. Cinta adalah sesuatu yang 
tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Cinta adalah sesuatu yang bila 
telah menghunjam ke dalam hati, maka ia akan mengutamakan yang dicintai 
di atas segalanya, tanpa mempedulikan kemuliaan dan kehormatan. 


Semoga Allah Subhaanahu wata'ala dengan kasih sayang-Nya dan melalui 
keberkahan kekasih-Nya, memberi kita-rasa cinta kepada-Nya dan kepada 
Rasul-Nya, Baginda Muhammad Shallallahu “alaihi wasallam. Dengan 
demikian, semua ibadah akan terasa lezat dan setiap kesusafian dalam 
menjalankan agama terasa nikmat bagi kita. 


1. Kisah Penderitaan Sayyidina Abu Bakar Radhiyallahu “anhu ketika 

Menyatakan Keislamannya secara Terang-terangan 5 

Pada masa awal Islam, orang yang telah masuk Islam berusaha 
sedemikian rupa menyembunyikan keislamannya. Baginda Nabi Shallallahu 
“alaihi wasallam sendiri menganjurkan demikian agar mereka tidak mendapat 
kesulitan dari orang kafir. Setelah orang Islam berjumlah 39 orang, Sayyidina 
Abu Bakar Radhiyallahu “anhu meminta izin kepada Baginda Nabi Shallallahu 
“alaihi wasallam untuk mendakwahkan agama secara terang-terangan. Pada 
mulanya, Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam melarang. Tetapi, karena 
Sayyidina Abu Bakar Radhiyallahu “anhu terus mendesak, akhirnya beliau 
mengizinkannya. 

Sayyidina Abu Bakar Radhiyallahu “anhu pun mengajak semua orang yang 
sudah masuk Islam untuk pergi di Masjidil Haram. Kemudian mulailah ia 
berkhutbah. Itulah khutbah pertama dalam Islam. Pada hari itu pula paman 
Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam, Sayyidina Hamzah Radhiyallahu 
anhu, masuk Islam. Tiga hari kemudian Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu 
pun masuk Islam. : 


Ketika Sayyidina Abu Bakar Radhiyallahu “anhu memulai khutbah, orang- 


212 Kitab Kisah-Kisah Shahabat 7 


orang kafir langsung menyerang Kaum Muslimin dari empat penjuru. 
Meskipun Sayyidina Abu Bakar Radhiyallahu ʻanhu terkenal sebagai tokoh 
terkemuka dan dihormati oleh masyarakat Makkah, ia tetap dipukuli. Wajah, 
hidung, dan telinganya berlumuran darah sehingga wajahnya sulit dikenali lagi. 
la ditendang dengan sepatu, diinjak dengan kaki, dan apa yang semestinya 
tidak dilakukan, semuanya mereka lakukan. Akhirnya, Sayyidina Abu Bakar 
- Radhiyallahu “anhu pingsan. 


«Ketika Bani Taim, kabilah Sayyidina Abu Bakar Radhiyallahu “anhu, 
mengetahui berita itu, mereka segera mengangkat tubuh Sayyidina Abu Bakar 
Radhiyallahu “anhu dari tempat itu. Mereka meyakini Sayyidina Abu Bakar 
Radhiyallahu “anhu sulit diselamatkan. Mereka segera masuk Masjidil Haram 
dan mengumumkan, “Jika dalam peristiwa ini Abu Bakar meninggal dunia, 
maka kami akan membunuh Utbah bin Rabi'ah sebagai gantinya!” Hal itu 
dikarenakan Utbah bin Rabi'ah bertindak berlebihan dalam peristiwa 
pemukulan tersebut. 


Sampai menjelang petang, Sayyidina Abu Bakar Radhiyallahu “anhu masih 
pingsan. Walaupun sudah dipanggil-panggil namanya, ia belum juga siuman. 
Baru pada petang harinya, ia siuman. Ucapannya yang pertama kali setelah 
siuman adalah, “Bagaimanakah keadaan Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi 
wasallam?” Orang-orang marah kepadanya, karena Baginda Nabi Shallallahu 
alaihi wasallam-lah yang menyebabkan ia ditimpa musibah itu. Sepanjang 
hari, ia di ambang kematian. Begitu sadar, yang pertama kali ditanyakannya 
justru Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam. Akhirnya, orang-orang 
dengan kesal meninggalkannya. 


Ternyata Sayyidina Abu Bakar Radhiyallahu “anhu masih bisa bertahan 
hidup. la mulai dapat berbicara. Sebelum pergi, orang-orang berpesan kepada 
Ibu Sayyidina Abu Bakar Radhiyallahu “amhu, Ummu Khair, agar menyediakan 
makan dan minum untuk Sayyidina Abu Bakar Radhiyallahu “anhu. Ibunya 
menyiapkan sedikit makanan dan membawanya kepada Sayyidina Abu Bakar 
Radhiyallahu “anhu. Ibunya memaksanya makan. Namun, satu hal saja yang 
diserukan Sayyidina Abu Bakar Radhiyallahu “anhu, “Bagaimana keadaan 
Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam, apa yang menimpa beliau?” Ibunya 
berkata, “Aku tidak tahu keadaan beliau.” Sayyidina Abu Bakar Radhiyallahu 
“anhu berkata, “Tolong Ibu temui Ummu Jamil (saudara perempuan Sayyidina 
Umar Radhiyallahu. anhu) dan tanyakan keadaan Baginda Nabi Shallallahu 
“alaihi wasallam kepadanya!” 


Atas permintaan anaknya yang keadaannya sangat memperihatinkan itu, 

ibu Sayyidina Abu Bakar Radhiyallahu “anhu pergi ke rumah Sayyidatina Ummu 

` Jamil Radhiyallahu “anha. Setibanya di sana, ia menanyakan keadaan Baginda 
Nabi Shallallahu “alaihi wasallam kepada Sayyidatina Ummu Jamil 
Radhiyallahu “anha. Karena saat itu kebanyakan Kaum Muslimin masih 
menyembunyikan keislamannya, maka Sayyidatina Ummu Jamil Radhiyallahu 
anha menjawab, “Siapakah Muhammad dan siapakah Abu Bakar? Tetapi 
setelah mendengar keadaan anakmu, aku ikut sedih. Jika engkau mengizinkan, 


Contoh-Contoh Kecintaan Para Shahabat Rhadiyallah"anhum terhadap... 213 
. 


aku akan melihat keadaan anakmu, Abu Bakar.” Ummu Khair pun 
mengizinkannya. 

Sayyidatina Ummu Jamil Radhiyallahu ‘anha pun pergi bersamanya. 
Setelah melihat keadaan Sayyidina Abu Bakar Radhiyallahu “anhu, ia merasa 
tidak tega. Tanpa sadar, Sayyidatina Ummu Jamil Radhiyallahu ‘anha menangis 
sambil berkata, “Apa yang telah diperbuat oleh orang-orang jahat itu? Semoga 
Allah Subhaanahu wata'ala membalas perbuatannya!” Lalu Sayyidina Abu 
Bakar Radhiyallahu “anhu bertanya kepada Sayyidatina Ummu Jamil 
Radhiyallahu ‘anha, “Bagaimana keadaan Baginda Rasulullah Shallallahu 
“alaihi wasallam?” Sayyidatina Ummu Jamil Radhiyallahu “anha berkata 
(sambil memberi isyarat dengan .mata) kepada Sayyidina Abu Bakar 
Radhiyallahu 'anhu, “Nanti dia (ibu kamu) mendengar.” Sayyidina Abu Bakar 
Radhiyallahu “anhu menjawab, “Tidak usah khawatir dengan ibuku!” Maka 
kemudian Sayyidatina Ummu Jamil Radhiyallahu ‘anha menyampaikan bahwa 
Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam dalam keadaan baik dan 
selamat. Sayyidina Abu Bakar Radhiyallahu “anhu bertanya, “Di manakah 
beliau?” Sayyidatina Ummu Jamil Radhiyallahu ‘anha menjawab, “Sekarang 
ada di rumah Arqam Radhiyallahu “anhu.” Sayyidina Abu Bakar Radhiyallahu 
“anhu berkata, “Demi Allah, aku tidak akan makan dan minum sebelum 
bertemu Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam!" 


Sebenarnya ibunya ingin agar Sayyidina Abu Bakar Radhiyallahu “anhu 
makan meski sedikit, tetapi Sayyidina Abu Bakar Radhiyallahu 'anhu telah 
bersumpah tidak akan makan sebelum bertemu Baginda Rasulullah Shallallahu 
“alaihi wasallam. Maka ibunya menanti sampai keadaan sepi, karena jika ia 
terlihat menjumpai Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam, orang-orang 
kafir tentu akan menyakitinya lagi. 


Ketika malam telah lewat, Sayyidina Abu Bakar Radhiyallahu 'anhu pergi 
ke rumah Sayyidina Argam Radhiyallahu “anhu. Setelah bertemu, Sayyidina 
Abu Bakar Radhiyallahu “anhu segera memeluk Baginda Nabi Shallallahu 
“alaihi wasallam dan beliau pun memeluk Sayyidina Abu Bakar Radhiyallahu 
anhu. Keduanya menangis. Kaum Muslimin yang berada di tempat itu 
menangis terharu tidak tahan melihat keadaan Sayyidina Abu Bakar 
Radhiyallahu “anhu. Lalu Sayyidina Abu Bakar Radhiyallahu 'anhu meminta 
Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam agar mendoakan hidayah untuk 
ibunya, dan mengajaknya masuk Islam. Mula-mula Baginda Nabi Shallallahu 
alaihi wasallam mendoakan-ibunya, kemudian mengajaknya masuk Islam. Ibu 
Sayyidina Abu Bakar Radhiyallahu “anhu pun masuk Islam saat itu juga. (dari 
Kitab Khamis) 


Faidah 

Menyatakan cinta pada saat senang, lapang, bahagia, dan sejahtera, 
sudah biasa dibuat oleh banyak orang. Namun, cinta dan rindu yang 
sebenarnya adalah yang masih kekal pada: saat tertimpa musibah dan 
penderitaan. 2 


214 Kitab Kisah-Kisah Shahabat 3 
2. Kisah Kesedihan Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu ketika Baginda 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam Wafat 
Sayyidina Umar bin Khaththab Radhiyallahu “anhu adalah shahabat yang 
keberanian, kekuatan, kehebatan, dan kepemimpinannya sampai sekarang 
masih terkenal walaupun sudah lebih dari 1350 tahun berlalu. Islam mulai 
diamalkan secara terang-terangan setelah ia masuk Islam. 


Karena cintanya kepada Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam 
begitu mendalam, meskipun ia sangat kuat kepribadiannya, ia tidak dapat 
menahan dirinya karena kesedihan ketika Baginda Rasulullah Shallallahu 
“alaihi wasallam wafat. Dengan gemetar dan sedih ia berdiri mengangkat 
pedangnya dan berkata, “Barangsiapa mengatakan bahwa Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam telah wafat, akan kupenggal lehernya. Baginda 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam sedang berjumpa dengan Rabbnya, 
sebagaimana Nabi Musa Alaihis salam pergi ke Gunung Thursina menemui 
Rabbnya. Sebentar lagi beliau akan kembali, dan memotong tangan dan kaki 
orang-orang yang menyebarkan kabar bohong ini!” 


Sedangkan Sayyidina Ustman Radhiyallahu-anhu hanya diam saja. Hingga 
hari kedua, tidak sepatah kata pun keluar dari lisannya. la berjalan ke sana 
kemari tanpa bisa bicara. Sayyidina Ali Radhiyallahu “anhu hanya duduk diam ' 
tidak bergerak. Di antara mereka hanya seorang yang mampu bertahan, yaitu 
Sayyidina Abu Bakar Radhiyallahu “anhu. la sangat tegar laksana gunung. 
Padahal dalam kisah-kisah sebelumnya telah kita ketahui betapa cintanya ia 
kepada Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam. Dengan tenang, ia 
masuk ke dalam kamar Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam, dan 
mencium kening beliau, lalu keluar kamar dan berkata kepada Sayyidina Umar 
Radhiyallahu “anhu, “Duduklah!” Kemudian ia berkhutbah, “Barangsiapa 
menyembah Baginda Muhammad Shallallahu “alaihi wasallam, ketahuilah ° 
bahwa Baginda Muhammad Shallallahu “alaihi wasallam telah wafat. 
Barangsiapa menyembah Allah Subhaanahu wata'ala, sungguh Allah itu hidup 
dan abadi.” Lalu, ia membaca ayat AlQuran: 


KANE HN ين مات او ُن 5 یل‎ Mas xtc SEO j sa; 
Paan a aka bai عل‎ AE Nas 


“Muhammad itu tidak lain hanya seorang Rasul (dia bukan Tuhan yang 2 
akan mati), sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang Rasul. Apakah 
jika ia wafat atau dibunuh, kamu akan berbalik ke belakang (murtad)? 
Barangsiapa berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan 
mudharat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada 
“orang-orang yang bersyukur.” (Q.S. Ali Imran: 144, dari Kitab Bayanul Qur'an) 
Faidah . 

Allah Subhaanahu wata'ala telah menentukan Sayyidina Abu Bakar 

Radhiyallahu “anhu sebagai khalifah, sudah sepatutnya jika ia memiliki 
kemampuan seperti itu. Kehebatan dan kesabaran Sayyidina Abu Bakar 


Contoh-Contoh Kecintaan Para Shahabat Rhadiyallah'anhum te-kaczap... 215 


Radhiyallahu “anhu tidak dimiliki oleh orang lain. Ia memiliki pengetahuan 
tentang dimana Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam harus dimakamkan, 
dan harta warisan Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam harus diberikan 
kepada siapa, dan lain-lain, yang pengetahuan ini tidak diketahui oleh orang 
lain. 


Setelah Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam wafat, . timbul 
perselisihan tentang tempat pemakaman Baginda Nabi Shallallahu “alaihi 
wasallam, apakah di Makkah, di Madinah, atau di Baitul Magdis. Sayyidina 
Abu Bakar Radhiyallahu “anhu berkata, “Aku mendengar Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Tempat dimakamkannya seorang Nabi 
adalah di tempat dimana ia wafat.” Oleh karena itu, di mana Baginda 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam wafat, di situlah beliau harus 
dimakamkan.” Ia melanjutkan, “Aku mendengar Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, ‘Kami (para Nabi) hartanya tidak 
diwariskan. Semua harta yang kami tinggalkan adalah sedekah.” Ia juga 
mendengar bahwa Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 
“Barangsiapa menjadi kepala dalam pemerintahan, dan ia tidak berhati-hati 
ketika mengangkat seorang pemimpin, maka laknat Allah Subhaanahu 
wata'ala terhadapnya.” Beliau pun bersabda, “Orang-orang Ouraisy adalah 
yang berhak atas urusan ini, yaitu kekhalifahan.”, dan masih banyak hadits 
yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Bakar Radhiyallahu “anhu. 


3. Kisah Kecemasan Seorang Wanita Anshar terhadap Keselamatan 

Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam 

Dalam Perang Uhud, Kaum Muslimin mengalami banyak penderitaan dan 
banyak yang mati syahid. Kabar itu sampai ke Madinah, sehingga untuk 
mengetahui kebenaran berita itu, kaum wanita terpaksa ke luar rumah 
masing-masing dalam keadaan sedih. Ketika seorang wanita Anshar melihat 
orang-orang berkumpul, ia mendekatinya dan bertanya, “Bagaimana keadaan 
Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam?” Seseorang menjawab, 
“Ayahmu telah syahid!” ta menyahut, “Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun!” 
Wanita itu menanyakan lagi tentang keadaan Baginda Nabi Shallallahu “alaihi 
wasallam dengan penuh cemas. Seseorang berkata, “Suamimu telah syahid.” 
Yang lainnya berkata, “Anakmu telah syahid.” Ada juga yang berkata, 
“Saudaramu telah syahid.” Meskipun seluruh keluarganya yang laki-laki telah 
syahid, ia tetap bertanya, “Bagaimanakah keadaan Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam?” Orang-orang berkata, “Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam dalam keadaan sehat, sebentar lagi akan datang.” 
Akan tetapi, wanita tadi belum puas, ia bertanya lagi, “Di.manakah Baginda 
Rasululiah Shallallahu “alaihi wasallam?” Orang-orang berkata sambil 
menunjuk, “Beliau ada di majelis itu.” Ia segera berlari ke majelis tersebut 
untuk menyejukkan matanya dengan melihat Baginda Nabi Shallallahu “alaihi 
wasallam. Wanita itu berkata, “Ya Rasulullah, setelah melihat engkau, semua 
penderitaan ini menjadi ringan dan kecil.” Dalam riwayat lain, disebutkan 
bahwa sambil memegang baju Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam 


P 


216 Kitab Kisah-Kisah Shahabat 1 


ia berkata, “Ya Rasulullah, aku korbankan ibu dan ayahku untukmu. Jika aku 
melihat engkau hidup dan selamat, maka aku tidak peduli dengan kematian 
siapapun.” (dari Kitab Khamis) 
Faidah 

Sebenarnya banyak kisah seperti itu, sehingga para ahli sejarah berbeda 
pendapat mengenai nama pelakunya. Yang jelas, kisah seperti itu dialami oleh 
beberapa wanita. 


4. Kisah Perbuatan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Mughirah, dan 

Umumnya Para Shahabat Radhiyallahu “anhum di Hudaibiyah 

Perang Hudaibiyah adalah perang yang sangat terkenal. Perang ini terjadi 
pada bulan Dzulga'dah tahun ke-6 Hijriyah, yaitu ketika Baginda Nabi 
Shallallahu “alaihi wasallam membawa serombongan besar para shahabat 
Untuk umrah. Ketika orang-orang Kafir Makkah mendengar kabar itu, mereka 
segera berembug. Mereka memutuskan bahwa Kaum Muslimin harus ditahan 
agar tidak memasuki Makkah. Untuk itu, mereka membuat persiapan besar- 
besaran. Selain penduduk Makkah, mereka juga mengundang pasukan dari 
luar Makkah untuk bergabung, sehingga pasukan mereka sangat besar. 


Dari Kampung Dzulhulaifah, Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam 
mengutus seseorang untuk mencari berita tentang situasi di Makkah, dan 
orang itu akan bertemu lagi dengan Baginda Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam 
di Kampung 'Usfan. Ketika tiba, ia melaporkan bahwa penduduk Makkah telah 
mempersiapkan pasukan tempur yang lengkap dan besar, bahkan mereka juga 
meminta bantuan orang-orang dari luar Makkah. Baginda Nabi Shallallahu 
“alaihi wasallam segera memanggil para shahabatnya untuk bermusyawarah 
. mengenai apa yang seharusnya dilakukan. Dalam musyawarah itu ada yang , 
mengusulkan agar lebih dulu menyerang rumah orang-orang luar Makkah 
yang bergabung dengan orang-orang kafir Makkah, sehingga jika mendengar 
kabar itu mereka akan kembali ke kampung mereka masing-masing. Ada juga 
yang mengusulkan, “Kita gempur langsung Makkah!” Sedangkan Sayyidina Abu 
Bakar Radhiyallahu “anhu mengusulkan, “Ya Rasulullah, engkau hadir di sini 
untuk berziarah ke Baitullah, bukan untuk berperang. Sebaiknya kita semua ke 
sana. Jika mereka menahan kita, maka kita lawan. Jika tidak, maka kita tidak 
berperang.” Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam menerima usul 
Sayyidina Abu Bakar Radhiyallahu “anhu. 


Akhirnya berangkatlah Kaum Muslimin. Setiba di Hudaibiyah (sebuah 
tempat dekat Makkah), mereka didatangi oleh Budail bin Warga dari kabilah 
Khuza'ah”” dan rombongannya. Ia berkata kepada Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam, “Orang-orang Quraisy melarangmu masuk 
Makkah. Mereka telah siap bertempur.” Baginda Nabi Shallallahu “alaihi 
wasallam bersabda, “Kami datang bukan untuk bertempur, tujuan kami hanya 
untuk umrah. Orang-orang Ouraisy hampir setiap saat bertempur. Hal itu 


34 Kabilah Khuza'ah adalah kabilah yang pada waktu itu belum masuk Islam, tetapi selalu memihak 
kepada Kaum Muslimin. 


Contoh-Contoh Kecintaan Para Shahabat Rhadiyallah'anhum terhadap-.- 217 


sangat merugikan dan mengakibatkan kehancuran bagi mereka sendiri. Jika 
mereka setuju, aku lebih suka berdamai. Antara aku dan mereka 'sebaiknya 
membuat perjanjian bahwa kami tidak akan menyerang mereka, dan mereka 
pun tidak akan menyerang kami. Jika mereka tidak menyukai usul ini, demi 
Allah yang jiwaku berada dalam kekuasaan-Nya, aku akan bertempur terus 
sampai Islam menang atau leher kami terpenggal.” Budail berkata, “Baiklah, 
aku akan menyampaikannya kepada orang-orang Ouraisy.” 


Budail pun kembali ke Makkah dan menyampaikan semuanya kepada 
orang-orang Quraisy. Tetapi para Kafir Quraisy tidak menyetujui Kaum 
Muslimin masuk Makkah untuk umrah. Kemudian dari kedua belah pihak 
“saling berkirim utusan. Selanjutnya, datanglah Urwah bin Mas'ud Tsagafi 
sebagai utusan Kaum Kafir (saat itu ia belum masuk Islam). Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam berpesan kepada Urwah sebagaimana kepada 
Budail. Urwah berkata, “Hai Muhammad, jika engkau berhasil membinasakan 
keluargamu sendiri (suku Ouraisy), ini adalah aib besar buat kamu, apakah 
kamu pernah mendengar ada orang Arab yang membinasakan keluarganya 
sendiri? Jika kemungkinan kedua yang terjadi, yaitu suku Quraisy 
mengalahkanmu, maka ingatlah bahwa aku tidak melihat orang-orang 
terhormat dalam kelompokmu ini. Mereka orang-orang rendahan. Jika kalah, 
mereka akan lari meninggalkanmu.” Ketika itu Sayyidina Abu Bakar 
Radhiyallahu “anhu berada di dekat Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam. 
Mendengar ucapan Urwah, ia sangat marah dan berkata, “Hisaplah kemaluan 
Latta, tuhanmu itu! Mana mungkin kami akan lari meninggalkan Baginda Nabi 
Shallallahu “alaihi wasallam?” Urwah bertanya, “Siapa dia?” Baginda Nabi 
Shallallahu “alaihi wasallam menjawab, “la Abu Bakar.” Urwah berkata kepada 
Sayyidina Abu Bakar Radhiyallahu “anhu, “Sayang, dulu kamu telah berjasa 
kepadaku dan aku belum membalasnya. Jika tidak, tentu akan kubalas 
penghinaanmu.” Setelah berkata demikian, ia melanjutkan pembicaraannya 
dengan Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam. 


Salah satu kebiasaan orang Arab, jika sedang berbicara ia memegang- 
megang ujung janggut lawan bicaranya (agar lebih akrab). Saat itu, untuk 
merayu, Urwah memegang-megang janggut Baginda Nabi Shallallahu “alaihi 
wasallam yang penuh berkah. Para shahabat Radhiyallahu' “anhum tidak tahan 
melihat hal itu. Keponakan Urwah, Sayyidina Mughirah bin Syu'bah 
Radhiyallahu “anhu, yang saat itu sedang berdiri di dekat Baginda Nabi 
Shallallahu “alaihi wasallam dengan topi besi di kepalanya dan senjata di 
tubuhnya, langsung dengan gagang pedangnya memukul tangan Urwah dan 
berkata, “Singkirkan tanganmu!” Tanya Urwah, “Siapa ini?” Baginda Nabi 
Shallallahu “alaihi wasallam menyahut, “Mughirah.” Urwah berkata kepada 
Sayyidina Mughirah Radhiyallahu “anhu, “Hai pengkhianat! Sampai sekarang 
aku menanggung akibat penghianatanmu. Tetapi, inikah balasanmu?” 
(Sayyidina Mughirah bin Syu'bah Radhiyallahu “anhu sebelum masuk Islam 
memang pernah membunuh beberapa orang kafir, dan atas perbuatannya itu 
ia harus membayar denda. Urwah sebagai pamannya membayar denda untuk 
Sayyidina Mughirah Radhiyallahu “anhu. Inilah yang dimaksud perkataan 


218 Kitab Kisah-Kisah Shahabat 


Urwah). 

Ringkasnya, Urwah berbicara panjang lebar dengan Baginda Nabi 
Shallallahu “alaihi wasallam. Sambil berbicara, ia sering memperhatikan para 
shahabat Radhiyallahu “anhum sekalian mengukur kekuatan mereka. Ketika ia 
kembali ke kaumnya, ia berkata kepada Kaum Ouraisy, “Wahai orang-orang 
Ouraisy, aku sering menjumpai raja-r3ja besar, yaitu Kaisar (gelar raja 
Romawi), Kisra (gelar raja Persia), dan Najasyi (gelar raja Habasyah). Aku juga 
melihat penghormatan rakyat kepada raja-raja mereka. Demi Tuhan, aku tidak 
pernah melihat orang yang dihormati rakyatnya melebihi Muhammad 
dihormati oleh para shahabatnya. Jika Muhammad meludah, mereka akan 
menadah air ludahnya dengan tangan mereka, lalu mereka mengoleskannya 
ke seluruh tubuh dan wajah mereka. Jika ia mengucapkan sesuatu, mereka 
akan berlomba-lomba melaksanakan ucapannya. Jika ia berwudhu, mereka 
berebut untuk mengambil tetesan air wudhunya agar tidak jatuh ke tanah. 
Mereka yang tidak mendapatkan air itu akan mengusap tangan orang lain 
yang basah, lalu mengusapkan ke mukanya. Jika berbicara dengan 
Muhammad, mereka akan berbicara dengan merendahkan diri. Mereka tidak 
pernah bersuara keras di depan Nabinya dan mereka tidak pernah melihat 
dengan menatap wajahnya karena rasa hormat kepadanya. Jika sehelai 
rambut dan janggutnya jatuh, maka akan diambil sebagai berkah. Mereka 
sangat menghormati dan memuliakan Nabinya. Singkatnya, aku tidak pernah 
melihat manusia yang dicintai melebihi Muhammad dicintai para 
shahabatnya.” 


Ketika itu, Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam mengutus Sayyidina 
Ustman Radhiyallahu “anhu untuk menjumpai para pemimpin Quraisy. 
Meskipun Sayyidina Utsman Radhiyallahu “anhu sudah memeluk Islam, ia 
masih dihormati oleh Kaum Ouraisy sehingga keselamatannya tidak begitu 
dikhawatirkan. Itulah alasan Sayyidina Utsman Radhiyallahu “anhu diutus 
untuk menemui mereka. Kemudian Sayyidina Utsman Radhiyallahu “anhu 
memasuki Makkah. Sebagian para shahabat Radhiyallahu “anhum merasa iri, 
mereka berkata, “Dengan tenang, Utsman akan thawaf di Ka'bah.” Baginda 
Nabi Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Aku mengira Utsman tidak akan 
thawaf tanpa aku.” ` 


Sayyidina Ustman Radhiyallahu “anhu memasuki Makkah dengan 
mendapat perlindungan dari Aban bin Sa'id (seorang tokoh Makkah). Aban bin 
Sa'id berkata kepadanya, “Pergilah ke mana saja sesukamu, orang-orang tidak 
akan menghalang-halangimu.” Maka pergilah Sayyidina Ustman Radhiyallahu 
“anhu kepada Abu Sufyan dan para tokoh Ouraisy untuk menyampaikan pesan 
Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam. Ketika akan kembali, orang- 
orang kafir Quraisy menawarkan agar ia berthawaf di Ka'bah. Mereka berkata, 
“Engkau telah tiba di Makkah, berthawaflah!” Jawabnya, “Ini tidak mungkin. 
Bagaimana aku thawaf sedangkan Baginda Muhammad Shallallahu “alaihi 
wasallam kalian larang untuk thawaf?” 


Orang-orang kafir Quraisy marah dengan jawaban tersebut. Mereka pun 


Contoh-Contoh Kecintaan Para Shahabat Rhadiyallah'anhum terhadap... 219 


menahan Sayyidina Ustman Radhiyallahu “anhu. Berita yang sampai kepada 
Kaum Muslimin adalah bahwa Sayyidina Ustman Radhiyallahu “anhu dibunuh 
oleh orang-orang Ouraisy. Maka para shahabat Radhiyallahu “anhum segera 
berbai'at kepada Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam untuk berjuang 
sampai titik darah penghabisan. Ketika orang-orang kafir Quraisy mendengar 
kabar itu, mereka langsung panik dan melepaskan Sayyidina Ustman 
Radhiyallahu “anhu. (dari Kitab Khamis) . ` 
Faidah | 
Dalam kisah di atas, ucapan Sayyidina Abu Bakar Radhiyallahu “anhu 
kepada Urwah, perlakuan Sayyidina Mughirah bin Syu'bah Radhiyallahu “anhu 
memukul Urwah, dan semua perbuatan shahabat yang diperhatikan oleh 
Urwah, serta penolakan Sayyidina Utsman Radhiyallahu “anhu berthawaf di 
Ka'bah tanpa Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam, semua menunjukkan 
mahabbah dan cinta yang tidak terbatas para shahabat #bdhiyallahu 'anhum 
kepada Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam. Bai'at dalam kisah inilah 
yang disebut Bai'atusy Syajarah. Kisah ini diceritakan datam Al-Qur'an Surat 
Al-Fath ayat 18: 9 


5 عضت ph Lah‏ .ثم ليأ [IB‏ وكام هدر ع لاا A AL Ne ea‏ 
لَقَنُ رضي AI‏ عن الْمُوْمِنِيْنَ إِذْ ASI SSS KANG‏ فَعَلِمَ ما فى USG saa‏ 
LA‏ سو عه سكو و 7 سوو 4و 2 08 ý‏ 

i يبان‎ BESI wadi KAN 
“Sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang mukmin.ketika mereka 
berjanji setia kapadamu di bawah pohon, maka Allah mengetahui apa yang 
ada di dalam hati mereka lalu menurunkan ketenangan ke atas mereka dan 
membalas mereka dengan kemenangan yang dekat (waktunya). 


5. Kisah Sayyidina Ibnu Zubair Radhiyallahu “anhuma Merfinum Darah 

Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam 

Suatu ketika, Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam berbekam. 
Kemudian beliau memberikan darah yang keluar kepada Sayyidina Ibnu Zubair 
Radhiyallahu “anhuma dan bersabda, “Pendamlah!” Sayyidina Ibnu Zubair 
Radhiyallahu “anhuma pergi membawa darah tersebut, lantas meminumnya. 
Selanjutnya, ia menghadap Baginda Nabi Shallallahu “alaihi.wasallam dan 
berkata, “Sudah saya pendam.” Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam 
bertanya, “Di mana?” Ia menjawab, “Saya meminumnya." Baginda Nabi 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Barangsiapa yang di dalam tubuhnya 
mengalir darahku, ia tidak akan disentuh api neraka. Tetapi, kamu akan 
membunuh orang-orang dan orang-orang akan membunuh kamu.” (dari Kitab 
Khamis) 


Faidah z 
Semua yang keluar dari tubuh Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam 
seperti kotoran, air kencing, dan sebagainya itu suci”, Untuk itu, tidak perlu 


18 Begitu pendapat yang shahih dari jumhur ulama (Asy-Syifa). 


220 Kitab Kisah-Kisah Shahabat 


dipertanyakan lagi perbuatan Sayyidina Ibnu Zubair Radhiyallahu ‘anhuma 
tersebut. Maksud sabda Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam ‘kamu akan 
membunuh orang-orang dan orang-orang akan membunuh kamu’ adalah. 
isyarat kekuasaan atau kepemimpinannya: Meskipun ia memimpin, akan ada 
yang menghancurkannya. 

Sesuai dengan sabda Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam, ketika 
Sayyidina Ibnu Zubair Radhiyallahu “anhuma lahir, beliau menyatakan 
beberapa isyarat bahwa ia ibarat seekor domba yang dikelilingi sekumpulan 
serigala-serigala yang berpakaian. Ternyata yang terjadi kemudian adalah 
pertempuran yang terkenal antara Sayyidina Ibnu Zubair Radhiyallahu 
“anhuma melawan Yazid bin Muawiyah dan Abdul Malik. Sayyidina Ibnu Zubair 
Radhiyallahu “anhuma syahid dalam pertempuran tersebut. 


6. Kisah Sayyidina Malik bin Sinan Radhiyallahu “anhu Meminum Darah 

Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam 

* Ketika terjadi Perang Uhud, seorang musuh menyerang Baginda Nabi 
Shallallahu “alaihi wasallam yang menyebabkan dua mata rantai topi besi yang 
dipakai oleh beliau menancap di bagian kepala beliau. Melihat hal itu, 
Sayyidina Abu Bakar Radhiyallahu “anhu dan Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah 
Radhiyallahu “anhu mendekati Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam. Lalu 
Sayyidina Abu Ubaidah Radhiyallahu “anhu mencabut satu mata rantai topi 
besi tersebut dengan giginya. Satu mata rantai itu tercabut, namun akibatnya 
sebuah gigi Sayyidina Abu Ubaidah Radhiyallahu “anhu pun tanggal. Tetapi, ia 
tidak peduli. la mencabut mata rantai yang kedua dengan giginya lagi, 
sehingga sebuah giginya tanggal lagi. 

Ketika mata rantai itu dapat dicabut, mengalirlah darah dari luka 
tersebut. Maka darah itu dihisap dan ditelan oleh Sayyidina Malik bin Sinan 
Radhiyallahu “anhu, ayah Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri Radhiyallahu “anhu. 
Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Barangsiapa yang 
darahnya bersatu dengan darahku, maka api neraka tidak akan 
menyentuhnya.” (dari Kitab Gurratul Uyun) 


7. Kisah Sayyidina Zaid bin Haritsah Radhiyallahu “anhu Menolak untuk 

Pulang Bersama Ayahnya 

Pada masa Jahiliyah, Sayyidina Zaid bin Haritsah Radhiyallahu 'anhu 
bepergian bersama ibunya ke tempat bibinya. Di tengah perjalanan, mereka 
dirampok dan diserang oleh kabilah Bani Oais. Lalu, mereka ditawan dan 
dibawa ke pasar Makkah untuk dijual sebagai budak. Sayyidina Zaid 
Radhiyallahu “anhu dibeli oleh Sayyidina Hakim bin Hizam Radhiyallahu “anhu 
untuk dihadiahkan kepada bibinya, yaitu Sayyidatina Khadijah Radhiyallahu 
“anha. Ketika Sayyidatina Khadijah Radhiyallahu “anha menikah dengan 
Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam, Sayyidina Zaid Radhiyallahu ‘anhu 
dihadiahkan kepada Baginda. Nabi Shallallahu “alaihi wasallam untuk 
berkhidmat kepada beliau. : 


Ayah Sayyidina Zaid Radhiyallahu “anhu sangat bersedih karena berpisah 
dengan Sayyidina Zaid Radhiyallahu “anhu. Kesedihan itu wajar, karena fitrah 


Contoh-Contoh Kecintaan Para Shahabat Rhadiyallah'anhum terhadap... 221” 


seorang ayah menyayangi anaknya. Karena perpisahan tersebut, ayahnya 
sering menangis dan membaca syair yang ringkasnya bermakna kurang lebih 
demikian: 


Aku menangis karena selalu mengingat Zaid, anakku 
Apakah dia masih hidup, sungguh aku tak tahu 
Sehingga ada harapan bagiku untuk bertemu 

Atau dia telah mati meninggalkanku 


Demi Allah, sungguh aku pun tak tahu, apakah Zaid mati 
Di tanah lembut atau terdampar di sebuah bukit tinggi 
Andai aku tahu, apakah seumur hidupku ini 

Engkau akan kembali atau selamanya pergi 


Di seluruh dunia, puncak tujuanku adalah kembalinya dirimu 

Setiap kali matahari terbit, yang kuingat hanyalah kamu 

Begitu pun saat hujan turun dari mendung, yang kuingat hanya engkau 
Jika angin datang, itu pun membangkitkan ingatanku kepadamu 


Wahai, kekhawatiranku dan pikiranku yang begitu panjang 
Perjalananmu dan pencarianku demikian membentang 

Berusaha dan berusaha ke seluruh penjuru dunia untuk melanglang 
Semoga dengan kecepatan unta ini aku menemukan dirimu seorang 


Dan untuk mengelilingi dunia ini, aku pun tak kenal lelah 
Meski unta ini mungkin akan payah berjalan dan kian payah 
Namun sedikit pun aku tidak akan menyerah pasrah d 
Untuk mencari dirimu, seluruh waktu hidupku tercurah 


Ya, jika kematianku tiba, itu bukanlah masalah bagiku 

Karena kematian akan membinasakan segala sesuatu 

Walaupun setiap orang panjang angan-angannya selalu 

Namun, seandainya maut kelak merenggut diriku 

Kepada fulan dan fulan akan kusampaikan pesanku 

Atau kepada keluarga dan anak cucu, untuk tetap mencari dirimu 


Ayah Sayyidina Zaid Radhiyallahu “anhu sering membaca syair tersebut 
sambil menangis mencari anaknya. Kebetulan ada beberapa orang kaumnya 
yang pergi haji ke Makkah. Mereka mengenali Sayyidina Zaid Radhiyallahu 
anhu. Kemudian mereka memberitahukan kepada Sayyidina Zaid 
Radhiyallahu keadaan ayahnya, memperdengarkan bait-bait syairnya, dan 
kesedihan yang diderita karena berpisah dengannya. Kabar itu diterima oleh 
Sayyidina Zaid Radhiyallahu “anhu, lalu ia membalasnya dengan tiga bait syair: 


Aku berada di Makkah dalam keadaan sentosa 
Janganlah engkau risau dan berduka 
Aku menjadi budak orang yang mulia 
Orang-orang pun menyampaikan kabar baik Sayyidina Zaid Radhiyallahu 


anhu serta syair yang dilantunkan olehnya kepada ayahnya, dan 
memberitahukan di mana Sayyidina Zaid Radhiyallahu “anhu tinggal. Ayah dan 


222 Kitab Kisah-Kisah Shahabat 55 


pamannya segera menyiapkan uang tebusan dengan niat akan membebaskan 
Sayyidina Zaid Radhiyallahu 'anhu. Mereka pergi ke Makkah. Setelah 
dipastikan keberadaannya, mereka tiba di tempat Baginda Nabi Shallallahu 
“alaihi wasallam. Mereka berkata kepada Baginda Nabi Shallallahu “alaihi 
wasallam, “Wahai Bani Hasyim, wahai orang yang menjadi pimpinan 
kaumnya! Engkau tinggal di Tanah Haram dan tetangga Baitullah. Engkau 
membebaskan tawanan dan memberi makan orang-orang lapar. Kami tiba di 
hadapanmu, untuk meminta anak kami yang tinggal di sini. Kasihanilah kami 
dan terimalah tebusan ini. Bebaskanlah dia! Bahkan jika Tuan menghendaki 
saya siap memberi uang tebusan yang lebih banyak dari ini.” Baginda Nabi 
Shallallahu “alaihi wasallam menyahut, “Ada apa ini?” Mereka menjawab, 
“Sebenarnya kami datang untuk meminta Zaid kembali.” Beliau menjawab, 
“Oh, itu maksudnya.” Mereka berkata, “Ya, hanya itulah maksud kedatangan 
kami.” Jawab Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam, “Panggillah dan 
tanyakan kepadanya. Jika ia mau pergi bersamamu, maka tebusan itu hadiah 
untukmu dan jika tidak mau pergi bersamamu, aku tidak dapat memaksanya 
karena ia sendiri tidak mau.” Jawab mereka, “Sungguh engkau telah berbuat 
baik kepada kami. Kami setuju dengan senang hati.” 

Sayyidina Zaid Radhiyallahu “anhu pun dipanggil. Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam bertanya kepadanya, “Apakah kamu mengenal 
mereka?” Jawabnya, “Ya, ini ayahku dan ini pamanku.” Sabda Baginda Nabi 
Shallallahu “alaihi wasallam, “Engkau sudah mengetahui keadaanku. Sekarang 
terserah kepadamu, jika kamu suka tinggal bersamaku, maka tinggallah 
bersamaku. Jika ingin pergi bersama mereka, itu pun aku izinkan.” Jawab 
Sayyidina Zaid Radhiyallahu “anhu, “Wahai Tuan, aku lebih suka tinggal 
bersamamu, tidak dengan yang lain. Bagiku engkau adalah pengganti ayah 
juga sebagai pengganti pamanku.” Ayah dan pamannya berkata, “Wahai Zaid, 
apakah kamu lebih suka menjadi hamba daripada menjadi orang merdeka, dan 
lebih menyukai tetap sebagai hamba daripada engkau tinggal bersama semua 
keluargamu?” Sayyidina Zaid Radhiyallahu “anhu menyahut, “Ya, aku melihat 
pada diri beliau (Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam) sesuatu yang tidak 
dapat dibandingkan dengan apa pun.” Mendengar jawabannya tersebut, 
beliau mendudukkan Sayyidina Zaid Radhiyallahu “anhu di atas pangkuan 
beliau, seraya bersabda, “Ia kuangkat sebagai anakku sendiri.” Ayah dan 
pamannya pun setuju. Mereka meninggalkan Sayyidina Zaid Radhiyallahu 
'anhu bersama Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam dengan rasa 
gembira. Ketika itu, Sayyidina Zaid Radhiyallahu “anhu masih kanak-kanak. 


Lihatlah, anak-anak pun mampu meninggalkan keluarga yang ia sayangi 
dan berkorban menjadi hamba sahaya semata-mata demi cintanya kepada 
Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam”. 


"® Kisah ini terjadi sebelum Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam diangkat menjadi nabi. 


Contoh-Contoh Kecintaan Para Shahabat Rhadiyallah'anhum terhadap... 3 


8. Kisah Perbuatan Sayyidina Anas bin Nadhar Radhiyallahu 'anhu 

dalam Perang Uhud 

Dalam Perang Uhud, ketika Kaum Muslimin hampir mengalami kekalahan 
dari Kaum Kafir Ouraisy, seseorang menyebarkan berita bohong bahwa 
Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam telah syahid. Berita itu membuat 
para shahabat Radhiyallahu ‘anhum putus harapan. Ketika Sayyidina Anas bin 
Nadhar Radhiyallahu “anhu sedang berjalan, ia melihat Sayyidina Umar dan 
Sayyidina Thalhah Radhiyallahu “anhuma berada di tengah Kaum Muhajirin 
dan Anshar yang sedang bersedih karena berita tersebut. Sayyidina Anas 
Radhiyallahu “anhu bertanya, “Apa yang terjadi pada Kaum Muslimin sehingga 
mereka terlihat sangat bersedih?” Mereka menjawab, “Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam telah syahid.” Sayyidina Anas Radhiyallahu “anhu 
berkata, “Lalu, setelah Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam syahid, 
untuk apa kalian hidup? Keluarkanlah pedangmu dan pergilah untuk syahid!” 
la sendiri langsung menghunus pedangnya, merangsek pasukan musuh, dan 
bertempur habis-habisan hingga syahid. 


Faidah 

Maksud ucapan Sayyidina Anas Radhiyallahu 'anhu, “Setelah Baginda 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam syahid, untuk apa kalian hidup?” adalah 
sebagai pejuang yang telah membaktikan hidupnya untuk orang yang 
dicintainya, yaitu Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam, ketika yang 
dicintainya telah tiada, apa artinya hidup ini? Dengan semangat itulah ia rela 
mengorbankan nyawanya. 


9. Kisah Pesan Sayyidina Sa'ad bin Rabi” Radhiyallahu “anhu dalam 

Perang Uhud 

Ketika Perang Uhud sedang berkecamuk, Baginda Nabi Shallallahu “alaihi 
wasallam bertanya, “Bagaimana keadaan Sa'ad bin Rabi’? Apa yang terjadi 
padanya?” Lalu, beliau mengutus seorang shahabat untuk mencarinya. 
Shahabat itu pun mencarinya di antara para syuhada sambil memanggil- 
manggil namanya, barangkali ia masih hidup. Shahabat itu berteriak, “Saya 
diutus oleh Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam untuk mengetahui 
keadaan Sa'ad bin Rabi'.” 

Tiba-tiba terdengar suara lirih dari suatu tempat. Shahabat itu segera 
menuju ke tempat tersebut dan ia melihat Sayyidina Sa'ad bin Rabi’ 
Radhiyallahu “anhu tergeletak dengan sisa-sisa napasnya di antara tujuh orang 
musuh yang telah ia bunuh. Ketika didekati, Sayyidina Sa'ad Radhiyallahu 
'anhu berkata, “Sampaikanlah salamku kepada Baginda Rasulullah Shallallahu 
“alaihi wasallam, dan sampaikan kepada beliau semoga Allah Subhaanahu 
wata'ala memberinya derajat yang lebih tinggi dan mulia melebihi nabi-nabi 
terdahulu atas jasanya terhadap umatnya, dan katakanlah kepada Kaum 
Muslimin, jika orang-orang kafir berhasil mendekati Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam, sedangkan di antara kalian masih ada seorang 
yang berkedip, yakni masih hidup, maka pada Hari Kiamat apapun alasanmu 
tidak akan diterima oleh Allah Subhaanahu wata'ala.” Setelah berkata 


224 Kitab Kisah-Kisah Shahabat á 


demikian, ia menghembuskan napas terakhir. 
Faidah , 
ets 2 2a ALL 
KA En BUSA ISI 53 
Semoga Allah Subhaanahu wata'ala memberikan pahala kepada sayyidina 
Sa'ad bin Rabi” Radhiyallahu “anhu dengan sebaik-baik pahala yang diberikan 


oleh Allah Subhaanahu wata'ala kepada seorang shahabat atas jasanya 
kepada umat Baginda Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam. 


Mereka telah membuktikan cinta mereka kepada Baginda Nabi 
Shallallahu “alaihi wasallam dengan mengorbankan nyawa (semoga Allah 
Subhaanahu wata'ala dengan kasih sayang-Nya memenuhi kubur mereka 
dengan nur). Meskipun dengan luka dan kesusahan, mereka tetap 
menjalaninya tanpa beban, tanpa mengadu, tanpa mengeluh, tanpa rasa takut 
dan gentar. Singkatnya, demi menjaga Baginda Nabi Shallallahu “alaihi 
wasallam, mereka sanggup mengorbankan nyawa dan apapun juga. 


Alangkah beruntungnya, searidainya saya yang tidak pantas ini mendapat 
bagian dari rasa cinta itu. 


10. Kisah Seorang Wanita yang Meninggal Dunia ketika Melihat Kubur 

Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam 

Seorang wanita datang menjumpai Sayyidatina “Aisyah Radhiyallahu 
‘anha, dan berkata, “Antarkan aku untuk menziarahi kubur Baginda Nabi 
Muhammad Shallallahu “alaihi wasallam.” Maka Sayyidatina “Aisyah 
Radhiyallahu “anha membukakan makam Baginda Nabi Muhammad 
Shallallahu “alaihi wasallam. Wanita itu pun menziarahinya sambil menangis 
dan terus menangis sampai meninggal dunia. (dari Kitab Syifa”) 
Faidah 

Apakah perasaan cinta seperti itu masih dapat kita jumpai? Dengan 
berziarah, ia tidak dapat menahan dirinya sehingga ia meninggal di tempat itu. 


11. Beberapa Kisah tentang Perasaan Cinta Para Shahabat Radhiyallahu 

'anhum terhadap Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam 

Suatu ketika, seseorang bertanya kepada Sayyidina Ali Radhiyallahu 
“anhu, “Sejauh manakah cintamu terhadap Baginda Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wasallam?” la menjawab, “Demi Allah, di mata kami, Baginda 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam lebih kami cintai daripada harta, anak, 
dan ibu kami. Bahkan, lebih kami sukai daripada meminum air dingin ketika 
kehausan.” (dari Kitab Syifa”) 
Faidah ° 

Sayyidina Ali Radhiyallahu “anhu berkata benar. Demikianlah hakikat pada 
diri shahabat. Mengapa tidak? Karena keimanan mereka telah sempurna. Allah 
Subhaanahu wato alg berfirman: 


asa lih Pera Tea Bi AKAN y E; nyaré 6 َل إِنْ‎ 


Contoh-Contoh Kecintaan Para Shahabat Rhadiyallah'anhum terhadap... 225 


Per TNO ار‎ ar 
“bawa من الله وَل لف وَجِهَادٍ في‎ KING ajan Ja GAN LA 
Otak Pe a. 5 


“Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri- istri, kaum ` 
keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu 
khawatirkan kerugiannya, dan tempat-tempat tinggal yang kamu sukai lebih 
kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan (dari) berjihad di jalan-Nya, 
maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya dan Allah 
Subhaanahu wata'ala tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik.” 
(O.S. At-Taubah: 24) 


Dalam ayat ini, terdapat ancaman Allah Subhaanahu wata'ala terhadap 
orang yang tidak mencintai Allah Subhaanahu wata'ala dan Rasul-Nya di atas 
segalanya. Dari Sayyidina Anas Radhiyallahu “anhu, Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Kamu tidak akan menjadi seorang 
mukmin yang sempurna sebelum kamu mencintaiku melebihi cintamu kepada 
bapakmu, anak-anakmu, dan semua orang.” Sayyidina Abu Hurairah 
Radhiyallahu “anhu juga meriwayatkan hadits yang seperti itu. 


Para ulama mengatakan, yang dimaksud dengan cinta dalam hadits itu 
adalah cinta ikhtiyari (cinta menurut nalar orang yang beriman), bukan cinta 
thabi'iy idhtirary (cinta yang sudah menjadi watak). Kalaupun yang dimaksud 
dalam hadits itu adalah cinta thabi'iy idhtirary, maka maksud istilah iman 
dalam hadits tersebut adalah iman yang sempurna sebagaimana iman para 
shahabat Radhiyallahu 'anhum”. 


Dari Sayyidina Anas Radhiyallahu “anhu, Baginda Rasulullah Shallallahu 
“alaihi wasallam bersabda, “Tiga perkara yang jika terdapat pada diri seorang 
muslim, ia akan mendapatkan manisnya iman, yaitu mencintai Allah 
Subhaanahu wata'ala dan Rasul-Nya lebih daripada segalanya, mencintai 
seseorang semata-mata karena Allah Subhaanahu wata'ala, takut menjadi 
kafir kembali sebagaimana ia takut dilemparkan ke dalam api.” Suatu ketika, 
Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu berkata, Ya Rasulullah, aku mencintaimu 
lebih daripada segalanya, kecuali diriku sendiri.” Baginda Nabi Shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda, “Seseorang tidak akan menjadi mukmin yang 
sempurna, sebelum ia mencintai aku lebih daripada dirinya sendiri.” Lalu 
Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu berkata, “Ya Rasulullah, sekarang, aku 
mencintaimu melebihi diriku sendiri.” Beliau bersabda, “Sekarang, wahai 
Umar.” 

Para ulama menjelaskan jawaban Baginda Nabi Shallallahu “alaihi 
wasallam tersebut memiliki dua maksud. Pertama, sekarang telah sempurna 
imannya. Kedua, ini peringatan, mengapa baru sekarang Sayyidina Umar 


17 Kesimpulannya: jika seseorang belum memiliki cinta secara thabi'iy idhtirary kepada Baginda Nabi 
Shallallahu “alaihi wasallam, maka ia belum sempurna imannya (namun, bukan berarti ia sama 
sekali tidak beriman). 


226 Kitab Kisah-Kisah Shahabat 2 


Radhiyallahu “anhu mencintai Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam 
melebihi dirinya, padahal perasaan itu harus dimiliki sejak awal. 


Syaikh Sahl Tustari Rahmatullah “alaih berkata, “Barangsiapa tidak 

menjadikan Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam sebagai tuannya 
dan dia sebagai budaknya setiap saat dan keadaan, serta masih menganggap 
memiliki dirinya, maka ia tidak akan merasakan kelezatan sunnah Baginda 
- Nabi Shallallahu “alaihi wasallam.” Seorang shahabat Radhiyallahu “anhu 
mendatangi Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam dan bertanya, 
“Kapankah Hari Kiamat?” Beliau. bertanya, “Apa yang telah kamu siapkan 
untuk Hari Kiamat sehingga kamu menunggu kedatangannya?” Jawabnya, “Ya 
Rasulullah, aku tidak mempersiapkannya dengan banyak shalat, puasa, dan 
sedekah, tetapi aku mempersiapkannya dengan mencintai Allah Subhaanahu 
wata'ala dan Rasul-Nya di dalam hatiku.” Beliau menjawab, “Pada Hari 
Kiamat, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai.” 


Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam juga bersabda, “Pada Hari 
Mahsyar, seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya.” 
Beberapa shahabat Radhiyallahu 'anhum meriwayatkan hadits ini termasuk 
Sayyidina Ibnu Mas'ud, Sayyidina Abu Musa Al-Asyari, Sayyidina Shafwan, dan 
Sayyidina Abu Dzar Radhiyallahu “anhum. Sayyidina Anas Radhiyallahu “anhu 
berkata, “Tidak ada sesuatu yang lebih menggembirakan hati para shahabat 
melebihi sabda Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam tersebut.” Hal itu 
wajar, karena cinta mereka kepada Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam 
sudah mendarah daging pada diri mereka. 

Pada mulanya, Sayyidatina Fathimah Radhiyallahu “anha tinggal agak jauh 
dari rumah Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam. Suatu ketika Baginda 
Nabi Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Aku ingin kamu tinggal dekat 
denganku.” Sayyidatina Fathimah Radhiyallahu ‘anha mengusulkan, “Rumah 
Sayyidina Haritsah Radhiyallahu “anhu itu rumah yang terdekat dengan rumah 
ayah. Katakanlah kepadanya agar ia mau bertukar tempat tinggal dengan aku.” É 
Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Sebelumnya, kita sudah 
bertukar tempat dengannya. Kini aku malu mengatakannya.” 


Ketika Sayyidina Haritsah Radhiyallahu “anhu mengetahui hal itu, ia 
langsung menjumpai Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam dan berkata, 
“Ya Rasulullah, aku mengetahui engkau menginginkan rumah Sayyidatina 
Fathimah Radhiyallahu ‘anha lebih dekat dengan tempat tinggal engkau. Inilah 
beberapa rumahku. Tidak ada rumah yang lebih dekat dengan rumah engkau 
daripada rumahku. Terserah kepadamu ya Rasulullah, mana yang engkau 
sukai, tukarlah. Ya Rasulullah, diriku dan hartaku ini milik Allah Subhaanahu 
wata'ala dan Rasul-Nya. Ya Rasulullah, demi Allah, jika engkau mengambil 
hartaku untuk keperluanmu itu lebih menggembirakan aku daripada engkau 
meninggalkan hartaku untuk keperluanku.” Baginda Nabi Shallallahu “alaihi 
wasallam bersabda, “Benar, kamu telah berkata jujur.” Lalu, Baginda Nabi 
Shallallahu “alaihi wasallam mendoakan keberkahan bagi Sayyidina Haritsah 
Radhiyallahu “anhu dan bertukar rumah dengannya. (dari Kitab Thabagat) 


Contoh-Contoh Kecintaan Para Shahabat Rhadiyallah'anhum terhadap... 227 


Seorang shahabat datang ke majelis Baginda Nabi Shallallahu “alaihi 
wasallam dan berkata, “Ya Rasulullah, aku sangat mencintaimu melebihi 
cintaku terhadap jiwa, harta, dan keluargaku sendiri. Jika aku berada di rumah, 
lalu aku terbayang dirimu, maka aku tidak bisa menahan diri hingga 
menjumpaimu. Aku berpikir, bagaimana jadinya jika nanti di akhirat engkau : 
akan mencapai derajat para nabi Alaihimus salam, maka aku khawatir tidak 
bisa melihat engkau lagi.” Mendengar hal itu, Baginda Nabi Shallallahu “alaihi 
wasallam tidak menjawab sedikit pun, beliau hanya berdiam diri. Kemudian 
datanglah Malaikat Jibril Alaihis salam; membacakan wahyu: 


مَنْ Ge IG sa AN Bae, kaga ká au‏ وَالصِزِيْقِيْنَ 
ai‏ وخسن ok kas pasig‏ الْمَضُلُمِنَ الله 5 SENEE‏ 


“Dan barangsiapa menaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama 
orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para shiddigin, 
para syuhada, dan orang-orang shalih. Dan mereka itulah sebaik-baik teman. 
Yang demikian itu adalah karunia dari Allah. Dan Allah Yang Maha 
Mengetahui.” (O.S. An Nisaa': 69-70) 


Banyak kisah seperti itu yang terjadi pada diri shahabat lain. Hal itu 
disebabkan kedalaman cinta mereka terhadap Baginda Nabi Shallallahu “alaihi 
“wasallam. Sebagai tanggapannya, Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam 
menjawab dengan ayat tersebut. Seorang shahabat datang kepada Baginda 
Nabi Shallallahu “alaihi wasallam dan berkata, “Ya Rasulullah, aku sangat 
mencintaimu sehingga jika aku teringat engkau, dan aku tidak berjumpa 
dengan engkau saat itu juga, mungkin nyawaku akan terlepas. Namun, terpikir 
olehku, meskipun aku akan masuk surga, tentu derajat surga yang kudiami 
lebih rendah daripada derajat surgamu. Bagiku, tinggal di surga, tanpa 
bertemu denganmu adalah sangat berat.” Baginda Nabi Shallallahu “alaihi 
wasallam menjawabnya dengan membaca ayat di atas. 


Ada juga riwayat lain yang menyatakan bahwa seorang Anshar datang ke 
majelis Baginda Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam dengan bersedih hati. 
Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam bertanya, “Mengapa kamu 
bersedih?” Jawabnya, “Ya Rasulullah, aku sedang memikirkan sesuatu.” Beliau 
bertanya, “Apakah yang kamu pikirkan?” Jawabnya, “Ya Rasulullah, setiap pagi 
dan sore aku selalu berjumpa denganmu. Aku senantiasa rindu untuk 
menjumpaimu, datang dan duduk di majelismu. Namun kelak di akhirat, 
engkau pasti akan mendapatkan derajat para nabi Alaihimus salam, sedangkan 
aku tidak akan mencapai derajat itu.” Baginda Nabi Shallallahu “alaihi 
wasallam berdiam diri terhadap pertanyaan ini. Lalu ketika turun ayat di atas, 
beliau memanggil shahabat Anshar tersebut dan menyampaikan kabar 
gembira itu kepadanya. 

Dalam sebuah hadits, disebutkan bahwa banyak shahabat Radhiyallahu 
‘anhum yang mengadukan hal seperti itu. Lalu Baginda Nabi Shallallahu “alaihi 
wasallam membacakan ayat tersebut, sehingga para shahabat merasa lega. 


E 


228 Kitab Kisah-Kisah Shahabat 4 


Sebuah hadits menyebutkan, ada seorang shahabat bertanya kepada Baginda 
Nabi Shallallahu “alaihi wasallam, “Ya Rasulullah, sudah pasti bahwa para nabi 
mempunyai keistimewaan yang lebih daripada umat mereka, dan di surga 
derajat mereka pun lebih tinggi daripada umat mereka. Lalu, bagaimana kami 
dapat menjumpai engkau?” Beliau menjawab, “Orang-orang yang derajatnya 
lebih tinggi akan menziarahi orang-orang yang derajatnya lebih rendah. 
Mereka duduk dan berbincang bersama-sama.” (dari Kitab Durrul Mantsur) 


Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Akan lahir orang 
yang sangat mencintaiku setelah wafatku. Mereka berangan-angan dapat 
berjumpa denganku walaupun harus mengorbankan seluruh harta dan 
keluarga mereka.” 


Anak perempuan Sayyidina Khalid Radhiyallahu “anhu, Sayyidatina Abdah 
Radhiyallahu “anha, berkata, “Jika ayahku berbaring untuk tidur, ia tidak dapat 
memejamkan mata dan selalu terjaga karena mengingat Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam dengan kerinduan yang mendalam. la juga 
menyebut nama para shahabat Muhajirin dan Anshar, mengingat-ingat 
mereka, dan berkata, “Mereka orang tua dan penerusku (maksudnya shahabat 
yang tua dan yang muda). Mereka telah menarik hatiku. Ya Allah, cepatkanlah 
kematianku, sehingga aku dapat berjumpa dengan mereka.’ la terus berkata 
demikian sampai tertidur.” 


Suatu ketika, Sayyidina Abu Bakar Radhiyallahu “anhu berkata, "Ya 
Rasulullah, Aku lebih mengharap Islamnya paman engkau daripada Islamnya 
ayahku. Karena engkau pasti lebih menyukai keislamannya.” Suatu ketika, 
Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu berkata kepada Sayyidina Abbas 
Radhiyallahu “anhu (paman Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam), 
“Keislamanmu lebih aku sukai daripada keislaman ayahku, karena 
keislamanmu tentu lebih disukai Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi 
wasallam daripada keislaman ayahku.” 


Suatu malam, Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu berkeliling Kota 
Madinah. Dari sebuah rumah terlihat olehnya sinar lampu terpancar. 
Kemudian ia mendengar seorang wanita tua sedang memintal bulu binatang 
sambil membaca bait-bait syair yang artinya: 


Semoga shalawat orang-orang baik senantiasa terkirim kepada Baginda 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam 

Semoga shalawat orang-orang pilihan dan istimewa tercurah kepadamu 
Sungguh, ya Rasulullah, Engkaulah yang senantiasa shalat pada waktu 
malam dan menangis pada waktu sahur 

Alangkah baiknya, andai aku tahu, apakah aku dengan kekasihku (Baginda 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam) dapat bersatu kembali atau tidak 
Karena kematian seseorang itu berbeda-beda 

Aku tidak tahu, bagaimana datangnya matiku 

Dan setelah mati, aku tidak tahu apakah dapat bertemu dengan kekasihku 
(Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam) 


Ketika Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu mendengar syair itu, ia terduduk 


Contoh-Contoh Kecintaan Para Shahabat Rhadiyallah“anhum terhadap... 9 


sambil menangis. 


Ada kisah mengenai Sayyidina Bilal Radhiyallahu “anhu yang terkenal, 
yaitu ketika ia hampir wafat, istrinya sangat bersedih. Istrinya berkata, 
“Aduhai, sungguh menyedihkan.” Sahut Sayyidina Bilal Radhiyallahu “anhu, 
“Subhaanallah, betapa gembira, esok aku akan bertemu dengan Baginda 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam dan para shahabat.” Kisah tentang 
Sayyidina Zaid Radhiyallahu “anhu telah diterangkan dalam Bab kelima kisah 
ke-9 yang lalu, yaitu ketika ia akan disalib oleh orang-orang kafir, Abu Sufyan 
bertanya, “Apakah kamu bersedia jika kami melepasmu dan sebagai gantinya 
(Naudzubillah), Muhammad (Shallallahu “alaihi wasallam)?” Sayyidina Zaid 
Radhiyallahu “anhu menjawab, “Demi Allah, lebih baik aku mati daripada 
Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam terkena duri.” Abu Sufyan 
berkata, “Tidak pernah kulihat seseorang mencintai pimpinannya, 
sebagaimana shahabat Muhammad mencintainya.” 


Catatan 

Para Ulama menulis tentang ciri-ciri orang yang mencintai Baginda Nabi 
Shallallahu “alaihi wasallam. Qadhi "yadh Rahmatullah “alaih berkata, “Siapa 
yang mencintai sesuatu, ia akan mengutamakan sesuatu itu di atas segalanya.” 
Itulah makna cinta. Jika tidak, maka cinta itu hanya pengakuan dan omong 
kosong belaka. Ciri-ciri mencintai Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam 
yang terpenting adalah mengikuti jejak beliau, berusaha menuruti sabda- 
sabda beliau, mengikuti semua perbuatan beliau, serta menaati yang 
diperintahkan dan menghindari yang dilarang oleh beliau, baik ketika senang 
maupun susah, ketika sempit atau lapang, sebagaimana firman Allah 

Subhaanahu wata'ala: 


قاين الخ فوئ مون الله Kena‏ انيع osishi KP RO‏ 


“Katakanlah (wahai Muhammad kepada umatmu), Jika yes mencintai 
Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan akan menghapuskan 
dosa-dosamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” 
(Q.S. Ali Imran: 31) 


PENUTUP 


ADAB-ADAB 
KEPADA PARA SHAHABAT RADHIYALLAHU ANHUM 
DAN SEKILAS TENTANG KEUTAMAAN MEREKA 


Kisah-kisah para shahabat Radhiyallahu “anhum yang dinukilkan di sini 
sekedar sebagai contoh. Jika semua kisah tentang kehidupan mereka ditulis 
secara keseluruhan, kitab yang besar dan tebal pun tidak bisa memuatnya. 
Dalam bahasa Urdu, banyak kitab dan risalah yang ditulis berkenaan dengan 
kisah kehidupan mereka. Penulisan risalah ini, telah dimulai sejak beberapa 
bulan yang lalu. Disebabkan kesibukan di madrasah dan keperluan-keperluan 
mendadak, kelanjutannya agak tertunda. Kini, dengan lembaran-lembaran ini 
saya akhiri penulisan kitab ini. Mudah-mudahan apa yang sudah ditulis 
bermanfaat. 


Ada satu hal yang sangat penting untuk disampaikan dalam bagian 
penutup ini, bahwa pada zaman yang serba bebas ini, di mana pun Kaum 
Muslimin berada, banyak sekali dijumpai ketidakpedulian terhadap agama dan 
kerusakan akhlak. Dalam masalah ini, sebagian besar Kaum Muslimin telah 
mengabaikan segala adab dan sopan santun kepada para shahabat 
Radhiyallahu ‘anhum. Bahkan, sebagian orang yang tidak mempedulikan 
agama berani mencaci para shahabat Radhiyallahu 'anhum. Padahal para 
shahabat Radhiyallahu “anhum adalah fondasi bagi agama ini. Merekalah yang 
pertama kali menyebarkan agama. Untuk menunaikan hak-hak mereka, hingga 
mati pun kita tidak akan dapat menyempurnakannya. 


Semoga Allah Subhaanahu wata'ala dengan segala kasih sayang-Nya 
mencucurkan berjuta-juta rahmat kepada jiwa-jiwa yang suci itu, atas jasa 
mereka yang telah mempelajari agama langsung dari Baginda Nabi Shallallahu 
(alaihi wasallam, lalu menyampaikannya kepada kita. 


Oleh karena itu, dalam bagian penutup ini, akan saya ketengahkan 
terjemahan singkat satu pasal dari kitab Asy-Syifa', karangan Qadhi “yadh 
Rahmatullah “alaih, yang sesuai dengan pembahasan ini. 


Qadhi ‘lyadh Rahmatullah “alaih berkata, “Termasuk dalam kewajiban 
kita menghormati dan memuliakan Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi 
wasallam adalah kewajiban menghormati dan memuliakan para shahabat 
Radhiyallahu ‘anhum, yaitu menunaikan hak-hak mereka, mengikuti jejak 
langkah mereka, memuji kebaikan-kebaikan mereka, memintakan ampunan 
bagi mereka, menutup segala perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di 
antara mereka, dan menolak hadits yang diriwayatkan oleh kaum Syiah, a:.li 
bid'ah, dan perawi-perawi jahil yang telah memberitakan dan menyebarkan 


Penutup ® Adab-Adab kepada Para Shahabat Radhiyallahu "anhum dan Sekilas..- 231 


kekurangan dan kelemahan para shahabat Radhiyallahu ‘anhum. 


Jika terdengar kisah atau berita yang menyelisihi kebaikan mereka, 
hendaknya ditafsirkan dengan kebaikan, dan kita memberi makna yang baik 
terhadap berita tersebut. Ini adalah hak-hak mereka. Jangan sekali-kali kita 
mengingat keburukan-keburukan mereka, namun hendaknya kita selalu 
menerangkan dan menyebarkan segala kebaikan serta keutamaan mereka. 
Jika ada yang membicarakan aib dan keburukan mereka, tahanlah dirimu. 
Sebagaimana sabda Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam, “Jika kamu 


pr 


mendengar keburukan-keburukan shahabatku dibicarakan, tahanlah dirimu! 


Tentang derajat dan keutamaan shahabat Radhiyallahu “anhum ini telah 
banyak tertulis dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan juga hadits-hadits Baginda 
Rasulullah Shalallahu laih; wasallam. Allah Subhaanahu wata'ala berfirman: 


Sea Kab HE JÊNG K وازن مک‎ yaaa 


AGA ERNI ذلك مهم‎ ya Aid ee naga 233 


Ken يُعْحِبُ‎ 33 en ظكَهُ‎ BRA 
OKE مَنْوَاءَعَونُوًا الشيحت مِنْهُمْ مَّغْفِرَةوَأْجْوَا‎ [ANA As SERI aa 


“Muhammad itu utusan “Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia 
keras terhadap orang-orang kafir, namun berkasih-sayang terhadap sesama 
mereka, kamu lihat mereka ruku' dan sujud mencari karunia Allah dan 
ridha-Nya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. 
Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, 
yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, maka tunas itu 
menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah ia dan tegak lurus di atas 
pokoknya, tanaman itu menyenangkan penanam-penanamnya (begitu pula 
pada awalnya para shahabat dalam keadaan lemah kemudian setiap hari 
bertambah kuat. Allah menjadikan para shahabat seperti itu) karena Allah 
hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir. Allah menjanjikan orang-orang 
yang beriman dan mengerjakan amal yang shalih di antara mereka, ampunan 
dan pahala yang besar.” )0.5. Al-Fath: 29) 

Terjemahan di atas, jika berhenti (waqaf) pada lafadz š ra Å. Berbedanya 
tempat waqaf menyebabkan berbedanya terjemahan Yang diketahui dari 
kitab-kitab tafsir. 


Bau Allah Subhaanahu wata'ala yang lain: 
056 ما في كل بهز‎ sa عوك تخت‎ NG اله ڪي ن الْمُؤْمِنِيْنَ‎ ges J 
ونان زا ریات‎ Malin نات مكاي‎ pe تبه‎ STELAN 


“Sesungguhnya Allah ridha terhadap orang-orang yang beriman (yang 
menyertai safarmu) ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon, 
maka Allah mengetahui apa yang terkandung dalam hati mereka (ikhlas), lalu 


3 


اذ a aman‏ ر ا س 


232 kitab Kisah-Kisah Shahabat 4 
menurunkan ketenangan kepada mereka dan memberi balasan kepada 
mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya (penaklukan Negeri 
Khaibar"). Serta harta rampasan yang banyak, yang dapat mereka ambil. Dan 
Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (O.S. Al-Fath: 18-19) 

Bai'at (janji setia) itulah yang dinamakan Bar'atusy Syajarah yang sudah 
dikisahkan pada bab terakhir di kisah ke-4. 


Firman Allah Subhaanahu Wataala tentang shahabat: 
ANA Ey DEEN ENE و‎ 
PERSARAAN مَّنْ‎ AS ó MEA Gan bee من الْمُؤْمِدِيْنَ‎ 
و وت‎ r 
ON Yun kas 


“Di antara orang-orang mukmin, ada orang-orang yang menepati apa yang 
telah mereka janjikan kepada Allah, maka di antara mereka ada yang gugur 
(telah syahid). Dan di antara mereka ada (pula) yang menunggu-nunggu 
(sekarang belum syahid) dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya.” 
(0.5. Al-Ahzab: 23) 

Firman Allah Subhaanahu E ala lain: 


(ANU 


د عرو 


3 MEN yaah ib SANA AA GA mal Ga GI A 


2 


SA HANGUS IG Tas Nga aan APA 
“Orang- orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara 
orang-orang Muhajirin dan Anshar, dan orang-orang yang mengikuti mereka 
dengan baik, Allah ridha kepada mereka, dan mereka pun ridha kepada Allah. 
Allah menyediakan bagi mereka taman-taman yang mengalir sungai-sungai di 
bawahnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan 
yang besar.” (Q.S. At-Taubah: 100) 


Dalam ayat-ayat di atas, Allah Subhaanahu wata'ala memuji para 
shahabat dan menyatakan keridhaan-Nya kepada mereka, Demikian pula 
banyak keistimewaan para shahabat Radhiyallahu ‘anhum yang terdapat 
dalam hadits-hadits Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam. Sabda Baginda 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam, “Sepeninggalku kelak, ikutilah Abu 
Bakar dan Umar.” | 


Dalam hadits lain, Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 
“Para shahabatku seperti bintang-bintang. Siapa pun dari mereka yang kalian 
ikuti, kalian pasti akan mendapatkan petunjuk.” Para muhadditsin 
mempermasalahkan hadits ini. Oleh karena itu, Qadhi 'yadh Rahmatullah 
'alaih dikritik sebab meriwayatkan hadits ini. Tetapi, Mulia Ali Qari 
Rahmatullah “alaih menulis bahwa bisa jadi hadits ini, menurut Qadhi ‘lyadh 
Rahmatullah 'alaih, dapat diterima karena banyak riwayatnya, atau Qadhi 


18 Khaibar adalah sebuah negeri yang menjadi pusat kegiatan orang-orang Yahudi, letaknya 
beberapa kilometer dari Madinah. 


Penutup è Adab-Adab kepada Para Shahabat Radhiyallahu “anhum dan Sekilas... 3 


Iyadh Rahmatullah “alaih mengetengahkannya di dalam masalah fadhilah. 
(dalam masalah fadha'il, hadits yang sedikit dha'if bisa diterima). 


Sayyidina Anas Radhiyallahu “anhu mengatakan bahwa Baginda Nabi 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Para shahabatku seperti garam dalam 
makanan. Makanan yang tanpa garam itu tidak akan ada rasanya,” Beliau juga 
bersabda, “Takutlah kalian kepada Allah Subhaanahu wata'ala mengenai para 
shahabatku, jangan jadikan mereka sasaran cacian. Barangsiapa mencintai 
mereka, hendaknya ia mencintai mereka semata-mata karena cinta kepadaku. 
Barangsiapa yang memusuhi mereka, seakan-akan mereka memusuhiku. 
Barangsiapa yang menyakiti mereka, seolah-olah menyakitiku. Barangsiapa 
menyakitiku, berarti ia telah menjadikan Allah Subhaanahu wata'ala murka. 
Barangsiapa menjadikan Allah Subhaanahu wata'ala murka, siksa Allah 
Subhaanahu wata'ala sungguh sangat dekat.” 


Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Janganlah 
kalian menghina para shahabatku. Seandainya ada di antara kalian yang 
menyedekahkan emas sebesar Gunung Uhud kemudian dibandingkan dengan 
pahala mereka yang menyedekahkan satu mud atau setengah mud saja, maka 
tidak akan dapat menyamai pahala mereka.” Baginda Nabi Shallallahu “alaihi 
wasallam juga bersabda, “Barangsiapa mencaci para shahabatku, Allah 
Subhaanahu wata'ala, para malaikat-Nya, dan -seluruh manusia akan 
melaknatnya. Tidak akan diterima amalan fardhu dan sunnahnya.” Beliau pun 
bersabda, “Selain para nabi Alaihimus salam, Allah Subhaanahu wata'ala telah 
memilih para shahabatku dari seluruh makhluk-Nya, dan di antara para 
shahabatku tersebut, Allah Subhaanahu wata'ala telah memilih empat orang, 
yaitu Abu Bakar, Umar, Ustman, dan Ali. Merekalah yang paling baik di antara 
para shahabatku.” 


Syaikh Ayyub Sakhtiyani Rahmatullah “alaih berkata, “Barangsaiapa 
mencintai Sayyidina Abu Bakar Radhiyallahu “anhu, maka ia telah meluruskan 
agama. Barangsiapa mencintai Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu, maka ia 
telah mendapatkan jalan terang dalam agama. Barangsiapa mencintai 
Sayyidina Utsman Radhiyallahu “anhu, maka dialah yang telah memperoleh 
nur Ilahi, sehingga ia bercahaya. Barangsiapa mencintai Sayyidina Ali 
Radhiyallahu “anhu, maka dialah yang telah memegang tali agama ini dengan 
kuat. Barangsiapa memuji shahabat, maka ia telah terbebas dari kemunafikan. 
Barangsiapa menghina shahabat, maka ia telah terjerumus ke dalam bid'ah, 
kemunafikan, dan mendustakan sunnah. Aku menduga bahwa amalannya 
tidak ada yang diterima, sehingga mereka mencintai para shahabat dengan 
setulus hati dan mereka membersihkan hati.” 

Dalam sabda Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam yang lain, “Wahai 
manusia, aku ridha kepada Abu Bakar, hendaklah kalian mengenal derajatnya. 
Aku ridha kepada Umar, Utsman, Thalhah, Zubair, Sa'ad, Sa'id, Abdurrahman, 
Abu Ubaidah. Hendaknya kalian mengenali derajat mereka. Wahai manusia, 
Allah Subhaanahu wata'ala telah mengampuni para ahli Badar dan ahli 
Hudaibiyah. Hendaklah kalian membantu (memuliakan) shahabat-shahabatku 


s 


234 kitab Kisah-Kisah Shahabat 2 
dan orang-orang yang telah menikah dengan putriku, dan orang-orang yang 
anaknya telah aku nikahi. Jangan sampai pada Hari Kiamat nanti mereka 
menuntutmu, sehingga kalian tidak akan dimaafkan.” 


Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam juga bersabda, “Hendaklah 
kalian membantu atau memuliakan shahabat-shahabatku dan suami dari 
putri-putriku. Barangsiapa membantunya, maka Allah Subhaanahu wata'ala 
“akan menjaganya di dunia dan di akhirat, dan barangsiapa tidak 
memuliakannya, maka Allah Subhaanahu wata'ala tidak memberikan jaminan 
terhadap dirinya. Jika Allah Subhaanahu wata'ala tidak memberikan jaminan 
terhadapnya, tidak lama lagi mereka akan mendapatkan musibah.” 


Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Barangsiapa yang 
memuliakan shahabatku, maka pada Hari Kiamat nanti, aku akan 
menjaganya.” Beliau bersabda lagi, “Barangsiapa memuliakan para 
shahabatku, maka pada Hari Kiamat ia akan sampai di Telaga Kautsar untuk 
mendekatiku. Barangsiapa tidak memuliakan mereka, maka ia tidak akan 
sampai di Telaga Kautsar dan hanya melihatku dari kejauhan.” Syaikh Sahl bin 
Abdullah Rahmatullah “alaih berkata, “Barangsiapa tidak menghormati para 
shahabat, maka ia tidak beriman kepada Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi 
wasallam.” 


Dengan berkah kasih sayang, kemurahan Allah Subhaanahu wata'ala, dan 
lindungan-Nya, semoga saya, saudara-saudara saya, orang-orang yang telah 
berjasa kepada saya, dan yang sering berjumpa dengan saya, para masyaikh 
saya, murid-murid saya, murid-murid masyaikh saya, dan semua orang 
mukmin agar dihindarkan dari murka dan laknat Allah Subhaanahu wata'ala. . 
Semoga tertanam dalam hati kita semua kecintaan kepada para shahabat 
Radhiyallahu ‘anhum. 


Pa PA 


ea ا و‎ Sant Maan كس ع"‎ NG Ka Pn 

Gina IN A‏ ,وا خر MA SN‏ الْعَالَيِيُنَ. والضلاة 
5 

Ag m Me 


PANAS jan سكب‎ oo Co MAH (SANI 
Ti PU en آله‎ TE adya PISA, 
PE NI ser ae 


Muhammad Zakariyya Al-Kandahlawi 
Mukim Madrasah Mazhahirul Ulum Saharanpur, 12 Syawwal 1357 H. 


Z Syaikhul Hadits Maulana 5 
F Muhammad Zakariyya Al-Kandahlawi i 
Rahmatullah 'alaih 
KITAB 


FADHILAH 
SHALAT 


Judul Asli Urdu: 
Fadhail Namaz 


Penyusun: 
Syaikhul Hadits Maulana Muhammad Zakariyya Al-Kandahlawi Rahmatullah ‘alaih 


Judul Buku: 
Kitab Fadhilah Shalat 


Penerjemah: 
Tim Penerjemah Kitab Fadhilah Amal Masjid Jami’ Kebon Jeruk Jakarta 


Penerbit: ١ 
Pustaka Ramadhan 
Jl. Parakan Saat RT.05/06 No. 6, Cisaranten Endah, 
Arcamanik Bandung, Telp. (022) 7200526, 7213304 


MUOADDIMAH 


SEN GEN yg 
Sh Wan ak Sg PN o, PI ; و #رس مه‎ ii AT 
3 Bh dur as aa Es mi grs عل‎ Jaksa a 


Ta 8 0 عام انر‎ NA PAT PEN 34531 tey 
Ja NE) Iera SEARES NENE 


ESPAA E AATE A 

Kami memuji dan bersyukur kepada Allah Subhaanahu wata'ala, dan 
semoga shalawat serta salam tetap terlimpah kepada Rasul-Nya yang mulia 
Shallallahu “alaihi wasallam, para shahabatnya Radhiyallahu ‘anhum, dan 
para pengikutnya yang mempertahankan agama yang hag ini. Amma ba'du. 
Dalam kitab ini saya akan menuliskan 40 hadits mengenai fadhilah shalat, saya 
mengumpulkannya untuk menunaikan perintah paman saya, yang saya anggap 
sebagai bapak saya sendiri (Syaikh Muhammad Ilyas, semoga Allah 
menjaganya). Semoga Allah Subhanahu wata'ala mengangkatnya ke derajat 
yang mulia dan memberikan taufik kepada saya dan juga kepadanya kepada 
perkara yang Dia cintai dan diridhai-Nya. 

Menurut saya, tidak perlu lagi saya menceritakan sikap Kaum Muslimin 
dan muslimat yang telah mengabaikan amalan dan ajaran Islam pada zaman 
ini. Shalat saja, sebagai tiang agama dan bagian terpenting setelah iman serta 
amalan yang pertama kali akan ditanyakan pada Hari Hisab, benar-benar 
sudah diabaikan mereka. Lebih dari itu, orang yang menyeru kepada agama 
Allah Subhaanahu wata'ala, tidak terdengar lagi. Namun demikian, belajar 
dari pengalaman, saya tetap akan berusaha menyampaikan sabda-sabda 
Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam kepada manusia. Meskipun banyak 
sekali perkara yang menjadi penghalang, saya berharap agar hadits-hadits 
Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam ini berkesan di dalam hati orang- 
orang yang akalnya masih bersih dan tidak menentang agama. Saya yakin 
insyaallah mereka pasti akan terkesan dan mendapat keberkahan dari hadits- 
hadits Nabi dan keberkahan dari diri Baginda Rasulullah Shallahu “alaihi 
wasalam yang mulia. Dan juga didorong untuk memenuhi permintaan teman- 
teman akrab yang mencintai saya, yang sudah lama belum saya tunaikan, 
maka saya menulis risalah yang berisi hadits-hadits yang khusus mengenai 
fadhilah shalat. 

Karena saya telah menulis risalah tentang tabligh yang diberi judul 
Fadhail Tabligh, risalah ini saya beri judul Fadhail Shalat yang sesuai dengan 
urutan ke-2 dari enam sifat. 


em sem mewe s ون‎ 


238 Kitab Fadhilah Shalat , 


vo 


SPRA Sa AGS PWA 


“Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dari Allah. Hanya kepada “Allah aku 
bertawakkal dan hanya kepada-Nya aku kembali.” (Q.S. Hud: 88) 


١ Saat ini, sikap Kaum Muslimin terhadap shalat terbagi menjadi tiga 
kelompok. Kelompok pertama, orang-orang yang tidak mempedulikan shalat. 
Kelompok kedua, orang-orang yang shalat, tetapi tidak mementingkan 
berjamaah. Kelompok ketiga, orang-orang yang shalat dan mementingkan 
berjamaah, namun mengabaikan rukun-rukunnya dan mengerjakannya 
dengan kurang baik. Oleh sebab itu, buku ini dibagi menjadi tiga bagian. Setiap 
bagian disertai hadits-hadits berikut terjemahannya yang mudah dipahami. 
Terjemahan yang digunakan adalah dari segi mafhum dan maknanya, bukan 
terjemahan secara harfiah (kata perkata). Ditambah penjelasan bila 
diperlukan. 

Oleh karena banyak juga di antara orang-orang yang mendakwahkan 
shalat adalah ahli ilmu, di sini saya menulis rujukan dan hal-hal yang berkaitan 
dengan hadits-hadits tersebut dalam bahasa Arab, (yang bila diterjemahkan) 
orang-orang awam tidak akan memahaminya. Para da'i kadang-kadang juga 
memerlukan penjelasan mengenai rujukan tersebut. 


Syaikhul Hadits Maulana Muhammad Zakariyya Al-Kandahlawi Rahmatullah 
“alaih, Pondok Pesantren Mazhahirul Ulum, Saharanpur, India 


BAB KESATU 
PENTINGNYA SHALAT 


Bab ini terdiri dari dua pasal. Pasal 1 mengenai Keuntungan Shalat dan 
pasal 2 mengenai Hadits-Hadits yang Menjelaskan Ancaman dan Celaan bagi 
Orang yang Meninggalkan Shalat. 


PASAL 1‏ 
KEUNTUNGAN SHALAT‏ 
Lima Pondasi dalam Islam‏ 
Hadits Ke-1 .‏ 
ن اب TP‏ رضي الله نها IG‏ كال رول الله صل الل یو Gb aan‏ ال شلام عل 
Sh agi‏ لد له إلا امه ون êng Ke ia‏ واو اللا sih‏ الکو 


GANG‏ 2503 رَمَضَانَ. (متفق عليه. وقآل المدزري في الترغيب روا البخاري ومسلم وغيرهماعن غير واحد من الضحابة) 
Dari Sayyidina Ibnu Umar Radhiyallahu “anhuma, ia mengatakan Baginda‏ 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Agama Islam dibangun atas‏ 
lima tiang: Bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah selain Allah‏ 
Subhaanahu wata'ala dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah‏ 
Subhaanahu wata'ala, mendirikan Shalat, membayar Zakat, Haji, dan Puasa‏ 
pada bulan Ramadhan.” (H.R. Bukhari, Muslim, dari Kitab At-Targhib)‏ 


Kelima hal di atas adalah asas-asas agama terbesar dan bagian yang 
| terpenting. Agama Islam diibaratkan oleh Baginda Rasulullah Shallallahu alaihi 
wasallam seperti sebuah kemah yang disangga oleh lima tiang. Tiang 
tengahnya adalah Kalimah Syahadat dan empat tiang lainnya ialah pendukung 
pada setiap penjuru kemah itu. Tanpa tiang tengah, kemah tersebut tidak akan 
dapat berdiri sama sekali. Apabila salah satu dari keempat tiang lainnya tidak 
ada, kemah tetap berdiri, tetapi sudut yang tidak bertiang itu akan menjadi 
miring dan mungkin roboh. Berdasarkan hadits di atas, marilah kita melihat 
diri kita sendiri, sejauh manakah kita telah menegakkan Islam? Lalu, rukun 
Islam yang manakah yang kita jaga dengan sempurna? 

. Kelima tiang dalam hadits di atas sangat penting sehingga ditetapkan 
sebagai asas-asas Islam. Oleh sebab itu, sebagai seorang muslim, penting 


3 


240 Kitab Fadhilah Shalat 1 5 


sekali kita memperhatikan semuanya. Namun demikian, hal yang terpenting 
setelah iman adalah Shalat. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu “anhu - 
berkata, “Aku pernah bertanya kepada Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi 
wasallam, “Amal apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhaanahu 
wata'ala?” Beliau menjawab, “Shalat.” Aku bertanya lagi, “Lalu apa?” Beliau 
menjawab, “Berbuat baik kepada kedua orang tua.” Selanjutnya aku bertanya 
lagi, “Kemudian apa?” Beliau menjawab, “Berjuang di jalan Allah.” 

Mulla Ali Qari Rahmatullah “alaih menyatakan bahwa para ulama telah 
menjadikan hadits ini sebagai dalil bahwa shalat adalah kewajiban Islam yang 
terpenting setelah iman. Hal ini diperkuat lagi oleh hadits shahih yang 
berbunyi: 


ENE 

Bisa AS SA 

“Shalat adalah sebaik-baik amal yang ditetapkan oleh Allah Subhaanahu 
wata'ala untuk hamba-Nya.” 


Selain. hadits di atas, masih banyak hadits shahih lain yang menjelaskan 
bahwa amal manusia yang terbaik adalah shalat. Dalam Kitab Jami'ush Shagir 


“disebutkan lima orang shahabat yang telah meriwayatkan hadits di atas, yaitu 


Sayyidina Tsauban, Sayyidina Ibnu Amr, Sayyidina Salamah, Sayyidina Abu 


"Umamah, dan Sayyidina Ubadah Radhiyallahu ‘anhum. Sayyidina Ibnu Mas'ud 


Radhiyallahu “anhu dan Sayyidina Anas Radhiyallahu “anhu meriwayatkan 
bahwa amal yang paling utama ialah shalat pada waktunya. (dari Kitab 
Jami'ush Shagir) 

Sayyidina Ibnu Umar Radhiyallahu “anhuma dan Sayyidatina Ummu 
Farwah Radhiyallahu “anha juga meriwayatkan bahwa shalat pada awal waktu 
adalah amal yang paling utama. Semua hadits di atas mempunyai makna yang 
berdekatan. 


Shalat Menggugurkan Dosa seperti" Daun-Daun Berguguran di Musim 
Gugur 
Hadits Ke-2 


Mengasah aan مي‎ desa Jeda de GAN Ana fyl 
SOE 3, BU IE LE NG بحص من مجر ة قال فَجَعَلَ‎ 


ae AI وو‎ e brs 9s N cohol SE 
هرا‎ KA PIA SIB ُد بها وج انو‎ SELAI dad sen gal قال: إن‎ 


١ sja ¿g Gi‏ لشجرة. (رواة أحس پآ سناد حسن .کزان الترغیب) 

Dari Sayyidina Abu Dzar Radhiyallahu “anhu, bahwasanya Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam pernah keluar dari rumahnya ketika musim gugur 

di saat daun-daun berguguran dari pepohonan. Beliau mengambil setangkai - 
ranting pohon, dan daun-daunnya langsung berguguran. Beliau berkata, 
“Wahai Abu Dzar!” Sayyidina Abu Dzar Radhiyallahu “anhu menyahut, 


g? 


z 
AAN (Pa 


Pentingnya Shalat 241 


“Labbaik! (Aku siap sedia!), ya Rasulullah!” Beliau bersabda, “Sesungguhnya 
seorang muslim yang menunaikan shalatnya semata-mata karena Allah, maka 
dosa-dosanya akan berguguran sebagaimana daun-daun ini berguguran dari 
rantingnya.” (H.R. Ahmad, dari Kitab At-Targhib) 


Faidah 

Pada musim gugur, begitu banyak daun-daun berguguran dari pohonnya 
sehingga ada sebagian pohon yang daunnya tidak tersisa sehelai pun. Baginda 
Nabi Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Hasil shalat yang dikerjakan 
dengan ikhlas, semua dosa diampuni hingga tidak ada satu pun yang tersisa.” 


Untuk Dosa-Dosa Besar Perlu Bertaubat secara Khusus 

Ada satu hal yang perlu direnungkan. Menurut para ulama, berdasarkan 
kesimpulan dari ayat-ayat Al-Qur'an dan. hadits-hadits Baginda Nabi 
Shallallahu “alaihi wasallam, shalat dan ibadah-ibadah yang lain hanya 
menghapus dosa-dosa kecil . Sedangkan dosa-dosa besar tidak dapat diampuni h 
tanpa bertaubat secara khusus. Oleh sebab itu, selain mengerjakan shalat, 
hendaknya kita selalu bertaubat dan beristighfar, jangan sampai kita 
melalaikannya. Jika Allah Subhaanahu wata'ala mengampuni dosa-dosa besar 
karena kemurahan-Nya sebab shalat kita, itu perkara lain. 


Hadits Ke-3 7 
KA Pa Ea تخت‎ FEN Pa Pa PA SAA و و و قال‎ 
حل‎ Je at عله تحت كحت‎ isg JÊNG :تمع‎ en عن‎ 


- 


ARN Singa AAA Ga حضتا‎ 


Mba Jé z Essas salesale يسول اللو صل أل‎ TANK: pa AGAR 
7-7 


0 


PRAA نعل ك.د‎ aga Li: PERSI SA A 
Sis كنس‎ JELMAAN JAH KEB) abadi a 
AAN NG JÊNG BIA A VE ES LE كما‎ a 


pd 


iyez PON BA TON‏ کرد D‏ أحسوالنسائي والطبرافي) 
Dari Sayyidina Abu Utsman Radhiyallahu “anhu, ia berkata, “Aku dan Sayyidina‏ 
Salman Radhiyallahu “anhu berada di bawah sebatang pohon, lalu ia‏ 
mengambil sebatang ranting kering dari pohon itu dan mengibas-‏ 
ngibaskannya sehingga daun-daunnya berguguran. Ia berkata, “Hai Abu‏ 
Utsman, mengapa engkau tidak bertanya kepadaku, mengapa aku berbuat‏ 
begini?” Aku bertanya, “Mengapa engkau berbuat demikian?” la menjawab,‏ 
“Beginilah Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam melakukannya di‏ 
hadapanku: ketika aku bersama beliau di bawah sebatang pohon. Beliau‏ 
mengambil ranting kering dan mengibas-ngibaskannya sehingga daun-‏ 
daunnya berguguran. Lalu beliau bersabda, Wahai Salman, mengapa kamu‏ 
tidak bertanya kepadaku mengapa aku berbuat begini?” Aku bertanya,‏ 


IN 
a 


5 


242 Kitab Fadhilah Shalat 


“Mengapa engkau berbuat demikian?” Beliau bersabda, “Sesungguhnya jika 
seorang muslim berwudhu dengan sempurna, selanjutnya mengerjakan shalat 
lima waktu, niscaya dosa-dosanya gugur sebagaimana daun-daun ini 
berguguran.” Beliau membacakan satu ayat yang artinya, Dan dirikanlah 
shalat pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada sebagian permulaan 
“malam, sesungguhnya amal kebaikan menghapuskan kejahatan. Itulah 
nasihat bagi orang-orang yang mau menerima.” (H.R. Ahmad, Thabarani, 
Nasa'i) 
Faidah 

Perbuatan Sayyidina Salman Radhiyallahu 'anhu yang ditunjukkannya 
dalam hadits di atas, merupakan contoh kecil kecintaan para shahabat 
Radhiyallahu 'anhum kepada Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam. Siapa 
pun yang mencintai seseorang, ia akan meniru tingkah laku orang yang 
dicintainya itu. Orang yang telah merasakan manisnya cinta, tentu memahami 
hakikat ini dengan baik. Begitu juga para shahabat Radhiyallahu ‘anhum ketika 
meriwayatkan sabda-sabda Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam sering 
menirukan perbuatan beliau seperti ketika beliau menyampaikannya. 


Hadits-hadits tentang pentingnya shalat, dan ampunan dosa bagi yang 
mengerjakannya tidak terhitung banyaknya, sehingga sulit untuk 
menyebutkan semuanya di sini. Sebelum hadits ini, sudah diriwayatkan hadits- 
hadits mengenai hal itu. Para ulama membatasi ampunan tersebut, hanya 
untuk dosa-dosa kecil, sebagaimana telah diketahui sebelumnya. Padahal 
dalam beberapa hadits tidak ada pembatasan dosa kecil atau besar, tetapi 
disebutkan dosa-dosa tanpa ada pembatasan. 


Ayah saya (Syaikh Maulana Muhammad Yahya Rahmatullah 'alaih) 
memberikan dua penjelasan ketika mengajarkan bab ini. 


1. Melakukan dosa besar adalah sesuatu yang jauh dari diri seorang muslim. 
Adanya perbuatan dosa besar pada dirinya adalah perkara yang sulit 
terjadi. Seandainya terjadi, jiwa seorang muslim tidak akan merasa 

| tenang sebelum ia bertaubat. Jika seseorang telah berbuat dosa besar, 
maka Keislamannya akan menuntutnya untuk benar-benar menyesali 
perbuatannya dan ia tidak akan merasa tenang sebelum ia menyucikan 
dirinya dengan bertaubat. Adapun dosa-dosa kecil, kadang kala tidak 
begitu diperhatikan dan dipedulikan, sehingga masih menjadi 
tanggungannya. Dengan shalat dan amal ibadah yang lain, dosa tersebut 
akan diampuni. 

2. Seseorang yang shalat dengan ikhlas dan menunaikan adab serta 
sunnahnya, berarti ia sudah bertaubat! dan -beristighfar beberapa kali. 
Sebab, di akhir bacaan Tahiyyat terdapat doa yang berbunyi: 


1 Dianggap bertaubat jika dosa itu hanya berhubungan dengan Allah Subhaanahu wata'ala. Untuk 
dosa yang berhubungan dengan manusia, ia harus meminta halal atau ia harus menyelesaikan 
masalah itu dengan orang tersebut, sesuai dengan syariat Islam. 


Pentingnya Shalat 3 


zz MP 


dis AAA sa A يور‎ WAS ا في فلم‎ 
2 meng AE agi 4 


“Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganifyai diriku a 

aniaya yang banyak. Tiada yang mengampuni dosa-dosa selain Engkau. 

Maka ampunilah aku dengan ampunan dari-Mu dan“sayangilah aku. 

Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pengampun lagi Maha Benyayang.”. 

Hadits di atas, juga menganjurkan kita untuk menyempurnakan wudhu 
dengan memperhatikan adab-adab dan sunnah-sunnahnya. „Salah satu 
sunnahnya adalah bersiwak. Bersiwak ialah sunnah wudhu Yang sering 
diabaikan. Padahal disebutkan dalam sebuah hadits, “Barangsiapa shalat dua 
rakaat dengan bersiwak lebih utama daripada tujuh puluh rakaat tanpa 
bersiwak.” Dalam hadits lain, dinyatakan, “Jagalah siwak, karena dalam siwak 
terdapat sepuluh keutamaan, yaitu (1) membersihkan mulut, 
(2)menyebabkan Allah Subhaanahu wata'ala ridha, (3) membuat setan 
marah, (4) dicintai Allah Subhaanahu wata'ala dan para malaikat-Nya, 
(5) menguatkan gusi, (6) menghilangkan dahak, (7) mewangikan mulut, 
(8) menghilangkan cairan kuning yang mengganggu lambung, (9) memperjelas 
penglihatan, dan (10) menghilangkan bau mulut, serta bersiwak adalah sunnah 
Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam.” (dari Kitab Al-Munabbihat, 
karya Ibnu Hajar Makki) 


Para ulama telah mengumpulkan sampai tujuh puluh kelebihan bersiwak, 
salah satu di antaranya akan memudahkan mengucapkan syahadat ketika akan 
meninggal dunia. Sebaliknya, menghisap candu mengandung tujuh puluh 
madharat, salah satu di antaranya akan menyebabkan lupa mengucapkan 
Kalimah Syahadat ketika akan meninggal dunia. Masih banyak pahala lain jika 
seseorang mengerjakan wudhu dengan sempurna. Sebuah hadits 
menyebutkan bahwa pada Hari Kiamat anggota tubuh yang dibasahi air wudhu 
akan bercahaya. Dengan cahaya itulah Baginda Nabi Shallallahu “alaihi 
wasallam akan mengenali umatnya secara langsung. 


Dalam Membersihkan Dosa, Shalat Bagaikan Sungai yang Mengalir 
Hadits Ke-4a 
i 


Ga ESA 00‏ الله AEE‏ انو صل الله يو ومام SEEE‏ 
ڪرم Basa‏ يور NG‏ لبقي من مره هيم PE‏ 


Pa 


5 
A 
ڀا‎ 
3 


NGO ۶ PG Nat‏ مَكَلُ Kate Gap á %4 PES ENI‏ (رواةاليخاري ومسلم 


والترمز ی Ia‏ ين ماجه من حريث dee‏ فى الترغيب» 

Dari Sayyidina Abu Hurairah Radhiyallahu “anhu, ia berkata, “Aku mendengar 
Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bertanya, “Bagaimana 
pendapat kalian jika ada sebuah sungai di depan pintu seseorang dari kalian, 
lalu ia mandi di dalamnya lima kali sehari, apakah masih ada kotoran badan 


244 Kitab Fadhilah Shalat 


yang melekat di tubuhnya?’ Para shahabat Radhiyallahu “anhum menjawab, 
Tidak akan ada kotoran badan yang masih melekat di tubuhnya, Beliau 
bersabda, “Itulah perumpamaan shalat lima waktu. Dengannya, Allah 
Subhaanahu wata'ala akan menghapus dosa-dosa.” (H.R. Bukhari, Muslim, 
Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, dari Kitab At-Targhib) 


Hadits Ke-4b 
(AI NENG ner ae انلو صل الله‎ Ogan قال‎ MUA sah 
- م‎ 
PENIS sea Da JA يوم‎ HAP Inai SG 5 جار عبرل‎ IS 


Dari Sayyidina Jabir Radhiyallahu ‘anhu, ia berkata, “Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, Perumpamaan shalat lima waktu 
adalah seperti sebuah sungai yang dalam, yang mengalir di depan pintu 
rumah seseorang dari kalian, ia mandi di dalamnya lima kali sehari.” 
(H.R. Muslim, dari Kitab At-Targhib) 

Biasanya air yang mengalir itu bersih dari kotoran dan lain-lain. Semakin 
dalam sebuah sungai, airnya semakin jernih dan bersih. Oleh sebab itu, hadits 
di atas mengumpamakan shalat dengan sungai yang dalam dan mengalir yang 
seandainya seseorang mandi di dalamnya badannya akan bersih. Demikian 
pula, ,shalat yang dilakukan dengan menjaga adab-adabnya dapat 
membersihkan segala dosa. Selain hadits di atas, masih banyak hadits lain 
yang semakna dengan hadits tersebut. 


Dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri Radhiyallahu “anhu, ia mengatakan 
Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Shalat lima waktu 
merupakan penghapus dosa-dosa yang terjadi di antara waktu-waktu shalat 
tersebut.” Maksudnya, keberkahan shalat dapat menghapuskan dosa-dosa 
kecil yang terjadi di antara satu waktu shalat dengan waktu shalat yang lain. 

“Selanjutnya hadits tersebut memberikan perumpamaan, sebagaimana 
seseorang yang bekerja di sebuah pabrik, maka dirinya akan kotor dan 
berdebu, tetapi ada lima sungai yang mengalir antara pabrik dan rumahnya. 
Setiap pulang ia mandi di sungai tersebut. Itulah perumpamaan shalat lima kali 
"sehari, semua kesalahan dan dosa yang dilakukan di antara waktu shalat itu 
akan diampuni oleh Allah Subhaanahu wata'ala. Hal itu disebabkan oleh doa 
dan istighfar yang terkandung di dalam bacaan shalat. 


Dengan perumpamaan dalam hadits di atas, Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam ingin memberi pemahaman, bahwa Allah 
Subhaanahu wata'ala meletakkan kekuatan yang luar biasa di dalam shalat 
untuk menghapuskan dosa-dosa. Dengan perumpamaan, orang akan lebih 
mudah memahami pembicaraan. Oleh karena itu, beliau menjelaskan perkara 
ini dengan berbagai macam perumpamaan. 

Jika kita enggan memperoleh rahmat, keluasan ampunan, dan nikmat 
Allah Subhaanahu wata'ala, maka siapakah yang rugi?: Kita sendirilah yang 
akan rugi. Kita sering berbuat dosa, durhaka kepada Allah Subhaanahu 
wata'ala, meninggalkan perintah-perintah-Nya, dan kurang sempurna dalam 


Pentingnya Shalat 245 


mengerjakan firman-firman-Nya. Seorang raja yang adil, sudah sewajarnya 
menghukum kita, jika kita tidak menaatinya. Namun, Allah Yang Maha Mulia 
Sangat menyayangi kita. Meskipun kita melanggar perintah-Nya, Dia tetap 
memberikan petunjuk kepada kita untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan 
kita. Jika kita tidak memanfaatkan kemurahan Allah Subhaanahu wata'ala 
tersebut, betapa bodohnya kita. Rahmat dan kasih sayang Allah Subhaanahu 
wata'ala kepada kita sangat berlimpah. Disebutkan dalam hadits, 
“Barangsiapa tidur dengan. niat Shalat Tahajjud, tetapi ia terlelap (tidak 
bangun), maka ia tetap mendapatkan pahala satu Shalat Tahajjud. Sedangkan 
tidurnya adalah sedekah Allah kepadanya.” (dari Kitab At-Targhib) 


Sesungguhnya agama Allah Subhaanahu wata'ala ini mudah dan rahmat 
Allah Subhaanahu wata'ala sungguh | luas. Betapa ruginya jika kita tidak 
berusaha mendapatkannya. 1, 


Bergegas Shalat dalam Setiap Musibah 
Hadits Ke-5 


Gea اڪ‎ 


عَنْ ea‏ الله عَنْهُ قَالَ: كن رول zi daa‏ له يو Bahas‏ 

الصّلاة. (أخرجه أحمس وأو داود.وااين جريرك ee NEK‏ 

Dari Sayyidina Hudzaifah Radhiyallahu “anhu, ia berkata, “Apabila Baginda 

Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam menemui suatu kesulitan, maka beliau 

bergegas mengerjakan shalat.” (H.R. Ahmad, Abu Dawud, dari Kitab Durrul 
Mantsur) ج‎ 


Shalat adalah rahmat Allah Subhaanahu wata'ala yang besar. Mencari 
penyelesaian dengan shalat ketika menghadapi setiap kesulitan berarti 
mendatangkan rahmat Allah Subhaanahu wata'ala. Jika rahmat Allah 
Subhaanahu wata'ala datang, tidak akan ada lagi kesulitan yang tersisa. 
Banyak riwayat yang menyebutkan tentang hal ini. Para shahabat Radhiyallahu 
“anhum yang selalu mengikuti setiap langkah Baginda Nabi Shallallahu “alaihi 
wasallam juga sering melakukannya. Sayyidina Abu Darda' Radhiyallahu 'anhu 
berkata, “Jika terjadi angin topan, Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi 
wasallam akan bergegas masuk ke masjid dan tidak akan keluar dari masjid 
sebelum angin reda.” Demikian juga ketika terjadi gerhana matahari atau 
bulan, Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam akan bergegas 
mengerjakan shalat. Sayyidina Shuhaib Radhiyallahu “anhu meriwayatkan.ddari 
Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam, beliau bersabda, “Para nabi 
Alaihimus salam setiap kali menghadapi kesulitan, akan bergegas 
melaksanakan shalat.” 

- Suatu hari, ketika dalam perjalanan, Sayyidina Ibnu Abbas Radhiyallahu 
'anhuma mendapat kabar bahwa anaknya telah meninggal dunia. la segera 
turun dari untanya, kemudian shalat dua rakaat, lalu membaca: 


13 


+ 
O6 saka 5l. 
“Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepada-Nya-lah kami kembali.” 


246 Kitab Fadhilah Shalat , 


Setelah itu, ia berkata, “Aku telah melaksanakan apa yang telah diperintahkan 
oleh Allah Subhaanahu wata'ala dalam Al-Qur'an: 


O... BA KAN Nak 
“Carilah pertolongan (Allah) dengan sabar dan shalat.” (Q.S. AL Tea pg 


Terdapat kisah lain mengenai Sayyidina Ibnu Abbas Radhiyallahu 
“anhuma. Saat dalam perjalanan ia mendapatkan berita kematian saudaranya 
yang bernama Sayyidina Qutsam Radhiyallahu “anhu. la segera turun dari 
untanya dan mengerjakan shalat dua rakaat di pinggir jalan. Ia berdoa cukup 
lama dalam tasyahhudnya. Kemudian ia berdiri untuk melanjutkan 
perjalanannya seraya membaca ayat Al-Our'an: 


Se UG YENG LA fast 
“Carilah pertolongan (Allah) dengan sabar dan shalat. Dan sesungguhnya 
shalat itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyu' hatinya.” 
(Q.S. Al-Baqarah: 45) 
Insyaallah mengenai masalah khusyu' ini akan dijelaskan pada Bab Ketiga. 
Juga disebutkan sebuah kisah lain mengenai Sayyidina Ibnu Abbas 
Radhiyallahu 'anhuma, ketika mendengar berita wafatnya salah seorang 
Azwaajun Muthahharah (istri-istri Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi 
` wasallam), ia segera shalat. Ketika seseorang menanyakan perbuatannya, ia 
menjawab, “Beginilah yang diperintahkan oleh Baginda Rasulullah Shallallahu 
“alaihi wasallam jika kita tertimpa musibah. Hendaklah kita sibuk dengan 
shalat, dan tidak ada musibah yang lebih besar melebihi wafatnya Ummul 
' Mukminin.” (Abu Dawud) 


Ketika Sayyidina Ubadah Radhiyallahu “anhu hampir wafat, ia berkata 
kepada orang-orang yang di dekatnya, “Janganlah kalian menangisiku. Jika 
ruhku keluar, berwudhulah dengan sempurna, lalu pergilah ke masjid. 
Shalatlah dan beristighfarlah untukku! Sebab, Allah Subhaanahu wata'ala 
menyuruh kita agar selalu memohon pertolongan dengan sabar dan shalat, 
“ISI AI asl kemudian baringkanlah aku di liang kubur.” 

Suami Sayyidatina Ummu Kultsum Radhiyallahu .“anha, yaitu Sayyidina 
Abdurrahman Radhiyallahu “anhu, menderita sakit parah. Suatu ketika, ia 
pingsan, sehingga semua orang meyakini ia telah meninggal. Melihat hal itu, 
Sayyidatina Ummu Kultsum Radhiyallahu ‘anha segera mendirikan shalat. 
Ketika Sayyidatina Ummu Kultsum Radhiyallahu “anha selesai shalat, ternyata 
Sayyidina Abdurrahman Radhiyallahu “anhu siuman kembali. la bertanya 
kepada orang-orang di sekelilingnya, “Apakah aku tadi seperti orang yang 
sudah mati?” Orang-orang menjawab, “Ya.” la berkata, “Dua malaikat telah 
mendatangiku dan be:kata, “Pergilah menghadap Ahkamul Hakimin (Allah 
Yang Maha Adil), Dialah yang akan memutuskan perkaramu!' ketika kedua 
malaikat itu hendak membawaku, maka datanglah malaikat yang lain 

. menghampiri dan berkata kepada kedua malaikat tadi, “Pergilah kalian berdua 
(tinggalkan dia)!” Dia ini termasuk golongan orang-orang yang beruntung, yang 


Pentingnya عفدقكك‎ 247 


sudah tertulis sejak ia berada di dalam kandungan ibunya. Saat ini anak- 
anaknya masih memerlukanya' Setelah kejadian tersebut, Sayyidina 
Abdurrahman Radhiyallahu “anhu masih hidup selama satu bulan. Setelah: itu, 
ia meninggal dunia.” (dari Kitab Durrul Mantsur) 


Syaikh Nadhar Rahmatullah “alaih bercerita, “Suatu ketika, pernah terjadi 
gelap gulita pada waktu siang. Aku pun berlari menemui Sayyidina Anas 
Radhiyallahu “anhu dan bertanya kepadanya, “Apa yang engkau lakukan jika 
mengalami hal seperti ini pada masa hidup Baginda Rasulullah Shallallahu 
“alaihi wasallam?” Dia menjawab, “Aku berlindung kepada Allah, (hal ini tidak 
pernah terjadi pada zaman Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam). 
Pada zaman Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam jika terjadi angin 
bertiup sedikit kencang saja, kami segera berlari ke masjid, takut jika terjadi 
Kiamat.” (Abu Dawud) 


, Sayyidina Abdullah bin Salaam Radhiyallahu 'anhu Mr “Apabila 
kesulitan menimpa keluarga Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam, maka 
beliau akan menyuruh keluarganya mendirikan shalat seraya membaca ayat 
Al-Qur'an: 


Or BAM BA B لساك‎ aya 


“Dan perintahkanlah keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu 


, dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kamilah yang 


memberi rezeki kepadamu. Dan akhir (yang baik) itu adalah bagi orang-orang 
yang bertakwa.” (O.S. Thaahaa: 132) 


Shalat Hajat 

Sebuah hadits menyebutkan bahwa barangsiapa mempunyai suatu hajat 
mengenai urusan dunia atau urusan akhirat, yang berhubungan langsung 
dengan, Allah Subhaanahu wata'ala atau yang berhubungan dengan 
hamba-Nya, hendaklah ia berwudhu dengan sempurna, kemudian shalat dua 
rakaat, selanjutnya memuji Allah Subhaanahu wata'ala, dan bershalawat 
kepada Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam, lalu berdoa: 
1 


9 Na 


ar Sea aaa 
يي‎ Ne en PARA ul, 4 2. AWU aa 5 
لاش‎ Panja te Pal 550 من‎ AN شالك مُوْجِبَاتِرَحْمَتِكَ 3153 مَغْفِرَتِكَ‎ 
GENG, p eS ES ACS A نه ا‎ 


GG 
“Tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Pemurah. Maha Suci 
Allah Pemilik Arsy yang agung. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Aku 
memohon kepada-Mu segala sesuatu yang menyampaikan kepada 
rahmat-Mu dan aku memohon sebenar-benarnya ampunan-Mu, aku - 
memohon mendapatkan segala kebajikan, serta keselamatan dari segala 
dosa. Janganlah Engkau biarkan bagiku suatu dosa tanpa Engkau 


.. aina pwy ا ال‎ 


248 Kitab Fadhilah Shalat 5 


mengampuninya, suatu kesempitan tanpa Engkau melapangkannya, dan 
suatu hajat yang Engkau ridhai tanpa Engkau memenuhinya. Terimalah, wahai 
Yang Maha Rahim!”, insyaallah hajatnya akan terpenuhi. 


'Syaikh Wahab bin Munabbih Rahmatullah “alaih berkata, “Penuhilah 
keperluan-keperluanmu melalui Shalat Hajat. Orang-orang terdahulu, jika 
menghadapi suatu masalah, mereka segera mengerjakan shalat. Bila 
terselamat dari masalah, mereka juga segera mengerjakan shalat.” 


Shalat Saat Terkena Musibah dan Kesusahan 

Syaikh Wahab bin Munabbih Rahmatullah “alaih bercerita, “Di Kufah ada 
| seorang pengantar barang yang terkenal. Orang-orang sangat 
mempercayainya. Karena sifatnya yang jujur dan terpercaya, para pedagang 
banyak menitipkan barang atau uang kepadanya. Ketika sedang dalam 
perjalanan, ia bertemu dengan seorang laki-laki. Laki-laki itu bertanya, “Engkau 
mau kemana?’ Pengantar barang tersebut menjawab, ‘Aku akan ke kota A.” 
Laki-laki itu berkata, “Aku juga akan ke sana. Sebenarnya aku dapat 
bersamamu dengan berjalan kaki, tetapi bagaimana jika aku ikut menumpang 
keledaimu dengan bayaran satu dinar?” Pengantar barang itu pun setuju. 
Ketika tiba di suatu persimpangan jalan, laki-laki tadi bertanya, Jalan manakah 
yang akan engkau tempuh?” Pengantar barang menjawab, Jalan besar yang 
umum ini!’ laki-laki tadi berkata, Jalan yang satunya ini lebih dekat dan lebih 
mudah untuk mendapatkan makanan bagi binatang karena banyak rumput di 
sana,’ Pengantar barang menyahut, “Aku belum pernah melewatinya.” “Aku 
sering melewatinya, kata laki-laki tadi. “Baiklah jika begitu,” jawab pengantar 
barang. Maka mereka pun menempuh jalan itu. 

Beberapa lama kemudian, mereka tiba di sebuah hutan yang 
menyeramkan yang banyak berserakan bangkai manusia. Tiba-tiba laki-laki 
tadi turun dari keledai yang dinaikinya dan langsung mengeluarkan belati dari 
balik: punggungnya dengan maksud membunuh pengantar barang tadi. 
‘Jangan! teriak -pengantar barang, “Ambillah keledai beserta semua 
barangnya, karena inilah yang kamu inginkan, tetapi jangan bunuh aku!” Laki- 
laki tadi tidak mempedulikan tawaran tersebut, malah ia: bersumpah, 
“Pertama, aku akan membunuhmu, kemudian, aku akan mengambil semua 
barangmu!” Pengantar barang merengek-rengek, namun si laki-laki tersebut 
tidak mempedulikannya sama sekali. Akhirnya pengantar barang berucap, 
“Baiklah, izinkan aku shalat dua rakaat untuk terakhir kalinya! Sambil tertawa, 
laki-laki itu mengabulkan permintaan pengantar barang dan berkata, “Silakan, 
cepatlah shalat! Mereka yang mati ini pun telah meminta hal yang sama, 
tetapi shalat mereka tidak menolong mereka sedikit pun.’ Segera pengantar 
barang itu shalat, tetapi setelah membaca Al-Fatihah, dia tidak dapat 
mengingat satu surat. pun. Sementara laki-laki zhalim itu menunggu sambil 
terus berteriak, ‘Cepat, selesaikan shalatmu!' Tanpa sengaja terbaca oleh lidah 
si pengantar-barang ayat: 


7 
EEE daa Î PA 
Cc يكشت السوع...‎ SI anda gag al 


Pentingnya Shalat 9 


Siapakah yang memperkenankan (doa) orang yang dalam keadaan terjepit 
bila ia berdoa kepada-Nya dan siapakah yang akan menghilangkan 
kesusahan-kesusahan.' (Q.S. An-Naml: 62) 


Pengantar barang tersebut membacanya berulang-ulang sambil 
menangis. Tiba-tiba muncullah seorang penunggang kuda bertopi besi... 
gemerlapan. Ia datang dan menikam laki-laki zhalim tadi sampai mati. Di 
tempat laki-laki zhalim itu mati, keluarlah nyala api. Pengantar barang tadi 
langsung bersujud syukur ke hadirat Allah Subhaanahu wata'ala. Kemudian ia 
lari ke penunggang kuda tadi dan bertanya, “Siapakah engkau dan bagaimana 
engkau bisa datang kemari?” Ia (penunggang kuda) menjawab, “Aku adalah 
hamba Allah yang ditugaskan untuk menolong siapa saja yang membaca ayat 
ini. Kini engkau aman dan dapat pergi ke mana pun kamu suka.” Setelah 
berkata demikian, penunggang kuda itu pun pergi dan lenyap.” (dari Kitab 
Nuzhatul Majalis) 

Pada hakikatnya, shalat adalah kekayaan yang sangat besar. Selain akan 
mendatangkan keridhaan Allah Subhaanahu . wata'ala, shalat juga akan 
menyelamatkan dari bencana dunia dan menenangkan hati. Syaikh Ibnu Sirin 
Rahmatullah “alaih berkata, “Seandainya aku disuruh memilih antara surga 
dan dua rakaat shalat, maka aku akan memilih shalat. Karena surga itu untuk 
keridhaanku, sedangkan shalat adalah untuk keridhaan Allah Subhaanahu 
wata'ala.” 

Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Yang paling 
pantas dicemburui adalah seorang muslim yang ringan beban hidupnya 
(urusan keluarganya tidak memberatkannya), banyak melakukan shalat, rela 
menerima rezeki apa adanya, sabar atas segala keadaannya, beribadah kepada 
Allah Subhaanahu wata'ala dengan sebaik-baiknya, tidak terkenal, cepat mati, 
warisannya sedikit, dan tidak banyak orang yang menangisinya.” (dari Kitab 
JamFush Shaghir) 

Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam juga bersabda, 
“Perbanyaklah shalat sunnah di rumahmu! Agar kebaikan rumah bertambah.” 
(dari Kitab Jami'ush Shaghir) 


Shalat Menggugurkan Dosa-Dosa dari Setiap Anggota Badan 
Hadits Ke-6 


58 E yaa اه نة وون‎ AAL POG I iÉ ناي مسرو‎ 


Pan 8 و لكو‎ Ss Ga, a 

ia Ka ês لیو‎ in صل‎ a رول‎ Ga SO اام من جک حي ونك‎ 
WA gue | an Tera ak A 12 در لع ود مهدج‎ AN 
Sea EA إلى‎ aG ثم‎ 93551 as PKN َأ لوز‎ 
s a sat P ay, أ‎ ” 
ÀE اذتاه‎ & Il Sa 1 ا‎ 


250 Kitab Fadhilah Shalat 3 


amaha) SSA‏ والغالب على سند الحسس ,تق مله شواهد ف الوضو م كذافى الترغيبه قلت وروی معن الحديث عن أب أمأمة بطر قن 


مجبع الزوائل). 
Dari Abu Muslim At-Taghlabi Rahmatullah “alaih, ia berkata, “Aku menemui‏ 
Sayyidina Abu Umamah Radhiyallahu “anhu ketika ia berada di masjid. Aku‏ 
berkata kepadanya, “Wahai Abu Umamah, sesungguhnya seseorang telah‏ 
meriwayatkan hadits dari engkau kepadaku, bahwa engkau pernah‏ 
mendengar . Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda,‏ 
'Barangsiapa berwudhu dengan sempurna, membasuh kedua tangannya dan‏ 
mukanya, dan mengusap kepalanya dan kedua telinganya, kemudian ia‏ 
mengerjakan shalat fardhu, maka Allah Subhaanahu wata'ala mengampuni‏ 
dosa-dosanya pada hari itu; dosa yang kedua kakinya melangkah kepadanya,‏ 
dosa yang kedua tangannya memegangnya, dosa yang kedua telinganya‏ 
mendengarnya, dosa yang kedua matanya melihatnya, dan dosa yang tersirat‏ 
dalam. hatinya.” Dia menjawab, “Demi Allah, sesungguhnya aku mendengar‏ 
hadits itu dari Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam berkali-kali.”‏ 
(H.R. Ahmad, dari Kitab At-Targhib)‏ 


Faidah 
Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Hurairah, Sayyidina Ahas Sayyidina 


Abdullah As-Sunabihi, Sayyidina Amr bin Abasah Radhiyallahu ‘anhum. dan 
"banyak lagi shahabat lain yang juga meriwayatkan hadits seperti di atas 


dengan lafadz yang berbeda-beda. Para Ahlul Kasyaf ? dapat merasakan dosa- 
dosa yang berguguran dari seseorang. Terdapat kisah terkenal mengenai 
Al-Imam Al-A'zham (Imam Abu Hanifah Rahmatullah “alaih) yang dapat 


mengetahui dosa apakah yang telah diampuni dari tetesan air wudhu 


seseorang. 
Sayyidina .Utsman Radhiyallahu “anhu meriwayatkan sabda Baginda 


“Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam, “Janganlah seseorang tertipu!” 


Maksudnya adalah janganlah karena berharap semua dosanya akan diampuni 
melalui shalat, lalu ia berani berbuat dosa. Sebab, jika Allah Subhaanahu 
wata'ala menerima shalat dan ibadah kita, itu semata-mata karena belas 
kasih-Nya. Jika bukan karena belas kasihan-Nya, kita mengetahui betul hakikat 
ibadah kita (ibadah kita betul-betul tidak layak diterima karena banyak 
kekurangannya). Memang shalat menyebabkan dosa-dosa diampuni. Namun, 
hanya Allah Subhaanahu wata'ala yang mengetahui apakah shalat kita layak 
diterima sehingga menyebabkan dosa kita diampuni atau tidak. Jika ada 
seseorang berkata, “Tuhanku Maha Pengampun.', kemudian dengan sengaja ia 
berbuat dosa, sungguh ia sangat tidak punya malu. Hal itu diumpamakan 
seorang ayah yang berkata, “Jika anakku berbuat kesalahan, maka akan 
kumaafkan.' Lalu, karena ucapan ayahnya itu, si anak pun berbuat durhaka 
dengan sengaja.” 


3 Orang-orang yang hatinya bersih sehingga Allah Subhaanohu wata'ala menampakkan kepadanya 
perkara-perkara yang ghaib yang tidak bisa dilihat oleh umumnya orang. 


+ 


Pentingnya Shalat 251 


Ahli Shalat Masuk Surga Terlebih Dahulu dari si Syahid 


Hadits Ke-7 y 

|| Err FARR z2 22 34 و 5 ر‎ 

عن ي هريره رضي انه asik ais‏ من بلي ڪي kaa‏ سلما spa Wa‏ 
PAR Te ol 2‏ 3 ر rap‏ 

الله Ga FISE ANAA an aó‏ غير اللي 


Sa yag NOS TAN (era Sgi‏ 83 ديك لبخت ككرت ولي صل 


0 


PATA eU. ةعسل‎ Fog, D | Í ایو وسم‎ ai 
-r ر‎ A بام م رم‎ ma Ga Ppap و‎ 
belia BAN بع رمان ول ر اف رکو‎ AS لس ق‎ 
بيينهما أطول‎ Wa sa TG ق صحيحه والبيهقي كلهم عن طلحة بنحوة أطول منه وزاد ابن ماجه وابن حبّآن‎ oke ala ابن ماجه‎ o 
وكناركعة بلفظ أو.وفى ادر أخرجه مالك وأحمد والنساق‎ MAJENG AH Gen مما بيرع اماه والأرض. كذا فى الترغيب. ولفظ‎ 
وابن خزيمة والحا كم وصخحه البمهقي فى شعب الإيمآن عن عأمر بن سعد قال سيعت سعدا ونأسا من الصحابة يقولون كان رجلا ن آخران فى‎ 
الآخر بعدهأربعين ليل لحرية. وقد أخرج‎ 0 iga أفضل من الآآخر فتوقالزي هو‎ kaen وان‎ akng ade عهدرسول الله صَلَ‎ 
من حديث عبیں بن خالں بلفظ قت ل أحرهماومات الآخر بعر هبجمعةالحديث)‎ ta أبوداودبمعنى‎ 

Dari Sayyidina Abu Hurairah Radhiyallahu “anhu, ia berkata, “Dua orang dari 
(Kabilah) Baliy, satu kaum keturunan Qudha'ah telah masuk Islam di hadapan 
Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam. Salah seorang dari keduanya" 
mati syahid (dalam jihad) dan yang seorang lagi mati setahun kemudian. 
Sayyidina Thalhah bin Ubaidillah Radhiyallahu “anhu berkata, "Aku bermimpi, 
orang yang mati setahun kemudian itu dimasukkan ke surga lebih dahulu 
daripada yang mati syahid. Aku merasa heran terhadap kejadian tersebut. 
(Syahid derajatnya sangat tinggi, seharusnya masuk surga terlebih dahulu). 
Esok paginya kusampaikan mimpiku kepada Baginda Nabi Shallallahu “alaihi 
wasallam atau mimpi itu diceritakan oleh seseorang kepada Baginda Nabi 
Shallallahu “alaihi wasallam.” Beliau bersabda, Bukankah orang yang mati 
kemudian itu berpuasa penuh pada bulan Ramadhan dan shalat sebanyak 
enam ribu rakaat dan sekian rakaat shalat selama setahun?!” (H.R. Ahmad, 
Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dari Kitab At-Targhib) 
Faidah 

Jika setiap bulan dalam setahun berjumlah 29 hari, lalu dikalikan dengan 
shalat fardhu lima kali sehari, ditambah Witir tiga rakaat, maka sudah 
berjumlah 6:960 rakaat. Seandainya setiap bulannya dihitung tiga puluh hari, 
lalu dikalikan dengan shalat fardhu lima kali, ditambah Witir, ditambah Shalat 
Rawatib, ditambah Shalat Nawafil, maka sungguh betapa banyak rakaatnya. 
Imam Ibnu Majah Rahmatullah “alaih juga meriwayatkan kisah di atas dengan 
rinci. Sayyidina Thalhah Radhiyallahu “anhu, sebagai orang yang memimpikan 
hal itu, bercerita, “Ada dua orang dari suatu kabilah datang kepada Baginda 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam dan keduanya masuk Islam secara 
bersamaan. Shahabat yang satu adalah orang yang penuh semangat dan 
berani, sehingga dalam suatu peperangan ia syahid, dan yang satunya lagi 


252 Kitab Fadhilah Shalat 


meninggal dunia setahun kemudian. Dalam mimpi itu, aku berdiri di depan 
pintu surga dan kedua orang itu juga ada di sana. Seseorang datang dari surga 
dan mengizinkan shahabat yang meninggal dunia setahun kemudian untuk 
masuk surga, sedangkan shahabat yang mati syahid disuruh menunggu. Tak 
lama kemudian, dari dalam surga datanglah seseorang dan mengizinkan 
shahabat yang syahid untuk masuk surga. Ia berkata kepadaku, “Sekarang 
engkau belum saatnya. Pulanglah!” Ketika bangun pada pagi harinya, 
kuceritakan mimpiku itu kepada orang-orang. Semuanya sangat heran 
mengapa si Syahid baru diizinkan masuk surga belakangan. Padahal 
seharusnya. si Syahid masuk surga terlebih dahulu. Akhirnya mereka menemui 
Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam dan menceritakan mimpi itu. Beliau 
bersabda, “Mengapa kalian heran?” Kami menjawab, “Ya Rasulullah, kami 
heran mengapa si Syahid yang bersemangat tinggi dalam perjuangan agama 
lebih akhir masuk surga daripada yang meninggal dunia setahun kemudian?” 
Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Bukankah ia memiliki 
kelebihan beribadah setahun daripada si Syahid?” Kami menjawab, “Benar!” 
Beliau bertanya, “Bukankah ia memiliki kelebihan satu bulan puasa Ramadhan 
daripada si Syahid?” Kami menjawab, “Benar!” Baginda Nabi Shallallahu “alaihi 
wasallam bertanya lagi, “Bukankah ia mempunyai kelebihan sujud dalam 
shalat daripada si Syahid?” Kami pun menjawab, “Benar!” Beliau bersabda, 
“Perbedaan kedua orang itu lebih jauh daripada antara langit dan bumi.” 


Kisah seperti itu terjadi pada banyak orang. Dalam Kitab Sunan Abu 
Dawud disebutkan kisah dua orang shahabat seperti kisah di atas, tetapi 
perbedaan antara kematian keduanya adalah delapan hari. Dalam kisah yang 
lain perbedaan kematiannya adalah tujuh hari. Namun, dalam kedua kisah 
tersebut yang mati belakangan masuk surga terlebih dahulu. 


. Sesungguhnya kita tidak dapat memahami betapa besar nilai shalat itu. 
Kita mengetahui bahwa Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam 
pernah bersabda, “Sejuknya mataku di dalam shalat.” Sabda Baginda 
Rasulullah Shallallahu “aldihi wasallam tersebut menunjukkan bahwa beliau 
sangat mencintai shalat. Dengan demikian, adakah perkara yang lebih 
berharga daripada shalat? 


Dalam hadits lain diceritakan bahwa ada dua orang bersaudara: kakaknya 
telah meninggal dunia lebih dahulu, empat puluh hari kemudian barulah 
adiknya meninggal dunia. Kakaknya lebih shalih daripada adiknya. Orang- 
orang pun memuji-muji kakaknya. Ketika Baginda Nabi Shallallahu “alaihi 
wasallam mendengar hal itu, beliau bertanya, “Apakah adiknya bukan seorang 
muslim?” Orang-orang menjawab, “Dia seorang muslim, tetapi derajatnya 
lebih rendah daripada kakaknya.” Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi 
wasallam bersabda, “Bagaimana kalian tahu? Dalam empat puluh hari itu, 
berapa banyak derajat adiknya telah ditinggikan karena shalat? Perumpamaan 
shalat lima waktu bagaikan sungai yang jernih dan dalam yang mengalir di 
depan rumah seseorang, dan ia mandi di sungai itu lima kali setiap hari. 
Apakah masih ada kotoran badan yang melekat di tubuhnya?” Beliau 


Pentingnya Shalat 3 


melanjutkan, “Apakah kaiian mengetahui, sejauh manakah shalat-shalatnya 
telah meninggikan derajatnya?” 59 


Malaikat Menyeru: Padamkan Api yang Membakar Dirimu dengan Shalat! 
Hadits Ke-8 


Ke Ma baas ال مه ن رمل الول الم ايو اکال ر‎ ea 7 anal 
Ga AKUT عل‎ AS Was Wa AT gia OS صلا‎ Gusi 


«12 0 


sês NG قول‎ UE ya ea aaa 
an Su #6 IA USULAN yên BEN LSN A 
PANANTANG NGANG TAN ADAT MANA 
Dari Sayyidina Ibnu Mas'ud Radhiyallahu “anhu, sesungguhnya Baginda 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Setiap tiba waktu shalat, 
diutuslah seorang malaikat yang menyeru, “Wahai anak Adam, berdirilah dan 
padamkanlah api Jahannam yang telah engkau nyalakan untuk membakar 
dirimu (karena dosa-dosa)! Orang-orang (shalih) berdiri dan berwusihu, 
kemudian mengerjakan Shalat Zhuhur, maka Allah Subhaanahu wata'ala 
mengampuni dosa-dosa yang terjadi di antara dua shalat, (dari Shubuh 
sampai Zhuhur), begitu pula jika tiba waktu Ashar, Mahgrib, dan Isya” 
(ringkasnya setiap waktu shalat terjadi seperti ini). Sesudah Isya' orang-orang 
pun tidur. Ada sebagian orang yang menghabiskan malamnya dengan berbuat 
kebajikan (shalat, dzikir, dan lain-lain), dan ada yang menghabiskan 
malamnya dengan berbuat keburukan (zina, mencuri, dan lain-lain)." 
(H.R. Thabarani, dari Kitab Al-Kabir, dan Al-Munziri, dari Kitab At-Targhib) 
Faidah 
Banyak kitab hadits yang meriwayatkan hadits yang semakna dengan 
hadits di atas. Sebagaimana penjelasan yang lalu, berkat kasih sayang Allah 
Subhaanahu wata'ala dosa-dosa diampuni dengan shalat, karena di dalamnya 
terdapat istighfar. Oleh sebab itu, ampunan ini mencakup dosa kecil ataupun 
dosa besar dengan syarat benar-benar ada penyesalan dalam hati atas dosa 
tersebut, sebagaimana penjelasan dalam Hadits Ke-3 yang telah lalu. Allah 
Subhaanahu wata ala berfirman: 


gu < 2 PEA کے‎ e € 

On SEN ae NA, 3 

“Dan a shalat pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada 

bagian permulaan malam, sesungguhnya kebaikan itu menghapus 
keburukan.” (Q.S. Huud: 114) 

Sayyidina Salman Radhiyallahu 'anhu, seorang shahabat yang masyhur, 
berkata, “Setelah Shalat Isya’, manusia terbagi menjadi tiga kelompok. 
Kelompok pertama, orang-orang yang merasa bahwa waktu malam adalah 
kesempatan untuk mendapatkan nikmat, keberhasilan, dan kebaikan. Maka 


254 Kitab Fadhilah Shalat , 


ketika orang-orang sedang nyenyak beristirahat, malam itu mereka sibuk 
shalat. Malam itu akan menjadi malam yang penuh pahala baginya. Kelompok 
kedua, malam itu menjadi azab dan bencana bagi mereka. Mereka merasa - 
bahwa waktu malam merupakan kesempatan baik untuk berbuat dosa. Malam 
itu akan menjadi malam bencana bagi mereka. Kelompok ketiga, mereka yang 
setelah Shalat Isya' langsung tidur. Malam itu tidak menjadi keberuntungan 
ataupun bencana bagi Mereka. Mereka tidak memperoleh apa-apa.” (dari 
Kitab Durrul Mantsur) 


Jaminan Masuk Surga bagi yang Menjaga Shalat 
Hadits Ke-9 


A 75 0 او‎ 2 Ar A N Sera 5 ya 
هبارق‎ ass ول لوص الم‎ 206 Gba دربو رضي اله‎ Sal 
En ووذ يدري عدا‎ RSS عل بك‎ LA II 
PNG عَلَيْهنَ فلا َه لَهُ عِدْرِي.‎ BI عَهْرِيْ وَمَنْ لم‎ JKN TE هن‎ bed) 
والبيهقي عن عبادة بن‎ ra naka رای أ‎ ANGE ANG aa بر ماود‎ 
الصامت ف نکر معنى حريث الباب مرفوعابأطول مت‎ 

Dari Sayyidina Abu Qatadah bin Rib'iy Radhiyallahu “anhu, Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Allah Subhaanahu wata'ala berfirman, 
“Sesungguhnya Aku telah mewajibkan kepada umatmu shalat lima waktu, dan 
Aku memberi jaminan bahwa barangsiapa menjaga shalat lima waktu pada 
waktunya, pasti Aku akan memasukkannya ke dalam surga dengan jaminan- 


Ku. Barangsiapa tidak menjaga shalatnya, maka tidak ada jaminan baginya.” 
(H.R. Abu Dawud, Ibnu Majah, dari Kitab Durrul Mantsur) 


Faidah 
Dalam hadits lain, dengan jelas diterangkan bahwa Allah Subhaanahu 
wata'ala telah mewajibkan kepada kita shalat lima waktu. Barangsiapa 
menjaga shalatnya, berwudhu dengan sempurna, shalat pada waktunya, dan 
* mendirikannya dengan khusyu’ dan khudhu', maka Allah Subhaanahu 
wata'ala menjamin untuk memasukkannya ke dalam surga. Barangsiapa yang 
tidak melaksanakan hal ini, maka Allah Subhaanahu wata'ala tidak 
memberikan jaminan untuknya. Mungkin Allah Subhaanahu wata'ala akan 
mengampuni atau mengazabnya. 


Begitu besar keutamaan shalat sehingga dengan memperhatikannya 
seseorang termasuk ke dalam janji dan jaminan Allah Subhaanahu wata'ala. 
Kita perhatikan, jika seorang hakim atau orang kaya memberikan jaminan 
kepada seseorang dalam suatu tuntutan di mahkamah atau jaminan-jaminan 
yang lain, maka betapa orang itu akan. merasa senang dan tenang, dan 
perbuatan hakim atau orang kaya itu akan dianggap sebagai jasa besar. Begitu 
pula halnya dengan shalat. Shalat adalah ibadah yang sangat mudah, tidak 
susah payah dalam mengerjakannya (dan mendatangkan jaminan), sedangkan 
yang memberikan jaminan adalah Raja para raja, Penguasa dunia akhirat. Bila 


Pentingnya Shalat 5 


kita lalai dan tidak mempedulikannya, Siapakah yang akan rugi? Tentu kita 
sendirilah yang akan menanggung kerugian dan akan menyebabkan . 
kebinasaan kita. 


Dua Rakaat Shalat Sunnah Lebih Baik daripada Berapa pun Harta Dunia 
Hadits Ke-10 


KING akas agi اللي صل الل‎ bal من‎ MEN رضي‎ Na ڪن اب‎ 
P ا‎ Gan SAAD اسع‎ g PA GAN سل 1ل‎ TA AE 
SE bed ii GAS HN فَجَعَلَ‎ Tail PE مِنَ‎ HAN UE 3 


HA 


s22 GC wal E ana ne‏ .2 ورو 2و 
aa ANE Eai aasa i dotag‏ اهل 
SA LEED NTA NE s POR Ar 2‏ ن w mL‏ 
kan kan G eall‏ قال AG Tel Ella‏ حت NG TN le SA Laba‏ 
PTT aa Pera PN‏ ام من 9 z‏ 
رول الله صلی الله کیو وَسَلّمَ G la KER Aly NG‏ سول IE taki‏ 
PAN SI AA‏ أخرجهأبرداود.وسكت عليه المنذري» 
Dari Sayyidina Ibnu Salman Radhiyallahu “anhu, beliau mengatakan bahwa‏ 
seorang shahabat Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam bercerita‏ 
kepadanya, “Ketika kami mendapat kemenangan dalam Perang Khaibar,‏ 
orang-orang mengeluarkan harta rampasan mereka masing-masing berupa‏ 
barang dan tawanan. Kemudian mereka mulai saling berjual-beli (setiap orang‏ 
membeli keperluannya masing-masing dan menjual barang-barang yang tidak‏ 
diperlukannya). Lalu, datanglah seorang shahabat kepada Baginda Nabi‏ 
Shallallahu “alaihi wasallam dan berkata, Ya Rasulullah, sungguh saya‏ 
mendapat laba dalam jual-beli hari ini, dan tidak ada seorang pun dari‏ 
penduduk lembah ini yang mendapatkan laba seperti saya.” Beliau bertanya,‏ 
‘Oh, . oh, berapakah labamu?' la menjawab, “Saya berniaga hingga‏ 
memperoleh laba tiga ratus ugiyah.' Beliau pun bersabda, ‘Maukah aku‏ 
beritahukan kepadamu sebaik-baiknya orang yang mendapatkan laba?” Ia‏ 
menjawab, “Tentu, ya Rasulullah! Beliau menjawab, “orang yang‏ 
melaksanakan) Dua rakaat shalat sunnah sesudah shalat fardhu.” (H.R. Abu‏ 
Dawud)‏ 
Faidah‏ 
Satu ugiyah sama dengan empat puluh dirham, dan satu dirham sama‏ 
dengan empat anah (1/4 Rupee India), berarti kurang lebih berjumlah tiga ribu‏ 
rupee?, Namun, apalah artinya laba sebanyak itu jika dibandingkan dengan‏ 
laba yang sebenarnya yang akan dimiliki selamanya yang tidak akan pernah‏ . 
habis? Inilah yang telah dikatakan oleh Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi‏ 
wasallam, Pemimpin dunia akhirat. Andaikan kita memiliki hakikat iman,‏ 
sehingga kita meyakini bahwa uang tiga ribu rupee tidak memiliki nilai sedikit‏ 
pun dibandingkan dua rakaat shalat, maka hidup ini benar-benar akan menjadi‏ 


3 Uang sebesar itu pada zaman tersebut jumlahnya besar. 


5 


256 Kitab Fadhilah Shalat Y 
tenang dan tentram. Memang benar, shalat adalah suatu kekayaan yang 
besar. 


Wasiat Terakhir Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam 
Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam menyatakan bahwa sejuknya 
mata beliau ada di dalam shalat. Wasiat terakhir ketika beliau hampir wafat 
. adalah, “Jagalah shalat!” (dari Kitab Kanzul Ummal) 


Banyak hadits yang meriwayatkan wasiat terakhir Baginda Nabi 
Shallallahu “alaihi wasallam. Salah satu di antaranya adalah hadits Sayyidatina 
Ummu Salamah Radhiyallahu “anha. Ia berkata, “Sabda terakhir Baginda 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam ketika beliau sudah berat berbicara 
adalah, “Jagalah shalat dan takutlah kepada Allah Subhaanahu wata'ala dalam 
menjaga hak-hak hamba sahaya.” Hadits seperti itu juga telah diriwayatkan 
oleh Sayyidina Ali Radhiyallahu “anhu, bahwa ucapan terakhir Baginda Nabi 
Shallallahu “alaihi wasallam adalah penekanan terhadap shalat dan anjuran 
agar takut kepada Allah Subhaanahu wata'ala dalam masalah menjaga hak- 
hak hamba sahaya. (dari Kitab Jami'ush Shaghir) 


Keutamaan Shalat Isyrag 

Suatu ketika, Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam mengirim 
sepasukan jihad ke Najd. Dalam waktu yang sangat singkat mereka kembali 
dengan membawa kemenangan serta harta rampasan yang sangat banyak. 
Orang-orang sangat heran, karena mereka sangat cepat kembali dengan 
membawa kemenangan dan harta rampasan yang sangat banyak. Baginda 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Maukah kalian aku beritahu 
tentang orang yang mendapatkan harta yang lebih banyak daripada harta 
tersebut dan lebih cepat waktunya? la adalah orang yang Shalat Shubuh 
dengan berjamaah. Setelah shalat ia duduk di tempatnya hingga terbit 
matahari (ketika habisnya waktu shalat dimakruhkan, kurang lebih 20 menit 
setelah terbitnya matahari). Kemudian ia mengerjakan dua rakaat Shalat 
(Isyrag). Inilah orang-orang yang mendapat keuntungan lebih banyak dalam 
` waktu yang lebih singkat.” 

Syaikh Syagig Balkhi Rahmatullah “alaih, seorang ahli tasawwuf yang 
masyhur, berkata, “Kami mencari lima hal dan mendapatkannya pada lima 
tempat: (1) keberkahan rezeki diperoleh melalui Shalat Dhuha, (2) cahaya 
Kubur melalui Tahajjud, (3) mudah menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir 
melalui tilawat Al-Our'an, (4) mudah melewati Shirat melalui puasa dan 
sedekah, dan (5) mendapat naungan Arsy Ilahi pada Hari Hisab melalui 
berkhalwat (bersunyi-sunyi dalam ibadah dan dzikir)” (dari Kitab Nuzhatul 
Majalis) 1 
Banyak hadits yang menegaskan dan menerangkan tentang keutamaan 
shalat. Sangat sulit menuliskan semuanya. Untuk keberkahan, saya akan 
menuliskan terjemahan beberapa hadits di bawah ini: 


Ringkasan 40 Hadits tentang Fadhilah Shalat dan Kepentingannya 
Baginda Rasulullah Shallallahu “alashi wasallam bersabda: 


Pentingnya Shalat 7 


Perintah pertama yang diwajibkan Allah Subhaanahu wata'ala terhadap 
umatku ialah shalat. Yang pertama kali akan dihisab pada Hari Kiamat 
ialah shalat. 

Takutlah kepada Allah Subhaanahu wata'ala dalam masalah shalat! 
Takutlah kepada Allah Subhaanahu wata'ala dalam masalah shalat! 
Takutlah kepada Allah Subhaanahu wata'ala dalam masalah shalat! 
Pemisah antara seseorang dengan syirik adalah shalat. 

Shalat adalah tanda Islam. Barangsiapa shalat dengan khusyu', pada 
waktunya, dan memperhatikan rukun serta sunnah-sunnahnya pastilah ia 
seorang mukmin. 

Iman dan shalat adalah kewajiban yang paling utama, di antara seluruh 
perintah Allah Subhaanahu wata'ala. Jika ada sesuatu yang difardhukan 
yang lebih utama daripada shalat, tentu Allah Subhaanahu wata'ala akan 
memerintahkan para malaikat-Nya untuk mengerjakannya. Sebagian 
malaikat ada yang rukuk, dan sebagian yang lain ada yang sujud siang dan 
malam. 

Shalat adalah tiang agama. 

Shalat menghitamkan muka setan (menghinakannya). 

Shalat adalah cahaya bagi orang-orang yang beriman. 

Shalat adalah jihad yang paling utama, 


. Selama seseorang tawajjuh (perhatian penuh) dalam shalatnya, Allah 


Subhaanahu wata'ala akan tawajjuh kepadanya (dengan rahmat-Nya). 
Jika ia berpaling dari shalatnya, maka Allah Subhaanahu wata'ala akan 
berpaling darinya juga. 


. Jika suatu musibah turun dari langit, maka musibah itu akan dijauhkan 


dari orang yang memakmurkan masjid. 


. Jika seorang muslim dimasukkan ke dalam neraka karena satu sebab, 


maka api neraka tidak dapat membakar bekas-bekas sujud dari tubuhnya. 


. Allah Subhaanahu wata'ala mengharamkan api neraka untuk membakar 


bekas-bekas sujud dari anggota tubuh. 


. Amalan yang paling disukai oleh Allah Subhaanahu wata'ala adalah shalat 


yang dilaksanakan pada waktunya. 


. Keadaan yang paling disukai oleh Allah Subhaanahu wata'ala dari 


hamba-Nya adalah ketika mereka sujud. 


. Hamba itu paling dekat (dengan rahmat Allah Subhaanahu wata'ala) 


ketika ia sujud. 


. Shalat adalah kunci surga. 
. Jika seseorang berdiri untuk shalat, pintu-pintu surga akan dibuka, dan 


Allah Subhaanahu wata'ala akan menyingkapkan hijab antara Allah 
Subhaanahu wata'ala dan orang itu selama ia tidak sibuk dengan batuk 
dan lain-ain. 


هادم ا ف 


Kitab Fadhilah Shalat f 


Orang yang sedang shalat adalah sedang mengetuk pintu Raja Diraja. 
Pasti pintu yang selalu diketuk akan dibuka. 

Kedudukan shalat dalam agama seperti kedudukan kepala pada badan. 
Shalat adalah cahaya hati. Barangsiapa ingin hatinya senantiasa 
bercahaya, maka hendaklah dia shalat. 

Barangsiapa berwudhu dengan sempurna, lalu ia shalat dua atau empat 
rakaat dengan khusyu' dan khudhu', baik fardhu maupun sunnah, dan ia 
memohon agar Allah Subhaanahu wata'ala mengampuninya, maka Allah 
Subhaanahu wata'ala akan mengampuninya. 


“Setiap tanah yang di atasnya didirikan shalat untuk mengingat Allah 


Subhaanahu wata'ala, tanah itu akan merasa bangga di antara tanah- 
tanah lainnya. s 
Barangsiapa shalat dua rakaat lalu berdoa kepada Allah Subhaanahu 
wata'ala, maka Allah Subhaanahu wata'ala pasti akan mengabulkan 
doanya, langsung atau tidak langsung sesuai dengan kemaslahatan 
(sesuai dengan kehendak Allah Subhaanahu wata'ala). 

Barangsiapa shalat dua rakaat (sunnah) di tempat yang sunyi tanpa 
seorang pun yang melihatnya kecuali Allah Subhaanahu wata'ala dan 
para malaikat-Nya, maka ia mendapat jaminan kebebasan dari api 
Jahannam. 

Jika seorang muslim mendirikan shalat fardhu, maka ada satu doanya 
yang akan diterima oleh Allah Subhaanahu wata'ala. 


Barangsiapa shalat lima waktu dengan khusyu': rukuk, sujud, wudhu, dan 


258 
19. 


20. 
21. 


22. 


23. 


24. 


25. 


26. 


27. 


- sebagainya dengan sempurna, maka wajib baginya surga dan haram 


baginya neraka. 

Seorang muslim yang selalu menjaga shalat lima waktu, setan akan takut 
kepadanya. Tetapi, jika ia tidak mempedulikan shalat lima waktunya, 
maka setan akan berani kepadanya dan akan menyesatkannya. 

Amal yang paling utama adalah shalat yang dikerjakan pada awal waktu. 
Shalat adalah mi'raj-nya para muttagin (orang-orang takwa). 

Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhaanahu wata'ala ialah shalat 
yang dikerjakan pada awal waktu. 

Barangsiapa pergi pagi hari (ke masjid) untuk shalat, berarti ia membawa 
bendera iman di tangannya. Barangsiapa pergi ke pasar, berarti ia 
membawa bendera setan di tangannya. . 1 

Empat rakaat sebelum Zhuhur, pahalanya menyamai empat rakaat 
Tahajjud. 

Empat rakaat sebelum Zhuhur, j dihitung sama dengan empat rakaat 
Shalat Tahajjud. 


Rahmat Allah Subhaanahu wata'ala bercucuran kepada orang yang 
berdiri dalam shalat. 


28. 


29. 
30. 
31. 


32. 


33. 


34. 


35. 


Pentingnya Shalat 259 


36. Sebaik-baik shalat (setelah shalat fardhu) adalah shalat tengah malam, 
tetapi sangat sedikit orang yang mengerjakannya. 


37. Malaikat Jibril Alaihis salam datang kepadaku dan berkata, “Ya 
Muhammad, berapa lama pun engkau hidup, suatu saat engkau akan 
mati juga. Siapa pun yang engkau cintai, suatu hari engkau akan berpisah 
dengannya. Apa pun yang engkau kerjakan (baik atau buruk), 
sesungguhnya engkau akan menerima balasannya. Tidak diragukan lagi 
bahwa keluhuran seorang mukmin adalah Shalat Tahajjud, dan kemuliaan 
seorang mukmin adalah dalam sifat istighna (tidak mengharap bantuan 
orang).” 


38. Dua rakaat shalat di akhir malam, lebih berharga daripada seluruh 
kekayaan di dunia ini. Jika tidak.karena khawatir memberatkan umatku, 
aku akan mewajibkan Shalat Tahajjud kepada mereka. 


39. Jagalah Shalat Tahajjud, karena Tahajjud adalah amalan para shalihin, 
penyebab dekat kepada Allah Subhaanahu wata'ala, menghentikan 
perbuatan dosa, menyebabkan diampuninya kesalahan, dan 
menyehatkan badan. 


40, Allah Subhaanahu wata'ala berfirman, “Hai anak Adam, janganlah kalian 
menjadi orang yang lemah sehingga tidak mengerjakan empat rakaat saat 
permulaan hari, niscaya Aku akan mencukupimu hari itu.” 


Banyak keutamaan shalat yang telah disebutkan dalam kitab-kitab hadits. 
Empat puluh hadits di atas kiranya sudah mencukupi. Jika ada yang menghapal 
keempat puluh hadits ini, maka ia akan mendapat keutamaan menghapal 
empat puluh hadits Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam." 


Jelaslah, shalat merupakan kekayaan yang sangat berharga. Kekayaan 
tersebut hanya dapat dirasakan oleh orang yang telah dikaruniai kenikmatan 
dalam shalat. Demikian besar kenikmatan itu, sehingga Baginda Nabi 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Sejuknya mataku ada di dalam shalat.” 
Kenikmatan shalat telah membuat beliau menghabiskan sebagian besar 
malamnya untuk shalat. Oleh sebab itu, di akhir hayatnya beliau berwasiat 
secara khusus agar shalat benar-benar diperhatikan. Dalam beberapa riwayat 
Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam bersabda: 


TANGAN 
“Takutlah kepada Allah Subhaanahu wata'ala dalam masalah shalat.” 
Sayyidina Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu 'anhu juga meriwayatkan sabda 
Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam, “Shalatlah yang paling aku cintai, di 
antara seluruh amal.” 


Seorang shahabat berkata, “Suatu malam saya melewati Masjid Nabawi. 
Saya melihat Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam sedang shalat 


“Diantara fadhilahnya, Allah Subhaanahu wata'ala akan membangkitkannya bersama para nabi dan 
ulama’ 


` 


260 Kitab Fadhilah Shalat . 


sehingga timbul keinginan dalam hati saya untuk ikut shalat. Saya berdiri di 
belakang beliau. Ketika itu beliau sedang membaca Surat Al-Baqarah. Saya 
mengira, mungkin beliau akan rukuk pada ayat keseratus, tetapi ternyata 
tidak. Saya mengira mungkin akan berhenti pada ayat kedua ratus, tetapi 
sampai di sini pun beliau tetap belum berhenti, sehingga saya mengira 
mungkin beliau akan berhenti setelah selesai Surat Al-Bagarah. Ketika beliau 
telah menyelesaikan surat tersebut, beliau berkali-kali membaca Allahumma 
Lakal Hamdu. Kemudian beliau melanjutkan membaca Surat Ali Imran. Saya 
mengira barangkali beliau akan rukuk setelah selesai membaca surat ini. 
Tetapi, setelah selesai membaca surat ini, beliau membaca lagi Allahumma 
Laka! Hamdu sebanyak tiga kali, dan meneruskan membaca Surat Al-Maidah. 
Sesudah menyelesaikan surat ini, barulah Baginda Nabi Shallallahu “alaihi 
wasallam rukuk dan membaca Subhaana Rabbiyal 'Azhiim dan bacaan lain 
yang tidak bisa saya dengar dengan jelas. Lalu, beliau sujud membaca 
Subhaana Rabbiyal A'laa, kemudian beliau membaca doa lain yang tidak bisa 
saya dengar dengan jelas. Setelah itu, beliau memulai rakaat kedua dengan 
membaca Surat Al-An'aam. Saya mulai kecapaian mengikuti shalat beliau, 
sehingga saya terpaksa meninggalkan shalat.” 


Pada rakaat pertama saja, beliau membaca lebih kurang lima juz. Beliau 
membacanya dengan sangat pelan, dengan tajwid yang sempurna serta tartil, 
ayat demi ayat dibaca dengan jelas. Dapat dibayangkan betapa lama rakaat 
shalat Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam, sehingga kaki beliau bengkak. 
Jika sesuatu telah benar-benar meresap kelezatannya dalam hati, maka 
kesulitan dan halangan apa pun tiada terasa. 


Syaikh Abu Ishag Sabi'i Rahmatullah “alaih, seorang muhaddits terkenal 
yang wafat ketika berusia seratus tahun, mengatakan bahwa ia bersedih 
karena hanya dapat membaca Surat Al-Bagarah dan Ali Imran dalam dua 
rakaat shalat karena usianya yang sangat tua dan lemah. Ia tidak dapat 
membacanya lebih banyak. (dari Kitab Tahdzibut Tahdzib) Padahal dua surat . 
ini hampir empat juz. 

Syaikh Muhammad bin Simak Rahmatullah 'alaih berkata, “Di Kufah, saya 
bertetangga dengan seseorang yang memiliki seorang anak laki-laki yang 
selalu berpuasa siang hari dan shalat sepanjang malam. Anak itu menjadi 
kurus kering, seperti tinggal tulang dan kulit saja. la tinggal di Kampung 
Syugiyah Asy'ar. Ayahnya berkata kepada saya, ‘Cobalah engkau nasihati anak 
itu.” Suatu ketika, saya sedang duduk di depan rumah saya, lalu lewatlah anak 
itu. Saya pun memanggilnya. Setelah memberi salam, ia duduk di sisi saya. 
Sebelum saya berbicara, ia mendahului berkata, “Paman, mungkin engkau 
akan menasihati saya supaya mengurangi mujahadah saya. Namun, 
dengarkanlah terlebih dahulu tentang diri saya. Saya memiliki beberapa teman 
di daerah ini. Kami sepakat untuk berlomba-lomba meningkatkan ibadah 
kepada Allah Subhaanahu wata'ala, dan mereka telah bersungguh-sungguh 
sampai dipanggil ke haribaan Ilahi. Ketika mereka dipanggil pulang ke 
Rahmatullah, mereka kembali dengan penuh keceriaan. Kini meraka telah 


t 


Pentingnya Shalat 1 


tiada, tinggal saya seorang diri. Setiap hari, dua kali ibadah saya akan terlihat 
di hadapan mereka”. Apa kata mereka, jika mereka menemukan kekurangan 
dalam amalan saya. Paman, mereka telah melakukan mujahadah besar.” Anak 
itu terus menceritakan kehebatan ibadah kawan-kawannya sehingga 
mendengarnya saja kita akan merasa takjub. Lalu, ia pergi, dan tiga hari 
kemudian, saya mendengar anak itu meninggal dunia. Semoga Allah 
Subhaanahu wata'ala melimpahkan rahmat-Nya yang luas kepadanya.” (dari 
Kitab Nuzhah) 


Bahkan pada zaman ini, masih ada hamba Allah yang menghabiskan 
malamnya dengan shalat dan menghabiskan waktu siangnya dengan taklim 
dan tabligh. Maulana Abdul Wahid Lahori Rahmatullah “alaih yang silsilah 
dzikirnya sampai kepada Syaikh Mujaddid Alfa Tsani Ahmad Al-Farugi 
Rahmatullah ‘alaihf, dia berkata, “Benarkah di surga tidak ada shalat?” 
Seseorang menjawab, “Ya Syaikh, bukankah surga itu tempat memperoleh 
balasan amal, bukan tempat beramal?” Seraya menangis sedih ia berucap, 
“Alangkah kecewanya, bagaimana kita dapat menikmati surga tanpa shalat?” 


Dengan sebab orang-orang seperti merekalah dunia masih tegak. Mereka 
adalah orang-orang yang benar-benar sudah sampai pada hakikat kehidupan. 
Seperti itulah kehidupan yang diberkahi oleh Allah Subhaanahu wata'ala. 
Bukan sesuatu yang sulit bagi Allah untuk memasukkan hamba yang hina ini ke 
dalam golongan mereka, dengan kemurahan dan kasih sayang-Nya yang luas. 
Amin. 


Sebelum menutup bab ini, berikut ini saya akan mengutip sebuah kisah 
yang manis dan menarik. Hafizh Ibnu Hajar Rahmatullah “alaih menulis dalam 
Kitab Al-Munabbihat, bahwa Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam 
bersabda, “Ada tiga hal di dunia ini yang aku cintai; wewangian, wanita, dan 
sejuknya mataku ada di dalam shalat.” Saat itu, ada beberapa orang shahabat 
yang duduk di dekat beliau (di antaranya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, 
Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali Radhiyallahu “anhum). Sayyidina Abu Bakar 
Radhiyallahu "anhu berkata, “Benar, ya Rasulullah, saya juga mencintai tiga 
hal: memandang wajahmu, mengorbankan harta saya untukmu, dan 
mengawinkan putri saya denganmu.” Kemudian Sayyidina Umar Radhiyallahu 
anhu berkata, “Benar, dan saya juga mencintai tiga hal: menegakkan yang 
hag, mencegah kemungkaran, dan mengenakan pakaian usang.” Lalu, 
Sayyidina Utsman Radhiyallahu “anhu berkata, “Benar, dan saya juga 
mencintai tiga hal; memberi makan orang lapar, memberi pakaian orang yang 
tidak mempunyai pakaian, dan tilawat Al- Our'an. ” Selanjutnya Sayyidina Ali 
Radhiyallahu “anhu berkata, “Benar, dan saya juga mencintai tiga hal: 


5 Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa amalan orang di dunia akan ditampakkan kepada 
saudaranya yang di alam kubur (dari Kitab Ar-Ruuh karya Ibnu Qayyim dan Kitab Busyra Kaiib Karya 
JAS -Suyuthi). 

“Seorang ulama India yang terkenal sehingga tidak seorang pun di India yang tidak mengenal 
namanya. Beliau hidup pada abad ke-10 Hijriyah dan beliaulah yang telah mengislamkan raja- raja 
di India. . 


262 Kitab Fadhilah Shalat 


melayani tamu, berpuasa pada hari yang sangat panas, dan memancung 
kepala “musuh dengan pedang saya.” Lalu, muncullah Malaikat Jibril Alaihis 
salam dan berkata kepada Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam, 
“Allah Subhaanahu wata'ala mengutus saya agar menyampaikan kepada 
engkau apa yang saya cintai jika saya menjadi seorang manusia.” Beliau 
“bersabda, “Katakanlah!” Sahut Jibril Alaihis salam, “Saya juga mencintai tiga 
hal: menunjukkan jalan kepada orang yang sesat, mencintai ahli ibadah yang 
miskin, dan membantu orang yang berat tanggungannya dalam urusan 
keluarganya. Allah Subhaanahu wata'ala juga mencintai tiga hal pada hamba- 
Nya: berkorban (harta atau diri) di jalan Allah, bertaubat menangisi dosa-dosa, 
dan bersabar dengan kemiskinan.” 


Hafizh Ibnul Qayyim Rahmatullah “alaih menulis dalam Kitab Zaadul 
Ma'ad, shalat adalah penarik rezeki. Shalat menjaga kesehatan, mengusir 
penyakit, menguatkan hati, mencerahkan wajah, menggembirakan jiwa, 
menyegarkan badan, menjauhkan malas, melapangkan dada, makanan ruhani, 
menerangi hati, menjaga nikmat Allah Subhaanahu wata'ala pada kita, 
pelindung dari azab Allah Subhaanahu wata'ala, menjauhkan setan, dan 
mendekatkan kepada Allah Yang Maha Rahman.” 


Singkatnya, shalat mempunyai peranan khusus dalam menjaga kesehatan 
jasmani dan ruhani. Shalat berpengaruh luar biasa terhadap jasmani dan 
ruhani serta menjauhkan kita dari bahaya dunia ataupun akhirat, yakni sangat 
bermanfaat di dunia dan di akhirat. 


PASAL 2 


HADITS-HADITS TENTANG ANCAMAN DAN CELAAN 
BAGI ORANG YANG MENINGGALKAN SHALAT 


Dalam kitab-kitab hadits, banyak disebutkan mengenai siksa pedih bagi 
siapa saja yang meninggalkan shalat. Saya akan menyebutkan. beberapa hadits 
sebagai contoh. Untuk orang-orang yang berakal, sebetulnya satu hadits dari 
Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam yang pasti kebenarannya, 
sudah mencukupi. Namun, karena kasih sayang Baginda Rasulullah Shallallahu 
“alaihi wasallam, beliau mengulang-ulang arahannya dalam hal ini, agar . 
umatnya tidak mengabaikannya. 


Tapi keadaan kita patut disayangkan. Meskipun Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam sangat memperhatikan masalah shalat, kita tidak - 
memperhatikannya, tanpa perasaan malu. Padahal kita mengaku sebagai 
umatnya dan pengikut setianya serta merasa sebagai pembela Islam pula. 


Pentingnya Shalat 3 


Pembeda antara Orang Beriman dan Orang Kafir adalah Shalat 


Hadits Ke-1 
PAWEH EDE .2ے وو و اھ سكو‎ Id bm بج عع 5 مى اشر‎ 
YEN بَيْنَ‎ Lahan رپ َي انو رضي اه عَنْهُ قال: قَالَرَسُوْلَ ادو صل الله عَلَيْهِ‎ ne عَن‎ 


VES 
Le 


م > 5 59 7 5 ا ا 0 

وبين AI‏ كر ك الصلاق روات احمل ومسلم. sols PEN ANG BENGGANG‏ داود. Guk‏ ولفظه: 

kissie: Jali وا بن ماجه و‎ Aa AN الترمزني لفظه قال :ن‎ LIA KI NS 

ANE AK‏ كذا ف الترغيب امز ريْ. وقال السيوطي فى الدر حديث جابر: أخرجها بن أي شيبة وأحمس ومسلم وأبو داود والترمذي 

وصخحه والنسان وابن ماجه. ثم قال: وأخ رجا بن أي شيبة وأحمد وأَبو داود والترمزي وصححه والنسائي وا بن ماجه وابن حبّان والحاكم 

KSEI Ks NGA e jaan عن بر‎ daana 

Dari Sayyidina Jabir bin Abdillah Radhiyallahu “anhu, ia berkata Baginda 

Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Dengan meninggalkan 

shalat tidak ada lagi pemisah antara seseorang dengan kekufuran.” 
(H.R. Ahmad, Muslim) 


Dalam riwayat lain disebutkan, “Dengan meninggalkan shalat tidak ada lagi 
pemisah antara seseorang dengan syirik dan kufur.” (H.R. Abu Dawud) 


“Dalam riwayat lain pula disebutkan, “Dengan meninggalkan shalat tidak ada 
lagi pemisah antara iman dan kufur.” (H.R. Tirmidzi) 


Faidah 

Masih banyak hadits lain mengenai hal itu. Baginda Nabi Shallallahu 
“alaihi wasallam bersabda, “Bersegeralah shalat ketika hari mendung. 
Barangsiapa meninggalkan 'shalat, dia menjadi kafir.” Maksudnya, jangan 
sampai karena cuaca mendung membuat kita tidak mengetahui waktu shalat 
yang tepat, sehingga shalat terlewatkan. Meskipun dapat menggadhanya, hal 
itu termasuk meninggalkan shalat. 

Betapa keras sabda Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam, sehingga 
beliau mengatakan bahwa orang yang meninggalkan shalat dihukumi kufur. 
Meskipun sebagian ulama berpendapat bahwa hukum kufur dijatuhkan 
kepada orang yang meninggalkan shalat karena mengingkarinya. 
Bagaimanapun ancaman itu amat keras. Oleh karena itu, barangsiapa hatinya 
mengagungkan Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam dan sabda- 
sabdanya, maka peringatan itu sudah keras sekali baginya. Selain sabda | 
Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam di atas, para shahabat besar seperti 
Sayyidina Umar, Sayyidina Ibnu Mas'ud, dan Sayyidina Ibnu Abbas 
Radhiyallahu “anhum, dan yang lain juga berpendapat bahwa orang yang 
meninggalkan shalat tanpa udzur dan dengan sengaja berarti telah kafir. 
Demikian pula pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, Syaikh Ishag bin Rahawaih, 
dan Syaikh Ibnu Mubarak Rahmatullah “alaihim. Semoga Allah Subhaanahu 


264 Kitab Fadhilah Shalat 
wata'ala menjaga kita dari perbuatan tersebut”. (dari Kitab At-Targhib) 


Tujuh Nasihat Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam 
Hadits Ke-2 


Khana رول الو صل ال‎ ga صان‎ Ri YAH رضي الله‎ ma KE عَنْ‎ 
NN, سبكم‎ sgi skas š b ols GA akh IS : OS Jas Ris 


4 


SAB tt BR SEA AAN 


الله ولَاكَشْرَيُوَا الْخَمْرَ GULAI dk WB‏ الحديث ...روا هالطبراف محمد بن نصر JAENA‏ 


SENANG المنثور وعزاهإليهماوفى المشكلةبروايةا بن ماجهع‎ SING ين لابأسبهما. كذ فى الترغيب. وهكن! ذكرهالسيوطي‎ 
Dari Sayyidina Ubadah bin Shamit Radhiyallahu “anhu, ia berkata, “Kekasihku, 
Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam, berwasiat kepadaku dengan 
tujuh hal (empat di antaranya adalah): (1) janganlah menyekutukan Allah 
Subhaanahu wata'ala dengan apa pun walaupun kamu dipotong-potong, 
dibakar, atau disalib, (2) janganlah meninggalkan shalat dengan sengaja, 
karena barangsiapa sengaja meninggalkan shalat sungguh ia telah keluar dari 
agam”, (3) janganlah bermaksiat, karena maksiat itu menyebabkan murka 
Allah Subhaanahu wata'ala, dan (4) janganlah minum khamer, karena 
sesungguhnya ia adalah pangkal segala dosa.” (H:R. Thabarani, dari Kitab 
At-Targhib) 

Faidah 

Sayyidina Abu Darda' Radhiyallahu “anhu juga meriwayatkan hadits yang 
sama, ia berkata, “Kekasih saya, Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi 
wasallam, menasihati saya: (1)jangan menyekutukan Allah Subhaanahu 
wata'ala dengan apapun, meskipun kamu dipotong-potong dan dibakar, 
(2)jangan sengaja meninggalkan shalat. Barangsiapa sengaja 
meninggalkannya, sungguh Allah Subhaanahu wata'ala akan melepasnya dari 
jaminan-Nya, '(3) jangan minum khamer, sesungguhnya itu kunci segala 
keburukan.” 


Mementingkan Shalat dan Mendidik Anak 
Hadits Ke-3 


png Ann Ne الل‎ AAN رول‎ gagi DES بل رضي اله‎ gi ALA 


kd 


7 Menurut jumhur ulama” Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang dimaksud kufur di sini adalah melakukan 
perbuatan seperti orang kafir (meninggalkan shalat), bukan kufur dalam pengertian telah keluar 
dari agama (Islam). Selama seseorang masih meyakini dua Kalimah Syahadat, maka dia tetap 
seorang muslim (dari Kitab Syarah Shahih Muslim karya Imam Nawawi Rahmatullah 'alaih). 

3. Menurut jumhur ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah maksudnya ialah keluar dari amalan agama, 
bukan bermakna dia sudah bukan seorang muslim. (dari Kitab Syarah Shahih Muslim, karya Imam 
Nawawi Rahmatullah 'alaih) 


Pentingnya Shalat 265 


` كعمد‎ A, ANG E 2 عم 2و‎ 5 FT مه‎ 
KU کک‎ senada Su 


ya 


x 


Z a # F 
33 LA Papan ATA NG Ia 24 E Kez EARE NS SN, An ت‎ IN 
2 
- r م‎ Nara» o» WAMA AT z 
E EEE 


, 


TEAT إن اكت التاس. وإ‎ BN Gea اك‎ en 


` 


KUBA ea digais A وَأ‎ edar Iar HER HE َلك من ولك وة‎ Feb 
عزاهالسيوطي ف الدز ولم‎ bea. وإسناد أحس صحيح و سلم من الانقطاع قإن عبس الرحمن بن جبير لم يسمع من معأذ. كذا فى الترغيب.‎ 
أميمة مولا رسول الله ل ایو وأ قالت: :كنت أت عل رسول الله صل ال‎ aE h: يزكر الانقطاع ثم قال:‎ 

وضوءة فںخل رجل فقال: أوصني. فقال: í Í Í‏ 1 


0200 


AA A AMAN GN a AG BA an کو ورب کدرا‎ 
Dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal Radhiyallahu “anhu, ia berkata, “Baginda 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam berwasiat kepadaku sepuluh perkara. 
Beliau bersabda, 11) Janganlah menyekutukan Allah Subhaanahu wata'ala 
dengan apapun, meskipun kamu dibunuh atau dibakar, (2) janganlah 
mendurhakai orang tuamu, meskipun mereka memerintahkan kamu harus 
berpisah dengan istri dan hartamu, (3)janganlah sekali-kali sengaja 
meninggalkan shalat fardhu, karena sesungguhnya orang yang sengaja 
meninggalkan shalat fardhu telah terlepas dari jaminan Allah Subhaanahu 
wata'ala, (4) janganlah minum khamer, sesungguhnya ia pangkal segala 
keburukan, (5) jauhilah maksiat, karena maksiat menyebabkan murka Allah 
Subhaanahu wata'ala, (6) janganlah lari dari medan perang, walaupun teman- 
. temanmu gugur, (7)tetaplah di tempatmu, kendatipun wabah penyakit 
(seperti wabah pes dan lain-lain) menimpa orang-orang, (8) nafkahilah 
keluargamu semampumu, (9) janganlah tinggalkan tongkatmu (rotan) untuk 
mendidik anak-anakmu, dan (10) takut-takutilah mereka kepada Allah 
Subhaanahu wata'ala (supaya tidak berbuat keburukan).” (H.R. Ahmad, 
Thabarani, dari Kitab At-Targhib) 
Faidah 

Maksud jangan tinggalkan rotan adalah jangan sampai seorang ayah 
lengah ketika anak berbuat kesalahan dengan tidak mengingatkan dan tidak 
memukulnya. Bahkan, ketika berbuat kesalahan kadang-kadang anak harus 
dipukul dengan pukulan yang diperbolehkan oleh syari'at. Karena sering. kali, 
jika tanpa pukulan, peringatan kita kurang diperhatikan. Dewasa ini, dengan 
alasan kasih sayang, kita tidak berani menegur anak kita jika mereka berbuat 
salah. Ketika anak sudah terbiasa dengan perbuatan buruk, barulah kita 
menangis penuh penyesalan. Sebetulnya yang demikian itu bukan kasih 
sayang terhadap anak. Justru merupakan kekejaman jika kita tidak melarang 
anak dari berbuat buruk, dan merupakan kesalahan jika memukul anak (untuk 
mendidik) dianggap bertentangan dengan makna kasih sayang. Orang bijak 


5 


266 Kitab Fadhilah Shalat 


manakah yang dapat menerima bahwa bisul kecil yang bertambah banyak 
pada anak-anak tidak perlu diobati, dengan alasan kasihan melihat anak itu 
menangis, karena merasa perih jika dibubuhi serbuk obat? Meskipun ratusan 
ribu anak akan menangis, memalingkan muka, dan lari, kita harus tetap 
membubuhkan serbuk obat. 


Banyak sekali hadits Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam yang 
menyatakan bahwa anak usia tujuh tahun hendaknya disuruh mendirikan 
shalat. Jika mereka mencapai usia sepuluh tahun, hendaklah dipukul ketika 
mereka meninggalkan shalat: (dari Kitab Durrul Mantsur) 


Sayyidina Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu “anhu berkata, 
“Perhatikanlah shalat anak-anak kalian, dan biasakanlah mereka dengan amal 
shalih.” Lukman Hakim berkata, “Pukulan seorang ayah kepada anaknya, 
laksana air yang menyirami kebun.” (dari Kitab Durrul Mantsur) 


Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Peringatan 
seseorang kepada anak-anaknya ketika bersalah, itu lebih baik daripada 
bersedekah satu sha?.” Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 
“Semoga Allah Subhaanahu wata'ala merahmati orang yang menggantungkan 
cemeti untuk memperingatkan (mendidik) keluarganya.” (dari Kitab Jami'ush 
Shaghir). Beliau pun bersabda, “Tidak ada pemberian yang lebih baik dari 
seorang ayah kepada anaknya daripada pengajaran akhlak yang baik.” (dari 


Kitab Jami'ush Shaghir) 

Ketinggalan Satu Shalat Seolah-olah Kehilangan Seluruh Harta dan 
Keluarga 

Hadits Ke-4 

Wa WAT hana: afe i GAN AAN Gea ayid; scé 


م 8 


,2 
٠ Sala Akal 553‏ روا ابن حبآن b‏ صحيحهكذا فى الترغيب زاد السيوطي ف SEA‏ وروا أحس فى مسهده. 


Dari Sayyidina Naufal bin Mu'awiyah Radhiyallahu “anhu, Baginda Nabi 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Barangsiapa terlewatkan olehnya satu 
shalat, seolah-olah telah kehilangan seluruh keluarga dan hartanya.” 
(H.R. Ibnu Hibban, dari Kitab At-Targhib) 


Faidah 

Biasanya, shalat terabaikan karena sibuk dengan urusan keluarga atau 
sibuk mencari harta. Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Jika 
harta sudah melalaikan satu shalat saja, maka kita harus bersedih seolah-olah 
sudah hilang seluruh keluarga dan harta kita, sehingga kita tinggal seorang 
diri." Jadi, seberapa banyak kita merasa rugi dan bersedih jika kita kehilangan 
seluruh keluarga dan harta kita, sebanyak itu pula hendaknya kita merasa rugi 
dan bersedih jika kehilangan satu shalat. Jika ada seseorang yang terpercaya 
memperingatkan bahwa di suatu jalan ada perampok, siapa pun yang 


2 Kurang lebih 2,5 kilogram. 


0 


Pentingnya Shalat 7 


melewati jalan itu tengah malam pasti akan dibunuh dan diambil hartanya 
oleh perampok itu, maka, seorang pemberani pun akan takut melewati jalan 
itu. Jangankan malam hari, siang hari pun dia akan takut melewati jalan itu. 
Sedangkan peringatan Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam 
mengenai bahayanya meninggalkan shalat bukan hanya satu atau dua kali, 
melainkan berulang-ulang. Kita adalah orang Islam. yang telah mengakui 
kebenaran beliau dengan mulut kita, namun apa kesan sabda beliau pada diri 
kita? Setiap orang mengetahui keadaan dirinya masing-masing. 


Mengumpulkan Dua Shalat Tanpa Udzur adalah Dosa Besar 
Hadits Ke-5 
Pija صل‎ Os قال‎ 0 EA Pui 
MAN .? 


GG Sebe |‏ من opsi‏ روا الحاكم وقال حنش هو ابن قيس ثقة. وقال 
الحافظ بل a‏ حصين عن نمي ركذ فى الترغيب زاد السيوطي فى الدز والترم ني أيضا وذكرف اللآلى له شواھں ركنا 
ف التعقبات وقال الحديث أخرجه الترمزي وقال حنش ضعيف ضعفه ual‏ وغيره والغمل على هزا عنس أهل العلم فأشار بذك إلى أن 

الحريث اعتضص بقول أهل العلم وقل صر ح غير واحر بان د لیل صحمة الحديث قو أهل العلم به وإن لم یکن له إسناد يعتمد على مثله. اه. 
Dari Sayyidina Ibnu Abbas Radhiyallahu “anhuma, ia mengatakan bahwa‏ 
Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Barangsiapa‏ 
mengumpulkan dua shalat tanpa udzur dalam satu waktu, sungguh ia telah‏ 
memasuki salah satu pintu dari pintu-pintu dosa besar.” (H.R. Hakim, dari‏ 
Kitab At-Targhib)‏ 
Faidah‏ 

Sayyidina Ali Radhiyallahu “anhu mengatakan, Baginda Rasulullah 

Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Jangan melambatkan tiga hal, jangan 
melambatkan shalat jika sudah tiba waktunya, jangan melambatkan 
menguburkan jenazah jika sudah siap, dan jangan melambatkan menikahkan 
seorang wanita yang tidak bersuami jika sudah ditemukan jodohnya.” 


Banyak orang yang mengaku sebagai orang yang taat beragama dan 
berdisiplin menjaga shalat, namun terkadang mereka menggadha shalat- 
shalat mereka di rumah masing-masing dengan alasan perjalanan, sibuk 
berdagang, atau bekerja. Jika mereka melakukan hal itu tanpa udzur, berarti 
` mereka telah terjerumus ke dalam dosa besar. Karena mereka melakukan 
shalat tidak pada waktunya. Memang dosanya tidak seperti dosa 
meninggalkan shalat sama sekali, namun shalat tidak pada waktunya juga 
termasuk dosa besar. 


Hadits Ke-6 7 
BNN أنه کر‎ BERA رضي اه نها ڪن اللي صل‎ aé اللو بن‎ KEY 
KESE Kn 2 aan KA a G Tee مَنْ حافك‎ GÉ 


و 


268 Kitab Fadhilah Shalat 


EEA 5 pd Pd ” 11. | 2 ri :‏ 
UK‏ وکا َا 6ن يوم O3 33 AE‏ وهام واي ُي mah BE‏ 
احم وابن E YE‏ كذاق الدر المنثور للسيوطي. وقال الهیشي روا أحمس والطبرافي فى الكبير atas a‏ ور جال أحمں ثقات. وقال ابن 
حجر ف الزواجر أخرجه Van‏ بستل جيب وزاد فيه قأرون أيضا مع فرعون وغيره كنا زاده فى نعخب الكنز برواية ابن نصر والمشكة أيضاً 

برواية أحمس والرا رمي والبيهقيّ ق الشعب وا بن القيّم كتاب الصلا) 
Dari Sayyidina Abdullah bin Amr Radhiyallahu “anhuma, dari Baginda Nabi‏ 
Shallallahu “alaihi wasallam, sesungguhnya suatu hari beliau membicarakan‏ 
masalah shalat, lalu beliau bersabda, “Barangsiapa menjaga shalat, shalatnya‏ 
akan menjadi cahaya, pembela, dan penyelamat baginya pada Hari Kiamat.‏ 
Barangsiapa tidak menjaga shalatnya, niscaya tidak ada cahaya, pembela,‏ 
dan penyelamat baginya pada Hari Kiamat, dan pada Hari Kiamat ia akan‏ 
dikumpulkan bersama Firaun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.” (H.R. Ahmad,‏ 
Ibnu Hibban, dan Thabarani, dari kitab Durrul Mantsur)‏ 


Faidah 5 

Semua orang pasti mengetahui siapakah Fir'aun dan bagaimana tingkat 
kekufurannya sehingga ia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Haman adalah 
menterinya. Sedangkan Ubay bin Khalaf ialah musuh besar Islam dari Kaum 
Musyrikin Makkah. Sebelum Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam hijrah, 
Ubay bin Khalaf pernah berkata kepada beliau, “Aku telah memelihara seekor 
kuda dan memberinya makanan yang banyak, dan dengan menunggang kuda 
itu aku akan membunuhmu, hai Muhammad!” (Na'udzubillaahi min dzalik). 
Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam menanggapi, “Insyaallah aku yang 
.akan membunuhmu!” 


Ketika terjadi Perang Uhud, Ubay bin Khalaf mencari Baginda Nabi 
Shallallahu “alaihi wasallam dan berkata, “Jika Muhammad lolos dariku hari 
ini, maka tidak ada kebaikan bagiku untuk tetap hidup!” Ketika ia menemukan - 
Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam, para shahabat Radhiyallahu ‘anhum 
hendak membunuhnya dari jauh, tetapi Baginda Nabi Shallallahu “alaihi 
wasallam mencegah mereka, “Biarkan ia mendekat!” Ketika Ubay bin Khalaf 
sudah mendekat, Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam menarik sebilah 
tombak dari salah seorang shahabat, lalu beliau melemparkannya ke arah 
Ubay dan berhasil menggores lehernya. Meskipun hanya tergores sedikit, 
Ubay terjungkal dari kudanya. Selanjutnya sambil jatuh bangun ia berlari 
kepada pasukannya seraya berteriak, “Demi Tuhan! Muhammad telah 
membunuhku!” Meskipun teman-temannya menenangkan dia dengan. 
berkata, “Jangan khawatir, itu hanya goresan!”, dia tetap meyakini ucapan 
Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam ketika di Makkah (“Insyaallah aku 
yang akan membunuhmu!'). “Demi Tuhan! Seandainya Muhammad hanya 
meludahiku saja, aku pasti akan mati!” Ubay bin Khalaf terus berteriak seperti 
seekor sapi jantan. Abu Sufyan, yang saat itu menjadi panglima perang 
mereka, mencemooh Ubay dan berkata, “Cuma goresan kecil saja, mengapa 
kamu berteriak-teriak seperti itu?” Ubay menyahut, “Tahukah kamu, siapakah 
yang telah melukaiku? Dia adalah Muhammad. Aku bersumpah derni Latta dan 
Uzza! Seandainya penderitaanku ini dibagikan ke seluruh orang Hijaz, niscaya 


Pentingnya Shalat 269 


mereka akan binasa. Di Makkah, Muhammad telah berkata, ‘Aku akan 
membunuhmu!' Saat itu pula aku yakin bahwa aku akan mati di tangannya. 
Aku tidak dapat lari darinya. Jika setelah berkata seperti itu Muhammad 
` meludahiku saja, pasti aku akan mati saat itu juga.” Dalam perjalanan pulang, 
sehari sebelum tiba di Makkah, Ubay bin Khalaf pun tewas. (dari Kitab Khamis) 


Perhatikanlah, seharusnya kita merasa cemburu dan menjadikan hal itu 
sebagai pelajaran bagi kita. Sekalipun Ubay bin Khalaf seorang kafir tulen, 
musuh Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam, dia sangat meyakini dan 
tanpa ragu sedikit pun terhadap ucapan beliau tentang kematian dirinya. 
Sementara kita yang mempercayai kenabian beliau, meyakini setiap 
ucapannya, mempercayai kepastian petunjuk-petunjuknya, mengaku sangat 
mencintainya, dan membanggakan diri sebagai umatnya, berapa banyak 
sabda-sabda Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam yang kita amalkan? 
Sejauh manakah kita takut terhadap ancaman azab yang disampaikan oleh 
Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam kepada kita? Setiap orang muslim 
seharusnya bercermin untuk mengoreksi diri masing-masing, sebelum ia 
membicarakan urusan orang lain. 


Dalam Kitab Az-Zawajir Syaikh Ibnu Hajar Al-Makki Rahmatullah “alaih 
menulis kisah Oarun bersama Fir'aun dan yang lainnya. Dia menulis, bahwa 
orang yang malas melaksanakan shalat dibangkitkan bersama mereka, karena 
kebanyakan orang yang malas melaksanakan shalat, dalam diri mereka 
terdapat sifat-sifat yang ada pada Oarun, Firaun, dan yang lainnya. Jika 
seseorang yang melalaikan shalat karena sibuk mencari harta, akan 
dibangkitkan bersama Oarun. Jika seseorang melalaikan shalat karena 
kekuasaan dan pemerintahan, ia akan dibangkitkan bersama Fir'aun. Jika 
seseorang melalaikan shalat karena jabatan dan hubungan pergaulan, ia akan 
dibangkitkan bersama -Haman. Jika seseorang melalaikan shalat karena 
perdagangan, ia akan dibangkitkan bersama Ubay bin Khalaf. Setelah ia 
dibangkitkan bersama orang-orang tersebut, azab bagi mereka pun sama, 
sebagaimana yang diterangkan dalam beberapa hadits. Meskipun kedudukan 
hadits tersebut masih diperbincangkan, tidak ada keraguan lagi bahwa azab 
Jahannam adalah azab yang paling pedih. Karena di dalam hatinya masih 
terdapat iman, maka suatu saat ia pasti dibebaskan dari Neraka Jahannam. 
Sedangkan Firaun, Oarun, Haman dan Ubay bin Khalaf, akan selamanya 
berada di neraka. Tetapi, kapan waktu keluar dari Neraka Jahannam? Bukan 
main-main, tidak diketahui berapa ribu tahun. 


Hadits Ke-7 f : 
Ei, Dan 2 2% A Car و‎ 2 2a 5 seng 
يرف‎ Jl ening JAGA Aa NYENG KG ijesa: aÉ 
Pn لون‎ am Ta Agaa? WAT NA A NYEWA ےت اا‎ 575, PANATA 
ORG TE BIAN E Ia akang NS لله‎ dadang KEN NE AN Gb A 


Ebiet 27 KE,‏ هده 


è onI و‎ DI Il 3 دامر‎ A gg بخن‎ re, 0 
نس ني‎ Aaja عَشْرَة‎ awing AI NA عن‎ OGS حِسَابٍ. وَمَنْ‎ kg aki 


270 Kitab Fadhilah Shalat 0 


ingg خُرُوْجِوِمِنَ الْقَمْر‎ KSEI KN ÊNGG ie II 
Jé SNN ن وود‎ AJA Ie PRA art HAN ES 
jói jak kanal ea JNE An 

kan يوت جوع‎ AA TI المت‎ Kis Kala TC Ghoul 
كبر الأول‎ Ki UN; ane saka Ana. قي‎ Ot Ona 
يت الجر‎ HI AR يكم‎ KB ETS WA FS MA AE bib 
SAN SERA سلة الماع الأ‎ US sage سق‎ j 
ON AAEE] Okse a tasi Ab طول ل‎ us 


a mr 


ue BAB بعر‎ JJ GAN a ضويع‎ 5 panai : 
PAI) aa II ضوع‎ a رباك عل كينع‎ 
Ah Era SAARA uia 


7 2 


dalan! aa bae A 345354555 KKS 


LA 
7 
A 
أن‎ 


J ل‎ 
3 2 5 
Sa Aas EWA) 
70 y ak 


MEN EASY a bb lahh GG KA ak ra 
الحديثمن تفصيلالعردلايطابق جملة خس عشرةلأن المفصل أريع‎ a sni 
قلت وهوك ذلك فإ نأب الليث السمرقددي ذكرالحديث فقرة‎ KA عشرةفقط فلعلالراوي نسي ازخامس عشركزافى الزواجر لابن حجر‎ 
العبيون فجعل ستة فى الرنيافقآل الخامسة تمقته الخلاثق فى انرار الرنيا والسادس ليس له حظ ف دعاء الصألحين ثم ذكر الحريث بتمامه‎ 
يقال من داوم على الصلوات الخمس فى الجماعة أعطاه‎ a ولمريعزةإلى أحر. وف تنبيه الغافلين للشيخ نصر بن محسّس بن إبراهيم‎ 
الله خس خصال ومن تهاون بها فى الجماعة عأقبه الله بأثنقي عشرة خصلة ثلاثة فى الدنيا وثلاثة عنس البوت وثلاثة فى القبر وثلاثة يوم‎ 
بعد مآ أخرج بمعناه من‎ WIB نحو ها . وذكر السیوطي ن‎ GA GOA القيآمة ثم ذ :کر نحوهاثمْ قال وروی عب ای ذز عن‎ 
هريرة قال فى الميزان هذا حديث باطل ركبه محیں بن علي بن عباس على ایی بكر بن زياد‎ duta تخريجابن النجارف تاريخ بغدد‎ ٠ 
المنبهات عن أي هريرة مرف الصلاةحمكد اديس وفيه عشر خصال الحديث ذكرته ن الهددية.‎ ln التيسابوري .قلت لكى ذكر‎ 
منه قال من حافظ عليهأكرم اله بخس حشر ةإلخمفصلا)‎ sja .ذكر الغز ال دقائق الأخبار بنحو‎ 


Sebagian ulama mengatakan bahwa disebutkan dalam hadits, “Barangsiapa 
menjaga shalatnya, niscaya Allah Subhaanahu wata’ ala akan memuliakannya 


danas = 
7 


Pentingnya Shetar 1 


dengan lima perkara: (1) dihilangkan kesempitan rezekinya, (2) diselamatkan 
dari azab kubur, (3) diberikan catatan amal melalui tangan kanannya 
(keadaannya telah diterangkan dalam Surat Al-Haaggah secara terperinci, 
yaitu yang menerima catatan dari tangan kanan mereka sangat gembira dan 
menunjukkannya kepada setiap orang), (4) melintasi Shirat sepert kilat, 
(5) masuk surga tanpa hisab. 


Barangsiapa yang malas dalam shalat, Allah Subhaanahu wata'ala akan 
menyiksanya dengan lima belas siksa. Lima siksa di dunia, tiga siksa ketika 
mati, tiga siksa dalam kubur, dan tiga siksa saat dibangkitkan. 


Lima siksa ketika berada di dunia, yaitu (1) dicabut keberkahan umurnya, 
(2) dihapus ciri-ciri keshalihan dari wajahnya, (3) seluruh amal perbuatannya 
tidak diberi pahala oleh Allah Subhaanahu wata'ala, (4) doanya tidak diangkat 
(diterima), (5) tidak mendapat bagian dari doa orang-orang shalih. 

Tiga siksa saat kematian: (1) mati dalam kehinaan, (2) mati dalam kelaparan, 
(3) mati dalam kehausan, walaupun diminumkan kepadanya seluruh air lautan 
di dunia ini tidak. akan menghilangkan rasa dahaganya. 


Tiga siksa dalam kubur: (1) dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang rusuk kiri 
dan kanannya saling bersilangan, (2) dinyalakan api dalam kuburnya, dan ia 
berguling-guling dalam api itu siang dan malam, (3) Allah Subhaanahu 
wata'ala memasukkan ke dalam kuburnya ular berbisa bernama Syuja'ul Agra' 
yang kedua matanya dari api dan kuku-kukunya dari besi yang panjang setiap 
kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik kepadanya 
dengan suara seperti halilintar yang menyambar, "Aku adalah Syuja'ul Aqra’! 
Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu (dari Shubuh sampai terbit 
matahari) karena kamu telah melalaikan Shalat Shubuh hingga terbit 
matahari. (Memukulmu dari Zhuhur sampai Ashar) sebab kamu telah 
melalaikan Shalat Zhuhur sampai Ashar. (Memukulmu dari Ashar sampai 
Maghrib) sebab kamu telah melalaikan Shalat Ashar sampai Maghrib. 
(Memukulmu dari Maghrib sampai Isya”) karena kamu telah melalaikan Shalat 
Maghrib sampai Isya’. (Memukulmu dari Isya’ sampai Shubuh) karena kamu 
telah melalaikan Shalat Isya’ sampai Shubuh!” Setiap pukulan akan 
membenamkannya ke tanah sedalam tujuh puluh hasta. Dia terus disiksa 
seperti ini dalam kuburnya sampai Hari Kiamat. 


Tiga siksa pada hari Kebangkitan, yaitu (1) dihisab dengan sangat berat, 
(2)dimurkai oleh Allah Subhaanahu wata'ala, (3) dilemparkan ke dalam 
neraka. (Semua berjumlah 14, satu tidak disebutkan oleh perawi). 


Riwayat lain menyebutkan, barangsiapa melalaikan shalat, ia akan datang 
pada Hari Kiamat dan tertulis di wajahnya tiga baris tulisan, yaitu baris 
pertama: “Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah!,” baris kedua: Wahai 
orang yang dikhususkan untuk menerima murka Allah Subhaanahu wata'ala!', 
dan baris ketiga: “Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak. Allah 
Subhaanahu wata'ala di dunia, maka hari ini kamu berputus asa dari rahmat 
Allah Subhaanahu wata'ala.” (dari Kitab Az-Zawajir, karya Ibnu Hajar Al-Makki 
Rahmatullah “alaih) 


272 kitab Fadhilah Shalat 4 


Faidah 

Meskipun saya tidak menjumpai hadits ini dalam seluruh kitab hadits 
terkumpul jadi satu riwayat, namun mengenai pahala dan azab dalam hadits 
ini banyak dikuatkan oleh hadits-hadits lain dengan riwayat yang berbeda- 
beda. Sebagian hadits telah disebutkan dan yang lain akan disebutkan di 
bawah ini. Siksa-siksa yang telah disebutkan dalam hadits tersebut adalah kecil 
dibandingkan dengan ancaman yang dikandung dalam riwayat pertama yang 
menyatakan bahwa orang yang meninggalkan shalat telah keluar dari Islam. 
Yang pasti, apapun siksa yang telah disebutkan atau yang akan disebutkan, 
adalah merupakan balasan yang semestinya mereka terima dari 
perbuatannya. Akan tetapi, walaupun mereka berhak mendapatkan siksa, 
peluang untuk diampuni masih ada. Allah Subhaanahu wata'ala berfirman: 


3 r 
Inang A و و ر اوو‎ 
Om G3 وَيَغْفِرُ مَدُوْنَ ذلك‎ de يُشْرَك‎ Sa YA) 


“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dan Dia 


mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendaki-Nya.” (O.S. An-Nisa': 
116) f 
Menurut ayat di atas dan menurut ayat-ayat dan hadits-hadits lain, jika Allah 
Subhaanahu wata'ala berkenan mengampuni, maka sungguh bernasib 
mujurlah orang itu. 


Disebutkan dalam beberapa hadits bahwa pada Hari Kiamat Allah 
Subhaanahu wata'ala akan mengadakan tiga sidang pengadilan: 


1. Pengadilan antara kufur dan Islam yang di dalamnya tidak ada 
pengampunan sama sekali. 


2. Pengadilan hak-hak sesama hamba, orang yang punya tanggungan harus 
membayar tanggungannya kecuali bila dimaafkan oleh orang yang punya 
hak. 


3. Pengadilan terhadap kewajiban dalam menunaikan hak-hak. Allah 
Subhaanahu wata'ala. Dalam sidang ini, pintu ampunan Allah 
Subhaanahu wata'ala terbuka lebar. Atas dasar ini, hendaknya kita 
memahami bahwa segala perbuatan kita ada balasannya. Namun, kasih 
sayang Sang Maha Raja tidak terbatas. 


Masih banyak lagi hadits yang menerangkan jenis azab. dan pahala Allah 
Subhaanahu wata'ala di akhirat kelak. Dalam Kitab Shahih Bukhari disebutkan 
biasanya ba'da Shalat Shubuh Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam 
bertanya kepada para shahabatnya, barangkali di antara mereka ada yang 
bermimpi. Jika ada, beliau akan menerangkan makna mimpi tersebut. Suatu 
hari, seusai bertanya kepada para shahabatnya, beliau bercerita, “Tadi malam 
aku bermimpi, ada dua orang mendatangiku, lalu mereka membawaku pergi.” 
Selanjutnya Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam menceritakan mimpi 
beliau yang panjang, yaitu tentang surga dan neraka dengan berbagai macam 
orang yang disiksa di dalamnya. Di antaranya beliau melihat seseorang 
membawa sebongkah batu besar, lalu memukulkannya ke kepalanya sendiri 


Pentingnya Shalat 273 


dengan keras sehingga batu itu terlempar jauh dan kepalanya hancur. 
Kemudian, ia bangun lagi dan kepalanya utuh kembali, lalu ia mengambil batu 
tadi dan memukulkannya kembali Ke kepalanya sendiri sehingga kepalanya 
hancur lagi, dan batu itu terlempar lagi. Demikianlah seterusnya. Melihat hal 
itu, Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam bertanya kepada kedua 
pengiringnya, “Siapakah dia?” Keduanya memberitahu bahwa dia adalah 
orang yang telah belajar Al-Qur'an, tetapi tidak mengamalkannya dan dia tidur 
tanpa mendirikan shalat fardhu. 


Dalam hadits lain yang semakna dengan kisah di atas disebutkan bahwa 
Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam bermimpi melihat segolongan orang 
yang disiksa seperti di atas. Beliau bertanya kepada Malaikat Jibril Alaihis 
salam. Lalu Malaikat Jibril Alaihis salam menjelaskan bahwa mereka adalah 
orang yang malas mengerjakan shalat. (dari Kitab At-Targhib). Syaikh Mujahid 
Rahmatullah “alaih berkata, “Orang yang menjaga waktu shalat akan 
mendapat keberkahan seperti keberkahan Nabi Ibrahim Alaihis salam dan 
anak-anaknya.” (dari Kitab Durrul Mantsur) 


Sayyidina Anas Radhiyallahu “anhu mengatakan Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Barangsiapa meninggal dunia dalam 
keadaan beriman yang murni, beribadah kepada Allah, mendirikan shalat, 
membayar zakat, maka ia meninggal dunia dalam keadaan Allah Subhaanahu 
wata'ala meridhainya.” (dari Kitab Durrul Mantsur). 


Sayyidina Anas Radhiyallahu “anhu meriwayatkan dari Baginda Nabi 
Shallallahu “alaihi wasallam, Allah Subhaanahu wata'ala berfirman, “Aku ingin 
menurunkan azab di suatu tempat", tetapi Aku melihat di sana ada orang- 
orang yang memakmurkan masjid- masjid, saling berkasih sayang semata-mata 
karena Allah Subhaanahu wata'ala, dan pada akhir malam mereka beristighfar 
memohon ampunan, maka Aku menangguhkan azab tersebut.” (dari Kitab 
Durrul Mantsur) 


Sayyidina Abu Darda’ Radhiyallahu “anhu menulis surat kepada Sayyidina 
Salman Radhiyallahu “anhu: Perbanyaklah waktumu di masjid. Aku mendengar 
Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Masjid adalah rumah 
para muttagin (orang-orang yang bertakwa), dan Allah Subhaanahu wata'ala 
telah berjanji, “Bagi orang-orang yang banyak meluangkan waktunya di masjid 
aku akan mencurahkan rahmat-Ku kepada mereka, aku akan memberikan 
ketenangan kepada mereka, aku akan memudahkan mereka melewati Shirat 
pada Hari Kiamat, dan Aku akan meridhai mereka.” 


Sayyidina Abdullah bin: Mas'ud Radhiyallahu “anhu mengatakan Baginda 
Nabi Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Masjid adalah rumah Allah 
Subhaanahu wata'ala. Barangsiapa bertamu ke sebuah rumah, maka pemilik 
rumah akan memuliakannya. Barangsiapa mendatangi masjid, pasti Allah 
Subhaanahu wata'ala juga akan memuliakannya.” Sayyidina Abu Sa'id 
Al-Khudri Radhiyallahu “anhu meriwayatkan Baginda Rasulullah Shallallahu 


10 Maksudnya tempat tersebut merupakan tempat yang layak diazab, karena banyaknya maksiat. 


. 


e. 


274 Kitab Fadhilah Shalat 


“alaihi wasallam bersabda, “Barangsiapa mencintai masjid, Allah Subhaanahu 
wata'ala akan mencintainya.” 


Dari Sayyidina Abu Hurairah Radhiyallahu “anhu, Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Ketika seseorang yang telah mati 
diletakkan di dalam liang kubur, dan sebelum para pengiringnya kembali dari 
pekuburan, malaikat akan datang untuk menanyainya. Jika ia seorang mukmin, 
maka shalat akan mendekati kepalanya, zakat di sisi kanannya, puasa di sisi 
kirinya, dan amal shalih lainnya di kakinya, sehingga tidak ada satu pun 
malaikat (penanya kubur) tersebut yang dapat mendekatinya. Malaikat 
tersebut akan berdiri dan bertanya dari jauh.” (dari Kitab Durrul Mantsur) 


Seorang shahabat berkata, “Jika keluarga Baginda Rasulullah Shallallahu 
“alaihi wasallam mengalami kesulitan, beliau akan menyuruh mereka untuk 
mendirikan shalat sambil membaca ayat: 


Agen Me KEET 5 6 AN 0 a NG Ata 8, 
Osaka, نحن نرزقك‎ 54) y KAE Intan PEM 
“Suruhlah keluargamu untuk shalat dan bersabarlah atasnya. Kami tidak 


meminta rezeki kepadamu, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan 
akhir yang baik adalah bagi orang-orang yang bertaqwa.” (Q.S. Thaahaa: 132) 


Orang-Orang yang Masuk Surga Tanpa Hisab 

Sayyidatina Asma' Radhiyallahu “anha berkata, “Aku mendengar Baginda 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Pada Hari Kiamat, semua 
orang akan dikumpulkan di suatu tempat. Suara yang diumumkan oleh 
malaikat pasti akan terdengar oleh semua orang. Malaikat mengumumkan, 
“Dimanakah orang yang selalu mengingat dan memuji: Allah Subhaanahu 
wata'ala dalam keadaan senang atau susah?” Mendengar pengumuman itu, 
sekelompok manusia berdiri dan masuk surga tanpa hisab. Lalu, malaikat akan 
mengumumkan lagi, “Dimanakah orang yang sibuk beribadah pada malam hari 
dan mejauhkan diri dari tempat tidurnya?’ Sekelompok manusia bangun dan 
masuk surga tanpa hisab. Kemudian malaikat mengumumkan lagi, “Dimanakah 
orang yang perdagangan dan jual belinya tidak melalaikannya dari mengingat 
Allah Subhaanahu wata'ala?” Kemudian sekelompok manusia bangun dan 
masuk surga tanpa hisab. Kisah ini juga diriwayatkan dalam hadits lain dengan 
tambahan, bahwa akan diumumkan, “Penduduk Mahsyar akan melihat 
siapakah orang yang mulia?” Kemudian akan diumumkan lagi, “Mereka adalah 
orang yang kesibukkan perdagangannya tidak menghalangi dia dari mengingat 
Allah Subhaanahu wata'ala dan dari mendirikan shalat” (dari Kitab Durrul 
Mantsur) ١ 


Syaikh Nashr Samargandi Rahmatullah “alaih juga menulis hadits ini 
dalam Kitab Tanbiihul Ghaafilin. la menambahkan bahwa setelah orang-orang 
itu masuk surga tanpa hisab, muncullah dari Jahannam seekor binatang yang 
lehernya panjang, matanya berkilat, fasih berbicara, lalu binatang itu 
melompat ke arah manusia sambil berkata, “Aku diperintah untuk mengambil 
orang-orang yang sombong dan buruk akhlaknya!” Kemudian binatang itu 
mematuk sekelompok manusia seperti seekor binatang mematuk biji-bijian, 


Pentingnya Shalat 275 


lalu melempar mereka ke neraka. Selanjutnya ia keluar lagi dan berkata, “Kini 
aku diutus kepada setiap orang yang membuat Allah Subhaanahu wata'ala 
dan Rasul-Nya murka!” Lalu, orang-orang yang dicari itu dipatuknya lalu 
dilempar ke Jahannam. Kemudian ia muncul lagi dan mematuk orang-orang 
yang suka menggambar dan melukis (makhluk hidup). Lalu, orang-orang yang 
dicari itu dipatuknya lalu dilempar ke Jahannam. Setelah ketiga golongan itu 
masuk neraka, barulah hisab dimulai. 


Diceritakan pada zaman dahulu, setan dapat dilihat oleh mata manusia. 
Seseorang berkata kepada setan, “Beritahukan kepadaku, bagaimanakah 
caranya agar aku dapat menjadi seperti dirimu?” Setan berkata, “Sampai hari 
ini, tidak ada seorang pun yang bertanya seperti itu padaku. Apa maksudmu?” 
Orang itu menjawab, “Hatiku menginginkannya.” Setan berkata, “Caranya, 
bermalas-malaslah dalam shalat dan bersumpahlah sekehendakmu, baik 
benar maupun dusta.” Orang itu menyahut, “Demi Allah! Aku berjanji tidak 
akan bermalas-malasan dalam shalat dan tidak akan bersumpah.” Sahut setan, 
“Sungguh aku belum pernah berbicara dengan orang secerdik kamu. Aku 
berjanji, sekali-kali aku tidak akan lagi menasihati seorang manusia pun.” 


Sayyidina Ubay Radhiyallahu “anhu berkata, “Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Berilah kabar gembira kepada umat ini, 
mereka akan mendapatkan kemuliaan, kehormatan, kedudukan di muka bumi 
serta kemenangan agama. Namun, mereka yang menggunakan" agamanya 
demi tujuan dunia tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat.” (dari Kitab 
At-Targhib woat-Tarhib) 

Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Aku pernah 
melihat Dzat Allah Yang Maha Indah. Allah Subhaanahu wata'ala berfirman 
kepadaku, “Wahai Muhammad, apa yang diperbincangkan oleh para 
malaikat?” Aku menjawab, “Aku tidak tahu, ya Allah.' Lalu, Allah Subhaanahu 
wata'ala menurunkan keberkahan-Nya di dadaku, sehingga dadaku terasa 
sejuk, dan dengan keberkahan-Nya itu Allah Subhaanahu wata'ala 
memperlihatkan seluruh alam ini di depan mataku, kemudian Dia berfirman, 
“Kini jawablah tentang apa yang diperbincangkan oleh para malaikat itu?” Aku 
menjawab, 'Mereka berbincang-bincang tentang hal-hal yang meninggikan 
derajat, hal-hal yang menghilangkan dosa, pahala bagi setiap langkah kaki 
yang menuju masjid untuk shalat berjamaah, pahala berwudhu dengan 
sempurna pada musim dingin, dan pahala menunggu di antara dua waktu 
shalat. Barangsiapa benar-benar memperhatikan hal itu, mereka akan hidup 
dalam keadaan terbaik dan akan mati dalam keadaan terbaik.” 


Keutamaan Shalat Isyrag 

Dalam beberapa riwayat, Allah Subhaanahu wata'ala berfirman, “Wahai 
anak Adam, shalatlah untuk-Ku empat rakaat pada permulaan pagi, maka Aku 
akan menyempurnakan semua keperluanmu hari itu.” Dalam Kitab Tanbiihul 
Ghaafilin terdapat sebuah hadits yang berbunyi, “Shalat adalah penyebab 
keridhaan Allah Subhaanahu wata'ala. Shalat itu dicintai malaikat, shalat 
adalah amalan para nabi Alaihimus salam, shalat akan menghasilkan nur 


32 


276 Kitab Fadhilah Shalat 


ma'rifatullah, menyebabkan doa terkabul, memberkahkan rezeki, akar 
keimanan, menyehatkan badan, senjata melawan musuh, pembela bagi orang 
yang mengamalkahnya, cahaya dalam kubur, penghibur hati dari keresahan 
kubur, penolong dalam menjawab pertanyaan Munkar Nakir, pelindung dari 
panas Hari Kiamat, cahaya dalam kegelapan, perisai dari api neraka, 
memberatkan amal kebaikan saat ditimbang, mempercepat ketika melewati 
Shirat, dan shalat adalah kunci surga.” 1 


Hafizh Ibnu Hajar Rahmatullah ‘alaih menulis dalam Kitab A/-Munabbihat, 
Sayyidina Utsman Radhiyallahu “anhu. berkata, “Allah memberikan sembilan 
karunia kepada siapa saja yang menjaga shalat dan memperhatikan waktunya, 
yaitu: (1) Allah mencintainya, (2) merasakan nikmat kesehatan, (3) dilindungi 
para malaikat, (4) rumahnya diberkahi, (5) nur keshalihan bersinar dari 
wajahnya, (6) hatinya menjadi lembut, (7) melewati Shirat secepat kilat, 
8) diselamatkan dari neraka, dan (9)akan bertetangga dengan orang yang 
telah difirmankan Allah Subhaanahu wata'ala dalam Al-Qur'an: 


e agar ورب لو‎ NS yaa 

I adi SAI‏ مْيَحْوَّنْوْنَ ن 

“(Pada Hari Kiamat) Tidak ada ketakutan bagi mereka dan tidak pula mereka 
bersedih.” (Q.S. Al-Baqarah: 38) 


Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Shalat adalah 
tiang agama dan memiliki sepuluh kebaikan, yaitu (1) mencerahkan wajah, 
(2) cahaya hati, (3) menyehatkan dan menyegarkan badan, (4) penenang 
dalam kubur, (5) penyebab turunnya rahmat Allah Subhaanahu wata'ala, 
(6) kunci (pembuka khazanah) langit, (7) memberatkan timbangan amal baik, 
(8)jalan menuju keridhaan Allah Subhaanahu wata'ala, (9) harganya surga, 
dan (10) pelindung dari neraka.” Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi 
wasallam bersabda, “Barangsiapa mengerjakan shalat berarti menegakkan 
agama. Barangsiapa meninggalkannya, berarti meruntuhkan agama.” Hadits 
lain menyebutkan, “Shalat (sunnah) di dalam rumah adalah nur. Sinarilah 
rumahmu dengan shalat (sunnah).” Sabda Baginda Nabi Shallallahu 'alaihi 
wasallam yang masyhur, “Pada Hari Kiamat kelak, disebabkan wudhu dan 
sujud mereka, tangan, kaki, dan wajah mereka akan bercahaya sehingga 
mereka menjadi istimewa dari umat yang lain.” Hadits lain menyatakan, “Jika 
azab akan diturunkan dari langit, orang yang memakmurkan masjid akan 
terhindar dari azab tersebut.” (dari Kitab Jami'ush Shaghir) 


Dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa Allah Subhaanahu wata'ala 
telah mengharamkan Neraka Jahannam membakar bekas-bekas sujud (Jika 
karena suatu amal buruk lalu seseorang dimasukkan ke neraka, maka bekas- 
bekas sujud dari anggota badannya tidak akan disentuh oleh api neraka). 
Diriwayatkan juga, “Shalat akan menghitamkan muka- setan dan sedekah 
mematahkan tulang punggungnya.” (dari Kitab Jami'ush Shaghir) 

Hadits yang lain menyebutkan, “Shalat adalah obat.” Ada sebuah kisah 
mengenai hal ini. Ketika Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam melihat 
Sayyidina Abu Hurairah Radhiyallahu “anhu tidur tengkurap, beliau bertanya, 


Pentingnya Shalat 277 


“Apakah perutmu sakit?” Sayyidina Abu Hurairah Radhiyallahu “anhu 
menjawab, “Benar, ya Rasulullah!” Beliau bersabda, “Bangun dan shalatlah! 
Karena di dalam shalat ada obat.” (dari Kitab Tafsir Ibnu Katsir) 


Keutamaan Wudhu yang Diteruskan dengan Shalat Sunnah 

Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam pernah melihat surga di 
dalam mimpinya dan mendengar suara langkah terompah Sayyidina Bilal 
Radhiyallahu “anhu di surga. Esoknya, beliau bertanya kepada Sayyidina Bilal 
Radhiyallahu “anhu, “Apakah amal istimewamu yang menyebabkan kamu 
berjalan bersamaku di dalam surga (seperti di dunia)?” Sayyidina Bilal 
Radhiyallahu “anhu menjawab, “Aku selalu berusaha menjaga wudhu. Apabila 
wudhuku batal di tengah malam atau siang, aku akan berwudhu kembali, lalu 
aku shalat semampuku.” 


Syaikh Safiri Rahmatullah “alaih berkata, “Orang yang meninggalkan 
Shalat Shubuh akan dipanggil oleh para malaikat, Wahai penjahat!” Orang 
yang meninggalkan Shalat Zhuhur akan dipanggil, “Wahai orang yang rugi!” 
Orang yang meninggalkan Shalat Ashar akan dipanggil, “Wahai ahli maksiat! 
Dan yang meninggalkan Shalat Maghrib akan dipanggil, “Hai kafir!’ Sedangkan 
yang meninggalkan Shalat Isya” akan dipanggil, “Hai Orang-orang yang menyia- 
nyiakan hak Allah!” (dari Kitab Ghaliyatul Mawaa'idz) 

Allamah Sya'rani Rahmatullah “alaih berkata, “Ketahuilah musibah akan 
dijauhkan dari tempat yang penduduknya menjaga shalat (berjamaah). 
Sebaliknya, musibah akan terus menimpa tempat yang penduduknya 
melalaikan shalat. Bukan hal yang mustahil, jika tempat-tempat itu akan 
dilanda berbagai bencana, gempa bumi, halilintar, dan rumah-rumah 
dibenamkan ke dalam tanah. Hendaknya kita tidak berpikir, “Aku adalah orang 
yang menjaga shalat, sedangkan orang lain bukan urusanku.” Sebab, jika suatu " 
bencana menimpa suatu tempat, maka bencana itu akan menimpa seluruh 
penduduknya. (Dalam hadits Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam 
disebutkan, seseorang bertanya, “Apakah kita ditimpa azab, padahai ada 
orang-orang shalih di antara kita?” Beliau menjawab, “Ya, jika kemungkaran 
sudah merajalela.”) Oleh karena itu, kita hendaknya benar-benar bertanggung 
jawab dalam mengajak pada kebenaran dan mencegah kemungkaran sesuai 
kemampuan masing-masing.” (dari Kitab Lawaagihul Anwaar) 


Hadits Ke-8 ر‎ 
iok EFIE E ESAS RAS EEN وي أله صل‎ 


"Zi 2? 


Jen A sai Baru Peta كَمَانُوْنَ‎ PAN Pp Gáis 
مرحه شيخ مشايخنا الشاهعبس العزيز الرهاوي‎ LAN مجالس‎ II دكن فى مجالس الأبرار. قلت لم أجرهفيما عنري م نكتب الحديث‎ 
مزةمن الزمان‎ SA b أي الذهر قيل والحقبة ثمأنون‎ ANE SE AN ثم قال الراغب فى قوله تعال‎ 
عن ابن عباس أن فى جهنم لوادي تستعيل‎ GAS AAA AGAIN TN IS مبهمة. وأخرج اہ ن كثير ف تتفسير قوله تعالى‎ 
ذلك الوادي للمرائين من أَمَة محمّس الحديث. وذكر أبو الليث السمرقدري ف قرّة العيون‎ eii جهنم من ذلك الوادي كل يوم أرب مأثة‎ 


3 


278 Kitab Fadhilah Shalat 


عن ا بن عباس وهو مسكن من يوخ رالصلاةعن وقاتها وعن سعد بس أب وقاص JELAS AGAN ah ra‏ الذينويؤخرون 
الصلاةاعن وقتها وصحح الحا كم والبيهقي وقفه. وخر ج الحا كم oá usside‏ قآل واد ى جهتّم بعیں القعر 
خبيث الطعم وقال صحيحالإسناد). 
Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Barangsiapa‏ 
meninggalkan shalat hingga lewat waktunya, lalu ia mengerjakannya di luar‏ 
waktunya, maka ia akan disiksa di neraka selama satu hugub. Satu hugub‏ 
sama dengan delapan puluh tahun dan satu tahun terdiri dari 360 hari, dan‏ 
ukuran sehari (di akhirat) adalah seribu tahun di dunia (dari hitungan ini satu‏ 
hugub sama dengan dua puluh delapan juta delapan ratus ribu tahun).” (dari‏ 
Kitab Majaalisul Abraar)‏ 


Dari segi bahasa, hugub artinya waktu yang amat panjang. Tetapi 
menurut kebanyakan hadits, hugub ukurannya adalah delapan puluh tahun 
sebagaimana hadits di atas. Demikian perhitungan yang ditulis dalam Kitab 
Durrul Mantsur berdasarkan beberapa riwayat. Sayyidina Ali Radhiyallahu 
` “anhu pernah bertanya kepada Syaikh Hilal Hajari Rahmatullah ‘alaih, “Berapa 
lamakah satu hugub itu (dalam kitabullah)?”37 Syaikh Hilal Hajari Rahmatullah 
'alaih menjawab, “Satu hugub ialah delapan puluh tahun, dan setahun itu dua 
belas bulan, dan dalam setiap bulannya terdiri dari tiga puluh hari, dan setiap 
harinya sama dengan seribu tahun.” , 

Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu 'anhu 
dengan sanad yang shahih bahwa satu hugub adalah delapan puluh tahun. 
Dari Sayyidina Abu Hurairah Radhiyallahu “anhu, Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Satu hugub adalah delapan puluh 
tahun, dan satu tahun terdiri dari 360 hari, dan satu hari di akhirat sama 
dengan seribu tahun perhitunganmu di dunia ini.” Sayyidina Abdullah bin 
Umar Radhiyallahu “anhuma juga meriwayatkan hadits seperti di atas dari 
Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam. Kemudian ia berkata, 
“Hendaknya seseorang tidak merasa tenang bahwa dengan adanya iman suatu 
saat pasti keluar dari neraka. Memang, setelah dibakar dua puluh delapan juta 
delapan ratus ribu tahun ia akan keluar, dengan catatan tidak ada hal lain yang 
membuatnya tinggal lebih lama di neraka. Ada satu riwayat tentang satu 
hugub yang mengatakan kurang dari 80 tahun, ada yang mengatakan lebih. 
Akan tetapi, perhitungan di atas terdapat di dalam banyak hadits, maka 
perhitungan itu yang paling diterima. Bisa juga hitungan hugub itu bisa kurang 
atau lebih delapan puluh tahun sesuai keadaan orangnya.” 


Dalam Kitab Ourratul Uyun, Syaikh Abu Laits Samarqandi Rahmatullah 
“alaih menyebutkan sebuah hadits Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam, 
“Barangsiapa sengaja meninggalkan shalat fardhu meskipun hanya satu shalat, 
maka akan tertulis namanya di pintu neraka dan ia harus memasukinya.” Dari 
Sayyidina Ibnu Abbas Radhiyallahu “anhuma, Baginda Rasulultah Shallallahu 


* Dalam susunan ini bisa disimpulkan bahwa Syaikh Hila! Hajari Rahmatullah ‘alaih adalah seorang 
ahlul kitab yang masuk Islam, sehingga ia ditanya oleh Sayyidina Ali Radhiyallahu “anhu mengenai 
makna hugub dalam kitab mereka (Taurat atau Injil). 


Pentingnya shasdi 279 


“alaihi wasallam bersabda, “Ucapkanlah, Ya Allah, janganlah engkau 
celakakan salah seorang di antara kami.” Lalu, beliau bertanya, “Tahukah 
kamu, siapakah orang yang celaka itu?” Para shahabat Radhiyallahu “anhum 
menjawab, “Engkau lebih tahu, ya Rasulullah.” Beliau bersabda, “Orang yang 
celaka adalah orang yang meninggalkan shalatnya. Dia tidak memiliki bagian 
apapun di dalam Islam.” : 
Disebutkan dalam hadits yang lain, “Barangsiapa meninggalkan shalat 
tanpa alasan yang bisa diterima dalam syari'at, maka pada Hari Kiamat Allah 
Subhaanahu .wata'ala tidak akan mempedulikannya, bahkan Allah 
Subhaanahu wata'ala akan menyiksanya dengan azab yang sangat pedih.” 


Hadits lain juga menyebutkan, “Ada sepuluh orang yang akan disiksa 
sangat keras, di antaranya orang yang meninggalkan shalat. Tangannya akan 
dibelenggu, muka dan punggungnya akan dipukuli para malaikat (dari depan 
dan dari belakang). Surga berkata kepada mereka, “Kamu tidak memiliki 
hubungan apa pun denganku. Aku bukan untukmu dan kamu bukan untukku!” 
Jahannam berkata, “Mari, kemari! Mendekatlah kepadaku! Kamu untukku dan 
aku untukmu!” Dalam hadits lain diriwayatkan bahwa di neraka terdapat suatu 
lembah yang bernama Lam-lam. Di dalamnya ada seekor ular sebesar leher 
unta dan panjangnya sebulan perjalanan. Ular itu diciptakan untuk menyiksa 
orang-orang yang meninggalkan shalat. Hadits lain menyebutkan -bahwa di 
neraka ada sebuah lembah bernama Jubbul Hazan. Ini adalah rumah-rumah 
kalajengking. Seekor kalajengking sama besar dengan seekor keledai. 
Kalajengking itu diciptakan untuk meyengat orang-orang yang meninggalkan 
shalat. Memang, Allah Subhaanahu wata'ala maha mengampuni dosa 
hamba-Nya, tetapi ampunan Allah adalah semata-mata kehendak-Nya. 


Di dalam Kitab Az-Zawajir, Syaikh Ibnu Hajar Rahmatullah “alaih menulis, 
seorang wanita meninggal dunia, lalu saudara laki-lakinya. ikut dalam 
pengebumiannya. Ketika penguburan, dompetnya terjatuh ke liang kubur. 
Ketika itu ia tidak menyadarinya, tetapi kemudian ia teringat dan sedih. 
Dengan diam-diam ia membongkar kubur saudara perempuannya untuk 
mengambil dompetnya. Baru saja dibongkar, kubur itu penuh dengan kobaran 
api. Lalu, sambil menangis ia kembali kepada ibunya dan menceritakan semua 
kejadian yang dia lihat. Dia bertanya kepada ibunya, “Mengapa hal itu 
terjadi?” Ibunya menjawab, “Saudara perempuanmu malas mengerjakan 
shalat dan selalu mengerjakannya di luar waktunya.” 


ki Semoga Allah Subhaanahu wata'ala menjaga diri kita dari perbuatan 
tersebut. 


Hadits Ke-9 


- ; 
ڪن ا رە 
2 


Aie aneh E A OT da Kira Pera 


َل HANYA‏ في السلا YA‏ يك epii‏ خر ج الطبراني  b‏ 


g 


| ENG KA -ahas ال سول او صل الله کیو‎ : HAEE ail gesis 


soue ey a | 


280 Kitab Fadhilah Shalat 4 


> ل جك و 


PENS ga NGA MAKAN AYU عراز عمو مف ءادن‎ 
Dari Sayyidina Abu Hurairah Radhiyallahu “anhu, ia mengatakan Baginda 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Tidak ada bagian dalam 
Islam bagi orang yang tidak mengerjakan shalat, dan tidak ada shalat bagi 
orang yang tidak berwudhu.” (H.R. Bazzar dan Hakim) 


Imam Thabarani Rahmatullah “alaih juga meriwayatkan dari Sayyidina Ibnu 
Umar -Radhiyallahu “anhuma dari Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi 
wasallam, “Tidak ada agama bagi orang yang tidak shalat, dan sesungguhnya 
kedudukan shalat dalam Islam seperti kepala pada badan.” (dari Kitab Durrul 
Mantsur) ) 
Faidah 

Seseorang yang tidak shalat, tetapi mengaku muslim atau pembela Islam, 
hendaknya ia memikirkan sabda-sabda Baginda Nabi Shallallahu “alaihi 
wasallam. Orang yang memimpikan kesuksesan orang-orang terdahulu, 
hendaklah meneliti keadaan mereka. Betapa teguh mereka berpegang pada 
agama, sehingga dunia tunduk di bawah telapak kaki mereka. 


Suatu ketika mata Sayyidina Abdullah bin Abbas Radhiyallahu ‘anhuma 
terus-menerus mengeluarkan cairan, orang-orang berkata kepadanya, 
“Engkau dapat sembuh asalkan meninggalkan shalat untuk beberapa hari!” Ia 
langsung menyahut, “Ini tidak mungkin, karena aku mendengar Baginda 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Barangsiapa meninggalkan 
shalat, niscaya ia akan menjumpai Allah Subhaanahu wata'ala dalam keadaan 
murka.” 


Riwayat lain menyebutkan bahwa mereka menasihatinya agar bersujud di 
atas bangku selama lima hari. la menjawab, “Sungguh, cara itu tidak akan aku ` 
lakukan walaupun dalam satu rakaat.” Menurut para shahabat Radhiyallahu 
‘anhum lebih baik mereka buta seumur hidup daripada meninggalkan cara 
yang sempurna dalam shalat. Padahal menurut syari'at, dalam udzur seperti 
itu ada keringanan. 

Pada akhir hayat Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu, ketika ditikam 
belati, dia banyak mengeluarkan darah dan sering pingsan, dan akhirnya dia 
wafat. Meskipun sakitnya demikian parah, jika tiba waktu shalat, dia 
dibangunkan untuk mengerjakan shalat. Dalam keadaan seperti itu, dia 
langsung bangkit untuk shalat seraya. berkata, “Ya! Ya! Harus. Sesungguhnya 
barangsiapa tidak mengerjakan shalat, ia tidak mendapatkan bagian apa pun 
di dalam Islam.” Kita beranggapan bahwa cara menyayangi orang sakit adalah 
tidak membebaninya dengan shalat, biarlah nanti diganti dengan fidyah. 
Sedangkan menurut para shahabat Radhiyallahu ‘anhum, bentuk kasih sayang 
untuk orang sakit adalah menyuruhnya untuk tetap beribadah sekuat tenaga. 


Eee ii yg 


Lihatlah perbedaan jalan, dari mana dan sedang kemana engkau pergi 
Suatu ketika Sayyidina Ali Radhiyallahu “anhu meminta seorang hamba 


CP 


i 
; 
| 


Pentingnya halat 281 


sahaya kepada Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam untuk membantu 
pekerjaannya. Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Ini ada , 
tiga hamba sahaya. Pilihlah mana yang kamu sukai!” Sayyidina Ali Radhiyallahu 
anhu menjawab, “Engkau saja yang memilih, ya Rasulullah.” Lalu, beliau 
memilih seorang hamba sahaya dan bersabda, “Dia selalu menjaga shalatnya. 
Kamu jangan memukulnya. Kita dilarang memukul orang yang menjaga. 
shalatnya.” Kisah seperti ini, juga terjadi pada Sayyidina Abul Haitsam ` 
Radhiyallahu “anhu, yaitu ketika ia meminta hamba sahaya kepada Baginda 
Nabi Shallallahu “alaihi wasallam. Sedangkan yang terjadi pada zaman ini, jika 
seorang pekerja kita menjaga shalatnya, maka kita akan mencacinya dan 
menganggap shalatnya sebagai beban yang menyusahkan kita. 

Syaikh Sufyan Ats-Tsauri Rahmatullah “alaih pernah berdiam di rumahnya 
selama tujuh hari tanpa makan, minum, dan tidur sedikit pun. Seseorang 
mengadukan tentang dirinya kepada gurunya. Gurunya bertanya, “Apakah ia ` 
menjaga waktu shalat?” Orang itu menjawab, "Ya, ia tetap menjaga waktu 
shalat.” Gurunya menyahut, 


رووا ل ا وس s PA‏ 

a NAN IN Ae 

“Segala puji bagi Allah Subhaanahu wata'ala yang tidak memberi jalan kepada 
setan untuk menguasainya!” (dari Kitab Bahjatun Nufuus) 


BAB KEDUA 


SHALAT BERJAMAAH 


Sebagaimana tertulis dalam permulaan kitab ini, banyak orang yang 
mengerjakan shalat, namun mereka tidak memperhatikan shalat berjamaah. 
Padahal, sebagaimana Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam 
menegaskan pentingnya shalat, demikian juga beliau menegaskan pentingnya 
shalat berjamaah. Saya juga akan membagi bab ini menjadi dua pasal. Pasal 1 
tentang keutamaan shalat berjamaah dan pasal 2 tentang ancaman bagi orang 
yang meninggalkan shalat berjamaah. 


PASAL1 
KEUTAMAAN SHALAT BERJAMAAH 


Pahala Shalat Berjama'ah Dilipatkan 27 Kali 
Hadits Ke-1 
2? 


PE aa 0 اف ر . 22 ومع 1ه ,8 به مكو‎ gh Ip a 
DES كَالَ: صلاة الْجَبَاعَةٍ‎ alas SE اانه‎ Ye انلو‎ Ops SN EA رضي‎ sab ڪن اب‎ 
7” Pi 


Z . 2 مو‎ 2 E 
واليخاري ومسلم والتزمزي والنساقي كناف الترغيب).‎ eni.) درجة.‎ Ga pan من صَلاقا لفل سیخ‎ 
“Dari Sayyidina Ibnu Umar Radhiyallahu “anhuma, sesungguhnya Baginda 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Shalat berjamaah 27 derajat 
lebih utama daripada. shalat sendiriaa.” (H.R. Malik, Bukhari, Muslim, 
Tirmidzi, dan Nasa'i, dari Kitab At-Targhib) 
Faidah 
Jika seseorang mengerjakan shalat dengan niat ingin memperoleh pahala, 
jangan mengerjakannya di rumah, tetapi hendaknya mengerjakannya dengan 
berjamaah.di masjid. Tanpa bersusah payah, ia akan mendapatkan pahala 
yang jauh lebih besar. Siapakah yang lebih suka mengambil 1 Rupee daripada 
mendapatkan uang 27 atau 28 Rupee? Hanya saja dalam masalah agama 
keuntungan sebesar ini tidak diperhatikan. Hal itu, tidak lain karena kita tidak 
memperhatikan agama dan kita tidak menganggap keuntungan agama sebagai 
keuntungan. Sepanjang hari, kita bertebaran mengerjakan perniagaan dunia 
demi mengejar keuntungan 1 atau 2 sen. Sedangkan perniagaan akhirat yang 
keuntungannya 27 kali lipat, kita menganggapnya sebagai suatu musibah. 
Pergi untuk shalat berjama'ah ke masjid dengan meninggalkan toko dianggap 


Shalat Berjamaah 3 


sebagai suatu kerugian. Menutup toko ketika itu membuat hati tidak enak. 
Namun, bagi mereka yang mengagungkan Allah Subhaanahu wata'ala, 
meyakini janji-janji-Nya, dan menghargai pahala-Nya, tidak akan 
mengemukakan alasan sepele seperti ini. , 

Mengenai mereka, Allah Subhaanahu wata'ala memberikan pujian-Nya 
dalam Al-Qur'an: 


tea Cena 1 Tani‏ 10> بي 
MIE,‏ تج رة ولا On II Eh PE‏ 
“Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual belkdari mengingat‏ 
Allah dan mendirikan shalat.” (Q.S. An-Nuur: 37)‏ 


Dalam permulaan Bab Ketiga, ayat ini akan ditulis lengkap beserta 
terjemahannya. Dalam Kitab Hikayatus Shahabah Bab Kelima, juga dituliskan 
beberapa kisah tentang perilaku shahabat dalam perdagangan mereka saat 
adzan berkumandang. 


Syaikh Salim Haddad Rahmatullah 'alaih, seorang sufi yang juga seorang 
pedagang, jika mendengar adzan, wajahnya akan berubah pucat. la akan 
segera bangun dan meninggalkan tokonya dalam keadaan terbuka sambil 
membaca syair: 

ART وم و له 2 وو ع 3 ,2 سوك سان اه م‎ Kak 
” 1 أ‎ 01 r AI meta, eren 
الفضل‎ ab IE 3 ts aa 
Apabila muadzin-Mu berdiri adzan, maka bangunlah aku segera 
Menyambut seruan Yang Maha Besar yang tiada sesuatu menyerupai-Nya 
Kujawab seruan itu dengan penuh ketaatan kepada-Nya 
Dengan suka cita aku hadir, wahai Pemilik segala karunia 


933 PA EL arl Gang ban KAL, 
شغل يو شغل‎ Subang gasak Yung 
و لو‎ atik رم و جه‎ an 2 و‎ Tar و‎ 
JAN قط‎ SI Nyen 55 زگ رکم‎ ANNA 
Wajahku pucat karena ketakutan kepada-Mu 
Karena sibuk menunaikan perintah-Mu 
Aku berpaling dari segala pekerjaanku 
Aku bersumpah dengan kebenaran-Mu 
Tiada yang lebih lezat daripada mengingat-Mu 
Dan tiada kelezatan sedikit pun di bibirku selain menyebut asma-Mu 


Ingatan Kena ena 


2 
$ وو‎ # D 2 r4 
قط یسل‎ AGENG AK EA 


Bilakah hari-hari yang akan mempertemukan diriku dengan-Mu? 
Seorang kekasih hanya akan berbahagia selalu 


284 Kitab Fadhilah Shalat 4 


Jika senantjasa bersama dengan yang dirindu 

la yang matanya telah menatap keindahan-Mu 

Akan mati dengan kerinduan kepada-Mu 

Dan tidak akan tenang sebelum berjumpa dengan-Mu 
(dari Kitab Nuzhdtul Basatiin) 

Hadits lain menyebutkan, “Barangsiapa selalu berkumpul di masjid, maka 
dia adalah pasaknya. Para malaikat akan menjadi shahabatnya. Jika ia sakit, 
para malaikat akan menjenguknya. Jika ia punya keperluan, para malaikat akan 
membantunya.” (H.R. Hakim) 


Pahala Shalat Berjama'ah Dilipatkan 25.Kali 


Hadits Ke-2 
ale AMAN PAPANE a ss AE ELD عو ف‎ 
daka عَلَيْهِ وَسَلَم: صلاة الرّج لن‎ AI قال رَس ل الو صل‎ TEA AN P3 ای شر‎ 
4 3 لي هري سول اللو هدو‎ 
AF EA 5 
era ANG كا ]اع 2 وي‎ 100 de نامير و مدير‎ E وده‎ 
Greet Los IS) ضِعْقًا وَْلِكَ أ‎ Gi ss LS ف سُوْقِهِ‎ gi على‎ inaa 
g “gia وور‎ ars GIE کو كاج‎ Naat 0 
بها ورج‎ ban E BAG جه إلا الصَّلَاكَمْ‎ ES yaa IT 
32 2 4 7 2e ž 


tempe PEA OE P Bs, 2 SP 
مالم يرث‎ a Jas ITN IS صلی َم‎ G His lay Ai و‎ 


SY SEA aka GUI S3 SAE Oa Lala‏ دوه البخاريواللفاله ومسلم وأبوداود 


والترمزي واب ماجه .كنا فىالترغيب). 
Dari Sayyidina Abu Hurairah Radhiyallahu “anhu, ia mengatakan bahwa‏ 
Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Shalat seorang‏ 
laki-laki dengan berjamaah dilipatgandakan 25 kali dibanding shalat di‏ 
rumahnya atau di pasarnya. Demikian itu karena jika seseorang berwudhu‏ 
dengan sempurna, lalu pergi ke masjid semata-mata untuk shalat‏ 
(berjamaah), maka ia tidak melangkah satu langkah kecuali ditinggikan‏ 
baginya satu derajat dan dihapuskan baginya satu kesalahan. Jika ia selesai‏ 
shalat, maka malaikat selalu berdoa untuknya selama ia duduk di tempat‏ 
shalatnya selagi belum berhadats, Ya silah, ampunilah ia! Ya Allah,‏ 
rahmatilah ia!” Dan ia terus-menerus mendapatkan pahala shalat selama‏ 
menunggu shalat.” (H.R. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah,‏ 
dari Kitab At-Targhib)‏ 
Faidah‏ 
Telah disebutkan dalam hadits pertama bahwa keutamaan shalat‏ 
berjamaah adalah 27 derajat melebihi shalat sendirian. Sedangkan dalam‏ 
hadits ini, disebutkan hanya 25 derajat. Banyak ulama yang memberikan‏ 
penjelasan tentang perbedaan: antara dua hadits tersebut. Adapun‏ 
penjelasannya: perbedaan antara 25 dan 27 ialah menurut tingkatan‏ 
keikhlasan. Sebagian ulama berpendapat bahwa perbedaan ini terdapat dalam‏ 
shalat yang bacaannya lirih (Zhuhur dan Ashar), yaitu berpahala 25 kali,‏ 
sedangkan shalat yang bacaannya keras (Shubuh, Maghrib, dan Isya')‏ 
berpahala 27 kali. Sebagian ulama berpandangan bahwa pahala 27 derajat itu‏ 


Shalat Berjamaah 285 


untuk Shalat Isya' dan Shubuh. Sebab, shalat berjamaah waktu Shubuh dan 
Isya' lebih berat daripada shalat lain. Sebagian ulama menerangkan bahwa 
berdasarkan hadits lain, Allah Subhaanahu wata'ala senantiasa menambah 
karunia pada umat ini, bisa saja asalnya 25 pahala kemudian ditambah 
menjadi 27 pahala. 


Ada lagi sebuah penjelasan yang lebih menakjubkan, bahwa hadits 
mengenai pahala 25 itu bukan sebagai derajat, tetapi sebagai 25 kali lipatan. 
Dengan hitungan ini, satu shalat akan menghasilkan pahala 33.554.432 
derajat”. Bagi Allah Subhaanahu wata'ala, pahala sejumlah itu tidak ada apa- 
apanya. Jika dihubungkan dengan dosa meninggalkan satu shalat yang. 
mengakibatkan siksa selama satu hugub sebagaimana telah dijelaskar 
sebelumnya, maka tidak mustahil bila pahala shalat mencapai jumlah sekian. 2 


Kemudian: Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam memberi 
penjelasan yang harus kita pikirkan, berapa banyak pahala shalat berjamaah 
dan bagaimana kebaikan-kebaikan dilipatgandakan, dengan bersabda, 
“Barangsiapa keluar dari rumahnya dengan wudhu yang sempurna, dengan : 
hanya niat shalat berjamaah di masjid, maka setiap langkahnya akan 
menambah satu kebaikan dan menghapus satu dosa.” 


Suatu ketika, Banu Salamah, satu kabilah di Madinah Munawarah yang 
tinggal jauh dari masjid, berniat pindah ke dekat masjid. Namun, Baginda 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Tetaplah tinggal di sana, 
karena setiap langkahmu menuju masjid akan ditulis sebagai pahala.” Hadits 
lain menyebutkan, “Jika seseorang berwudhu dengan sempurna, lalu keluar 
dari rumahnya dengan niat untuk shalat berjamaah, seolah-olah ia keluar dari 
rumahnya dalam keadaan ihram untuk haji.” Beliau juga bersabda, “Orang 
yang telah mengerjakan shalat fardhu, maka para malaikat akan terus 
memohonkan rahmat dan ampunan baginya selama ia masih duduk di tempat 
Shalatnya.” Sedangkan para malaikat adalah hamba-hamba Allah Subhaanahu 
wata'ala yang dicintai oleh Aliah Subhaanahu wata'ala dan dijaga dari 
perbuatan dosa, maka keberkahan doa mereka tentu sudah pasti. 


Syaikh Muhammad bin Simaa'ah Rahmatullah “alaih, seorang ulama 
masyhur, murid Imam. Muhammad dan Imam Abu Yusuf Rahmatullah 
'alaihima, meninggal pada usia 103 tahun. Dalam usia setua itu, ia masih 
mampu shalat sunnah dua ratus rakaat setiap hari. Ia berkata, “Selama empat 
puluh tahun saya tidak pernah tertinggal Takbiratul Ula bersama imam kecuali | 
satu kali, yaitu ketika ibuku wafat. Karena kesibukan tersebut, saya tertinggal 
Takbiratul Ula.” la juga berkata, “Suatu ketika, saya tertinggal shalat 
berjamaah. Untuk menebus pahala shalat berjamaah 25 derajat, saya shalat 
25 kali. Kemudian di dalam tidur saya bermimpi ada seseorang yang berkata 
kepada saya, Wahai Muhammad! Memang kamu telah mengerjakan shalat 25 


2 Kata ضعف‎ dalam hadits riwayat Abu Hurairah di atas bisa bermakna 2 kali lipat, sehingga yang 
ور‎ dimaksud dalam penjelasan ini adakah 25 kali lipatannya 2/2?”-33.554.432). 
13 Besarnya siksa bila meninggalkan, menunjukkan besarnya pahala bila mengerjakan. 


0 


286 Kitab Fadhilah Shalat , 


kali, tetapi bagaimana dengan amin malaikat (yang hanya bisa kamu żapatkan 
dengan shalat berjamaah)?” (dari Kitab Fawaid Bahiyyah) 

Maksud amin malaikat adalah sebagaimana yang telah dijelaskan dalam 
banyak hadits, bahwa jika imam selesai membaca Al-Fatihah, lalu membaca 
amin, maka para malaikat ikut mengamininya. Kemudian jika seorang 
makmum membaca amin bersamaan dengan amin para malaikat, Allah 
Subhaanahu wata'ala akan mengampuni seluruh dosanya yang lalu. Mimpi 
tersebut mengisyaratkan tentang hadits di atas. 


Maulana Abdul Hay Rahmatullah “alaih mengatakan bahwa kisah di atas 
menunjukkan pahala shalat berjamaah tidak dapat dikalahkan oleh pahala 
shalat sendirian, meskipun dengan shalat seribu rakaat. Hal ini sangat jelas, 
bukan hanya karena aminnya malaikat, namun juga karena orang-orang yang 
berjamaah akan mendapatkan doa para malaikat selepas shalat seperti yang 
telah disebutkan dalam hadits di atas. 


Selain berbagai kelebihan di atas, masih banyak keutamaan yang hanya 
diperoleh melalui shalat berjamaah. Ada satu hal yang penting untuk 
diperhatikan, yakni para ulama telah menulis bahwa doa para malaikat akan 
diperoleh jika shalat dilakukan dengan sempurna. Jika shalat dilakukan asal- 
asalan, maka shalat itu akan seperti kain kusut yang dilempar ke muka orang 
yang mengerjakannya, sehingga ia tidak mendapatkan doa para malaikat. (dari 
Kitab Bbhjah) 0 
Hadits Ke-3 
i ڪل‎ BL لا‎ aa أن ی‎ a gá 6a 2 AN 

7 02 و كر‎ MADE سس و و‎ NEK Tenang SS sr AS 
Kudis Pan 
Ke ya 


sai ن‎ HERI AA EA 95 مِن سكن الْهُرَى‎ Gs 


A > A MAT Ya >69 و د و 2 و‎ p Sua 
KAA ق‎ Sina BANG سن نيكم‎ x Sei a 
Pes Ea ana san Ija مشج عن‎ A 


27 27 diaa 


g ahaa مُنَافِقٌ‎ Is Sian Sila tas ah SEN; Teja عَنْهُ يها‎ Bg درج‎ 
ین روا لذ وما‎ BEN ARE SAN AIR قنك‎ 
PEN GA IS AAS BEAN ن‎ SA 


0 


Lemak dan Bagi 


03 


AAS Peran GI yana GYA Si‏ (روا مسام a an‏ ابن ماجه كذ فى الترغيب والدرّ الستثور. 
والسنة نوعان ستة الهرى وتاركهاً ايستوجب dolan Soul‏ والأذان والزوائس وتاركها لايستو جب إساءة کسیر daya‏ اله ليو وسم فى 


Shalat Berjamaah 287 


لبأسهوقعوده BUS‏ والإضافة En‏ الهري بيانيّة أي سنة هي هرى والحمل مبالغة.كذان قمر الأقار) 
Dari Sayyidina Ibnu Mas'ud Radhiyallahu “anhu, ia berkata, “Barangsiapa ingin‏ 
berjumpa dengan Allah Subhaanahu wata'ala pada Hari Kiamat dalam‏ 
keadaan Islam, hendaklah ia menjaga shalat lima waktu di tempat adzan‏ 
dikumandangkan (di masjid), karena sesungguhnya Allah Subhaanahu‏ 
wata'ala telah mensyari'atkan untuk Nabimu jalan-jalan hidayah dan‏ 
sesungguhnya shalat berjamaah di tempat adzan dikumandangkan termasuk‏ 
jalan-jalan hidayah tersebut. Apabila kamu shalat di rumah-rumahmu‏ 
sebagaimana perbuatan si fulan, berarti kamu meninggalkan sunnah Nabimu.‏ 
Jika kamu meninggalkan sunnah Nabimu, maka sesatlah kamu. Tiada seorang‏ 
laki-laki pun yang berwudhu dengan sempurna, lalu pergi ke salah satu masjid,‏ 
kecuali Allah Subhaanahu wata'ala mencatat untuk setiap langkahnya satu‏ 
kebaikan, meningkatkan baginya satu derajat, dan menghapuskan baginya‏ 
satu kesalahan. Sungguh saya melihat di antara kami pada zaman Baginda‏ 
Nabi Shallallahu “alaihi wasallam tidak ada orang yang tidak pergi ke masjid‏ 
kecuali orang munafik yang telah diketahui kemunafikannya (pada zaman‏ 
Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam kebanyakan orang munafik pun‏ 
tidak berani meninggalkan shalat berjamaah). Sungguh pernah ada seorang‏ 
laki-laki (udzur), ia dipapah oleh dua orang, lalu diberdirikan di dalam shaf‏ 
shalat.”‏ 


Diriwayatkan pula, “Sungguh saya melihat di antara kami pada zaman 
Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam tidak seorang pun yang 
meninggalkan shalat berjamaah di masjid kecuali orang munafik yang telah 
diketahui kemunafikannya atau orang sakit parah. Sungguh seseorang akan 
dipapah oleh dua orang untuk shalat (berjamaah).” Sayyidina Ibnu Mas'ud 
Radhiyallahu “anhu berkata, “Sesungguhnya Baginda Rasulullah Shallallahu 
alaihi wasallam telah mengajari kami jalan-jalan hidayah, dan sesungguhnya 
shalat di masjid di tempat adzan dikumandangkan termasuk jalan-jalan 
hidayah.” (H.R. Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah, dari Kitab At-Targhib) 


Faidah 

Para shahabat Radhiyallahu 'anhum sangat menjaga shalat berjamaah. 
Mereka berusaha keras agar bisa shalat berjamaah, meskipun sakit dan harus 
dipapah oleh orang lain. Bagaimana mungkin mereka tidak mempedulikannya, 
sedangkan Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam sendiri sangat menjaga 
shalat berjamaah. Ketika beliau sakit parah menjelang akhir hayatnya, beliau 
berkali-kali pingsan dan berkali-kali meminta air wudhu. Akhirnya, dengan 
susah payah beliau dapat berwudhu. Kemudian beliau pergi ke masjid dengan 
dipapah oleh Sayyidina Abbas Radhiyallahu “anhu dan seorang shahabat lain, ` 
karena kaki beliau tidak bisa menapak dengan baik. Atas kehendak beliau, 
Sayyidina Abu Bakar Radhiyallahu “anhu mengimami shalat berjamaah. 
Kemudian Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam menyertai Shalat 
berjamaah. (dari Kitab Shahih Bukhari Muslim) 


Sayyidina Abu Darda' Radhiyallahu “anhu berkata, “Aku mendengar 
Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Beribadahlah 


288 Kitab Fadhilah Shalat 


kepada Allah seolah-olah Dia di hadapanmu dan seolah-olah kamu 
melihat-Nya.” Anggaplah dirimu termasuk dalam daftar orang-orang yang 
sudah mati (tidak merasa sebagai orang yang masih hidup, sehingga tidak 
gembira karena sanjungan dan tidak sedih karena cacian). Selamatkan dirimu 
dari doa buruk orang yang dizhalimi. Berusahalah agar tidak. meninggalkan. 
. Shalat Shubuh dan Isya’ berjamaah, meskipun harus pergi dengan merangkak 
di atas tanah. Hadits yang lain menyebutkan bahwa Shalat Shubuh dan Isya' 
sangat membebani kaum munafik. Seandainya mereka tahu betapa banyak 
pahala shalat berjamaah Shubuh dan Isya’, niscaya mereka akan berusaha 
untuk shalat berjamaah, meskipun harus merangkak.” (dari Kitab At-Targhib) 


Hadits Ke-4 
PM 


عن أ ب مأك رضي اله َة UG‏ كال سول الله صل الله kn ae‏ من صل gh‏ 


a CE I7 EA 3 29 gate Pn Ag 
aiaa Éigin لَه‎ Li Ka Na Ma Un Gas 


Ga‏ (رواه الترمزي. وقآل لاأعلم أحدا رفعه إلأماروى مسلم بن قتيبة عن طعمة بن عبر قال GAN‏ ومسلم وطعمة وبقية رواته 
eka‏ الترغيب. قلت وله شواھں من حريث عمر رفعه من صل ن مَس & a LAN Kios‏ 
R A‏ . 

Gate kap aiia‏ روا ابن ماجه واللفظ له والترمزي وقال نحو حريث أنس يعنى المتقرّم ولم يذكر لفظه وقال مرسل يعني أن 


عمارةةالراوي عن أنس لم يدرك أنساوعزاهفى منتخب الكنز AJ‏ الشعب وان عساكر وا بن النجاز) 

Dari Sayyidina Anas bin Malik Radhiyallahu “anhu, ia mengatakan Baginda 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Barangsiapa shalat 
berjamaah karena Allah Subhaanahu wata'ala selama empat puluh hari tanpa 
tertinggal Takbiratul Ula, maka akan ditulis baginya dua kebebasan, yaitu 
bebas dari neraka dan bebas dari sifat munafik.” (H.R. Tirmidzi, dari Kitab 
At-Targhib) 
Faidah 

Maksudnya, seseorang yang shalat dengan ikhlas selama empat puluh 
hari dan menyertai shalat mulai imam membaca Takbir, maka ia tidak akan 
dimasukan ke neraka dan tidak termasuk golongan orang munafik. Orang 
munafik adalah orang yang menampakkan dirinya sebagai seorang muslim, 
tetapi menyimpan kekufuran di dalam hatinya. Empat puluh hari memiliki 
makna khusus yang dapat menyebabkan suatu perubahan. Sebagaimana bayi 
dalam kandungan, selama empat puluh hari pertama berubah dari air mani 
menjadi segumpal darah. Empat puluh hari berikutnya terjadi perubahan- 
perubahan lain, sebagaimana disebutkan dalam suatu hadits. Oleh karena itu, 
para ahli tasawuf mementingkan masa empat puluh hari. Betapa beruntung 
orang yang selama bertahun-tahun tidak pernah tertinggal Takbiratul Ula. 


Hadits Ke- 5. 


$ 


8 E 4 5 Ma EBAH PET, mi 
Ga وَسَكْمَ: مَنْ توًا‎ aa Ah | كال رول الله صل‎ NG | عن آي هُرَيْرَة رضي‎ 
Ban 57 Wi PER و عله راج كل دك‎ 
يَنْقَصُ يك‎ A لاينقص‎ Yasi SEE pa PANE AN LAA فوج الاس‎ 3333353 


Shalat Berjamaah 9 


2 
من اجو رهم lela). Ha‏ داود IA‏ والح كم وقآل صحيح على شرط مسل كذ فى الترغيب. PETANG‏ سعيل بن المسيّب 
قال حضر رجلا الأنصار Lean Ta‏ حديثام ا IS agya‏ سمعت رسول اله عل ةعسل يول pan i‏ 
Penaga st umi‏ ن ا سجر قصل ن مَاعة ik‏ أن AAA Td‏ بعص aje‏ 

NG MAYA is karam pa, Bu‏ أبوداوه) 
Dari Sayyidina Abu Hurairah Radhiyallahu “anhu, ia mengatakan Baginda‏ 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Barangsiapa berwudhu‏ 
dengan baik, lalu pergi ke masjid, dan ia mendapati orang-orang telah selesai‏ 
shalat, maka Allah Subhaanahu wata'ala akan memberinya pahala seperti‏ 


pahala orang yang shalat berjamaah, tanpa sedikit pun mengurangi pahala 
mereka.” (H.R. Abu Dawud, Nasa'i, Hakim, dari Kitab At-Targhib) 


Faidah 

Betapa besar karunia dan anugerah Allah Subhaanahu wata'ala. Dengan 
berusaha shalat berjamaah saja kita sudah mendapatkan pahala berjamaah, 
meskipun kita tidak mendapatkan shalat berjamaah. Siapa yang rugi jika kita 
mengabaikan kesempatan seperti itu? Dari hadits ini, kita mengetahui bahwa 
janganlah kita mengurungkan pergi ke masjid hanya karena mengira shalat 
berjamaah sudah usai. Jika kita pergi ke masjid dan mendapatkan shalat 
berjamaah telah selesai, kita tetap akan mendapatkan pahala berjamaah. 
Kecuali jika kita telah meyakini sebelumnya bahwa shalat berjamaah sudah 
selesai, maka tidak ada maknanya pergi ke masjid. 


Hadits Ke-6 
0 kd ta. 22 Ju 53 5 ANA 
a aken الله عليه‎ Ja و کال رول اله‎ JG الل دي رضي الله عَنْهُ‎ aa mes 


| 


byr? عه ےگ‎ PA م‎ PANU A 
ie, Pantas aa ae ال‎ 

pen [AKNG لاس‎ AN 

sb). EEAS Sin Gi adhe Kemas Sen 
الجامع‎ babes الطبرائيّ موثقون‎ a والطبراني ن الكبير‎ seleg jg Bata لابأس ب هذا فى الترغيب وق‎ a 
ول كف هحب إل الله عق‎ AN له بألصحة وعن أي ب نكعب رفعه بمعنى حريث الباب وفيه قضة وف‎ siteng الصغير إلى الطبراني‎ 
بصحة هذا الحدي ثكذا‎ PA و بن خزيمة وابن حبآن فى صحيحهم والح كم وقد جز يحي بن معين‎ ka وجل روا أحبس وأبو داود‎ 
ف الترغيب).‎ 
Dari Sayyidina Gubats bin Asyyam Al-Laitsi Radhiyallahu “anhu, ia mengatakan 
bahwa Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Shalatnya 
dua orang dengan berjamaah, yang salah seorang dari keduanya menjadi 
imam, lebih disukai Allah Subhaanahu wata'ala daripada empat orang shalat 
sendiri-sendiri. Shalatnya empat orang berjamaah, lebih disukai Allah 
Subhaanahu wata'ala daripada delapan orang shalat sendiri-sendiri. 
Shalatnya delapan orang yang diimami salah seorang dari mereka, lebih 
disukai Allah Subhaanahu wata'ala daripada seratus orang shalat sendiri- 

sendiri.” (H.R. Bazzar, Thabarani, dari Kitab At-Targhib) 

Dalam hadits lain dikatakan, “Jamaah yang besar lebih disukai Allah 


290 Kitab Fadhilah Shalat 


Subhaanahu wata'ala daripada jamaah yang kecil.” 


Faidah 

Sebagian orang merasa cukup shalat berjamaah di rumah atau di toko 
dengan dua atau empat orang. Orang seperti ini mendapatkan dua kerugian: 
pertama, tidak mendapat pahala shalat berjamaah di masjid, kedua, mereka 
terhalang dari pahala yang disebabkan banyaknya peserta shalat jamaah. 
Lebih banyak orang yang berjamaah, akan lebih dicintai Allah Subhaanahu 
wata'ala. Jika kita melakukan suatu pekerjaan untuk mencari ridha Allah 
Subhaanahu wata'ala, hendaknya kita melakukannya dengan cara yang paling 
disukai oleh-Nya. 

Sebuah hadits menyebutkan bahwa Allah Subhaanahu wata'ala suka jika 
melihat tiga hal, yakni (1) shaf shalat berjamaah, (2) orang yang shalat tengah 
malam (Tahajjud), dan (3) orang yang maju ke medan perang fi sabilillah. (dari 


Kitab Jami'ush Shaghir) 

Hadits Ke-7 

A s ف سكو‎ g6 -a6 Ibn 3 LN دا‎ A 
SA ل رول انلو صل‎ É قآلَ:‎ áis AH PGA ب خي‎ WÉ 


2 
va 


Sa knee رادا اجه راب‎ SAN َم‎ AE JA gala) ENG ين‎ tadi 
واللفظ له وقآل صحيح على شرط الشيخي نك فى الترغيب. . وف المشكاة برواية الترمزي وأ داود عن بريد ثم قال بن ماجه عن سهل‎ 
PERANG AIR ر‎ kaa EA ka كاز‎ apa 
عدقروايآت فى هنا المعنى».‎ A ذكر السيوطي ف الدز المتثور فى تفسير قوله تعا ل‎ EA GAS 2 
Dari Sayyidina Sahl bin Sa'ad As Sa'idi Radhiyallahu “anhu, Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Berilah kabar gembira kepada orang- 
orang yang selalu berjalan ke masjid dalam kegelapan (malam) dengan 
cahaya yang sempurna pada Hari Kiamat.” (H.R. Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, 
Hakim, dari Kitab At-Targhib) 
Faidah 

Pahala pergi ke masjid di malam yang gelap gulita di dunia, akan 
diketahui pada saat suasana Kiamat yang mengerikan ada di hadapan kita, dan 
setiap orang dikepung oleh musibah. Balasan kesusahan pergi ke masjid akan 
kita dapatkan ketika sebuah cahaya yang jauh lebih terang daripada matahari 
bersama kita. Disebutkan dalam sebuah hadits, “Pada Hari Kiamat, orang- 
orang yang pergi ke masjid ketika malam gelap gulita akan duduk di atas 
mimbar dari nur tanpa rasa takut. Padahal, saat itu seluruh manusia sedang 
berada dalam ketakutan.” 

Hadits lain menyebutkan bahwa pada Hari Kiamat Allah Subhaanahu 
wata'ala akan bertanya, “Di manakah tetangga-tetangga-Ku?” Malaikat 
bertanya, “Siapakah tetangga-tetangga-Mu, ya Allah?” Allah Subhaanahu 
wata'ala berfirman, “Tetangga-tetangga-Ku- adalah orang-orang yang 
senantiasa memakmurkan masjid-masjid.” Hadits lain meriwayatkan bahwa 
tempat yang paling dicintai Allah Subhaanahu wata'ala ialah masjid, dan 
tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhaanahu wata'ala adalah pasar. 


Shalat Berjamaah 1 


Hadits lain pula menyebutkan bahwa masjid adalah taman-taman surga. (dari 
Kitab Jami'ush Shaghir) 


Dalam hadits shahih disebutkan bahwa Sayyidina Abu Sa'id Radhiyallahu 
anhu meriwayatkan dari Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam, 
“Apabila kamu melihat seseorang yang selalu pulang pergi ke masjid, maka 
bersaksilah bahwa ia adalah seorang mukmin.” Kemudian beliau membaca 
ayat: 


[4 Al نوم م‎ 3. 
O.. AI bra VERNA PR) 
“Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah Pak orang yang, 
beriman kepada Allah dan hari akhir.” (Q.S. At-Taubah: 18), (dari Kitab 
Jami'ush Shaghir dan Kitab Durrul Manstur) 


Dalam sebuah hadits diriwayatkan, “Mengerjakan wudhu dengan susah 
payah, melangkahkan kaki pergi ke masjid, dan duduk menunggu shalat 
selepas shalat adalah penghapus dosa.” (dari Kitab Jami'ush Shaghir) 


Hadits lain menyebutkan, “Semakin jauh jarak seseorang menuju ke 
masjid, maka semakin banyak pula pahala yang akan diperolehnya.” Karena 
setiap langkahnya menuju masjid akan dihitung sebagai pahala. Oleh karena 
itu, diriwayatkan bahwa jika pergi ke masjid, para shahabat Radhiyallahu 
‘anhum memperpendek langkah-langkah mereka. Hadits tain menyebutkan 
bahwa ada tiga hal yang jika kita mengetahui pahalanya, maka kita akan 
berebut untuk mendapatkannya, yaitu adzan, pergi ke masjid ketika terik 
matahari, dan shalat di shaf pertama. (dari Kitab Jami'ush Shaghir) 


Sebuah hadits menyebutkan bahwa pada Hari Kiamat, ketika manusia 
dalam keadaan susah, dan matahari sangat terik, ada tujuh golongan manusia 
yang akan mendapat perlindungan rahmat Allah, salah satunya adalah 

٠ seseorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid..Maksudnya, ketika ia 
memiliki keperluan sehingga ia keluar dari masjid, hatinya selalu ingin segera 
kembali ke masjid. Hadits lain menyebutkan bahwa barangsiapa mencintai 
masjid, maka Allah Subhaanahu wata'ala akan mencintainya. (dari: Kitab 
Jami'ush Shaghir) 


Setiap syari'at agama yang diturunkan Allah Subhaanahu wata'ala, 
mengandung banyak keberkahan, kebaikan, dan pahala yang tidak terkira. 
Disamping itu juga mengandung banyak maslahat dan kebaikan, yang 
disembunyikan oleh Allah Subhaanahu wata'ala, yang sangat sulit untuk 
diketahui hakikatnya. Hanya Allah Subhaanahu wata'ala yang mengetahui 
rahasianya. Maslahat itu akan ditampakkan Allah Subhaanahu wata'ala sesuai 
dengan tingkat kemampuan dan kefahaman setiap manusia. Makin tinggi 
tingkat kemampuan dan kefahaman seseorang, kian banyak ia mengetahui 
maslahat apa yang telah diberikan Allah Subhaanahu wata'ala di balik hukum 
tersebut. Para ulama telah menulis tentang maslahat-maslahat yang 
terkandung dalam shalat berjamaah sesuai pemahaman masing-masing. 


Dalam Kitab Hujjatullah Al-Balighah, Syaikh Watiyyullah Rahmatullah 


s 


و 


292 Kitab Fadhilah Shalat 


“alaih menulis tentang maslahat shalat berjamaah yang terjemahan dan 
maksudnya adalah sebagai berikut: (di antara maslahat shalat berjamaah) 
Agar kita dapat terhindar dari pengaruh adat istiadat yang buruk. Untuk itu, 
tidak ada cara yang lebih baik kecuali kita menjadikan salah satu ibadah 
sebagai kebiasaan di tengah masyarakat, sehingga dapat diamalkan oleh 
seluruh lapisan masyarakat secara terang-terangan, baik yang pandai maupun 
yang bodoh, baik penduduk kota maupun penduduk desa, semua akan 
berlomba-lomba dalam ibadah tersebut. Jika ibadah sudah menjadi kebiasaan 
Umum di masyarakat, maka ibadah tidak mungkin dapat dipisahkan dari sendi- 
sendi kehidupan. Jika hal itu tercapai, niscaya akan menguatkan ketaatan kita 
kepada Allah Subhaanahu wata'ala, sehingga adat istiadat yang pada mulanya 
menarik ke arah keburukan akan menarik ke arah kebaikan. 


, “Tidak ada amal apapun yang lebih penting dan lebih kuat dalilnya 
melebihi shalat. Oleh karena itu, kita wajib memulainya dan mengajak orang 
lain menjadikan shalat sebagai budaya. Hendaknya kita sepakat mengadakan 
suatu pertemuan untuk mengusahakan agar shalat menjadi suatu budaya 
masyarakat. : 


Dalam agama, ada segolongan orang yang patut dikedepankan dan 
diteladani. Ada segolongan lagi yang masih memerlukan dorongan dan ajakan. 
Ada pula yang masih lemah imannya. Dengan shalat berjamaah, orang yang 
tadinya enggan beribadah akan bertemu ahli ibadah, sehingga ia tertarik untuk 
mengikutinya. Orang yang tadinya malas akan bertemu dengan orang yang 
mengajaknya rajin beribadah. Orang yang tidak punya pengetahuan agama 
akan bertemu dengan ulama, sehingga ia akan dibimbing oleh ulama dan 
dapat memahami cara-cara ibadah yang benar serta menganggap bahwa 
ibadah kepada Allah Subhaanahu wata'ala ibarat perak yang mereka bawa ke 
tukang perak (untuk diperiksa keasliannya), sehingga jelas dapat dibedakan 
antara yang boleh dan yang tidak boleh. Yang boleh akan diperkuat, dan yang 
tidak boleh akan dihentikan. Selain itu, shalat berjamaah adalah untuk 
mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh orang-orang yang mencintai Allah 
Subhaanahu wata'ala, mengharap rahmat Allah, dan takut kepada Allah, 
sehingga menurunkan rahmat dan berkah Allah Subhaanahu wata'ala yang 
menimbulkan pengaruh baik yang luar biasa. 


Inilah maksud umat Baginda Muhammad Shallallahu “alaihi wasallam 
dibentuk, yaitu untuk mengagungkan Asma Allah Subhaanahu wata'ala dan 
memenangkan Islam atas agama yang lain. Tujuan ini tidak akan tercapai 
selama kita tidak mempedulikan cara-cara di atas, yakni mengumpulkan Kaum 
Muslimin semuanya baik orang umum, orang penting, orang kampung, dan 
orang kota untuk menunaikan syiar Islam yang terbesar dan ibadah yang 
tertinggi (shalat). Oleh karena itulah, syari'at Islam menitikberatkan Shalat 
Jum'at dan shalat berjamaah dengan menerangkan berkah dan rahmat yang 
terkumpul di dalamnya dan azab yang akan turun bagi yang meninggalkannya. 


Dalam hal ini, pertemuan dibagi menjadi dua macam, yaitu pertemuan 
kecil setiap lingkungan dan pertemuan seluruh: kota. Pertemuan setiap 


Shalat Berjamaah 3 


lingkungan mudah diadakan setiap waktu, sedangkan mengadakan pertemuan 
seluruh kota setiap waktu adalah sulit. Oleh karena itu, telah ditetapkan bagi 
kita pertemuan setiap shalat fardhu di masjid masing-masing. Kemudian 
pertemuan seluruh kota sepekan sekali dengan jamaah Shalat Jum'at. 


PASAL 2 


ANCAMAN BAGI YANG MENINGGALKAN . 
SHALAT BERJAMAAH | 


Sebagaimana Allah Subhaanahu wata'ala telah menjanjikan berbagai, 
pahala kepada mereka yang menunaikan perintah-perintah-Nya, Allah 
: Subhaanahu wata'ala juga murka dan memberikan ancaman kepada mereka 

yang mengabaikan perintah-perintah-Nya. Janji pahala yang tidak terhingga 
atas ketaatan kepada-Nya benar-benar merupakan karunia dari Allah 
Subhaanahu wata'ala. Seorang hamba hanya layak menerima teguran atas 
kekeliruannya. Ia tidak berhak menerima hadiah atas ketaatannya, karena 
seorang hamba memang harus selalu menaati perintah tuannya. Jika seorang 
.hamba dihukum karena melanggar aturan dari tuannya, sebesar apa pun 
hukuman yang ditimpakan kepadanya, hal itu sudah pada tempatnya. Sebab, 
adakah kesalahan yang lebih besar bagi seorang hamba melebihi mengingkari 
perintah tuannya? 


‘Tidak seharusnya ada peringatan dan teguran secara khusus terlebih 
dahulu (sebelum datangnya hukuman). Namun, karena kasih sayang Allah 
Subhaanahu wata'ala dan Rasul-Nya kepada kita, Allah Subhaanahu wata'ala 
dan Rasul-Nya dengan bermacam-macam cara telah memberikan berbagai 
peringatan tentang kerugian yang akan menimpa kita, jika kita mengabaikan 
perintah-perintah-Nya. Seandainya kita tidak mau mengambil pelajaran, maka 
kitalah yang rugi. 


Hadits Ke-1 - 
ank كه‎ bas کا وو عادر‎ Sg AE NG عه ع اله و‎ n oz 
SI من سمخ‎ : aas عليه‎ Al صل‎ alal gas عن ابن عباس رضي انه نهم قال: قال‎ 
DT CAE NBK ف قر دريف‎ Ao I SAN 5 و‎ ara 
BETA AI PAI SP DA GA HI AA ARAH 


صل s h)‏ وا بن حبآن فى صحيحه وا بن مجه بنحو هکذ اف الترغيب وف المشكقروا«أبوداودوالرا رقطني). 

Dari Sayyidina Ibnu Abbas Radhiyallahu “anhuma, ia mengatakan bahwa 
Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam . bersabda, “Barangsiapa 
mendengar adzan dan tidak memenuhinya tanpa ada udzur, maka shalat yang 
dikerjakannya tidak akan diterima.” Para shahabat Radhiyallahu ‘anhum 
bertanya, “Apakah udzurnya?” Beliau menjawab, “Takut” atau sakit.” 


14 Suasana tidak aman atau adanya suatu bahaya yang mengkhawatirkan. 


294 Kitab Fadhilah Shalat z 


(H.R. Abu Dawud, Ibnu Hibban, dan Ibnu Majah, dari Kitab At-Targhib) 


Faidah 

Maksud 'tidak akan diterima shalatnya' ialah ia tidak mendapat pahala 
dan anugerah dari shalatnya, meskipun kewajibannya telah tertunaikan. Inilah 
makna hadits-hadits yang lafadznya Laa Shalata yang artinya ‘tidak ada 
shalat'. Dikatakan “tidak ada Shalat', sebab keutamaan shalat yang seharusnya 
ada, yaitu sebagai penyebab pahala dan anugerah, tidak terdapat dalam 
shalatnya. Inilah pendapat Imam Abu Hanifah Rahmatullah “alaih. Sedangkan 
sebagian shahabat Radhiyallahu 'anhum dan sebagian tabi'in Rahmatullah 
'alaihim, berdasarkan hadits-hadits ini, berpendapat bahwa meninggalkan 
shalat berjamaah tanpa udzur itu haram, dan shalat berjamaah itu fardhu, 
sehingga banyak ulama yang berpendapat bahwa orang yang meninggalkan 
shalat berjamaah tidak sah shalatnya. Sedangkan dalam Madzhab Hanafi 
walaupun: shalatnya sah, tetapi mereka berdosa karena meninggalkan 
perintah berjamaah.” Sayyidina Ibnu -Abbas Radhiyallahu ‘anhuma 
meriwayatkan sebuah hadits bahwa ia berdosa karena mengingkari Allah 
Subhaanahu wata'ala dan Rasul-Nya. Ia berkata, “Barangsiapa mendengar 
adzan, lalu ia tidak shalat berjamaah, berarti ia tidak menghendaki kebaikan 
dan tidak dikehendaki mendapatkan kebaikan.” Sayyidina Abu Hurairah 
Radhiyallahu 'anhu berkata, “Barangsiapa mendengar adzan lalu tidak shalat 
berjamaah, maka lebih baik dituangkan timah mendidih ke lubang telinganya.” 


Ancaman bagi yang Tidak Berjamaah Selepas Mendengar Adzan 
Hadits Ke-2 F 
red 


0 2 کر عم هم مو‎ Med يو سوم دو‎ 86 Á 4 pk 
BARA AH s ae الله‎ So dl Jas E KE الله‎ gi ڪن مُا‎ 
seba alay Aka B dga BEN Aa 


رواية ob;‏ بن Wb‏ فى الترغيب .وى مجيخالزوائد GG salah,‏ الکہید kasa‏ ضغفه ابن معين وثقه أب حاتم اد عزن الجامع 


الصغير إلى الطبرائيورقّم له بالضعف). 

Dari “Sayyidina Mu'adz bin Anas Radhiyallahu “anhu, Baginda Rasulullah 

Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Benar-benar keras kepala, kufur, dan 

nifak, orang yang mendengar seruan muadzin untuk shalat, tetapi ia tidak 
memenuhinya.” (H.R. Ahmad, Thabarani, dari Kitab At -Targhib) 


Faidah 

Sungguh keras ancaman dan celaan dalam hadits ini, sehingga perbuatan 
seperti itu digolongkan sebagai perbuatan orang kafir dan munafik. Seolah- 
olah hal itu tidak mungkin terjadi pada diri seorang muslim. Dinyatakan dalam 
hadits yang lain, “Cukuplah keburukan dan kerugian seseorang jika ia 
mendengar adzan tetapi tidak memenuhinya.” 


18 Menurut gaul yang masyhur dalam Madzhab Syafi'i adalah fardhu kifayah dan harus dikerjaka.i 
sejumlah orang yang cukup untuk menampakkan syiar agama. Sehingga jika shalat jamaah tidak 
dikerjakan sesuai dengan ketentuan tersebut, maka semua ahli kampung yang tidak shalat 
berjamaah berdosa. Majmu” jilid VI halaman 238. 


Shalat Berjamaah 295 


Sayyidina Sulaiman bin Abi Hatsmah Radhiyallahu “anhu, adalah seorang 
shahabat yang punya kedudukan yang tinggi. la lahir pada zaman Baginda 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam. Karena masih kecil ia belum dapat 
meriwayatkan hadits-hadits yang didengarnya dari Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam. Pada zaman Khalifah Sayyidina Umar 
Radhiyallahu “anhu, ia ditugaskan untuk mengawasi pasar. Suatu hari, 
Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu tidak menjumpainya dalam shalat jamaah 
Shubuh. Lalu, Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu pergi ke rumahnya dan 
bertanya pada ibunya, “Mengapa Sulaiman tidak datang Shalat Shubuh 
berjamaah hari ini?” Ibunya menjawab, “Ia shalat sunnah semalam suntuk 
(kemudia ia Shalat Shubuh di rumah), karena mengantuk ia terus tidur.” 
Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu berkata, “Aku lebih menyukai Shalat 
Shubuh berjamaah daripada shalat sunnah semalam suntuk.” 


Hadits Ke-3 
سو و و‎ EK ہے کے‎ ANE ۶ا اکر‎ ME MEA Ab nm Ken ba 
Sal أن‎ Eh لَقَلْ‎ gag ليو‎ AI اللو صلی‎ Ops قال‎ GG عَنْهُ‎ AM رضي‎ Ga عَنْ أي‎ 
Pa £ 9 Pa z ور سے‎ Pd 0 
. ليا‎ 5 2 pier 0333 KAN اجر مو‎ T re ”يدو وير و مسرو 2 و‎ 
بهم عله خر‎ Lt 23 حب م آي وما يْصَلْوْنَ في‎ a لي حَرْمَا‎ AAA 
ومسلم وان‎ Men شيبة‎ NT ANN داود واابن مأجة والترمزي. كنا فى الترغيب قال السيوطي‎ selo (رواة مسلم‎ „age 
Kerusi ی‎ N ani aioe dala 
الحريشبنحوم.‎ SA 
Dari Sayyidina Abu Hurairah Radhiyallahu “anhu, Baginda Rasulullah 
Shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Sungguh aku ingin menyuruh pemuda- - 
pemuda agar mengumpulkan beberapa ikat kayu bakar untukku, lalu 
kudatangi orang-orang yang shalat di rumah mereka tanpa udzur, dan 
kubakar rumah-rumah mereka sedangkan mereka di dalamnya.” (H.R. Muslim, 
Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi, dari Kitab At-Targhib) 


Faidah 
Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam amat menyayangi 


` umatnya sehingga beliau tidak tega melihat umatnya ditimpa kesulitan sekecil 


apa pun. Namun demikian, betapa marahnya beliau kepada mereka yang 
mengerjakan shalat fardhu di rumah tanpa udzur, sampai beliau menyatakan 
berkeinginan membakar rumah mereka (sebagai ancaman). 


Hadits Ke-4 
2 , سیوا ہے‎ Sen د ل اوا وااو 2 رووا اروا او عادر‎ 2 
ANE pa lain phan AE الو صل الله‎ yang agan JG SA عن اي الْرْدَادِرَضِيَ‎ : 
Martor و‎ BEM SSRN < SN Pegi 
CBU SIS IKAN bagé eta NAN bad ME NK 
5 s P fs (Sh es 3 02 
(رواة احس وأبو داود والنسائُ وا بن خزيمة وا بن حبان فى صحيحيهما والحاكم وزادرزين‎ Ke Ga Lal A 
AGAN كا في الترغيب ورقم لهف الجامع بالصحةوصححه الحا كم وأقزدعليه‎ An Ng jipang 
Dari Sayyidina Abu Darda’ Radhiyallahu “anhu, ia berkata, “Aku mendengar 


0 


296 Kitab Fadhilah Shalat 


Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, Tidak ada tiga 
orang yang tinggal di sebuah kampung atau di suatu padang sahara dan 
mereka tidak mengadakan shalat berjamaah, kecuali setan akan menguasai 
mereka. Maka berjamaahlah kalian, sesungguhnya serigala hanya memakan 
kambing yang terpisah dari kelompoknya. Sesungguhnya serigala bagi 
manusia adalah setan. Jika ia sendirian, setan akan memangsanya.” 
(H.R. Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Hibban, dari Kitab 
At-Targhib) 
Faidah 

Hadits di atas menjelaskan bahwa meskipun hanya ada tiga orang yang 
sibuk bekerja di suatu kebun, hendaklah mereka mendirikan shalat berjamaah. 
Bahkan walaupun hanya ada dua orang, shalat berjamaah lebih baik bagi 
mereka. Pada umumnya para petani meninggalkan shalat dengan alasan sibuk 
bertani, dan mereka yang merasa mengerti agama pun shalat sendirian. 
Padahal jika para petani itu berkumpul di suatu tempat, mereka tentu dapat 
menyelenggarakan jamaah besar dan menghasilkan pahala lebih besar. Untuk 
mendapatkan sedikit uang saja mereka mau bersusah payah tanpa 
mempedulikan hujan, panas, dingin, dan sebagainya. Sayang, mereka rela 
menyia-nyiakan pahala yang sangat besar tanpa merasa rugi sedikit pun. Jika 
mereka shalat berjamaah di tengah padang, pahalanya akan jauh lebih besar. 
Disebutkan dalam hadits bahwa pahalanya mencapai lima puluh shalat. 
Dinyatakan dalam sebuah hadits bahwa seorang penggembala kambing baik di 
gunung maupun di tengah padang yang mengumandangkan adzan dan 
mendirikan shalat, Allah Subhaanahu wata'ala sangat menyukainya dan Allah 
Subhaanahu wata'ala membanggakan mereka di hadapan para malaikat, 
“Lihatlah hamba-Ku yang menyerukan adzan, lalu ia mendirikan shalat. Ini 
semua karena rasa takutnya kepada-Ku. Sungguh, Aku telah mengampuninya 
dan Aku memutuskan untuk memasukkannya ke dalam surga.” (dari Kitab 
Misykat) 


Kepentingan Shalat Fardhu Dibandingkan dengan Shalat Sunnah 
Hadits Ke-5 l 
EAE ا‎ I De و توم يه رھ ر‎ Beare ے اث ےا اسل اطق‎ 
ka Yi OR وَيَقَوْمُ‎ SA يَصُوْمٌ‎ Ja عَنْ‎ OS انه‎ AS AI عن اب عَبَّاسِ رضي‎ 
روا الترمذي موقوفاكن! ف الترغيب وف تنبيه الغأفلين روي عن مجاهد أن‎ NG IIS ARE MEA 
بن عباس فقاليا! بنعبّاسمآتقول ف رجل فل" کر بلفظ زاد نی آخره‌فاختلف إليه شهرا يسأله عن ذلك وهويقولهوق النار)‎ NAN رجلا‎ 
Dari Sayyidina Ibnu Abbas Radhiyallahu “anhuma, sesungguhnya ia ditanya 
tentang seseorang yang berpuasa siang hari, berdiri (shalat) malam hari, 
tetapi ia tidak menghadiri shalat berjamaah dan tidak menyertai Shalat 
Jum'at, maka Sayyidina Ibnu Abbas Radhiyallahu ‘anhuma menjawab, “Ia 
berada di neraka.” (H.R. Tirmidzi, dari Kitab At-Targhib) 


Faidah 
Seorang muslim yang disiksa di neraka, suatu ketika akan dikeluarkan 
(juga) dari neraka, tetapi tidak diketahui berapa lama ia akan berada dalam 


Shalat Berjamaah 7 


neraka. Sebagian sufi yang jahil hanya mementingkan dzikir dan shalat sunnah 
tanpa mempedulikan shalat berjamaah dan menyangka dirinya orang yang 
shalih. Padahal, kesempurnaan keshalihan adalah dengan mengikuti Baginda 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam. Sebuah hadits menyebutkan bahwa 
ada tiga orang yang dilakriat Allah Subhaanahu wata'ala, yaitu imam yang 
dibenci makmumnya (dengan alasan yang masuk akal), wanita yang suaminya 
tidak ridha kepadanya, dan orang yang mendengar adzan namun tidak pergi 
shalat berjamaah. 


Hadits Ke-6 7 
dan FOR PERDA: TEA LEAN 
ANENG IS GA Í aan afe صل ابه‎ usa FP SA EN 


0 


SENANG NIS كاد ونوم كف‎ bok 


6 تُوْدِيَ يها. (وأخرج البيهقي فى شعب عن سعين بن جبير JB‏ الصلوات فى الجماعات. وأخرج البيهقي عن ابن عباس قال الرجل 
alang de te‏ لذ نورق قلت وتمآم الآية يُوْمَ َف عَنْ ساق fas. Pg EN‏ 


201100 و 


CELP AAE aa alat 
Ibnu Mardawaih Rahmatullah “alaih telah meriwayatkan dari Ka'ab Al-Hibr 
Rahmatullah “alaih, ia berkata, “Demi Dzat yang telah menurunkan Taurat 
kepada Nabi Musa Alaihis salam, Injil kepada Nabi Isa Alaihis salam, Zabur 
kepada Nabi Dawud Alaihis salam, dan Al-Qur'an kepada Baginda Muhammad ` 
Shallallahu “alaihi wasallam, ayat-ayat berikut ini diturunkan mengenai nasib 
buruk pada hari kiamat yang akan menimpa orang-orang yang tidak shalat 
berjamaah di tempat adzan dikumandangkan. (Arti ayatnya adalah): “Pada 
hari ketika betis di singkapkan,'? dan mereka dipanggil untuk sujud tetapi 
mereka tidak mampu sujud, pandangan mereka tunduk ke bawah karena 
malu, mereka diselubungi kehinaan, dan sungguh semasa di dunia mereka 
diseru untuk sujud sedangkan mereka ketika itu dalam keadaan sehat wal 
afiat (tetapi mereka enggan bersujud).” (Q.S. Al-Galam: 42-43). (H.R. Baihaqi, 
dari Kitab Durrul Mantsur) 


Faidah 

Makna ‘hari betis disingkapkan” adalah tajallinya Allah yaitu Allah 
Subhaanahu wata'ala menampakan keagungan-Nya di Padang Mahsyar, 
sehingga seluruh Kaum Muslimin akan bersujud melihatnya, tetapi sebagian 
mereka ada yang punggungnya mengeras, sehingga tidak dapat bersujud.. 
Siapakah mereka? Ahli tafsir berbeda penafsiran mengenai hal ini. 


Penafsiran pertama, Ka'ab Al-Hibr Rahmatullah “alaih, Sayyidina Ibnu 
Abbas Radhiyallahu ‘anhuma, dan yang lain menafsirkan bahwa mereka 
adalah orang yang diseru untuk shalat berjamaah, tetapi tidak memenuhinya. 


16 Pada Hari Kiamat yang suasananya begitu genting dan menakutkan. 


3 


298 Kitab Fadhilah Shalat 


Penafsiran kedua, tertulis dalam Kitab Bukhari, Sayyidina Abu Sa'id 
Al-Khudri Radhiyallahu “anhu berkata, “Aku mendengar Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Mereka adalah orang yang ketika di 
dunia shalat dengan riya dan ingin dilihat oleh orang lain.” 


Penafsiran ketiga, menyatakan mereka adalah orang-orang kafir yang 
ketika di dunia benar-benar tidak pernah shalat. 


Penafsiran keempat, menyatakan bahwa mereka adalah kaum munafik. 
Hanya Allah Subhaanahu wata'ala-lah yang Maha Mengetahui dan yang Maha 
Sempurna ilmu-Nya. 


Sesuai sumpah Syaikh Ka'ab Al-Hibr Rahmatullah “alaih atas nama Allah 
Subhaanahu wata'ala, diperkuat oleh penafsiran Sayyidina Ibnu Abbas 
Radhiyallahu “anhuma sebagai imam para mufassir, menjelaskan betapa 
dahsyatnya huru-hara Padang Mahsyar, sehingga seluruh Kaum Muslimin 
sibuk bersujud. Tetapi, orang-orang yang tidak shalat berjamaah, dengan 
penuh hina tidak dapat bersujud. 


Selain itu masih banyak lagi ancaman bagi orang yang meninggalkan 
shalat berjamaah. Sebenarnya satu ancaman pun tidak diperlukan oleh 
seorang muslim. Baginya perintah Allah Subhaanahu wata'ala dan Rasul-Nya 
adalah segala-galanya. Tetapi bagi mereka yang tidak menaati Allah 
Subhaanahu wata'ala dan Rasul-Nya, seribu ancaman pun tidak ada gunanya. 
Kelak, tatkala waktu pembalasan tiba, barulah mereka menyesal, namun 
penyesalan itu sia-sia. 


BAB KETIGA 


KHUSYU' DAN KHUDHU' DALAM SHALAT 


Banyak orang yang melaksanakan shalat. Di antara mereka banyak juga 
yang mementingkan shalat dengan berjamaah. Tetapi, betapa jauhnya shalat 
mereka dari yang dikehendaki. Sehingga jangankan menghasilkan pahala, 
shalat mereka malah (diumpamakan seperti kain buruk) yang dilemparkan ke 
muka mereka. Memang, hal ini lebih baik daripada sama sekali tidak 
mengerjakan shalat. Seseorang yang meninggalkan shalat jelas akan menerima 
azab lebih berat. Sedangkan orang yang shalatnya buruk, shalatnya tidak 
diterima dan akan dilemparkan ke mukanya tanpa pahala. Namun, 
kedurhakaannya tidak sampai pada kedurhakaan meninggalkan shalat. Oleh 
karena itu, orang yang sudah mengorbankan waktu, meninggalkan pekerjaan, 
dan mengalami berbagai kesulitan untuk mengerjakan shalat, hendaknya 
berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki mutu shalatnya. 


PASAL 1 


AYAT-AYAT AL-OUR'AN 
MENGENAI IKHLAS, KHUSYU' DAN KHUDHU' 


Meskipun ayat di bawah ini berhubungan dengan kurban, namun seluruh 
perintah Allah Subhaanahu wata'ala yang dimaksud adalah satu, yaitu 
ketakwaan dan keikhlasan, sebagaimana Firman-Nya: 


كو سرس ]ات T i‏ ا ع م2 و 

Oa EPE لك يكال‎ Bas Yaaa JANGGA 

“Sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah daging-daging dan darah- 

darahnya, namun yang akan sampai kepada-Nya hanya ketakwaan dan 
keikhlasan dari kalian.” (Q.S. Al-Hajj: 37) 

Makin tinggi keikhlasan seseorang, kian tinggi pula penerimaan Allah 
Subhaanahu wata'ala. Sayyidina Mu'adz Radhiyallahu “anhu berkata, “Ketika - 
Baginda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam mengutusku ke Yaman, aku 
meminta nasihat terakhir kepada beliau. Beliau bersabda, Jagalah keikhlasan 
dalam setiap amalmu. Dengan keikhlasan, ama! yang sedikit sudah sangat 
mencukupi.” Sayyidina Tsauban Radhiyallahu “anhu berkata, “Aku mendengar 
Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 'Bergembiralah 
orang yang ikhlas, sebab mereka akan menjadi pelita hidayah dan karena 


3 


300 Kitab Fadhilah Shalat sh 


mereka, fitnah yang paling berbahaya pun akan dijauhkan.” Dalam sebuah 
hadits Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Dengan berkah 
orang-orang yang lemah, Allah Subhaanahu wata'ala menolong umat ini, yaitu 
berkat doa, shalat, dan keikhlasan mereka.” (dari Kitab At-Targhib) 


Berkenaan dengan shalat, Allah Subhaanahu wata'ala berfirman: 


WAWU KNA PA‏ و واوا AS‏ وو ورو 
PAN O ikana‏ هم عنْصَلاتِهِمْ سَاهْوْنَ ن CE AAN‏ 
“Maka kecelakaan besar bagi orang-orang yang shalat, yang mereka lalai dari‏ 
shalatnya dan mereka menunjuk-nunjukkan shalatnya kepada orang.”‏ 
(Q.S. Al-Maa'uun: 4-6).‏ 
Terdapat berbagai penafsiran dari para ulama mengenai maksud 'Ialai':‏ 
Pertama, ada yang menafsirkannya lalai mengenai waktu sehingga harus‏ 
mengadhanya. Kedua, ada pula yang menafsirkannya tidak berkonsentrasi‏ 
dalam shalat sehingga perhatiannya ke sana-kemari. Ketiga, ada yang‏ 
menafsirkannya lalai dalam jumlah rakaat.‏ 


Allah Subhaanahu wata'ala berfirman tentang golongan orang munafik: 


Th IAI Uas ka 5 an 

OI كرون‎ KH NO DIK ASEAN Jl 2G ISI, 

“Dan apabila mereka berdiri untuk shalat, mereka berdiri dengan malas. 

Mereka hanya menunjuk-nunjukkan shalatnya kepada manusia (bahwa kami 

juga ahli shalat). Dan tidaklah mereka berdzikir kepada Allah kecuali sedikit.” 

(Q.S. An-Nisa': 142) 

Dalam ayat lain, Allah Subhaanahu wata'ala menceritakan kisah 

beberapa nabi, kemudian berfirman: 


le ENG TENAN Log KAS kayan a SS 
“Maka datanglah sesudah mereka (para Nabi) satu generasi yang menyia- 
nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsu, maka sebentar lagi (di 
akhirat) mereka akan menemui ghayya (kehancuran).” (Q.S. Maryam: 59). 


Menurut bahasa, ghayya berarti kesesatan, maksudnya kerusakan dan 

kehancuran di akhirat. Banyak juga yang menafsirkan ghayya ialah satu 

tempat di Neraka Jahannam yang penuh berisi darah dan nanah, mereka akan 

dimasukkan ke dalamnya. 

Dalam ayat lain, Allah Subhaanahu wain 'ala sekat 

رع تاو ر و AL‏ ر at‏ 

امتهم أن OB‏ نهم HARI‏ لا أنه GA‏ ياه مولو وک يون اللا 

ع و مل إلا : وهو د انوس 2و 5 

BA ANNA TAG 

“Dan tidak ada yang menghalangi diterimanya infak-infak mereka, melainkan 

karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka tidak 

mengerjakan shalat kecuali dengan malas, dan tidak pula menginfakkan 
(harta) mereka kecuali dengan enggan.” (Q.S. At-Taubah: 54) 


Khusyu?” dan Khudhu" Dalam Shalat 301 


Dan sebaliknya, Allah Subhaanahu wata'ala berfirman mengenai orang- 
orang yang mengerjakan shalatnya dengan baik: 


5 - 


Dasa Ng KANGO ماهم‎ Nega 


z 


ra 
0 


SKA An on PA Ab GAN Ona AN 
Make Sia اق ورا يك كأ‎ Lower HERI 
bb di oob sei É هُمْ‎ GANG OSA 200453 Pr 

CA BANI 


~ “Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang 
khusyu' dalam shalatnya. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari 
(perbuatan dan perkataan) yang tidak berguna. Dan orang-orang yang 
menunaikan zakat (atau orang-orang yang memperbaiki akhlaknya)”. Dan 
orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka 
atau hamba sahaya perempuan milik mereka. Maka sesungguhnya mereka 
tidak tercela. Barangsiapa mencari yang selain itu (melampiaskan syahwat di 
tempat yang lain), maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. 
Dan orang-orang yang menjaga amanat dan janjinya. Dan orang-orang yang 
menjaga shalatnya, mereka itulah orang-orang yang mewarisi. (Yaitu) mereka 
akan mewarisi Surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya.” (Q.S. Al-Mu'minuun: 
1-11) . 
Diterangkan dalam hadits, “Surga Firdaus adalah tempat tertinggi dan 
teristimewa di surga. Dari sanalah sungai-sungai mengalir ke surga-surga yang 
lain, di atasnya terdapat Arsy Ilahi. Jika kamu memohon surga, mohonlah 
Surga Firdaus.” Dalam ayat lain, Allah Subhaanahu wata'ala berfirman tentang 
shalat: 


5 g, ور‎ PA 2. -4 B 
نَم مَِْيْوِراجِعُوْيَن‎ fo seji 2 AJA TAMAN NAN Aa 
“... dan sesungguhnya. shalat itu a berat kecuali bagi orang-orang yang 
khusyu’, (yaitu) yang meyakini bahwa mereka akan menemui Rabb mereka 
dan bahwa mereka akan kembali kepada-Nya.” (Q.S. Al-Baqarah: 45-46) 


Ayat lain yang menerangkan hal yang sama adalah: 
$> P ALAH DEA F کر‎ 2 
Is, Odi Pe la) Ta Ta اسه‎ Ka 5 اله رقع ویک‎ G3 win g 
KAA r e وار‎ 
كيان يَوْمَا تَكَقَلْبُ فيه‎ Kasi IA Oh, SE ata BAN 


Tan د‎ 


17 Menurut pendapat yang masyhur, yang dimaksud zakat dalam ayat ini adalah zakat harta. 
Sedangkan menurut penafsiran yang fain maksudnya adalah Tazkiyatun Nufus atau memperbaiki 
diri. (Dari naskah Urdu) 


302 Kitab Fadhilah Shalat G 


MNS SA 4 227‏ ا ل ف IE‏ و 
Hn yag Oma, LI‏ اة أَحْسَن ما AI ahhh Da aba yan GS‏ يَرْرْقُ مَنْ 
td‏ ” 
Oka png PG‏ 
“Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk‏ 
dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya ketika pagi dan petang. Laki-‏ 
laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual-beli dari‏ 
mengingat Allah, dan (dari) mendirikan shalat, dan (dari) menunaikan zakat.‏ 
Mereka takut akan hari yang (pada hari itu) hati dan penglihatan menjadi‏ 
goncang. Mereka mengerjakan yang demikian itu agar Allah memberi balasan‏ 
mereka dengan amalan mereka yang terbaik, dan agar Allah menambah‏ 
karunia-Nya kepada mereka. Dan Allah memberi rezeki kepada siapa saja‏ 
yang dikehendaki-Nya tanpa batas.”.(Q.S. An-Nuur: 36-38)‏ 


Seorang penyair mengungkapkan: 
لك د تی دمت کے ثيل بردم كه‎ Sen آووہ داس کے‎ 


Engkaulah Tuhan yang Maha Pemberi bagi hamba-Mu 
Pintu rahmat-Mu senantiasa terbuka setiap waktu 


Sayyidina Abdullah bin Abbas Radhiyallahu ‘anhuma berkata, “Maksud 
‘mendirikan shalat’ adalah kita sujud dan rukuk sebaik mungkin, yakni 
bertawajjuh (berkonsentrasi) sepenuhnya dalam shalat.” Syaikh Oatadah 
Rahmatullah “alaih berpendapat bahwa ‘mendirikan shalat” adalah menjaga 
waktu, wudhu dengan sempurna, rukuk, dan sujud dengan sebaik-baiknya. - 
Inilah maksud I/gamatush Shalah (mendirikan shalat) dalam ayat-ayat 
Al-Our'an. (dari Kitab Durrul Mantsur) 


Dalam ayat yang lain Allah Subhaanahu wata'ala memuji “orang-orang 
yang mendirikan Shalat” dengan firmannya: 


< 
03 Br 4 


MAN DA ATTA a 2211 ANG as بے و وم‎ LI LP 
سجاه وَالْزِيْنَ‎ boiei HSE BER E oies 
Sea sa) NO 
“Dan hamba-hamba Allah Yang Maha Penyayang ialah orang-orang yang 
berjalan di muka bumi dengan rendah hati (tidak angkuh ketika berjalan); dan 
apabila orang-orang jahil menyapa mereka (dengan ucapan yang bodoh), 
mereka mengucapkan kata-kata salam (kata-kata yang menghindarkan 
mereka dari terlibat dengan orang-orang bodoh tersebut, atau sekedar 
salam). Dan orang-orang yang menghabiskan malamnya dengan bersujud dan 
berdiri untuk Rabb mereka.” (O.S. Al-Furgaan: 63-64) 
Dalam ayat-ayat selanjutnya, Allah Subhaanahu wata'ala berfirman 
setelah menerangkan beberapa sifat mereka. 
$ 


2 4» او إل 5م‎ < a 5 in 0 Ce 722 إا‎ 
du G3 خْيِرِيْنَ‎ Na Tai Ga San o الغزفة‎ nia, 


Khusyu? dan Khudhu" Dalam Snalat 303 


cok Papi IA مو‎ 


“Mereka itulah orang-orang yang dibalas dengan tempat yang tinggi (di 
surga) atas kesabaran mereka (berpegang teguh pada agama) dan mereka 
disambut oleh para malaikat dengan penghormatan dan ucapan selamat di 
dalamnya. Mereka kekal di dalamnya. Betapa indahnya surga sebagai tempat 
tinggal dan kediaman.” (Q.S. Al-Furgaan: 75-76) 


Dalam ayat yang lain, Allah Subhaanahu wata'ala berfirman: 


RL كو ع وو .دم‎ 6 padi که او‎ 7 
ONE pe nika KAG پت ملو‎ Gua Kiki 
“Dan malåikat akan masuk ke tempat- tempat bera 0 semua pintu, 
(seraya mereka berkata) “Keselamatan untuk kalian atas kesabaran kalian 
(berpegang teguh pada agama), maka alangkah baiknya surga sebagai 
tempat kesudahan.” (Q.S. Ar-Ra'd: 23-24) 
Allah Subhaanahu wata'ala memuji orang-orang seperti ini dalam ayat: 


iira ii 239, RA He‏ كوا وتا 5 AN‏ وو ookin‏ قل 
cod 6 5 Ming to at‏ 


“Lambung mereka 3 eR impot na (selalu mengerjakan shalat di 
waktu malam), mereka berdoa kepada Rabbnya dengan rasa takut dari 
azab-Nya dan rasa harap pada pahala dari-Nya, dan mereka menafkahkan 
sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak 
mengetahui apa yang disembunyikan bagi mereka, dari. kenikmatan- 
kenikmatan yang menyejukkan pandangan mata,. sebagai balasan atas amal 
baik yang telah mereka kerjakan.” (O.S. As-Sajdah: 16-17) 


Allah Subhaanahu Wato ala memuji orang-orang seperti ini i calam ayat: 


Gada ذلك‎ OS PE 2 HI es AGE boja is 5 تي جا‎ & héj 
هُمْيَسْتَفْفِرُونَح‎ AN UE PA ALTA tel 


“Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di iman taman 0 
dan mata air-mata air, sambil mengambil apa yang diberikan Rabb mereka 
kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu (di dunia) adalah orang- 
orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur waktu malam (karena 
shalat). Dan di akhir malam mereka mohon ampunan Allah.” 
(Q.S. Adz-Dzaariyaat: 15-18) 


Allah Subhaanahu wata'ala berfirman: 
خرو فن هَل یشوی‎ kasi as اکن کرت ۶ء یل تاتا‎ 
omi PAPA ké AAN AN AA LAN 
“Apakah sama orang-orang yang tidak beragama) dengan orang-orang yang 


34 


304 kitab Fadhilah Shalat 


selalu beribadah ketika waktu-waktu malam, kadang-kadang sujud dan 
kadang-kadang berdiri, ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharap rahmat 
Rabbnya. Katakanlah, apakah sama antara orang-orang yang berilmu “dan 
orang-orang yang tidak berilmu? (sudah jelas orang yang berilmu selalu 
beribadah kepada Rabbnya sedangkan orang yang tidak beribadah kepada 
Rabbnya adalah orang yang bodoh bahkan paling bodoh). Sesungguhnya 
hanya orang yang berakal yang dapat menerima pelajaran.” (Q.S. Az-Zumar: 
9) 
Allah Subhaanahu wata'ala berfirman: 


ogai iok; مه الْخَيْد م‎ GOA PEN EA هوات‎ GE لسن‎ ST 
06336 sa BASANG 


“Sesungguhnya manusia diciptakan cenderung berubah-rubah. Jika ditimpa 
kesusahan ia mengeluh, dan jika mendapatkan kebaikan ia menjadi bakhil 
sehingga ia tidak memberikan kebaikan itu pada orang lain. Kecuali orang- 
. orang yang mengerjakan shalat, yang terus-menerus dalam mengerjakannya 
(dan mengerjakannya dengan penuh ketenangan).” (Q.S. Al-Ma'aarij: 19-23) 
Mengenai sifat-sifat mereka, Allah Subhaanahu wata'ala berfirman: 


04 
ءا رط صر‎ + PAN atu 
كيك ف جَذْتٍمُكْرَمُوْنَ ج‎ OOA صَكَاتِهِمْ‎ AN, 
“Dan mereka yang menjaga shalat-shalat mereka, di dalam surga mereka 
akan dimuliakan.” (Q.S. Al-Ma'aarij: 34-35) 

Masih banyak ayat yang menerangkan tentang perintah shalat dan 
keutamaan-keutamaan ahli shalat, juga derajat dan kemuliaannya. Shalat 
adalah kekayaan bagi kita, sehingga Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi 
wasallam sebagai pemimpin di dunia dan di akhirat bersabda, “Sejuknya 
mataku ada dalam shalat.” Nabi Ibrahim Khalilullah Alaihis salam berdoa 
kepada Allah Subhaanahu wata'ala: 


obk 2) 26, PENA ah PALA dal 2 
. “Wahai Rabbku, jadikanlah diriku orang yang mendirikan shalat dan juga dari 
keturunanku. Wahai Rabbku, dan kabulkanlah doaku.” (Q.S. Ibrahim: 40) 

Meskipun sudah menjadi kekasih Allah Subhaanahu wata'ala, Nabi 
Ibrahim Alaihis salam tetap memohon kepada Allah Subhaanahu wata'ala 
agar Allah Subhaanahu wata'ala menjadikannya sebagai orang yang menjaga 
shalat. Allah Subhaanahu wata'ala sendiri telah memerintahkan kekasih-Nya, 
Baginda Nabi Shallallahu „alaihi wasallam, dengan firman-Nya: 


OA NA Gal asah ai 
“Dan suruhlah keluargamu mendirikan “shalat dan bersabarlah kamu dalam 


- mengerjakan shalat. Kami tidak meminta rezeki darimu. Kamilah yang 
memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik adalah bagi orang-orang 


Khusyu” dan Khudhu' Dalam Shalat 5 


yang bertakwa.” (O.S. Thaahaa: 132) 


Sebuah hadits menyebutkan bahwa jika ada kesulitan apapun menimpa 
keluarga Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam, beliau akan menyuruh 
mereka mengerjakan shalat sambil membacakan ayat di atas. Demikian pula 
para nabi Alaihimus salam, jika mengalami kesulitan apapun, mereka akan 
segera sibuk mengerjakan shalat. Sayang, dewasa ini kita melalaikan perkara 
yang sangat penting ini. Kita tidak mempedulikan shalat, walaupun kita 
dengan panjang lebar mengaku sebagai muslim. Bahkan, jika ada orang yang 
mengajak kita mempedulikan shalat, kita akan mencelanya dan mendebatnya. 
Yang demikian itu tentu menghancurkan diri kita sendiri. Bahkan, mereka yang 
telah shalat pun banyak yang mengerjakannya sambil bergurau. Dengan kata 
lain tanpa ada ruh di dalam shalatnya atau ia tidak menyempurnakan 
kebanyakan rukun-rukun'shalat. Adapun masalah khusyu” dan khudhu' adalah 
perkara yang jauh. 


Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam adalah seorang teladan 
yang telah memperlihatkan setiap amalannya kepada kita. Keberhasilan para 
shahabat Radhiyallahu ‘anhum pun telah kita ketahui. Oleh karena itu, kita 
harus mengikuti mereka. Banyak kisah shahabat yang membicarakan hal 
tersebut yang telah saya tulis dalam Kitab Hikayatush Shahabah. Saya kira 
tidak perlu lagi mengulanginya di sini. Namun demikian, saya akan menulis 
beberapa kisah ahli tasawwuf dan beberapa sabda Baginda Nabi Shallallahu 
“alaihi wasallam mengenainya. 


PASAL 2 
KISAH SHALATNYA ORANG-ORANG SHALIH 


Kisah ke-1 . 

Dikisahkan tentang Syaikh Abdul Wahid Rahmatullah “alaih, seorang ahli 
tasawwuf yang masyhur. Dig berkata, “Suatu hari, rasa kantuk menyerangku 
luar biasa, sehingga aku meninggalkan wirid-wirid dan dzikir-dzikirku malam 
itu. Aku bermimpi berjumpa dengan seorang gadis cantik jelita berpakaian 
sutera hijau. Sekujur tubuh gadis itu hingga sepatunya sibuk membaca Tasbih. 
Gadis itu berkata, “Milikilah aku! Aku menginginkan engkau.” Kemudian ia 
membaca beberapa bait syair kerinduan. Setelah terbangun dari mimpiku, aku 
bersumpah tidak akan tidur malam hari:” Diriwayatkan selama empat puluh 
tahun dia Shalat Shubuh dengan wudhu Shalat Isya’. (dari Kitab Nuzhatul 
Majalis) 


Kisah ke-2 

Syaikh Mazhhar Sa'di Rahmatullah “alaih, seorang ulama, selama enam 
puluh tahun menangis karena cinta dan rindunya kepada Allah Subhaanahu 
wata'ala. Suatu malam, ia bermimpi melihat sebuah sungai rnengalir penuh 
kasturi. Di setiap sisinya, berderet pohon-pohon mutiara beranting emas dan 


3 


, 


306! Kitab Fadhilah Shalat 


beberapa orang gadis belia yang sibuk bertasbih kepada Allah Subhaanahu 
wata'ala. la bertanya kepada mereka, “Siapakah kalian?” Gadis-gadis itu 
menjawab dengan membaca dua bait syair, yang lebih kurang bermaksud: 


Kami diciptakan oleh Tuhan manusia seluruh alam 

yaitu Tuhan Nabi Muhammad Shallallahu “alaihi wasallam 
Untuk orang yang berdiri di hadapan Allah sepanjang malam 
serta selalu bermunajat kepada Tuhan semesta alam 


Kisah ke-3 

Syaikh Abu Bakar Dharir Rahmatullah “alaih berkata, “Ada seorang hamba 
muda yang tinggal bersamaku. Siang hari, ia berpuasa dan malam hari ia 
bertahajjud. Suatu hari, ia mendatangiku dan bercerita, “Semalam aku tertidur, 
dan aku bermimpi melihat dinding mihrab telah terbelah dan keluar darinya 
beberapa gadis yang cantik jelita, namun salah seorang di antara mereka ada 
yang amat buruk rupanya. Aku bertanya kepada mereka, “Siapakah kalian? 
Siapakah yang bermuka buruk itu?” Mereka menjawab, ‘Kami adalah malam- 
malammu yang dahulu (yang penuh dengan ibadah), dan yang buruk itu 
adalah malammu yang sekarang (yang habis untuk tidur)” (dari Kitab 
Nuzhatul Majalis) 


Kisah ke-4 

Seorang Syaikh berkata, “Suatu malam kantuk yang luar biasa 
menyerangku sehingga mataku sulit terbuka. Aku bermimpi melihat seorang 
gadis yang cantik rupawan. Belum pernah aku melihat gadis secantik itu 
seumur hidupku. Aku juga mencium semerbak harumnya, dan belum pernah 
mencium bau seharum itu. Gadis itu memberiku sehelai kertas yang berisi tiga 
bait syair, yang kurang lebih artinya: 


Engkau sibukkan dirimu dengan kelezatan kantukmu 
Sehingga engkau lalaikan istana-istana surga itu 

Yang di dalamnya kau akan kekal dan akan hidup selalu 
Bangunlah engkau segera dari kantukmu 

Bacalah Al-Qur'an dalam Tahajjudmu 

Itu lebih baik daripada engkau tidur selalu 


Syaikh itu berkata, “Setelah mimpi itu, setiap aku diserang kantuk, aku teringat 
syair tersebut dan kantukku lenyap seketika.” 


Kisah ke-5 

Syaikh Atha' Rahmatullah “alaih berkata, “Suatu hari, aku pergi ke pasar 
dan ada seorang hamba sahaya wanita yang sedang dijual sambil 
diberitahukan bahwa hamba itu gila. Lantas aku membelinya seharga tujuh 
dinar dan membawa wanita itu ke rumah. Ketika lewat tengah malam kulihat 
wanita itu bangun, lalu berwudhu dan shalat. Dalam shalatnya ia menangis 
terus-menerus, sehingga aku mengira ia akan mati. Selesai shalat, ia 
bermunajat kepada Allah Subhaanahu wata'ala dengan berkata, “Wahai Tuhan 
yang kusembah, demi cinta-Mu kepadaku, kasihanilah: aku Mendengar 
ucapan itu, aku berkata kepadanya, Jangan berkata seperti itu, tetapi 


Khusyu" dan Khudhu? Dalam Shalat 7 


katakaniah, Demi cintaku kepada-Mu! Mendengar ucapanku, ia terkejut dan 
marah. la berkata, “Demi Dzat Allah, seandainya bukan karena cinta-Nya 
kepadaku, tidak mungkin Dia menidurkanmu engan nyenyak dan 
memberdirikan aku seperti ini.” Setelah berkata demikian; ia tersungkur sambil 
membaca beberapa bait syair yang isinya: 


Kegelisahan makin nyata 
Kalbu kian membara 
Kesabaran kian sirna 
Berlinang-linang air mata 


Bagaimana seseorang akan bahagia 
Sementara telah tenggelam hatinya 
Dalam kegalauan, kerinduan, dan cinta 


Ya Allah, jikalau ada sesuatu perkara 
Yang dapat membuatku bahagia 
Maka anugerahkanlah kepada hamba 


Kemudian ia berdoa dengan keras, “Ya Allah, hubunganku dengan-Mu yang 
selama ini tersembunyi telah diketahui oleh makhluk-Mu. Sekarang ambillah 
aku!” Setelah berkata demikian, ia menjerit keras lalu meninggal dunia.” 


Kisah ke-6 

Kisah seperti di atas, juga terjadi pada Syaikh Sirri Rahmatullah “alaih. Ia 
berkata, “Aku membeli seorang hamba sahaya wanita untuk berkhidmat 
kepadaku. Beberapa hari lamanya, ia berkhidmat kepadaku, namun ia masih 
menyembunyikan jati dirinya. la memilih suatu tempat khusus untuk shalat. 
Selesai bekerja, ia langsung pergi ke tempat itu dan menyibukkan diri dengan 
shalat. Suatu malam, kulihat ia sibuk shalat malam atau sibuk berdoa. Ia 
berkata, Wahai Allah, dengan perantaraan cinta-Mu kepadaku, buatlah ini 
dan itu untukku.” Aku berkata dengan suara keras, “Wahai perempuan, 
ucapkanlah dengan perantaraan cintaku kepada-Mu.’ la pun menyahut, 
“Tuanku, jika bukan karena cinta-Nya kepadaku, Dia tidak akan membiarkanmu 
tidak shalat dan membuat aku berdiri shalat.” Syaikh Sirri Rahmatullah “alaih 
berkata, “Keesokan paginya aku memanggilnya dan berkata, 'Kamu tidak layak 
berkhidmat kepadaku, selayaknya kamu hanya beribadah kepada Allah 


Subhaanahu wata'ala’? Aku memberinya sedikit bekal lalu 
memerdekakannya.” (dari Kitab Nuzhatul Majalis) 
Kisah ke-7 


Syaikh Sirri Sagti Rahmatullah “alaih bercerita tentang seorang wanita. 
Ketika wanita itu Shalat Tahajjud, ia berdoa, “Ya Allah, Iblis adalah hamba-Mu, 
dan ia dalam genggaman Oudrat-Mu. Iblis melihatku, tetapi aku tidak 
melihatnya. Engkau melihatnya dan Engkau berkuasa atas segala 
perbuatannya. Ia tidak mampu berbuat apa pun tanpa kehendak-Mu. Ya Allah, 
jika ia menghendaki keburukan kepadaku, maka usirlah ia. Jika ia membuat 
makar terhadapku, maka buatlah makar terhadapnya. Aku berlindung 
kepada-Mu dari kejahatannya dan aku memohon pertolongan-Mu sehingga 


pone 


Aa aR Ha 


, 
308 Kitab Fadhilah Shalat 


aku a mengusirnya.” Wanita itu terus menangis sampai sebelah matanya 
buta. Orang-orang menasihatinya, “Takutlah kepada Allah Subhaanahu 
wata'ala. Jika kamu terus menangis, sebelah matamu juga akan buta.” la 
menjawab, “Jika mata ini mata surga, niscaya Allah Subhaanahu wata'ala akan 
menggantinya dengan mata yang lebih baik. Sebaliknya, jika mata ini mata 
neraka, maka kehilangan mata adalah lebih baik.” 


Kisah ke-8 

Syaikh Abu Abdillah Jila' Rahmatullah “alaih bercerita, “Suatu hari, ibuku 
meminta dibelikan ikan oleh ayahku. Kemudian ayah pergi bersamaku ke pasar 
untuk membeli ikan. Setelah membeli ikan, ayah mencari seorang kuli. 
Kebetulan ada seorang pemuda yang berdiri di situ. Pemuda itu berkata 
kepada ayah, “Tuan, apakah Tuan memerlukan kuli untuk membawa ikan itu?’ 
Ayahku langsung menyahut, Ya. Kemudian pemuda itu mengangkat ikan ke 
atas kepalanya dan ikut bersama kami ke rumah. 


Di tengah jalan, terdengarlah adzan berkumandang, maka pemuda itu 
berkata, ‘Penyeru Allah Subhaanahu wata'ala telah. memanggil, aku harus 
berwudhu. Barang ini akan kubawa sesudah shalat. Jika engkau bersedia, 
silakan tunggu. Jika tidak, silakan bawa!” Setelah berkata begitu, ia menaruh 
ikan-ikan tadi dan segera berwudhu. Ayahku berpikir, ‘Kuli ini sangat kuat 
keyakinannya, semestinya aku lebih yakin kepada Allah Subhaanahu wata'ala 
daripada dia.” Akhirnya, ayah pun meninggalkan ikan-ikan itu dan pergi ke 
masjid. Seusai shalat, kami kembali ke tempat ikan-ikan itu, ternyata ikan-ikan 
itu masih ada di sana. Kuli itu membawa kembali ikan ikan tadi ke rumahku. 


Setibanya di rumah, ayah langsung menceritakan kisah tadi kepada ibu. 
Ibuku meminta agar ia ditahan dulu agar ia ikut makan ikan. Setelah itu, ia 
baru boleh pergi. Ketika hal ini disampaikan kepada kuli itu, ia berkata, “Maaf, 
aku sedang berpuasa.’ Ayahku berkata agak memaksa, ‘Kalau begitu, petang 
nanti kamu datang lagi kemari dan berbuka di sini!” Kuli itu berkata, “Biasanya, 
jika aku telah pergi, aku tidak kembali lagi. Namun kali ini mungkin saja aku 
akan pergi ke masjid sebelah, dan petang nanti aku akan kembali ke sini untuk 
memenuhi undanganmu.” la pun pergi ke masjid di dekat rumah. Setelah 
Maghrib, ia datang dan makan bersama kami. Setelah makan, kami 
menyiapkan baginya sebuah kamar kecil untuk beristirahat. 


Di sebelah rumah kami, ada seorang wanita yang lumpuh. Kami amat 
terkejut ketika melihatnya sudah sehat wal afiat. Kami bertanya kepadanya, 
bagaimana ia dapat sembuh? la menjawab, “Aku berdoa kepada Allah 
Subhaanahu wata'ala dengan wasilah tamumu itu, Ya Allah, dengan 
keberkahan tamu ini, sembuhkanlah aku.” Maka aku langsung sembuh.” Ketika 
kami akan menemui kuli itu, ternyata ia telah pergi. Kamarnya masih tertutup 
tanpa diketahui ke mana perginya.” 


Kisah ke-9 
Ada suatu kisah tentang seorang syaikh yang kakinya penuh koreng. Para 
thabib berkata, “Jika kakinya tidak dipotong, maka akan membahayakan.” 


Khusyu?” dan Khudhu' Dalam Shalat 309 


Ibunya berkata, “Jika hendak memotong kakinya, tunggulah saat ia sedang 
khusyu' shalat.” Kemudian kakinya dipotong saat ia shalat dan dia tidak 
merasa. 


Kisah ke-10 
١ Syaikh Abu Amir Rahmatullah “alaih berkata, “Aku melihat seorang 
hamba sahaya wanita sedang dijual dengan harga sangat murah. Hamba 
sahaya itu kurus kering sehingga perut dan punggungnya hampir bersentuhan, 
rambutnya pun acak-acakan. Aku kasihan melihatnya, sehingga aku 
membelinya. Aku berkata kepadanya, “Ayo kita ke pasar untuk berbelanja 
keperluan Ramadhan!” Hamba itu menjawab, “Aku bersyukur kepada Allah 
Subhaanahu wata'ala, Dia. menjadikan semua bulan sama saja bagiku.” 
Ternyata ia berpuasa terus-menerus setiap hari dan shalat sepanjang malam. 
Ketika hampir tiba hari raya, aku berkata, “Besok engkau pergi ke pasar 
bersamaku untuk berbelanja keperluan hari raya.’ Ia menyahut, ‘Wahai 
tuanku, engkau terlalu sibuk dengan dunia ini.” Setelah mengucapkan kata- 
kata itu, ia masuk ke kamarnya, lalu shalat sambil membaca perlahan ayat 
demi ayat, sampai ayat: 


Mp‏ ےو و سا و 
من وراه جهنم وَيِسْق من ماع Onde‏ 
‘Di hadapannya ada Jahannam dan ia akan diberi minum dari air nanah.”‏ 
(Q.S. Ibrahim: 16) 3‏ 


Berkali-kali ia membaca ayat di atas, kemudian ia menjerit dan meninggal 
dunia.” 


Kisah ke-11 

Dikisahkan ada seorang sayyid yang telah shalat selama dua belas hari 
dengan satu wudhu, dan ia tidak sempat berbaring di ranjangnya selama lima 
belas tahun, bahkan beberapa hari ia tidak sempat makan. 


Peristiwa-peristiwa seperti itu banyak terjadi di kalangan para ahli 
mujahadah. Semangat mereka sangat sulit untuk ditiru. Memang untuk itulah 
Allah Subhaanahu wata'ala menjadikan mereka. . 


Kisah ke-12 

Ada juga orang-orang besar, yang mereka mempunyai kesibukan- 
kesibukan urusan dunia, tetapi semangat mereka dalam urusan agama sulit 
kita tiru. Khalifah Umar bin Abdul Aziz Rahmatullah “alaih adalah salah seorang 
khalifah yang terkenal setelah Khulafaur Rasyidin. Bahkan, ia dimasukkan 
sebagai salah seorang di antara Khulafaur Rasyidin. Istrinya pernah berkata, 
“Mungkin banyak orang yang lebih mementingkan wudhu dan shalat daripada 
suamiku, tetapi tidak pernah kulihat orang yang lebih takut kepada Allah 
Subhaanahu wata'ala daripada suamiku. Setelah Shalat Isya', ia akan terus 
duduk di atas sajadahnya, berdoa sambil mengangkat tangan dan terus 
menangis hingga kantuk menyerangnya. Lalu, jika ia bangun, ia kembali 
“menangis dan bermunajat kepada Allah Subhaanahu wata'ala.” Diceritakan 
setelah menjadi khalifah, ia tidak pernah mandi janabat (tidak pernah tidur 


+ 


310 Kitab Fadhilah Shalat , 


bersama istrinya). Padahal, istrinya adalah putri Khalifah Abdul Malik. 


Khalifah Abdul Malik telah memberi putrinya perhiasaan dan permata 
yang melimpah. Di antaranya, sebuah permata yang indah tiada tara. Khalifah 
Umar bin Abdul Aziz Rahmatullah “alaih berkata kepada istrinya, “Ada dua hal 
yang harus engkau pilih salah satu di antara keduanya. Pertama, engkau 
serahkan seluruh perhiasan itu karena Allah, lalu aku masukkan semuanya ke 
Baitul Maal. Atau yang kedua, engkau bercerai denganku (dan perhiasan itu 
kamu bawa). Aku tidak suka, berkumpul dengan harta-harta tersebut dalam 
satu rumah.” Istrinya menjawab, “Apakah artinya harta? Meskipun memiliki 
harta beberapa kali lipat, aku tidak sanggup berpisah denganmu.” Lalu, ia 
menyerahkan semua hartanya ke Baitul Maal. 


Setelah Khalifah Umar bin Abdul Aziz Rahmatullah 'alaih wafat, yang 
menjabat sebagai Khalifah adalah Yazid bin Abdul Malik. Yazid berkata kepada 
saudara perempuannya (istri Khalifah Umar bin Abdul Aziz Rahmatullah 
“alaih), “Jika engkau mau, akan kukembalikan semua perhiasanmu dari Baitul 
Maal.” Istri Khalifah Umar bin Abdul Aziz Rahmatullah “alaiha menjawab, 
“Semasa hidup suamiku saja perhiasan itu tidak membuatku gembira, 
bagaimana mungkin perhiasan itu membuatku gembira sedangkan suamiku 
telah wafat.” 


Ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz Rahmatullah “alaih menderita sakit 
yang menyebabkan kematiannya, ia menanyakan penyakitnya kepada orang- 
orang di sekitarnya. Seseorang menjawab, “Ada yang menduga ini sihir.” ia 
berkata, “Tidak, ini bukan sihir.” Kemudian ia memanggil seorang hambanya 
dan bertanya, “Mengapa engkau meracuni aku?” Hambanya menjawab, “Aku 
dirayu dengan uang seratus dinar dan janji akan dibebaskan.” Khalifah Umar 
bin Abdul Aziz Rahmatullah ‘alaih menyuruh hambanya tersebut mengambil 
dan menyerahkan uang itu kepadanya. Selanjutnya Khalifah Umar bin Abdul 
Aziz Rahmatullah ‘alaih memasukkan uang itu ke Baitul Maal. Kemudian ia 
berkata kepada hambanya itu, “Pergilah ke suatu tempat yang tidak dapat 
dijumpai oleh siapa pun!” 

Menjelang wafatnya, Maslamah Rahmatullah “alaih mengunjunginya dan 
berkata, “Engkau memperlakukan anak-anakmu dengan perlakuan yang tidak 
pernah dilakukan oleh orang lain. Engkau tidak meninggalkan uang sepeser 
pun untuk ketiga belas anakmu itu.” Khalifah Umar bin Abdul Aziz 
Rahmatullah “alaih menjawab, “Dudukkanlah aku.” la pun duduk lalu berkata, 
“Aku tidak pernah mengurangi hak-hak mereka dan aku tidak memberi hak 
orang lain kepada mereka. Jika mereka anak-anak yang shalih, maka cukuplah 
Allah Subhaanahu wata'ala sebagai penjaminnya, sebagaimana firman-Nya: 


Sena 
‘Dan Dia adalah yang menanggung orang-orang yang shalih.” (Q.S. Al-A'Raaf: 
196) 
Namun, jika mereka pendosa, maka aku tidak peduli dengan mereka.” 


Khusyu” dan Krucnu' Jalar Saaist 311 
“ 


Kisah ke-13 

Dikisahkan, Imam Ahmad bin Hambal Rahmatullah 'alaih, seorang ulama 
figih yang terkenal, meskipun siang hari selalu sibuk dengan masalah figih, 
namun dalam sehari semalam masih shalat sunnah tiga ratus rakaat. 
Sedangkan Syaikh Sa'id bin Jubair Rahmatullah “alaih pernah mengkhatamkan 
tiga puluh juz Al-Qur'an dalam satu rakaat. 


Syaikh Muhammad bin Munkadir Rahmatullah “alaih, seorang hafizh 
hadits, pernah bertahajjud dan menangis tiada henti. Seseorang bertanya 
kepadanya, “Mengapa engkau menangis?” la menjawab, “Terbaca dalam 
giraatku ayat ini: 


TP‏ واا )وکو واو قوس 
DER akad Ga sad NG‏ 
“Dan jelas bagi mereka (azab) dari Allah yang belum pernah mereka duga‏ 
(sebelumnya)." (Q.S. Az-Zumar: 47)‏ 
Dan ayat sbelum ayat ini berbunyi: “Dan sekiranya orang-orang yang zhalim‏ 
mempunyai seluruh apa yang ada di bumi dan ditambah lagi sebanyak itu,‏ 
niscaya mereka akan menebus diri dengannya agar selamat dari siksa yang‏ 
buruk pada Hari Kiamat”. Menjelang wafatnya, Syaikh Muhamad bin‏ 
Munkadir Rahmatullah “alaih sangat cemas, ia berkata, “Aku takut terhadap‏ 
ayat ini.”‏ 


Kisah ke-14 

Syaikh Tsabit Bunani Rahmatullah “alaih, seorang hafizh hadits, selalu 
menangis jika bermunajat kepada Allah Subhaanahu wata'ala. Seseorang 
berkata kepadanya, “Matamu akan buta jika terus-menerus menangis.” Ia 
menyahut, “Apa gunanya mata jika bukan untuk menangis?” Ia berdoa kepada 
Allah Subhaanahu wata'ala, “Ya Allah, jika Engkau perkenankan seseorang 
shalat di dalam kubur, maka perkenankanlah aku melakukannya.” Syaikh Abu 
Sinan Rahmatullah “alaih berkata, “Demi Allah, aku termasuk orang yang 
memakamkan Syaikh Tsabit Bunani Rahmatullah “alaih. Setelah dikubur, 
sebongkah batu bata liang lahat terjatuh. Kulihat ia sedang berdiri 
mengerjakan shalat. Aku berkata kepada temanku, “Lihatlah apa yang terjadi!” 
la berkata kepadaku agar aku diam. Setelah selesai acara penguburan, kami 
mengunjungi rumahnya. Kami bertanya kepada putrinya tentang amalan 
ayahnya. la balik bertanya, “Mengapa kalian menanyakan hal itu?” Lalu, kami 
menceritakan kejadian tadi kepadanya. Akhirnya, ia berkata, “Selama lima 
puluh tahun, ayahku selalu berdoa di setiap Shalat Tahajjud dan Shalat 
Shubuhnya, “Ya Allah perkenankan aku untuk shalat di dalam kubur, jika 
Engkau membolehkan hal itu kepada seorang hamba-Mu.” (dari Kitab 
Igamatul Hujjah) 


Kisah ke-15 (Kumpulan kisah-kisah pendek) 

Semua orang tahu siapa Imam Abu Yusuf Rahmatullah “alaih. la adalah 
seorang ulama, juga seorang Gadhi Gudhat (hakim tertinggi). Meskipun selalu 
sibuk dengan urusan keilmuan dan pengadilan, setiap hari ia sempat shalat 


ten b A‏ ا ات 


312 Kitab Fadhilah Shalat i , 


“ sunnah dua ratus rakaat. 


Syaikh Muhammad bin Nashr Rahmatullah “alaih adalah seorang 
muhaddits terkenal. Kekhusyu'annya dalam shalat tidak ada bandingannya. 
Pernah ketika ia sedang shalat, seekor lebah menyengat dahinya hingga 
berdarah, namun ia tetap tidak bergerak dan kekhusyu'annya tidak terganggu 
sedikit pun. Dikatakan, jika ia berdiri di dalam shalat, ia tidak bergerak sedikit 
pun seperti kayu yang ditancapkan. 

Syaikh Bagi bin Mukhallad Rahmatullah “alaih mengkhatamkan satu 
khataman Al-Our'an dalam tiga belas rakaat Tahajjud dan Witirnya setiap 
malam. 


Syaikh Hannad Rahmatullah “alaih adalah seorang muhaddits. Seorang 
muridnya mengatakan bahwa dia selalu menangis. Suatu ketika, dia mengajar 
kami di pagi hari. Sesudah mengajar, dia berwudhu lalu shalat sunnah hingga 
tergelincir matahari. Kemudian dia pulang sebentar ke rumahnya dan kembali 
lagi untuk mengimami Shalat Zhuhur. Setelah selesai Shalat Zhuhur, dia 
langsung shalat sunnah hingga Ashar. Selanjutnya dia mengimami Shalat Ashar 
dan membaca Al-Qur'an hingga" waktu Maghrib. Seusai Maghrib murid 
tersebut pulang ke rumahnya dan berkata kepada tetangga Syaikh Hannad 
Rahmatullah “alaih, “Aku betul-betul takjub dengan ibadahnya. Dia betul-betul 
ahli ibadah.” Para tetangganya berkata, “Beliau sudah biasa melakukannya 
selama tujuh puluh tahun. Jika engkau melihat ibadahnya malam hari, maka 
engkau akan lebih takjub lagi.” 


Syaikh Masruq Rahmatullah “alaih adalah seorang muhadiits, istrinya 
berkata, “Masrug selalu mengerjakan shalat dengan rakaat yang sangat 
panjang sampai kedua betisnya bengkak-bengkak, sehingga saya menangis di 
belakangnya karena kasihan melihat keadaannya.” 

Diriwayatkan bahwa Syaikh Sa'id bin Musayyib Rahmatullah “alaih, 
selama lima puluh tahun Shalat Shubuh dengan wudhu Shalat Isya'. 
Diriwayatkan bahwa Syaikh Abul Muktamir Rahmatullah “alaih mengerjakan 
hal itu selama empat puluh tahun. Imam Ghazali Rahmatullah 'alaih 
meriwayatkan dari Syaikh Abu Thalib Makki Rahmatullah “alaih bahwa 
menurut riwayat yang mutawatir,” ada sekitar empat puluh tabi'in yang biasa 
mengamalkan Shalat Shubuh dengan wudhu Shalat Isya' selama bertahun- 
tahun, rata-rata empat puluh tahun. (dari Kitab /t-haf) 


Imam Abu Hanifah Rahmatullah “alaih juga terkenal dengan amalan 
seperti itu. Selama tiga puluh, empat puluh, atau lima puluh tahun, Shalat 
Shubuh dengan wudhu Shalat Isya’. Perbedaan bilangan ini disebabkan 
perbedaan riwayat, bergantung pada lamanya pengetahuan masing-masing 
perawi. Diriwayatkan bahwa kebiasaannya hanya tidur sebentar di waktu 
siang. Dia mengatakan, tidur siang itu diperintahkan dalam hadits. 


Dikisahkan bahwa kebiasaan imam Syafi'i Rahmatullah “alaih 


28 Perawinya sangat banyak sehingga cerita itu dipastikan kebenarannya. 


Khusyu' dan Khudhu' Dalam Shalat 313 


mengkhatamkan Al-Qur'an enam puluh kali pada bulan Ramadhan dalam 
shalat. Seseorang berkata, “Aku pernah tinggal bersama Imam Syafi'i 
Rahmatullah “alaih beberapa hari. Kulihat beliau tidur malam hanya sebentar.” 

Imam Ahmad bin Hambal Rahmatullah “alaih biasa shalat sunnah tiga 
ratus rakaat setiap hari. Setelah ia dipenjarakan oleh raja dan disiksa dengan 
cambuk hingga lemah, ia mengurangi shalatnya menjadi 150 rakaat setiap 
hari. Ketika itu umurnya kurang lebih 80 tahun. 

Dikisahkan bahwa Syaikh Abu 'Attab Sulami Rahmatullah “alaih selalu 
berpuasa siang hari dan menangis malam hari selama empat puluh tahun. 

Selain kisah-kisah di atas, masih ada ribuan kisah amal mereka yang telah 
diberi taufik, seperti yang tertulis dalam kitab-kitab sejarah. Sebagai contoh 
dan teladan bagi kita, kisah-kisah di atas sudah mencukupi. Semoga Allah 
Subhaanahu wata'ala dengan limpahan rahmat-Nya memberi taufik kepada 
saya dan para pembaca untuk meniru jejak para shalihin ini. Amin. 


PASAL 3 


HADITS-HADITS MENGENAI 
IKHLAS, KHUSYU' DAN KHUDHU" 


Sebagian Orang Hanya Mendapatkan Sedikit Pahala dalam Shalatnya 
Hadits Ke-1 


d) pig aks sê رَسْوْلَ اللو صل الله‎ ba OB AE Ah AA Ge ڪن عبار ُن يار‎ DA 
ربعا‎ Aa Gen AA (33 G3 الدج نرف وما کوب له إلا عُشْوُ‎ 


23 


HN (رواةأبوداود . وقألالمدزري فى الترغيب روا أب داودوالنسان واب ن حبّان صحیحه بنحوةاه وعزادؤ‎ - Ga GN 
kale sya المنثورأخر ج أحمن عن أي اليسر‎ AN إلى أحمد وای داود وا بن حبّان ورقم له بالصحيح . ولى المنتخب عزاه إلى أحمس أيضا وفى‎ 
حسس واسم أي‎ alaa heh jrah ANG قال السنذرئي‎ ASEAN م نيصل‎ KE NAN JAN 
الهسو كامب بن عبرو السلمي شهد بدرااه)‎ 

Dari Sayyidina “Ammar bin Yasir Radhiyallahu ‘anhuma, ia mendengar Baginda” 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Sesungguhnya ketika 
seseorang selesai (dari shalatnya) ada yang tidak mendapatkan pahala kecuali 
sepersepuluh,  sepersembilan, seperdelapan, sepertujuh, seperenam, 
seperlima, seperempat, sepertiga, dan seperdua dari pahala shalatnya.” 
(H.R. Abu Dawud) 
Faidah 

Maksudnya, semakin seseorang itu ikhlas dan khusyu” dalam shalatnya, 


0 
19 Akibat penentangannya terhadap pendapat sebagian ulama pemerintah yang berfaham 
menyeleweng (Mu'tazilah) pada zaman pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun. . 


314 Kitab Fadhilah Shalat 


maka pahala yang ia peroleh akan semakin banyak. Ada sebagian orang yang 
memperoleh pahala sepersepuluh atau setengahnya, bahkan ada yang kurang 
dari sepersepuluh atau lebih dari setengahnya. Ada juga yang memperoleh 
seluruh pahala, dan ada pula yang tidak mendapatkan pahala sama sekali. 


Disebutkan dalam sebuah hadits, bahwa Allah Subhaanahu wata'ala 
memiliki satu timbangan khusus untuk menimbang shalat fardhu. Jika terdapat 
kekurangan dalam timbangan seseorang, ia akan dituntut pada Hari Hisab 
kelak. Disebutkan dalam beberapa hadits bahwa yang pertama kali akan hilang 
dari manusia adalah kekhusyu'an dalam shalat, sehingga akan terjadi suatu 
masa tidak akan didapati lagi satu pun orang yang khusyu' dalam seluruh 
jamaah orang yang shalat. (dari Kitab Jami'ush Shaghir) 


Shalat yang Sempurna Membersihkan Dosa-Dosa 
Hadits Ke-2 


lan fa s2 Sa Oa, 78 جم‎ AES ع الم‎ age, 
الوا‎ Sa قال رم رول اللو صل‎ JG عَنْهُ‎ AN عَنْ اتی رضي‎ G3 
Y 1] Pa pad A pena WA Sa 
peka NA APA AA اما‎ e 


H 0 


مُسْفِرَةتَقُوْلُ Kas‏ حف | AA Paan aa‏ 
ها SAE‏ رجت و زا فد تقل یمد الها 


BO an Kena AG ea Seni A‏ صرب بِهَاوَجْهُهُ (رواة 
OVAL OA‏ عن واد نط وق KAN NIN A‏ 
قول کہا Baa a i AS LENSA sG kas Paulo‏ 

DA es a A‏ الصغير حديث عبآدةإلى الطيالسي وقال صحبيح) 
Diriwayatkan dari Sayyidina Anas Radhiyallahu “anhu, Baginda “Rasulullah‏ 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Barangsiapa shalat lima kali pada‏ 
waktunya dan menyempurnakan wudhunya, dan menyempurnakan‏ 
berdirinya, khusyu'nya, rukuknya, dan sujudnya, maka shalat (seperti ini)‏ 
menjadi putih lagi bersinar, dan shalat itu akan berdoa, “Semoga Allah‏ 
Subhaanahu wata'ala menjagamu sebagaimana engkau menjagaku.' Dan‏ 
barangsiapa shalat tidak pada waktunya, tidak menyempurnakan wudhunya,‏ 
tidak menyempurnakan khusyu'nya, rukuknya, dan sujudnya, maka shalat‏ 
(seperti ini) menjadi hitam lagi gelap, dan shalat itu akan berdoa keburukan,‏ 
“Semoga Allah Subhaanahu wata'ala menyia-nyiakanmu sebagaimana kamu‏ 
telah menyia-nyiakanku.' Sehingga jika shalat itu telah sampai di tempat yang‏ 
dikehendaki oleh Allah Subhaanahu wata'ala, shalat itu akan dilipat seperti‏ 
kain buruk, lalu dilemparkan ke muka orang yang shalat tersebut.”‏ 
(H.R. Thabarani, dari Kitab At-Targhib)‏ 


Faidah 
Sungguh berbahagia seseorang yang sempurna shalatnya, sehingga shalat 
sebagai ibadah yang terpenting di sisi Allah Subhaanahu wata'ala akan berdoa 


Khusyu’ dan Khudhu" Dalam Shalat 315 


kebaikan untuknya. Pada umumnya, orang mengerjakan shalat dengan asal- 
asalan saja, dari rukuk langsung sujud, dan dari sujud ketika kepala belum 
tegak sudah sujud kedua, seperti burung gagak yang mematuk makanannya. 
Shalat seperti ini, akan merugikan dirinya sebagaimana tersebut dalam hadits 
di atas. Jika ia merusak shalatnya, maka shalat itu akan mendoakan keburukan 
baginya. Itulah yang menyebabkan Kaum Muslimin pada umumnya tertindas 
dan selalu ditimpa keburukan demi keburukan. (dari Kitab At-Targhib) 


Diceritakan dalam sebuah hadits yang semakna dengan hadits Mi atas, 
dengan tambahan bahwa barangsiapa shalat dengan khusyu' dan khudu' maka 
pintu-pintu langit akan terbuka lebar baginya. Shalat itu akan bersinagterang 
dan akan membela orang yang mengerjakan shalat seperti itu di hadapan 
Allah Subhaanahu wata'ala. Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam 
bersabda, “Permisalan orang yang rukuknya tidak sempurna, pungungnya 
tidak rata, seperti wanita hamil yang keguguran sebelum waktunya 
melahirkan.” (dari Kitab At-Targhib) 


Sebuah hadits menyebutkan, “Banyak orang yang berpuasa tetapi tidak 
memperoleh apa pun dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Banyak Orang 
yang Shalat Tahajjud, tetapi ia tidak memperoleh apa pun dari shalatnya 
kecuali berjaga.” Sayyidatina “Aisyah Radhiyallahu ‘anha berkata, “Aku 
mendengar Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Pada, 
Hari Kiamat kelak, akan hadir di hadapan Allah Subhaanahu wata'ala orang 
yang mengerjakan shalat lima waktu pada waktunya, wudhunya sempurna, 
serta khusyu' dan khudhu' dalam shalatnya, Allah Subhaanahu wata'ala 
berjanji akan menyelamatkan mereka dari azab-Nya. Barangsiapa yang hadir 
tanpa membawa shalat seperti itu di hadapan-Nya, maka tidak ada perjanjian 
dengan-Nya. Mungkin dengan rahmat-Nya akan diampuni atau mungkin juga 
akan disiksa.” 


Suatu ketika, Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam menemui 
para shahabat Radhiyallahu 'anhum dan bertanya, “Tahukah kalian, apa yang 
telah difirmankan Allah Subhaanahu wata'ala?” Para shahabat Radhiyallahu 
“anhum menjawab, “Allah dan Rasul-Nyalah yang lebih mengetahui.” Beliau 
bertanya hingga tiga kali, dan para shahabat Radhiyallahu “anhum selalu 
menjawab dengan jawaban yang sama. Beliau bersabda, “Allah Subhaanahu 
wata'ala bersumpah dengan kebesaran dan kemuliaan-Nya, Allah Subhaanahu 
wata'ala berfirman, “Akan Aku masukkan orang-orang yang mengerjakan 
shalatnya lima waktu pada waktunya ke dalam surga. Sedangkan orang-orang 
yang menyia-nyiakannya, itu terserah kepada-Ku, aku akan mengampuni 
dengan rahmat-Ku atau Aku akan mengazabnya.” 


Kekurangan dalam Shalat Fardhu akan Disempurnakan dengan Shalat 
Sunnah 
Hadits Ke-3 

L] 


03 -PA 00 وش‎ > A “rs 
JAG: Iga akas الله عَلَيْهِ‎ Ho ادلو‎ Ogan ل : سيعت‎ 


5 
È: 
5 
$ 
e 
$ 


4 
316 Kitab Fadhilah Shalat 


esr‏ اول صو DA Peti‏ ےو عار ساي aan g~ >f‏ ا Ke‏ عه 
alan asa Mala sala‏ من عَمَلِهِ Sa‏ َإنْ baka‏ فَقَنْ Ob HK AN‏ 


aaa NE D IA‏ دك NK ag bh DEN NG aaa‏ اسه a‏ سل وم سام 
ba‏ ڪاپ mai‏ ون PEN‏ ِن فَرِيْصَة َال الدب GUN GEN‏ من يمل 
cor than, an NATAH‏ عار ane E‏ 
SA dag yA Ga FE NG k‏ عله على EUS‏ روى الترمزي وحشنه Ga‏ واس ماجه 
والحاكم i eiis ANG anios‏ الكنى عن ابن عبر E NT‏ لکلا لکش KEB‏ 
êngg NJAJAN ngka‏ بطوله بمعنى حريث البأبوفيه ذكر الصيأم والزكة نحو الصلاة. PENA Ada‏ أنس رفعه 
NONA AAU KESAN Hee SETAN berada AE FAN SIN‏ صاوعَبْرٍ ي Ge‏ 
تبث pan NGA LUSA aa EK ga‏ فيه ذكر الزكاة والصدقة وفيه أيضآ خر حابن مأجة والحا كم عن تميم 
الدارى مرفوعا LAGU‏ ِهِ العبس يوم القيامة صلؤته الحريث وف أخره ثم الركوة مثل ذلك ثم تؤخل الأعمآل حسب ذلك وعزاة 
السيوطي ف الجامة إلى أحمد وألداود والحاكم وا بن مأجة ورقم له بالصحيح) 
Dari Sayyidina Abu Hurairah Radhiyallahu “anhu, ia berkata, “Aku mendengar‏ 
Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Sesungguhnya‏ 
amal seorang hamba yang pertama kali akan dihisab pada Hari Kiamat adalah‏ 
shalat fardhunya. Jika baik shalatnya, maka ia akan beruntung dan selamat.‏ 
Sebaliknya, jika buruk shalatnya, maka ia akan merugi. Jika ditemui ada‏ 
kekurangan dalam shalat fardhunya, maka Rabb berkata (kepada malaikat),‏ 
“Lihatlah (catatannya), apakah hamba-Ku memiliki amalan shalat sunnah?”‏ 
Maka kekurangan dalam shalat fardhu itu akan disempurnakan dengan‏ 
shalat-shalat sunnah. Lalu amalan lainnya akan dihisab seperti itu (zakat,‏ 
puasa, dan lain-lain)” (H.R. Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Hakim, dari‏ 
Kitab Durrul Mantsur)‏ 


Faidah 

| Berdasarkan hadits tersebut dapat diketahui bahwa seseorang hendaknya 
membekali diri dengan shalat-shalat sunnah, sehingga jika dalam shalat 
fardhunya terdapat kekurangan, akan disempurnakan oleh shalat sunnahnya 
di dalam timbangan. Banyak orang berpendapat, jika shalat fardhu dilakukan 
dengan sempurna, itu sudah mencukupi dan merupakan keberuntungan 
besar. Sedangkan mengerjakan shalat-shalat sunnah adalah amalan orang- 
orang khusus. Memang benar, jika shalat fardhu sudah sempurna, itu sudah 
cukup. Tetapi mengerjakan shalat fardhu secara sempurna (syarat, rukun, 
sunnah, serta adabnya) bukanlah perkara yang mudah. Sedikit banyak terjadi 
kekurangan di sana sini. Karena itulah shalat-shalat sunnah pun penting untuk 
dilaksanakan. 

Ada sebuah hadits yang lebih jelas daripada hadits di atas, bahwa shalat 
adalah ibadah yang pertama kali difardhukan Allah Subhaanahu wata'ala, 
amal yang pertama kali dilaporkan kepada Allah Subhaanahu wata'ala, dan 
amal yang pertama kali dihisab pada Hari Kiamat. Jika dalam shalat-shalat 
fardhu terdapat kekurangan, akan disempurnakan dengan shalat sunnah. 
Demikian pula puasa, jika ada kekurangan dalam puasa wajib, akan 
disempurnakan oleh puasa sunnah. Begitu pun dalam zakat serta amalan lain, 
jika ternyata setelah ditambah dengan amalan sunnah dan ditimbang 


7 
Khusyu? dan Khudhu' Dalam Shalat “317 


pahalanya menjadi lebil: berat daripada amal keburukannya, maka ia akan 
masuk surga dengan gembira. Jika tidak, ia akan dilemparkan ke Neraka 
Jahannam. Itulah sebabnya, apabila ada orang yang baru masuk Islam, yang 
pertama kali diajarkan oleh Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam 
kepadanya adalah shalat. 


Amalan Pertama yang Kali akan Dihisab pada Hari Kiamat adalah Shalat 
Hadits Ke-4 
1 


و صو et‏ 2 وشم س2 نرم Tel‏ 03 

عَنْ عَبْنٍ اله بن در ھک : قال رمل US Sea Sad‏ وسم : SABUN‏ 
ENI Jana Ig‏ اکت صل ساد و تقس ساد PEAS‏ 
SS Maa NENI‏ 


BA 


PAN NG ورل ونه‎ AT BEN GARA NEKI aa paga A Sendu ع نأل هرير:‎ 


ANU 


ala skak KA AE Kep‏ البزار JB,‏ لانعلمه مرفوعاإلآمن حريث المغيرة بن مسلم JB‏ الحافظ وإسناده حسن اه وأخرج مالك فى 
الموط أن عبر بن الخطا ب كتب إلى Ae‏ إن أه مأموركم عدري الصلاة من حفظها أو bat‏ عليها حفظ دينه ومن ضيّعها Clay‏ 
GUN‏ 
Dari Sayyidina Abdullah bin Gurth Radhiyallahu “anhu, ia mengatakan Baginda‏ 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Pertama kali yang akan‏ 
dihisab pada diri seorang hamba pada Hari Kiamat adalah shalat. Apabila baik‏ 
dan sempurna shalatnya (diterima), maka baik juga (diterima) seluruh‏ 
amalnya. Apabila buruk shalatnya (tidak diterima), maka buruk juga (tidak‏ 
diterima) seluruh amalnya.” (H.R. Thabarani, dari Kitab At-Targhib)‏ 


Ketika menjadi khalifah, Sayyidina Umar bin Khaththab Radhiyallahu “anhu 
mengeluarkan pengumuman ke seluruh pimpinan wilayah, “Sesungguhnya 
yang paling aku pentingkan di antara semuanya adalah shalat. Barangsiapa 
menjaga shalatnya dengan penuh perhatian, ia akan menjaga agama dan 
bagian-bagiannya dengan penuh perhatian. Barangsiapa menyia-nyiakan 
shalat, ia akan lebih menyia-nyiakan bagian-bagian agama yang lainnya.” 
Faidah 

Hadits di atas dan pengumuman Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu, 
semakna dengan hadits lain yang menyatakan bahwa setan selalu takut 
kepada seorang muslim selama ia menjaga dan menyempurnakan shalatnya. 
Karena rasa takutnya itu, setan tidak begitu berani menyesatkannya. Tetapi 
ketika ia mengabaikan shalatnya, setan semakin berani kepadanya. Setan akan 
menyesatkan, lalu memperdayainya sampai terjerumus ke dalam dosa- dosa 
besar. (dari Kitab Muntakhab Kanz) 


Inilah maksud firman Allah Subhaanahu wata'ala: 


hg” و‎ MT 
Oo... Kids TSI ن‎ KANG) 
“Sesungguhnya shalat itu mencegah dari perbuatan keji dan. mungkar.” 
)0.5. Al-Ankabut: 45) yang penjelasannya akan disampaikan nanti. 


318 Kitab Fadhilah Shalat 5 


Shalat yang Tidak Sempurna Sujud dan Rukuknya adalah Bentuk 
Pencurian yang Paling Hina 
Hadis Kes 


> 5 2و ف A‏ ا اماد AR NEA Par en‏ 
ae‏ الله بُ آي قاد رضي اله عَنْهُ عَنْ AAN IN GEA‏ قال: قال anda Un‏ 
او ر ا او 2 NEG‏ ده Î 2 A ۴ RE Neh‏ 

aa ae‏ آسْوَءُ الاس AIO LA G Na b pan GA pa‏ شرق صلاکه؟ 


كَل ANA) GAES, 5 AN‏ وف الترغيب santa‏ والطبراني وابن خزيمة ف صحيحه وقال صحيح 
الإستاداد وق مقاصد الحسنة حديث إن أسواء النأس S‏ روا أحمد والدارمي فى مستريهما من حريث الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن 
يحي بن أ ىكثير عن عبد الله ب نأي قتأدةعن أبيه مرقوعا و لفظ بحذ ف إنّ وصخحه ابن خزيمة والحاكم وقالإنه عل شرطهماو لم يخر جاه 
لروايةكاتب الأوزاعي له عنه عن يحي عن ای سلمة ع نای هريرة وروا أحمس أيضا aa al‏ مسدريهماً من حريث علي بن زيل عن سعين 
بن المسيّب عن أي سعيد الخدري به مرفوعا ورواية أي هريرة عنس ابن منيخ وف الباب عن عبد الله ابن المغفّل وعن النعمأن بن SA‏ عن 
مالك مرسلا ىآخرين اه وقآل المدزري ف الترغيب لحريث ابن مغل Laila,‏ معاجمه الثلاثة بإسناد uger‏ وقأل لحديث أي هريرة 
رواد الظبرائيَ فى الأوسط وا بن Ben‏ صحيحه والحاكم وقال صحيح الإسناد. قلت وحديث أي قتادة واي سعيد ذكرهما السيوطي فى الجامع 
الصخير ورق م بألضحيح). 

Dari Sayyidina Abdullah bin Abi Qatadah Radhiyallahu "anhu, dari ayahnya 
Radhiyallahu “anhu, ia mengatakan bahwa Baginda Rasulullah Shallallahu 
“alaihi wasallam bersabda, “Seburuk-buruk pencuri ialah seseorang yang 
mencuri shalatnya.” Shahabat Radhiyallahu ‘anhum bertanya, “Ya Rasulullah, 
bagaimana ia mencuri shalatnya?” Beliau menjawab, “la . tidak 


'menyempurnakan rukuk dan sujudnya.” (H.R. Darami, Ahmad, Thabarani, dan 
Ibnu Khuzaimah, dari Kitab At-Targhib) 


Faidah 

Kandungan hadits di atas, juga banyak disebutkan dalam beberapa hadits. 
Pertama, hendaknya diperhatikan bahwa mencuri itu sendiri sudah 
merupakan perbuatan yang hina, dan orang yang mencuri akan dipandang 
orang yang hina. Kedua, dalam pencurian, ada bentuk pencurian yang paling 
hina, yaitu tidak menyempurnakan rukuk dan sujud ketika shalat, seperti 
sabda Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam di atas. Sayyidina Abu Darda' 
Radhiyallahu “anhu mengatakan bahwa Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi 
wasallam pernah memandang ke langit, lalu bersabda, “Kini waktunya ilmu 
akan dicabut dari dunia (pada waktu itu Allah Subhaanahu wata'ala 
menampakan kepada Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam bagaimana 
ilmu dicabut dari dunia).” Sayyidina Ziyad Radhiyallahu “anhu bertanya, 
“Bagaimana ilmu akan dicabut, sedangkan kita masih membaca Al-Qur'an, dan 
kami juga mengajarkan Al-Qur'an kepada anak-anak kami (dan anak-anak kami 
akan mengajarkannya kepada anak-anak mereka, dan begitu juga 
seterusnya)?” Baginda Nabi Shallallahu. “alaihi wasallam bersabda, “Wahai 
Ziyad, dulu aku menganggapmu sebagai orang yang paham. Kaum Yahudi dan 
Nasrani juga mengajarkan Taurat dan Injil. Apakah hal itu memberikan faidah 
kepada mereka?” 


Khusyu? dan Khudhu" Dalam Shalat 9 


Setelah mendengar hadits ini, seorang murid Sayyidina Abu Darda' 
Radhiyallahu “anhu pergi kepada Sayyidina Ubadah Radhiyallahu “anhu, lalu 
membacakan hadits Sayyidina Abu Darda’ Radhiyallahu “anhu tersebut 
kepadanya. Sayyidina Ubadah Radhiyallahu “anhu berkata, “Abu Darda' benar, 
Maukah aku beritahukan yang pertama kali akan dicabut dari dunia? Yang 
pertama kali akan dicabut adalah kekhusyu'an dalam shalat. Kelak engkau 
akan melihat di dalam suatu masjid yang penuh dengan jamaah, tidak ada 
seorang pun yang khusyu' dalam shalatnya.” Sayyidina Hudzaifah Radhiyallahu 
“anhu yang dikenal sebagai ‘Penyimpan Rahasia Nabi’ berkata, “Yang pertama 
kali akan dicabut dari dunia ialah khusyu' dalam shalat.” (dari Kitab Durrul 
Mantsur) 

Sebuah hadits menyatakan bahwa Allah Subhaanahu wata'ala tidak 
mempedulikan shalat seseorang yang tidak menyempurnakan rukuk dan 
sujudnya. Hadits lain menyebutkan, “Ada seseorang yang shalat selama enam 
puluh tahun, namun tidak ada satu pun shalatnya yang diterima Allah 
Subhoanahu wata'ala. Karena kadangkala dalam shalat dia, rukuknya 
sempurna, tetapi sujudnya tidak sempurna atau sujudnya sempurna, tetapi 
rukuknya tidak sempurna.” 


Syaikh Mujaddid Alfi Tsani Rahmatullah “alaih menulis dalam surat- 
suratnya, tentang pentingnya menjaga shalat. Dia menulis banyak hal dalam 
surat-suratnya, yang salah satu di antaranya menyebutkan bahwa kita 
hendaknya sungguh-sungguh memperhatikan masalah merapatkan jari-jari 
tangan ketika sujud dan merenggangkannya ketika rukuk. Aturan syari'at, 
merapatkan dan merenggangkan jari dalam shalat, bukannya tidak ada 
manfaatnya. Bahkan, amat penting kita memperhatikan adab-adab yang 
seolah-olah kecil ini. Dia menulis bahwa menumpukan pandangan ketika 
berdiri ke tempat sujud, ketika rukuk ke kaki, ketika sujud ke hidung, dan 
ketika duduk ke tangan, ini menyebabkan kekhusyu'an dalam shalat dan 
memudahkan mendapatkan ketawajjuhan. Jika adab-adab yang dianggap kecil 
ini saja bermanfaat bagi kita, bagaimana dengan adab-adab dan sunnah- 
sunnah yang lebih besar? Tentu manfaatnya lebih besar pula. 


Larangan Bergerak-gerak dalam Shalat 
Hadits Ke-6 


Ge ER Gal! per Ae رضي اه‎ AA 


e 


aN 


Oa akas ad thl Je ail سوت رول‎ e 


BI‏ ام ág HN ESA NS Kenang Hasi‏ ون ارا في 
الصَّلَاةِمِنْ كبام Baal‏ أخرجه الحکیم الترمزي ص طريق القاسم بن محمد عن أُسماء بنت ایی بكر عن أذ روما كذاقى 


ال وعزادالسيوطي ف الجامغ الصغير | mad‏ ف الحلية واب عدي ن الكامل ورق قم له بألضعفوذکر يضایر وايةا سن عساكر. ع نأبييكر 
من تما ال PEN aan‏ 


320 Kitab Fadhilah Shalat 


Dari Sayyidatina Ummu Ruman Radhiyallahu ‘anha, ibunda Sayyidatina 
“Aisyah Radhiyallahu “anha, ia berkata, “Sayyidina Abu Bakar Ash-Shiddig 
Radhiyallahu 'anhu melihatku bergerak-gerak ketika shalat. Sayyidina Abu 
Bakar Radhiyallahu “anhu menghardikku dengan keras sehingga hampir saja 
aku membatalkan shalatku (karena takut). la berkata, “Aku mendengar 
Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, Vika seseorang 
` berdiri shalat, hendaklah menenangkan seluruh anggota badannya. Jangan 
bergerak-gerak seperti orang Yahudi. Sebab, tenangnya seluruh anggota 
badan ketika shalat termasuk kesempurnaan shalat.” (H.R. Hakim Tirmidzi, 
dari Kitab Durrul Mantsur) 
Faidah 
Masalah thuma'ninah dalam shalat telah banyak diriwayatkan dalam 
hadits. Biasanya Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam memandang ke 
arah langit, menunggu malaikat pembawa wahyu. Jika seseorang menunggu 
sesuatu, pandangannya akan tertuju ke arah sesuatu itu. Oleh karena itu, 5 
pandangan Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam terkadang tertuju ke 
atas ketika shalat. Namun ketika turun ayat: 
H 5 PPF 5 2 
oad saeh NGANGEN 
“Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang 
yang khusyu” dalam shalatnya.” (Q.S. Al- Mu'minuun: 1-2) 
Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam selalu mengarahkan pandangannya 
ke bawah. 


Banyak riwayat yang menyebutkan, sebelum turun ayat di atas para 
shahabat Radhiyallahu “anhum biasa memandang ke sana-kemari dalam 
shalatnya. Akan tetapi, setelah turun ayat di atas, pandangan para shahaHst 
Radhiyallahu “anhum tidak ke sana-kemari lagi. Mengenai ayat di atas, 
Sayyidina Abdullah bin Umar Radhiyallahu “anhuma berkata, “Jika para 
shahabat Radhiyallahu “anhum berdiri shalat, maka pandangan mereka tidak 
ke. sana-kemari. Mereka sangat. berkonsentrasi dalam shalat. Pandangan 
mereka selalu tertuju ke tempat sujud. Mereka meyakini bahwa Allah 
Subhaanahu wata'ala melihat kepada mereka.” 


Suatu ketika, Sayyidina Ali Radhiyallahu “anhu ditanya oleh seseorang, 
“Apakah khusyu” itu?” la menjawab, “Khusyu' itu di dalam hati (maksudnya 
ketawajjuhan hati di dalam shalat). Termasuk khusyu' ialah pikirannya tidak 
tertuju kepada hal-hal lain.” Sayyidina Ibnu Abbas Radhiyallahu ‘anhuma 
berkata, “Orang yang khusyu' adalah orang yang takut kepada Allah 
Subhaanahu wata'ala dan orang yang menenangkan seluruh anggota 
badannya.” Sayyidina Abu Bakar Radhiyallahu “anhu berkata, “Baginda 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Berlindunglah kepada Allah 
Subhaanahu wata'ala dari khusyu” yang munafik. Para shahabat Radhiyallahu 
'anhum bertanya, Ya Rasulullah, apakah khusyu’ yang munafik itu?” Beliau 
menjawab, “Zhahirnya terlihat khusyu’, tetapi hatinya tidak khusyu’.” Dalam 
hal ini, Sayyidina Abu Darda” Radhiyallahu “anhu meriwayatkan sabda Baginda 


Khusyu?” dan Khudhu" Dalam Shalat 321 


Nabi Shallallahu “alaihi wasallam, “Khusyu' yang munafik ialah secara zhahir 
terlihat khusyu’, namun hatinya tidak khusyu'.” Syaikh Qatadah Rahmatullah 
alaih berkata, “Hati yang Khusyu’ ialah hati yang takut kepada Allah 
Subhaanahu wata'ala serta pandangan mata selalu ke bawah.” 


Pernah suatu ketika, Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam melihat 
seorang laki-laki yang shalat sambil mengelus-ngelusjanggutnya. Baginda Nabi 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Jika hatinya khusyu’, maka seluruh 
anggota tubuhnya akan diam.” Sayyidatina “Aisyah Radhiyallahu “anha 
bertanya, “Bagaimanakah orang yang memandang ke sana kemari dalam 
shalat?” Beliau bersabda, “Itu adalah penyerobotan setan dalam shalat 
seseorang.” Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Barangsiapa 
biasa memandang ke atas dalam shalatnya, hendaknya ia menghentikan 
kebiasaan itu. Jika tidak, (apakah ia tidak takut) kalau Allah Subhaanahu 
wata'ala membutakan pandangannya.” (dari Kitab Durrul Mantsur) 


Banyak riwayat dari para shahabat Radhiyallahu “anhum dan para tabi'in 
Rahmatullah “alaihim yang menyatakan bahwa khusyu” adalah tenangnya 
seluruh anggota tubuh dalam shalat. Masih banyak sabda Baginda Nabi 
Shallallahu “alaihi wasallam dengan riwayat yang berbeda menyebutkan, 
“Shalatiah kamu seolah-olah ini shalat yang terakhir dalam hidupmu.” (dari 
Kitab Jami'ush Shaghir) 


Bukan Shalat yang Sempurna Kalau Tidak Mencegah dari Kemungkaran 
Hadits ke -7 


sg عَنْ‎ alay ae صل الله‎ GAN سول‎ Pra La o Olas GÉ 
مَنْ لَمْ تَنْهَهُ صَلَائُهُ عن الْفَحْشَاءِ‎ OGS a Nasii عن‎ KEN old 


ON si (أخرجها بن أي حاتم‎ NAN 6 Kin 
Dari Sayyidina Imran bin Hushain Radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata, “Baginda 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam ditenya mengenai firman Allah 
Subhaanahu wata'ala (yang artinya), “Sesungguhnya shalat itu mencegah dari 
. perbuatan keji dan munkar.” Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam 
bersabda, “Barangsiapa yang shalatnya tidak dapat mencegahnya dari 
berbuat keji dan munkar, itu bukanlah shalat (yang sempurna). (H.R. Ibnu 
Abi Hatim dan Ibnu Mardawaih, dari Kitab Durru! Mantsur) 
Faidah 
Shalat merupakan sesuatu yang amat berharga. Jika shalat dilakukan 
dengan cara yang benar, shalat akan membuahkan hasil, yaitu akan mencegah 
kita dari hal-hal yang tidak patut. Jika kita belum memperoleh hasil ini, 
hendaknya kita meyakini bahwa shalat kita belum sempurna. Sangat banyak 
hadits yang meriwayatkan tentang masalah ini. Di antaranya, Sayyidina Ibnu 
Abbas Radhiyallahu “anhuma berkata, “Shalat menghentikan dari berbuat 
dosa (yang sedang dilakukan), dan shalat menjauhkan dari perbuatan dosa (di 
masa yang akan datang).” 


322 Kitab Fadhilah Shalat ? 


Sayyidina Abul “Aliyah Radhiyallahu “anhu mengatakan, maksud firman 
Allah Subhaanahu wata'ala: 


asa Yzarn 2 RCE 

eSP 

“Sesungguhnya shalat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar.” 
(Q.S. Al-Ankabut: 45) 


adalah hendaknya ada tiga hal dalam shalat, yakni ikhlas, takut kepada Allah 
Subhaanahu wata'ala, dan dzikrullah. Jika dalam shalat tidak terdapat tiga hal 
tersebut, maka bukanlah shalat (yang sempurna). Ikhlas selalu menarik ke arah 
amal shalih. Takut kepada Allah Subhaanahu wata'ala menjauhkan diri dari 
perbuatan munkar, Dzikrullah adalah membaca Al-Our'an, yang dengan 
sendirinya mengajak kepada perbuatan baik dan mencegah kemungkaran. 


Dari Sayyidina Ibnu Abbas Radhiyallahu 'anhuma, Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Shalat yang tidak dapat mencegah 
perbuatan munkar dan amalan-amalan yang tidak sesuai, shalat itu tidak 
mendekatkan kita kepada Allah Subhaanahu wata'ala. Bahkan, menjauhkan 
kita dari-Nya.” Sayyidina Hasan Radhiyallahu “anhu juga meriwayatkan sabda 
Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam yang berbunyi, “Jika shalat 
seseorang tidak menghalanginya dari perbuatan buruk, maka itu bukanlah 
shalat. Bahkan shalat seperti itu akan menjauhkannya dari Allah Subhaanahu 
wata'ala.” Sayyidina Ibnu Umar Radhiyallahu “anhuma meriwayatkan hal yang 
sama. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu “anhu meriwayatkan 
bahwa Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Barangsiapa 
tidak mengikuti kehendak shalat, maka dia belum shalat. Mengikuti kehendak 
shalat adalah dengan meninggalkan perbuatan keji dan munkar.” Sayyidina 
Abu Hurairah Radhiyallahu “anhu berkata, “Seseorang datang kepada Baginda 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam dan berkata, ‘Si fulan suka 
mengerjakan Shalat Tahajjud malam hari, tetapi pagi harinya ia mencuri.” 
Beliau bersabda, “Dalam waktu dekat, shalat itu akan menghentikannya dari 
perbuatan itu.” (dari Kitab Durrul Mantsur) 


Dari hadits-hadits di atas kita dapat mengetahui, bahwa seseorang yang 
selalu sibuk bermaksiat kepada Allah Subhaanahu wata'ala hendaknya ia 
benar-benar menyibukkan diri dengan shalat yang benar, sehingga perbuatan 
buruknya akan hilang dengan sendirinya. Untuk menghilangkan perbuatan 
buruk sangat sulit dan memerlukan waktu lama. Sedangkan menyibukkan diri 
di dalam shalat itu mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Dengan 
keberkahan shalat, kebiasaan buruk itu akan hilang. Semoga Allah Subhaanahu 
wata'ala memberikan taufik kepada kita agar dapat menunaikan shalat sebaik- 
baiknya. 


Keutamaan Rakaat yang Panjang 
Hadits Ke-8 


2z 2% s ر‎ E AE AE I92 ل وشو‎ EE 
طول‎ IKAN DASI < akan ALE ait صل‎ Al Oka قال‎ IG AS RI عَنْ جابر رضي‎ 


Khusyu" dan Khudhu" Dalam Shalat 323 


وء apan‏ ا 
AJ)‏ (أخرجها بن أي شيبة ومسلم والترمزي وا بن ماجه .کزان الدر GEA APA Siua laians i‏ 
قال من القنوت الركوع والخشوع وطول الركوع يعنى طول القيام وغض البصر وخفض الجناحوالرهية له وكان الفقهاء من أصحآب محيّن 
صل sa‏ إذاقام أحدهم ف الصلاةيهاب الرر حمس سبحانه وتعالى أن ينتفت أو يقلب الحم ىأو يشن pang‏ أويعيث بشيث أو يحدث 
نفسه بشيء من ga‏ الرنيا إلا ناسیا حت يتصرف. أخرجه سعیں بن منصور وعبس بن حميل وابن جریر وابن المنزر la‏ حاتم 
والأصبهاني فى الترغيب والبيهقي فى شعب الإيمآن اهوهذا اخر ما أردت ايراد هزه العجألة رعاية لعدد الاربعين والله ولي التوفيق Bo‏ 
الفراغمنه ليلة الترويه من سنة سبع وخمسين بعل الف وثلاثمائة والحمد Walah‏ وأخرا) 
Dari Sayyidina Jabir Radhiyallahu “anhu, ia mengatakan Baginda Rasulullah‏ 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Shalat yang paling utama ialah yang‏ 
panjang rakaatnya.” (H.R. Ibnu Abi Syaibah, Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, dari‏ 
Kitab Durrul Mantsur)‏ 
Syaikh Mujahid Rahmatullah “alaih telah menerangkan maksud ayat:‏ 


و و ر Png‏ 

IE 

“(Dalam shalat) berdirilah di depan Allah dengan penuh adab.” 
(Q.S. Al-Baqarah: 238). 


Quunuut dalam ayat ini termasuk juga rukuk, khusyu', dan rakaat yang 
panjang, yaitu lama berdiri, menundukkan pandangan, merendahkan bahu 
(tidak berdiri dengan angkuh) dan juga rasa takut kepada Allah Subhaanahu 
wata'ala. Para shahabat Radhiyallahu ‘anhum, jika berdiri dalam shalat maka 
mereka takut kepada Allah Subhaanahu wata'ala dan tidak berani menoleh 
ke sana-kemari atau membolak-balikkan kerikil (dalam sujud, karena di Arab 
zaman dahulu, lantai masjid terbuat dari batu kerikil), atau main-main dengan 
sesuatu, atau memikirkan urusan dunia dalam hatinya, kecuali jika lupa, 
sampai mereka menyelesaikan shalatnya. (H.R. Baihagi) 


Faidah 

Banyak sekali riwayat tentang penafsiran kalimah wa guumuu lillaahi 
gaanitiin. Salah satu di antaranya menyatakan bahwa gaanitiin maksudnya 
sunyi senyap. Pada masa awal Islam, berbicara, menjawab salam, dan 
perbuatan lain dalam shalat diperbolehkan. Namun, setelah turun ayat di atas, 
berbicara di dalam shalat dilarang. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud 
Radhiyallahu 'anhu berkata, “Pada mulanya apabila menemui Baginda 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam, saya biasa mengucapkan salam kepada 
beliau, dan beliau menjawab salam saya walaupun sedang shalat. Suatu ketika 
saya menemui Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam ketika beliau 
sedang shalat. Saya mengucapkan salam kepada beliau seperti biasanya, 
namun beliau tidak menjawab. Saya benar-benar merasa cemas dan khawatir 
jangan-jangan Allah Subhaanahu wata'ala menurunkan suatu wahyu yang 
berisi teguran kepada saya. Berbagai pikiran terlintas dalam benak saya, 
mungkin Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam marah kepada saya 
karena sesuatu hal, mungkin juga karena kejadian ini atau itu. Setelah Baginda 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam salam di akhir shalat, beliau bersabda, 


. 


324 Kitab Fadhilah Shalat ? 


“Allah Subhaanahu wata'ala mengubah hukum-Nya sekehendak-Nya. Kini 
Allah Subhaanahu wata'ala telah melarang berbicara dalam shalat.” Kemudian 
beliau membacakan ayat di atas, lalu beliau bersabda, “Shalat adalah 
dzikrullah. Ucapan selain Tasbih, Tahmid, dan pujian kepada-Nya tidak 
diizinkan dalam shalat.” 


Sayyidina Mu'awiyah bin Hakam Sulami Radhiyallahu “anhu berkata, 
“Ketika saya datang ke Madinah untuk masuk Islam, banyak hal yang dapat 
saya pelajari. Salah satu di antaranya, jika seseorang bersin dan mengucapkan 
Alhamdulillah, maka orang yang mendengarnya hendaknya membaca 
Yarhamukallah. Karena saya baru masuk Islam maka saya tidak tahu bahwa 
hal itu tidak berlaku dalam shalat. Suatu ketika, ada seorang shahabat bersin 
dalam shalat. Saya langsung menjawab, “Yarhamukallah!” Orang-orang 
langsung memandang saya dengan marah, karena saat itu saya tidak tahu, 
bahwa berbicara dalam shalat tidak dibolehkan. Maka saya berkata, “Wahai 
kalian, mengapa kalian memandang saya dengan marah seperti itu?” Orang- 
orang mengisyaratkan kepada saya agar diam. Meskipun saya belum paham, 
saya pun diam. Seusai shalat, Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam tidak 
memukul saya, tidak memarahi saya, tidak menghardik saya, namun beliau 
hanya bersabda, Tidak dibolehkan berbicara di dalam shalat. Shalat itu, untuk 
bertasbih, bertakbir, dan membaca Al-Qur'an.” Demi Allah, saya tidak pernah 
melihat seorang guru yang sepenyayang Baginda Rasulullah Shallallahu 'alaihi 
wasallam.” 


Dalam penafsiran yang lain, Sayyidina Ibnu Abbas Radhiyallahu 'anhuma 
berkata, “Gaanitiin ialah Khaasyi'iin, yakni orang-orang yang khusyu'.” Syaikh 
Mujahid Rahmatullah “alaih juga berpendapat demikian. Beliau mengatakan 
maksud dari Oaanitiin adalah meliputi rakaat yang panjang, khusyu' dan 
khudu' dalam shalat, memandang ke bawah, serta takut kepada Allah 
Subhaanahu wata'ala.” Sayyidina Abdullah bin Abbas Radhiyallahu “anhuma 
berkata, “Pada mulanya jika Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam 
Shalat Tahajjud malam hari, beliau menggunakan. tali pengikat agar tidak 
terjatuh ketika mengantuk. Terhadap hal ini, turunlah ayat: 


AP MANGEH nat 
َُلْنَاعَلَيْكَ الْهَرْآنَ لتشق ن‎ Hok 
“Thaahaa. Kami tidak menurunkan Al-Our'an supaya kamu menjadi susah.” 
(Q.S. Thaahaa: 1-2) 

Selain itu, masih banyak hadits lain yang mengisahkan panjangnya shalat 
Baginda Nabi “Shallallahu “alaihi wasallam sehingga kaki beliau bengkak- 
bengkak. Tetapi disebabkan kasih sayang beliau kepada kita, Baginda Nabi 
Shallallahu “alaihi wasallam menasihati agar kita mengerjakan shalat menurut 
kemampuan kita. Jangan sampai terlalu memberatkan, sehingga menjadi 
susah. Pernah terjadi seorang shahabiyah mengikat dirinya dengan tali 
sebelum shalat. Ketika melihat hal itu beliau melarangnya. 

Bagaimanapun, shalat dengan rakaat yang lama lebih baik dan lebih 
Utama. Oleh karena itu, Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam sendiri amat 


"khusyu" dan Khudhu"' Dalam Shalat 325 


lama dalam shalat malamnya sehingga kaki beliau bengkak-bengkak. Ini 
menunjukan shalat dengan raka'at yang panjang tentu ada sesuatu yang 
istimewa di dalamnya. Para shahabat Radhiyallahu “anhum pernah berkata 
kepada Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam, “Bukankah dalam Surat 
Fath Allah Subhaanahu wata'ala telah menjanjikan ampunan bagimu, ya 
Rasulullah?” Beliau menjawab, “Tidakkah sepantasnya aku menjadi 
hamba-Nya yang bersyukur?” z 

Sebuah hadits menceritakan bahwa jika Baginda Rasulullah Shallallahu 
“alaihi wasallam sedang shalat, maka terdengar dari dalam dada beliau suara 
seperti bunyi deritan penggiling karena tangisan (dan karena tertahannya 
napas). Dalam riwayat lain, suara itu seperti suara air yang sedang mendidih 
dalam periuk. (dari Kitab At-Targhib) 3 

Sayyidina Ali Radhiyallahu “anhu berkata, “Ketika malam Perang Badar, 
aku melihat Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam sedang Shalat 
dengan menangis-nangis di bawah pohon sepanjang malam hingga tiba waktu 
Shubuh.” 


Banyak riwayat yang menyebutkan bahwa Allah Subhaanahu wata'ala 
menyukai beberapa orang. Salah satunya adalah orang yang meninggalkan 
kasurnya yang empuk dan istrinya yang cantik, kemudian menyibukkan diri 
dalam Shalat Tahajjud di malam musim dingin. Allah Subhaanahu wata'ala 
amat mencintai orang seperti ini dan bangga terhadapnya. Meskipun Allah 
Subhaanahu wata'ala itu Maha Mengetahui yang ghaib, tetapi karena ingin 
memuji hamba-Nya, Dia bertanya kepada malaikat-Nya, “Apakah yang 
mendorong hamba ini untuk bangun Tahajjud?” Para malaikat menjawab, 
“Mereka mengharap kemurahan-Mu dan takut murka-Mu.” Allah Subhaanahu 
wata'ala berfirman, “Bila demikian, akan Aku berikan apa yang mereka 
harapkan, dan akan Aku selamatkan mereka dari apa yang mereka takuti.” 
Baginda. Nabi Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Tidak ada pemberian 
dari Allah Subhaanahu wata'ala yang lebih baik melebihi taufik melaksanakan 
shalat dua rakaat.” 


Banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an dan hadits bahwa para malaikat 
selalu sibuk beribadah. Sebuah hadits menerangkan, ada segolongan malaikat 
yang senantiasa rukuk terus, ada segolongan lagi yang senantiasa sujud, dan 
ada sebagian lain. yang senantiasa berdiri, sampai Hari Kiamat. Allah 
. Subhaanahu wata'ala mengaruniakan kemuliaan dan kehormatan kepada 
orang mukmin dengan memberi dua rakaat shalat yang di dalamnya 
terkandung berbagai ibadah para malaikat agar kita mendapatkan bagian dari 
setiap ibadah mereka, ditambah dengan bacaan Al-Qur'an dalam shalat. - 
Dengan demikian, jika shalat merupakan kumpulan ibadah para malaikat, 
maka dengan shalat tersebut, kita akan mudah memperoleh sifat-sifat 
mereka. Oleh karena itu, Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 
“Ring. “anlah perut dan punggungmu, agar kamu mudah shalat.” (dari Kitab 
Jamfush Shaghir) ` 

"Meringankan punggung’ maksudnya mengurangi permasalahan dan 


3 


326 Kitab Fadhilah Shalat 


urusan, dengan manusia. Yang dimaksud “meringankan perut” adalah tidak 
terlalu banyak makan, sehingga jauh dari sifat malas. 


PASAL 4 
12.000 KEUTAMAAN DALAM SHALAT 


Para ahli tasawwuf mengatakan bahwa ada 12.000 keutamaan dalam 
shalat yang disimpan: Allah Subhaanahu wata'ala dalam dua belas perkara. 
Dua belas perkara itu penting sekali untuk dijaga supaya shalat menjadi 
sempurna dan kita mendapatkan faidah yang penuh darinya. Dua belas 
perkara itu sebagai berikut: (1) ilmu (sabda Baginda Nabi Shallallahu “alaihi 
wasallam, “Amal yang sedikit tetapi dilakukan dengan ilmu, lebih baik 
daripada amal yang banyak tanpa ilmu.”), (2) wudhu, (3) pakaian, (4) waktu, 
(5) menghadap kiblat, (6) niat, (7) membaca Takbir pertama (Takbiratul 
Ihram), (8) berdiri, (9) membaca Al-Qur'an, (10)rukuk, (11) sujud, dan 
(12) duduk dalam tahiyyat. Penyempurnanya adalah ikhlas. Dari kedua belas 
perkara itu setiap perkara memiliki tiga bagian penting, yaitu sebagai berikut. 
1. Ilmu, ada tiga hal yang harus diperhatikan. 

a. Mengetahui yang fardhu (rukun) dan yang sunnah secara jelas. 

b. Mengetahui jumlah fardhu (rukun) dan sunnah dalam wudhu dan 

shalat. 

c. Mengetahui cara menghadapi tipu daya setan dalam shalat. 

2. Wudhu, terdapat tiga perkara yang harus diperhatikan. 

a. Sebagaimana kita membersihkan anggota wudhu, hendaknya kita 

membersihkan hati dari iri dan dengki. 

b. Menjaga anggota badan kita dari perbuatan dosa. 

c. Jangan terlalu banyak atau jangan terlalu sedikit dalam 
menggunakan air. 

3. Pakaian, ada tiga hal yang harus diperhatikan. 

a. Diperoleh dengan cara yang halal. 

b. Suci dari najis. 

c. Sesuai dengan sunnah Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi 
wasallam, yaitu tidak melebihi mata kaki dan tidak menunjukkan 
kesombongan. 

4. Waktu, ada tiga hal yang harus diperhatikan. 

a. Memperhatikan posisi matahari, bintang-bintang, dan lain-lain 
supaya mengetahui waktu yang tepat (pada zaman kini sebagai 
gantinya adalah jam). 

b. Memperhatikan adzan. 


Khusyu” dan Khudhu" Dalam Shalat 327 


c. Hati senantiasa memikirkan waktu shalat, jangan sampai terlewat 
tanpa disadari. 

Menghadap kiblat, ada tiga hal yang harus diperhatikan. 

a. Secara zhahir badan menghadap kiblat. 

b. Hati menghadap Allah Subhaanahu wata'ala, sebab Dialah kiblat 
bagi hati. 

c. Menghadap kepada Allah Subhaanahu wata'ala dengan sepenuh 
adab. 

Niat, terdapat tiga hal yang harus diperhatikan. 

a. Sadar akan shalat apa yang akan dikerjakan. 


b. Berdiri di hadapan Allah dengan merasa dilihat oleh Allah 
Subhaanahu wata'ala. 


c. Merasa bahwa Allah Subhaanahu wata'ala mengetahui keadaan hati 
kita. 


Takbiratul Ihram, ada tiga perkara yang harus diperhatikan. 

a. Melafadzkan Takbir dengan benar. 

b. Mengangkat tangan sampai ke telinga (sebagai isyarat bahwa kita 
membuang ke belakang apa saja selain Allah Subhaanahu wata'ala). 


c.  Mengagungkan Allah Subhaanahu wata'ala di dalam hati ketika 
mengucapkan Takbir, Allahu Akbar. 


Oiyaam (berdiri), ada tiga hal yang harus diperhatikan. 
a. Pandangan selalu tertuju ke tempat sujud. 


b. Betul-betul merasa sedang berdiri di hadapan Allah Subhaanahu 
wata'ala. 


c. Jangan mempedulikan urusan yang lain. Perumpamaan orang yang 
perhatiannya ke sana-sini di dalam shalat adalah seperti orang yang 
bersusah payah memohon kepada para penjaga istana untuk dapat 
menghadap raja, namun ketika ia berada di hadapan raja dan raja 
memberikan perhatian kepadanya, ia malah melihat ke sana-kemari. 
Bagaimana mungkin raja akan memperhatikannya? 


Oira'at (bacaan Al-Qur'an) ada tiga perkara yang harus diperhatikan. 

3. Membaca dengan tartil dan tajwid yang benar. 

b. Merenungkan maknanya. 0 

c. Berusaha mengamalkan apa yang telah dibaca. 

Rukuk, ada tiga hal yang harus diperhatikan. 

a. Meluruskan punggung ketika rukuk, tidak terlalu ke bawah dan 
terlalu ke atas. (Para ulama mengatakan bahwa tiga anggota badan, 
yaitu kepala, punggung, dan pinggul, hendaklah lurus dan rata). 

b. Membuka jari-jari tangan dan memegang lutut dengan kokoh. 

©. Membaca Tasbih dengan penuh rasa ta'zhim. 


10. 


328 Kitab Fadhilah Shalat 


11. Sujud, ada tiga hal yang harus diperhatikan. 
a. Letak tangan sejajar dengan telinga. 
b. Menegakkan siku-siku tangan.” 
c. Membaca Tasbih dengan penuh rasa ta'zhim. 
12. Oa'dah atau duduk, ada tiga hal yang harus diperhatikan. 
a. Menegakkan telapak kaki kanan dan menduduki telapak kaki kiri.” 


b. Membaca doa tasyahhud dengan meresapinya, karena di dalamnya 
mengandung salam kepada Baginda Nabi Shallallahu alaihi 
wasallam dan terdapat doa untuk saudara-saudara muslim dan para 
malaikat. 

c. Ketika mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri diniatkan untuk 
memberi salam kepada seluruh manusia yang ada di kanannya dan 
seluruh manusia yang ada di kirinya. 

13. Ikhlas, ada tiga hal yang harus diperhatikan. 
a. Shalat semata-mata untuk memperoleh keridhaan Allah Subhaanahu 


wata'ala. 

b. Menyadari bahwa shalat kita adalah taufik dari Allah Subhaanahu 
wata'ala. 

c. Mengharapkan pahala. 


Terjemahan dan Maksud Pujian-Pujian 

Pada hakikatnya, shalat mengandung kebaikan dan keberkahan yang 
besar. Setiap bacaan dalam shalat, menunjukkan pujian terhadap keagungan 
Allah Subhanahu wata'ala. Dalam doa yang pertama kali (doa iftitah)” 
terdapat banyak keutamaan. 


Gov ATs . Wahai Allah, kami memuji kesucian-Mu yang bersih 
AN سباك‎ * dari segala aib” dan jauh dari segala kekurangan. 
Hi Sea . Segala pujian dan sanjungan hanyalah milik-Mu dan 
DA) “layak untuk-Mu. 
NANI WA . Nama-Mu penuh berkah, sehingga di mana pun 
` terdapat nama-Mu pasti di situ ada keberkahan. 


At, Met . Kemulian-Mu begitu tinggi, keagungan-Mu tiada yang 

menandingi.‏ ° و لجرك 

dng LO . Tidak ada yang berhak disembah selain Engkau atau 
ولال له‎ ° tiada Dzat yang patut disembah selain Engkau. 


Begitu pula dalam rukuk, kita membaca Subhaana Rabbiyal “Azhimi: 
Rabbku yang Maha Agung suci dari segala aib. Di hadapan keagungan Allah 
Subhanahu wata'ala kita menampakkan segala kelemahan dan 


R 5, Tertib ini untuk laki-laki, untuk perempuan siku-sikunya dirapatkan ke perut. 
25 Untuk selain tahiyyat akhir. 
2 Ini merupakan sebagian dari doa iftitah yang lazim dibaca oleh Madzhab Hanafi. 

23 Maksudnya adalah: Allah Maha Suci dari segala yang bisa dibayangkan atau diukur oleh otak 
manusia. 


Khusyu? dan Khudhu? Dalam Shalat 329 


ketidakberdayaan kita. Mendongak adalah tanda keangkuhan. Sedangkan 
menunduk ialah ikrar bahwa kita siap menjadi hamba-Nya yang taat. Dalam 
rukuk kita berjanji (dalam hati): “Di hadapan semua perintah-Mu, ya Allah, aku 
akan menaati-Mu dan aku akan menjunjung tinggi semua perintah-Mu. 
Tubuhku yang penuh dosa ini hadir, ya Allah, aku bersimpuh-di haribaan-Mu, 
Engkau Maha Besar. Di hadapan kebesaran-Mu kutundukkan kepalaku.” 


Demikian pula dalam doa sujud Subhaana Rabbiyal A'la: Aku mengakui 
dengan Kemahatinggian Allah dan Kemahasucian Allah dari segala aib. Di 
haribaan-Nya kita sungkurkan di atas tanah anggota badan kita yang paling 
mulia yaitu kepala, beserta anggota tubuh yang kita cintai: mata, telinga, 
hidung, dan mulut. Seakan-akan kita berikrar, “Ya Allah, di hadapan-Mu aku 
sungkurkan anggota badanku yang paling mulia dan paling aku cintai. Karena 
aku mengharap karunia dan kasih sayang-Mu semata.” i 


Berdiri dengan penuh adab dan tangan bersedekap di hadapan Allah 
Subhanahu wata'ala-dengan menampakkan kelemahan kita di hadapan-Nya. 
Kemudian meningkat lagi dengan membungkukkan kepala saat rukuk, dan ٠ 
meningkat lagi dengan sujud meletakkan hidung dan kepala kita di bumi, kita 
merendahkan diri di hadapan-Nya. Begitulah bentuk shalat sebenarnya yang 
akan membawa diri kita menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat. Semoga 
Allah Subhanahu wata'ala dengan limpahan rahim-Nya, memberikan taufik 
kepadaku dan seluruh umat Islam untuk dapat mengamalkannya. 


PASAL 5 


KISAH TAKUTNYA ORANG-ORANG SHALIH 
KEPADA ALLAH SUBHAANAHU WATA'ALA 


Syaikh Mujahid Rahmatullah “alaih menjelaskan, bahwa jika ahli figih dari 
kalangan para shahabat Radhiyallahu “anhum berdiri shalat, maka mereka 
berdiri dengan penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wata'ala. 


Diriwayatkan bahwa jika Sayyidina Hasan Radhiyallahu “anhu berwudhu, 
wajahnya akan berubah pucat. Seseorang bertanya kepadanya, “Mengapa 
wajahmu berubah pucat?” la menjawab, “Kini saatnya untuk bertemu Raja 
Yang Maha Perkasa.” Sesudah berwudhu, ia berdiri di pintu masjid dan 
berkata: 

A z 


2 afez i ع‎ sh Lg oa NA» Ifa A fo أو سودت‎ 
لمحن متا ان يجاور عي‎ Sal SH بِبَابِكَ‎ IS إلهي‎ 

/ و Med‏ جار روو والح و و وز( رع Dres‏ و 
NU bra Eb‏ فک جاوز BP Gala Iin Sie AE‏ 


“Rabbku, hamba-Mu ini berdiri di pintu-Mu. Wahai Tuhan yang selalu 
memberi kebaikan, hamba yang penuh dengan kesalahan telah datang 
kepada-Mu. Sebagaimana Engkau telah memerintahkan hamba-hamba yang 
“baik agar memaafkan hamba-hamba-Mu yang berbuat kesalahan, sedangkan 


330 Kitab Fadhilah Shalat 


Engkau Yang Maha Baik, dan aku adalah hamba yang penuh dengan 
kesalahan, maka maafkanlah segala kesalahanku dan gantilah dengan 
kebaikan-kebaikan yang ada pada-Mu, wahai rang Maha Mulia.” Barulah 
kemudian ia masuk ke masjid. 


Imam Zainal Abidin Rahmatullah “alaih setiap hari shalat sunnah seribu 
rakaat. la tidak pernah meninggalkan Shalat Tahajjud meskipun dalam 
perjalanan. Jika berwudhu, wajahnya akan menjadi pucat. Jika berdiri shalat, 
badannya akan gemetar. Ketika seseorang bertanya tentang penyebabnya, ia 
menjawab, “Tahukah engkau, aku berdiri menghadap siapa?” Pernah saat ia 
sedang shalat, tiba-tiba di dalam rumahnya terjadi kebakaran, namun.ia tetap 
meneruskan shalatnya. Ketika seseorang menanyakan perbuatannya tersebut, 
ia berkata, “Api akhirat telah melupakanku dari api dunia.” ta juga berkata, 
“Aku heran terhadap orang yang sombong, padahal dahulu ia adalah setetes 
air hina dan esok ia akan menjadi bangkai.” Ia melanjutkan, “Aku heran 
terhadap orang yang telah mengetahui bahwa kehidupan dunia ini adalah 
fana, namun ia sangat merisaukannya. Sedangkan kehidupan akhirat yang 
abadi, ia kurang memperhatikannya.” Imam Zainal Abidin Rahmatullah “alaih 
memiliki kebiasaan bersedekah secara sembunyi-sembunyi pada malam hari, 
agar orang-orang tidak mengetahui siapakah yang memberinya. Setelah wafat, 
barulah diketahui ada seratus keluarga yang sering dibantunya. (dari Kitab 
Nuzhatul Basatiin). 


Jika tiba waktu shalat, raut wajah Sayyidina Ali Radhiyallahu “anhu akan 
berubah, tubuhnya gemetar. Seseorang menanyakan sebabnya. Jawabnya, 
“Kini saatnya menunaikan amanat yang langit, bumi, dan gunung-gunung tidak 
sanggup memikulnya. Aku tidak tahu, apakah aku mampu menunaikan amanat 
ini atau tidak.” 


Jika Sayyidina Abdullah bin Abbas Radhiyallahu “anhuma mendengar 
suara adzan, ia akan menangis sehingga ridaknya”* basah kuyup, urat-uratnya 
muncul, dan matanya memerah. Seseorang berkata kepadanya, “Kami juga 
mendengar adzan, tetapi kami tidak merasakan apa yang engkau rasakan. 
Mengapa engkau begitu takut?” la menjawab, “Seandainya manusia 
mengetahui apa yang sedang dikumandangkan oleh muadzin, maka ia tidak 
akan dapat beristirahat tenang, bahkan kantuknya akan hilang.” Kemudian ia 
menjelaskan makna setiap kalimah adzan secara rinci. 


Seseorang berkata, “Aku pernah Shalat Ashar di belakang Syaikh Dzunnun 
Al-Mishry Rahmatullah “alaih. Ketika ia mengucapkan Allahu, perasaan 
mengagungkan Allah Subhaanahu wata'ala begitu hebat mempengaruhi 
dirinya, sehingga seolah-olah ruhnya keluar dari jasadnya, nyawanya seperti 
telah tiada. Ketika ia mengucapkan Akbar, karena kehebatan takbirnya, hatiku 
terasa hancur.” (dari Kitab Nuzhatul Basaatin) 


Syaikh Uwais Oarni Rahmatullah “alaih, seorang syaikh terkenal dan 
orang yang paling utama di antara generasi para tabi'in, kadang-kadang beliau 


24 Kain yang menutupi badan bagian atas (seperti pakaian ihram). 


Khusyu’ dan Khudhu" Dalam Shalat 1 


rukuk sepanjang malam atau sujud sepanjang malam. 


Syaikh Ishom Rahmatullah 'alaih bertanya kepada Syaikh Hatim Zahid 
Balkhi Rahmatullah “alaih, “Bagaimana engkau melakukan shalat?” Ia 
menjawab, “Pertama-tama aku menyempurnakan wudhu dengan penuh 
kehati-hatian, lalu setelah sampai di tempat shalat, aku akan berdiri dengan 
penuh tumakninah, seolah-olah Ka'bah berada di depanku, Shirath di bawah 
kakiku, surga di sebelah kananku, dan neraka di sebelah kiriku, seolah-olah 
malaikat pencabut nyawa berada di atas kepalaku, dan aku merasa inilah 
shalatku yang terakhir. Mungkin tidak ada lagi shalat bagiku setelah ini, serta 
aku menyakini Allah mengetahui keadaan hatiku. Kemudian dengan penuh 
kerendahan aku mengucapkan Takbir dan membaca ayat-ayat Al-Qur'an 
dengan menghayati maknanya. Dengan penuh tawadhu aku rukuk, dan 
dengan penuh perasaan hina aku sujud, kemudian dengan penuh kehati- 
hatian aku selesaikan shalatku. Selanjutnya dengan penuh harap aku 
memohon semoga Allah Subhaanahu wata'ala dengan rahmat-Nya agar 
menerima shalatku, dan dengan rasa takut serta khawatir jangan-jangan Allah 
Subhaanahu wata'ala menolak semua amalanku." Syaikh Ishom Rahmatullah 
“alaih bertanya, “Sudah berapa lama engkau shalat seperti itu?” Syaikh Hatim 
Rahmatullah “alaih menjawab, “Sudah tiga puluh tahun.” Mendengar hal itu, 
Syaikh Ishom Rahmatullah 'alaih menangis dan berkata, “Satu kali pun aku 
belum pernah shalat seperti itu.” 


Diceritakan bahwa Syaikh Hatim Rahmatullah “alaih pernah tertinggal 
satu kali shalat berjamaah. la begitu bersedih. Maka satu dua orang kawannya 
mengunjunginya. la menangis dan berkata, “Jika salah seorang anakku 
meninggal dunia, maka separuh penduduk kota Balkh ini akan bertakziah 
kepadaku (menurut riwayat, ketika anaknya meninggal dunia sepuluh ribu 
orang lebih bertakziah kepadanya), tetapi jika aku tertinggal shalat berjamaah, 
hanya satu dua drang yang menjengukku. Demikianlah pandangan manusia, 
musibah agama itu lebih ringan daripada musibah dunia.” 


Syaikh Sa'id bin Musayyib Rahmatullah “alaih berkata, “Selama dua puluh 
tahun, aku tidak pernah berada di luar masjid, ketika adzan berkumandang.” 


Syaikh Muhammad bin Wasi’ Rahmatullah “alaih berkata, “Di dunia ini, 
aku hanya menginginkan tiga hal, yaitu teman yang akan menegurku jika aku 
salah, rezeki yang cukup yang di dalamnya tidak ada masalah, dan shalat 
berjamaah yang jika terjadi kekurangan di dalamnya, maka akan dimaafkan 
dan tetap mendapatkan pahala.” 


Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah Radhiyallahu “anhu pernah mengimami . 
shalat, kemudian selepas shalat ia berkata, “Saat. ini, setan sedang 
menyerangku. Setan memasukkan perasaan ke dalam hatiku bahwa akulah 
orang yang paling utama, (oleh karena itu, aku dijadikan imam, karena aku 
dianggap orang yang paling utama). Setelah ini, aku tidak akan mengimami 
shalat lagi.” 

Syaikh Maimun bin Mahran Rahmatullah ‘alaih pernah datang ke masjid, 
dan ternyata shalat berjamaah sudah usai. Maka ia berkata, “Innaa lillaahi wa 


3 


332 kitab Fadhilah Shalat 4 


Innaa ilaihi raajiuun! Keutamaan shalat berjamaah lebih aku cintai daripada i 
menjadi raja di Irak.” 


Diriwayatkan bahwa orang-orang shalih terdahulu, jika tertinggal 
Takbiratul Ula akan berkabung selama tiga hari. Mereka sangat bersedih, Jika 
tertinggal shalat berjamaah, mereka menyesal selama tujuh hari. (dari Kitab 
inya’ Ulumuddin) 


Syaikh Bakar bin Abdullah Rahmatullah “alaih berkata, “Jika engkau ingin 
berbincang dengan Rabbmu tanpa perantara, kapan saja dapat engkau 
lakukan.” Seseorang bertanya, “Bagaimana caranya?” la menjawab, “Kerjakan 
wudhu dengan sempurna, kemudian shalatlah!” 


Sayyidatina “Aisyah Radhiyallahu “anha bercerita, “Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam biasa berbincang dengan kami, tetapi jika tiba 
waktu shalat, beliau pergi seolah-olah tidak mengenal kami. Beliau benar- 
benar akan menyibukkan dirinya dengan Allah Subhaanahu wata'ala.” 


Diriwayatkan bahwa Syaikh Sa'id Tannukhi Rahmatullah “alaih selalu 
mencucurkan air mata selama berdiri di dalam shalat. 


Syaikh Khalaf bin Ayyub Rahmatullah “alaih pernah ditanya seseorang, 
“Apakah lalat tidak mengganggumu dalam shalat?” Jawabnya, “Aku tidak mau 
hal itu menjadi kebiasaanku yang akan mendatangkan kekurangan dalam 
shalatku. Seorang penjahat akan berusaha untuk tabah dalam menghadapi 
cambukan aparat, agar ia dapat membanggakan dirinya, bahwa ia orang yang 
tabah. Sekarang aku berdiri di hadapan Allah Subhaanahu wata'ala, apakah 
karena hanya seekor lalat, aku harus bergerak-gerak?” 


Tertulis dalam Kitab Bahjatun Nufus bahwa ada seorang shahabat yang 
shalat malam. Tak lama kemudian datanglah seorang pencuri. Pencuri itu 
melepas tali kudanya dan. membawanya pergi. Shahabat itu melihat pencuri 
tersebut, namun ia tidak membatalkan shalatnya. Keesokan harinya orang- 
orang menegurnya, “Mengapa engkau tidak menangkap pencuri itu?” Ia 
menjawab, “Melakukan shalat lebih penting bagiku daripada menangkap 
pencuri kuda itu.” 


Ada sebuah kisah masyhur mengenai Sayyidina Ali Radhiyallahu “anhu. 
Dalam setiap peperangan, jika dia terkena anak panah, anak panah tersebut 
dikeluarkan saat dia sedang shalat. Diceritakan suatu ketika, dia terkena anak 
panah yang menancap. di pahanya. Orang-orang berusaha mencabutnya. 
Namun, sangat sulit dicabut. Mereka pun bermusyawarah, kemudian 
memutuskan akan mencabut anak panah itu saat ia sedang shalat. Ketika ia 
sedang sujud dalam shalat sunnahnya, maka dengan sekuat tenaga orang- 
orang mencabut anak panah itu. Selesai shalat ia melihat orang-orang sedang 
berkumpul di sekelilingnya. la bertanya, “Apakah kalian ke sini untuk 
mencabut anak panah itu?” Mereka menjawab, “Kami sudah mencabutnya.” 
Sahutnya, “Kok saya tidak tahu.” 


Menjelang shalat, Syaikh Muslim bin Yasar Rahmatullah “@'aih berkata 
kepada keluarganya, “Silakan kalian saling berbincang. Aku tidak akan tahu 


Khusyu” dan Khudhu' Dalam Shalat 333 


apa yang kalian perbincangkan.” 

Syaikh Rabi’ Rahmatullah “alaih berkata, “Jika aku berdiri shalat, maka - 
tidak ada yang aku pikirkan kecuali pertanyaan yang akan ditanyakan oleh 
Allah Subhaanahu wata'ala kepadaku dan apa yang akan aku katakan 
kepada-Nya.” 

Syaikh Amir bin Abdillah Rahmatullah “alaih jika sedang shalat, tidak akan 
mendengarkan suara-suara di sekitarnya, bahkan suara gendang tidak akan 
terdengar olehnya. Seseorang bertanya kepadanya, “Apakah engkau 
memikirkan sesuatu dalam shalat?” la menjawab, “Ya, aku pasti memikirkan 
sesuatu dalam shalat. Yaitu suatu hari aku pasti harus berdiri di hadapan Allah 
Subhaanahu wata'ala dan aku harus memasuki salah satu dari dua tempat, 
yaitu surga atau neraka,” Orang itu berkata, “Bukan itu yang kami tanyakan. 
Tahukah engkau apa yang sedang kami bicarakan ketika engkau shalat?” Ia 
menjawab, “Sungguh lebih baik bagiku ditusuk tombak daripada dapat 
mendengarkan apa yang kalian bicarakan ketika aku shalat.” Ia berkata, 
“Seandainya pemandangan akhirat ditunjukkan kepadaku saat ini, niscaya 
iman dan yakinku tidak bertambah (imannya begitu kuat terhadap yang ghaib 
sehingga sama dengan keimanannya terhadap perkara yang tampak mata).” 


Ada seorang yang shalih yang salah satu anggota badannya telah 
membusuk sehingga harus dipotong. Teman-temannya merencanakan untuk 
memotongnya ketika ia sedang shalat, agar ia tidak mengetahuinya. Ketika ia 
sedang shalat, orang-orang memotong anggota tubuhnya yang membusuk, 
dan ia betul-betul tidak merasakannya. 


Seseorang yang shalih pernah ditanya, “Apakah engkau memikirkan 
sesuatu tentang dunia ketika shalat?” Jawabnya, “Aku tidak memikirkannya, 
baik di dalam shalat maupun di luar shalat.” 


Ada satu lagi kisah mengenai seseorang shalih yang ditanya, “Adakah 
engkau mengingat sesuatu dalam shalat?” Jawabnya, #Adakah sesuatu yang 
lebih berharga daripada shalat, sehingga aku mengingatinya?” 


Dalam Kitab Bahjatun Nufus diceritakan tentang seseorang yang 
menziarahi seorang syaikh. Ketika ia tiba (di tempat syaikh itu), syaikh tersebut 
sedang sibuk Shalat Zhuhur. la pun duduk menunggu. Selesai Shalat Zhuhur, 
syaikh menyibukkan diri dengan shalat-shalat sunnah hingga tiba Ashar. Ia 
tetap duduk menunggu. Setelah Shalat Ashar, syaikh tersebut menyibukkan 
diri dengan berdoa kepada Allah Subhaanahu wata'ala hingga Maghrib. Syaikh 
itu pun Shalat Maghrib, kemudian sibuk dengan shalat-shalat sunnah hingga 
Isya’. la masih terus menunggu. Sesudah Shalat Isya’, syaikh berdiri lagi dan . 
shalat sunnah hingga Shubuh. Seusai Shubuh, syaikh sibuk berdzikir kepada 
Allah Subhaanahu wata'ala dan terus duduk di atas sajadahnya. Kemudian 
ketika kantuk mulai menyerangnya, maka ia langsung bangun sambil 
mengusap matanya dan beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhaanahu 
wata'ala seraya berkata, “Aku berlindung kepada Allah Subhaanahu wata'ala 
dari mata yang tidak pernah kenyang dari tidur.” 


ti 


334 kitab Fadhilah Shalat 3 ١ 

Dikisahkan tentang seseorang yang shalih yang jika ingin tidur, ia pun 
berbaring dan berusaha agar matanya terpejam. Namun, bila kantuknya tidak 
datang juga, ia langsung berdiri dan sibuk dengan shalat. Ia berkata, “Ya Allah, 
sesungguhnya Engkau mengetahui, karena rasa takutku kepada api Jahannam, 
kantukku telah hilang.” Kemudian a akan menyibukkan diri dengan shalat 
hingga Shubuh. 

Banyak sekali kejadian dan kisah mengenai orang-orang wara” yang biasa 
menghabiskan malamnya dengan beribadah kepada Allah Subhaanahu 
wata'ala dengan penuh keasyikan dan kecintaan, sehingga tidak mungkin saya 
menulis semuanya di sini. Sedangkan kita, karena sudah terlalu jauh dari 
kelezatan beribadah seperti itu, mendengar kejadian-kejadian seperti itu 
terkadang malah meragukan kebenarannya. Namun demikian ada dua hal 
yang perlu kita perhatikan. Pertama, kejadian-kejadian dan kisah tersebut 
telah diriwayatkan dalam kitab-kitab tarikh dengan riwayat yang begitu 
banyak, sehingga bisa dipastikan kebenarannya, maka kita harus meyakini 
kebenaran kejadian-kejadian dan kisah tersebut. Kedua, lihatlah di depan 
mata kita. Manusia kini mampu berdiri semalam suntuk untuk menonton di 
bioskop atau teater (pertunjukan) tanpa merasa letih dan kantuk. Kemudian 
mengapa kita meyakini kelezatan maksiat tetapi mengingkari kelezatan taat? 
Padahal dengan ketaatan, Allah Subhaanahu wata'ala akan memberi kekuatan 
kepada kita. Adapun yang menyebabkan kita mengingkari kenikmatan- 
kenikmatan itu, karena kita belum pernah merasakannya. Orang yang belum 
baligh, tidak mengetahui kelezatan yang dirasakan oleh orang yang telah 
baligh. Semoga Allah Subhaanahu wata'ala memberikan taufik kepada kita 
untuk dapat merasakan kelezatan-kelezatan tersebut. 


Khusyu" dan Khudhu" Dalam Shaias 335 


.` CATATAN PENTING TERAKHIR 


Para ahli tasawwuf menulis, sesungguhnya hakikat shalat adalah 
bermunajat kepada Allah Subhaanahu wata'ala, yaitu suatu percakapan 
antara hamba dan Tuhannya, dan hal ini tidak mungkin dikerjakan dalam 
keadaan lalai. Mungkin saja ibadah-ibadah selain shalat dapat dikerjakan 
dengan lalai, misalnya zakat yang intinya adalah memerangi nafsu kita dengan 
mengeluarkan harta. Meskipun kita melaksanakannya dengan hati yang lalai, 
tetap saja inti dari zakat kita dapatkan, yaitu memerangi nafsu kita. Begitu”, 
pula puasa yang intinya adalah memerangi nafsu kita dengan menahan lapar, 
minum, dan bersetubuh di siang hari. Jika kita melakukannya dengan benar, 
biarpun lalai, tetap saja inti dari puasa kita dapatkan, yaitu mengurangi 
kekuatan nafsu kita. Berbeda dengan shalat yang intinya adalah bermunajat 
kepada Allah Subhaanahu wata'ala dengan dzikir dan tilawah Al-Our'an. Jika 
dikerjakan dalam keadaan lalai, maka inti dari shalat yaitu bermunajat kepada 
Allah Subhaanahu wata'ala tidak akan kita dapatkan. Orang yang shalat dalam 
keadaan lalai adalah seperti orang yang sakit demam berat. Kadangkala ia 
mengigau, sehingga ia akan berbicara apa saja tanpa sadar. Kata-katanya tidak. 
bermakna dan tidak bermanfaat sedikitpun. 


Demikianlah jika shalat sudah menjadi rutinitas, sehingga tanpa tawajjuh 
bacaan-bacaan akan terucap begitu saja tanpa kesadaran dan pemahaman. 
Sebagaimana orang yang mengigau ketika tidur, orang yang mendengar tidak 
merasa diajak bicara olehnya dan ucapannya tidak berfaidah sama sekali. 
Demikian pula jika kita shalat tanpa ketawajjuhan, maka Allah Subhaanahu 
wota'ala akan berpaling dari kita. Oleh karena itu, penting sekali bagi kita 
untuk mengerjakan $ shalat penuh perhatian sesuai kemampuan dan semangat 
kita. 


Satu Hal yang Penting 

. Perlu diingat, walaupun keadaan dan cara shalat yang sempurna 
sebagaimana yang tersebut di atas belum bisa kita capai, namun kita tetap 
harus mengerjakan shalat. Salah satu cara setan menggoda kita adalah 
memasukkan pemahaman kepada kita bahwa lebih baik tidak shalat daripada 
; shalat tidak betul. Ini pemahaman yang salah. 


Mengerjakan shalat, biarpun tidak sempurna lebih baik daripada 
meninggalkannya sama sekali, karena meninggalkan shalat dapat 
menyebabkan turunnya azab yang pedih. Bahkan sebagian ulama berfatwa 
bahwa orang yang sengaja meninggalkan shalat berarti telah kafir, 
sebagaimana telah diterangkan dalam bab pertama. Yang jelas, kita harus 
berusaha mendirikan shalat dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan cara yang 
betul, yang ditunjukkan oleh teladan kita, Baginda Rasulullah Shallallahu 


3 


1 . 


336 Kitab Fadhilah Shalat 


“alaihi wasallam. Semoga Allah Subhaanahu wata'ala dengan rahmat-Nya 
melimpahkan taufik kepada kita agar dapat mengerjakan shalat sebaik 
mungkin. Setidaknya dalam seumur hidup kita, ada satu shalat yang layak 
diterima oleh Allah Subhaanahu wata'ala. 


Pada akhirnya, ada satu hal yang perlu diperhatikan, bahwa menurut para 
muhadditsin, riwayat-riwayat yang berisi tentang fadhilah-fadhilah amal ini 
“terdapat kelonggaran, sehingga walaupun ada hadits yang sedikit dha'if, tetap 
bisa diterima. Sedangkan kisah-kisah para ahli tasawwuf itu adalah sejajar 
dengan sejarah. Sudah sangat jelas, kedudukan sejarah di bawah kedudukan 
hadits, (sehingga sistem periwayatannya lebih longgar lagi). 


Kak تفز كما‎ Dep ANT senja يو توت‎ ib Ý وما توفيقي‎ 


EA dee A NN PKI‏ ضرا کنا 
na Map ANA a AI WEB Fee‏ 


z p4 


نت مولا كان bis au‏ الله Pura F JS‏ 
RARS‏ و ا ا 


Muhammad Zakariyya Al-Kandahlawi 
Malam Senin, 7 Muharram 1358 


Syaikhul Hadits Maulana 
Muhammad Zakariyya Al-Kandahlawi 
Rahmatullah “alaih 


FADHILAH 
` TABLIGH 


Judul Asli Urdu: 
Fadhail Tabligh 


Penyusun: 
Syaikhul Hadits Maulana Muhammad Zakariyya Al-Kandahlawi Rahmatullah 'alaih 


Judul Buku: 
Kitab Fadhilah Tabligh 


Penerjemah: 
Tim Penerjemah Kitab Fadhilah Amal Masjid Jami' Kebon Jeruk Jakarta 
Penerbit: 
Pustaka Ramadhan 


Jl. Parakan Saat RT 05/06 No. 6, Cisaranten Endah, 
Arcamanik Bandung, Telp. (022) 7200526, 7213304 


MUOADDIMAH 


PN sa endah» ag Kig AP لی ونس‎ ANG 

`` Pertama-tama saya memuji Allah AD . “wata 'ala dan 
memanjatkan shalawat untuk Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam. 
Seorang ulama besar dan mujaddid Islam pada zaman ini, meminta saya untuk 
menuliskan beberapa -ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits Baginda Nabi - 
Shallallahu “alaihi wasallam mengenai pentingnya tabligh dalam Islam secara 
ringkas. Oleh sebab itu, dengan mengharap ridha Allah Subhaanahu wata'ala 
dan untuk membahagiakan hati ulama tersebut serta mengharap kebaikan 
dan ampunan dosa, saya memberanikan diri untuk berkhidmat dalam 
penulisan risalah singkat ini. Saya memohon kepada Seluruh pesantren, 
organisasi-organisasi Islam, partai-partai Islam, sekolah-sekolah Islam, bahkan 
kepada seluruh Kaum Muslimin pada masa ini, agar bersedia meluangkan 
sebagian waktunya untuk berkhidmat dalam mentablighkan agama. 


Dewasa ini, masyarakat Islam bukan saja dirusak oleh orang-orang kafir, 
tetapi juga oleh orang-orang Islam sendiri. Amalan-amalan wajib dan sunnah 
bukan hanya ditinggalkan oleh umat Islam yang awam, tetapi juga oleh para 
tokoh agama. Kita hanya sering membicarakan - orang-orang yang 
meninggalkan shalat dan puasa. Padahal, berjuta-juta manusia terjerumus ke 
dalam jurang kemusyrikan dan kekufuran secara terang-terangan. Lebih parah 
lagi, mereka tidak memahami bahwa apa yang mereka kerjakan merupakan 
kemusyrikan dan kekufuran. Perbuatan haram, fasik, dan kejahatan secara 
terbuka semakin merajalela, tidak ada lagi yang tersembunyi di depan kita. 
Sikap tidak mempedulikan agama, menghina, dan meremehkannya sudah 
bukan rahasia lagi bagi siapa saja. 

Melihat keadaan itu, sebagian besar ulama justru semakin menjauhkan 
diri dari masyarakat. Akibatnya, kejahilan semakin menjadi-jadi setiap hari. 
Masyarakat awam sering beralasan bahwa tidak ada lagi orang yang bersedia 
mengajarkan agama kepada mereka. Sedangkan para ulama beralasan bahwa 
tidak ada lagi yang mau mendengarkan pengajaran agama. 


Sebenarnya, alasan masyarakat awam tersebut tidak diterima di sisi Allah 
Subhaanahu wata'ala, karena mempelajari agama dan mendalaminya 
merupakan kewajiban bagi setiap Muslim. Dalam peraturan pemerintah: 
manapun, jika seseorang melakukan suatu pelanggaran, ia tidak dapat 
beralasan bahwa ia tidak mengetahui undang-undang. Lalu, di hadapan 
Ahkamul Haakimin (Yang Maha Adil) bagaimana alasan yang lemah ini bisa 
diterima? Sebagaimana sebuah ungkapan, 


340 Kitab Fadhilah Tabligh 5 


(Aa pelita | 
“Mengajukan alasan untuk membela. suatu kejahatan, lebih jahat daripada 
“kejahatan itu sendiri.” 


Begitu pula alasan para ulama, bahwa tidak ada lagi orang yang mau 
mendengarkan ajaran agama, tidak patut dijadikan alasan untuk meninggalkan 
.dakwah selama mereka mengaku. sebagai da'i dan penerus perjuangan 
Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam. Apakah Baginda Nabi Shallallahu 
“alaihi wasallam, para shahabat Radhiyallahu 'anhum, para tabi'in 
Rahmatullah “alaihim, dan orang-orang mulia lain, tidak pernah bersusah 
payah dalam mentablighkan agama? Apakah mereka tidak pernah dilempari 
batu? Tidak pernah dicaci-maki? Tidak pernah disiksa? Walaupun telah 
ditimpa berbagai cobaan dan kesusahan, mereka tetap berpegang teguh dan 
bertanggung jawab mentablighkan agama. Sekeras apa pun penentangan yang 
mereka terima, mereka tetap menyebarkan agama dan hukum-hukum Islam 
dengan penuh kasih sayang. 


Secara umum, Kaum Muslimin menganggap bahwa tugas dakwah dan 
tabligh hanyalah tugas para'ulama. Hal itu tidak benar. Setiap orang yang 
mengetahui kemungkaran terjadi di hadapannya, dan dia mampu 
mencegahnya, atau bisa melakukan sesuatu yang dapat membendungnya, 
maka ia wajib berusaha menghentikan kemungkaran tersebut. Jika hanya para 
ulama yang beykewajiban dakwah, lalu karena suatu kelemahan atau keadaan 
darurat mereka tidak dapat melaksanakan tugas atau usaha mereka belum 
mencukupi, tentu kewajiban itu akan kembali ke pundak setiap Muslim. 
Banyak ayat dan hadits yang menyatakan pentingnya dakwah, tabligh, dan 
menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Hal itu akan 
terlihat dengan gamblang dari ayat dan hadits yang akan diketengahkan 
kemudian. Saya akan menguraikan masalah ini pada bab-bab selanjutnya. 
Dalam keadaan darurat seperti ini, seseorang tidak mungkin terbebas dari 
tanggung jawab dakwah, tabligh, dan amar ma'ruf nahi munkar, hanya dengan 
menfbebankan tanggung jawab kepada para ulama atau membeberkan 
kekurangan-kekurangan para ulama tersebut. 

Oleh karena itu, saya mengharap kepada setiap muslim agar 
semampunya mengambil bagian dalam tabligh dan meluangkan sebagian 
waktunya untuk menunaikan tugas dakwah, tabligh, dan menjaga amalan 
Islam. Sebuah syair mengungkapkan: 


ہروقت كر دست 2 SANJANG je‏ 


Setiap engkau mendapat kesempatan yang baik, anggaplah itu suatu 
keberuntungan 
Karena tak seorang pun mengetahui secara pasti kapan tiba waktu kematian 


Kita perlu mengetahui, untuk berdakwah dan bertabligh, seseorang tidak 


harus menjadi ulama terlebih dulu. Siapapun yang mengerti suatu 
permasalahan agama harus menyampaikannya kepada orang lain. Siapa pun 


Mugaddimah 1 
yang melihat kemungkaran terjadi di 
menghentikannya, ia wajib men 
risalah ini menjadi tujuh bab. 


depan matanya dan mampu 
ghentikannya. Secara ringkas saya membagi 


BAB KESATU 


AYAT-AYAT YANG MENEGASKAN 
PENTINGNYA MENYURUH KEPADA KEBAIKAN 
DAN MENCEGAH DARI KEMUNGKARAN 


Dengan mengharap berkah Allah Subhaanahu wata'ala melalui Kalam 
Suci-Nya, di bagian awa buku ini saya menukil beberapa ayat Al-Qur'an 
beserta terjemahannya yang menegaskan pentingnya usaha tabligh dan 
mengajak kepada kebaikan. Dari ayat-ayat itu, semoga para pembaca dapat 
dengan mudah memahami betapa pentingnya menegakkan dakwah Islam di 
sisi Allah Subhaanahu wata'ala. Begitu pentingnya masalah ini sehingga Allah 
Subhaanahu wata'ala menyebutnya berulang-ulang di dalam Kalam Suci-Nya. 


Dalam penelitian saya yang penuh kekurangan ini, terdapat kurang lebih 
enam puluh ayat Al-Qur'an yang menganjurkan untuk mentablighkan agama. 
Jika ada orang yang lebih teliti, tidak tahu berapa banyak lagi ayat yang akan | 
ditemukan mengenai masalah ini. Jika semua ayat tersebut ditulis dalam buku 
ini, tentu buku ini akan menjadi amat tebal. Oleh sebab itu, saya menuliskan . 
beberapa ayat saja. 

Ayat Ke-1 
2 0 NA Sara A مج‎ ht er مو لقان كر كوك هو‎ 
SERAI A ES مین‎ IBL ومن‎ 
“Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang menyeru 
kepada (agama) Allah dan beramal shalih dan berkata, "Aku termasuk orang- 
‘orang muslim (berserah diri kepada Allah).” (Q.S. Fushshilat: 33, dari Kitab 
Bayanul Qur'an) 

Sebagian ahli tafsir menafsirkan bahwa barangsiapa menyeru manusia 
kepada agama Allah Subhaanahu wata'ala dengan cara apa saja, maka ia 
berhak mendapat kehormatan berupa berita gembira dan pujian seperti yang 
disebutkan dalam ayat di atas. Misalnya, para nabi Alaihimus salam 
berdakwah dengan menggunakan mukjizatnya dan lain-lain, para ulama 
berdakwah dengan menggunakan dalil dan hujjahnya, para mujahid 
berdakwah dengan pedangnya, dan para muadzin berdakwah dengan 
adzannya. Intinya, siapa pun yang menyeru kepada kebaikan, ia berhak 
mendapatkan kehormatan itu, baik mengajak kepada amalan-amalan zhahir 
maupun amalan-amalan batin sebagaimana para ahli tasawwuf yang mengajak 
kepada mengenal keagungan Allah Subhaanahu wata'ala. (dari Kitab Tafsir 
khazin) 

Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa ayat: 


Ayat-Ayat yang Menegaskan Pentingnya Menyuruh kepada Kebaikan .. 343 


Oka! GA PLOT, 
(wagoola innanii minal muslimiin), bermakna bahwa seorang muslim _ 
hendaknya bangga dengan keislamannya, dan ia yakin bahwa keislamannya itu 
merupakan kemuliaan baginya dan menyatakan keislamannya dengan penuh 
kebanggaan. Ahli tafsir yang lain menafsirkan bahwa dalam setiap kegiatan 
dakwah dan tabligh, selayaknya kita tidak menyombongkan diri karena 
menjadi seorang da'i. Kita seharusnya berendah hati dengan menganggap 


“bahwa kita hanyalah seorang muslim biasa seperti muslim lainnya. 


Ayat Ke-2 


NB AIR et ara, 

ONE SNI, 
“Dan berilah peringatan, (wahai Muhammad), sesungguhnya peringatan itu 
bermanfaat bagi orang-orang beriman.” (Q.S. Adz-Dzariyat: 55) 

Ahli tafsir menulis bahwa maksud ayat di atas adalah memberikan nasihat 
dengan memperdengarkan ayat-ayat Al-Qur'an, yang tentu amat bermanfaat. 
Adapun manfaatnya bagi orang mukmin tentunya sudah jelas. Sedangkan bagi 
orang-orang kafir juga bermanfaat, karena dengan usaha ini, insyaallah 
mereka dapat menjadi beriman dan akan termasuk di dalam ayat di atas. 
Namun sayangnya, pada zaman ini, jalan berdakwah dan bertabligh dengan 
cara yang benar dan dengan maksud membuat perbaikan sudah hampir 
hilang. Umumnya para da'i hanya ingin menunjukkan kepandaian dan 
kefasihan berbicara, supaya para pendengar memujinya. Padahal, Baginda 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Barangsiapa belajar seni 
pidato dan seni mengolah bahasa dengan maksud agar manusia tertarik 
kepadanya, maka amal ibadahnya baik yang fardhu maupun yang sunnah tidak 
akan diterima pada Hari Kiamat.” 


Ayat Ke-3 
ERONEN TET 5 6 AB ani Tt yet £ PANI 
ONE a GAN Re Ie ea GNI ats 


“Dan perintahkanlah keluargamu (wahai Muhammad) untuk mendirikan 
shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakan shalat tersebut. Kami tidak 
meminta rezeki kepadamu, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan 
akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa.” (O.S. Thaahaa: 132) 


. Banyak hadits yang menyatakan bahwa jika ada seseorang yang 
mengadukan kesempitan hidupnya kepada. Baginda Rasulullah Shallallahu 
“alaihi wasallam, maka beliau akan menyuruhnya supaya mengerjakan shalat. 
Kemudian beliau membaca ayat di atas, seakan-akan beliau mengisyaratkan 
bahwa janji dilapangkannya rezeki itu bergantung pada dijaganya shalat. Para 
ulama menjelaskan bahwa mengapa di dalam ayat ini seseorang diperintah 
untuk menjaga shalatnya sendiri, disamping memerintahkan orang lain untuk 
shalat? Karena hal itu akan lebih bermanfaat dan akan memberikan kesan 
terhadap orang lain, sehingga orang lain juga akan menjaga shalat. Oleh 


3 


344 Kitab Fadhilah Tabligh 4 


karena itu, para nabi Alaihimus salam yang diutus oleh Allah Subhaanahu 
wata'ala untuk menjadi sebab hidayah, datang di tengah-tengah kaumnya 
sebagai suri tauladan. Para nabi Alaihimus salam mengamalkan apa yang 
mereka sampaikan, sehingga orang yang mau mengamalkannya akan, merasa 
mudah, dan tidak merasa bahwa hukum ini atau itu susah diamalkan. 


Setelah itu, di dalam ayat di atas, Allah Subhaanahu wata'ala menjanjikan 
rezeki untuk orang yang menegakkan shalat. Maksud janji itu adalah bahwa 
terkadang secara lahiriyah, menjaga shalat tepat pada waktunya akan 
menimbulkan kerugian dalam pekerjaan, terutama dalam berdagang, bekerja 
sebagai buruh, dan sebagainya. Akan tetapi, Allah Subhaanahu wata'ala 
meluruskan anggapan itu dan menegaskan bahwa rezeki adalah tanggungan- 
Nya. Jadi, janganlah beranggapan bahwa shalat itu merugikan urusan dunia. 

Selanjutnya, Allah Subhaanahu wata'ala menjelaskan aturan yang pasti 
bahwa kebahagiaan sesungguhnya hanya akan dicapai oleh orang-orang yang 
bertakwa. Selain mereka, tidak ada seorang pun yang mendapatkan 


kebahagiaan hakiki. 
Ayat Ke-4 ` 4 
2 اام م‎ E, عه‎ Co zz ا اسم وه‎ DA 
la ist GE ana usa sala يبي اقر الصَّلاة‎ 
و‎ 
E 
ON 


(Lukman berkata), “Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah berbuat baik, 
dan cegahlah dari kemungkaran dan bersabarlah terhadap apa-apa yang 
menimpamu. Sesungguhnya hal itu termasuk urusan yang harus diutamakan.” 
(Q.S. Luqman: 17, dari Kitab Bayanul Qur'an) 


Ayat ini menyebutkan dengan jelas beberapa hal penting yang menjadi 
penyebab tercapainya kebahagiaan yang sempurna. Sayangnya, kita justru 
melalaikannya. Telah dinyatakan sebelumnya bahwa kewajiban amar ma'ruf 
nahi munkar sudah ditinggalkan oleh kebanyakan orang, bahkan perintah 
shalat sebagai amalan yang terpenting setelah iman juga sudah banyak 
dilalaikan. Banyak Kaum Muslimin yang sudah tidak melaksanakan shalat. 
Mereka yang sudah shalat pun tidak memperhatikannya dengan sungguh- 
sungguh, terutama shalat berjamaah. Padahal berjamaah merupakan bagian 
dari menegakkan shalat. Pada umumnya, orang-orang miskin saja yang shalat 
berjamaah di masjid, sedangkan menurut orang-orang kaya dan para tokoh, 
pergi ke masjid adalah aib. Kepada Allah Subhaanahu wata'ala sajalah kita 
mengadu. Sebuah syair menyatakan: 


MAY FN عات‎ A 


Wahai insan yang tertipu 
Apa yang engkau anggap sebagai aib bagimu 
Adalah kebanggaan bagiku 


Ayat-Ayat yang Menegaskan Pentingnya Menyuruh kepada Kebaikan... 345 


Ayat Ke-5 
. و‎ 
A و‎ MES س سو‎ 2001 
Ii KP ose NG ويارو‎ KJ dio امه يعو‎ SKA و‎ 


CoA ih 
“Dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang mengajak kepada 
kebaikan, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, dan 
mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (Q.S. Ali Imran: 104) 


Dalam ayat ini, Allah Subhaanahu wata'ala dengan tegas memerintahkan 
umat Islam agar dapat mewujudkan satu golongan yang mempunyai tugas 
khusus, yaitu mendakwahkan Islam kepada semua manusia. Namun sayang, 
orang Islam secara umum telah melalaikan perintah ini. Sebaliknya, orang- 
orang nonmuslim justru sangat memperhatikannya, misalnya para misionaris 
Kristen, mereka siap menyebarkan agama mereka ke seluruh dunia dengan 
sungguh-sungguh. Begitu pula agama lain, mereka menyiapkan para penyebar 
agamanya. Namun, adakah di kalangan umat Islam suatu jamaah yang seperti 
itu? Jawabannya, jika dikatakan tidak ada sama sekali, tidak benar, tetapi jika 
dikatakan ada, juga sulit. Kalaupun ada sekelompok Kaum Muslimin atau 
pribadi muslim yang berusaha mentablighkan Islam, bukan bantuan dan 
kerjasama yang diterima, tetapi berbagai halangan dan kritikan yang 
diperoleh. Begitu bertubi-tubi rintangan ini, sehingga kalau tidak hari ini, maka 
besok para da'i akan meninggalkan dakwah yang mulia ini. Padahal, adalah 
kewajiban bagi setiap muslim membantu siapa saja yang benar-benar 
mentablighkan Islam dan memperbaiki kekurangannya. Akan tetapi, yang 
terjadi malah sebaliknya. la sendiri tidak melakukan dakwah, tetapi 
menjadikan para da'i sebagai sasaran kritik, seolah-olah ingin menghentikan 
usaha mereka. 


3 


z و‎ 2 
0 fe a 9 ag 3. 
orais KIT بِالْمَعْرُوْفٍ وَتَفْهَْنَ ڪن‎ ra Sal IA a 
4, 
Om| 


“Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk (kemanfaatan) 
manusia, kalian menyuruh (berbuat) kepada kebaikan dan mencegah dari 
kemungkaran, dan kalian beriman kepada Allah.” (Q.S. Ali ‘Imran: 110, dari 
Kitab Bayanul Qur'an) 

Banyak hadits Baginda Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam yang 
menerangkan bahwa orang Islam adalah semulia-mulianya manusia, dan umat 
Baginda Muhammad Shallallahu “alaihi wasallam adalah semulia-mulianya 
umat. Banyak pula ayat Al-Qur'an yang menyatakan demikian, baik dengan 
langsung maupun dengan isyarat. Dalam ayat di atas, Allah Subhaanahu 
wata'ala telah menggelari kita sebagai umat yang terbaik. Allah Subhaanahu 
wata'ala telah menyebutkan alasannya, yaitu melaksanakan amar ma'ruf nahi 
munkar. Para ahli tafsir mengatakan bahwa dalam ayat ini, kalimat menyuruh 


346 Kitab Fadhilah Tabligh 


kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran disebutkan lebih dulu 
daripada iman kepada Allah Subhaanahu wata'ala. Padahal, iman adalah 
pangkal segala amalan. Tanpa iman, kebaikan apa pun tidak akan bernilai 
sedikit pun. Hal ini karena iman juga dimiliki oleh umat terdahulu, tetapi ada 
suatu perkara yang khusus yang menjadikan umat Baginda Muhammad 
Shallallahu “alaihi wasallam lebih” unggul dibandingkan umat-umat 
sebelumnya, yaitu (perhatian yang khusus terhadap) amar ma'ruf nahi 
munkar. Inilah penyebab umat Baginda Muhammad Shallallahu “alaihi 
wasallam lebih istimewa daripada umat lain. Meskipun demikian, iman tetap 
ditekankan dalam ayat ini, karena kebaikan apa pun tidak akan bernilai jika 
tidak disertai iman. 


Maksud utama ayat tersebut adalah menjelaskan pentingnya amar ma'ruf 
nahi munkar bagi umat ini. Oleh karena itu, amar ma'ruf nahi munkar 
disebutkan terlebih dahulu daripada iman. Maksud dijadikannya amar ma'ruf 
nahi munkar sebagai sesuatu yang istimewa, yang menjadikan umat ini lebih 
unggul dari umat-umat terdahulu adalah hendaknya umat ini mengutamakan 
tugas amar ma'ruf nahi munkar. 'Menjadikannya sebagai kerja sambilan, 
tidaklah mencukupi. Tugas amar ma'ruf nahi munkar juga sudah diperintahkan 
kepada -umat-umat terdahulu, sebagaimana firman Allah Subhaanahu 
wata'ala: 


Pel 


“Ketika umat-umat terdahulu lalai dari peringatan yang diberikan kepada 
mereka.” (Q.S Al-An'am: 44) 


Jadi, kelebihan umat ini terletak pada perhatian yang khusus terhadap 
dakwah. Oleh sebab itu, hendaknya dakwah dilaksanakan sebagai tugas pokok 
yang tersendiri sebagaimana tugas-tugas lain dalam agama. 
Ayat Ke-7 
Nelly” 3 PN î و‎ ang, عر‎ 0 AR 
daka yag ف أَوِْصْلَاِح بين الاس‎ PAK AS ha AS GAS 5 
Oku ia AP NYA A JO KA A HA Ta 

“Tidak ada kebaikan (dan keberkahan) pada kebanyakan bisikan mereka, 
kecuali orang yang menyuruh bersedekah, atau berbuat baik, atau 
menganjurkan perdamaian di antara manusia (untuk mewujudkan hal ini perlu 
usaha yang hati-hati dan lembut atas dasar musyawarah, karena di dalam 
musyawarah ada keberkahan). Dan barangsiapa berbuat demikian karena 
mengharap ridha Allah (bukan untuk kepentingan dunia dan kemasyhuran), 
maka tidak lama lagi Kami akan memberinya pahala yang besar.” 
(Q.S. An-Nisaa': 114) 

Dalam ayat tersebut, Allah Subhaanahu wata'ala berjanji akan memberi 
pahala besar bagi orang-orang yang mengajak kepada kebaikan. Seberapa, 
besarkah pahala yang disebut besar oleh Allah Subhaanahu wata'ala? 


Ayat-Ayat yang Menegaskan Pentingnya Menyuruh kepada Kebaikan... 347 


Dalam menafsirkan ayat di atas, Baginda Nabi Shallallahu “@aihi wasallam 
bersabda, “Setiap Ucapan seseorang adalah beban baginya, kecuali ucapan 
untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, atau berdzikir 
kepada Allah Subhaanahu wata'ala.” Dalam hadits lain, Baginda Nabi 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Maukah aku beritahukan kepadamu 
suatu kebaikan yang lebih utama daripada shalat sunnah, puasa, dan 
sedekah?” Para shahabat Radhiyallahu “anhum menjawab, “Beritahukanlah, 
ya Rasulullah!” Beliau bersabda, “Mendamaikan sesama mamusia” karena 
kebencian dan pertengkaran dapat menghilangkan kebaikan Pert pisau 
cukur mencukur rambut.” 


Masih banyak ayat Al-Our'an dan hadits Baginda Nabi Shalattahu, “alaihi 
wasallam yang menyuruh kita agar mendamaikan perselisihan di antara 
manusia.. Yang perlu diperhatikan di sini ialah bahwa mendamaikan 
perselisihan di antara manusia, termasuk amar ma'ruf nahi munkar dan 
merupakan kebaikan: yang sangat besar. Oleh sebab itu, kita harus 
bersungguh-sungguh untuk mewujudkan perdamaian dan memeliharanya 
dengan cara yang benar. 


BAB KEDUA 


HADITS-HADITS BAGINDA RASULULLAH 
SHALLALLAHU 'ALAIHI WASALLAM YANG MENEGASKAN 
PENTINGNYA AMAR MA'RUF NAHI MUNKAR 


Dalam bab ini, akan diketengahkan beberapa hadits Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam yang berkaitan dengan pembahasan Bab Kesatu. 
Maksud saya bukan untuk menghimpun semua hadits (mengenai amar ma'ruf 
nahi munkar), lagi pula hal itu juga tidak mungkin. Selain alasan tersebut, 
apabila dituliskan semua ayat Al-Qur'an dan hadits Baginda Rasulullah 
Shahallahu “alaihi wasallam mengenai hal ini, maka siapakah yang akan 
membacanya? Pada zaman ini, siapakah yang memiliki waktu dan kesempatan 
untuk hal-hal tersebut? Jadi, sekedar memberitahukan dan menyampaikan 
kepada Kaum Muslimin, betapa pentingnya amar ma'ruf nahi munkar dalam 
pandangan Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam dan betapa kerasnya 
ancaman jika kita meninggalkannya. Di sini akan dituliskan beberapa hadits. 


Hadits Ke-1 1‏ 
عدف على ا عه سيوم ولو و ووا PAN‏ لق ماكر ag‏ ا ےو 
عن أبي سَعِيْلٍ AE AN SEN‏ قال: سرحت وَسْوْلَ SE Al E‏ وسم GA UAS‏ 


Hi tas Zor 4 Pi E a « و ونو‎ 8 $ 
ais رقو‎ kn AI OG dalah يَسْتَطِعْ‎ AT UB sun RS KA رآی هنكم‎ 


en E 

أضُعْفٌ en‏ :رواهمسلموالترمزي واب ماجه والنساكذا في الترغيب» 
Dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri Radhiyallahu “anhu, ia berkata, “Aku‏ 
mendengar Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda,‏ 
“Barangsiapa melihat kemungkaran dilakukan di hadapannya, maka ubahlah‏ 
dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lidahnya. Jika tidak‏ 
mampu, maka camkan dalam hati bahwa itu kemungkaran. Itu adalah derajat‏ 
iman yang paling rendah.” (H.R. Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Nasa'i,‏ 
dari Kitab At-Targhib)‏ 

Disebutkan dalam hadits yang lain, bahwa jika seseorang dapat mencegah 
kemungkaran dengan lidahnya, maka lakukanlah. Jika tidak, maka yakinilah di 
dalam hati bahwa perbuatan itu merupakan suatu kemungkaran. Dengan 
demikian, ia terbebas dari tanggung jawab. Hadits lain mengatakan bahwa 
barangsiapa membenci kemaksiatan walaupun hanya di dalam hati, ia 
termasuk seorang yang beriman. Tidak ada lagi derajat iman yang lebih rendah 
dari derajat itu. Masih banyak hadits Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam 


1 Dengan seluruh kemampuan yang diberikan Allah Subhaanahu wata'ala kepadanya. 


| 


Hadits2 Baginda Rasulullah Shallallahu “Alaihi Wasallam yang Menegaskan- -. 349 


yang berhubungan dengan kandungan hadits ini. 


Kini lihatlah, apa yang tejadi di depan kita? Berapa banyak di antara kita 
yang telah menyaksikan kemungkaran, lalu mengubahnya dengan tangan atau 
minimal menyatakan ketidaksukaannya dengan lisan? Berapa banyak di antara 
kita yang hatinya benar-benar membenci kemungkaran? Padahal, itu adalah 
selemah-lemah iman”. Paling tidak hendaklah kita meyakini bahwa 
kemungkaran adalah kemungkaran dan kita merasa sedih di dalam hati ketika 
melihatnya. Akhirnya, marilah kita duduk merenung dan berpikir apa yang 
sedang terjadi pada zaman ini, dan apa yang seharusnya kita lakukan? 


Hadits Ke-2 

Ln nge dea ` اوہ ووے‎ a ta 3 Keran Z 
ْو يِحُدُوْدِ‎ SAN UK JA َال اله هيوس‎ da gang 
sek 2 7 ووو‎ 10 zí دوو‎ PA, daan عل‎ pe SAE 


PARA BA CPI ا‎ MMA الي في‎ 


2, 


PA Ap senf io جيك و‎ KN) Bas كوه‎ Nah ولم‎ 


` (رواةالبخاري والترمزي) 
Dari Sayyidina Nu'man bin Basyir Radhiyallahu “anhu, Baginda Nabi‏ 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Perumpamaan seseorang yang‏ 
bernegang kepada hukum-hukum Allah Subhaanahu wata'ala dan orang yang‏ 
melanggar hukum-hukum-Nya adalah seperti satu kelompok manusia yang‏ 
mengadakan undian untuk berbagi tempat dalam sebuah kapal. Akhirnya,‏ 
sebagian mendapatkan tempat di bagian atas dan yang lain di bagian bawah.‏ 
Jika orang-orang yang berada di bagian bawah memerlukan air, mereka harus‏ 
melewati orang-orang yang ada di bagian atas. Lalu, orang-orang yang‏ 
berada di bagian bawah itu berkata, “Seandainya kita lubangi saja tempat‏ 
yang ada di bawah kita, sehingga kita tidak akan mengganggu orang-orang‏ 
yang berada di bagian atas (tentu hal itu lebih baik)!” Apabila orang-orang‏ 
yang berada di bagian atas membiarkan dan menuruti keinginan orang-orang‏ 
yang berada di bagian bawah itu, maka semuanya akan celaka. Jika mereka‏ 
yang berada di bagian atas mencegah mereka, maka semuanya akan‏ 
selamat.” (H.R. Bukhari dan Tirmidzi)‏ 

Pernah para shahabat Radhiyallahu 'anhum bertanya, “Ya Rasulullah, 
apakah kami akan dibinasakan meskipun di antara kami ada orang-orang 
shalih dan bertakwa?” Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam menjawab, 
“Ya, jika kejahatan telah merajalela.” 

Dewasa ini, kemerosotan melanda umat Islam dari segala segi. Mereka 
yang mempedulikan Islam banyak yang mengkhawatirkannya, lalu berusaha 


5 Maksudnya, amalan paling minimal yang harus dilakukan oleh orang beriman dalam amar ma'ruf 
nahi munkar. 


350 kitab Fadhilah Tabligh Lam 8 


dengan berbagai cara untuk mengobati penyakit ini. Namun sayang, mereka 
mengandalkan pendapat mereka masing-masing dan tidak mengindahkan 
arahan ‘dokter’ dan penuntun yang sebenarnya yang sangat menyayangi kita 
yaitu Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam yang telah memberitahukan 
diagnosa bagi penyakit umat ini dan apa obatnya (untuk menyelamatkan 
umat, hanyalah dengan memperbaiki amalan agama mereka). Adakah 
kezhaliman yang melebihi perkara ini: yaitu ketika sumber penyakit, kita 
anggap sebagai obat penyembuh. Agama yang menjadi penyebab kemajuan 
umat ini, justru tidak diperhatikan lagi. Jangankan para sarjana dan 
cendekiawan, para ulama pun jarang berpikir ke arah ini. Kalau pun hari ini 
Orang yang sakit belum mati, maka sudah bisa dipastikan apa yang akan terjadi 
besok. 


Sebuah syair Urdu menyebutkan: 
دوا بول‎ LIL Wi LL مركي ساده بل يهار ہو کے‎ 


Tuan, betapa lugunya engkau, saat sakit engkau mencari penyembuhan 
Dari penjual minyak wangi, (bukan dari ahli pengobatan) 
Hadits Ke-3 


Bath ار كر‎ ea ل ا‎ A4. AES e 
Ke ea ل : قال رسو ل ابل صلی‎ Sa 
AN AA I AL NUN BG RIAU عام رق‎ en وس عدي‎ DA 
D پو‎ Ag انه‎ ea SUA UEA GEN عل بني شر ایل‎ 


2 
dng وس اس ب 0 عور 2 ور فارخ‎ 00 Pat searah ىم‎ 75 
SARA AN ON ALE Pei NU 


25 KAN rE R 00 el AA 

Gion 1 oli لن‎ IG ثم‎ Uang benih AA 
5 

24 85, + ECA y 

a 35 ol É Isa‏ مَرْيَمَ ذلك ما oiai 156S NAS‏ كنا 

BP be, NING‏ و و AN AN NA‏ و 

GS DN OI مِنْهُمْ‎ AK SA DHA PL A Kn عَنْ‎ GR 


pd 


CA EAN سيوس‎ edl ataia ÈT 
1356 وَلَوْ‎ GE bb NGA Sana انْفْسُهُمْ أن‎ NA 
Ed $ 
GÈ را وو ووو ار شوم‎ GN ف قو‎ h MA Bpa عن سر"‎ 
ثم‎ Ga ME GO AGS abas ai Os وما‎ Ga له‎ Galah 
2 ا‎ d 
8 رع‎ PA E 02 


nr اك‎ ETAT Gan 1ق و 4 ]أدج وي دوهع‎ 1 b NG Aa 
033 كان عل ي الفأ‎ KIE IL GA Jahit 106 


rd pd ba 7 


عرس 9 14 

عل NI SE‏ (رواةأبوداودوالترمنيكذاف الترغيب) 

Dari Sayyidina Ibnu Mas'ud Radhiyallahu ‘anhu, ia mengatakan bahwa 
Baginda Rasulullah Shallalichu “alaihi wasallam bersabda, “Penyebab pertama 
kemerosotan Bani Israil adalah jika orang shalih di antara mereka bertemu 
- ngan pelaku maksiat, ia berkata, Takutlah kamu kepada Allah Subhaanahu 
ita’ala. Janganlah kamu berbuat begitu, karena hal itu tidak halal bagimu!” 
:mudian esoknya orang shalih tersebut bertemu kembali dengan orang itu 


Hadits? Baginda Rasulullah Shallallahu "Alaihi Wasallam yang Menegaskan--- 351 


dalam keadaan yang sama, tetapi hal itu tidak menghalangi orang shalih 
tersebut untuk makan, minum, dan duduk bersamanya. Ketika mereka berbuat 
demikian, Allah Subhaanahu wata'ala menyatukan hati mereka (hati orang 
shalih tersebut dijadikan sama dengan hati pelaku maksiat). Kemudian 
Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam membacakan ayat, “Telah dilaknat 
orang-orang kafir dari Kaum Bani Israil melalui lisan Dawud dan Isa bin 
Maryam. Hal itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas. Mereka 
tidak saling melarang kemungkaran yang mereka lakukan. Sungguh sangat 
buruk apa yang mereka lakukan. Engkau lihat kebanyakan mereka tolong- 
menolong dengan orang-orang kafir. Sungguh amat buruk apa yang mereka 
sediakan bagi diri mereka, yaitu kemurkaan Allah terhadap mereka dan 
mereka kekal dalam azab. Jika mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi, 
dan apa-apa yang diturunkan kepadanya, tentu mereka tidak akan mengambil 
orang-orang kafir menjadi pemimpin, tetapi kebanyakan mereka adalah 
orang-orang fasik.” Kemudian Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam 
bersabda, “Ingatlah, demi Allah, kalian harus mengajak kepada kebaikan dan 
mencegah dari keburukan. Cegahlah mereka yang berbuat zhalim dari 
kezhalimannya dan tariklah mereka dengan kuat kepada kebenaran.” 
(H.R. Abu Dawud dan Tirmidzi, dari Kitab At-Targhib) 


Hadits lain menyatakan bahwa ketika Baginda Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wasallam sedang duduk bersandarkan bantal, tiba-tiba beliau bangkit 
dengan penuh semangat, lalu bersabda seraya bersumpah, “Demi Allah, kamu 
tidak akan mencapai keselamatan, selama kamu tidak mencegah penzhalim 
dari kezhalimannya.” Beliau juga bersabda dengan bersumpah, “Kalian 
hendaklah selalu mengajak kepada kebenaran, mencegah kemungkaran, dan 
menghentikan penzhalim dari kezhalimannya dan menarik mereka dengan 
kuat kepada kebenaran. Jika tidak, hati kalian akan disatukan dengan hati 
mereka, dan kalian akan dilaknat oleh Allah Subhaanahu wata'ala 
sebagaimana Allah Subhaanahu wata'ala telah melaknat Bani Israil.” 
Kemudian beliau membaca ayat Al-Our'an yang menegaskan bahwa Bani Israil 
telah dilaknat, salah satu sebabnya adalah karena mereka tidak saling 
mencegah dari perbuatan yang mungkar. 


Dewasa ini, dipandang sebagai kebaikan apabila seseorang selalu 
. berdamai dan menggembirakan setiap orang pada setiap waktu dan keadaan. 
Itu dianggap sebagai kebaikan dan akhlak yang terpuji. Padahal, itu adalah 
pendapat yang tidak benar. Bahkan, jika kita sudah memastikan bahwa amar 
ma'ruf nahi munkar tidak akan dihiraukan sama sekali, maka diam itu lebih 
baik (daripada selalu mengiyakan dan bermuka manis terhadap 
kemungkaran). Sebaliknya, jika kita memperkirakan usaha amar ma'ruf nahi ` 
munkar akan diperhatikan, misalnya kepada bawahan kita, istri, anak, atau 
kenalan, maka di saat itu diam bukanlah akhlak yang mulia. Bahkan, orang 
yang diam dalam kondisi seperti itu, dianggap telah berbuat dosa menurut 
syariat dan adat. Syaikh Sufyan Ats-Tsauri Rahmatullah ‘alaih berkata, 
“Barangsiapa disukai oleh semua tetangganya, dan dipuji oleh semua sanak 
saudaranya, maka (kebanyakan orang semacam ini) adalah mudahin (penjilat 


3 


352 Kitab Fadhilah Tabligh 4 


atau pencari muka).” 


Banyak hadits yang meriwayatkan bahwa bila kemaksiatan dilakukan 
secara sembunyi-sembunyi, maka akibat buruknya hanya akan menimpa 
pelakunya. Akan tetapi, jika maksiat dilakukan secara terang-terangan dan 
orang yang mampu mencegahnya hanya berdiam diri, maka semua orang akan 
mendapat dampak buruknya. Kini, setiap orang hendaknya memikirkan berapa 

" banyakkah kemaksiatan yang terjadi di hadapan kita setiap hari, yang 
sebenarnya kita dapat mencegahnya, tetapi kita justru mengabaikannya dan 
tidak mempedulikannya? Bahkan, kini jika ada orang yang berusaha mencegah 
kemungkaran, maka kebanyakan orang akan menentang dan menganggap ia 
orang yang berpikiran sempit. Mereka bukannya membantu, tetapi malah 
melawannya. Sikap seperti ini adalah kezhaliman yang lebih besar. Al-Qur'an 
menyatakan: 


ETP‏ وس و 0 ?72 سمش ووم 

Domba rda اي‎ EGA alasan 

“Dan orang-orang yang zhalim itu akan mengetahui ke tempat manakah 
mereka akan kembali.” (O.S. Asy-Syu'araa': 227) 


Hadits Ke-4 
کے وا ےہ‎ Pe ال‎ TAN Na PG AMAPAN ع و‎ 
bab plg AE AN رَس ل اللو صل‎ bak OGAN ب َب او رضي‎ pa عَنْ‎ 


PE IRIT Oon وور‎ UN APA TAN 1 مه ؤ م ور‎ > 
GAN KE يَقَرِرُوْنَ عل ان يَعَيْرُوًا‎ KEL فيه‎ VA قوم‎ HOKI Je 


ee = A || A 

Sen Abi Saus‏ (رواة! بوداودوا بن مأجةوا بن حبآن والأصبهال وغيره مكذا ف الترغيب). 

Dari Sayyidina Jarir bin Abdillah Radhiyallahu “anhu, ia berkata, “Aku 

mendengar Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Jika 

ada seseorang yang berbuat maksiat di suatu kaum, sedangkan kaum itu 

mampu menghentikannya, tetapi mereka tidak mau menghentikannya, maka 

Allah Subhaanahu wata'ala akan menimpakan kepada mereka bencana di 

dunia ini sebelum mereka mati.” (H.R. Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, 
Al-Ashbahani, dari Kitab At-Targhib) 


Wahai shahabat-shahabatku yang ikhlas dan menginginkan kemajuan 
umat Islam. dan agamanya, kini Saudara-saudara dengan jelas telah 
mengetahui apa yang menjadi penyebab kemerosotan kita. Setiap orang tidak 
usah melihat orang lain atau temannya. Lihatlah sejenak kemaksiatan yang 
dilakukan oleh anak-anak, keluarga, dan bawahan kita. Kemungkaran 
benar-benar terbuka di hadapan mata kita, namun sudahkah kita berusaha 
menghentikannya? Jangankan menghentikannya, keinginan ke arah itu pun 
ada atau tidak? Atau adakah terlintas di dalam hati kita mengenai bahaya yang 
akan menimpa anak kesayangan kita? 

Jika anak-anak kita terlibat dalam suatu kegiatan yang bertentangan 
dengan pemerintah atau dia hadir dalam suatu pertemuan politik, maka kita 
akan merasa sangat cemas dan kita akan berusaha memperingatkan serta 
melarangnya. Bukan hanya mengkhawatirkan nasib anak-anak kita, tetapi juga 


Hadits? Baginda Rasulullah Shallallahu "Alaihi Wasallam yang Menegaskan... 353 


mengkhawatirkan kehormatan kita. Sebaliknya, jika anak-anak kita melanggar 
perintah Allah Subhaanahu wata'ala, apakah kita akan bersikap sama 
sebagaimana kita mencegah mereka ketika melanggar peraturan 
pemerintahan manusia yang sementara ini? 


Kadangkala Saudara mengetahui bahwa anak kesayangan Saudara sudah 
menjadi penggemar permainan kartu dan catur, serta sering meninggalkan 
shalat. Namun, sangat disayangkan tidak ada sepatah kata peringatanpun 
yang keluar dari mulut Saudara walaupun hanya sekedar mengatakan, “Apa 
yang kamu lakukan? Itu bukan budaya seorang muslim.” Padahal Saudara juga 
telah diperintahkan untuk meninggalkan makan dan minum dengan pelaku 
maksiat, sebagaimana keterangan hadits sebelumnya. 


Kl Pius یں‎ 


Lihatlah perbedaan jalan di depanmu 
Dari mana dan sedang kemana engkau menuju 


Banyak orang tua yang memarahi anaknya karena malas bekerja, hanya 
tinggal di rumah saja, dan tidak berusaha mencari pekerjaan atau membuka 
toko. Tetapi sedikit sekali dijumpai orang yang memarahi anaknya karena tidak 
memperhatikan shalat berjamaah, atau karena mengerjakan shalat di luar 
waktunya. 


Saudara-saudaraku, seandainya kemaksiatan-kemaksiatan tersebut hanya 
menyebabkan kerugian di akhirat saja, tentu kita harus menghindari sejauh- 
jauhnya. Tetapi, betul-betul kiamat! Akibat buruk kemaksiatan-kemaksiatan 
tersebut adalah di akhirat dan juga dunia. Renungkanlah, apakah selamanya 


kita akan buta? 
2 


9:. A NI 


“Barangsiapa buta (hatinya) di dunia ini, pasti ia akan buta di akhirat. 
(Q.S. Al-Israa’: 72) 

Jadi, sebenarnya Allah Subhaanahu wata'ala telah mengunci mati hati dan 
pendengaran mereka. Sebagaimana firman-Nya: 


ل ا طم عه 22 7 Pd‏ 5 مد s gr‏ 5 وعد 

. Eslis ba masl des Agai sag NAN SAS 

“Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan 
mereka ditutup.” (Q.S. Al-Baqarah: 7) 


Hadits Ke-5 
AE 7 


EA ja | Ta pup Pi AH انو صل اه عو‎ yan bia Tn 


4 


مَنْ KIG‏ 3355 عَنْهُمُ í Kiun oai‏ مَاكَمْ Gx hiag‏ 16 يَرَسْوْلَ اله 


- 


Get ANG daman PRIA KAN Gb a: ng Si 


A | Í jagoi; 


” 


354 Kitab Fadhilah Tabligh 5 


Diriwayatkan dari Sayyidina Anas Radhiyallahu “anhu, Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Kalimah Laa ilaaha illallaah 
(Muhammadur Rasulullah) akan selalu memberi manfaat bagi orang yang 
mengucapkannya dan akan menjauhkan mereka dari azab dan bencana 
selama mereka tidak mengabaikan hak-haknya.” Para shahabat Radhiyallahu 
'anhum bertanya, “Ya Rasulullah, apakah maksud mengabaikan hak-haknya?” 
Beliau menjawab, “Kemaksiatan kepada Allah Subhaanahu wata'ala dilakukan 
dengan terang-terangan, tetapi tidak ada yang mengingkari dan berusaha 
mengubahnya.” (H.R. Al-Ashbahani, dari Kitab At-Targhib) 


Sekarang jawablah dengan jujur, apakah kemaksiatan kepada Allah 
Subhaanahu wata'ala saat ini ada akhirnya? Apakah ada batasnya? Kita dapat 
menyaksikan betapa kemaksiatan demikian bebas dilakukan, tetapi adakah 
orang yang sungguh-sungguh mencegahnya atau paling tidak menguranginya? 
Sama sekali tidak ada”. Dengan demikian, (sudah selayaknya kita mendapat 
azab dan bencana sebagaimana ancaman dalam hadits di atas), maka masih 
adanya Kaum Muslimin di dunia yang sedang dalam suasana bahaya ancaman 
Allah Subhaanahu wata'ala ini, semata-mata merupakan rahmat dari Allah 
Subhaanahu wata'ala. Jika bukan karena rahmat Allah Subhaanahu wata'ala, 
semestinya kita semua sudah hancur. Bukankah kita yang menyulut penyebab 
kehancuran untuk diri kita sendiri? Sayyidatina Aisyah Radhiyallahu ‘anha 
bertanya kepada Baginda Nabi Shallallahu "alaihi wasallam, “lika Allah 
Subhaanahu wata'ala menurunkan azab ke dunia ini, apakah azab itu akan 
menimpa orang-orang yang shalih juga?” Baginda Nabi Shallallahu “alaihi 
wasallam menjawab, “Ya, azab akan menimpa semua orang di dunia ini, tetapi 
pada Hari Kiamat orang shalih akan dipisahkan dari orang yang bersalah.” 

Wahai saudara-saudaraku yang merasa puas dengan keshalihan dirinya di 
dunia, janganlah merasa tenang. Jika Allah Subhaanahu wata'ala menurunkan 
azab karena kemaksiatan yang merajalela, kita pun akan terkena azab 
tersebut. Na'udzubillah! 


Hadits Ke-6 
2af قارو‎ LAI ا وکو‎ ata aga . عد عاد كر ع الاق عق ]اكز‎ 
SEE san ade اه‎ AAN ڪل علي‎ ENG AN EA عَنْ‎ 


01 


SAAT BUNGA SAS Me ES kii 

gê AU م : مروا‎ Ori إن ال کا‎ ANG وال‎ ae a 
2 D g s 

KANG ata KSE g a Keii تذخ قل‎ a 

IS EA‏ روہ اہی اجه ,ابی حبان ن سحیحهکذاقالترغیب» 

Dari Sayyidatina Aisyah Radhiyallahu ‘anha, ia berkata, “Suatu ketika Baginda 


3 Maksudnya kalimat ini adalah untuk menegaskan. Penulis tidak bermaksud menyatakan tidak ada 
sama sekali orang yang berdakwah. 


Hadits? Baginda Rasulullah Shallallahu “Alaihi Wasallam yang Menegaskan... 355 


Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam masuk ke dalam rumahku, dan aku 
mengetahui dari raut wajah beliau bahwa sesuatu telah terjadi pada diri 
beliau. Beliau tidak berbicara kepada siapa pun. Setelah berwudhu, beliau 
masuk ke masjid. Aku pun merapatkan diri ke dinding kamarku agar dapat 
mendengar apa yang beliau sabdakan. Beliau duduk di atas mimbar. Setelah 
memuji Allah Subhaanahu wata'ala, beliau bersabda, “Wahai manusia, 
sesungguhnya Allah Subhaanahu wata'ala berfirman kepada kalian, 
'Perintahkanlah kepada kebaikan dan cegahlah dari kemungkaran sebelum 
(datang masa) ketika kalian berdoa, tetapi Aku tidak mengabulkan doa kalian: 
kalian meminta kepadaku, tetapi Aku tidak memberimu: dan kalian meminta 
tolong kepada-Ku (dalam menghadapi musuh), tetapi Aku tidak menolongmu.' 
Beliau tidak menambah sabda beliau dan terus turun (dari mimbar|.” 
(H.R. Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dari Kitab At-Targhib) 


Bagi saudara-saudara yang ingin melawan musuh-musuh Islam, tetapi 
tidak mempedulikan dan meremehkan masalah agama, hendaknya benar- 
benar memperhatikan hadits ini, bahwa pertolongan terhadap Kaum Muslimin 
itu tersimpan dalam kekuatan agama mereka. 

Sayyidina Abu Darda’ Radhiyallahu “anhu adalah seorang shahabat yang 
terkenal, ia berkata, “Hendaklah kamu selalu menyuruh manusia berbuat baik 
dan mencegah mereka dari kemungkaran. Jika tidak, Allah Subhaanahu 
wata'ala akan membangkitkan seorang raja zhalim yang akan memerintahmu, 
yang tidak menghormati kaum tua, dan tidak akan menyayangi anak-anak 
kecil. Jika orang-orang shalih di antara kamu berdoa kepada- Nya, Dia tidak 
akan mengabulkan doa mereka. Jika kamu meminta bantuan kepada-Nya, Dia 
tidak akan membantumu. Jika kamu memohon ampunan-Nya, Dia tidak 
mengampuni dosamu.” 


Allah Subhaanahu wata ala) berfirman; 


/ 


5 giz AN 
AAN fekas إن تَنْصْوُوًا انه يَنْصِر‎ Olla پا ایھاالن‎ 
“Wahai orang-orang yang beriman, | jika Aa mènalehg (agama) an maka 
Dia akan menolongmu (dalam menghadapi musuh-musuhmu) dan Dia akan 
mengokohkan langkah-langkahmu.” (Q.S. Muhammad: 7, dari Kitab Bayanul 
Qur'an) 
Allah Subhaanahu wata'ala juga berfirman: 


P3 aya TERESA TEANTA RASENE sai‏ الله 
ogei ass‏ 


Pad 
| 


` “Jika Allah menolong kalian, maka tidak ada seorang pun yang dapat 


mengalahkan kalian. Jika Allah membiarkan kalian, maka siapakah yang akan 
membantu kalian sesudah itu? Dan hanya kepada Allah-lah hendaknya orang- 
orang yang beriman bertawakkal.” (Q.S. Ali Imran: 160) 

Disebutkan di dalam Kitab Durrul Mantsur, riwayat Imam Tirmidzi 


3 


356 Kitab Fadhilah Tabligh 


Rahmatullah “alaih dan yang lain-lain dari Sayyidina Hudzaifah Radhiyallahu 
“anhu, Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam bersabda sambil bersumpah, 
“Hendaklah kamu selalu menyuruh manusia agar berbuat baik dan mencegah 
mereka dari kemungkaran. Jika tidak, Allah Subhaanahu wata'ala akan 
menurunkan. azab kepadamu. dan kemudian kamu berdoa, tetapi doa kamu 
tidak dikabulkan.” 


Para pembaca yang mulia, marilah kita sama-sama berpikir, sejauh 
manakah kita telah melanggar hukum-hukum Allah Subhaanahu wata'ala? 
Mengapa usaha kita dalam memperbaiki umat ini gagal? Mengapa doa-doa 
kita tidak dikabulkan? Apakah kita telah menanam benih kemajuan atau benih 
kemerosotan? 


Hadits Ke- 7 


AMI :إا عت‎ desa enau 


uda Ai به لوشو کا کرک لامر راا‎ Gee 


Pem ag jI‏ .كزانالدرعن‌الحكيم الترمزي) 


Dari Sayyidina Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwa 
Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Apabila umatku 
sudah mengagungkan dunia, maka akan dicabut dari hati mereka kehebatan 
Islam. Apabila mereka meninggalkan amar bil ma'ruf nahi anil munkar, maka 
mereka akan terhalang dari keberkahan wahyu. Apabila umatku saling 
mencaci, maka jatuhlah mereka dari pandangan Allah Subhaanahu wata'ala.” 
(H.R. Hakim Tirmidzi, dari Kitab Durrul Mantsur) 


Banyak orang yang berusaha agar umat Islam dan agama Islam menjadi 
jaya, tetapi usaha-usaha mereka ternyata menuju ke arah kemerosotan. Jika 
kita meyakini bahwa Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam adalah 
seorang utusan Allah Subhaanahu wata'ala dan ajarannya benar, mengapa 
semua yang dijelaskan oleh beliau sebagai penyebab penyakit, justru kita 
anggap sebagai obat penyembuh? Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam 
bersabda, “Tidak sempurna iman seseorang di antara kamu sehingga 
keinginan-keinginannya mengikuti agama yang kubawa.” Sayangnya, kita 
malah menganggap ajaran agama sebagai penghalang kemajuan kita. Allah 
Subhaanahu wata'ala berfirman: 


5 


& 


. 379 x 2 


1 
مويسم م و« و 
Ú PISE‏ 


Pai 
“Barangsiapa menginginkan keuntungan akhirat, Kami akan menambah 
keuntungan itu baginya. Dan barangsiapa menginginkan keuntungan dunia, 
maka Kami akan memberikan sedikit kepadanya keuntungan dunia. Dan tidak 
ada bagian baginya di akhirat.” (Q.S. Asy-Syuura: 20, dari Kitab Bayanul 
Qur'an) 


Hadits? Baginda Rasulullah Shallallahu "Alaihi Wasallam yang Menegaskan-.. 7 


Sebuah hadits menyatakan, seorang muslim yang menumpukan 
hasratnya pada akhirat, maka Allah Subhaanahu wata'ala akan memasukkan 
rasa kaya ke dalam hatinya, dan dunia dengan penuh kehinaan akan datang 
kepadanya. Barangsiapa menjadikan dunia sebagai tumpuan hasratnya, maka 
ia akan diliputi kesusahan dan bencana, dan ia tidak akan menerima melebihi 
apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhaanahu wata'ala kepadanya. Kemudian 
setelah membaca ayat di atas, Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam 
bersabda, “Allah Subhaanahu wata'ala berfirman, ‘Wahai manusia, 
sibukkanlah dirimu untuk beribadah kepada-Ku, niscaya Aku akan 
menghilahgkan kekhawatiran dari dadamu, dan Aku akan menghapuskan 
kefakiranmu. Jika tidak, niscaya Aku akan memenuhi hatimu dengan (berjuta- 
juta) kegelisahan dan Aku tidak akan menghilangkan kefakiranmu.”” 


Demikianlah petunjuk Allah Subhaanahu wata'ala dan Rasul-Nya. Namun, 
sangat disayangkan, kita menganggap bahwa penyebab keterbelakangan 
Umat Islam adalah karena jalan untuk kemajuan yang kita tempuh telah 
dirintangi oleh para ulama. Hendaklah kita berkata dengan jujur, seandainya 
para ulama itu orang yang tamak, tentu kemajuan kita pun akan 
menggembirakan mereka. Sebab, kita menyangka bahwa rezeki mereka 
berasal dari kita. Berarti, semakin luas dan terbuka keduniaan kita, maka 
semakin banyak yang mereka-dapatkan. Nah, bila demikian keadaannya, dan 
mereka masih menentang kita, tentu ada sebab lain yang memaksa mereka 
berbuat seperti itu. Sehingga, mereka mengorbankan keuntungan mereka 
sendiri dengan merusak hubungan dengan para dermawan (donatur) seperti 
kita, sehingga seakan-akan mereka telah merusak dunia mereka sendiri. 


Saudara-saudaraku, pikirkanlah jika para ulama atau ustadz itu 
mengatakan sesuatu berdasarkan Al-Qur'an, apakah pantas kita menolaknya? 
Andaikan kita menolaknya, kita hanya akan dikatakan sebagai orang yang tidak 
berakal, bahkan kita telah jauh dari sifat keislaman yang sebenarnya. Para 
ulama ini, selemah apa pun mereka, selama mereka menyampaikan hukum- 
hukum Allah Subhaanahu wata'ala dan hadits-hadits Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam, kita wajib mendengarkan dan mengamalkan 
nasihat-nasihat mereka. Sebodoh-bodoh orang, ia tidak akan mengatakan 
bahwa undang-undang pemerintah tidak penting untuk ditaati hanya karena 
undang-undang tersebut disampaikan oleh tukang sapu jalan. 


Hendaknya kita tidak mengatakan, bahwa ulama yang mengabdikan 
dirinya dalam urusan-urusan penyebaran agama, itu bertujuan untuk mencari 
keuntungan dunia. Dalam pikiran saya, ulama yang sesungguhnya, sangat 
jarang meminta untuk dirinya sendiri. Bahkan, jika ia semakin sibuk beribadah, ` 
maka pasti semakin berkurang perhatiannya terhadap dunia, walaupun 
terkadang ia juga bersedia menerima hadiah. Dalam hal ini, jika ia meminta 
bantuan untuk urusan-urusan penyebaran agama, insyaallah, hal itu lebih 
memuaskan hatinya daripada meminta bantuan untuk dirinya sendiri. 


Secara umum, orang berpendapat bahwa dalam Islam tidak ada ajaran . 
kerahiban (menghindari dunia, memikirkan akhirat semata). Dalam Islam, 


٠. 


358 Kitab Fadhilah Tabligh 


agama dan dunia diletakkan secara sama. Dalilnya, Allah Subhaanahu wata'ala 
berfirman: 


sis HNS‏ اعاب التارج 
“Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan‏ 
jagalah kami dari siksa neraka.” (Q.S. Al-Baqarah: 201)‏ 


Kebanyakan orang sangat menekankan ayat ini. Seolah-olah dari seluruh ayat 
Al-Qur'an hanya satu ayat inilah yang turun untuk diamalkan. Padahal tidak 
demikian halnya. = 

Pertama, untuk memahami tafsir ayat tersebut harus diambil dari 
Ar-Raasikhuuna fil Ilmi (orang-orang yang mendalam ilmunya). Oleh sebab itu, 
para ulama berpendapat bahwa mengaku sebagai ahli Al-Qur'an dengan 
hanya mempelajari terjemahan Al-Our'an merupakan suatu kejahilan. 

Mengenai ayat di atas, para shahabat Radhiyallahu 'anhum dan para 
ulama tabi'in Rahmatullah “alaihim telah mengungkapkan penafsiran yang 
sebenarnya. Syaikh Qatadah Rahmatullah “alaih berkata, “Makna kebaikan > 
didunia adalah keselamatan dan rezeki yang cukup.” Sayyidina Ali . 

_ Radhiyallahu “anhu berkata, “Kebaikan di dunia bermakna seorang istri yang 

shalihah.” Syaikh Hasan Bashri Rahmatullah “alaih berkata, “Kebaikan di dunia 
bermakna ilmu dan ibadah.” Syaikh Suddi Rahmatullah “alaih berkata, 
“Kebaikan di dunia bermakna harta yang halai.” Sayyidina Ibnu Umar 
Radhiyallahu “anhuma berkata, “Kebaikan di dunia bermakna anak-anak yang 
shalih dan fisik yang sempurna (sehat jasmani dan ruhani).” Sayyidina Ja'far 
Radhiyallahu “anhu berkata, “Kebaikan di dunia bermakna badan yang sehat, 
rezeki yang cukup, pengetahuan Al-Qur'an, kemenangan terhadap musuh 
Islam, dan bergaul dengan para shalihin.” 


Kedua, seandainya yang dimaksud dalam ayat ini adalah kemajuan dunia 
dalam segala bidang, sebagaimana hati saya pun menginginkannya, maka ayat 
ini hanya mengajarkan kepada kita agar kita sibuk berdoa kepada Allah 
Subhaanahu wata'ala, bukan mengajarkan kepada kita agar kita sibuk dan 
tenggelam mencari dunia. Sehingga berdoa untuk memperbaiki tali sandal 
yang putus pun, juga termasuk ajaran agama yang terkandung dalam ayat di 
atas. 

Ketiga, siapakah yang melarang untuk mendapatkan dunia? Baik, raihlah 
dunia! Raihlah dunia dengan penuh semangat! Kita semua sama sekali tidak 
menghendaki untuk meninggalkan dunia yang memang dianggap sebagai 
keberuntungan dan harus dicari. Yang kita maksud adalah sebanyak apa pun 
kita berusaha untuk dunia, hendaknya kita berusaha untuk agama lebih dari 

| itu atau paling tidak seimbang dengan usaha dunia. Sebab, sebagaimana 
pendapat kalian, agama dan dunia sama-sama dianjurkan. 

Kini, saya ingin bertanya, bukankah ayat di atas juga merupakan bi.ğian 
dari Al-Qur'an yang sama, yang juga menyebutkan ayat-ayat berikut ini? 


Hadits? Baginda Rasulullah Shallallahu “Alaihi Wasallam yang Menegaskan... 359 


لَه ن ڪرو وَمَنْكنَ Uni asi NG‏ 
»$ 

Oo SEA, 4 

“Barangsiapa menginginkan keuntungan akhirat, Kami akan menambah 

keuntungan itu baginya. Dan barangsiapa menginginkan keuntungan dunia, 

maka Kami akan memberikan kepadanya keuntungan dunia. Dan tidak ada 

bagian baginya di akhirat.” (Q.S. Asy:Syuura: 20) 

و م وو TEA‏ وما te‏ 54م زمه 5 و tao PUAN‏ 

مَنْ GB‏ يريل Sell AI Klas zé Tgl‏ لن 33 3 iga AI laa‏ يَضْلهَا 
pe 2 2‏ 

s 59 


يل فم 
+ 
Hn 5 EAE NATAN‏ لَهَا hs aan‏ مُؤْمِنُ UD‏ کن Abi‏ 
Okta‏ 


“Barangsiapa menghendaki kehidupan sekarang (duniawi), maka Kami 
segerakan baginya di dunia itu apa yang Kami tentukan bagi orang yang Kami 
kehendaki, kemudian Kami tentukan baginya Neraka Jahannam. Ia akan 
memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Dan barangsiapa 
menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh- 
sungguh sedang ia adalah seorang yang beriman, maka mereka itu adalah 
orang-orang yang usahanya dibalas dengan baik.” (Q.S. Al-Isra': 18-19) 


rd 5 r3 9% Crne 2 aAA لام‎ 

ONG kis Abs Kla 

“Yang demikian itu hanya kesenangan hidup di dunia, sedangkan di sisi 
Allah-lah tempat kembali yang baik (surga). ” (Q.S. Ali “Imran: 14) 


O... EAN PERONIE EN 
“Di antara ‘kamu ada orang yang menghendaki dunia dan di antara kamu ada 
orang yang menghendaki akhirat.” (Q.S. M imran: 152) 


AA narini نل‎ nh 

Fida SARAAN DAN 

“Katakanlah, keuntungan dunia ini sedikit, dan akhirat adalah lebih baik bagi 
orang yang bertakwa? Da An-Nisaa': 47 


0 


PR Aa Se SETAN ne‏ ساوت 
AMANGAN ANG sad Sad D) Bul las‏ قر 6 0645455 
“Dan tiadalah kehidupan di dunia ini meiainkan permainan dan senda gurau‏ 
belaka, dan sungguh negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang‏ 
bertakwa. Maka tdokkan kamu memahaminya?” (Q.S. Al-An'aam: 32) 1‏ 


227 > l عن‎ 2 
Om. Baka ينهم وباو هوا وغر‎ 2 MESIN 
“Dan tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai 


permainan dan senda gurau, dan mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia.” 
(Q.S. Al- An'aam: 70) 


360 Kitab Fadhilah Tabligh 

a اوو وو‎ PANG Pan 

O... یرید الخد‎ AN SE 

“Kalian menginginkan. harta dunia, Te Naga Allah menghendaki (pahala) 
akhirat (untukmu).” (Q.S. Al-Anfaal: 67) 


ع 7 aa rd NE Nek sa‏ گے 

olks Eip ss SI Aa 

“Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan . di 

akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini hanyalah sedikit (dibandihgkan 
dengan kehidupan) di akhirat.” (a. S. At-Taubah: 38) 


OSA JAYA Me ون إو‎ 113, GANU Ag Éc 
Sola BEI es pion MA Sei 


“Barangsiapa menghendaki kehidupan AN dan perhiasannya, niscaya Kami 
berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, 
tanpa mereka dikurangi. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat 
kecuali neraka dan lenyaplah apa yang telah mereka usahakan di dunia dan 
sia-sialah apa yang mereka Kerjakan; 4 a 5. Huud: 15-16) 


oa SA KAYA Bag کر‎ 


“Dan mereka bergembira dengan kehidupan di dunia, padahal Ng 
dunia itu (dibandingkan dengan) kehidupan akhirat, hanyalah kesenangan 
(yang sedikit).” (O.S. Ar-Ra'd: 26) 


Jb Head NA بهم‎ hh one NE aa من الله‎ i Sena saat 
ل‎ 


“Maka kemurkaan Allah menimpa mereka dan bagi mereka azab yang besar. 
Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka mencintai kehidupan dunia 
melebihi akhirat.” (Q.S. An-Nahl: 106-107) 

Selain ayat-ayat di atas, masih banyak lagi ayat-ayat yang 
membandingkan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Cukup 
beberapa ayat sebagai contoh. Semuanya menunjukkan maksud bahwa siapa 
yang mementingkan kehidupan dunia daripada akhirat, maka ia berada dalam 
kerugian. Jika keduanya tidak dapat dicapai, hendaknya akhirat lebih 
dipentingkan. Saya mengakui bahwa dalam kehidupan dunia ini, manusia 
sangat membutuhkan keperluan hidup. Tetapi, walaupun kita harus pergi ke 
WC, tidaklah bijaksana jika kita duduk seharian di tempat itu. 


Jika kita memperhatikan hikmah syariat dengan seksama, kita akan 
menemukan bahwa syariat yang suci ini telah mencakup semua hal. Allah 
Subhaanahu wata'ala telah menerangkan segala sesuatu dengan jelas. 
Pembagian waktu-waktu shalat memberikan isyarat agar kita pandai membagi 
waktu antara urusan dunia dan urusan agama selama 24 jam siang dan malam. 
Sebagaimana jalan pikiran Anda bahwa agama dan dunia harus sama-sama 


AA 


Hadits? Baginda Rasulullah Shallallahu “Alaihi Wasallam yang Menegaskan... 361 


diperhatikan, maka hal itu menuntut pembagian waktu yang adil dalam sehari 
semalam, separuhnya khusus untuk ibadah (menunaikan hak Allah Subhaanahu 
wata'ala), dan separuhnya untuk istirahat dan urusan keduniaan (menunaikan 
hak-hak hamba). Jika kita menghabiskan lebih dari separuh waktu untuk 
keduniaan dan keperluan jasmani, berarti kita telah mengutamakan dunia. 

Kesimpulannya, sesuai dengan pendapat Anda dan juga sesuai dengan 
keadilan, hendaknya kita menggunakan waktu khusus untuk agama selama 12 
jam dalam sehari semalam, sehingga kebaikan dunia dan kebaikan akhirat dapat 
tercapai. Dengan cara demikian, barulah benar bila kita mengatakan bahwa kita 
diperintahkan untuk mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, serta 
Islam tidak mengajarkan kerahiban. Uraian ini sebenarnya bukan maksud dari 
bab ini, tetapi untuk menjawab kesalahpahaman, maka saya menuliskannya 
dalam bab ini. Dalam bab ini, sebenarnya saya ingin menuliskan semua hadits 
mengenai pentingnya dakwah dan tabligh. Tetapi, saya mencukupkannya 
dengan tujuh hadits saja. Bagi orang yang beriman, jangankan tujuh hadits, satu 
hadits pun telah mencukupi. Adapun bagi mereka yang tidak beriman, firman 
Allah Subhaanahu wata'ala di bawah ini lebih dari cukup. 1 


Z? Tang و و +ع‎ 
| ooru EL ANA 
“Dan orang-orang yang zhalim kelak akan mengetahui ke tempat mana 
mereka akan kembali.” (Q.S. Asy- Syu'araa': 227) 

Pada akhir bab ini, ada satu masalah penting yang harus diperhatikan. 
Beberapa hadits menyebutkan bahwa suatu saat nanti akan tiba zaman fitnah, 
yaitu ketika: kebakhilan akan ditaati, setiap orang akan menuruti hawa 
nafsunya, dunia akan lebih diutamakan daripada agama, dan setiap orang akan 
mengikuti pendapatnya sendiri dan tidak mau mendengarkan nasihat orang 
lain. Apabila zaman fitnah itu tiba, kita dianjurkan oleh Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam agar pergi mengasingkan diri ke suatu tempat dan 
meninggalkan urusan umat secara umum. Namun demikian, para ulama 
mengemukakan bahwa zaman fitnah itu sekarang belum tiba. Oleh karena itu, 

, apa yang bisa dikerjakan, maka kerjakanlah. Kita berlindung kepada Allah 
Subhaanahu wata'ala agar dijauhkan dari menjumpai zaman tersebut. Ketika 
itu, perbaikan dalam bentuk apa pun, tidak mungkin dilakukan. Oleh karena itu, 
kita harus menjauhi segala akhtak-akhlak buruk yang telah disebutkan dalam 
hadits di atas (menaati kebakhilan, menuruti hawa nafsu, mengutamakan dunia 
daripada agama, dan mengikuti pendapatnya sendiri dan tidak mau 
mendengarkan nasihat orang lain), karena semua itu merupakan pintu-pintu 
fitnah. Setelah munculnya akhlak-akhlak buruk tersebut, maka yang ada. 
hanyalah fitnah dan fitnah. Dalam sebuah hadits, Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam menjelaskan bahwa akhlak-akhlak buruk yang 
disebutkan dalam hadits di atas merupakan hal-hal yang membinasakan. 


Gea la saa ja Gis SA 


“Ya Allah, jagalah kami dari fitnah yang nyata dan yang tersembunyi!” 


P 


BAB KETIGA 


PERINGATAN AGAR MEMPERBAIKI DIRI SENDIRI 


Dalam bab ini, saya ingin membahas tentang masalah khusus dengan 
maksud sebagai peringatan. Pada zaman ini, umumnya orang-orang telah 
melalaikan usaha tabligh. Sedangkan orang yang telah melakukan usaha 
tabligh, mereka telah melupakan diri sendiri. Dalam diri sebagian manusia, 
terdapat suatu penyakit yang khas, yaitu orang yang memberikan nasihat 
agama, ceramah, tulisan, ta'lim, atau tabligh kepada orang lain, yang terpikir 
olehnya adalah orang lain, sedangkan dirinya sendiri terlupakan. Padahal, 
meskipun memperbaiki orang lain itu sangat penting, tetapi memperbaiki diri 
sendiri jauh lebih penting. Banyak riwayat yang menunjukkan bahwa Baginda 
Nabi Shallallahu “alaihi wasallam memberikan peringatan keras kepada orang 
yang menasihati orang lain, tetapi ia sendiri melakukan kemaksiatan. 


Ketika malam Mi'raj, Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam 
melihat sekelompok manusia yang bibirnya digunting-gunting dengan gunting 
api yang membara. Beliau bertanya, “Siapakah orang-orang itu?” Malaikat 
Jibril Alaihis salam menjawab, “Mereka adalah para pemberi nasihat dari 
umatmu yang tidak mengamalkan apa yang mereka nasihatkan kepada orang 
lain.” (dari Kitab Misykat) 

Sebuah hadits lain menyebutkan, “Sebagian ahli surga akan mendatangi 
sebagian ahli neraka dan bertanya, “Mengapa' kalian berada di neraka, padahal 
kami masuk surga karena telah mengamalkan nasihat-nasihatmu?' Mereka 
menjawab, “Karena kami menasihati kalian, sedangkan kami sendiri tidak 
mengamalkannya.” Hadits lain mengatakan, “Siksa Jahannam akan lebih cepat 
menimpa kepada ulama yang jahat.” Mereka sangat terkejut dan bertanya, 
“Mengapa azab Allah Subhaanahu wata'ala lebih dahulu menimpa kami 
daripada menimpa para penyembah berhala?” Dijawab, “Orang-orang yang 
sudah tahu tidak sama dengan orang-orang yang belum tahu.” 

Para ulama menulis bahwa nasihat-nasihat agama yang tidak diamalkan oleh 
orang yang memberikan nasihat kebanyakan tidak akan bermanfaat. Itulah 
sebabnya, meskipun pada zaman ini setiap hari ada bermacam-macam pengajian, 
nasihat, ceramah, dan tulisan-tulisan, kegiatan itu kurang berpengaruh. Allah 
Subhaanahu wata'ala sendiri telah berfirman di dalam Al-Qur'an: 


N 


2z " x 2 

PAHANG ]رس‎ en و منهج د كت‎ R سك ع واس‎ TU Sg 
SOE افلا‎ PETS ANG RA وَتَنْسَوْنَ‎ mL الاس‎ AI 
“Apakah kamu menyuruh manusia agar berbuat kebaikan sedang kamu 
melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca Al-Kitab? Maka tidakkah 
kamu berpikir?” (Q.S. Al-Baqarah: 44) 


$ 


Peringatan Agar Memperbaiki Diri Sendiri 3 


Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda: 


22 ا فر‎ La أو وعم‎ Se عر عام‎ T af 
Kao Sa عبرو فر‎ PSI حت ينال ڪن‎ TA asi wé USUL 
5 s 


a 
: 5 8 

ادب سج T‏ ل اك ل ع سج LEILA oat rae‏ 

Sd a YEAR WL AAN Gelora ega‏ الترغيب. عن البيهق وغيرم 


“Tidak dapat bergeser kaki seorarig hamba pada Hari Kiamat sehingga ia 
ditanya empat perkara. Tentang umurnya, untuk apa ia habiskan? Tentang 
kemudaannya, untuk apa ia gunakan? Tentang hartanya, dari mana ia 
dapatkan dan ke mana ia belanjakan? Dan tentang ilmunya, apakah ia 
amalkan?” (H.R. Al-Baihaqi, dari Kitab At-Targhib) 


Sayyidina Abu Darda’ Radhiyallahu “anhu, seorang shahabat yang 
terkenal, berkata, “Yang paling aku takuti ialah pertanyaan yang akan 
ditanyakan kepadaku ketika Hari Kiamat di depan seluruh manusia, yaitu: 
Apakah kamu telah mengamalkan. ilmu-ilmu yang kamu pelajari?” Seorang 
shahabat bertanya kepada Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam, 
“Siapakah makhluk yang paling buruk?” Beliau menjawab, “Jangan bertanya 
kepadaku mengenai hal-hal buruk, bertanyalah mengenai hal-hal yang baik. 
Makhluk yang paling buruk adalah ulama yang jahat (ulama suu.” 


Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam juga bersabda, “Ilmu itu ada 
dua macam. Pertama, ilmu yang hanya ada di bibir. Ilmu yang demikian justru 
akan menjadi alasan bagi Allah Subhaanahu wata'ala untuk menyiksa 
pemiliknya. Kedua, ilmu yang memberi kesan di dalam hati. Inilah ilmu yang 
bermanfaat.” Kesimpulannya, selain kita mempelajari ilmu untuk zahir kita, 
hendaknya kita juga mempelajari ilmu untuk batin kita, supaya di samping kita . 
memperoleh ilmu, hati kita juga mendapatkan sifat-sifat yang baik. Kalau ilmu 
tidak berkesan di hati, maka Allah Subhaanahu wata'ala akan menuntut pada 
Hari Kiamat, “Apakah kamu mengamalkan ilmu yang kamu miliki?” 

Masih banyak hadits lain yang menyebutkan, betapa keras ancaman Allah 
Subhaanahu wata'ala mengenai hal ini. Oleh sebab itu, saya memohon kepada 
para da'i agar terlebih dahulu memperbaiki diri sendiri, baik secara lahir maupun 
batin dan mengamalkan apa yang telah disampaikan kepada orang lain. Jika 
hanya menyampaikan tetapi tidak mengamalkan, ia akan „masuk ke dalam 
golongan orang-orang yang mendapat ancaman-ancaman tersebut”. Saya berdoa 
kepada Allah Subhaanahu wata'ala, semoga Allah Subhaanahu wata'ala 


١ mengaruniakan kepada saya taufik untuk memperbaiki diri saya lahir dan batin, 


karena tidak saya temukan orang yang lebih buruk amalannya melebihi saya. 


اک و سے ماطف ے ge‏ 52 
إلا ان یخی ات ب رخو الْوَاسِعَةٌ 
Saya bergantung sepenuhnya pada rahmat Allah yang Maha Luas.‏ 


$ Meskipun demikian, walaupun kita belum mengamalkan, namun kita tetap wajib menyampaikan 
disertai usaha mengamalkan dengan penuh tawadhu’. Sebab, kita memiliki dua kewajiban, yaitu 
mengamalkan dan menyampaikan. Sedangkan menyampaikan itu sendiri termasuk bagian dari 
mengamalkan ilmu. (Lihat Kitab Satu-satunya Cara Memperbaiki Kemerosotan Umat). 


E At 


BAB KEEMPAT 


KEUTAMAAN MEMULIAKAN SAUDARA MUSLIM 
DAN ANCAMAN BAGI YANG MENGHINANYA 


Pada bab ini, saya ingin menyampaikan perkara penting yang harus 
diperhatikan oleh para da'i, yaitu agar betul-betul mengikuti tata tertib dalam 
menyampaikan agama. Di dalam dakwah, jika kita kurang berhati-hati sedikit 
saja, disamping menghasilkan manfaat juga menimbulkan kerugian: Oleh 
sebab itu, hendaknya'para da'i berhati-hati dari segala segi. Banyak orang yang 
terlalu bersemangat dalam menyampaikan agama, sehingga tidak 
mempedulikan harga diri sesama muslim. Padahal, harga diri seorang muslim 
sangat tinggi. Perhatikanlah sabda Baginda Nabi Shallallahu “alaihi Wasallam: 


5 0 


ناي رضي الل عله روء GK‏ ملو Gas BE AMAN a‏ 
Gran an‏ < (روانامسلم وأبوداود وغيرهيا. الترغیب) 


Dari Sayyidina Abu Hurairah Radhiyallahu “anhu, Baginda Rasulullah 
Shallallahu “algihi wasallam bersabda, “Barangsiapa menutupi (aib) seorang 
Muslim, niscaya Allah Subhaanahu wata'ala menutupi (aibnya) di dunia dan 
akhirat. Allah Subhaanahu wata'ala akan menolong hamba-Nya selama 
hamba itu menolong saudaranya.” (H.R. Muslim, Abu Dawud, dan yang lain, 
dari Kitab At-Targhib) 


Dalam hadits lain, disebutkan: 


akal 25455 الله ر‎ Kasi Saje AGS êh ا‎ A 
رواءابسماجه الترغيب»‎ SE يَفْضَّحَه بان‎ Sa MECA SEN Ea 


Dari Sayyidina Ibnu Abbas Radhiyallahu “anhuma, Baginda Nabi Shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda, “Barangsiapa menutupi aib saudara Muslimnya, 
maka Allah Subhaanahu wata'ala akan menutup aibnya pada Hari Kiamat. 
Barangsiapa membuka aib saudara muslimnya, maka Allah Subhaanahu 
wata'ala akan membuka aibnya, sehingga Allah “Subhaanahu wata'ala 
mempermalukannya “di dalam rumahnya sendiri karena aibnya.” 
(H.R. Ibnu Majah, dari Kitab At-Targhib) 

Masih banyak hadits yang semakna dengan hadits di atas. Oleh karena 
itu, para da'i hendaknya selalu menutupi aib saudaranya, dan yang lebih 
penting lagi menjaga harga diri saudaranya tersebut. Sebuah hadits 
menyebutkan, “Barangsiapa tidak membela saudara Muslimnya ketika harga 
dirinya dijatuhkan, maka Allah Subhaanahu wata'ala tidak akan 


Keutamaan Memuliakan Saudara Muslim dan Ancaman bagi yang Menghinanya 365 


mempedulikannya ketika ia sangat memerlukan bantuan-Nya.” Dalam hadits 
yang lain, Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Riba yang 
paling buruk ialah menjatuhkan harga diri seorang Muslim.” 


Banyak riwayat yang menyatakan ancaman keras karena menjatuhkan 
harga diri seorang Muslim. Oleh karena itu, para da'i dalam mencegah 
kemungkaran jangan sampai membuka aib saudara Musliminnya (sehingga 
menjatuhkan harga dirinya). Cara menyampaikan nasihat yang benar adalah 
menasihati manusia secara tertutup Untuk kesalahan yang dilakukan secara 
tertutup, dan menasihati secara terbuka untuk kesalahan yang dilakukan 
secara terbuka. Dalam usaha mencegah kemungkaran, hendaknya kita tetap 
berupaya dengan sungguh-sungguh menutupi aib. Kalau tidak, bukan kebaikan 
yang kita dapatkan, tetapi justru kita akan mendapatkan dosa. Agar tidak 
berakibat buruk, kita harus menyampaikan nasihat-nasihat itu dengan cara 
yang baik, sehingga orang yang melakukan kesalahan tidak merasa malu. Lebih 
jelasnya, sesuai dengan perintah Allah Subhaanahu wata'ala, kita tetap harus 
tegas memperingatkan orang yang bersalah, tetapi jangan sekali-kali 
mengabaikan sopan santun dan adab yang baik. 


Termasuk adab dalam bertabligh adalah lemah lembut. Pernah seseorang 
memberi nasihat dengan kasar kepada Khalifah Mamun bin 
Harun Al-Rasyid, maka ia berkata, “Berlemah-lembutlah dalam berkata, karena 
Allah Subhaanahu wata'ala mengutus orang yang lebih baik dari kamu, yaitu 
Nabi Musa Alaihis salam dan Nabi Harun Alaihis salam, kepada orang yang 
lebih buruk dariku, yaitu Fir'aun, tetapi Allah Subhaanahu wata'ala berfirman 
kepada keduanya: 


0 


0 #. [4 Je 
o.&ys AN pe 
“Berkatalah kamu kepadanya dengan lemah lembut.” (Q.S. Thaahaa: 44) 


Seorang pemuda datang kepada Baginda Nabi Shallallahu “alaihi 
wasallam dan berkata, “Izinkanlah aku berzina!” Mendengar perkataan itu, 
marahlah para shahabat Radhiyallahu 'anhum, tetapi beliau bersabda kepada 
pemuda itu, “Kemarilah, apakah kamu ingin jika seseorang berzina dengan 

. ibumu?” la menjawab, “Aku korbankan diriku untukmus, tentu aku tidak 
ingin.” Baginda Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, “Orang-orang pun 
tidak suka ibunya dizinai:” “Apakah kamu ingin jika seseorang berzina dengan 
anak perempuanmu?” la menjawab, “Aku korbankan diriku untukmu, tentu 
aku tidak ingin.” Beliau bersabda, “Orang-orang: pun tidak ingin anak 
perempuannya dizinai.” Demikianlah Baginda Nabi Shallallahu “alaihi . 
wasallam menanyakan hal yang sama mengenai saudara perempuannya, 
bibinya, sepupunya, dan sebagainya. Lalu, beliau meletakkan tangannya di 
atas dada pemuda itu dan berdoa, “Ya Allah, sucikan hatinya, ampunilah 
dosanya, dan lindungilah ia dari zina.” Perawi hadits itu mengatakan bahwa 
setelah kejadian tersebut, tidak ada perbuatan yang lebih dibenci pemuda itu 


5 Ungkapan ini biasa digunakan dalam bahasa Arab untuk menyatakan kesetiaan. , 


3 


366 Kitab Fadhilah Tabligh 


daripada zina. 

Kesimpulannya, para da'i hendaknya selalu berberdoa, bersopan santun, 
menasihati secara halus, rendah hati, dan memperlakukan orang lain dengan 
cara yang kita sendiri suka jika diperlakukan demikian. 


3 


BAB KELIMA 


PENTINGNYA IMAN, IKHLAS, DAN IHTISABS 


Saya memohon secara khusus kepada para da'i agar ikhlas dalam 
memberikan nasihat, dan dalam menulis. Karena amalan yang ikhlas walaupun 
sedikit akan mendatangkan hasil yang besar, baik dari segi agama maupun 
dunia. Sebaliknya, tanpa keikhlasan amalan tidak akan bermanfaat di dunia 
dan tidak akan menghasilkan pahala di akhirat. Baginda Rasulullah Shallallahu 
“alaihi wasallam bersabda: 


0 2 Aa He, م عور م‎ 1 4 (PAKA 
.لمش عسل‎ JII SG B ES AU pala نان کا نظ ر ای صو رکم‎ 
“Sesungguhnya Allah Subhaanahu wata'ala tidak memandang rupamu dan 
hartamu, tetapi Dia memandang hatimu dan amal perbuatanmu.” 
(H.R. Muslim, dari Kitab Misykat) 


Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam pernah ditanya mengenai 
arti iman. Beliau menjawab, “Artinya ikhlas.” Dalam Kitab At-Targhib banyak 
ditulis riwayat tentang ikhlas sebagaimana disebutkan dalam suatu riwayat, 
bahwa ketika Sayyidina Mu'adz Radhiyallahu “anhu diutus ke Yaman untuk 
memimpin daerah tersebut, ia meminta nasihat kepada Baginda Nabi 
Shallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bersabda, “Jagalah keikhlasan dalam 
agama, karena dengan keikhlasan, meskipun amal itu sedikit akan 
mencukupi.” Hadits lain menyebutkan, “Allah Subhaanahu wata'ala hanya 
akan menerima amal seorang hamba-Nya yang dilandasi dengan keikhlasan.” 
Sebuah hadits Qudsi menyebutkan: 


7+ وهم وو ےو ».رو ص‎ (A نه‎ i 7 
على‎ AK NANA ga NA وش ركه و‎ 
“Akulah Yang Maha Kaya yang tidak perlu dengan sekutu siapapun (dalam 
kebiasaan di dunia, orang-orang yang bersekutu satu sama lain saling 
memerlukan dan saling menjaga hati, sedangkan Allah yang Maha Kaya tidak 
perlu dengan siapapun). Barangsiapa yang melakukan suatu amalan yang ia 
menyekutukan-Ku' dengan yang lain dalam “amalan tersebut, Aku akan 


menyerahkan amalan itu kepada sekutu tersebut.” Dalam riwayat lain, . 


ê ihtisab maksudnya melakukan amalan semata-mata mencari ridha Allah Subhaanahu wata'ala dan 
mengharap pahala serta janji-janji dari-Nya. 

7 Maksud mensekutukan Allah Subhaanahu wata'ala di sini adalah dia beramal tidak semata-mata 
karena Allah Subhaanahu wata'ala, tetapi disamping berniat karena Allah Subhaanahu wata'ala, ia 
juga berniat karena yang lain. 


368 Kitab Fadhilah Tabligh 


disebutkan, “Maka aku akan berlepas darinya, dan amalan itu adalah bagi 
sekutu yang dia beramal untuknya.” (H.R. Muslim, dari Kitab Misykat) 

Sebuah hadits menyebutkan, “Pada Hari Kiamat akan terdengar 
pengumuman di Padang Mahsyar dengan suara yang keras, 'Barangsiapa yang 
menyekutukan Allah Subhaanahu wata'ala dalam amalannya, hendaklah ia 
menuntut pahala dari sekutu itu, karena Allah Subhaanahu wata'ala tidak 
menghendaki satu sekutu pun bagi-Nya.” Sebuah hadits lain menyebutkan: 


A Á 355 A ban sate أ‎ 
Kah. فقن اشرك‎ BI تَصَرَّقَ‎ as ANN يران‎ ako وَمَنْ‎ SAI Bang 
: عن أحيد)‎ 
“Barangsiapa shalat karena riya' (ingin dilihat orang lain), sungguh ia telah 
syirik. Barangsiapa berpuasa karena riya', sungguh ia telah syirik, dan 
barangsiapa bersedekah karena riya, sungguh ia pun telah syirik.” 
(H.R. Ahmad, dari Kitab Misykat) 


Maksud berbuat syirik? di sini adalah dia beramal untuk Allah 
Subhaanahu wata'ala dan sekaligus untuk diperlihatkan kepada orang lain, 
sehingga Allah Subhaanahu wata'ala dijadikan sekutu di dalam amal tersebut. 
Amalan itu tidak sampai kepada Allah Subhaanahu wata'ala, tetapi amalan itu 
hanya akan sampai kepada orang yang ia harapkan pujian dan 
penghargaannya. Sebuah hadits menyatakan: 


ANG‏ لیو یوم ngg NO BAN‏ تعره ققال: 
ما عت فيا ran D > Sl SIG NG‏ 
Fanta Gali do Sai Das API‏ وَرَجُلتَكَلّمَ ades sadi‏ 
ailes alal ii KERANA a a ann‏ 
PETRA Je yoy PAM ET É E Ba]‏ 
ا TIN LONA‏ عق لقي الار. وجل وت الله 
IG‏ وق پو فََرَقَهُ 33 308 Eka‏ فِيهَا. O‏ 
Berada Sita San) an‏ 
JUAN Sea Pan an Kena 5 BOR‏ كسس 


“Sesungguhnya orang yang pertama akan diadili pada Hari Kiamat adalah 
orang yang mati syahid. la akan dihadapkan kepada Allah Subhaanahu 


2 Yang dimaksud syirik di sini bukan syirik akbar, yaitu menuhankan selain Allah Subhaanahu 
woto'ala yang membatalkan iman, tetapi yang dimaksud adalah syirik ashghar, yaitu syirik kecil 
yang membatalkan pahala amal serta merupakan perbuatan dosa. 


52 


Pentingnya Iman; Ikhlas, dan Ihtisab 369 


wata'ala. Maka Allah Subhaanahu wata'ala mengingatkan kenikmatan yang 
diberikan kepadanya dan ia pun mengakui kenikmatan itu. Allah Subhaanahu 
wata'ala bertanya, "Apa yang kamu perbuat dengan nikmat itu? la menjawab, 
“Aku berperang karena-Mu, sehingga aku mati syahid.” Allah Subhaanahu 
wata'ala berfirman, Kamu dusta! Kamu berperang karena ingin disebut 
pemberani, dan itu telah kamu dapatkan.” Maka diperintahkan agar orang itu 
diseret mukanya kemudian dicampakkan ke neraka. Yang kedua, seseorang 
yang belajar dan mengajar ilmu agama serta hapal Al-Our'an, dia dihadapkan 
kepada Allah Subhaanahu wata'ala, maka Allah Subhaanahu wata'ala 
mengingatkan kenikmatan yang diberikan kepadanya dan ia pun mengakui . 
kenikmatan tersebut. Allah Subhaanahu wata'ala bertanya, “Apa yang kamu 
perbuat dengan nikmat-nikmat itu? Jawabnya, “Aku belajar dan mengajar 
ilmu serta menghapal Al-Qur'an karena Engkau.” Allah Subhaanahu wata'ala 
berfirman, “Kamu dusta! Kamu belajar dan mengajar agar disebut ulama serta 
kamu menghapal Al-Qur'an agar disebut qari, dan itu telah kamu dapatkan 
(demikian pula niat-niatmu yang lain telah kamu dapatkan)’ Maka 
diperintahkan agar orang itu diseret mukanya lalu dicampakkan ke neraka. 
Yang ketiga adalah seseorang yang dikaruniai kekayaan oleh Allah 
Subhaanahu wata'ala, maka Allah Subhaanahu wata'ala mengingatkan 
kenikmatan yang diberikan kepadanya dan ia pun mengakui kenikmatan itu. 
Lalu Allah Subhaanahu wata'ala bertanya, “Apa yang kamu perbuat dengan 
nikmat-nikmat itu?” Jawabnya, “Tidak ada satu pun jalan kebaikan kecuali aku 
berinfak di dalamnya karena Engkau. Allah Subhaanahu wata'ala berfirman, 
‘Kamu dusta! Kamu berbuat demikian agar disebut dermawan dan kamu telah 
mendapatkannya." Maka diperintahkan agar orang itu diseret mukanya 
kemudian dicampakkan ke neraka.” (H.R. Muslim, dari Kitab Misykat) 

Oleh sebab itu, sangat penting bagi para da'i agar selalu bertujuan 
mencari ridha Allah Subhaanahu wata'ala dalam menyebarkan agama dan 
dalam mengikuti sunnah Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam. 
Jangan sampai ada sedikit pun niat dalam hati untuk mencari ketenaran, 
kedudukan, atau agar mendapat pujian orang. Jangan biarkan niat-niat 
tersebut ada di dalam hati. Jika hal seperti itu terlintas dalam pikiran, 
segeralah membaca Laa Haula walaa Quwwata illaa Billah dan beristighfarlah 
sebagai upaya untuk memperbaiki diri. 

Dengan kelembutan kasih sayang Allah Subhaanahu wata'ala, wasilah 
Rasul-Nya, dan keberkahan firman-firman-Nya, saya memohon semoga Allah. 
Subhaanahu wata'ala memberikan taufik kepada saya dan para pembaca 
Untuk beramal dengan ikhlas. Amin! £ 


BAB KEENAM 


PENTINGNYA MEMULIAKAN ULAMA 


Dalam bab ini, saya ingin menghimbau Kaum Muslimin pada satu perkara, 
bahwa di zaman ini, ulama bukan hanya tidak diperhatikan dan disangka 
buruk, tetapi sudah ditentang dan dihina. Menurut ajaran Islam, perbuatan itu 
sangat berbahaya. Memang di dunia ini, tidak diragukan bahwa dalam setiap" 
kalangan selalu ada yang baik dan ada yang buruk. Begitu pula di kalangan 
para ulama. Bahkan, lebih dari itu, di kalangan ulama telah bercampur ularria 
palsu dan ulama asli, ulama suu' (buruk) dan ulama rusyd (lurus). Namun, ada 
dua hal yang perlu kita perhatikan dalam masalah ini. 


“Pertama, jika seorang ulama belum dipastikan sebagai ulama suu', 
janganlah sekali-kali kita membuat kesimpulan apapun terhadapnya. Allah 
Subhaanahu wata'ala berfirman: 


2 E 
2 Aa DS LA a We AAA , ر كام‎ SES, 
OTR BII NN AI aa) Seau الق‎ 
“Janganlah kamu melakukan suatu tindakan yang kamu tidak mempunyai 
pengetahuan tentang hal itu, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan 

hati akan ditanya.” (Q.S. Al-Israaa': 36, dari Kitab Bayanul Qur'an) 

Jika hanya berdasarkan prasangka buruk bahwa mungkin ia termasuk ulama 
suu', sebelum memperoleh kejelasan terlebih dahulu, kemudian kita menolak 

ucapannya, hal itu merupakan kezhaliman yang besar. 


Pernah seorang Yahudi menerjemahkan Taurat ke dalam bahasa Arab, 
lalu memperdengarkannya kepada Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam. 
Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam bersikap sangat hati-hati dan 
terhadap hal itu beliau bersabda, “Wahai Kaum Muslimin, janganlah kamu 
membenarkan kata-katanya dan jangan pula mendustakannya. Katakanlah, 
“Kami beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhaanahu wata'ala.” 
Maksudnya, meskipun itu ucapan orang kafir, janganlah kita membenarkan 
atau mendustakannya begitu saja sebelum kita mendapatkan kepastian. Akan 
tetapi, yang terjadi kini sebaliknya. Apabila ada orang mengatakan sesuatu 
yang bertentangan dengan pendapat kita, kita akan menyerangnya dan 
menjatuhkannya, walaupun pada kenyataannya, dia benar. 


Kedua, perkara penting yang harus kita ingat, bahwa ulama yang hag, 
ulama yang lurus, dan ulama yang baik, juga tidak lepas dari sifat 
kemanusiaan. Yang ma'sum hanyalah para nabi Alaihimus salam. Oleh sebab 
itu, jika ada kesalahan, kelemahan, dan kekurangan pada diri mereka, maka itu 
tanggung jawab mereka sendiri. Hanya Allah Subhaanahu wata'ala yang 
berhak menentukan apakah azab atau ampunan bagi mereka. Bahkan, 


Pentingnya Memuliakan Ulama 1 


insyaallah kemungkinan besar kesalahan-kesalahan mereka akan diampuni 
oleh Allah Subhaanahu wata'ala. Sebagaimana majikan yang pemurah yang 
menyuruh pembantunya meninggalkan urusan pribadinya dan menyibukkan 
diri dalam tugas yang diberikan oleh majikannya, sudah pasti majikan itu akan 
mudah memaafkannya. Apalagi Allah Subhaanahu wata'ala, yang tidak ada 
majikan yang lebih pemurah daripada-Nya. Kalaupyn dengan keadilan-Nya Dia 
menyiksa seseorang, itu urusan Allah Subhaanahu wata'ala (bukan urusan 
kita). 

Dengan demikian, orang yang mengajak untuk berprasangka buruk 
kepada para ulama, membenci para ulama, berusaha menjauhkan umat dari 
para ulama adalah penyebab rusaknya agama umat. Orang yang berbuat 
demikian akan mendapatkan bencana besar. Baginda Rasulullah Shallallahu 
“alaihi wasallam bersabda: 


AT فرص واو لمن وو رقي‎ Neo Lean eh Ten bi na 
الاي فيو وكا الجا‎ si ol Jalan ea EMS تحال كرام ذِي‎ AL إن مِنْإِجْلَالٍ‎ 
.(الترغيب عنأيداودا‎ langka A A 


“Sesungguhnya, termasuk mengagungkan Allah Subhaanahu wata'ala adalah 
memuliakan orang Islam yang beruban (tua), hafizh Al-Guran yang tidak 
mengurangi batas dan tidak melampaui batas, dan pemimpin yang adil.” 
(H.R. Abu Dawud, dari Kitab At-Targhib) 


Hadits lain menyatakan: 
£ BANG a IA من ثرك]‎ yaaa ALI كيو > و 4و‎ 5 
(الترغيب عن أحمن والحاكم‎ KE 253 Wika 35333 Sa Ob مَنْ لم‎ Ga من‎ Tak 
وغيرهما)‎ 
“Bukan termasuk umatku orang yang tidak menghormati orang yang tua, 


tidak menyayangi anak-anak, dan tidak memuliakan para ulama.” 
(H.R. Ahmad, Thabarani, Hakim, dari Kitab At-Targhib) 


Diriwayatkan dalam sebuah hadits: 


s 
$ 54 


2233234 


NATE Ta‏ مؤل صل اة b NENG JG aken ae‏ بهذ 
عَنْ بي امام رضي AN‏ عَنْهُ عَنْ رَسْوْلٍ اله صلی انه IG olas ae‏ ثلاث لاي SEA‏ بهم 
Larang‏ و ا Beta LRR Kanian‏ 

S GAN)‏ لشفي أ سكام padan‏ مام wat, Bana‏ صابن 


£ 8 
Dari Sayyidina Abu Umamah Radhiyallahu “anhu, Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Ada tiga jenis manusia yang tidak 
merendahkan mereka kecuali orang munafik, yaitu orang muslim yang tua, 


ulama, dan pemimpin yang adil.” (H.R. Thabarani, dari Kitab At-Targhib) 
Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Yang paling 
aku khawatirkan pada umatku ada tiga hal. Pertama, keduniaan yang 
berlimpah sehingga manusia saling iri. Kedua, banyak orang yang bukan ahli 
Al-Qur'an berusaha menafsirkan Al-Qur'an. Padahal, di dalam Al-Qur'an ada 


° Ia memiliki pemahaman yang lurus terhadap Al-Qur'an. 


3 


l 


372 Kitab Fadhilah Tabligh , 


ayat-ayat yang tidak diketahui makna sebenarnya, kecuali oleh Allah 
Subhaanahu wata'ala. Sedangkan orang-orang yang mendalam ilmunya pun 
hanya berkata, “Kami beriman dengan ayat-ayat tersebut, seluruhnya dari sisi 
Rabb kami, dan tidak dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang 
berakaf”.” (Apabila para ulama yang mendalam ilmunya saja hanya 
membenarkan bahwa ayat-ayat itu dari Allah Subhaanahu wata'ala, tidak 
berani melangkah lebih jauh, adakah hak bagi orang-orang awam untuk 
berkomentar?) Ketiga, para ulama ditelantarkan dan tidak dipedulikan.” 
(H.R. Thabarani, dari Kitab At-Targhib) Masih banyak lagi riwayat yang 
semakna dengan hadits di atas dalam kitab-kitab yang lain. 


Dewasa ini, berbagai ucapan buruk telah dilontarkan kepada para ulama 
dan hal-hal yang berhubungan dengan ilmu agama. Dalam Kitab Fatawa Alam 
Ghiri, disebutkan bahwa kebanyakan ucapan buruk yang mereka lontarkan itu 
adalah kata-kata yang menyebabkan mereka terkena hukum kufur. Namun, 
karena kejahilan mereka, mereka mengabaikan hal ini, Oleh sebab itu, sangat 
penting kita menjauhkan diri dari kata-kata semacam itu. Seandainya di dunia 
ini tidak ada para ulama yang lurus dan jujur, dan yang ada hanyalah ulama 
suu’, kita tetap tidak boleh menuduh seseorang itu ulama suu” hanya 
berdasarkan ucapan orang. Bahkan, dalam keadaan demikian, setiap muslim di 
seluruh dunia wajib mewujudkan ulama-ulama hakiki. Mewujudkan ulama- 
ulama hakiki di tengah-tengah kita hukumnya fardhu kifayah. Apabila 
segolongan manusia sudah mewujudkan ulama-ulama hakiki (dalam jumlah 
yang cukup), maka tuntutan hukum fardhu gugur dari yang lainnya, dan jika 
tidak, maka seluruh dunia berdosa. 


Dewasa ini, terdapat pandangan umum yang salah, bahwa perbedaan 
pendapat di kalangan para ulama telah menimbulkan keresahan dan 
perpecahan di kalangan masyarakat. Pandangan ini, dalam keadaan tertentu 
mungkin ada benarnya. Tetapi, sebenarnya sumber perpecahan bukan 
disebabkan oleh perbedaan pendapat para ulama, karena perbedaan 
pendapat di kalangan ulama bukan hanya terjadi di masa sekarang saja atau 
seratus lima puluh tahun yang lalu, bahkan sudah terjadi sejak zaman Baginda 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam. Baginda Nabi Shallallahu “alaihi 
wasallam pernah memberikan terompahnya kepada Sayyidina Abu Hurairah 
Radhiyallahu “anhu sebagai bukti bahwasannya ia diutus oleh Baginda Nabi 
Shallallahu “alaihi wasallam, dan beliau bersabda, “Umumkan kepada semua 
orang bahwa barangsiapa mengucapkan Laa ilaaha illallaah Muhammadur 
Rasulullah dengan ikhlas, ia pasti masuk surga.” Kemudian Sayyidina Abu 
Hurairah Radhiyallahu “anhu berjumpa dengan Sayyidina Umar Radhiyallahu 
anhu dan Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu bertanya, “Engkau hendak 
kemana?” Sayyidina Abu Hurairah Radhiyallahu “anhu menyampaikan sabda 
Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam kepadanya. Kemudian 
Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu memukul dengan keras dada Sayyidina 


10 Terjemah dari Kitab Bayanul Qur'an. 


Pentingnya Memuliakan Ulama 3 


Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu dengan kedua tangannya hingga 
terjengkang. Saat itu, tidak ada protes, aksi unjuk rasa, ataupun pernyataan 
untuk menentang perbuatan Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu berkenaan 
dengan perselisihan tersebut.” 


Di antara para shahabat Radhiyallahu “anhum terdapat ribuan perbedaan 
pendapat. Di antara empat imam yang masyhur pun ada perbedaan pendapat 
dalam masalah figih. Dalam empat rakaat shalat saja, dari takbir hingga salam, 
terdapat kurang lebih dua ratus perbedaan pendapat (misalnya cara 
mengangkat tangan, mengucapkan amin dengan keras atau pelan dan 
sebagainya). Itu baru yang saya ketahui, belum yang di luar pengetahuan saya. 
Meskipun demikian, tidak pernah ada pamflet-pamflet dan poster-poster serta 
perdebatan mengenai masalah tersebut. Rahasianya, masyarakat awam pada 
waktu itu tidak ikut membicarakan masalah-masalah yang diperdebatkan 
(karena mereka merasa bukan ahlinya). Perbedaan pendapat di antara para 
ulama adalah rahmat dan merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari. 
Misalnya, jika seorang ulama berfatwa mengenai suatu hukum syar'i dengan 
suatu hujjah, lalu ada ulama lain yang berpendapat bahwa hujjahnya salah, 
maka ulama tersebut harus mengeluarkan fatwa yang berbeda. Jika tidak, 
ulama itu telah dianggap tidak tegas dalam kebenaran dan berbuat maksiat. 


Sebenarnya, yang terjadi adalah, orang-orang telah menjadikan 
perbedaan pendapat antar ulama sebagai alasan untuk tidak beramal. 
Padahal, di antara para dokter dan para hakim pun senantiasa ada perbedaan 
pendapat. Namun, hal itu tidak pernah membuat orang-orang tidak berobat 
dan tidak mengajukan masalahnya ke pengadilan. Lalu, mengapa dalam 
masalah agama, perbedaan pendapat di antara para ulama dijadikan alasan? 
Bagi mereka yang ingin beramal, sangat penting agar mengikuti ulama yang 
mereka anggap lurus dan mengikuti sunnah, dan tidak perlu menjelek-jelekkan 
Ulama lain. Orang-orang yang tidak benar-benar pakar dalam hukum Islam dan 
dalil-dalilnya, tidak berhak campur tangan dalam masalah seperti ini. Baginda 
Nabi Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Meriwayatkan ilmu kepada orang 
yang bukan ahlinya, berarti menyia-nyiakan ilmu itu.” 


Namun demikian, kejahilan terhadap agama sudah sedemikian rupa, 
sehingga setiap orang berani mengomentari dan menjelaskan firman-firman 
Allah Subhaanahu wata'ala dan sabda-sabda Baginda Nabi Shallallahu “alaihi 
wasallam. Dalam keadaan seperti ini, layakkah orang-orang tersebut dikatakan 


a Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu berpendapat bahwa hadits ini tidak sesuai bila disampaikan 
kepada umum, karena dikhawatirkan orang-orang bisa salah paham sehingga tidak mau beramal 
dan hanya mengandalkan hadits ini saja. Sementara Sayyidina Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu 
berpendapat hadits ini harus disampaikan karena merupakan amanat Baginda Nabi Shallallahu 
“alaihi wasallam. Dalam riwayat lain, dijelaskan bahwa Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu 
setelah kejadian ini menghadap kepada Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam dan 
menyampaikan pendapatnya, lalu Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam membenarkan sikap 
Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu tersebut. (dari Kitab Hikayatush Shahabah) 

Di antara maksud hadits ini adalah menyampaikan masalah khilafiyah kepada orang awam dan 
Orang yang bukan ahlinya, akan menimbulkan keresahan dan kesalahpahaman. 


12 


d 


374 Kitab Fadhilah Tabligh 
sebagai ulama? 
Allah Subhaanahu wata'ala berfirman: 
Ld pe” P و تسل" موسا‎ > 
: OOM A3 TO Bat ومنيد خود‎ 
` “Barangsiapa melanggar batasan-batasan agama Allah, mereka itulah orang- 
orang yang zhalim.” (Q.S. Al-Baqarah: 229) 


BAB KETUJUH 


PENTINGNYA BERSAHABAT DENGAN ORANG-ORANG 
YANG DEKAT DENGAN ALLAH SUBHAANAHU WATA'ALA 
DAN DUDUK DI MAJELIS MEREKA 


Dalam bab yang merupakan penyempurna dari bab sebelumnya ini, saya 
mengharapkan kepada pembaca agar memperhatikan satu hal yang sangat 
penting, yaitu hendaknya selalu berhubungan dengan orang-orang yang dekat 
dengan Allah Subhaanahu wata'ala dan selalu mendatanginya. Perbuatan ini 
menyebabkan kekuatan amal agama serta mendatangkan kebaikan dan 
keberkahan. Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda: 

A‏ و 


5 Pr b, Pad Jä ME ME T T DAN A 50 

Il pelan MGG SES AN LE بو‎ Lead WI ASI ولاك هنا‎ FS 

[A PATAH da WARA واا خَلَوْتَ فَحَرِكُ‎ KI 
“Maukah kutunjukkan kepadamu suatu perkara yang dengannya kamu akan 
mampu memegang agama dan dengannya kamu akan memperoleh kebaikan 
di dunia dan akhirat? Hendaklah kamu menyertai majelis-majelis ahli dzikir 
dan ketika kamu sedang sendirian hendaklah senantiasa membasahi lisanmu 
dengan dzikrullah.” (dari Kitab Misykat) 

Sangatlah penting untuk mengetahui siapakah orang-orang yang dekat 
dengan Allah Subhaanahu wata'ala itu. Ciri-ciri mereka adalah senantiasa 
melaksanakan sunnah-sunnah Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam. 
Sebab, Allah Subhaanahu wata'ala telah mengutus Baginda Nabi Shallallahu 


“alaihi wasallam sebagai suri tauladan untuk umatnya. Allah Subhaanahu 
wata'ala berfirman: 


- 


4 


ا وو و ا E‏ وو او 5 z‏ 
كُلْ إن کم Gah‏ المة AKA Gad‏ الله AKG AKI saigs‏ وان SAE‏ 


Oei 
“Katakan (wahai Muhammad), Jika kamu benar-benar mencintai Allah, 
ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. 
Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. Ali “Imran: 31, dari 
Kitab Bayanul Qur'an) 

Oleh karena itu, barangsiapa mengikuti Baginda Rasulullah Shallallahu 
“alaihi wasallam secara sempurna, berarti ia adalah orang yang dekat dengan 
oleh Allah Subhaanahu wata'ala, kekasih Allah (wali Allah). Barangsiapa jauh 
dari sunnah-sunnah Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam, maka ia telah 
jauh dari Allah Subhaanahu wata'ala. Para ahli tafsir menulis bahwa 


3 


UR بعك‎ rat | 


AU 


376 Kitab Fadhilah Tabligh 2 

barangsiapa mengaku mencintai Allah Subhaanahu wata'ala tetapi tidak 
mengikuti sunnah Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam, maka ia 
adalah pendusta. Karena sudah menjadi kaidah dalam bercinta, bahwa 
seseorang akan mencintai segala sesuatu yang berhubungan dengan yang ia 
cintai, seperti rumah, tembok, lantai, taman, sampai anjing, dan keledainya. 
Sebuah syair mengungkapkan: 


2 5-4 
PP a E g sits pron 1223 
aAA H Us UI EA 
وَلكنْ حب من سکن لارا‎ GEA Me, 
Tatkala kulewati kota Laila 
Kuciumi seluruh dinding-dindingnya 


Bukanlah cintaku kepada kota itu yang menggetarkan kalbuku 
Namun cintaku kepada dia yang menghuni kota itu 


Seorang penyair lain berkata: 


LI eel كاله ره خخ‎ 94 ha 1 2G 
ابيع‎ Aa تور حه‎ aia 
ووو‎ BN E f 2 ls A 
Terb Sera 
Kamu mengaku mencintai Tuhanmu, padahal kamu mendurhakai-Nya selalu 
Ini sungguh perbuatan yang aneh demi hidupku 


Seandainya cintamu itu sejati niscaya kamu senantiasa menaati-Nya 
Sesungguhnya pecinta selalu taat kepada yang dicintainya 


Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Seluruh 
umatku akan masuk surga, kecuali orang yang enggan.” Para shahabat 
Radhiyallahu “anhum bertanya, “Siapakah orang yang -enggan itu, ya 
Rasulullah?” Beliau menjawab, “Barangsiapa menaatiku, ia akan masuk surga. 
Barangsiapa mendurhakaiku, maka dialah orang yang enggan.” Beliau pun 
bersabda, “Tidak sempurna iman seseorang di antara kamu sehingga segala 
keinginannya mengikuti agama yang aku bawa.” (dari Kitab Misykat) 

Sungguh mengherankan orang yang mengaku dirinya muslim tetapi tidak 
menaati Allah Subhaanahu wata'ala dan meninggalkan sunnah-sunnah rasul- 
Nya. Bila kita menyampaikan hal ini kepada mereka, bahwa mereka 
meninggalkan sunnah Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam, mereka akan 
marah seakan-akan ditusuk tombak. Seorang penyair mengatakan: 


pajah کے بھی‎ sob 


Barangsiapa menentang jalan nabi 
Maka jalan mana pun yang ia lewati 
Tidak akan sampai ke tempat yang ia tujui 


Ringkasnya, setelah kita mengetahui bahwa seseorang itu adalah orang 
yang dekat dengan Allah Subhaanahu wata'ala, maka hendaknya kita selalu 


Pentingnya Bersahabat dengan Orang-Orang yang Dekat dengan Allah... 7 


mendampinginya, banyak berkhidmat kepadanya, dan banyak mengambil 
manfaat dari ilmunya, karena hal itu akan menyebabkan peningkatan amalan 
kita. Hal itu juga merupakan perintah Baginda Nabi Shallallahu “alaihi 
wasallam. Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Apabila kalian 
melewati taman-taman surga, nikmatilah buah-buahnya.” Para shahabat 
Radhiyallahu “anhum bertanya, “Apakah taman-taman surga itu, ya 
Rasulullah?” Beliau menjawab, “Majelis-majelis ilmu.” Baginda Nabi 
Shallallahu “alaihi wasallam juga bersabda, “Sesungguhnya Lugman Hakim 
menasihati anaknya, “Wahai anakku, duduklah bersama para. ulama dan 
dengarkanlah ucapan-ucapan ahli hikmah (orang-orang yang bijaksana), 
karena sesungguhnya Allah Subhaanahu wata'ala menghidupkan hati yang 
mati dengan nur hikmah, sebagaimana Dia menghidupkan tanah yang mati 
dengan air hujan yang deras. Hanya orang-orang yang bijaksanalah yang 
paham agama.” (dari Kitab At-Targhib) 

Seorang shahabat bertanya kepada Baginda Nabi Shallallahu “alaihi 
wasallam, “Siapakah teman yang terbaik bagi kami?” Beliau menjawab, 
“Seseorang yang jika kamu melihatnya, kamu teringat Allah Subhaanahu 
wata'ala. Jika kamu mendengar ucapannya, ilmumu meningkat. Jika kamu 
melihat amalannya, kamu teringat akhirat.” (dari Kitab At-Targhib) 


Hadits lain menyebutkan, “Hamba Allah Subhaanahu wata'ala yang 
terbaik adalah orang yang jika kamu melihatnya, kamu teringat Allah 
Subhaanahu wata'ala.” Allah Subhaanahu wata'ala berfirman: 


žy dt پو 4 ,د‎ 

ORA KAN AN AN IN ايها‎ 

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan 

hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.” (0.5. At-Taubah: 119, dari 
Kitab Bayanul Qur'an) 

Para mufassir menjelaskan, maksud orang-orang yang benar dalam ayat ٠ 
ini ialah orang yang bersih hatinya yang sibuk mencintai Allah Subhaanahu 
wata'ala (ahli tasawwuf). Jika seseorang berkhidmat kepada mereka, maka 
dengan sebab bimbingan dan kekuatan ruhani mereka, ia akan mencapai 
derajat-derajat yang tinggi. Syaikh Akbar Rahmatullah “alaih berkata, “Apabila 
keinginan-keinginanmu tidak kamu ikutkan kepada orang yang dekat dengan 
Allah Subhaanahu wata'ala (ulama pembimbing ruhani), maka sekali-kali 
kamu tidak akan bisa menundukkan hawa nafsumu, walaupun kamu sudah 
bermujahadah seumur hidupmu.. Oleh karena itu, bila kamu menjumpai 
seorang yang dekat dengan Allah Subhaanahu wata'ala yang di dalam hatimu 
kamu memuliakannya, maka berkhidmatlah kepadanya. Jadikanlah diri kamu 
seperti mayat di hadapannya, janganlah kamu mengikuti keinginan hatimu 
sendiri. Jika dia menyuruh, segeralah melaksanakannya. Apa yang dilarangnya, 
tinggalkanlah. Jika dia menyuruh kamu bekerja, maka bekerjalah. Tetapi, 
hendaknya sesuai dengan arahannya, bukan menurut pendapat kamu. Jika ia 
menyuruh kamu berhenti bekerja, maka berhentilah bekerja. Oleh sebab itu, 
berusahalah mencari pembimbing ruhani yang lurus, agar ia membimbingmu 


4 


Ae! Tar miw و صم‎ ¢ 


378 Kitab Fadhilah Tabligh 


sehingga dekat kepada Allah Subhaanahu wata'ala.” 


Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Tidak ada 
suatu kaum yang mengingat Allah Subhaanahu wata'ala dalam suatu majelis, 
kecuali malaikat akan berkerumun mengelilinginya, rahmat akan bercucuran 
kepada mereka, dan Allah Subhaanahu wata'ala akan menyebut-nyebut 
mereka dalam majelis para malaikat.” Adakah nikmat yang lebih tinggi 
daripada disebutnya nama mereka oleh Allah Subhaanahu wata'ala di majelis 
kekasih Allah Subhaanahu wata'ala? Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam 
juga bersabda, “Allah Subhaanahu wata'ala akan mengutus satu malaikat 
kepada sekumpulan orang yang mengingat Allah Subhaanahu wata'ala 
dengan ikhlas, dengan berkata, “Allah Subhaanahu . wata'ala telah 
mengampuni dosa-dosamu dan telah mengganti keburukan-keburukanmu 
dengan kebaikan.” Dalam hadits lain, Baginda Nabi Shallallahu “alaihi 
wasallam juga bersabda, “Majelis manapun yang di dalamnya tidak ada 
dzikrullah dan shalawat kepada Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam, 
maka majelis tersebut akan menjadi penyesalan pada Hari Kiamat bagi ahli 
majelis tersebut.” Ada sebuah doa Nabi Dawud Alaihis salam, “Ya Allah, jika 
Engkau melihat diriku meninggalkan majelis orang-orang yang mengingat-Mu 
dan pergi menuju majelis orang-orang yang melalaikan-Mu, maka patahkanlah 
kakiku.” Sebuah syair berbunyi: i 


RERAN: P LAN هدرت ے سه‎ saf ب‎ 


Jika aku terhalang dari wajah dan suaranya 
Maka lebih baik telingaku menjadi tuli dan mataku menjadi buta. 


Sayyidina Abu Hurairah Radhiyallahu “anhu berkata, “Majelis yang di 
dalamnya ada dzikrullah, akan nampak begitu bercahaya menurut penduduk 
“langit sebagaimana bintang-bintang bercahaya menurut penduduk bumi.” 
Suatu ketika, Sayyidina Abu Hurairah Radhiyallahu “anhu pergi ke pasar dan 
mengumumkan kepada orang-orang, “Saudara-saudara, mengapa kalian 
duduk-duduk saja di sini, padahal warisan Baginda Rasulullah Shallallahu 
“alaihi wasallam sedang dibagi-bagikan di masjid?” Orang-orang pun berlarian 
ke masjid, tetapi tidak ada suatu barang pun yang dibagikan di sana. Mereka 
kembali dan berkata, “Di sana tidak ada yang dibagi-bagikan.” Sayyidina Abu 
Hurairah Radhiyallahu “anhu bertanya, “Lalu apa yang ada di sana?” Mereka 
menjawab, “Sebagian orang sedang membaca Al-Ouran dan sebagian yang 
lain sibuk berdzikir kepada Allah Subhaanahu wata'ala.” Sayyidina Abu 

` Hurairah Radhiyallahu “anhu berkata, “Itulah warisan Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam.” imam Ghazali Rahmatullah “alaih menulis 
banyak hadits yang serupa dengan hadits di atas. Baginda Rasulullah 
Shallallahu alaihi wasallam pun diperintahkan (untuk duduk di majelis ahli 
dzikir) oleh Allah Subhaanahu wata'ala: 
F A 2 03 3 2 2 ام‎ 
SI وَجَهَهُ, ولا‎ GIS يَرْعْوْنَ رَبَّمُمْ بَالْعَنَاةٍ وَالْعَشِيّ‎ ANIS تَفْسَكَ‎ so; 


A 


Pentingnya Bersahabat dengan Orang-Orang yang Dekat dengan Allah... 9 


> 


7 و‎ rp 
BANG IKUT SA KE Ya Giai i i 
0 3 

فرام 
“Dan sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang berdoa kepada Rabbnya‏ 
saat pagi dan petang, mereka menghendaki ridha-Nya dan janganlah engkau‏ 
palingkan kedua matamu dari mereka karena Menghendaki perhiasan hidup di‏ 
dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang telah Kami lalaikan‏ 
hatinya dari mengingat Kami dan ia mengikuti hawa nafsunya, dan‏ 
keadaannya adalah melampaui batas.” (Q.S. Al-Kahfi: 28)‏ 

Dalam beberapa riwayat disebutkan, bahwa Baginda Nabi Shallallahu 
“alaihi wasallam selalu bersyukur kepada Allah Subhaanahu wata'ala, karena 
Allah Subhaanahu wata'ala telah membangkitkan orang-orang di antara 
umatnya yang beliau diperintahkan agar sabar duduk bersama mereka. Dalam 
ayat di atas Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi ıi waspilam j juga diperintahkan 
agar menjauhkan diri dari mereka yang melfhggar batasan hukum Allah 
Subhaanahu wata'ala, lalai dari mengingat Allah Subhaanahu wata'ala, dan 
mengikuti hawa nafsunya. Adapun mereka yang selalu mengikuti budaya 
orang-orang kafir, orang-orang fasik, orang-orang mysyrik, dan orang-orang 
Nasrani dalam cara hidup, ucapan dan perbuatan mereka, baik dalam urusan 
agama maupun dunia, hendaknya merenung dan bertanya kepada diri sendiri, 
jalan manakah yang sedang mereka tempuh. 5 . 


LAJ وى‎ r GIS AG تدم ع‎ 


Aku khawatir wahai Badui, kau tak dapat mencapai,Ka'bah yang jadi tujuan 
Karena jalan yang kau tempuh, jalan lain yang menuju Turkistan 


Polip pinte رادا‎ 


Tujuan kami adalah memberikan nasihat dan hal itu sudah kami laksanakan 
Selanjutnya kami serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan 


Segan 


Dan tidaklah bagi rasul kecuali sekedar menyampaikan. 


Hamba yang menunaikan perintah: Muhammad Zakariyya Al-Kandahlawi. 
Malam Senin, 5 Safar 1350 H. / 21 Juni 1931 M. 


3 0 

Syaikhul Hadits Maulana 

Muhammad Zakariyya Al-Kandahlawi 
Rahmatullah ‘alaih 


FADHILAH 
DZIKIR 


(2 


Pustaka 
5 Ramadhan + 


لاص يي سبيت ااي ييح سس 


Judul Asli Urdu: 
Fadhail Dzikr 


Penyusun: 
Syaikhul Hadits Maulana Muhammad Zakariyya Al-Kandahlawi Rahmatullah 'alaih 


Judul Buku: 
Kitab Fadhilah Ozikir 


Penerjemah: 
Tim Penerjemah Kitab Fadhilah Amal Masjid Jami' Kebon Jeruk Jakarta 


Penerbit: 
Pustaka Ramadhan 
Jl, Parakan Saat RT 05/06 No. 6, Cisaranten Endah, 
Arcamanik. Bandung, Telp. (022) 7200526, 7213304 


——— A — 


MUOADDIMAH 


- z 
z? 


و AA‏ و و ع ر او 
GAN AS sei alan ia ANGEN‏ الْقَوِيْوِ 
Bagi orang yang sehari-hari sibuk mewiridkan Asma Allah Subhaanahu‏ 
wata'ala dan menjadikannya sebagai pelindung diri, sudah bukan rahasia lagi‏ 
bahwa Asma-Asma Allah itu mengandung keberkahan, kelezatan, kemanisan,‏ 
kegembiraan, dan ketenangan hati. Asma-Asma Allah yang Suci inilah yang‏ 
mendatangkan kebahagiaan dan ketenangan jiwa, sebagaimana firman-Nya:‏ 


عم ba‏ ل س وو 
الايزكر CR ASI‏ 
“Ingatlah, dengan dzikrullah, maka hati menjadi tenang.” (O.S. Ar-Ra'd: 28)‏ 


Pada zaman ini, manusia di seluruh dunia umumnya dirundung 
kesusahan. Setiap hari, banyak diberitakan tentang berbagai musibah dan 
bencana di bumi ini. Tujuan ditulisnya risalah ini adalah agar orang-orang yang 
sedang dirundung kesusahan, baik yang bersifat pribadi maupun yang bersifat 
umum, mengetahui obat penyakit tersebut. Dengan menyebarkan keutamaan 
dzikrullah, seseorang akan memperoleh keberuntungan dan keberkahan. 


Dengan membaca risalah ini, saya berharap semoga manusia akan 
mendapatkan taufik untuk menyebut Asma-Nya dengan penuh keikhlasan, 
dan kelak, ketika yang bisa menyelamatkan seseorang hanyalah amalan, 
semoga tulisan inipun bermanfaat bagi diri saya (penyusun) yang hina dan 
lemah ini. Akan tetapi, jika Allah Subhaanahu wata'ala melimpahkan 
rahmat-Nya kepada seseorang tanpa amalan, maka itu perkara lain, 
bergantung pada kehendak-Nya. 

Disamping itu, yang secara khusus menggerakkan hati saya untuk 
menyusun risalah ini adalah paman saya yang saya hormati, Syaikh Maulana 
Muhammad liyas Kandahlawi Rahmatullah “alaih yang tinggal di Nizhamuddin, 
New Delhi. Allah Subhaanahu wata'ala dengan rahmat dan kasih sayang-Nya 
telah memberikan semangat dan kemampuan kepada dia untuk 
membangkitkan usaha tabligh. Usaha tabligh telah tersebar dari India hingga 
ke negeri-negeri Hijaz. Saya tidak perlu menerangkan kembali hal tersebut. 
Hasil usaha tabligh telah dirasakan langsung oleh orang-orang India maupun 
luar India umumnya dan Kawasan Mewat khususnya. Hasil usaha ini tidak 
asing lagi bagi orang yang telah mengetahuinya. Inti dan tertib dalam usaha 
tabligh dia sangatlah kokoh, kuat, dan mengena pada hati manusia, yang 
mendatangkan hasil dan berkah yang banyak. 


Sebagian tertib yang utama dalam dakwah ini adalah agar para da'i 
benar-benar menjaga dzikrullah, khususnya ketika mereka berdakwah dan 


384 Kitab Fadhilah Dzikir 


bertabligh (keluar di jalan Allah Subhaanahu wata'ala). Dengan keberkahan 
tertib ini, kita telah menyaksikan hasilnya dengan mata dan mendengarnya 
dengan telinga kita sendiri, dan kita juga telah merasakan manfaatnya. 


Para Ulama menasihati kita agar senantiasa menyampaikan manfaat dan 
keutamaan dzikir kepada manusia, terutama kepada orang-orang yang 
.mengamalkan dzikir hanya atas anjuran pembimbing ruhani mereka. Dengan 
mengetahui manfaat dan keutamaan dzikir, diharapkan timbul dalam diri 
mereka semangat mengamalkan dan menjaga dzikir serta meyakini bahwa 
dzikrullah adalah suatu kekayaan yang besar bagi mereka. 

Manfaat dan keutamaan dzikir sungguh tidak terbatas, sehingga saya 
pasti tidak dapat menulis seluruhnya. Oleh karena itu, untuk meringkasnya 
saya menyebutkan beberapa riwayat tersebut dalam kitab ini. Saya membagi 
kitab ini ke dalam tiga bagian, yaitu: 

Bab Kesatu : Keutamaan Dzikir Secara Umum, 
Bab Kedua : Keutamaan Kalimat Thayyibah, dan 
Bab Ketiga : Keutamaan Tasbih Fathimah. 


BAB KESATU 


KEUTAMAAN DZIKIR SECARA UMUM 


Seandainya tidak ada ayat Al-Qur'an atau hadits Baginda Nabi Shallallahu 
“alaihi wasallam yang menerangkan tentang pentingnya dzikrullah, sudah 
semestinya seorang hamba tidak melalaikan dzikrullah sekejap pun. Sebab 
karunia, pemberian, dan kebaikan Allah Subhaanahu wata'ala untuk 
hamba-Nya sangat banyak dan tidak ada batasnya. Karena menyebut, 
mengingat, dan mensyukuri yang Maha Memberi merupakan fitrah seorang 
hamba. Sebagaimana disebutkan dalam syair: 


daty depi ro JL نرادن مالم‎ 


Sesungguhnya ingin kukorbankan diri hamba 
Kepada Tuhan Pencipta seluruh alam semesta 
Yang menganugerahkan kepadaku nikmat-Nya 
Yang tak terhitung banyaknya sepanjang masa 


Namun, seandainya bersamaan dengan itu terdapat ayat-ayat Al-Qur'an, 
hadits-hadits Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam, nasihat, serta contoh 
dari para ulama yang tiada henti memberi semangat kepada kita agar selalu 
berdzikrullah, maka sudah tidak perlu ditanyakan lagi mengenai keberkahan 
dan nur dzikrullah. Pertama saya akan mengetengahkan beberapa ayat 
Al-Qur'an, kemudian hadits-hadits yang berhubungan dengan dzikrullah. 


PASAL1 
AYAT-AYAT TENTANG DZIKIR 


Ayat Ke-1 


2, 5 2 
og, Kana ESE 
“Maka ingatlah kepada-Ku niscaya Aku pún mengingatmu dan bersyukurlah | 
kepada-Ku, dan jangan kamu ingkari (nikmat)-Ku.” (Q.S. Al-Baqarah: 152) 


Ayat Ke-2 
La NGE وا کرو‎ MAN kel Kis An MUK PAYAH 
oa an 


386 Kitab Fadhilah Dzikir A 


“Maka apabila kamu (pada waktu haji) telah bertolak dari Arafah, maka 
berdzikirlah kepada Allah (berhentilah) di Muzdalifah. Dan berdzikirlah 
(dengan menyebut) Allah sebagaimana Dia telah memberi petunjuk 
kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang- 
orang yang tidak mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah: 198) 


Ayat Ke-3 


Os AR F5 Sain Tan Hana SS 


kas ENAK Hn og AE 
Oke LAN WA تيت‎ Ho WES Pa ta TAN ET 


“Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berdzikirlah kepada 
Allah, sebagaimana kamu menyebut-nyebut (membangga-banggakan) nenek 
moyangmu, atau (bahkan) berdzikirlah lebih banyak dari itu. Maka di antara 
manusia ada orang yang berdoa, Ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di 
dunia.” (Maka apa yang ditakdirkan untuknya di dunia, ia akan 
mendapatkannya), dan tiadalah baginya bagian di akhirat. Dan di antara 
mereka ada orang yang berdoa, Ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia 
dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka.” Mereka 
itulah orang-orang yang mendapatkan bagian dari apa yang mereka 
usahakan. Dan Allah sangat cepat perhitungan-Nya.” (O.S. Al-Bagarah: 
200-202) 
Faidah 

Sebuah hadits menyebutkan bahwa ada tiga orang yang doanya tidak 
akan ditolak, (bahkan) pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhaanahu wata'ala: 
1. Orang yang selalu berdzikir kepada Allah Subhaanahu wata'ala 
2. Orang yang dianiaya 
3. Pemimpin yang adil. (dari Kitab Jami'ush Shaghir) 


Ayat Ke-4 
2 
Om Ash Ga Ky 


“Dan (pada waktu haji) berdzikirlah kepada Allah dalam beberapa hari yang 
sudah ditentukan bilangannya (ketika di Mina).” (Q.S. Al-Baqarah: 203) 


Ayat Ke-5 
SÊ; ga Ea NG واد کر‎ 


“Dan sebutlah (nama) Tuhanmu sebanyak- banyaknya serta bertasbihlah pada 
waktu petang dan pagi hari.” (Q.S. Ali Imran: 41) 


Ayat Ke-6 
ول‎ Ae tete tata Neo وك‎ AA RAREN : 
BEN رُوْنَ في حلي‎ el PLAN 


Keutamaan Dzikir Secara Umum 7 


o Éo kÉ AE ANY AH 
(Ciri-ciri orang yang berakal) 


“Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau 
berbaring dan mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi (seraya 
berkata), “Ya Rabb kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. 
Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka.” 
(Q.S. Ali Imran: 91) 


Ayat Ke-7 
“j eg 2 -4 ETARA sea 
©... بكم‎ P2 San GAN روا‎ EN 22128130 


“Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat, ingatlah kepada Allah ketika 
berdiri, ketika duduk, dan ketika berbaring.” (Q.S. An-Nisaa': 103) 
Ayat Ke-8 
CAPAIAN EL WAWAN I 
CORE A3 KA 
(Menerangkan keadaan orang-orang munafik) 


“Dan apabila mereka berdiri untuk shalat, mereka berdiri dengan malas. 
Mereka bermaksud riya’ (dengan shalat) di hadapan manusia. Dan tidaklah 
mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali.” (O.S. An-Nisaa': 142) 


Ayat Ke-9 
Ba DRGS st e Arta AE فون هاج ماود‎ SNP 0 
GÉ IAI mk FAN NANA A ANG JA Gah Sal UAN ي‎ AI 
کک وو‎ en Lah Ta 
SKA NG LAN وکر انو وع‎ 
“Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan 
kebencian di antaramu karena (meminum) khamar dan berjudi, dan 


menghalangimu dari mengingat Allah dan shalat, maka berhentilah kamu 
(dari mengerjakan hal-hal yang buruk itu)." (O.S.Al-Maaidah: 91) 


Ayat Ke-10 
وظوم رومع‎ Sunil وو سر ةو و‎ 002000 TN 
©... KE ORA AA GRAM 33 
“Dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya pada 


pagi dan sore hari, sedang mereka menghendaki keridhaan-Nya.” 
(Q.S. Al-An'aam: 52) 


Ayat Ke-11 
ks ra 0 و‎ 0 
ل ته‎ e a KAEN وروي‎ pas مايه‎ 
©... AN عد کل مشج و دْعْوْممُخْلِصِيُنَ‎ LAS Naas 
Dan katakanlah, “Luruskanlah muka (dirimu di setiap shalat dan berdoalah 


kepada Allah dengan mengikhlaskan  ketaatanmu kepada-Nya.” 
(Q.S. Al-A'raaf: 29) 


388 Kitab Fadhilah Dzikir 


Ayat Ke-12 
le) بعد‎ ANG Om KAN Lag AI keh KE 


Oei GA يب‎ EA) o. 
“Berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendahkan diri dan suara yang lirih. 
` Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan 
jangan kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) 
memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (dari adzab) 
dan harapan (terhadap rahmat). Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat 
kepada orang-orang yang berbuat baik.” (O.S. Al-A'raaf: 55-56) 


Ayat Ke-13 
O... los PERANG ag 


“Milik Allah Asmaa-ul Husna, maka berdoalah kepada-Nya dengan menyebut 
Asmaaul Husna itu.” (Q.S. Al-A'raaf: 180) 


Ayat Ke-14 
PAN A? {i a? أ مو‎ 0 <A Ia .هكم ؤ‎ 
وکا كن من‎ IE LI usa 


OI 
“Dan sebutlah (nama) Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan 
rasa takut dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang, 
dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai.” (Q.S. Al-A'raaf: 205) 


Ayat Ke-15 
Buana Aga 5 pai Ela الله‎ SAS | مُوْنَ‎ PEN 


EE 5 
“Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila 
disebut nama Allah di hadapannya, gemetarlah hati mereka (dengan 
merenungkan keagungan-Nya), dan apabila dibacakan kepada mereka ayat- 
ayat-Nya, bertambahlah iman mereka dan kepada Tuhanlah mereka 
bertawakkal. (Selanjutnya, setelah menyebutkan sifat-sifat shalat dan amalan 
lain mereka, Allah Subhaanahu wata'ala berfirman:) “Inilah orang-orang yang 
benar imannya, bagi mereka derajat-derajat yang tinggi dan ampunan dari 
Allah serta rezeki yang mulia.” (O.S. Al-Anfaal: 2) 


Ayat Ke-16 
کو‎ by 7. م‎ 7. AI ryan PAR او اوه رر‎ 
بوكر الله الا بن کر اللو تظيئن‎ 0333 an Taos ČI Ga وَيَهُرِى إِلَيْهِ‎ 


Keutamaan Dzikir Secara Umum 9 


“Dan Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang bertaubat 
kepada-Nya, (yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka tenteram 
dengan mengingat Allah. Ingat, dengan dzikrullah, maka hati menjadi 
tenteram.” (Q.S. Ar- Ra'd: 27-28) 


Ayat Ke-17 
5 و‎ NN AN ور‎ ng AF ran Jai 
Om ee bgs Gad NGÊS aan 
“Katakanlah, “Berdoalah dengan menyebut Ya Allah” atau dengan menyebut 
Ya Rahman’. Dengan nama yang mana saja kamu berdoa (maka hal itu 
adalah baik). Dia mempunyai Asmaaul Husna (nama-nama yang terbaik)." 
(Q.S. Al-Israa': 110) 


Ayat Ke-18 


“Dan ingatlah kepada Tuhanmu Jika kamu lupa.” (0.5. Al-Kahfi: 24) 
Ayat ke -19 

D 25 a WEH) a WAE‏ 5 واف واس بر وار و و 
assig AÓ e‏ لي يرهن E Sas S iais‏ 
ANANG Para Sui‏ وا وکن امو 
2 
obg‏ 
“Dan bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru Rabbnya pada‏ 
pagi dan sore hari dengan mengharap ridha-Nya, dan janganlah . kedua‏ . 
matamu berpaling dari mereka (karena) mengharapkan perhiasan kehidupan‏ 
dunia ini (maksud mengharap perhiasan di sini adalah prasangka bahwa jika‏ 
para pembesar masuk Islam maka Islam akan jaya): dan janganlah kamu‏ 
mengikuti orang yang hatinya telah Kami lalaikan dari mengingat Kami serta‏ 


menuruti hawa nafsunya dan adalah keadaannya itu melewati batas.” 
(Q.S. Al-Kahfi: 28) 


Ayat Ke-20 
59 a 238 PEIE ENTESTAR 41 benda 
“Dan Kami tampakkan Jahannam (pada Hari Kiamat itu) kepada orang-orang 


kafir dengan jelas.. Yaitu orang-orang yang mata (hati)-nya tertutup dari 
mengingat Kami.” (Q.S. Al-Kahfi: 100-101) 


Ayat Ke-21 
12014 Rar Aa LL lr 
je Ta sebob دك‎ kiea 
“(Yang dibacakan ini adalah) penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada 


hamba-Nya, Zakariyya, yaitu tatkala ia berdoa kepada Tuhannya dengan 
suara yang lirih.” (Q.S. Maryam: 2-3) 


3 


390 Kitab Fadhilah Dzikir 
Ayat Ke-22 
Pn A P 7 002 ا ف‎ $ 
okis bhos NE 3 
“Dan aku akan berdoa kepada Tuhanku, maka pasti aku tidak akan kecewa 
dengan berdoa kepada Tuhanku.” (Q.S. Maryam: 48). 


Ayat Ke-23 | 
Na ATS 4 1 An TANG لكي‎ INKS as 
seat selagi Kog KEE eh EGA Yak Giga 
ar IW 
omiko 


2 
“Sesungguhnya Aku ini adalah Allah, tiada yang berhak disembah melainkan ' 
Aku, maka kamu (hai Musa) sembahlah Aku dan dirikanlah shalat untuk 
mengingat-Ku. Sesungguhnya Hari Kiamat itu pasti akan datang, Aku 
merahasiakan (waktunya) agar tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia 
usahakan.” (O.S. Thaahaa: 14-15) 


Ayat Ke-24 

Op sai; 
(Allah Subhaanahu wata'ala berfirman kepada Musa dan Harun Alaihimas 
salam) 


"Dan janganlah kamu berdua lalai dari mengingat-Ku.” (Q.S. Thaahaa: 42) 
Ayat Ke-25 
©... Ufos AEs 


“Dan (ingatlah kisah) Nuh, sebelum itu (kisah Nabi paco ketika ia berdoa, a 
(Q.S. Al-Anbiyaa': 76) 


Ayat Ke-26 
Pi م‎ NAWA AA EA ١] ١ si 
Oke LAS Asih saga di Angelo 
“Dan (ingatlah kisah) Ayyub, ketika ia menyeru Tuhannya, “Ya Tuhanku), 


sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan Yang 
Maha Penyayang di antara semua penyayang.” (Q.S. Al-Anbiyaa': 83) 


Ayat Ke-27 
KL NYA Sa ككلاى في‎ aé Ai Bae 


+ 
OGAK) 
“Dan (ingatlah kisah) Dzun Nun (Yunus Alaihis salam), ketika ia pergi dalam 
keadaan marah (kepada kaumnya), lalu ia menyangka bahwa Kami tidak ckan 
mempersempitnya (menyulitkannya), maka ia menyeru dalam keadaan yang 
sangat gelap, ‘Bahwa tiada yang berhak disembah selain Engkau. Maha Suci 
Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zhalim.” 


Keutamaan Dzikir Secara Umum 1 
(Q.S. Al-Anbiyaa': 87). 
‘Ayat Ke-28 


2? ET. TG و‎ 
SEN 5 EN nas Di رل‎ 

“Dan (ingatlah kisah) Zakariyya “tatkala ia menyeru Tuhannya, Ya KAA 

janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri dan Engkaulah Pewaris 


Yang Paling Baik.” (O.S. Al-Anbiyaa': 89) 
Ayat Ke-29 

SEN RENANG As ِنَم وا يلر‎ 
“Sesungguhnya mereka (para nabi Alaihimus salam) adalah orang-orang yang 
selalu bersegera dalam (beramal) kebaikan dan mereka berdoa kepada Kami 


dengan berharap (kepada pahala) dan takut (kepada adzab). Dan mereka 
adalah orang-orang yang khusyu' kepada Kami.” (O.S. Al-Anbiyaa': 90) 


Ayat Ke-30 
...هت‎ an SE AI NAN OA A 


“Dan berilah kabar gembira (surga) kepada orang-orang yang tunduk patuh 
(kepada Allah Subhaanahu wata'ala), (yaitu) orang-orang yang bila disebut 
nama Allah gemetarlah hati mereka.” (O.S. Al-Hajj: 34-35) 


Aa 
ولد ِو‎ Can او‎ NTA, 2 age PEE TI T 
Oke en 3 maan Kelu 


aa BAYU AINI KN سخرِيًا ڪت‎ Aha AS 


ENYA YA مو‎ Aa 
(Pada Hari Kiamat Allah Subhaanahu wata'ala akan berkata kepada orang- 
orang kafir, “Apakah kalian tidak ingat...) “Sesungguhnya, ada segolongan dari 
hamba-hamba-Ku berdoa (di dunia): Ya Tuhan kami, kami telah beriman, 
maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat dan Engkau adalah pemberi 
rahmat yang paling baik.” Lalu kamu menjadikan mereka buah ejekan, 
sehingga (kesibukan) kamu mengejek mereka, menjadikan kamu lupa 
mengingat Aku, dan adalah kamu selalu menertawakan mereka, 
sesungguhnya Aku memberi balasan kepada mereka di hari ini, karena 


kesabaran mereka. Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang. 
beruntung.” (Q.S. Al-Mu'minuun: 109-111) 


Ayat Ke-32 
b h KA Net wS 
(am تِجِرَةوَلَابَيْح عَنْؤٍ ثر الله‎ KIE, 
(Allah Subhaanahu wata'ala memuji-muji orang-orang yang sempurna 
imannya) 


392 Kitab Fadhilah Dzikir 


“Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli ` 
dari mengingati Allah.” (O.S. An-Nuur: 37) 


Ayat Ke-33 í 

T EET 

O.K 

“Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah sesuatu yang terbesar.” 
(Q.S. Al-'Ankabuut: 45) 


Ayat Ke-34 
` || 
ممص دك‎ a? r3 daa م‎ [err هد فو سا رن و‎ tel f rss Men 
فلا‎ OS 245555 kas Baba Gs A3 RE عن‎ An Fa NGÊS 
P aa D 

rale oT Tga‏ ه و ھاو Ae Size‏ دوس كو م 
حلم نفس ما اخفِي لهم COKA Aa a‏ 
MISI GI iosi‏ نحوه‌عن این عباس رضي الله عنهما) 
“Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada‏ 
Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebagian‏ 
dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui‏ 
apa yang disembunyikan untuk mereka yaitu (berbagai nikmat) yang‏ 


menyejukkan pandangan mata sebagai balasan atas apa yang telah mereka 
kerjakan.” (Q.S. As-Sajadah: 16-17) 


Faidah 

Sebuah hadits menjelaskan bahwa seorang hamba akan sangat dekat 
dengan rahmat Allah Subhaanahu wata'ala pada akhir malam. Jika mampu, 
berdzikirlah sebanyak-banyaknya saat itu. (dari Kitab Jamius Shaghir) 


Ayat Ke-35 1 
ت‎ ra Ga 
SALA ود كر‎ EL GAN SAS Ea A A 


(Sebelumnya Allah Subhaanahu wata'ala menjelaskan sifat-sifat orang 
mukmin, kemudian berfirman), “Sesungguhnya telah ada pada Rasulullah itu 
suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap ridha Allah 
dan takut akhirat dan dia banyak berdzikir kepada Allah.” (Q.S. Al-Ahzab: 21) 
Ayat Ke-36 


ra 


PNP NE sh Berehat PSN 

E AERE کرات اَل اه لهم‎ ATA Ga کر‎ NANG 

(Sebelumnya Allah Subhaanahu wata'ala menjelaskan sifat-sifat orang yang 

beriman, kemudian berfirman) “Laki-laki dan perempuan yang banyak 

menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan 
pahala yang besar.” (Q.S. Al-Ahzab: 35) 


Ayat Ke-37 


- 
rr 
ua 


One RASA PUT GG 


“Hai orang-orang yang beriman, berdzikirlah (dengan menyebut nama) Allah, 


Keutamaan Dzikir Secara Umum 393 


dengan dzikir yang sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepada-Nya pada 
waktu pagi dan petang.” (O.S. Al-Ahzab: 41-42) 


Ayat Ke-38 
و او دوو سم‎ LA ركع د مالم‎ 
| OS Pe 
“Sesungguhnya Nuh telah menyeru Kami, maka sesungguhnya sebaik-baik 
yang menyambut seruan (adalah Kami).” (Q.S. Ash-Shaffaat: 75) 
Ayat Ke-39 


> an BA amana Ia, ول‎ 

Oka IOS Saga 

“Maka celaka besarlah bagi mereka yang telah membatu hatinya untuk 

mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata.” (O.S. Az-Zumar: 
22) 


Ayat Ke-40 

او gg‏ لس شه (ss‏ 3 99و و LETE‏ 20001010 

4 H . 5 2 & kg Ku KK 7 

US ALI‏ أَحْسَنَ saya‏ كنبا Goda‏ مان babas‏ صِنْهُ جلد SA‏ يَخْضُوْنَ رَبْهُمْ ثم 
A‏ 


P BE sg AN AE OA 22 0 1‏ ربع 

ن خاودم aa Nn‏ ای ر الله ذلك sg pai disk‏ مَنْيَشَاء...0 

“Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik (yaitu) Al-Qur'an yang 

serupa (mutu ayat-ayatnya) lagi berulang-ulang, gemetar karenanya badan 

orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang badan 

dan hati mereka pada waktu mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah, dengan 

kitab itu Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya.” 
(Q.S. Az-Zumar: 23) 


Ayat Ke-41 
ا‎ DA و‎ Te? شه مه‎ Hri 
ولو كر ةالكفْرُوْنَه‎ AAA قَاذْعَوا‎ 
“Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ibadah kepada-Nya, meskipun 
orang-orang kafir tidak menyukai(nya).” (Q.S. Al-Mu'min: 14) 
Ayat Ke-42 


É s< Nir‏ ور ”درسو 
O.. AN Oak RUN GI 5‏ 
“Dialah Yang Hidup, tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia,‏ 
maka  sembahlah Dia dengan murni beribadah kepada-Nya.”‏ 
(Q.S. Al-Mu'min: 65)‏ 


Ayat Ke-43 
BI IT EN, 27 : لي و١1 هه‎ ol Lana, 
OR PN BRA, On ارحس‎ SIUP وَمَنْيَحْش‎ 
“Barangsiapa berpaling (dengan sengaja) dari mengingat Tuhan Yang Maha 
Pemurah, Kami kuasakan baginya setan (yang menyesatkan), maka setan 
itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya (setiap saat)." 


. 


5 


394 Kitab Fadhilah Dzikir 


. (Q.S. Az-Zukhruf: 36) 


Ayat Ke-44 

SARAN تراهم‎ Ka Ken aaa 
Hang السو ذلك مهم‎ A ن‎ hp Baraka ja 
sg شروو يجب الأ‎ PAMA SIS MEI Ji 


Oka SETAN FA Aa AN tinges Éi هم‎ 
“Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya keras 
terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu 
lihat mereka ruku’ dan sujud mencari karunia Allah dan ridha-Nya, tanda- 
tanda mereka tampak pada wajah mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat- 
sifat mereka dalam Taurat. Dan sifat-sifat mereka dalam Injil, seperti tanaman 
.yang mengeluarkan tunasnya, maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat 
lalu ia menjadi besar dan tegak lurus di atas pokoknya, tanaman itu 
menyenangkan hati para penanamnya (seperti itulah dulu para shahabat pada 
awalnya lemah, kemudian semakin hari bertambah kuat dan Allah 
menambahkan kekuatan mereka) dan juga karena Allah hendak 
menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan mereka. Allah menjanjikan 
kepada orang-orang yang beriman dan beramal shalih di antara mereka 
dengan ampunan dan pahala yang besar.” (Q.S. Al-Fath: 29) 


Faidah 

Pada dzahirnya ayat-ayat tersebut menerangkan keutamaan ruku', sujud, 
dan shalat, namun terdapat juga penjelasan tentang keutamaan bagian kedua 
dari kalimat Thayyibah, yakni Muhammadur Rasulullah. Imam Razi 
Rahmatullah 'alaih telah menulis bahwa ketika terjadi Perjanjian Hudaibiyah, 
orang-orang kafir menolak penulisan kata Muhammad Rasulullah dalam 
perjanjian itu. Mereka memaksa agar ditulis Muhammad bin Abdullah. 
Padahal Allah Subhaanahu wata'ala sendiri bersaksi di dalam ayat ini, bahwa 
Muhammad itu Rasulullah. Jika Dzat Yang Mengutus telah menyatakan bahwa 
ia benar-benar utusan-Nya, meskipun ratusan ribu orang menentangnya, apa 
gunanya? Sebagai bukti, Allah Subhaanahu wata'ala sendiri berfirman, 
“Muhammadur Rasulullah.” 


Selanjutnya, ayat di atas juga mengandung beberapa hal penting. Di 
antaranya adalah kemuliaan yang berupa tanda-tanda yang tampak pada 
wajah orang-orang ahli tahajjud. Banyak perbedaan penafsiran mengenai 
tanda-tanda tersebut. Di antaranya; bahwa maksud tanda-tanda tersebut 
adalah cahaya wajah orang-orang ahli tahajjud akan tampak berbeda dengan 
orang-orang yang bukan ahli tahajjud. Sebagaimana disampaikan oleh Imam 
Razi Rahmatullah 'alaih bahwa ada dua macam orang yang berjaga pada 
malam hari, yaitu: (1) orang yang menyibukkan malamnya dengan maksiat dan 
senda gurau, (2) orang yang menyibukkan malamnya dengan shalat, membaca 


Keutamaan Dzikir Secara Umum 395 


Al-Qur'an, dan mempelajari agama. Pada keesokan harinya, sorot wajah kedua 
orang tersebut akan tampak berbeda. Sorot wajah orang yang menyibukkan 
malamnya dengan permainan dan kesia-siaan, tidak akan sama dengan sorot 
wajah orang yang menyibukkan malamnya dengan bersyukur dan berdzikir 
kepada Allah Subhaanahu wata'ala. 


Hal penting selanjutnya ialah penjelasan Imam Malik Rahmatullah “alaih 
dan sebagian ulama lain, ayat di atas mengandung kesimpulan bahwa orang 
yang menghina dan membicarakan keburukan para shahabat Radhiyallahu 
ʻanhum serta membenci mereka, telah terjerumus dalam kekufuran. (dari 
Kitab Tafsir Ibnu Katsir) 

Ayat Ke-45 


z 2 Pa 
FEK $ g PE 


gs erat مس لوي‎ CL, 
OB PENA boa 
“Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk 
hati mereka karena mengingat Allah.” (O.S. Al-Hadiid: 16) 


Ayat Ke-46 
fo 


04 ri z 2 s .. . 
ARE حِرْبُ‎ EA S3 الشّيْطْنُ انهم‎ ee SN 
- 4 و‎ 
Oka bb 


(Sebelumnya Allah Subhaanahu wata'ala menjelaskan tentang orang-orang 
munafik, kemudian berfirman), “Setan telah menguasai mereka lalu 
menjadikan mereka lupa mengingat Allah, mereka itulah golongan setan. 
Ketahuilah, sesungguhnya golongan setan adalah golongan 'yang merugi.” 
(Q.S. Al-Mujaadilah: 19) 2 


1 


Ayat Ke-47 
Ya ر‎ PA] 2 $ 9# و‎ Er Para 2 2 
kd PAN Lan NGGAK وش امو | 04 سار ا ووا‎ SSR NI PERKARA 
لعذكم‎ GS الضّلاة فَانْتَشِرُوًا فى الْأَرضٍ وَابْتَعْوًا مِن فصل الو وَاذكَرُوًا الله‎ eka 8 
O6 12 


“Apabila Shalat (Jum'at) telah ditunaikan, maka (kalian boleh) bertebaran di 
muka bumi: dan carilah rezeki Allah (boleh sibuk dalam urusan dunia, tetapi 
ketika sibuk mencari dunia), ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu 
beruntung.” (Q.S. Al-Jumu'ah: 10) 


Ayat Ke-48 
As KA Als و‎ oz ری ود‎ 23, 8 PA :مور وال رو سي وه‎ 
ذلا فاو لبيك‎ UR iras عَنْ زكر الله‎ SN SU KE AT AN AG 
ع‎ it 
Sa bb 


“Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu 
melalaikanmu dari mengingat Allah. Barangsiapa berbuat demikian, maka 
mereka itulah orang-orang yang rugi (karena semua yang ada di dunia suatu 


3 


396 Kitab Fadhilah Dzikir 


saat akan habis, sedangkan mengingat Allah akan memberi keuntungan yang 
kekal abadi di akhirat).” (Q.S. Al-Munaafiguun: 9) 


Ayat Ke-49 
okas Gi sakan ريو ي‎ PE PR 


“Dan siapa yang berpaling dari mengingat Tuhannya, niscaya ia dimasukkan 
ke dalam adzab yang sangat berat.” (Q.S. Al-Jin: 17) 


Ayat Ke-50 
اط اعم‎ Lo با وو ر‎ Papa era 9 n aE 
بو‎ NG ادعو رن‎ oaa کوئون‎ AAA RATU 
Pn 
Ola 


“Dan bahwa tatkala hamba Allah (Baginda Muhammad Shallallahu “alaihi 
wasallam) berdiri menyembah-Nya (beribadah), hampir saja orang-orang kafir 
itu berdesakan mengerumuninya. Katakanlah, “Sesungguhnya aku hanya 
menyembah Tuhanku dan aku tidak menyekutukan sesuatu apa pun 
dengan-Nya.” (Q.S. Al-Jin: 19-20) 


Ayat Ke-51 


JAG‏ اسم رَبك NGA‏ نيلات 
“Sebutlah Asma Tuhanmu dan beribadah: keng da Na ka penuh‏ 


ketekunan (dengan memutuskan seluruh perhatian kepada selain itu).” 
(O.S. Al-Muzzammil: 8) : 


Faidah 

Maksud dari “memutuskan seluruh perhatian kepada selain itu' adalah 
mengutamakan hubungan dengan Allah Subhaanahu wata'ala mengalahkan 
segalanya. 


Ayat Ke-52 


a.l 4 


Soie ia له‎ NEMU 5 JAN وَمِنَ‎ OK FEFFE 


NN a يحون‎ 
“Dan sebutlah asma Tuhanmu pada (waktu) pagi dan petang. Dan pada 
sebagian malam, maka sujudlah kepada-Nya dan bertasbihlah kepada-Nya 
(Shalat Tahajjud) pada. bagian yang panjang pada malam hari. Sesungguhnya 
mereka (orang kafir) menyukai kehidupan dunia dan mereka tidak 
mempedulikan kesudahan mereka, pada hari yang berat (Hari Akhirat).” 
(Q.S. Al-Insaan: 25-27) 


Ayat Ke-53 


00 


211011001 


2 sesungguhnya Sang arang kafir itu benar-benar hampir 


Keutamaan Dzikir Secara Umum 397 


menggelincirkanmu dengan pandangan mereka, tatkala mereka mendengar 
Al-Qur'an dan mereka berkata, “Sesungguhnya ia (Baginda Muhammad 
Shallallahu “alaihi wasallam) benar-benar orang gila.” (Q.S. Al-Oalam: 51) 
Faidah a 

Lafadz menggelincirkanmu dengan pandangan mereka adalah kiasan dari 
permusuhan yang sangat kuat, sebagaimana ungkapan, “(Karena sangat 
marah) ia terlihat seolah-olah akan menelannya.” Syaikh Hasan Bashri 
Rahmatullah “alaih berkata, “Ayat ini sangat bermanfaat jika dibacakan lalu 
ditiupkan kepada orang yang sedang terkena “ain.” 


Ayat Ke-54 
kan aaa Waaa 
OYE اسم رَو‎ POSE 


“Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dari akhlak 
buruk), dan dia mengingat asma Tuhannya, lalu dia shalat." (Q.S. Al A'laa: 
14-15) i 


PASAL 2 
HADITS-HADITS TENTANG DZIKIR 


Jika ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang dzikir begitu banyak, maka 
hadits-hadits yang menjelaskan fadhilah dzikir tentu jauh lebih banyak. Sebab, 
Al-Qur'an terdiri dari 30 juz, sedangkan kitab-kitab hadits tak terhitung 
banyaknya. Kitab Shahih Bukhari saja terdiri dari 30 juz dan Kitab Sunan Abu 
Dawud terdiri dari 32 juz. Tidak ada kitab hadits yang tidak menyebutkan 
masalah dzikir. Oleh karena itu, siapakah yang dapat menghitung hadits-hadits 
tersebut? 


Bagi yang memang berniat mengamalkan, satu ayat atau satu hadits 
sudah memadai. Namun, bagi yang tidak mau mengamalkan, meskipun 
bergudang-gudang kitab tetaplah tidak berguna, sebagaimana dimisalkan: 


e ata 
O.. BEAN ريخل‎ bad J 
“Mereka seperti keledai yang membawa kitab-kitab.” (Q.S. Al-Jumu'ah: 5) 
Hadits Ke-1 
ا‎ e E 50 2 5 r 27 ور‎ F, 
Ya الله‎ papan kan ai الله صل الله‎ Sya قال‎ NG عَنْهُ‎ Al Gps عن أن هُرَيْوَةَ‎ 
ا‎ Ku to Ea + و کس ےو رو رك سل لإ يسار‎ ra 
dial ثفيى‎ AT نَفْسِهِ‎ GOS Sh GS SN ARA Usa dont LE Kisi 


2 2° 7 


? Ada sebagian orang yang pandangan matanya begitu tajam sehingga menyebabkan orang yang 
dipandangnya menjadi sakit, biasanya terjadi bila yang memandang dalam' keadaan marah 
ataupun takjub. i 


398 kitab Fadhilah Dzikir 


s8, r‏ و KA 4 al‏ ار قتا کہ 
i sX‏ ا Gd op ag si D‏ 


PAN, WAU روات أحمس والبخآري ومسلم والترمزيّ‎ ٠ 5, 35 AE وان انی يَمْتِى‎ 2 CG s NA 
-الحريث. وفىالياب‎ GI Pa والصقات عن أنس بمعنأه يلفظ: ابن اد‎ ska NGGI والبيهقي ق الشعب وأخرج أحمس‎ 
وعن أي هريرة عند ابن ماجة‎ bani بإستاد حسن وعن ابن عباس عن البزار بإسناد صحيح والبيهقيّ‎ ia عن معاذ بن أنس عن‎ 
بي كما فى ال المنثور والترغيب للمنزري والمشكاة مختصرا وفيه برواية‎ SI A وابن حنان وغيرهم] بلفظ:‎ 
داء.اه)‎ gewe بمعنأهوق الإتحاف علقه البخار: يعن أي هر ير ةبصيغةالجز مور وا بن حبّآن من‎ Palur مسلم‎ 
Dari Sayyidina Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Allah Subhaanahu wata'ala berfirman, 
“Aku sebagaimana sangkaan hamba-Ku kepada-Ku. Aku bersamanya jika ia 
menyebut-Ku. Jika ia menyebut-Ku sendirian, Aku pun menyebutnya secara 
sendirian. Jika ia menyebut-Ku di suatu majelis, Aku pun menyebutnya dalam 
suatu majelis yang lebih baik (yaitu, majelis para malaikat yang ma'sum tanpa 
dosa). Jika ia mendekati-Ku sejengkal, Aku akan mendekatinya sehasta. Jika ia 
mendekati-Ku sehasta, Aku akan mendekatinya sedepa. Jika ia mendekati-Ku 
dengan berjalan, Aku akan mendekatinya dengan cepat.” (H.R. Bukhari, 
Muslim, Ahmad, dari Kitab Syu'abul Iman) 


Faidah 
Hadits di atas mengandung beberapa pelajaran penting. 

1. Perlakuan Allah Subhaanahu wata'ala kepada hamba-Nya adalah 
sebagaimana sangkaan hamba tersebut kepada Allah Subhaanahu 
wata'ala. 


Maksudnya, agar setiap orang selalu mengharap rahmat Allah 
Subhaanahu wata'ala dan jangan berputus asa. Kita mengakui bahwa kita 
adalah orang-orang berdosa yang layak disiksa. Meskipun demikian, kita 
jangan berputus asa dari rahmat-Nya. Apa sulitnya bagi Allah Subhaanahu 
wata'ala Yang Maha Pengasih mengampuni dosa-dosa hamba-Nya? Allah 
Subhaanahu wata'ala menjelaskan dalam firman-Nya: 


©... NG la 5455 أن يُشْرَكَبِف‎ AAN 
“Sesungguhnya 00 tidak akan mengampuni dosa syirik kepada-Nya dan 
mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu bagi siapa yang 
dikehendaki-Nya.” (Q.S. An-Nisaa': 48) 
Oleh sebab itu, Para Ulama menyatakan bahwa iman adalah antara harap 
dan takut kepada Allah Subhaanahu wata'ala. Suatu ketika Baginda Nabi 
Shallallahu “alaihi wasallam mendatangi seorang pemuda yang sedang 
menghadapi sakaratul-maut. Ketika beliau menanyakan keadaannya, 
pemuda itu menjawab, “Ya Rasulullah, saya selalu mengharap rahmat 
Allah Subhaanahu wata'ala dan takut atas dosa-dosa saya.” Be''au 
bersabda, “Apabila rasa harap dan takut ada pada diri seseorang dalam 
keadaan seperti ini, maka pasti Allah Subhaanahu wata'ala akan 
memberikan apa yang ia harapkan dan menyelamatkannya dari apa yang 


399 


Keutamaan Dzikir Secara Umum 


ia takutkan.” (dari Kitab Jam'ul Fawaid) 


Sebuah hadits menyebutkan bahwa orang mukmin itu menganggap 
bahwa dosa-dosa mereka seperti sebuah gunung yang akan runtuh 
menimpanya, sedangkan ia duduk di bawah gunung tersebut. Sebaliknya, 
para pendosa menganggap bahwa dosa-dosa mereka seperti seekor lalat 
yang hinggap di tubuhnya, yang dengan mudah bisa diusir. la 
meremehkan dosa-dosanya. Oleh sebab itu, kita hendaknya selalu 
mengharap rahmat Allah Subhaanahu wata'ala dan takut kepada-Nya 
karena dosa-dosa kita. 


Seorang shahabat, Sayyidina Mu'adz Radhiyallahu “anhu, telah 
syahid disebabkan penyakit tha'un. Menjelang wafatnya, ia pingsan 
berkali-kali. Ketika sadar, ia berkata, “Ya Allah, Engkau mengetahui aku 
sangat mencintai-Mu. Demi kemuliaan-Mu, Engkau pasti mengetahui hal 
ini.” Ketika maut sudah mendekat, ia berkata, “Selamat datang, wahai 
Maut, engkaulah tamu yang penuh berkah. Kamu datang dalam keadaan 
betul-betul saya harapkan.” Lalu ia berkata, “Ya Allah, Engkau 
mengetahui setiap saat aku selalu takut kepada-Mu, dan kini aku 
mengharap rahmat-Mu. Ya Allah, aku mencintai hidup, namun bukan 
untuk menggali sungai dan berkebun, melainkan untuk menahan haus 
(karena puasa) pada musim panas dan untuk bersusah payah demi 


agama, dan agar dapat duduk bersama para ulama dalam majelis dzikir.” . 


(dari Kitab Tahdzibul Lughat) 


Sebagian ulama berpendapat bahwa hadits ‘Perlakuan Allah . 


Subhaanahu wata'ala kepada hamba-Nya, sebagaimana sangkaan 
hamba-Nya kepada-Nya,' berlaku secara umum bukan hanya dalam hal 
ampunan, tetapi juga dalam segala masalah, termasuk doa, kesehatan, 
kekayaan, keamanan, dan sebagainya. Misalnya, seorang hamba berdoa 
dengan yakin bahwa doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhaanahu 
wata'ala, maka dengan keyakinannya itu Allah Subhaanahu wata'ala 
akan mengabulkan doanya. Sebaliknya, jika seseorang menyangka bahwa 
doanya tidak akan diterima, maka Allah Subhaanahu wata'ala tidak akan 
mengabulkan doanya. Oleh sebab itu, disebutkan dalam sebuah hadits 
bahwa doa seseorang itu akan diterima selama ia tidak berkata, “Doaku 
tidak dikabulkan oleh Allah Subhaanahu wata'ala.” Hai ini juga berlaku 
dalam masalah kesehatan, kekayaan, dan lain-lain. Hadits lain 
menyatakan, “Barangsiapa yang kelaparan, lalu ia meminta-minta kepada 
manusia, maka ia tidak akan mendapatkan kelapangan.” Seandainya ia 
mengadukan segala hajatnya kepada Allah Subhaanahu wata'ala, niscaya 
Allah Subhaanahu wata'ala akan menjauhkan segala kesulitannya. Satu 
hal yang perlu diketahui bahwa, baik sangka terhadap Allah Subhaanahu 
wata'ala adalah satu hal, dan berani berbuat maksiat kepada Allah 
Subhaanahu wata'ala adalah hal lain (maksudnya, jangan sampai 
menyangka baik kepada Allah Subhaanahu wata'ala itu menjadikan kita 
berani bermaksiat kepada-Nya). Allah Subhaanahu wata'ala 


400 Kitab Fadhilah Dzikir 


mengingatkan dengan firman-Nya: 


N‏ ثرا 

aa aa 

“Dan jangan si penipu (setan) menipu kamu dengan (dalih. kemurahan) 
Allah.” (Q.S. Luqman: 33) 


Maksudnya, jangan sampai setan menipu kita sehingga kita terus berbuat 
dosa, karena merasa Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Allah 
Subhaanahu wata'ala berfirman: 


0-4 Pa 
ra 


NGA و روا وء‎ 227%, Penata 

D... BONE NE ESL NAS 

“Adakah ia melihat yang ghaib atau la telah mendapatkan janji dari sisi 
Tuhan Yang Maha Pemurah (bahwa dia akan mendapatkan kemuliaan di 
akhirat). Sekali-kali tidak.” (Q.S. Maryam: 78-79) 


2. Kalimat 'Barangsiapa berdzikir kepada-Ku, Aku akan senantiasa 
bersamanya.’ 


Hadits lain menyebutkan, “Jika hamba-Ku mengingat-Ku, maka 
selama ia menggerakkan bibirnya, Aku selalu bersamanya. Yakni, Aku 
benar-benar memperhatikannya dan menurunkan rahmat khusus 
baginya.” 

3. Kalimat ‘Aku akan menyebutnya dalam majelis malaikat,” yaitu 
membangga-banggakannya di dalam majelis malaikat. Hal ini disebabkan: 


1) Ketika manusia diciptakan, telah ditentukan dalam dirinya unsur taat 
dan unsur maksiat, sebagaimana akan disebutkan dalam Hadits Ke-8. 
Dalam keadaan demikian, maka ketaatan manusia patut dibanggakan. 


Ketika manusia diciptakan, para malaikat bertanya kepada Allah 
Subhaanahu wata'ala, “Apakah Engkau akan menciptakan makhluk 
yang akan berbuat kerusakan dan pertumpahan darah di muka bumi 
ini, padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji-Mu?” Karena di 
dalam diri manusia ada sifat merusak, sedangkan dalam diri malaikat 
tidak ada unsur tersebut, maka mereka menyatakan, “Kami selalu 
bertasbih dan mensucikan-Mu.” (Ketika manusia yang di dalam dirinya 
- ada unsur merusak itu taat kepada Allah Subhaanahu wata'ala, maka 
ketaatannya pantas dibanggakan). 


Ibadah manusia itu lebih menakjubkan daripada ibadah para malaikat, 
sebab manusia beribadah tanpa musyahadah (menyaksikan langsung 
alam akhirat), sedangkan malaikat beribadah kepada Allah 
Subhaanahu wata'ala dengan musyahadah. Itulah yang dimaksud 
| dengan firman Allah Subhaanahu wata'ala bahwa jika manusia melihat 
surga atau neraka, tentu mereka lebih taat lagi. 


Dengan demikian, patutlah Allah Subhaanahu wata'ala sangat 
memuji dan membanggakan mereka yang beribadah dan selalu 
menyebutnya di hadapan para malaikat. 


4. Maksud “Alah mendekat, dan seterusnya' adalah sejauh mana hamba 


2 


3 


Keutamaan Dzikir Secara Umum 1 


berusaha menaati Allah Subhaanahu wata'ala, maka sejauh itu pula 
rahmat Allah Subhaanahu wata'ala akan datang kepadanya dengan lebih 
cepat daripada usahanya itu. Kini terserah kepada setiap orang, jika 
mereka menginginkan rahmat dan karunia Allah Subhaanahu wata'ala 
tercurah kepada mereka, maka hendaknya mereka sendiri menuju dan 
mendekatkan diri kepada Allah Subhaanahu wata'ala. 

5. Disebutkan dalam hadits ini bahwa 'jamaah malaikat lebih baik daripada 
orang-orang yang berdzikir.” Padahal sudah masyhur bahwa manusia 
adalah makhluk yang termulia. Hal ini disebabkan beberapa hal sebagai 
berikut. 

1) "Lebih baik’ di sini, dilihat dari segi kema'suman para malaikat, yaitu 
terbebas dari segala dosa. 

2) Jumlah malaikat lebih banyak daripada jumlah manusia dan malaikat 
lebih baik daripada kebanyakan manusia, bahkan lebih baik daripada 
kebanyakan Kaum Muslimin. Namun, jika dibandingkan dengan 
seorang mukmin yang khusus seperti para mabi Alaihimus salam, maka 
seorang nabi lebih baik daripada seluruh malaikat. Disamping itu, 
masih banyak sebab lain yang memerlukan penjelasan panjang lebar. 


Hadits Ke-2 


z, 4% INE 4 2 9 -$ 0 n 
را وت‎ AL .]وا ارک و‎ IMG 9و شا ا ےو‎ ? a 2ه مو‎ 
GL الله صل الله عَلَيْهِ وسم‎ Ope : ان رجلا قال‎ HE AU عن عَبْلٍ الله بن بشر رضي‎ 
z z 
32, 54 £ Ps عام د‎ 


, ABA UWA KANG ING La 9 واو‎ RL LAT g , 28 
من‎ Ges لسانت‎ IA OB پو‎ Gl poén Ga AA IS AYI BA 


D 
0 


x‏ ذكرالله. (أخرجها بن أي شيبة وأحمد والترمن gi gak sng‏ مأجه و بن حبآن فى صحيحه والح ten kadar‏ فى لذ وی 
المشكاة برواية الترمزي وابن مأجه وحكي عن AIN‏ حسن غريب اه. قلت وصحّحه الحاكم وأقزه عليه الذهبي فى الجامخ الصغير 
برواية أي نعيم فى الحلية مختصرا بلفظ: أن ANG JAS‏ رظب عن ور at‏ ورقم له بالضعف وبمعنادعن مالك بن يخامر: أَنّ 
NG SAY AA‏ ليوو سل أن JENIS‏ اذو کال :أن تبرت وی ائات رب 
من ور الله. أخرجها بن أي الدنياوالبار ابن حبّان ANING ten‏ والحصن الحصين والترغيب للمنؤري MIN‏ 
الصغير مختصرا وعزاةإلى ابن ob‏ صحيحه وا بن Cp‏ عمل اليوم واللديلة والطبرائي فى الكبير والبيهقي فى الشعب وق مجمع الزوائن 
روا الطبراني ١ (onta‏ 
Dari Sayyidina Abdullah bin Busr Radhiyallahu “anhu, ia berkata,‏ 
“Sesungguhnya ada seorang laki-laki berkata, Ya Rasulullah, sesungguhnya‏ 
hukum-hukum syariat sangatlah banyak bagiku, maka beritahukanlah‏ 
kepadaku sesuatu yang dapat aku jadikan pegangan untuk aku amalkan,”‏ 
Beliau bersabda, “Selalu basahilah lidahmu dengan dzikrullah.” (H.R. Ibnu Abi‏ 
Syaibah, Ahmad, Tirmidzi)‏ 
Disebutkan dalam hadits lain, Sayyidina Mu'adz Radhiyallahu “anhu berkata,‏ 
“Ketika saya berpisah dengan Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam,‏ 
ucapan beliau yang terakhir saat saya bertanya kepada beliau, “Amalan‏ 
apakah yang paling disukai oleh Allah?" Beliau bersabda, “Hendaklah engkau‏ 


e~ 


402 Kitab Fadhilah Dzikir 


mati dalam keadaan lidahmu basah dengan dzikrullah.” (H.R. Ahmad, Tirmizi, 
Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Thabarani, Baihaqi, dari Kitab Durrul Mantsur dan 
Misykat) 
Faidah 

Yang dimaksud “masa perpisahan' dalam kisah ini adalah ketika Baginda 
Nabi Shallallahu “alaihi wasallam mengirim Sayyidina Mu'adz bin Jabal 
Radhiyallahu “anhu untuk menjadi pimpinan negeri Yaman dan untuk 
berdakwah serta mengajar. Ketika itu Baginda Nabi Shallallahu “alaihi 
wasallam memberi beberapa nasihat kepada Sayyidina Mu'adz Radhiyallahu 
'anhu dan ia mengajukan beberapa pertanyaan kepada Baginda Nabi 
Shallallahu “alaihi wasallam. Maksud “hukum-hukum syariat sangat banyak' 
ialah terdapat banyak perintah dalam agama, yang semuanya sangat penting 
Untuk diamalkan. Namun, mengamalkan setiap perintah secara sempurna di 
setiap saat bukanlah hal yang mudah. Dari seluruh perintah tersebut, manakah 
yang terpenting agar aku jadikan pegangan dan dapat aku amalkan setiap saat 
dan tempat dalam keadaan berjalan, duduk, ataupun berdiri. 


Hadits lain menyebutkan bahwa ada empat hal yang jika seseorang 
berhasil mendapatkannya, berarti ia memperoleh kebaikan dunia dan agama, 
yaitu: (1) lidah yang selalu sibuk dengan dzikrullah, (2) hati yang selalu sibuk 
bersyukur, (3) tubuh yang sabar menahan penderitaan, dan (4) istri yang tidak 
berkhianat mengenai dirinya sendiri dan harta suaminya. Tidak berkhianat 
mengenai dirinya sendiri maksudnya, ia tidak menjerumuskan diri dalam hal- 
hal yang buruk dan kotor. 


Mengenai “lidah yang senantiasa basah,” kebanyakan ulama 
mengartikannya dengan 'banyak berdzikir,” dan ini sebagai ungkapan yang 
umum digunakan. Contohnya, jika ada seseorang yang selalu banyak memuji 
atau membicarakan si fulan, maka akan dikatakan bahwa orang itu basah 
lidahnya dalam memuji si fulan. Menurut pendapat saya yang lemah ini, 
ungkapan tersebut dapat juga bermaksud lain, yaitu jika seseorang mencintai 
orang lain, maka dengan menyebut namanya saja ia merasakan kenikmatan 
dan keasyikan dalam lidahnya. Orang-orang yang pernah belajar tentang cinta, 
pasti memahaminya. 

Atas dasar itulah maka untuk merasakan kenikmatan dan kelezatan 
dzikrullah, seseorang harus senantiasa menyebut dan mengingat nama-Nya. 
Saya sering melihat orang-orang tua kami yang berdzikir dengan suara keras, 
maka kelezatannya dapat dirasakan juga oleh orang-orang yang ada di 
sekitarnya. Tetapi hal itu hanya didapatkan, apabila hati sibuk dengan 
mencintai dan lidah sibuk dengan menyebut nama-Nya dengan sebanyak- 
banyaknya. 

Sebuah hadits menyebutkan bahwa tanda-tanda mencintai Allah 
Subhaanahu wata'ala adalah mencintai dzikrullah, dan tanda-tanda membenci 
Allah Subhaanahu wata’ aia adalah membenci dzikrullah. Sayyidina Abu Darda’ 
Radhiyallahu “anhu berkata, “Barangsiapa lidahnya selalu berdzikir, maka ia 
akan masuk surga dengan tersenyum.” 


Keutamaan Dzikir Secara Umum 3 


Hadits Ke-3 
Fo KE -ak5 alé åh الله‎ o قال قال رول الو‎ AE رضي ادنة‎ BN عَنْ أب‎ 


> 


ليب 
DN‏ 


A TA a كي لَك‎ AA A = 


z 
$ ARE 


50-7 BA Pa “cs Pita 

م من أن تلقو hE SAN Aang Pa‏ قال: وکر 

en P‏ مأجة واب أي ali‏ والح كم وصخحه والبيهقي INN‏ والحصن الحصين. قلت قال الحا كم 
صحبح الإسناد ولم يخر جاه ,زه عليه ANN‏ ورقم له فى الجاع الصغير بألضحة ani CA‏ عن معأذ بن جب ل INGIN‏ وفيه 5 


DA 


ea ea وني ل ر‎ ea 
e Penan < وَالْمْْ ركن‎ KN سيفو ن‎ ITE سیل‎ EN ل انو ومن‎ RS AN الَا کون‎ 
Gerua 
Dari Sayyidina Abu Darda” Radhiyallahu “anhu, Baginda Rasulullah Shallallahu 
(alaihi wasallam bersabda, “Maukah aku beritahukan kepadamu suatu amalan, 
yang paling baik dan paling suci di sisi Rabbmu, dan yang paling menaikkan 
derajatmu, dan lebih baik bagimu daripada menginfakkan emas dan perak (di 
jalah Allah Subhaanahu wata'ala), dan lebih baik bagimu daripada berjuang 
melawan musuh, kamu membunuh musuhmu atau musuh membunuhmu?” 
Jawab para shahabat Radhiyallahu ‘anhum, “Ya, tentu!” Beliau bersabda, 
“Dzikrullah.” (H.R. Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah, dari Kitab Durrul Mantsur) 
Riwayat lain menyebutkan, dari Sayyidina Abu Sa'id Radhiyallahu 'anhu, 
bahwa Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi, wasallam ditanya, “Siapakah 
hamba yang paling utama derajatnya di sisi Allah Subhaanahu wata'ala pada 
Hari Kiamat?” Beliau menjawab, “Orang yang banyak berdzikir kepada Allah 
Subhaanahu wata'ala.” Aku bertanya, “Ya Rasulullah, apakah lebih utama 
daripada orang yang berperang di jalan Allah Subhaanahu wata'ala?” Beliau 
menjawab, “Walaupun ia memenggal orang-orang kafir atau orang musyrik 
dengan pedangnya, sehingga pedangnya patah dan berlumuran darah, 
tetaplah orang yang banyak berdzikir lebih utama derajatnya darinya." 


Faidah 

Sabda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam yang berkenaan dengan 
Keutamaan dzikrullah itu jika dilihat dari keadaan secara umum. Sebab dalam 
keadaan-keadaan tertentu, bersedekah, berjihad, dan lainnya adalah lebih 
utama dari amalan lainnya. Oleh karena itu, banyak hadits yang menjelaskan 
tentang keutamaan amal-amal tersebut menurut waktu-waktu yang tertentu 
pula. Sedangkan dzikrullah dapat dilakukan setiap saat dan keadaan, sehingga 
dzikrullah merupakan amalan yang paling penting dan paling utama. Baginda 
Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Setiap sesuatu ada pembersihnya 
(misalnya pakaian dibersihkan dengan sabun, besi dibersihkan dengan api, dan 
sebagainya), dan pembersih hati adalah dzikrullah. Tidak ada sesuatu yang 
melebihi dzikrullah dalam menyelamatkan manusia dari adzab Allah.” 


Hadits di atas telah menyebutkan bahwa dzikrullah adalah pembersih 


3 


2 
404 kitab Fadhilah Dzikir 


hati. Dengan demikian, terbukti bahwa dzikrullah ialah amal yang paling 
utama. Sebab, semua amalan dapat disebut ibadah jika dilakukan dengan 
ikhlas. Sedangkan sumber keikhlasan adalah hati yang bersih. Atas dasar itulah 
sebagian ahli tasawwuf berpendapat bahwa maksud dzikir dalam hadits di atas 
adalah dzikir dengan hati, bukan dzikir dengan lisan. Maksud dzikir dengan 
hati adalah hati senantiasa berhubungan dengan Allah Subhaanahu wata'ala 
setiap saat dan keadaan, sehingga tidak ada lagi keraguan bahwa dzikir itu 
lebih utama daripada ibadah lain. Oleh karena itu, orang yang telah mencapai 
tahap seperti ini, maka tidak mungkin ia meninggalkan ibadah. Sebab, setiap 
anggota lahir dan batinnya mengikuti hatinya. Dengan apa’ pun hati 
berhubungan, seluruh anggota badan akan mengikuti. Siapakah yang tidak 
mengetahui keadaan orang yang sedang mabuk cinta? 

Masih banyak hadits lain yang menyebutkan bahwa dzikrullah adalah 
amal yang paling utama. Seseorang bertanya kepada Sayyidina Salman ' 
Al-Farisi Radhiyallahu “anhu, “Amal apakah yang paling utama?” Jawabnya, 
“Apakah engkau tidak membaca Al-Our'an? Disebutkan di dalam Al-Our'an: 


< sg t Ig. 

o... iah 33 

“Dan "sesungguhnya mengingat Allah adalah perkara yang paling besar.” 
(Q.S. Al-Ankaabuut: 45). 


Ayat yang dibaca oleh Sayyidina Salman Radhiyallahu “anhu adalah ayat 
pertama dalam juz ke-21. Pengarang Kitab Majalisul Abrar berkata, “Hadits di 
atas menyebutkan bahwa dzikrullah lebih baik daripada sedekah, jihad, dan 
seluruh ibadah lain, karena dzikrullah sebagai tujuan, sedangkan ibadah lain 
hanya sebagai sarana dan alat.” 


Dzikir dibagi menjadi dua bagian, dzikir dengan lidah dan dzikir dengan 


. hati. Dzikir dengan hati lebih utama daripada dzikir dengan lidah. Dzikir 


dengan hati yaitu muragabah dan tafakkur. Inilah yang dimaksud dengan 
hadits yang menyatakan, “Berpikir sesaat lebih baik daripada ibadah tujuh 
puluh tahun.” 1 1 

Diriwayatkan dalam Kitab Musnad Imam Ahmad, dari Sayyidina Sahl 
Radhiyallahu “anhu, Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 
“Dzikrullah berpahala tujuh ratus ribu lebih .banyak daripada orang yang 
menyedekahkan hartanya di jalan Allah Subhaanahu wata'ala.” Dari 
keterangan ini, dapat kita simpulkan bahwa sedekah, jihad, dan amal ibadah 
lain memiliki keutamaan tersendiri pada saat-saat tertentu. Oleh sebab itu, 
makna hadits-hadits yang menjelaskan tentang fadhilah amal-amal tersebut 
tidak perlu dipertanyakan lagi. Sebagai contoh adalah sabda Baginda 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam, “Berdiri sesaat di jalan Allah 
Subhaanahu wata'ala (jihad) lebih baik daripada tujuh puluh tahun shalat di 
rumah.” Padahal telah disepakati bahwa shalat adalah ibadah yang paling 
utama, namun dalam kondisi menghadapi serangan Kaum Kafir, maka jihad 
lebih utama daripada shalat. 


Keutamaan Dzikir Secara Umum 5 


Hadits Ke-4 
کے ا‎ IRA ak ذو سكو أ‎ 2 PA Ca ره‎ 227 a rp” 
ai) Aa ana الله‎ A In GA 4 AN GR ema عَنْ‎ 


سس ووو و 


8 ا‎ T PEINE 

BANA KNA PG NANG اؤ‎ E Ng Ned sah PEN 
a Waa AA Gak ga للك وص‎ bengkah, ويؤيد«الحديث المتقدّم قريبا بلفظ نھان جاگ‎ 
كرأ‎ sa ع نھ‎ ika Sei روا« مسل م كذاق الحصن وف رواية قال:‎ A Kata كرون‎ NU 
.رواةالترمزيّ والحاكم مختصرا قال صحيحعل شرط الشيخين وف الجامة روا هالظبرايّعن أي الدرداء أيضّا)‎ Giaa 
Dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri Radhiyallahu “anhu, Baginda Rasulullah 
Shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Sungguh, akan ada orang-orang di 
dunia ini yang berdzikir kepada Allah Subhaanahu wata'ala di atas kasur-kasur 
empuk, yang karenanya Allah Subhaanahu wata'ala akan memasukkan 
mereka ke derajat yang tinggi di surga.” (H.R. Ibnu Hibban, dari Kitab Durrul 
Mantsur) 


Faidah 

Bersabar dan tabah dalam menghadapi penderitaan dan kesulitan di 
dunia dalam urusan agama akan meninggikan derajat di akhirat. Semakin 
tabah seseorang dalam menghadapinya, akan semakin tinggi derajatnya di 
surga. Berbeda dengan dzikrullah yang penuh dengan keberkahan, meskipun 
dilakukan di atas kasur yang empuk dan dilakukan dengan santai, tetap akan 
menghasilkan derajat yang tinggi. Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam 
bersabda, “Jika setiap saat kamu selalu berdzikir kepada Allah Subhaanahu 
wata'ala, para malaikat akan menjabat tangan kamu ketika kamu berada di 
atas kasur dan di jalan-jalan.” Hadits yang lain menyatakan, “Orang-orang 
mufarrid (orang yang paling unggul) telah mendahului orang-orang lain.” Para 
shahabat Radhiyallahu 'anhum bertanya, “Siapakah orang-orang mufarrid 
itu?” Beliau menjawab, “Mereka adalah orang-orang yang senantiasa sibuk 
berdzikir kepada Allah Subhaanahu wata'ala dengan penuh keasyikan.” 


Berdasarkan hadits di atas, para ahli tasawwuf mengatakan, “Jangan 
kamu menghalangi para raja dan pejabat dari menyertai dzikrullah, sebab 
dengan berdzikir, mereka bisa mendapat derajat yang tinggi.” Sayyidina Abu 
Darda Radhiyallahu “anhu berkata, “Berdzikiriah pada saat lapang dan senang, 
niscaya Allah Subhaanahu wata'ala akan merahmati kamu, ketika kamu dalam 
kesulitan dan kesusahan.” Sayyidina Salman Al-Farisi Radhiyallahu “anhu 
berkata, “Jika seseorang selalu berdzikir kepada Allah Subhaanahu. wata'ala 
pada saat lapang, senang, dan kaya, maka saat ia berdoa dalam keadaan 
susah, para malaikat akan berkata, “Ini adalah suara hamba yang sedang dalam 
kesulitan yang sudah kami kenal suaranya, kemudian para . malaikat 
memintakan syafaat untuknya, sehingga Allah Subhaanahu wata'ala memberi 
syafaat kepadanya. Seseorang yang tidak berdzikir kepada Allah Subhaanahu 
wata'ala pada saat lapang, jika ia mengeluh saat kesulitan, para malaikat akan 
berkata, “Suara hamba ini tidak kami kenal, dan para malaikat tidak 
memintakan syafaat untuknya.” 


لاو 
63 


| 


oo- 


406 Kitab Fadhilah Dzikir 0 

Sayyidina Ibnu Abbas Radhiyallahu “anhuma berkata, “Ada delapan pintu 
surga, salah satunya ialah pintu khusus untuk orang-orang yang selalu 
berdzikir.” Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 
“Barangsiapa memperbanyak dzikir, maka ia akan terbebas dari sifat munafik.” 
Hadits lain menyebutkan bahwa Allah Subhaanahu wata'ala mencintai orang 
yang selalu berdzikir. 


Suatu ketika, Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam kembali dari 
suatu perjalanan dan tiba di suatu tempat. Beliau bersabda, “Manakah orang- 
orang yang mendahului orang-orang lain?” Para shahabat Radhiyallahu 
'anhum berkata, “Orang-orang yang cepat perjalanannya telah mendahului 
orang-orang lain.” Beliau bersabda, “Orang yang selalu mendahului orang- 
orang lain adalah orang yang selalu sibuk dengan dzikrullah. Barangsiapa yang 
ingin bernikmat-nikmat di dalam surga, hendaklah selalu memperbanyak 
berdzikir kepada Allah Subhaanahu wata'ala.” 


Hadits Ke-5 
Use ص مور‎ nga الف عكر لس كس‎ TAI Tu Ara Arga ana P oa 
SA PSN kag AG GP AN ANN 


KAA Pe A SEN 
Dari Sayyidina Abu Musa Radhiyallahu “anhu, Baginda Nabi Shallallahu “alaihi 
wasallam bersabda, “Perumpamaan orang yang berdzikir kepada Allah 
Subhaanahu wata'ala dengan orang yang tidak berdzikir kepada Allah 
Subhaanahu wata'ala seperti orang yang hidup dan orang yang mati (orang 
yang berdzikir adalah seperti orang yang hidup, dan orang yang tidak berdzikir 


adalah seperti orang yang mati).” (H.R. Bukhari, Muslim, dan Baihaqi, dari 


Kitab Durrul Mantsur dan Misykat) 


Faidah 

Setiap orang sangat menyukai kehidupan dan takut kematian. Baginda 
Nabi Shallallahu “alaihi wasallam bersabda bahwa orang yang tidak berdzikir 
kepada Allah Subhaanahu wata'ala adalah orang yang hidup tetapi dianggap 
mati, sia-sia kehidupannya. Disebutkan dalam syair: 


Ra‏ آس تك پادو ست وصاسل دارو 


Kehidupanku kini bukanlah kehidupan yang sebenarnya 
Kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan orang yang telah berjumpa 
dengan kekasihnya 


Sebagian ulama mengatakan, “Hadits di atas menjelaskan tentang 
keadaan hati, yakni, orang yang selalu berdzikir hatinya hidup, sedangkan 
orang yang tidak berdzikir hatinya mati.” Sebagian ulama menulis bahwa 
permisalan dalam hadits di atas adalah dari segi untung dan ruginya, bahwa 
barangsiapa menyakiti orang yang berdzikir, seolah-olah ia menyakiti orang 
١ dup yang mampu membalas, sehingga orang yang menyakitinya akan 
: enerima balasan. Barangsiapa menyakiti orang yang tidak berdzikir, seolah- 


Keutamaan Dzikir Secers Jinn 7 


olah ia menyakiti orang mati yang tidak mampu membalas. 

Para ulama tasawwuf mengatakan bahwa yang dimaksud 'seperti orang 
yang hidup’ ialah orang ahli dzikir akan selalu hidup tidak akan mati. 
Maksudnya, orang yang memperbanyak dzikir dengan ikhlas tidak akan mati, 
kematiannya hanya perpindahan dari satu alam ke alam yang lain. 
Sebagaimana firman Allah Subhaanahu wata'ala mengenai para syuhada: 

اوو ور ورو 
OOP Hse UG‏ 
“Bahkan mereka (para syuhada) hidup di sisi Tuhannya dengan dikaruniai‏ 
rezeki.” (Q.S. Ali ‘Imraan: 169)‏ 
Demikianlah orang-orang yang ahli berdzikir memiliki kehidupan yang khusus‏ 
setelah kematian.‏ 

Imam Hakim Tirmidzi Rahmatullah alaih berkata, “Dzikrullah membasahi 
hati dan melembutkannya. Jika hati kosong dari dzikrullah, maka gejolak hawa 
nafsu dan api syahwat akan menyebabkan hati kering dan keras, dan anggota 
badan yang lain pun akan ikut mengeras, sehingga ketaatan kepada Allah 
Subhaanahu wata'ala pun akan terhenti. Jika anggota badan itu ditarik, akan 
patah seperti kayu kering, yang kegunaannya hanya untuk dipotong kemudian 
dibakar.” 1 


Hadits Ke-6 
° كر عع تح ع‎ ae sb, TI AE SAI I 3ك‎ 
ge لوان رجلا في‎ akas age ail اله صلی‎ Igas قال‎ Peni 
ف‎ E HA PAGAN سر‎ 0 75 
ونی مجيع الزوائن رواه‎ JANG الطيرائيكذا‎ aan افْصّل.‎ ah SIM GE AN وا خر ینکر‎ a win 20155 
الطبرايفى الأوسطورجاله وثقوا)‎ 
Dari Sayyidina Abu Musa Radhiyallahu “anhu, Baginda Rasulullah Shallallahu 
“alaihi wasallam bersabda, “Jika ada seseorang yang dalam pangkuannya ada 
uang-uang dirham yang ia membagi-bagikannya, dan ada orang lain yang 
menyibukkan diri dengan dzikrullah, maka orang yang berdzikir kepada Allah 
Subhaanahu wata'ala itu lebih utama.” (H.R. Thabarani, dari Kitab Durrul 
Mantsur) 
Faidah 
Bersedekah fi sabilillah adalah perbuatan yang sangat mulia. Namun, jika 
dibandingkan dengan dzikrullah, maka dzikir lebih utama. Betapa bahagia 
orang kaya yang telah diberi taufik untuk menginfakkan hartanya dan berdzikir 
kepada Allah Subhaanahu wata'ala. Disebutkan dalam hadits bahwa Allah 
Subhaanahu wata'ala selalu memberikan karunia setiap hari kepada 
hamba-Nya. Setiap manusia diberi karunia menurut derajatnya masing- 
masing. Tidak ada anugerah yang lebih besar yang diberikan oleh “Allah 
Subhaanahu wata'ala kepada hamba-Nya daripada taufik untuk berdzikir. 
Orang yang sibuk dengan berdagang, bertani, bekerja di kantor, dan lain- 
lain, jika mereka meluangkan sedikit waktu untuk berdzikir kepada Allah 
Subhaanahu wata'ala, maka alangkah bernilainya waktu-waktu mereka itu. 


3 


-4 


we e 5 


e 
408 Kitab Fadhilah Dzikir 


Apa sulitnya meluangkan waktu dua jam atau empat jam dari 24 jam dalam 
sehari semalam untuk berdzikir? Sebenarnya banyak waktu yang hilang sia-sia. 


Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Orang yang 
paling utama di sisi Allah Subhaanahu wata'ala ialah orang yang selalu 
memperhatikan bulan, matahari, bintang, dan bayang-bayang untuk berdzikir 
kepada Allah Subhaanahu wata'ala.” Maksudnya, sangat memperhatikan 
waktu-waktu untuk berdzikir. Meskipun pada masa ini dengan banyaknya alat 
penunjuk waktu (jam) kita dapat menentukan waktu dengan mudah, kita tetap 
perlu mengenal waktu melalui matahari dan bulan, sehingga bila terjadi 
kerusakan atau kesalahan pada alat penunjuk waktu (jam), waktu kita tidak 
hilang sia-sia. Disebutkan dalam hadits bahwa bumi yang digunakan untuk 
berdzikir, bumi itu hingga tujuh lapis di bawahnya akan membanggakan diri 
atas bagian bumi yang lain (yang tidak digunakan untuk berdzikir). 


Hadits Ke-7 
E kate 2 رس‎ KEN SA ووا ا‎ AKSI 2ه و سسا ريس اطق‎ 
OS Kas ai ska ل انلو صلی الله لیو‎ sag NG: NGAEN رضي‎ IE PAGE 
KEEPA Pi PEE segrar Cant, 
tA S Aeh GA JUTA يهم لم يل روا‎ GARENA 
خلاف وأخرج بن أبي‎ Se الطبراني فى الكبير والبيهقي فى الشعب ور قم له بالحسن وف مجمع الزوائس روادالطبر ازج‎ 
ole مرفوعا كا فى الرّز ونی الترغيب بمعناه عن أ هريرة مرفوعا وقال رواة أحمس پإستاد صحيح وابن‎ a الدنياً والبيهقي عن‎ 
صحيحعل شر طالبخاري).‎ s bls 
Dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal Radhiyallahu “anhu, Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Orang-orang yang sudah ditetapkan 
masuk surga tidak akan merasa rugi (dengan segala sesuatu di dunia) kecuali 


waktu yang mereka lalui tanpa dzikrullah di dalamnya.” (H.R. Thabarani, 
Baihagi, dari Kitab Durrul Mantsur) 


Faidah 

Setelah manusia memasuki surga, maka baru akan diketahui bahwa 
dengan sekali saja menyebut nama Allah Subhaanahu wata'ala, pahalanya 
sangat besar, bahkan berpahala hingga sebesar gunung-gunung. Saat itulah 
manusia akan merasa sangat menyesal. Sedangkan mereka yang ketika di 
dunia banyak menyibukkan waktunya untuk dzikrullah akan merasa sangat 
beruntung. Dalam Kitab A/l-Munabbihat, Hafizh Ibnu Hajar Rahmatullah “alaih 
. menulis bahwa Syaikh Yahya bin Mu'adz Razi Rahmatullah “alaih selalu 

berkata di dalam doanya: 
E ENT وين ی و‎ 
ON EN كويب‎ BELA K Saiba; SIN UAN 25 Gel! 
ii P 222 5 PE 52 PN ren 
يريك‎ NET AB HAN VI َلاتِيْبٌ‎ 
“Wahai Rabbku, malam tidak akan terasa indah tanpa bermunajat 
kepada-Mu. Siang tidak akan terasa indah tanpa ketaatan kepada-Mu. Dunia 
tidak akan terasa indah kecuali dengan berdzikir kepada-Mu. Akhirat tidak 
akan terasa indah kecuali dengan ampunan-Mu. Surga tidak akan terasa indah 


Keutamaan Dzikir Secara Umum 409 


kecuali dengan memandang-Mu.” 


Syaikh Sirri Rahmatullah “alaih berkata, “Aku melihat Syaikh Jurjani 
Rahmatullah “alaih sedang menelan tepung gandum. Lalu aku bertanya 
kepadanya, “Mengapa engkau menelan tepung kering ini?’ Jawabnya, “Setelah 
membandingkan waktu antara mengunyah roti dan menelan tepung gandum 
ini, ternyata mengunyah roti memerlukan waktu lebih banyak, yang dapat 
digunakan untuk membaca Subhaanallah sebanyak tujuh puluh kali. Oleh 
sebab itu, aku telah meninggalkan makan roti sejak empat puluh tahun yang 
lalu. Sebagai gantinya, aku menelan tepung gandum ini.” 


Dikisahkan bahwa Syaikh Manshur.bin Muktamir Rahmatullah ‘alaih tidak 
berbicara dengan siapa pun setelah Isya selama empat puluh tahun. 
Diceritakan juga bahwa Syaikh Rabi' bin Haitsam Rahmatullah “alaih selama 
dua puluh tahun selalu menulis apa yang diucapkannya di sehelai kertas dan 
pada malam harinya ia akan menghisabnya, berapa banyak ucapannya yang 
perlu dan berapa banyak ucapannya yang tidak perlu. 


Hadits Ke-8 
الذي أنه‎ as أنهو عل‎ tg sgat PR 
5 


Te dn FESAI ا‎ Kin KN Lalat ووو‎ Sy إل إلا‎ ál 933 NG 


0 وم‎ Wi « 
saren ab hah ehh أل‎ se لله فين‎ a GAN 
sking YA ag يدلاو الآ‎ ea فم‎ BH di st AEE 

Pas ab maa an ka nah 
Dari Sayyidina Abu Hurairah dan Sayyidina Abu Said Radhiyallahu ‘anhuma, 
keduanya bersaksi bahwa Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam 
bersabda, “Tidak ada suatu kaum yang duduk berdzikir kepada Allah, kecuali 
para malaikat akan mengerumuninya dan mereka akan dinaungi rahmat, dan 
diturunkan sakinah (ketenangan jiwa) kepada mereka, dan Allah 


membanggakan mereka di depan majelis para malaikat.” (H.R. Ibnu Abi 
Syaibah, Ahmad, Muslim, dari Kitab Durrul Mantsur) 


Sayyidina Abu Dzar Radhiyallahu “anhu berkata, Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Aku berwasiat kepadamu, bertakwalah 
kepada Allah, karena takwa itu pokok segala urusan. Bacalah selalu Al-Qur'an 
dan berdzikir kepada Allah, karena dengannya namamu akan disebut-sebut di 
langit dan menyebabkan nur terpancar bagimu di bumi.” (Selanjutnya hadits 
ini menyatakan), “Perbanyaklah diam. Janganlah berbicara kecuali kebaikan, 
karena itu akan melindungimu dari gangguan setan dan memudahkan 
mengamalkan agama. Jangan terlalu banyak tertawa, karena hati akan mati 
dan memudarkan nur wajah. Teruslah berjihad, sebab itu kebanggaan umatku. 
Cintailah orang miskin, perbanyaklah duduk bersama mereka. Lihatlah orang- 
orang yang derajatnya lebih rendah darimu dan jangan sering memandang 
orang yang derajatnya lebih tinggi darimu, sebab hal itu dapat membuatmu 


3 


410 Kitab Fadhilah Dzikir 1 


tidak mensyukuri nikmat Allah Subhaanahu wata'ala terhadapmu. 
Sambunglah hubungan sanak famili, meskipun mereka memutuskannya. 
Katakanlah yang benar, biarpun pahit. Dalam menaati perintah Allah 
Subhaanahu wata'ala, jangan hiraukan cacian orang yang mencaci. 
Pandanglah aib sendiri, jangan memandang aib orang lain. Janganlah marah 
(dengan mencaci) aib orang, sedangkan kamu juga mempunyai aib itu. Hai Abu 
Dzar, tidak ada kecerdasan akal yang melebihi pengaturan yang baik. 
Menghindari perkara yang dilarang adalah ketakwaan yang paling baik. Tidak 
ada kemuliaan yang menyamai akhlak yang terpuji.” (H.R. Thabarani) 


Faidah : 

Makna ‘sakinah’ ialah diam dan tenang, dapat juga diartikan suatu 
rahmat yang khusus. Terdapat bermacam-macam penafsiran tentang 
'sakinah', sebagaimana yang telah ditulis secara ringkas dalam risalah 40 
hadits yang telah saya tulis dalam Kitab Fadhail Al-Guran. Imam Nawawi 
Rahmatullah “alaih berkata, “Sakinah adalah sesuatu yang istimewa, 
mencakup ketenangan, rahmat, dan sebagainya, yang diturunkan bersama 
para malaikat.” 


Allah Subhaanahu wata'ala membanggakan mereka di hadapan para 
malaikat. Sebab-sebabnya ialah, 


Pertama, karena ketika Nabi Adam Alaihis salam diciptakan, para malaikat 
berkata bahwa manusia hanya akan membuat kerusakan di muka bumi ini, 
sebagaimana disebutkan dalam hadits pertama. 


Kedua, karena para malaikat telah diciptakan khusus untuk beribadah dan 
taat. Mereka tidak memiliki unsur yang menyebabkan mereka berbuat 
maksiat. Sedangkan manusia mempunyai dua unsur, (yaitu unsur yang 
mendorong taat dan unsur yang mendorong maksiat). Manusia diliputi oleh 
penyebab-penyebab kelalaian dan ketidaktaatan. Syahwat dan nafsu adalah 
bagian dari kehidupan manusia. Untuk beribadah, manusia harus berjuang 
menghindari rintangan-rintangan tersebut terlebih dahulu. Dengan demikian, 
ibadah manusia lebih pantas untuk dipuji dan dihargai (dari segi ini). 


Sebuah hadits menyebutkan bahwa setelah Allah Subhaanahu wata'ala 
menciptakan surga, Allah Subhaanahu wata'ala memanggil Malaikat Jibril 
Alaihis salam, dan berfirman kepadanya, “Lihatlah di dalamnya, lalu 
melaporlah!” Setelah melihatnya, Malaikat Jibril Alaihis salam berkata, “Ya 
Allah, demi kemuliaan-Mu, jika manusia mendengarnya, tentu tidak ada 
seorang pun yang tidak ingin memasukinya, yakni setelah mendengar dan 
menyakini kelezatan, ketenangan, kesenangan, dan kenikmatan di dalamnya, 
maka siapakah yang tidak akan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk 
memasukinya?” Kemudian Allah Subhaanahu wata'ala menutupi (jalan ke) 
surga dengan berbagai kesukaran, seperti shalat, puasa, jihad, haji, dan . 
sebagainya. Barangsiapa menjaga amal-amal tersebut, niscaya dapat 
memasuki surga. Lalu Allah Subhaanahu wata'ala berfirman kepada Malaikat 
Jibril Alaihis salam, “Lihatlah surga sekarang!” Setelah melihatnya, Malaikat 
Jibril Alaihis salam menjawab, “Ya Allah, jika demikian aku khawatir tidak akan 


Keutamaan Dzikir Secara Umum 411 


ada manusia yang bisa memasukinya.” Demikian pula setela@ Allah 
Subhaanahu wata'ala menciptakan neraka. Malaikat Jibril Alaihis salam 
dipanggil dan disuruh melihat neraka. Setelah Malaikat Jibril Alaihis salam 
melihat isi neraka yang penuh siksa, musibah, kotoran, penderitaan, dan 
segala kesusahan, maka Malaikat Jibril Alaihis salam berkata, “Ya Allah, demi 
kemuliaan-Mu, jika manusia mendengar hal ini, tentu tidak akan ada yang mau 
memasukinya.” Lalu Allah Subhaanahu wata'ala menutupi (jalan ke) neraka 
dengan segala kesenangan dunia seperti zina, khamr, kezhaliman, melalaikan 
perintah Allah Subhaanahu wata'ala, dan sebagainya. Lalu Allah Subhaanahu 
wata'ala berkata kepada Malaikat Jibril Alaihis salam, “Sekarang lihatlah!” 
Setelah melihatnya, Malaikat Jibril Alaihis salam berkata, “Ya Allah, jika 
demikian, aku khawatir tidak ada seorang pun yang dapat selamat darinya.” 
Itulah sebabnya orang yang menaati Allah Subhaanahu wata'ala dan 
menghindari dosa patut mendapatkan pujian, sehingga Allah Subhaanahu" 
wata'ala membanggakannya. 


Para malaikat yang disebutkan di dalam hadits di atas, juga di dalam 
hadits-hadits lainnya, adalah serombongan malaikat khusus yang mempunyai 
tugas khusus pula. Mereka mendatangi majelis-majelis dzikrullah dan majelis- 
majelis yang di dalamnya disebut nama Allah Subhaanahu wata'ala, lalu 
mereka ikut mendengarkannya. Baginda. Nabi Shallallahu “alaihi wasallam 
bersabda, “Ada satu jamaah malaikat yang khusus berkeliling mencari majelis- 
majelis dimana asma-asma Allah Subhaanahu wata'ala disebut di dalamnya. 
Jika ditemukan, mereka akan memanggil teman-teman mereka, “Mari! Inilah 
tempat yang kalian cari.” Lalu, seluruhnya akan berkumpul, bershaf-shaf ke 
atas hingga ke langit sebagaimana yang akan dijelaskan dalam Bab ketiga, 
Pasal 2, Hadits Ke-14 nanti, 


Hadits Ke-9 


na? por 


A‏ رضي الله عَنْهُ أن رَسول ادو صل AN‏ کيو EE skin‏ لقو من أضحابه. 
IE Ge és pIa WGA Pa SEE Kai‏ 
NE KAT‏ آله ما AN EA‏ قال: SIG‏ لفك K3‏ 


a pa apa Da‏ و 

KI‏ لکن Dasa IE‏ ابن أن SS AN‏ أخرج ابس أي شيبة seh‏ ومسلم 
والترمني NG TA‏ والمشكاق. 

Dari Sayyidina Mu'awiyah Radhiyallahu “anhu, bahwa Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam mendatangi majelis para shahabatnya, lalu 
bersabda, “Apa yang menyebabkan kalian duduk?” Mereka menjawab, “Kami 
duduk berdzikir kepada Allah Subhaanahu wata'ala dan memuji-Nya atas 
nikmat Islam, yang Dia telah memberikan hidayah dan karunia kepada kami 
untuk memeluknya.” Beliau bersabda, “Demi Allah, apakah hanya karena itu 
kalian duduk?” Mereka berkata, “Demi Allah, hanya karena itulah kami 
duduk.” Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Aku tidak 


f 


412 Kitab Fadhilah Dzikir 5 


meminta kalian bersumpah karena berprasangka buruk kepada kalian, namun 
Jibril Alaihis salam datang kepadaku dan memberitahu bahwa Allah 
Subhaanahu wata'ala membanggakan kalian kepada para malaikat.” 
(H.R. Ibnu Abi Syaibah, Ahmad, Muslim, dari Kitab Misykat dan Kitab Durrul 
Mantsur) 


Faidah f 

Dalam hadits di atas, Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam bertanya 
dengan menggunakan kalimat sumpah, maksudnya untuk memberi perhatian 
dan penekanan. Mungkin ada amalan lain yang istimewa selain dzikrullah yang 
menyebabkan Allah Subhaanahu wata'ala membangga-banggakan mereka. 
Tetapi kemudian beliau mengetahui bahwa hanya dzikirlah yang 
menyebabkan Allah Subhaanahu wata'ala membanggakan mereka. Betapa 
bahagia mereka yang amal shalihnya telah dikabulkan dan pujian mereka 
dibanggakan oleh Allah Subhaanahu wata'ala. Allah Subhaanahu wata'ala 
sendiri yang langsung menyampaikan kabar gembira itu melalui lidah Baginda 
Nabi Shallallahu “alaihi wasallam, sehingga di dunia pun telah dapat diketahui. 
Bagaimana tidak, amalan mereka memang layak mendapatkan penghargaan 
seperti ini. 

Mengenai prestasi-prestasi yang lain para sahabat, secara ringkas telah 
saya tulis dalam Kitab Hikayatush Shahabah (Kisah-Kisah Shahabat). Mulla Ali 
Qari Rahmatullah “alaih mengatakan bahwa yang dimaksud ‘bangga’ di sini 
adalah pernyataan Allah Subhaanahu wata'ala kepada para malaikat, 
“Lihatlah, meskipun manusia memiliki nafsu dan setan selalu menggodanya, 
juga syahwat yang selalu mengiringi mereka, dan keperluan duniawi yang 
selalu menyibukkan mereka, mereka tetap sibuk berdzikir. Walaupun banyak 
rintangan, mereka tetap berdzikir. Kalian juga bertasbih dan berdzikir, namun 
tidak ada satu pun penghalang bagi kalian. Jika dibandingkan dengan dzikir 
mereka, maka tasbih dan dzikir kalian tidak berarti apa-apa.” 


Hadits Ke-10 
کا ےم رہ کر اوس‎ ta صا الو‎ ba و او ےو ےہ رووا‎ KT 
PAR قوم‎ Ya ما‎ OÉ و‎ aie الله‎ Io الله‎ pas عَنْهُ عن‎ AN عن انس رضي‎ 


ووم NT 2585 Indah‏ كر وس TE TANI‏ سن »> س] 51 حو Nge‏ توي كط و عه 
يل كرون ابت لاي AN Gia ya SO CAN EA A SA‏ قل 
Ga 2‏ 2 و رم e s s s s‏ 3 
ES SEE Ela‏ أخرجه أحمن والبزار ah‏ يعل Yi Aa‏ عن سهل بن حنظلية أيضا وأخرجه 
Gito‏ عن عبس الله بن مغفل وزاد ”ومون کرم WE KENE BESAR KAN‏ یوم AL asia‏ کزان 
NI‏ قال المدذري روا الطبراني في الكبير والأوسط ورواته محت بهم فى الصحيح وفى AN‏ عن أي هريرة عنس أحمد واب basis ke‏ 
وصحّحه الحأكم عل شرط مسلم فى موضخ وعلی شرط البخاري في موضع اخر وعزا السيوطي فى الجامع حريث سهل إلى الطب ران والبيهقيّ في 
الشعب والضياء ور قم له بالحسن وف لباب روايآت ذك رهاق مجم ci,‏ 
+ 

Dari Sayyidina Anas Radhiyallahu “anhu, Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi 
wasallam bersabda, “Tidak ada suatu kaum yang berkumpul untuk berdzikir 
kepada Allah dengan hanya mengharap ridha-Nya, melainkan seorang 
malaikat akan menyeru dari langit, “Berdirilah, kalian telah diampuni dan 


Keutamaan Dzikir Secara Umum 3 


keburukan kalian telah “'ganti dengan kebaikan.” (H.R. Ahmad) 


Dalam riwayat yang lain, dari Sayyidina Abdullah bin Mughaffal Radhiyallahu 

“anhu terdapat tambahan: “Tidak ada suatu kaum yang berkumpul di suatu 
majelis, lalu meninggalkannya tanpa dzikrullah, kecuali majelis itu akan 
menjadi penyesalan bagi mereka pada Hari Kiamat” (H.R. Ahmad, Bazzar, Abu 
Ya'la dan Thabarani, dari Kitab Durrul Mantsur) 


Faidah 
Ketidakberkahan dan kesia-siaan suatu kumpulan atau majelis pasti akan 
membawa penyesalan, dan tidak mustahil majelis itu akan dapat 
mendatangkan bencana. Disebutkan dalam sebuah hadits bahwa majelis yang 
tidak ada dzikrullah atau shalawat kepada Baginda Nabi Shallallahu “alaihi 
wasallam di dalamnya, maka ahli majelis itu seperti bangkit dari tempat 
` bangkai keledai. $ 
Doa Penutup Majelis 
Sebuah hadits menyebutkan bahwa kaffarah majelis (pembersih 
kesalahan-kesalahan yang ada dalam majelis tersebut) ialah membaca doa 
berikut ini ketika akhir majelis: 


هد أن لله إل أت لعفف فرك D‏ 


A 
á 


Mi sr وحم‎ SANG AN 727 Kasa SA 
KAN 
Hadits lainnya menyebutkan, “Majelis apa pun yang di dalamnya tidak diiringi 
dengan dzikir dan shalawat kepada Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam, 
maka (majelis itu) menyebabkan penyesalan dan kerugian pada Hari Kiamat. 
Selanjutnya bergantung pada kasih sayang Allah Subhaanahu wata'ala, apakah 
mereka akan diampuni, disiksa, atau dituntut.” Hadits yang lain menyebutkan, 
“Tunaikanlah hak-hak majelis, yaitu memperbanyak dzikir kepada Allah 
Subhaanahu wata'ala, menunjukkan jalan kepada orang yang tidak tahu, dan 
jika ada sesuatu yang tidak boleh dilihat, tutuplah mata (atau tundukkanlah 
pandangan, jangan melihat ke arah itu).” 
Sayyidina Ali Radhiyallahu “anhu berkata, “Barangsiapa menginginkan 


pahala amalannya ditimbang dengan timbangan yang besar (berpahala 
banyak) hendaknya membaca doa berikut ini pada setiap akhir majelis, 


2 ےو ےد اا‎ ikan ص‎ Per e وس ]س رساج راس زا‎ 
Gilak an oake سبحا ن رَبك‎ 
Hadits di atas menyebutkan bahwa setiap keburukan akan diganti dengan 
kebaikan. Ini juga merupakan berita gembira. Di akhir Surat Al-Furgaan setelah 
menyebutkan beberapa sifat orang mukmin, Allah Subhaanahu wata'ala 
berfirman: 


II, 6‏ گات ھم ڪس ون انه Oke IA Ab‏ 


“Mereka itulah orang-orang yang Allah mengganti keburukan keburukan 
mereka dengan kebaikan-kebaikan dan Allah Maha Pengampun lagi Maha 


Kitab Fadhilah Dzikir + 


414 


Penyayang.” (Q.S. Al-Furqaan: 70) 


Beberapa penafsiran dari Para Ulama mengenai ayat di atas. 


Keburukannya diampuni, sehingga tinggal kebaikan yang tersisa. Hal ini 
seolah-olah merupakan penggantian, sehingga seluruh keburukannya 
menjadi tidak tersisa sedikitpun. 


Allah Subhaanahu wata'ala memberi mereka taufik untuk melakukan 
perbuatan baik, padahal sebelumnya mereka telah berniat melakukan 
perbuatan buruk, sebagaimana sebuah ungkapan menyebutkan, 
‘Seharusnya panas, namun ternyata dingin’. 


Wataknya yang dulu digunakan untuk keburukan, kini digunakan untuk 
kebaikan. Watak seseorang itu fitrah dari lahir yang tidak dapat berubah, 
sebagaimana disebutkan dalam ungkapan, ‘Gunung mungkin berpindah 
tempat, namun watak seseorang mustahil berubah’. Sesuai dengan sabda 
Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam, “Jika kalian mendengar ada 
gunung berpindah tempat, maka percayailah. Namun, jika kalian 
mendengar watak seseorang berubah, maka janganlah 
mempercayainya.” Hal ini seakan-akan menunjukkan bahwa perubahan 
watak seseorang itu lebih mustahil daripada berpindahnya gunung dari 
suatu tempat ke tempat lain. Lalu kita bertanya, “Apa maksud para ahli 
tasawwuf dengan "memperbaiki watak seseorang'?“ Jawabannya, bahwa 
yang berubah bukan wataknya, tetapi yang berubah adalah penyaluran 
watak itu. Contohnya, ada seseorang yang berwatak pemarah. Jika para 
ulama berusaha memperbaiki wataknya dengan bermujahadah agar 
watak tersebut hilang, itu tentu sulit. Namun, yang semestinya 


diusahakan adalah mengubah penyaluran kemarahannya. Jika 
'sebelumnya ia marah karena kebendaan sehingga ia berbuat aniaya, 


takabur, dan lain-lain, maka sekarang watak pemarah tersebut disalurkan 
untuk memarahi orang-orang yang ingkar atau menentang perintah Allah 
Subhaanahu wata'ala. Demikianlah yang terjadi pada diri Sayyidina Umar 
Radhiyallahu “anhu. Sebelum memeluk Islam ia sangat memusuhi Kaum 
Muslimin. Namun setelah beriman kepada Allah Subhaanahu wata'ala 
dan Rasul-Nya, watak pemarah tersebut ia arahkan kepada orang-orang 
kafir dan fasik. Demikian juga dengan watak-watak yang lain. Setelah 
penjelasan ini kita dapat membuat kesimpulan bahwa maksud “Allah 
Subhaanahu wata'ala mengganti keburukan dengan kebaikan’ adalah 
mengubah penyaluran watak dari keburukan menjadi kebaikan. 


Allah Subhaanahu wata'ala memberi taufik kepada seseorang untuk 
bertaubat atas dosa-dosanya, sehingga ketika ia mengingat dosa-dosa 
yang telah lalu, ia menyesal dan bertaubat. Dengan begitu, ia mengganti 
setiap satu dosanya dengan satu taubat. Sedangkan taubat adalah amal 
kebaikan. Dengan demikian jelaslah maksud ‘keburukan diganti dengan 
kebaikan'. 


Jika Allah Subhaanahu wata'ala menyukai amal seseorang, kemudian 
dengan karunia-Nya Allah Subhaanahu wata'ala menukar keburukannya 


Keutamaan Dzikir Secara Umum 415 


dengan kebaikan, maka siapakah yang berhak menghalangi-Nya? Allah 
Subhaanahu wata'ala Pemilik yang hakiki, Raja yang sebenarnya, dan 
Pemilik segala kekuasan. Rahmat-Nya maha luas. Siapakah yang mampu 
menutup pintu ampunan-Nya? Siapakah yang mampu menahan 
karunia-Nya? Dialah Maha Pemberi yang segala sesuatu adalah milik-Nya 
sendiri. Allah Subhaanahu wata'ala pada Hari Hisab akan menampakkan 
kekuasan dan ampunan-Nya yang maha luas. 


Banyak riwayat hadits yang menggambarkan tentang keadaan Mahsyar 
dan Hari Hisab, sebagaimana tertulis dalam Kitab Bahjatun Nufus secara 
ringkas, bahwa hisab akan dibagi menjadi beberapa macam: 


1. Dengan rahmat Allah Subhaanahu wata'ala, sebagian hamba Allah 
Subhaanahu wata'ala akan dihisab secara tersembunyi di balik tirai 
rahmat Allah Subhaanahu wata'ala. Dosa-dosanya akan dihitung, lalu 
dikatakan kepadanya, “Bukankah kamu pernah berbuat dosa ini dan itu, 
pada waktu ini dan itu?” la mengakui dosa-dosa itu dengan tanpa bisa 
mengelak, sehingga ia merasa menanggung dosa yang sangat banyak, dan 
ia merasa pasti akan celaka karena dosa-dosanya. Namun, tiba-tiba 
dikatakan kepadanya, “Di dunia, Kami menutupi kesalahan-kesalahanmu, 
dan sekarang Kami pun akan menutupi kesalahan-kesalahanmu, dan 
mengampuni dosa-dosamu.” Kemudian, ketika golongan itu keluar dari 
tempat hisab, maka orang-orang akan menyaksikan dan berkata, “Betapa 
beruntungnya hamba itu. Dia tidak pernah berbuat dosa sedikit pun.” 
Sebab, mereka tidak mengetahui dosa-dosa hamba yang dihisab secara 
tersembunyi itu. 


2. Ada orang yang mempunyai dosa-dosa kecil dan besar. Lalu Allah 
Subhaanahu wata'ala berfirman, “Baiklah, dosa-dosa kecilmu digantikan 
dengan kebaikan.” la langsung berkata, “Masih ada lagi dosa-dosa yang 
belum disebutkan.” (ia mengharap dosa-dosa besarnya juga diganti 
dengan kebaikan). 


Demikian juga dijelaskan dalam kitab tersebut tentang macam-macam 
cara penghisaban. Baginda Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, “Aku 
mengetahui orang yang paling akhir dikeluarkan dari neraka dan yang paling 
akhir dimasukkan ke dalam surga. Akan dipanggil seseorang, lalu dikatakan 
kepada para malaikat, Jangan dihitung dulu dosa-dosa besarnya. Tunjukkan 
kepadanya dosa-dosa kecilnya dan mintalah pertanggungjawaban dosa 
kecilnya itu!” Mulailah disebutkan satu persatu dosa-dosa serta waktunya 
masing-masing. Bagaimana mungkin ia dapat mengingkarinya? la terus 
mengakuinya. Ketika itu, Allah Subhaanahu wata'ala berfirman, “Setiap. 
dosanya akan ditukar dengan kebaikan.” Ia segera berkata, 'Masih banyak 
dosa-dosa lain yang belum disebutkan.” Baginda Nabi Shallallahu “alaihi 
wasallam mengisahkan kisah ini sambil tersenyum. 


Dalam kisah di atas menyebutkan, pertama, tentang orang yang paling 
akhir dikeluarkan dari neraka. Itu tentu bukanlah siksa yang ringan. Kedua, 
siapakah yang mengetahui tentang orang yang beruntung itu, yang dosa- 


3 


416 Kitab Fadhilah Dzikir + 


dosanya diganti dengan pahala? Oleh karena itu, senantiasa mengharap dan 
memohon rahmat Allah Subhaanahu wata'ala adalah sifat seorang hamba. 
Namun, jika terlalu mengandalkan rahmat Allah Subhaanahu wata'ala (lalu 
berbuat sekehendaknya), itu suatu kedurhakaan. Singkatnya, dapat diketahui 
dari isi hadits di atas bahwa keburukan dapat diganti dengan kebaikan 
disebabkan keikhlasan dalam menghadiri majelis dzikir. Sedangkan keikhlasan 
itu juga berasal dari pemberian Allah Subhaanahu wata'ala. 


Hal lain yang juga penting adalah tentang orang yang paling akhir keluar 
dari neraka. Terdapat banyak riwayat yang berbeda mengenai hal itu, tetapi 
tidak perlu diperdebatkan kebenarannya. Jika beberapa orang dikeluarkan 
secara bersamaan, maka setiap orang dari mereka itu dikatakan yang terakhir. 
Orang yang keluar berdekatan dengan orang yang terakhir keluar pun, 
dianggap orang yang terakhir juga, karena kelompok itu adalah kelompok yang 
terakhir keluar. 

Dalam hadits ini, ditekankan bahwa yang terpenting ialah keikhlasan. 
Dalam hadits-hadits mendatang akan disampaikan pengertian ikhlas. Jadi, 
pada hakikatnya yang sangat dihargai Allah Subhaanahu wata'ala adalah nilai 
keikhlasan. Sejauh mana tingkat keikhlasan seseorang, sejauh itu pula derajat 
amalan akan ia dapatkan. Menurut ahli tasawwuf, hakikat keikhlasan adalah 
kesesuaian antara perkataan dan perbuatan seseorang. Sebuah hadits yang 
akan datang menyebutkan, “Ikhlas itu menghentikan seseorang dari 
perbuatan dosa-dosa.” 


Ditulis di dalam Kitab Bahjatun Nufus tentang seorang Raja yang terkenal 
sangat zhalim. Suatu ketika dikirim kepada raja tersebut berpeti-peti khamr 
dalam sebuah kapal. Ada seseorang yang masuk ke dalam kapal tersebut, 
kemudian ia menghancurkan semua botol itu, kecuali satu botol. Tidak ada 
seorang pun yang berani menghentikannya. Mereka heran, mengapa orang itu 
berani berbuat seperti itu, padahal tidak ada seorangpun yang berani 
menentang raja itu. Akhirnya, Raja pun diberitahu, dan raja merasa takjub 
karena, Pertama, mengapa ia berani berbuat seperti itu, padahal ia hanyalah 
orang biasa. Kedua, mengapa ia meninggalkan satu botol dan tidak 
dihancurkan? Maka orang itu segera dipanggil dan ditanya mengapa ia 
berbuat seperti itu. Jawabnya, “Aku melakukan ini karena kehendak hatiku. 
Sekarang terserah kepadamu jika engkau akan menghukumku.” Raja bertanya, 
“Mengapa engkau tinggalkan satu botol?” Orang itu menjawab, “Pada 
mulanya aku menghancurkan botol-botol itu karena gairah Islamku. Namun, 
ketika tinggal satu botol, timbul di dalam hatiku rasa bangga bahwa aku 
berhasil menghapus kejahatan. Inilah yang membuatku ragu, mungkin 
perbuatanku ini hanya dorongan hawa nafsuku. Oleh sebab itu, kutinggalkan 
yang satu botol itu.” Akhirnya Raja berkata, “Lepaskanlah ia, karena ia 
melakukan hal itu disebabkan dorongan hati nuraninya.” 


Dikisahkan di dalam Kitab Ihya Ulumuddin, bahwa ada seorang “abid (ahli 
ibadah) dari kalangan Bani Israil yang selalu sibuk beribadah. Suatu ketika, 
orangorang mendatanginya. Mereka memberitahukan bahwa di daerah ini, 


< Keutamaan Dzikir Secara Umum 7 


ada suatu kaum yang menyembah pohon. Mendengar kabar ini, 'abid itu pun 
marah. Ia segera pergi sambil membawa kapak untuk menebang pohon 


“tersebut. Di tengah jalan, ia bertemu dengan setan yang menjelma menjadi 


seorang laki-laki tua. Laki-laki tua itu bertanya kepadanya, “Engkau mau 
kemana?” ‘Abid itu menjawab, “Aku akan menebang pohon itu!” Lelaki 
jelmaan setan itu bertanya lagi, “Apa urusanmu dengan pohon itu? Sebaiknya 
sibukkan dirimu dengan ibadah saja. Kamu telah meninggalkan ibadah hanya 
untuk pekerjaan yang sia-sia ini.” “Abid menjawab, “Ini juga ibadah.” Sahut 
setan, “Aku tidak akan membiarkanmu menebangnya!” Maka berkelahilah 
keduanya, dan “Abid berhasil menindih dada orang itu dan mengalahkannya. 
Namun setan itu tetap berusaha merayu “Abid dengan berkata, “Baik, 
dengarlah ucapanku!” ‘Abid pun melepaskannya. Setan berkata, “Wahai ‘Abid, 
bukankah Allah Subhaanahu wata'ala tidak mewajibkan perbuatan ini 
kepadamu, dan kamu pun tidak merugi dengan perbuatan mereka itu? Kamu 
tidak ikut menyembah pohon itu, sedangkan jika Allah Subhaanahu wata'ala 
menghendaki, Allah Subhaanahu wata'ala dapat memerintahkan Nabi-Nya 
untuk menebang pohon itu. “Abid berkata, “Aku tetap akan menebangnya.” 


Mereka pun berkelahi kembali. Setan dapat dikalahkan untuk kedua 
kalinya. “Abid berhasil menindih dadanya. Akhirnya setan berkata, “Demi 
kebaikanmu, aku akan mengatakan sesuatu kepadamu.” “Katakanlah!” jawab 
"abid. Setan berkata, “Kamu orang miskin. Kehidupanmu sangat berat. Jika 
kamu tidak menebang pohon itu, aku akan menyediakan untukmu tiga dinar 
emas setiap hari. Kamu akan mendapatkannya di bawah bantalmu setiap hari, 


` sehingga segala keperluanmu akan terpenuhi, dan kamu dapat berbuat baik 


kepada teman-temanmu. Dengan uang itu, kamu dapat membantu fakir 
miskin sehingga mendapat banyak pahala. Sedangkan jika kamu menebang 
pohon itu, kamu hanya mendapat satu pahala dan usahamu akan sia-sia saja. 
Sebab, mereka akan menanam pohon yang lain untuk disembah!” 


“Abid itu akhirnya termakan rayuan setan itu dan menerima tawarannya. 
Selanjutnya, selama dua hari, “abid itu selalu mendapatkan uang dinar yang 
dijanjikan setan kepadanya. Namun, pada hari ketiga, “abid tidak menemukan 
uang dinar seperti biasanya. la pun marah dan segera mengeluarkan 
kapaknya, lalu pergi untuk menebang kembali pohon yang disembah itu. Di 
tengah jalan, ia bertemu dengan lelaki tua (jelmaan setan) itu kembali. “Mau 
kemana kamu?” tanya lelaki tua. Jawab “abid, “Aku pergi untuk menebang 
pohon itu.” Lelaki tua itu berkata, “Kamu tidak akan dapat menebangnya.” 
Lalu keduanya pun berkelahi. Akhirnya, kali ini lelaki tua itu berhasil 
mengalahkan ‘abid itu, lalu menindih dadanya. 'Abid sangat heran dan 
bertanya, “Mengapa kali ini kamu dapat mengalahkanku?” Jawab lelaki tua, 
“Dulu kemarahannmu semata-mata karena Allah Subhaanahu wata'ala, 
sehingga kamu dapat mengalahkanku. Kini aku dapat mengalahkanmu, karena 
niatmu telah tercampuri oleh dinar emas.” 


Sesungguhnya suatu amal yang dikerjakan semata-mata karena Allah 
Subhaanahu wata'ala, akan mempunyai kekuatan yang luar biasa. 


418 Kitab Fadhilah Dzikir 2 


Hadits Ke-11 
Berdzikir kepada Allah Subhaanahu wata'ala dan Siksa Kubur 


Page Tari gate ؤب بل رضي اله عله قال: کال رول او صل‎ Jak 


جهن داب SL 3 San EN‏ أ كذاق الوا ل e‏ حادق الجامخ الصغير بلفظ ْنَا 
Al‏ ورقم له بالصخة وفى مجع الزواڈ ثد روا أحمس ورجأله Jer‏ الصحيح إلا زيادالم يدرك معاذا 33 ذكره بطری ق آخر وقال روا« الطبران 
Jan le‏ الصحبيح قلت فى المشكاةعده مو قو بنفظ ASIA‏ لمن لاب JB," dil PAN‏ روا مآلك والترمين يوا بن 
مأجه اوقلت وهكنا روا الحا كم وقال صحييح الإسناد وأقرّه عليه KAN‏ وى المشكة برواية البيهقيّ فى الرعوات عن ابن عمر مرفوعا بمعناه 
قال القاري رواةا ب نأي شيبة واب ن أي الرنيا وذكره فى الجامع الصغير برواية البيهقيّ فى الشعب ورقم له بالضعف وزاد ف ألو لشي 
فاه Tips‏ الوب وکر اي“ وى مجم الزوائن برواية جابر مرفوع نحو efek A‏ جال الصحيح 
A | “(al‏ 

Dari Sayyidina. Mu'adz bin Jabal Radhiyallahu “anhu, Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Tidak ada amalan seseorang yang 


lebih menyelamatkan dirinya dari siksa kubur melebihi dzikrullah.” 
(H.R. Ahmad, dari Kitab Durrul Mantsur) 


Faidah 

Betapa mengerikannya siksa kubur. Hal ini hanya dipahami oleh orang- 
orang yang mengetahui hadits-hadits tentang siksa kubur tersebut. Apabila 
Sayyidina Utsman Radhiyallahu “anhu pergi ke kuburan, ia akan menangis 
sehingga janggutnya basah oleh air mata. Seseorang bertanya, “Telah 
diceritakan kepadamu tentang surga dan neraka, namun engkau tidak 
menangis seperti tangisanmu ketika berada di kuburan?” Dia menjawab, 
“Kubur adalah persinggahan pertama menuju akhirat. Siapa yang selamat di 
tempat ini, ia akan mendapat kemudahan di tempat berikutnya. Barangsiapa 
tidak selamat di tempat ini, ia akan mendapat kesulitan di tempat-tempat 
berikutnya.” Lalu, ia membacakan sabda Baginda Nabi Shallallahu “alaihi 
wasallam, “Aku tidak pernah menyaksikan pemandangan yang lebih 
mengerikan daripada kubur.” 


Sayyidatina Aisyah Radhiyallahu ‘anha berkata, “Setiap selesai shalat, 
Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam selalu berdoa memohon 
perlindungan dari siksa kubur.” Dari Sayyidina Zaid Radhiyallahu “anhu, 
Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Seandainya aku tidak 
khawatir kalian tidak mau menguburkan jenazah karena takut, niscaya aku 
akan berdoa kepada Allah Subhaanahu wata'ala agar diperdengarkan siksa 
kubur kepada kalian. Selain manusia dan jin, semua makhluk hidup dapat 
` mendengar suara siksa kubur ini.” Sebuah hadits menyebutkan, ketika Baginda 
Nabi Shallallahu “alaihi wasallam berada dalam suatu perjalanan, tiba-tiba 
unta beliau berhenti ketakutan. Seseorang bertanya, “Mengapa unta ini, ya 
Rasulullah?” Sabda Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam, “Ada seseorang 
yang sedang disiksa di dalam kuburnya. Karena suara jeritannya, unta ini 
berhenti ketakutan.” 


Keutamaan Dzikir Secara Umum 419 


Ketika Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam sedang duduk di dalam 
masjid, beliau melihat beberapa orang sedang bergurau sambil tertawa-tawa. 
Lalu, beliau bersabda, “Jika kalian mengingat maut, tentu kalian tidak akan 
seperti ini. Tidak ada hari yang berlalu, kecuali kubur berkata, “Aku adalah 
rumah pengasingan, aku adalah rumah kesendirian, aku adalah rumah 
belatung-belatung dan binatang-binatang melata. Jika seseorang yang 
imannya sempurna dikuburkan, maka kubur akan berkata, “Kedatanganmu 
sangat berkah, kamu sangat baik. Kamu telah tiba. Di antara orang-orang yang 
berjalan di muka bumi ini, kamulah yang paling aku cintai dan kini kamu telah 
diserahkan kepadaku, maka kamu akan melihat bagaimana aku berbuat baik 
kepadamu. Lalu, kubur akan meluas sejauh mata memandang, dan dibukakan 
bagi orang itu satu pintu dari surga, sehingga berhembuslah terus-menerus 
angin wewangian yang semerbak harum dan macam-macam nikmat yang lain. 
Sedangkan jika orang kafir atau pendosa yang dikuburkan, maka kubur akan 
berkata, “Kedatanganmu sangat celaka dan tidak berkah. Apa perlunya kamu 
datang kemari? Di antara orang-orang yang berjalan di muka bumi ini, 
kamulah yang paling aku benci. Sekarang kamu sudah diserahkan kepadaku, 
maka kamu akan melihat bagaimana aku memperlakukanmu.' Lalu, bumi 
menyempit sehingga tulang-tulangnya saling berhimpitan seperti tangan yang 
jari-jarinya disilangkan satu sama lain. Kemudian mereka akan diserang oleh 
sembilan puluh atau sembilan puluh sembilan ekor ular yang akan 
menggigitnya hingga Hari Kiamat.” Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam 
bersabda, “Seandainya satu ekor ular itu menyemburkan bisanya ke muka 
bumi sekali saja, tentu sampai Hari Kiamat tidak akan tumbuh rerumputan di 
muka bumi.” Lalu, beliau bersabda, “Kubur adalah satu taman dari taman- 
taman surga atau satu lubang dari lubang-lubang neraka.” 


Sebuah hadits menyebutkan, ketika Baginda Nabi Shallallahu “alaihi . 
wasallam melewati dua kuburan, beliau bersabda, “Penghuni dua kubur ini 
sedang disiksa. Yang pertama disiksa karena mengadu domba dan yang kedua 
karena tidak berhati-hati ketika buang air kecil (tidak menghindarkan 
badannya dari kencing).” 


Dewasa ini berapa banyak di antara orang-orang yang dikatakan modern 
menganggap bahwa bersuci selepas buang air kecil adalah aib, dan 
menjadikannya sebagai bahan tertawaan. Para ulama berkata, “Kurang 
berhati-hati menjaga buang air adalah dosa besar.” Bahkan, Ibnu Hajar Makki 
Rahmatullah 'alaih meriwayatkan sebuah hadits shahih, “Kebanyakan siksa ' 
kubur disebabkan oleh buang air kecil yang tidak hati-hati.” Hadits lain 
menyebutkan bahwa yang pertama kali akan dituntut di dalam kubur adalah 
masalah buang air kecil. 

Siksa kubur adalah sesuatu yang sangat dahsyat. Sebagaimana dosa-dosa 
tertentu menyebabkan seseorang menderita siksa kubur, demikian pula 
ibadah-ibadah tertentu menyebabkan terpeliharanya seseorang dari siksa 
kubur. Disebutkan dalam beberapa hadits bahwa Surat Tabarak hendaklah 
dibaca setiap malam sebelum tidur, karena dapat menjauhkan dari siksa kubur 


5 


420 Kitab Fadhilah Dzikir 


dan siksa api neraka. Adapun masalah yang berhubungan dengan dzikir telah 
disebutkan di dalam hadits yang lalu. 


Hadits Ke-12 5 


Ba Ah II Gb NE‏ رول Jaa‏ انل یو aa: aies‏ لذ وام 
وم FP ba GAN‏ تابر aka JEN‏ الاس Ana N‏ 


ال اغراي حلم لتا تعر ووو EPT EPE ANGKA JAS NAN‏ 


baal ومجيخ الزواس والترغيب للمدزري وذكر‎ JGN aren Kama (أخرجه الطبراني‎ . Sa ok PENA 
panasan وايةعمرو بن عبسةعدس الظبراز مر فو قال المنزري وإسنأدهمقأرب لا بس به ورقم لحديث عمرا‎ Sa 
ipá ap PE رجآله مو ثوقون وى مجع الزوائر بمعنى هذا الحديث مطؤلاوفيه'‎ a بالحسن ون‎ 
قال رواة أحمد والطبرائ بنحوة ورجأله و ثقوا قلت وف الباب عن أي هريرة عند‎ . Énya: gE ب‎ akas ada dn Jo سول الله‎ 
SENIN SNN SAS إن الاھ این بارج مایا‎ ad a 
اوكا فى الجامع الصغير ورم له بالضعف وذكر فى مجمع الزائ له شواهس وكا فى‎ GA ISA GA في الله تال‎ 
المشكاتم‎ 

Dari Sayyidina Abu Darda’ Radhiyallahu ‘anhu, Baginda Rasulullah Shallallahu 
“alaihi wasallam bersabda, “Sungguh Allah Subhaanahu wata'ala akan 
“membangkitkan pada Hari Kiamat beberapa kaum yang wajah mereka penuh 
dengan nur. Mereka duduk di atas mimbar-mimbar mutiara sehingga manusia 
cemburu kepada mereka, Mereka bukan para nabi dan bukan syuhada'.” 
Seorang badui berkata, “Terangkanlah sifat-sifat mereka kepada kami, 
sehingga kami dapat mengenali mereka.” Baginda Rasulullah Shallallahu 
“alaihi wasallam menjawab, “Mereka adalah orang-orang yang saling 
mencintai karena Allah Subhaanahu wata'ala, berasal dari suku yang berbeda- 
beda dan dari tempat yang berbeda-beda pula. Mereka berkumpul untuk 


berdzikir kepada Allah Subhaanahu wata'ala dan mengingat-Nya.” 
(H.R. Thabarani, dari Kitab Durrul Mantsur) 


Disebutkan di dalam riwayat yang lain bahwa di surga, ada tiang:tiang 
yang terbuat dari yaguut yang di atasnya ada rumah-rumah panggung yang 
terbuat dari zabarjad (zamrud). Semua pintu-pintunya terbuka, rumah 
panggung itu begitu gemerlapan seperti bintang yang bersinar terang 
benderang. Penghuni rumah panggung itu adalah orang-orang yang saling 
berkasih sayang karena Allah Subhaanahu wata'ala, orang-orang yang 
berkumpul dalam satu majelis semata-mata karena Allah Subhaanahu 
wata'ala, dan orang-orang yang bertemu karena Allah Subhaanahu wata'ala. 
Faidah 

Para ahli berbeda pendapat mengenai zabarjad dan zamrud. Apakah satu 
batu dengan dua nama, atau memang dua jenis batu yang berbeda? Yang 
jelas, keduanya adalah nama bagi batu permata yang berkilauan. 


Dewasa ini, orang-orang yang duduk di zawiyah (pondok-pondok dzikir) 


5 


Keutamaan Dzikir Secara Umum 421 


telah dicaci dan dicemooh oleh banyak orang, dan dianggap miskin dari segala 
segi. Orang boleh saja berkata sesuka mereka, tetapi kelak ketika mata sudah 
terbuka (di akhirat), barulah kita akan mengetahui kebenaran bahwa para ahli 
majelis dzikir itu akan mendapatkan ganjaran yang sangat menakjubkan, yaitu 
ketika mereka duduk di atas mimbar mutiara dan berada di rumah panggung 
yang megah. Pada hari itu, alangkah beruntungnya orang-orang ahli dzikir dan 
alangkah ruginya orang-orang yang mencela dan menghina mereka. Seorang 
penyair berkata: 


z 
re 


£, 37 35 A PATRA A 2 ا‎ 
JNE ES NGANG aan 
Jika debu tersingkap, maka akan engkau ketahui 
Kuda atau keledaikah yang engkau kendarai 


Betapa tinggi nilai zawiyah (pondok-pondok dzikir) di sisi Allah 
Subhaanahu wata'ala yang sekarang ini diejek dan dihina oleh banyak orang. 
Dari beberapa hadits diketahui betapa banyak keutamaan tempat-tempat 
dzikir tersebut. Sebuah hadits menyebutkan bahwa rumah yang digunakan 
untuk berdzikir, akan terlihat bersinar oleh penduduk langit seperti bintang 


yang dilihat bersinar oleh penduduk bumi. Hadits lain menyebutkan bahwa . 


Allah Subhaanahu wata'ala menurunkan sakinah (nikmat khusus) ke dalam 
majelis-majelis dzikir, para malaikat akan mengerumuni majelis itu, rahmat 
Allah Subhaanahu wata'ala akan diturunkan kepada mereka, dan nama-nama 
mereka akan disebut-sebut oleh Allah Subhaanahu wata'ala di Arsy-Nya. 


Sayyidina Abu Razin Radhiyallahu “anhu, seorang shahabat, berkata 
bahwa Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Maukah aku 
beritahukan kepada kalian sesuatu yang menguatkan agama yang dapat 
mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat bagimu? Sertailah selalu majelis 
orang-orang yang berdzikir kepada Allah Subhaanahu wata'ala. Jika engkau 
sendirian, perbanyaklah dzikir semampu kamu.” Sayyidina Abu Hurairah 
Radhiyallahu “anhu berkata, “Penduduk langit akan melihat cahaya rumah 
yang digunakan untuk berdzikir, sebagaimana penduduk bumi melihat cahaya 
bintang-bintang di langit. Rumah yang digunakan untuk dzikrullah akan sangat 
bercahaya dan bersinar seperti bintang-bintang di langit.” Banyak wali Allah 
yang telah diberi kemampuan melihat nur orang-orang shalih dan nur rumah- 
rumah yang digunakan untuk dzikrullah dengan mata kepalanya. 


Syaikh Fudhail bin “Iyadh Rahmatullah “alaih, seorang syaikh terkenal, 
berkata, “Penduduk langit akan melihat rumah yang digunakan untuk berdzikir 


seperti sinar lampu yang sangat terang.” Diceritakan bahwa Syaikh Abdul Aziz . 


Dabbagh Rahmatullah “alaih, seorang ulama pada masa yang tidak terlalu 
lampau, meskipun ummi (tidak bisa baca dan tulis), ia mampu membedakan 
ayat-ayat Al-Qur'an, hadits-hadits: Qudsi, dan hadits-hadits Nabawi, serta 
hadits-hadits palsu. Dikatakan bahwa jika ia melihat orang yang sedang 
berbicara, ia akan segera mengetahui dari nur yang keluar dari mulut orang 
itu, apakah yang dibicarakan itu Al-Qur'an ataukah hadits Baginda Nabi 
Shallallahu “alaihi wasallam. Sebab, Al-Qur'an mempunyai nur tersendiri dan 


3 


422 Kitab Fadhilah Dzikir 


hadits Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam mempunyai nur tersendiri 
yang berbeda. Sedangkan dalam ucapan selain Al-Qur'an dan hadits, kedua 
nur yang khas itu tidak ada. 


Dalam Kitab Tadzkiratul Khalil, kitab riwayat hidup Maulana Khalil 
Ahmad? Rahmatullah “alaih karya Maulana Zafar Ahmad Rahmatullah “alaih, 
ditulis bahwa ketika :.:aulana Khalil Ahmad Rahmatullah alaih menunaikan 
ibadah haji yang kelima, ia sedang berthawaf Qudum di Masjidil Haram. Ketika 
itu, saya (Maulana Zafar Ahmad) sedang duduk di sisi Syaikh Muhibuddin 
Rahmatullah “alaih (seorang ulama India yang hijrah ke Makkah, murid 
pewaris keilmuan Syaikh Imdadullah Muhajir Rahmatullah “alaih yang masyhur 
sebagai ahli kasyaf). Ketika itu, ia sedang sibuk membaca kitab shalawat 
sebagai wiridnya, lalu tiba-tiba ia berpaling kepada saya dan berkata, 
“Siapakah yang masuk ke Masjidil Haram saat ini, sehingga tiba-tiba seluruh 

“Tanah Haram dipenuhi dengan nur?” Saya hanya terdiam. Bersamaan dengan 
itu, Maulana Khalil Ahmad Rahmatullah “alaih selesai dari thawafnya dan 
berjalan melewati Maulana Muhibbuddin Rahmatullah “alaih. Maulana 
Muhibbuddin Rahmatullah “alaih berdiri sambil tersenyum dan berkata 
kepada saya, “Baru kuketahui, siapakah yang telah membuat Tanah Haram ini 
dipenuhi nur dengan kehadirannya.” 

Masih banyak keutamaan majelis dzikir yang telah disebutkan di dalam 
hadits-hadits Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam. Di antaranya, sebuah 
hadits menyebutkan bahwa sebaik-baik ribath adalah shalat dan majelis dzikir. 
Ribath maksudnya menjaga perbatasan Negara Islam agar selamat dari 
serangan orang-orang kafir. 


Hadits Ke-13 
اا‎ af sè s12 sà IV 4 5 sz 
Lalu ng AIA SARAAN A Oris E aa عن‎ 
(اخرجه أحمد والترمزى وحسنه وذكره فى المشكاة برواية‎ FU Ge قال‎ ANG, قال وما‎ 13253 6 
` الترمزي وزاد فى الجامع الصغير والبيهقي فى الشعب ورقم له بألصحة وق الباب عن جابر عند ابن أي الرنيا واليزار وي يعلى والحاكم‎ 
عن‎ Gin وى الجامع الصخير برواية الطبراق عن ابن عباس بلفظ مجالس العام وبرواية‎ MN وصخحه والبيهقي فى الدعوا ت كذ فى‎ 
SMAN Ady أبىهريرة بلفظ المساجر محل حلق الكر وزاد الرتع سبحآن الله‎ 
Dari Sayyidina Anas Radhiyallahu “anhu, sesungguhnya Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Apabila kalian melewati taman-taman 
surga, maka makanlah sepuas-puasnya.” Seseorang bertanya, “Apakah taman 
surga itu?” Beliau menjawab, “Majelis-majelis dzikir.” (H.R. Ahmad, Tirmidzi, 
dari Kitab Misykat) 3 


Faidah 
Maksudnya, barangsiapa menghadiri majelis-majelis dzikir, ia akan 
beruntung. Datangilah selalu majelis yang mulia ini, dan anggaplah bahwa itu 


2 Seorang wali Allah dan ulama terkemuka dari India pada abad ke-20, penulis Kitab Badzlul Majhud 
Syarah Sunan Abu Daud. 


Keutamaan Dzikir Secara Umum 3 


kekayaan yang sangat besar. Di dunia saja, majelis tersebut sudah disebut 
sebagai taman surga. Kata-kata ‘makanlah sepuas-puasnya’ diisyaratkan 
seperti hewan yang sedang memakan dedaunan atau tanaman di sebuah 
taman. Jika diusir sedikit saja, tentu hewan itu tidak akan pergi. Bahkan 
meskipun diusir dengan tongkat, ia tetap makan dengan lahap dan mulutnya 
sulit melepaskan makanan itu. Demikian pula orang yang berdzikir, ia tidak 
akan meninggalkan konsentrasi dzikirnya hanya karena diganggu oleh urusan- 
urusan dunia. Majelis dzikir dikatakan “Taman surga” karena di dalam majelis 
tersebut seseorang bebas dari segala bencana sebagaimana surga bebas dari 
bencana. 


Sebuah hadits menyebutkan bahwa dzikir adalah obat bagi hati. Segala 
penyakit hati seperti takabur, hasad, benci, dan sebagainya, dapat diobati 
dengan dzikir. Tertulis di dalam Kitab Al-Fawaid fish-shalati wal Awaid bahwa 
orang yang selalu menjaga dzikir akan selamat dari segala bencana. Baginda 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda dalam hadits shahih, “Aku 
memerintahkan kalian agar berdzikir sebanyak-banyaknya. Permisalannya 


"adalah sebagaimana orang yang sedang dikejar musuh dari belakang, lalu ia 


lari dan bersembunyi di sebuah benteng, maka ia akan selamat dari musuh- 
musuhnya. Demikian juga orang yang berdzikir, maka ia berada dalam 
lindungan Allah Subhaanahu wata'ala.” Adakah keuntungan yang lebih besar 
melebihi seorang yang berada dalam lindungan Sang Raja Diraja? 

Dengan berdzikir, hati akan menjadi lapang dan akan dipenuhi oleh nur, 
sehingga hati yang keras akan menjadi lunak. Selain itu, masih banyak manfaat 
dzikir, baik zhahir maupun batin. Sebagian ulama menulis bahwa manfaatnya 
hingga seratus macam. 

Suatu ketika, seseorang mendatangi Sayyidina Abu Umamah Radhiyallahu 
anhu dan berkata, “Aku melihat di dalam mimpi bahwa ketika engkau 
memasuki rumah atau keluar darinya atau pada saat berdiri atau duduk, para 
malaikat terus mendoakanmu.” Sayyidina Abu Umamah Radhiyallahu “anhu 
berkata, ‘Jika engkau ingin seperti itu, engkau pun bisa mendapatkannya.’ Lalu 
ia membaca: 


3 وو‎ 
OR Na, BN 5 
“Hai orang-orang yang beriman, berdzikirlah (dengan menyebut nama) Allah, 
dengan dzikir yang sebanyak-banyaknya.'” (Q.S. Al-Ahzab: 41) 
Ayat tersebut merupakan isyarat bahwa rahmat Allah Subhaanahu wata'ala 
dan doa malaikat senantiasa menyertai orang yang sibuk berdzikir. Sebanyak 
engkau berdzikir, sebanyak itu pula engkau disebut-sebut oleh Allah 
Subhaanahu wata'ala dan para malaikat-Nya. 


Hadits Ke-14 
É Kuis سول الوص ا یوو‎ PRA 


- pd 


424 Kitab Fadhilah Dzikir 


SA SAS Ina yok SJ Das sag gi‏ رواه 
الطبرافيّوالبيهقي والبزار واللفظ له وف سدره أبويحي القتات والبقيّة مختج بهم فى الصحيحكزافى الترغيب قلت هو صو رواةاليخاري ف الأدب 
المفرد والترمزي gas aga‏ بن ماجة وقّقه! بن معين وضعفهآخرون وف التقريب لين الحريث وف مجمع الزوائس روادالبزار والظرا في وفييه 

القتات قل وثق وضعفه الجمهور Sg‏ البڙار ر جال الصحيح) 
Dari Sayyidina Ibnu Abbas Radhiyallahu “anhuma, Baginda Rasulullah‏ 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Barangsiapa di antara kalian lemah‏ 
beribadah pada malam hari, dan tidak bisa menginfakkan hartanya (sedekah‏ 


sunnah) karena kikir, dan tidak bisa berjihad karena takut, maka perbanyaklah 
dzikrullah.” (H.R. Thabarani, Baihagi, Al-Bazzar, dari Kitab At-Targhib) 


Faidah 

Dengan memperbanyak dzikir, kelemahan-kelemahan dalam ibadah 
sunnah akan tertutupi. Dari Sayyidina Anas Radhiyallahu “anhu, Baginda 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Dzikir adalah tanda iman, 
pembebas dari sifat nifak, pelindung dari setan, dan penyelamat dari api 
neraka.” Karena manfaat-manfaat di atas, ditetapkan bahwa dzikir lebih 
utama dari beberapa ibadah, terutama dapat menyelamatkan dari 
penguasaan setan. Disebutkan dalam hadits bahwa setan selalu menguasai 
hati manusia. Jika ia berdzikir kepada Allah Subhaanahu wata'ala, maka setan 
akan mundur ke belakang dalam keadaan lemah dan hina. Jika seseorang lalai, 
maka setan akan memasukkan bisikan-bisikan buruk ke dalam dirinya. Oleh 
sebab itu, para ahli tasawwuf berlatih memperbanyak dzikir agar hati tidak 
terpengaruh oleh bisikan-bisikan buruk. Kekuatan dzikir membuat hati mampu 
melawannya. 


Para shahabat Radhiyallahu ‘anhum memperoleh kekuatan ruhani sampai 
derajat yang sangat tinggi karena keberkahan berdekatan dengan Baginda 
Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam. Sehingga mereka tidak perlu latihan-latihan 
dzikir seperti kita. Zaman ini, hati manusia telah mencapai suatu derajat 
kerusakan yang sangat parah, karena zaman semakin jauh dengan zaman 
Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam. Oleh karena itu, sangat 
diperlukan menambahkan latihan-latihan dzikir sebagai ‘ramuan penguat hati’. 
Walaupun kita tidak mungkin mencapai derajat sebagaimana derajatnya para 
Shahabat Radhiyallahu “anhum, tetapi seandainya penyakit hati kita tidak 
semakin buruk pun sudah merupakan keberuntungan dan hasil yang baik. 


Ada sebuah cerita tentang seorang wali Allah yang berdoa agar Allah 
Subhaanahu wata'ala membukakan pintu kasyaf baginya, yaitu bagaimana 
setan menggoda dan memasukkan bisikan-bisikan buruk ke dalam hati 
manusia. Maka Allah Subhaanahu wata'ala mengabulkan doanya. la dapat 
melihat setan itu berbentuk seperti nyamuk duduk di belakang pundak 
seseorang, lalu mengarahkan belalainya yang panjang seperti jarum ke arah 
hati yang terletak di sebelah kiri dada. Jika ia berdzikir kepada Allah 
Subhaanahu wata'ala, belalai itu akan segera ditarik ke belakang. Jika ia lalai, 
melalui belalai tersebut, setan akan menyuntikkan bisikan-bisikan buruk dan 


Keutamaan Dzikir Secara Umum 425 


racun dosa ke dalam hatinya. Sebuah hadits menyebutkan bahwa setan selalu 
duduk sambil meletakkan ujung belalainya di hati manusia. Jika hati itu 
berdzikir, maka dengan hina setan akan mundur ke belakang. Jika hatinya lalai 
dari dzikrullah, maka hati orang itu akan dijadikan sasaran belalainya. 


Hadits Ke-15 
SF لوروا و‎ akas adi لله‎ aging es TA رضي اله‎ Ed yg : عَنْ أَنسَعِيْلٍ‎ 


Bt 


PEA Pan‏ م Su‏ (روا أحم وأبو يعلى وا بن ll‏ فى صحيحه وقآل صحیح الإسناد وروى عن | بن عباس مرفوعا بلفظ 
35 الله ورا Genta SA Pui‏ رواة الطبرافي ورواه Gita‏ عن أبى الجوزاء مرسلا كنا فى الترغيب والمقاصص الحسنة 
للسخاوي و هکزان ال المنشور gra‏ إلا أنه عزا حديث ألى ا لجوزاء إلى عبد الله بن أحمد فى زوائس الزهن وعزادن الجامع الصغير إلى سعيد 
بن منصور فى سننه والبيهقي فى الشعب ورقم له بألضعف وذكر فى الجامع الصغير أيضا برواية Bio‏ عن ابن عباس مسندا ورقم له 
بالضعف وعزا Lava‏ سعي دإ لاحم واي يع فى مسدرهوا son‏ كم والبيهقي ن الشعب ورقم له بالحسن) 
Dari Sayyidina Abi Said Al-Khudri Radhiyallahu “anhu, Baginda Rasulullah‏ 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Perbanyaklah berdzikir kepada Allah‏ 
Subhaanahu wata'ala sehingga orang-orang mengatakan kamu gila.” Riwayat‏ 
lain menyebutkan, “Berdzikirlah kepada Allah Subhaanahu wata'ala sebanyak-‏ 


banyaknya sehingga orang-orang munafik mengatakan bahwa kamu riya.” 
(H.R. Ahmad, Abu Ya'la, Ibnu Hibban, dan Hakim, dari Kitab At-Targhib) 


Faidah 

Berdasarkan hadits di atas, walaupun orang-orang munafik atau orang- 
orang jahil mengejek para ahli dzikir dengan sebutan riya' atau gila, hendaknya 
jangan sampai kita meninggalkan amalan yang berharga ini. Bahkan, 
sebaliknya kita justru harus memperbanyak dan menjaganya dengan 
istigamah. Orang yang berdzikir akan dikatakan gila atau riya', jika dzikir 
dilakukan dengan sangat banyak dan suara nyaring, bukan dengan suara lirih. 
Dzikir dengan suara yang lirih tidak akan mendatangkan tuduhan seperti itu. 


Syaikh Ibnu Katsir Rahmatullah “alaih meriwayatkan dari Sayyidina 
Abdullah bin Abbas Radhiyallahu “anhuma bahwa Allah Subhaanahu wata'ala 
tidak mewajibkan sesuatu kepada hamba-Nya kecuali ada batasnya. Jika 
seseorang . ada udzur, Allah Subhaanahu wata'ala akan memberi keringanan. 
Tetapi dzikrullah tidak ada batasnya. Selama seseorang masih berakal, ia tidak 
mempunyai udzur untuk tidak mengamalkannya. Allah Subhaanahu wata'ala 
berfirman: 


5, 2 | 323 
KENA 3. 
“Berdzikirlah kepada Allah dengan dzikir yang sebanyak-banyaknya,” yaitu 
malam, siang, di hutan, di sungai, di perjalanan, di rumah, ketika kaya, ketika 
miskin, ketika sakit, ketika sehat, berdzikir dengan nyaring atau lirih, pendek 
kata pada setiap saat dan keadaan. 


Hafizh Ibnu Hajar Rahmatullah “alaih menulis di dalam Kitab 
Al-Munabbihat bahwa dalam menafsirkan ayat: 


426 Kitab Fadhilah Dzikir + 
6. AG EES 

“Dan di bawahnya terdapat harta simpanan bagi mereka nan 
(Q.S. Al-Kahfi: 82) 
(Kisah dua anak yatim dalam Surat Al-Kahfi), Sayyidina Utsman Radhiyallahu 
'anhu berkata, “Yang dimaksud 'harta simpanan' itu adalah sebuah papan 
emas yang tertulis di atasnya tujuh baris kalimat, yang artinya: 
1. Aku heran kepada orang yang mengetahui bahwa kematian pasti datang, 

tetapi ia masih sempat tertawa, 


2. Aku heran kepada orang yang mengetahui bahwa dunia suatu saat pasti 
berakhir, tetapi ia masih mencintainya, 


” 


3. Aku heran kepada orang yang mengetahui bahwa semua sudah 
ditakdirkan, tetapi ia masih menyesali sesuatu yang terlepas darinya: 


4. Aku heran kepada orang yang meyakini adanya hisab di akhirat, tetapi ia 
masih mengumpulkan kekayaan, 


5. Aku heran kepada orang yang mengetahui adanya neraka, tetapi ia masih 
berbuat dosa, 


6. Aku heran kepada orang yang mengenal Allah Subhaanahu wata'ala, 
tetapi ia masih mengingat selain Dia; 


7. Aku heran kepada orang yang sudah mengetahui adanya surga, tetapi ia 
masih mencari kesenangan di dunia.” Dalam sebagian naskah terdapat 
sedikit tambahan, yaitu: “Aku heran kepada orang yang percaya bahwa 
setan itu musuhnya, tetapi ia masih mengikutinya.” 

Hafizh Ibnu Hajar Rahmatullah “alaih meriwayatkan dari Sayyidina Jabir 
Radhiyallahu “anhu, Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 
“Jibril menekankan kepadaku agar selalu berdzikir kepada Allah Subhaanahu 
wata'ala, sehingga aku mengira bahwa tanpa dzikrullah tidak ada suatu apa 
pun yang bisa bermanfaat.” 


Dari riwayat-riwayat tersebut, dapat diketahui bahwa kita dianjurkan 
untuk berdzikir sebanyak mungkin. Meninggalkan dzikrullah hanya karena kita 
dikatakan gila atau riya’ oleh orang-orang, merupakan suatu kerugian bagi 
kita. Para ahli. tasawwuf menulis bahwa hal ini juga merupakan salah satu 
tipuan setan: yaitu, mula-mula setan akan menggoda seseorang dengan 
meniupkan ke dalam pikirannya, “Jika aku berdzikir, nanti akan terlihat si 
fulan dan ia akan bilang begini dan begitu.”, sehingga setan dengan tipuannya 
itu menghentikan kita dari dzikrullah. Oleh sebab itu, sangat penting bagi kita 
agar jangan sampai berniat supaya amal kita dilihat oleh orang lain. Tetapi, 
seandainya ada orang yang melihat amal kita, jangan sampai kita 
meninggalkan amal tersebut karena dia melihat kita. 

Sayyidina Abdullah Dzulbijadain Radhiyallahu “anhu adalah seorang 
shahabat yang telah yatim sejak kecil. Lalu, ia tinggal dengan pamannya yang 
sangat menyayanginya. Kemudian ia masuk Islam dengan diam-diam. 
Pamannya sangat marah ketika mengetahuinya. Kemudian, ia ditelanjangi dan 


Keutamaan Dzikir Secara Umum 7 


diusir dari rumah pamannya tanpa sehelai pakaian pun. Ketika ibunya 
mengetahui hal itu, ia pun juga marah. Namun, sebagai seorang ibu, ia merasa 
kasihan juga kepada anaknya, sehingga memberikan sehelai selimut tebal yang 
sudah usang kepadanya. Lalu, selimut itu ia bagi menjadi dua, sehelai untuk 
dipakai di bagian atas dan sehelai lagi di bagian bawah. la datang ke Madinah 
dan tinggal di Masjid Nabawi, yaitu di shuffah dekat pintu Baginda Nabi 
Shallallahu “alaihi wasallam. la berdzikir sebanyak-banyaknya dengan suara 
sangat nyaring. Sayyidina Umar Radhiyallahu anhu berkata, “Orang ini riya’ 
sehingga berdzikir seperti itu.” Sabda Baginda Nabi Shallallahu ‘alaihi 
wasallam, “Tidak, bahkan ia termasuk Awwabin (orang-orang yang dalam 
segala urusan senantiasa kembali kepada Allah Subhaanahu wata'ala).” 


Sayyidina Abdullah Dzulbijadain Radhiyallahu “anhu meninggal di Tabuk. 
Suatu malam, para shahabat melihat ada sebuah lampu menyala dekat 
kuburan. Ketika mendekat, mereka melihat Baginda Rasulullah Shallallahu 
“alaihi wasallam sedang turun di kuburnya. Lalu, beliau menyuruh Sayyidina 
Abu Bakar dan Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhuma, “Angkatlah dan 
bawalah ke sini jenazah saudaramu.” Kedua shahabat itu mengangkat jenazah 
itu dan menyerahkannya kepada Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam. 
Setelah jenazah itu dikubur, beliau berdoa, “Ya Allah, aku meridhainya, maka 
ridhailah ia.” Sayyidina Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu “anhu berkata, “Aku 
menyaksikan semua acara penguburan itu, dan hatiku berkata, “Alangkah 
beruntung seandainya jenazah itu adalah jenazahku.'” 


Syaikh Fudhail Rahmatullah “alaih, seorang ahli tasawwuf yang masyhur, 
berkata, “Meninggalkan suatu amalan karena takut dilihat oleh orang lain 
adalah termasuk riya’. Beramal dengan niat agar dilihat oleh orang lain adalah 
termasuk syirik.” Sebuah hadits lain menyebutkan, ada sebagian orang yang 
dijadikan oleh Allah Subhaanahu wata'ala sebagai pembuka dzikir, yaitu 
dengari melihat wajah mereka saja akan membuat kita ingat kepada Allah 
Subhaanahu wata'ala. Hadits lain menyebutkan, “Kekasih-kekasih Allah 
Subhaanahu wata'ala adalah mereka yang jika kita melihat wajah mereka, kita 
akan mengingat Allah Subhaanahu wata'ala.” Hadits lain menyebutkan bahwa 
sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang jika kalian melihatnya, 
maka kalian akan mengingat Allah Subhaanahu wata'ala. Hadits lain 
menyebutkan yang terbaik di antara kalian adalah orang yang apabila kalian 
melihatnya, kalian akan mengingat Allah Subhaanahu wata'ala dan dari 
ucapannya ilmu kalian akan bertambah. Dan jika melihat perbuatannya, kalian 
akan bertambah mencintai akhirat.” Hal ini dapat dihasilkan, jika orang yang 
kita lihat tersebut menjadikan dzikir sebanyak-banyaknya sebagai kebiasaan. 
Jika dia sendiri tidak ada taufik untuk berdzikir, bagaimana orang yang 
melihatnya akan mengingat Allah Subhaanahu wata'ala? 

Sebagian orang mengatakan bahwa berdzikir dengan suara nyaring 
adalah bid'ah dan tidak diperbolehkan. Perkataan itu disebabkan 
pengetahuannya yang sangat kurang terhadap hadits. Syaikh Abdul Hayy 
Rahmatullah “alaih menulis masalah tersebut dalam Kitab Sibahatul Fikri, 


428 kitab Fadhilah Dzikir 


kurang lebih ada lima puluh hadits yang dia sebutkan yang menyatakan bahwa 
terdapat dalil yang sangat kuat dan shahih mengenai berdzikir dengan jahr 
(suara nyaring). Namun, untuk mengamalkannya perlu diperhatikan syarat- 
syaratnya, yaitu hendaklah kita tidak melampaui batas dan tidak mengganggu 


orang lain. 
Hadits Ke-16 
كر سكو رو‎ PP 3 5 الأواءء 712 اس و‎ o ع وى فر ورج‎ 
عب يهم‎ Ja SALE رول انلو صل‎ gaa GGA G3 BU عَنْ‎ 
ng ra 5 7 5 
wen ga SIK Os Jak Man) BN 23 alb à اه‎ 
2 LA 


WA RA A Cr, ته‎ setr كه‎ 
SBI Aki Jenis G3, كان تحبا ن انو جتمعا ل ذلك‎ Ge ad lah 


7 


5 1 5 aE 5 pu pd 5 
KENYA ken sja par PAS Ny Kes KAWAH 
ررواهالبخاري ومسلم وغيرهاكذان الترغيب والمشكاةوق الجاع الصغيد‎ GE HA AN وزو وجل د كرا‎ 

برواية مسل معن هر یرت وای سعیں معأوذكر عرّةطرقه أخرى) 

Dari Sayyidina Abu Hurairah Radhiyallahu “anhu, “Saya mendengar Baginda 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Ada tujuh golongan yang 
dinaungi (rahmat) Allah Subhaanahu wata'ala ketika tidak ada naungan selain 
naungan-Nya: (1) pemimpin yang adil, (2) pemuda yang sejak kecil rajin 
beribadah kepada Allah Subhaanahu wata'ala, (3) laki-laki yang hatinya selalu 
terpaut pada masjid-masjid, (4) dua orang lelaki yang saling mencintai karena 
Allah Subhaanahu wata'ala, mereka berkumpul dan berpisah dalam cinta, 
(5) laki-laki yang digoda oleh wanita bangsawan lagi cantik, lalu ia berkata, 
Sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhaanahu wata'ala', (6) laki-laki 
yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi sehingga tangan kirinya tidak 
mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya, dan (7) laki-laki 
yang mengingat Allah Subhaanahu wata'ala dengan bersunyi diri hingga 


.berlinangan air mata.” (H.R. Bukhari, Muslim, dari Kitab At-Targhib dan 


Misykat) 
Faidah 

‘Berlinangan air mata’ dalam hadits ini maksudnya menangis karena 
mengingat keburukan dan dosa-dosanya. Dapat juga bermaksud menangis 
karena dorongan rindu kepada Allah Subhaanahu wata'ala, lalu tanpa sadar 
meneteskan air mata. Syaikh Tsabit Bunani Rahmatullah “alaih meriwayatkan 
bahwa seorang syaikh berkata, “Aku mengetahui doaku yang manakah yang 
diterima oleh Allah Subhaanahu wata'ala” Orang-orang bertanya, 


` “Bagaimana engkau dapat mengetahuinya?” Jawabnya, “Jika ketika berdoa 


bulu romaku berdiri, dan hatiku merasa takut, sehingga air mataku keluar. 
Itulah doaku yang dikabulkan.” 

Termasuk tujuh golongan di dalam hadits di atas adalah orang yang 
mengingat Allah Subhaanahu wata'ala dengan bersunyi diri hingga 
berlinangan air mata. Di dalam diri orang tersebut terkumpul dua kelebihan 


Keutamaan Dzikir Secara Umum 429 


dan keduanya dalam tingkat yang tinggi. 
1. Ikhlas, yaitu dalam keadaan bersunyi diri ia tetap sibuk berdzikir kepada 
Allah Subhaanahu wata'ala. 1 


2. Takut kepada Allah Subhaanahu wata'ala atau rindu kepada Allah 
Subhaanahu wata'ala sehingga menangis di hadapan-Nya. 


Seorang penyair berkata: 
Kemih عارى نین ی #خيال‎ epahan CIRI 


Pekerjaan kami ialah menangis pada malam hari, mengingat kekasih 
kami 
Sehingga kantuk terkalahkan oleh rindunya hati 


Sedangkan kata-kata “laki-laki yang mengingat Allah Subhaanahu 
wata'ala dengan bersunyi dirî’, para ahli tasawwuf berpendapat bahwa kata 
“bersunyi diri” di sini memiliki dua pengertian: 

1. Pengertian umum, yaitu benar-benar sendirian, sunyi dari keramaian 
manusia. Penafsiran itulah yang biasanya digunakan. 


2. Pengertian khusus, yaitu kosong dari segala pikiran selain kepada Allah | 
Subhaanahu wata'ala. Itulah arti 'bersunyi diri' yang sebenarnya. 


Oleh karena itu, derajat yang paling sempurna adalah mengusahakan dua 
bentuk kesunyian di atas. Namun, jika seseorang berada dalam suatu 
keramaian dan ia dapat menyingkirkan segala pikiran selain kepada Allah 
. Subhaanahu wata'ala dan ia berzikir hingga menangis, maka ia termasuk 
golongan yang dimaksud dalam hadits di atas. Ketika sendirian ataupun dalam 
keramaian, baginya sama saja. Jika di dalam hatinya tidak ada pikiran selain 
kepada Allah Subhaanahu wata'ala, meskipun ia berada dalam keramaian, ia 
tidak akan terganggu konsentrasinya. Mengingat Allah Subhaanahu wata'ala 
dengan rasa takut hingga mengeluarkan air mata merupakan kekayaan dan 
karunia yang tidak ternilai harganya. Betapa bernasib baik orang yang telah 
diberi oleh Allah Subhaanahu wata'ala karunia seperti itu. 


Sebuah hadits menyatakan, “Barangsiapa menangis karena takut kepada 
Allah Subhaanahu wata'ala, maka ia tidak akan masuk ke dalam neraka 
sebagaimana air susu tidak mungkin kembali ke dalam puting susunya.” 
Artinya, sebagaimana air susu mustahil kembali masuk ke dalam puting susu, 
maka mustahil pula ia masuk ke neraka. Disebutkan dalam hadits lain, 
“Barangsiapa menangis karena takut kepada Allah Subhaanahu wata'ala, 
sehingga air matanya menetes ke bumi, maka ia tidak akan disiksa pada Hari 
Kiamat.” Sebuah hadits menyatakan, “Dua mata yang haram masuk neraka: 
(1) mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhaanahu wata'ala, dan 
(2) mata yang digunakan untuk menjaga Islam dan Kaum Muslimin dari 
serangan orang-orang kafir.” Disebutkan dalam sabda beliau yang lain, 
“Neraka diharamkan bagi: (1) mata yang pernah menangis karena takut 
kepada Allah Subhaanahu wata'ala, (2) mata yang digunakan untuk bertugas 
jaga di jalan Allah Subhaanahu wata'ala, (3) mata yang ditahan agar tidak 


A‏ سس ahan‏ ةتسب 


> 
430 Kitab Fadhilah Dzikir 


melihat hal-hal yang dilarang (seperti melihat wanita yang bukan mahram dan 
lain-lain), dan (4) mata yang terkorban di jalan Allah Subhaanahu wata'ala.” 
Sebuah riwayat menyebutkan bahwa orang yang berdzikir dengan bersunyi 
diri seperti orang yang bertempur sendirian melawan orang-orang kafir. 

à 


Hadits Ke-17 
کک‎ “aken ao al کال رول الله صل‎ : Peni 
Sen BUAL AN يی‎ aa 
KN a SE ربکا ما‎ ENG kN GE فى‎ ok ana Ks ووا‎ 
GAES وال لَهُمْ‎ Ra الْقَوَمٌ‎ E ay عْقِنَ لَهُرْ‎ JEN gé Kai Silau 
اخرجهالأصبهانالقرغيبكذا الى‎ Ga 
Dari Sayyidina Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu, Baginda Rasulullah 


Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Pada Hari Kiamat akan ada malaikat 
yang berseru, “Di manakah orang-orang yang berakal?” Orang-orang 


.bertanya, “Orang-orang berakal manakah yang engkau kehendaki?” Malaikat: 


berkata, “Yaitu orang-orang yang selalu berdzikir kepada Allah Subhaanahu 
wata'ala dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, dan merenungkan tentang 
penciptaan langit dan bumi (seraya mereka berkata), “Wahai Rabb kami, 
Engkau tidak menciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha Suci Engkau, maka 
lindungilah kami dari adzab api neraka.” Kemudian diberikan kepada mereka 
sebuah bendera dan mereka akan mengikuti bendera itu. Malaikat berkata 
kepada mereka, “Masuklah kalian ke dalam surga untuk selama-lamanya.” 
(H.R. Ashbahani, dari Kitab At-Targhib dan Durrul Mantsur) 


Faidah 

'Merenungkan tentang penciptaan langit dan bumi', yaitu memikirkan 
kekuasaan Allah Subhaanahu wata'ala dan keajaiban hikmah-hikmah-Nya, 
sehingga akan menguatkan ma'rifat kepada Allah Subhaanahu wata'ala. 


swap 


Wahai Rabbku, alam ini adalah taman milik-Mu. 


Syaikh Ibnu Abi Dunya Rahmatullah “alaih meriwayatkan sebuah hadits 
mursal bahwa suatu ketika Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam 
menjumpai sekumpulan shahabat Radhiyallahu “anhum yang sedang duduk 
merenung. Beliau bertanya, “Ada apa? Apakah yang sedang kalian pikirkan?” 
Jawab mereka, “Kami sedang memikirkan ciptaan Allah Subhaanahu 
wata'ala.” Beliau bersabda, “Ya, janganlah kalian memikirkan tentang Dzat 
Allah Subhaanahu wata'ala, tetapi pikirkanlah tentang makhluk ciptaan-Nya.” 


Seseorang bertanya kepada Sayyidatina Aisyah Radhiyallahu “anha, 
“Ceritakaniah kepada kami amalan Baginda Rasululiah Shallallahu “alaihi 


Keutamaan Dzikir Secara Umum 1 


wasallam yang menakjubkan.” Jawab Sayyidatina Aisyah Radhiyallahu ‘anha, 
.“Semua.amalan Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam menakjubkan. 
Suatu ketika, pernah beliau datang dan berbaring di tempat tidurku dan masuk 
ke dalam selimutku, lalu tiba-tiba beliau bangkit dan bersabda, ‘Biarkan aku 
beribadah kepada Rabbku! Kemudian beliau berwudhu dan shalat sambil 
menangis sehingga air matanya mengalir membasahi dadanya yang mulia. Lalu 
beliau pun ruku’ sambil menangis, kemudian sujud sambil menangis. Beliau 
terus shalat seperti itu sepanjang malam hingga Bilal datang untuk memberi 
tahu datangnya waktu Shubuh. Aku bertanya kepada beliau, Ya Rasulullah, 
engkau telah diampuni. Mengapa engkau menangis seperti itu?” Beliau 
menjawab, “Tidakkah sepatutnya aku menjadi hamba yang bersyukur? Wahai 
Aisyah, bagaimana aku tidak menangis padahal hari ini Allah Subhaanahu 
wata'ala telah menurunkan ayat: 


PA 2 + z P 

EA gan ساسع بع‎ NAN aul BANA »اساي‎ «Î LS 
BN الألبيت‎ GIS sa JENG JAMI E AN السّسِوَاتٍ‎ HE GE 
رکا‎ SAR utti all a وو‎ tan ميا ووو‎ E واع]‎ aby Lag eta 
ما‎ as Po Ge ġa angie وَعلى‎ ass Was اله‎ G3 UG 
0 cece NG Ng ena A 

ONE EA LG حلفت هلا‎ 

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya 
malam dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang 
yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan 
berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka merenungkan 
tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), "Ya Tuhan kami, 


tiadalah Engkau menciptakan Ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka 
peliharalah kami dari siksa neraka.” (O.S. Ali Imran: 190-191) 


Selanjutnya beliau bersabda, “Sungguh celaka orang yang membaca ayat ini, 
lalu tidak memikirkan dan tidak merenungkannya.” 


Syaikh Amir bin Abdul Qais Rahmatullah “alaih berkata, “Aku mendengar 
bukan hanya dari seorang, dua orang, atau tiga orang shahabat, namun aku 
mendengar dari banyak shahabat, bahwa nur iman adalah dalam merenung 
dan berpikir.” Sayyidina Abu Hurairah Radhiyallahu “anhu berkata, Baginda 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Seseorang yang berbaring 
di atas atap rumahnya, melihat langit dan bintang-bintang, lalu berkata, “Demi 
Tuhan, aku yakin bahwa kamu (langit dan bintang-bintang) pasti ada yang 
menciptakan. Ya Allah, ampunilah aku.” Maka Allah Subhaanahu wata'ala akan 
memandangnya dengan rahmat-Nya dan mengampuninya.” 


Sayyidina Ibnu Abbas Radhiyallahu ‘anhuma berkata, “Merenung sesaat 
lebih baik daripada ibadah semalam suntuk.” Sayyidina Abu Darda' dan 
Sayyidina Anas Radhiyallahu “anhuma juga meriwayatkan hadits serupa. 
Sayyidina Anas Radhiyallahu “anhu berkata, “Merenung sesaat (tentang 
penciptaan langit dan bumi) lebih baik daripada beribadah delapan puluh 
tahun.” Seseorang bertanya kepada Sayyidatina Ummu Darda' Radhiyallahu 
‘anha, “Apakah ibadah Sayyidina Abu Darda’ Radhiyallahu “anhu yang paling 


٠ 


432 Kitab Fadhilah Dzikir 


utama?” Jawabnya, “Merenung dan berpikir.” Sayyidina Abu Hurairah 
Radhiyallahu “anhu berkata, “Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam 
bersabda, “Merenung dan berpikir sesaat lebih baik daripada beribadah enam 
puluh tahun.” 


Riwayat-riwayat di atas bukan bermaksud bahwa kita tidak perlu 
beribadah lagi setelah merenung dan berpikir. Sebab, masing-masing ibadah 
memiliki derajat dan keutamaan tersendiri, baik ibadah fardhu maupun 
sunnah. Jika seseorang meninggalkan ibadah tersebut, maka ia akan dicela dan 
disiksa sesuai dengan amal yang telah ditinggalkannya. Imam Ghazali 
Rahmatullah “alaih menulis bahwa merenung dan berpikir dikatakan sebagai 
ibadah yang lebih utama, karena ia mengandung makna dzikir. Selain itu, ada 
dua keutamaan lainnya, yaitu: 

1. Menghasilkan ma'rifatullah (mengenal keagungan Allah Subhaanahu 
wata'ala), karena merenung dan berpikir adalah kunci ma'rifatullah: 


2. Menghasilkan cinta kepada Allah Subhaanahu wata'ala. 


Merenung dan berpikir inilah yang dikatakan oleh para ahli tasawwuf 
sebagai muragabah atau dzikir khafi. Banyak hadits yang menyebutkan 
tentang keutamaan muragabah. Dalam Musnad Abu Ya'la disebutkan dari 
Sayyidatina Aisyah Radhiyallahu ‘anha, Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi 
wasallam bersabda, “Dzikir khafi (dzikir dalam hati), yang malaikat pun tidak 
dapat mendengarnya, berpahala tujuh puluh kali lipat lebih utama 
(dibandingkan dengan dzikir jahr)." 


Pada Hari Kiamat Allah Subhaanahu wata'ala akan mengumpulkan 
seluruh makhluk untuk dihisab. Malaikat Kiraman Katibin, yaitu Ragib dan 
“Atid, akan membawa catatan amal seluruh makhluk. Allah Subhaanahu 
wata'ala berfirman, “Lihatlah catatan amal si fulan, apakah ada amalannya 
yang tertinggal atau tidak tertulis?” Malaikat menjawab, “Kami telah menulis 
seluruh amalannya dan tidak ada yang tertinggal atau yang tidak tersimpan.” 
Allah Subhaanahu wata'ala berfirman, “Masih ada di sisi-Ku kebaika 'nnya 
yang tidak engkau ketahui, yaitu dzikir khafi (dzikir dalam hati).” 

Imam Baihaqi Rahmatullah “alaih menulis dalam Kitab Syu'abul Iman, 
riwayat Sayyidatina Aisyah Radhiyallahu “anha, bahwa dzikir khafi yang 
malaikat pun tidak dapat mendengarnya adalah tujuh puluh kali lebih tinggi 
derajatnya daripada dzikir yang malaikat dapat mendengarnya (dzikir jahr). 
Seuntai syair menyebutkan: 


SA PEUS ميان مان ومعثون رمز است‎ 
Ada isyarat-isyarat rahasia antara yang mencintai dan yang dicintai 


Sehingga malaikat Kiraman Katibin pun tidak mengetahui 


Betapa bernasib baik orang yang sekejap pun hatinya tidak lalai dari 
berdzikir, berpikir, merenung, dan muragabah. la akan mendapat pahala 
tersendiri dari ibadah zhahir yang dikerjakannya, sedangkan setiap waktu yang 
hatinya digunakan untuk berdzikir, berpikir, merenung, dan muragabah 


Keutamaan Dzikir Secara Umum 3 


selama hidupnya akan mendapatkan lipatan-lipatan pahala sebagaimana yang 
telah dijelaskan di atas. Itulah yang sangat ditakuti setan. Diriwayatkan bahwa 
Syaikh Junaid Rahmatullah “alaih melihat dalam mimpinya, setan dalam 
keadaan telanjang. la bertanya kepada setan, “Apakah kamu tidak malu 
telanjang di depan manusia?” Setan menjawab, “Mereka bukan manusia. 
Manusia yang sebenarnya ialah yang sedang duduk di dalam Masjid Kampung 
Syuniziyah. Mereka membuat tubuhku kurus dan hatiku terbakar.” Syaikh 
Junaid Rahmatullah “alaih berkata, “Aku pun pergi ke Masjid Kampung 
Syuniziyah. Kulihat sekelompok orang sedang meletakkan kepala di atas lutut, 
sibuk bemuragabah kepada Aliah Subhaanahu wata'ala. Ketika melihatku 
mereka berkata, Kamu jangan tertipu dengan ucapan setan.” 


Syaikh Masuhi Rahmatullah “alaih meriwayatkan hal yang sama, bahwa ia 
pernah melihat setan telanjang. la berkata, “Apakah kamu tidak malu berjalan 
di antara manusia dengan telanjang bulat?” Setan menjawab, “Demi Tuhan, 
mereka bukan manusia. Jika mereka manusia, tentu aku tidak dapat 
mempermainkan mereka seperti anak-anak mempermainkan bola. Manusia 
yang sesungguhnya ialah mereka yang telah membuat tubuhku sakit.” Ia 
berkata sambil memberi isyarat ke arah para ahli tasawwuf. Syaikh Abu Sa'id 
Al-Khazaz Rahmatullah “alaih berkata, “Aku melihat di dalam mimpi, setan 
menyerangku. Lalu aku memukulinya dengan kayu, tetapi anehnya setan tidak 
menghiraukannya sama sekali. Tiba-tiba kudengar suara ghaib yang 
mengatakan bahwa setan tidak takut kepada kayu, tetapi setan hanya takut 
dengan nur hati.” 


Dari Sayyidina Sa'ad Radhiyallahu “anhu, Baginda Rasulullah Shallallahu 
“alaihi wasallam bersabda, “Dzikir yang paling utama ialah dzikir khafi. Rezeki 
yang paling utama ialah yang mencukupi (tidak terlalu kurang, sehingga tidak 
bisa -hidup selayaknya dan tidak terlalu banyak, sehingga menimbulkan 
takabur dan maksiat).” Sayyidina Ubadah Radhiyallahu “anhu berkata, Baginda 
Nabi Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Dzikir yang paling utama adalah 
dzikir khafi. Rezeki yang terbaik ialah rezeki yang mencukupi.” Hadits ini 
shahih menurut Imam Ibnu Hibban Rahmatullah “alaih dan Imam Abu Ya'la 
Rahmatullah “alaih. Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 
“Berdzikirlah dengan dzikir khamil.” Orang-orang bertanya, “Apa dzikir khamil 
itu?” Beliau bersabda, “Yaitu dzikir dalam hati.” 


Riwayat-riwayat di atas menerangkan tentang keutamaan dzikir khafi 
(dzikir dalam hati). Beberapa hadits lainnya menerangkan keutamaan dzikir 
jahr (dzikir dengan suara nyaring), sehingga dikatakan gila, sebagaimana telah 
dibahas sebelumnya. Keduanya memiliki kelebihan dan keutamaan masing- 
masing menurut keadaan yang berbeda. Oleh sebab itu, para ulama 
pembimbing ruhani memilihkan dzikir manakah yang sesuai bagi seseorang 
dan kapan waktu mengamalkannya. 


Hadits Ke-18 
PE عل سول انلو صل‎ BUSA HN IPA aa 


PAN aa Aa Z z 7 


434 Kitab Fadhilah Dzikir 


z anrr É وع ا‎ ES ze جاه‎ 

a SANGE aa 4 T 

(أخرجها بن جر یر والطبراني وا بن مردوی هکزان الدّو) 
Sayyidina Abdurrahman bin Sahl bin Hunaif Radhiyallahu “anhu meriwayatkan,‏ 
“Ketika Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam berada di salah satu‏ 
rumahnya, turunlah ayat yang artinya, ‘Dan sabarkanlah dirimu bersama‏ 
orang-orang yang menyeru kepada Rabbnya pada waktu pagi dan sore hari."‏ 
Kemudian beliau. keluar mencari orang-orang tersebut, maka beliau‏ 
menjumpai sekumpulan orang yang sedang sibuk berdzikir. Di antara mereka‏ 
ada yang rambutnya acak-acakan, ada orang yang kulitnya kering, dan ada‏ 
yang hanya memakai sehelai kain (telanjang dada, hanya memakai selembar‏ 
sarung). Ketika beliau melihat mereka, beliau duduk bersama mereka dan‏ 
bersabda, “Segala puji bagi Allah Subhaanahu wata'ala yang telah‏ 
menciptakan di antara umatku orang-orang yang aku diperintah untuk‏ 
bersabar duduk bersama mereka.” (H.R. Ibnu Jarir, Thabarani, dari Kitab Durrul‏ 
Mantsur)‏ 


Faidah 

Disebutkan di dalam hadits lain bahwa Baginda Nabi Shallallahu “alaihi 
wasallam keluar mencari orang yang dimaksud oleh ayat di atas. Lalu beliau 
menjumpai mereka sedang sibuk berdzikir di masjid bagian belakang. Beliau 
bersabda, “Segala puji bagi Allah Subhaanahu wata'ala yang dalam masa 
hidupku telah menjadikan orang-orang yang beramal seperti ini, sehingga aku 
diperintahkan untuk duduk bersama mereka.” Selanjutnya beliau bersabda, 
“Aku akan hidup bersama kalian dan mati bersama kalian. Kaliantah kawan 
sehidup-semati dan shahabatku yang sejati.” 


Diriwayatkan bahwa ketika Sayyidina Salman Al-Farisi Radhiyallahu “anhu 
dan kawan-kawannya sedang sibuk berdzikir, tiba-tiba Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam datang sehingga mereka terdiam. Beliau bertanya 
kepada mereka, “Sedang apakah kalian?” Lalu mereka menjawab, “Kami 
sedang sibuk berdzikir.” Beliau bersabda, “Aku melihat rahmat Allah 
Subhaanahu wata'ala turun kepada kalian, sehingga hatiku ingin bergabung 
dengan kalian.” Beliau bersabda, “Alhamdulillah, Allah Subhaanahu wata'ala 
telah menciptakan orang-orang di antara umatku yang aku telah diperintahkan 
untuk duduk bersama mereka.” 

Syaikh Ibrahim Nakha'i Rahmatullah ‘alaih berkata, “Yang dimaksud ayat 
'alladziina yad'uuna...' adalah jamaah dzikir.” Dari riwayat inilah para ahli 
tasawwuf berkesimpulan bahwa seorang guru tasawuf hendaknya duduk 
berdzikir bersama para muridnya. Hal ini sangat penting, sebab dengan duduk 
bersama muridnya. selain dapat memberi faidah kepada muridnya, guru 
tasawwuf tersebut dapat bermujahadah secara sempurna. la dapat bersabar 


Keutamaan Dzikir Secara Umum 435 


dengan perilaku kejahilan murid-muridnya dan harus mengekang nafsunya, 
sehingga ia melatih dirinya menjadi taat. Dengan cara inilah timbul hakikat 
tawadhu”. Selain itu, dengan cara ini akan timbul kesatuan hati dan dengan 
kesatuan hati akan turun rahmat Allah Subhaanahu wata'ala. 


Oleh sebab itu pula shalat fardhu diperintahkan agar dilakukan dengan 
berjamaah. Inilah hikmah terbesar mengapa pada Hari Arafah, orang-orang 
yang menunaikan haji diperintahkan untuk berkumpul di Padang Arafah. 
Semua memakai pakaian ihram dan benar-benar bertawajjuh kepada Allah 
Subhaanahu wata'ala. Hal itu sering disebutkan oleh Syaikh Waliyyullah 
Rahmatullah ‘alaih dalam Kitab Hujjatullahil Balighah dalam beberapa 
pembahasan. 

Hadits-hadits di atas menjelaskan fadhilah berdzikir bersama ahli dzikir. 
Akan tetapi, ada juga hadits-hadits yang menjelaskan fadhilah berdzikir di 
tengah-tengah perkumpulan orang-orang lalai. Itu dimaksudkan agar 
seseorang lebih istiqamah dan bertawajjuh kepada Allah Subhaanahu wata'ala 
supaya terhindar dari nasib buruk yang disebabkan.oleh kelalaian mereka. 


Diriwayatkan di dalam sebuah hadits bahwa orang yang berdzikir di 
tengah-tengah orang yang lalai seperti orang yang tetap bertahan di medan 
perang ketika teman-temannya melarikan diri. Dalam hadits lain disebutkan 
bahwa orang yang berdzikir di antara orang-orang yang lalai seperti orang 
yang tetap bertempur melawan orang kafir ketika teman-temannya lari dari 
pertempuran. Atau lebih jelasnya, mereka diibaratkan seperti lampu yang 
terang benderang di dalam rumah yang gelap gulita. Juga diibaratkan seperti 
pohon yang tumbuh hijau subur di tengah kumpulan pohon yang kering 
kerontang. Kepada orang-orang seperti itulah Allah Subhaanahu wata'ala 
akan menampakkan rumahnya di surga sebelum mereka memasukinya. 
Orang-orang seperti itu akan mendapat ampunan Allah Subhaanahu wata'ala, 
walaupun dosanya sejumlah bilangan seluruh manusia dan hewan. Semua 
pahala ini akan diberikan jika ia sibuk berdzikir di tengah kumpulan orang- 
orang yang lalai. Tanpa dzikrullah, jelas majelis seperti itu terlarang untuk 
diikuti. Sebuah hadits menyebutkan, “Jauhilah perkumpulan teman-teman 
lalai.” Syaikh Azizi Rahmatullah “alaih berkata bahwa maksud hadits tersebut 
adalah pertemuan-pertemuan yang di dalamnya banyak disebut selain Allah 
Subhaanahu wata'ala, sia-sia, main-main, dan senda gurau belaka. 

Seorang waliyullah bercerita, “Suatu ketika aku pergi ke pasar bersama 
seorang hamba sahaya wanita berbangsa Habasyah. Aku menyuruhnya agar 
menunggu di suatu tempat, dan aku akan menjemputnya lagi untuk pulang. 
Ketika aku sampai di tempat ia menunggu, ternyata ia sudah tidak ada. Aku 
pun pulang dengan sangat marah. Setibanya di rumah, hamba itu 
mendatangiku dan berkata, “Tuan jangan marah dulu, sebab Tuan telah 
meninggalkan aku di antara orang-orang yang lalai, sehingga aku takut kalau 
adzab Allah Subhaanahu wata'ala turun kepada mereka. Jika mereka 
ditenggelamkan ke dalam bumi, aku khawatir aku pun ikut ditenggelamkan 
juga.” 


436 Kitab Fadhilah Dzikir 


Hadits Ke-19 
Dzikir selepas Shalat Ashar dan Shubuh 


r 


Keria es JB AE Ah هُرَيْرَةَرَضِيٌ اه عَنْهُ‎ A عَنْ أبن‎ 
Gain KAU ANG ága AAN OP تَبَاركَوَتَعَال:‎ 


Dari Sayyidina Abu Hurairah Radhiyallahu “anhu, Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Allah Subhaanahu wata'ala berfirman, 
'Berdzikirlah kepada-Ku sejenak setelah Shalat Ashar dan Shalat Shubuh, 
niscaya Aku akan mencukupi kalian di antara kedua waktu itu.” Disebutkan 
dalam hadits yang lain, “Berdzikirlah kepada Allah Subhaanahu wata'ala, 
maka Dia akan membantu semua keinginanmu.” (H.R. Ahmad, dari Kitab 
Durrul Mantsur) 

Faidah 

Akhirat sering tidak diperhatikan karena urusan dunia. Untuk urusan 
dunia kita melakukan bermacam-macam usaha. Apakah dunia kita akan rusak 
jika kita meluangkan waktu sejenak setelah Shalat Shubuh dan Shalat Ashar 
untuk berdzikir kepada Allah Subhaanahu wata'ala? Banyak hadits yang 
menjelaskan keutamaan berdzikir pada kedua waktu itu. Jika Allah 
Subhaanahu wata'ala telah berjanji akan mencukupi keperluan kita, tentu kita 
tidak memerlukan selain Dia lagi. Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam 
bersabda, “Duduk bersama orang yang berdzikir kepada Allah Subhaanahu 
wata'ala dari selepas Shalat Shubuh hingga terbit matahari, lebih aku sukai 
daripada memerdekakan empat orang hamba sahaya keturunan Arab. Duduk 
bersama orang yang berdzikir selepas Shalat Ashar hingga terbenam matahari, 
lebih aku sukai daripada memerdekakan empat orang hamba sahaya 
keturunan Arab.” Dalam hadits lain beliau bersabda, “Barangsiapa Shalat 
Shubuh berjamaah, lalu sibuk berdzikir hingga terbit matahari, kemudian 
shalat sunnah dua rakaat, maka ia memperoleh pahala seperti pahala haji dan 
umrah yang sempurna.” Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 
“Berdzikir bersama jamaah setelah Shalat Shubuh hingga terbit matahari, lebih 
aku sukai daripada dunia dan seisinya. Demikian juga duduk bersama orang- 
orang yang berdzikir dari setelah Shalat Ashar hingga terbenam matahari, 
lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya.” 

Oleh sebab itu, kita sangat dianjurkan agar berdzikir setelah Shalat 
Shubuh dan setelah Shalat Ashar dengan istigamah. Inilah yang menyebabkan 
ahli tasawwuf benar-benar menjaga kedua waktu tersebut dengan istigamah. 
Biasanya mereka menggunakan waktu setelah Shalat Shubuh dan setelah 
Shalat Ashar untuk secara khusus berdzikir sebanyak-banyaknya, melebihi 
waktu yang lain. Para ahli figih juga sangat memperhatikan waktu setelah 
Shalat Shubuh secara khusus. Dalam Kitab Mudawwanah, Imam Malik 
Rahmatullah “alaih menyatakan bahwa makruh bercakap-cakap setelah Shalat 
Shubuh hingga matahari terbit. Seorang Ulama Madzhab Hanafi, yaitu 
penyusun Kitab Durrul Mukhtar, mengemukakan bahwa bercakap-cakap 


Keutamaan Dzikir Secara Umum 7 


setelah Shalat Shubuh adalah makruh. Sebuah hadits menyebutkan, 
“Barangsiapa yang setelah mengerjakan Shalat Shubuh belum merubah posisi 
duduknya, dan dia belum bercakap-cakap apa pun, kemudian dia berdzikir 
membaca bacaan berikut ini sepuluh kali: 

5 L ud Te 3 ار 1.9 اے ہے وہ و 7وو .ب و و‎ 
لشيو قري‎ LK UNI AAA 
(Tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Dia Yang Maha Esa tidak ada 
sekutu bagi-Nya. Hanya milik Dia-lah segala kerajaan. Milik-Nya segala puji. 
Dia yang Menghidupkan dan Dia pula yang Mematikan. Dia berkuasa atas 
segala sesuatu') maka akan ditulis baginya sepuluh kebaikan, dan diampuni 
sepuluh dosa, dan ditingkatkan baginya sepuluh derajat di surga, dan 
sepanjang hari itu ia akan dijaga dari gangguan setan dan segala yang tidak 
diinginkan.” 

Sebuah hadits lain menyebutkan, “Barangsiapa yang setelah Shalat 
Shubuh dan setelah Shalat Ashar membaca: 


Maa BEN E ادك قا‎ al pala 

SIK BENANG NU NAN pakta 

(Aku meminta ampun kepada Allah yang tidak ada yang berhak disembah 
kecuali Dia, Yang Maha Hidup dan Maha Pengatur, aku bertaubat 


kepada-Nya') sebanyak tiga kali, maka semua dosanya akan diampuni 
meskipun sebanyak buih di lautan.” 


Hadits Ke-20 


Pd 


a‏ فى الترغيب وذكرة فى الجامع الصغير برواية ابن مأجة ورقم له بالحسن وذكره فى مجبع الزواشس برواية الظبرائي فى الأوسط عن 
اب مسعود وكل! السيوطي فى الجامع الصخير وذكرة برواية JIN‏ عن ابن مسعود بافظ ÁS‏ عزون أو KUERE‏ رانو Was,‏ 
بالصحة) 
Sayyidina Abu Hurairah Radhiyallahu “anhu meriwayatkan, “Aku mendengar‏ 
Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Dunia itu terkutuk‏ 
dan seluruh isinya terkutuk (jauh dari rahmat Allah Subhaanahu wata'ala)‏ 
kecuali dzikrullah dan perkara yang membantunya, serta orang alim dan‏ 
orang yang mencari ilmu.” (H.R. Tirmidzi, Ibnu Majah, Baihagi, dari Kitab‏ 
At-Targhib)‏ 
Faidah ١‏ 
Maksud “perkara yang membantunya’ ialah apa saja yang memudahkan‏ 
untuk dzikir. Termasuk di dalamnya, makan dan minum secukupnya. Juga‏ 


. keperluan hidup yang membantu seseorang untuk berdzikir. Dengan 


pengertian ini, berarti segala sesuatu yang memudahkan untuk dzikir maka 
termasuk “perkara yang membantu dzikrullah’. 


Bisa juga maksud 'perkara yang membantunya' adalah perkara yang 


5 


Ha teri Bag اه عا‎ a, 1 NII وريه ع‎ A 
ARA صلی الْهُعَلَيْهِوَسَلْميَقُوْلُ:‎ BEAN ARA SS EN 


ورو DAR‏ کے ےر سر 
Les San‏ إلا bl‏ وما er‏ رواهالترمذي واس ماجة والبيهقي وقالالترمزي حديث | 


j 


438 Kitab Fadhilah Dzikir Nb 


mendekatkan seseorang kepada Allah Subhaanahu wata'ala. Dengan 
pengertian ini, semua bentuk ibadah termasuk dalam 'perkara yang 
membantu dzikrullah’. Sedangkan dzikir adalah ibadah yang dimaksud secara 
tersendiri”. Dengan kedua pengertian tersebut, maka ilmu dengan sendirinya 
termasuk di dalam “perkara yang membantu dzikrullah’, karena: 


1. Dalam pengertian pertama, yaitu ilmu termasuk perkara yang membantu . 


dzikrullah, karena ilmu dapat mendekatkan seseorang kepada dzikir. 
Tanpa ilmu seseorang tidak dapat mengenal Allah Subhaanahu wata'ala. 


2. Dalam pengertian kedua, yaitu ilmu itu sendiri termasuk dzikir, karena 
ilmu itu sendiri merupakan ibadah yang paling utama. Meskipun 
demikian, karena ada kedudukan khusus untuk orang alim dan orang 
yang mencari ilmu, maka keduanya disebut lagi secara tersendiri. Hal ini 
karena ilmu adalah suatu kekayaan yang sangat besar. 


Diriwayatkan dalam sebuah hadits bahwa menuntut ilmu semata-mata 
karena Allah Subhaanahu wata'ala termasuk bukti takut kepada Allah 
Subhaanahu wata'ala. Mencarinya termasuk ibadah, mengingatnya termasuk 
bertasbih, dan bermudzakarah untuk mendapatkan kebenarannya termasuk 
jihad, membacanya termasuk sedekah, infak kepada ahlinya termasuk 
tagarrub kepada Allah Subhaanahu wata'ala. Ilmu dapat membedakan yang 
halal dan yang haram. Ilmu merupakan jalan menuju surga, penghibur ketika 
kesepian, dan kawan dalam perjalanan (membaca kitab memberikan kedua 
manfaat tersebut). Ilmu adalah kawan berbicara ketika sendirian, pemandu 
jalan ketika mudah dan susah, senjata untuk melawan musuh. Ilmu 
meninggikan derajat para ulama. Ilmu adalah penyeru ke arah kebaikan. Ilmu 
adalah imam yang harus diikuti, nasihatnya harus ditaati, usulannya harus 
diterima. 


Para malaikat suka bersahabat dengan para penuntut ilmu. Mereka 
menghamparkan sayap-sayapnya kepada para penuntut ilmu (sebagai tanda 
rasa cinta mereka dan untuk mencari keberkahan para penuntut ilmu itu). 
Seluruh makhluk di dunia ini, baik di laut maupun di darat, memohon 
ampunan untuk para penuntut ilmu, hingga ikan-ikan di lautan dan binatang- 
binatang buas di hutan dan seluruh binatang yang berkaki empat serta 
binatang-binatang melata dan binatang-binatang berbisa (ular dan 
sebagainya) turut memohon ampunan untuk mereka. Itu semua karena ilmu 
adalah nur hati dan cahaya mata. Dengan ilmu seseorang dapat menjadi 
sebaik-baik manusia. Ilmu juga menyampaikan manusia ke derajat tinggi di 
dunia dan akhirat. Menelaah ilmu sama pahalanya dengan puasa. 
Menghapalnya sama dengan Shalat Tahajjud. Dengan ilmu, sanak famili 
disambung, dan diketahui mana yang halal dan haram. Ilmu adalah pemimpin 
amalan, dan amal pengikutnya. Ilmu ialah ilham yang diberikan kepada orang- 
orang yang beruntung, dan orang yang bernasib buruk tidak akan 


? Maksudnya, dzikir adalah ibadah yang dimaksud, sedangkan ibadah-ibadah yang lain merupakan 
perkara yang membantu dzikrullah. 


Keutamaan Dzikir Secara Umum 9 


mendapatkannya. 


Beberapa ulama berbeda pendapat mengenai kedudukan hadits di atas, 
namun hadits ini banyak didukung oleh hadits-hadits lain sehingga 
menguatkan kedudukan hadits tersebut. Masih banyak kitab-kitab hadits yang 
menjelaskan keutamaan-keutamaan ilmu. Inilah hikmahnya, dalam hadits di 
atas (Hadits Ke-20) para ulama dan para penuntut ilmu telah disebut secara 
khusus. 

Seorang muhaddits terkenal, Imam Hafizh Ibnul Qayyim Rahmatullah 
“alaih, menyusun kitab berbahasa Arab Al-Wabilu Shayyib, yang di dalamnya 
banyak mengandung fadhilah dzikir. la menulis di dalamnya, bahwa dzikir 
memiliki lebih dari seratus faidah. Dalam kitab tersebut disebutkan 79 faidah. 
Kami akan menyebutkannya secara ringkas dan berurutan di sini. Oleh karena 
satu faidah mengandung banyak sekali faidah lagi, maka seharusnya faidah- 
faidah tersebut bisa dihitung lebih dari seratus. Faidah-faidah itu akan 
dijelaskan secara ringkas sebagai berikut. ١ 
1. Dzikir mengusir setan sekaligus mematahkan kekuatannya. 

Dzikir menyebabkan keridhaan Allah Subhaanahu wata'ala. 

Dzikir menjauhkan kegelisahan dan kesedihan hati. 

Dzikir melapangkan dan menggembirakan hati. 

Dzikir menguatkan jasmani dan ruhani. 

Dzikir membuat wajah dan hati bercahaya. 

Dzikir menarik rezeki. 

Ahli dzikir akan mendapatkan pakaian kewibawaan dan keanggunan. 

Dengan melihatnya, orang akan merasa gentar dan merasakan 

kedamaian. 

9. Dzikir menimbulkan cinta kepada Allah Subhaanahu wata'ala. Cinta 
kepada Allah Subhaanahu wata'ala adalah ruh Islam, asas agama, juga 
sumber kebahagiaan dan keselamatan. Barangsiapa ingin mencapai cinta 
sejati kepada Allah Subhaanahu wata'ala, perbanyaklah dzikir. 
Sebagaimana membaca dan mengulang-ulang itu pintu ilmu, maka dzikir 
adalah pintu cinta kepada Allah Subhaanahu wata'ala. 

10. Dzikir membuahkan muragabah (merasa dilihat oleh Allah Subhaanahu 
wata'ala), sehingga mengantarkan kita kepada derajat ihsan. Dengan 
ihsan seseorang seakan-akan melihat Allah Subhaanahu wata'ala dalam 
ibadahnya (inilah tujuan terakhir para ahli tasawwuf). 


11. -Dzikir menuntun seseorang untuk kembali kepada Allah Subhaanahu 
wata'ala, membawa seseorang berserah diri kepada Allah Subhaanahu 
wata'ala, sehingga secara bertahap-tahap dia akan menjadikan Allah 
Subhaanahu wata'ala sebagai tempat berlindung dalam segala urusan. 

12. Dzikir mendekatkan seseorang kepada Allah Subhaanahu wata'ala. 
Sejauhmana seseorang memperbanyak dzikrullah, sejauh itulah ia dapat 
dekat dengan Allah Subhaanahu wata'ala. Sejauhmana ia melalaikan 


ND UPN 


SE Man 8 ف‎ 


5 


Kitab Fadhilah Dzikir 


dzikrullah, sejauh itulah ia jauh dari Allah Subhaanahu wata'ala. 

Dzikir membuka pintu ma'rifatullah. 

Dzikir akan memasukkan ke dalam hati rasa kehebatan dan keagungan 
Allah Subhaanahu wata'ala dan melahirkan gairah untuk mendekatkan 
diri kepada-Nya. 

Dzikir menyebabkan seseorang diingat (disayangi) oleh Allah Subhaanahu 


wata'ala, sebagaimana firman-Nya: 
3243 $ 2 
قاذ كرون أذ كزكم...ن‎ 


“Maka ingatlah kamu kepada-Ku, niscaya Aku (akan) ingat kepadamu.” 
(Q.S. Al-Baqarah: 152) 


Dan dalam hadits disebutkan: 


“Barangsiapa mengingat-Ku dalam dirinya, maka Aku akan 
mengingatnya dalam diri-Ku.” 

Ayat dan hadits di atas telah ditulis, penjelasannya di lembaran 
sebelumnya. Dengan satu fadhilah ini saja cukuplah kehormatan dan 
kemuliaan dzikrullah, apalagi masih banyak fadhilah lainnya. 

Dzikir menghidupkan hati. Imam Tagiyyuddin Rahmatullah “alaih berkata, 
“Pengaruh dzikir terhadap hati seperti pengaruh air terhadap ikan.” 
Dapat dibayangkan, apakah ikan dapat hidup tanpa air? 

Dzikir adalah makanan hati dan ruh. Jika keduanya tidak mendapat 
makanan tersebut, ibaratnya seperti badan yang tidak mendapatkan 
makanan. 

Dzikir membersihkan hati dari karat, sebagaimana disebutkan dalam 
hadits, “Segala sesuatu itu akan berkarat. Karat hati adalah hawa nafsu 
dan lalai, dan pembersihnya adalah dzikir.” 

Dzikir menjauhkan diri dari kelemahan dan kesalahan. 

Dzikir menghindarkan hati dari rasa jauh dengan Allah Subhaanahu 
wata'ala dan akan menimbulkan rasa akrab kepada Allah Subhaanahu 
wata'ala. 

Jika seseorang berdzikir kepada Allah Subhaanahu wata'ala, maka dzikir 
tersebut akan menyebut-nyebut namanya di empat penjuru Arsy, 
sebagaimana disebutkan di dalam Bab Ketiga Pasal 2 Hadits Ke-17 yang 
akan datang. 

Jika seseorang mengingat Allah Subhaanahu wata'ala ketika lapang, 
maka Allah Subhaanahu wata'ala akan mengingatnya (menolongnya) 
ketika tertimpa musibah. 

Dzikir adalah penyelamat dari adzab Allah Subhaanahu wata'ala. 


Dzikir menyebabkan turunnya sakinah dan rahmat. Para malaikat 


440 


13. 
14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


19. 
20. 


21. 


22. 


23. 
24. 


Keutamaan Dzikir Secara Umum 1 


mengerumuni orang yang berdzikir sebagaimana disebutkan dalam 
Hadits Ke-8. 


Dengan dzikir, lidah seseorang terjauh dari ucapan-ucapan dosa seperti 
ghibah, memaki, berbohong, berbicara kotor, dan sia-sia. Sesuai dengan 
kenyataan, orang yang sibuk berdzikir akan selamat dari perilaku 
tersebut. Sebaliknya, lidah yang tidak biasa berdzikir akan mudah 
terjerumus ke dalam perilaku tercela tersebut. 


Majelis dzikir adalah majelis malaikat. Majelis lalai dan sia-sia adalah 
majelis setan. Setiap orang menyukai apa yang sesuai dengan sifatnya 
(orang yang suka dzikir sifatnya mirip dengan malaikat, orang yang tidak 
suka dzikir sifatnya mirip dengan setan). i 


Dengan dzikir seseorang akan beruntung, demikian juga orang-orang 
yang bersamanya. Sebaliknya, orang yang terjerumus dalam kelalaian, dia 
akan celaka dan mencelakakan orang-orang yang bersamanya. 


Pada Hari Kiamat, orang yang berdzikir kepada Allah Subhaanahu 
wata'ala akan selamat dari bencana dan penyesalan. Sebuah hadits 
menyebutkan bahwa setiap majelis yang kosong dari dzikir menyebabkan 
penyesalan dan kerugian pada Hari Kiamat. 

Pada Hari Kiamat, orang yang berdzikir kepada Allah Subhaanahu 
wata'ala dengan menyendiri dan menangis akan mendapat naungan di 
bawah Arsy Ilahi, ketika seluruh manusia sedang dihisab dalam keadaan 
panas yang sangat menyiksa. 

Ahli dzikir akan mendapat karunia melebihi orang yang berdoa. Sebuah 
hadits menyatakan, “Barangsiapa sibuk berdzikir sehingga tidak sempat 
berdoa, maka ia diberi sesuatu yang lebih baik daripada orang yang 
berdoa.” 


Meskipun dzikir ibadah yang mudah, dzikir lebih utama dari seluruh 
ibadah, karena menggerakkan lisan lebih mudah daripada menggerakkan 
anggota badan yang lain. 


Dzikir adalah tanaman surga, sebagaimana telah disebutkan di Bab Ketiga 
Pasal 2 Hadits Ke-4. 


Tidak ada janji karunia dan ampunan yang diberikan Allah Subhaanahu 
wata'ala melebihi janji karena dzikir. Sebuah hadits menyatakan, 
“Barangsiapa dalam sehari membaca: 
1 ud ع‎ NT م وساب واس وو و و‎ OE 
Sa BI الد وهو‎ GUN TE Ate YAN 
seratus kali, maka Allah Subhaanahu wata'ala akan memberinya pahala 
seperti pahala memerdekakan sepuluh orang hamba sahaya, dituliskan 
dalam catatan amalnya seratus kebaikan, dihapuskan darinya seratus 
keburukan, dan ia akan dijaga hingga sore hari dari segala gangguan 
setan. Tiada orang yang lebih baik darinya kecuali orang yang membaca 
lebih banyak dari itu. Banyak lagi hadits yang menyatakan bahwa dzikir 
adalah amal yang paling utama (di antara hadits-hadits tersebut, banyak 
€ = 


25. 


26. 


27. 


28. 


29. 


30. 


31. 


32. 


33. 


O T Mp 


Kitab Fadhilah Dzikir 


yang telah dituliskan di dalam kitab ini). 


Orang yang selalu membiasakan dirinya berdzikir akan terhindar dari 
bahaya lupa diri. Sedangkan lupa diri dapat menjadikan seseorang itu 
celaka di dunia dan di akhirat. Sebab, melupakan Allah Subhaanahu 
wata'ala adalah penyebab melupakan diri dan melupakan seluruh 
kemaslahatannya, sebagaimana firman Allah Subhaanahu wata'ala: 

P, 


ta ۶ Pas $ 1 و‎ TA DAR 
EE MESA TEER] EA HAH KERATAN PRESA 


“Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah 


Subhaanahu wata'ala, maka Allah Subhaanahu wata'ala menjadikan 
mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang 
fasik.” (Q.S. Al-Hasyr: 19) 

Jika seseorang melupakan dirinya sendiri, ia akan melalaikan maslahat 
pribadinya, dan ini akan menyebabkan kehancuran dirinya sendiri seperti 
seseorang yang memiliki sawah atau kebun, lalu ia lupa dan tidak 
mempedulikannya. Maka tidak heran jika sawah dan kebunnya menjadi 
rusak dan tidak memberi keuntungan apa pun kepadanya. Seseorang 
akan selamat dari hal itu, jika ia selalu menyibukkan lidahnya dengan 
dzikir. Dzikir akan menjadi kecintaannya seperti air ketika sangat haus, 
dan makanan ketika sangat lapar, serta tempat dan pakaian ketika sangat 
panas dan dingin. Demikian pula dzikrullah sangat diperlukan lebih dari 
hal-hal tersebut. Jika tidak ada keperluan-keperluan tersebut, akan 
binasalah tubuh seseorang. Begitu juga, kalau tidak ada dzikir akan 
hancurlah ruh dan hati seseorang. Kehancuran ruh adalah lebih 
berbahaya dari kehancuran jasad. 


Dzikir selalu meninggikan derajat seseorang, baik di tempat tidurnya, di 
pasar, pada saat sehat, saat sakit, atau ketika dalam kelezatan dan 
kenikmatan. Tidak ada satu perkara pun yang dapat menyebabkan 
kenaikan derajat setiap waktu kecuali dzikir, sehingga seseorang yang 
hatinya telah dipenuhi oleh nur dzikir, saat tidur pun akan lebih baik 
daripada orang yang bangun malam tetapi lalai. 


(Amalan yang disertai dengan dzikir akan menghasilkan nur). Nur dzikir 
tersebut akan selalu menyertainya di dunia dan di kubur. Di akhirat, nur 
itu akan berjalan di depannya ketika melintasi shirat, sebagaimana firman 
Allah Subhaanahu wata'ala: 


0-4 
ra > 


ud rae Ena 27 Teten f كام دو‎ ERA 
SEN KAS يفف النَا‎ EN KA at BL ANG TE 
SE Ms 7 


“Dan apakah orang yang sudah mati (sesat) kemudian Kami 
menghidupkannya (menjadikannya seorang muslim) dan Kami 
memberinya cahaya, yang dengan cahaya itu ia dapat berjalan di tengah- 
tengah manusia (cahaya itu senantiasa bersamanya), seperti orang yang 
berada dalam nelap aulita yang sekali-kali ia tidak mungkin keluar 


442 


34. 


35. 


36. 


Keutamaan Dzikir Secara Umum 3 


darinya?” (O.S. Al-An'aam: 122) 

Golongan pertama dalam ayat tersebut ialah Kaum Mukgrinin yang 
beriman kepada Allah Subhaanahu wata'ala. Ia akan bercahaya karena 
cintanya kepada Allah Subhaanahu wata'ala, makrifatnya kepada Allah 
Subhaanahu wata'ala, dan dzikirnya kepada Allah Subhaanahu wata'ala. 
Sedangkan golongan kedua ialah orang-orang yang tidak memiliki semua 
itu. Pada hakikatnya, nur tadi sangat berharga. Dengan nur tersebut 
seseorang akan mendapatkan kesuksesan sejati. Oleh sebab itu, Baginda 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam selalu berdoa denganesungguh- 
sungguh agar setiap sendi dan anggota tubuhnya diberikan cahaya. 
Banyak riwayat yang menyebutkan mengenai doa-doa beliau dalam hal 
ini, di antaranya adalah: 


“Ya Allah, berikanlah nur pada dagingku, nur pada tulang-tulangku dan 
nur pada hatiku, nur pada urat-uratku, nur pada rambutku, nur pada 
kulitku, nur pada mataku, nur pada telingaku, nur dari arah atasku, nur 
dari arah bawahku, nur dari arah kananku, nur dari arah kiriku dan nur 
dari arah depanku serta nur dari belakangku, dan berikanlah nur dalam 
diriku dan jadikanlah diriku sebagai nur.” 


Sebanyak mana amalan yang dibuat oleh seseorang, sebanyak itu pula 
nur (cahaya) yang ia dapatkan. Bahkan ada sebagian orang yang karena 
amal baiknya, nurnya seperti sinar matahari. Pada Hari Kiamat, wajahnya 
akan bersinar seperti itu. 


Dzikir adalah asas ilmu tasawwuf dan amalan para sufi. Barangsiapa 
terbuka pintu dzikirnya, akan terbuka pula baginya pintu menuju Allah 
Subhaanahu wata'ala. Barangsiapa telah mencapai Allah Subhaanahu 
wata'ala, maka apa pun yang ia inginkan akan ia dapatkan, karena Allah 
Subhaanahu wata'ala mempunyai segalanya. 


Di dalam hati manusia terdapat sebuah ruang yang tidak akan bisa 
terpuaskan kecuali dengan dzikir. Ketika dzikir telah menguasai hati, 
maka tidak hanya ruang hati yang akan terpuaskan. Ia akan menjadi kaya 
meskipun tanpa harta, menjadi terhormat walaupun tanpa pengikut dan 
keluarga, dan menjadi penguasa walaupun tanpa kerajaan. Sebaliknya, 
orang yang lalai dari berdzikir, meskipun ia banyak memiliki harta, 
keluarga, dan kekuasaan, ia tetap akan berada dalam kehinaan. 


Dzikir dapat menyatukan yang terpisah dan memisahkan yang bersatu, 
mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Menyatukan yang 
terpisah maksudnya, hati seseorang yang sedih, risau, pikiran yang tidak. 
tahu ke mana tujuannya, disatukan dalam ketenangan dan ketenteraman. 
Memisahkan yang bersatu maksudnya, seseorang yang bersatu dengan 
nikmatnya dosa akan dipisahkan, dan pasukan setan yang menuntunnya 
pun akan dipisahkan. Akhirat yang jauh akan terasa dekat, dan dunia yang 
dekat akan terasa jauh. 


Dzikir membangunkan hati seseorang yang sedang tidur dan 


< 


37. 


38. 


39. 


40. 


Kitab Fadhilah Dzikir 5 


menyadarkan hati yang sedang lalai. Apabila hati seseorang tertidur, ia 
akan mengalami kerugian demi kerugian. 


Dzikir diibaratkan seperti sebuah pohon yang buahnya adalah 
ma'rifatullah. Para ahli tasawwuf memberi istilah “menghasilkan buah 
ahwal dan magamat' (derajat-derajat keimanan). Semakin banyak 
seseorang berdzikir, semakin kuat akar pohon tersebut. Semakin kuat 
akarnya, bertambah banyak pula buahnya. 


Dzikir mendekatkan seseorang kepada Allah Subhaanahu wata'ala, yaitu 
Dzat yang selalu ia sebut-sebut, sehingga ia akan mendapatkan derajat 
ma'iyatullah (kebersamaan dengan Allah Subhaanahu wata'ala) 
sebagaimana firman-Nya: 


Pang LAN 


“Sesunguhnya Allah beserta orang-orang yang wa se An-Nahl: 
128) 


Disebutkan dalam sebuah hadits: 


“Cara setara 
Sel 
“Aku akan bersama hamba-Ku selama ia berdzikir kepada-Ku.” 
Allah Subhaanahu wata'ala berfirman dalam Hadits Qudsi, “Orang yang 
berdzikir kepada-Ku ialah orang-Ku, dan Aku tidak akan menjauhkan 
dirinya dari rahmat-Ku. Jika ia bertaubat atas dosa-dosanya, Aku akan 
mencintainya. Jika ia tidak bertaubat atas dosa-dosanya, Aku akan 
menjadi thabibnya, sehingga ia akan Kuberi kesusahan demi kesusahan, 
agar ia bersih dari dosa-dosanya.” Jelasnya, dengan dzikir Allah 
Subhaanahu wata'ala akan selalu menyertainya. 
Yang dimaksud 'Allah Subhaanahu wata'ala akan selalu menyertainya' 
adalah kebersamaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata dan 
tidak dapat dilukiskan dengan tulisan. Hanya orang-orang yang telah 
mendapatkannya sajalah yang dapat merasakan kelezatannya. 


Wan La | 
“Ya Allah, berikanlah kepadaku sedikit darinya.” 


Pahala dzikir menyamai pahala memerdekakan hamba sahaya, juga 
menyamai pahala infak dan jihad fi sabilillah (riwayat-riwayat yang 
menjelaskan hal ini telah banyak disebutkan sebelumnya dan akan 
disebutkan juga kemudian). 


Dzikir adalah akar syukur. Barangsiapa tidak berdzikir kepada Allah 
Subhaanahu wata'ala, niscaya ia tidak akan mampu bersyukur. Sebuah 
hadits menyebutkan bahwa Nabi Musa Alaihis salam' berkata kepada 
Allah Subhaanahu wata'ala, Ya Allah, Engkau telah banyak memberi 
kebaikan kepadaku, maka beritahukanlah kepadaku bagaimanakah cara 
aku mensyukurinya.” Allah Subhaanahu wata'ala berfirman, “Sebanyak 


444 


41. 


42. 


43, 


Keutamaan Dzikir Secara Umum 445 


mana kamu mengingat-Ku, maka sebanyak itulah syukurmu kepada-Ku.” 
Di lain riwayat disebutkan, bahwa Nabi Musa Alaihis salam berkata, “Ya 
Allah, bagaimana kami dapat bersyukur sesuai dengan keagungan-Mu?” 
Allah Subhaanahu wata'ala berfirman, “Hendaknya lidahmu senantiasa 
basah dengan berdzikir.” 4 
Orang yang ahli dzikir lebih mulia di sisi Allah Subhaanahu wata'ala 
daripada ahli amal, sebab puncak ketakwaan ialah surga, sedangkan 
puncak dzikir ialah ma'iyyatullah, yaitu kebersamaan dengan Allah 
Subhaanahu wata'ala. 

Di dalam hati manusia terdapat satu macam kekerasan yang sulit 
dilunakkan kecuali dengan dzikrullah. 

Dzikir adalah obat bagi penyakit-penyakit hati. 

Dzikir akan mendekatkan seseorang kepada Allah Subhaanahu wata'ala, 
dan melalaikannya akan menjauhkannya dengan Allah Subhaanahu 
wata'ala. | 

Tidak ada sesuatu pun yang dapat menarik nikmat Allah Subhaanahu 
wata'ala dan menolak adzab yang sebanding dengan dzikrullah. 

Orang yang selalu berdzikir akan selalu dicucuri rahmat-Nya, dan para 
malaikat akan selalu mendoakannya. 

Barangsiapa menghendaki kenikmatan duduk di taman-taman surga, 
sedangkan ia masih hidup di dunia, hendaklah ia duduk di majelis-majelis 
dzikir, karena majelis-majelis dzikir adalah taman-taman surga. 

Majelis dzikir adalah majelis para malaikat (sebagaimana telah disebutkan 
di dalam hadits-hadits yang telah lalu). 

Allah Subhaanahu wata'ala membanggakan orang-orang yang selalu 
berdzikir di dalam majelis para malaikat. 1 
Orang yang selalu berdzikir akan masuk surga dengan tersenyum- 
senyum. ; 
Seluruh amalan adalah sarana untuk berdzikir kepada Allah Subhaanahu 
wata'a. 

Amalan yang paling utama adalah amalan yang paling banyak disertai 
dengan dzikrullah di dalamnya. Puasa yang paling utama ialah puasa yang 
paling banyak disertai dzikrullah di dalamnya. Haji yang paling utama 
ialah haji yang paling banyak disertai dzikrullah di dalamnya. Begitu pula 
jihad dan amal-amal lain. 

Dzikir menempati kedudukan ibadah-ibadah nafi! (sunnah). Sebagaimana 
diriwayatkan dalam sebuah hadits, bahwa serombongan orang-orang 
miskin telah datang dan mengadu kepada Baginda Rasulullah Shallallahu 
“alaihi wasallam. Mereka berkata, “Ya Rasulullah, orang-orang kaya telah 
memborong banyak pahala dengan harta mereka. Mereka shalat dan 
berpuasa sebagaimana kami shalat dan berpuasa. Akan tetapi, dengan 
harta mereka, mereka mampu melebihi kami dengan mengerjakan 


3 


45. 


46. 


47. 


48. 


49. 


50. 


51. 


52. 


53. 


54. 


. 55. 


56. 


57. 


Kitab Fadhilah Dzikir 


amalan haji, umrah, jihad, dan sebagainya.” Lalu Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda kepada mereka, “Maukah kalian 
kuberitahukan suatu amalan yang tidak akan terkejar oleh mereka, 
kecuali jika mereka mengamalkan seperti yang kamu amalkan?” Beliau 
bersabda, “Hendaklah setiap ba'da shalat membaca: 

FA MAh ai a 


PA 
” 


(diterangkan dalam Bab Ketiga Pasal 2 Hadits Ke-7 yang akan datang). 
Dengan hadits di atas, Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam 
menyatakan bahwa dzikir menempati kedudukan haji, umrah, jihad, dan 
semua ibadah. 

Dzikir sangat membantu ibadah-ibadah lain. Dengan memperbanyak 
dzikir, setiap ibadah akan menjadi sesuatu yang dicintai dan mulai terasa 
kelezatannya. Tidak ada lagi kesusahan dan beban dalam 
menjalankannya. 

Dengan berdzikir setiap kesusahan akan menjadi mudah, dan setiap 
kesulitan akan ada jalan keluarnya. Setiap beban akan menjadi ringan, 
dan Allah Subhaanahu wata'ala akan menghilangkan setiap musibah. 
Dzikir menghilangkan rasa takut dan mengubahnya menjadi ketenangan. 
Salah satu usaha khusus untuk menghilangkan rasa takut adalah dengan 


146 


58. 


59. 


60. 


` dzikir. Dzikir akan menimbulkan pengaruh khusus. Sejauhmana seseðrang 


memperbanyak dzikirnya, maka sejauh itulah ia akan mencapai 
ketenangan serta ketenteraman, dan rasa takut akan hilang. 


Dengan berdzikir, seseorang akan memperoleh kekuatan khusus. Dengan 
kekuatan khusus itu, ia akan bisa melakukan suatu amal yang 
kelihatannya sulit. Suatu ketika, karena beban berat dalam menggiling 
gandum dan pekerjaan sehari-hari, Sayyidatina Fathimah Radhiyallahu 
‘anha meminta hamba sahaya kepada Baginda Rasulullah Shallallahu 
“alaihi wasallam. Namun, beliau menyuruhnya agar membaca 
Subhannallah 33 kali, Alhamdullilah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali sebelum 
tidur. Beliau bersabda, “Ini lebih baik daripada hamba sahaya yang kamu 
minta.” 


Kelak di akhirat orang-orang yang beramal akan saling berlomba. Ahli 
dzikirlah yang akan terdepan. Umar Maula Ghufrah Rahmatullah “alaih, 
berkata, “Pada Hari Kiamat, ketika berlangsung pembagian pahala atas 
setiap amal manusia, banyak orang yang akan menyesal. Mereka berkata 
kepada diri mereka sendiri, “Mengapa aku tidak berusaha menjaga dzikir, 
amalan yang termudah untuk dikerjakan?” 

Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Para mufarrid 
telah mendahului di depan.” Para shahabat Radhiyallahu ‘anhum 
bertanya, “Siapakah mufarrid itu, ya Rasulullah?” Beliau menjawab, 
“Orang yang berdzikir sebanyak-banyaknya. Karena dzikir telah 
menghilangkan beban-beban mereka.” 


61. 


62. 


Keutamaan Dzikir Secara Umum 7 


Ucapan ahli dzikir telah dibenarkan langsung oleh Allah Subhaanahu 
wata'ala. Orang yang telah dinyatakan kebenarannya oleh Allah 
Subhaanahu wata'ala sendiri, tentu tidak akan dibangkitkan ke dalam 
golongan para pembohong pada Hari Kiamat. Sebuah hadits 
menyebutkan, “Apabila seorang hamba mengucapkan, 'Laa ilaaha 
illallahu Allahu Akbar, maka Allah Subhaanahu wata'ala menjawab, 
'Hamba-Ku berkata benar, tiada yang berhak disembah kecuali Aku, dan 
Akulah Yang Maha Besar.” 


Pembangunan di surga biayanya adalah dari berdzikir. Jika seorang 
hamba berhenti dari berdzikir, para malaikat pun akan berhenti 
membangun. Jika dikatakan kepada para malaikat itu, “Mengapa kalian 
berhenti membangun?” Mereka menjawab, “Biaya pembangunannya 
belum datang.” Disebutkan dalam sebuah hadits, “Barangsiapa membaca 
tujuh kali: 


ibá ان اشوا‎ Lan 5-5 sa Mg 37 
akan dibangun baginya sebuah kubah di surga.” 


Dzikir adalah penghalang api neraka. Seseorang yang dimasukkan ke 
dalam neraka karena dosa-dosanya, dzikir akan menjadi penghalang dari 
api neraka. Semakin banyak ia berdzikir, semakin kuat pula penghalang 
tersebut. 


Para malaikat akan beristighfar untuk para ahli dzikir. Diriwayatkan oleh 
Sayyidina Amr bin Ash Radhiyallahu “anhu, “Jika seseorang membaca: 

Gili Host HAJI atau sá SMG maka malaikat akan 
mendoakan, “Ya Allah, ampunilah i ia.” 


Gunung atau tempat yang di atasnya digunakan seseorang untuk 
berdzikir akan merasa bangga. Diriwayatkan bahwa gunung akan saling 
bertanya di antara mereka, “Adakah orang yang berdzikir lewat di 
atasmu?” Jika ada, maka gunung itu akan merasa senang sekali. 

Dengan banyak dzikir berarti seseorang sudah mendapatkan tanda 
kebebasan dari kemunafikan. Sebab, Allah Subhaanahu wata'ala telah 
berfirman: 


A‏ ور 
oý Sab GUN‏ 
“Dan tidaklah mereka (orang-orang munafik) mengingat Allah kecuali‏ 
sedikit.” (O.S. An-Nisaa': 142)‏ 
Ka'ab Akhbar Rahmatullah “alaih berkata, “Barangsiapa memperbanyak‏ 
dzikir, ia akan terbebas dari sifat munafik.”‏ 
Jika dibandingkan, sesungguhnya dzikir memiliki kemanisan dan kelezatan‏ 
khusus yang tidak ada pada amalan lainnya. Jika dzikir hanya memiliki‏ 
keutamaan ini tanpa keutamaan lainnya, hal itu sudah sangat mencukupi.‏ 


Syaikh Malik bin Dinar Rahmatullah “alaih berkata, “Tidak ada kelezatan 
yang dirasakan oleh seseorang melebihi kelezatan dzikrullah.” 


> 


63. 


64. 


65. 


66. 


67. 


68. 


69. 


Kitab Fadhilah Dzikir 


Wajah orang yang selalu berdzikir akan selalu terlihat berseri-seri dan di 
akhirat wajah itu akan bercahaya. 


Barangsiapa selalu memperbanyak dzikrullah ketika di jalan, di rumah, 
atau ketika safar, maka pada Hari Kiamat ia akan memiliki banyak saksi 
yang membelanya. Allah Subhaanahu wata'ala telah menggambarkan 
Hari Kiamat dalam firman-Nya: 


لاو aga‏ “سر لا 5 ” 
obliby‏ 

“Pada hari itu bumi menceritakan kabarnya.” (Q.S. Al-Zalzalah: 4) 
Berkenaan dengan maksud ayat di atas, Baginda Rasulullah Shallallahu 
“alaihi wasallam bersabda kepada para shahabat Radhiyallahu ‘anhum, 
“Tahukah kalian kabar apakah itu?” Para shahabat Radhiyallahu ‘anhum 
menyatakan ketidaktahuannya. Beliau bersabda, “Setiap perbuatan laki- 
laki maupun wanita di muka bumi ini (baik atau buruk) akan diceritakan 
oleh bumi. Bumi akan berkata, ‘Pada saat ini dan itu, orang ini telah 


berbuat ini dan itu di atasku.” Oleh sebab itu, dengan memperbanyak 
dzikir di tempat yang berlainan, akan memperbanyak saksi bagi ahli dzikir. 


Selama lidah sibuk berdzikir, selama itulah ia akan terhindar dari kesia- 
siaan, bohong, ghibah, dan sebagainya, karena lidah tidak akan bisa 
berdiam saja. Lidah akan sibuk dengan berdzikir atau sibuk dengan kesia- 
siaan. Demikian juga hati, jika tidak sibuk dengan mencintai Allah 
Subhaanahu wata'ala, ia akan terkena musibah sibuk mencintai makhluk. 


Setan adalah musuh nyata manusia. Setiap waktu setan menakut-nakuti 
manusia dan menyerangnya dari segala arah. Jika seseorang mempunyai 
banyak musuh yang selalu mengepungnya, tentu setiap musuh mencari 
kesempatan untuk menyerangnya. Tidak ada senjata untuk mencegah 
pasukan setan melebihi dzikrullah. Banyak hadits yang menyebutkan doa- 
doa untuk menjauhkan godaan setan. Jika doa-doa itu dibaca sebelum 
tidur, ia akan dipelihara semalam suntuk. Hafizh Ibnul Qayyim 
Rahmatullah “alaih juga telah banyak menuliskan doa-doa seperti itu. 
Selain itu, dia menuliskan keutamaan bermacam-macam dzikir dan 
keutamaan dzikir secara keseluruhan dalam enam bab. Setelah itu, dia 
menyebutkan doa-doa khusus yang dibaca pada waktu-waktu tertentu di 
dalam 75 pasal. Doa-doa tersebut tidak kami kutip, untuk meringkas kitab 
ini. 

Bagi siapa saja yang mendapat taufik untuk mengamalkan, fadhilah- 


448 
70. 


71. 


72. 


73. 


fadhilah yang disebutkan di atas sudah sangat mencukupi. Sedangkan bagi 
yang belum memperoleh taufik untuk mengamalkan, penjelasan ribuan 
keuntungan pun tidak ada faidahnya. 

2 


Ar nat‏ کو ر و ای ع 
Sadi aa Kae UN) ali‏ 


Tidak ada taufik bagiku, melainkan dengan (pertolongan Allah). Kepada-Nya 


aku bertawakkal dan kepada-Nya aku kembali. 


BAB KEDUA 


KEUTAMAAN KALIMAH THAYYIBAH 


Kalimah Thayyibah juga disebut Kalimah Tauhid. Banyak ayat Al-Our'an 
dan hadits Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam yang menerangkan 
tentang kalimah ini. Mungkin tidak ada penjelasan yang lebih banyak, baik 
dalam Al-Our'an maupun hadits yang melebihi penjelasan tentang kalimah ini. 
Sebab, maksud utama dari seluruh syariat dan diutusnya para nabi Alaihimus 
salam adalah tauhid. 


Di dalam Al-Qur'an, kalimah ini telah disebut dengan berbagai nama, 
misalnya Kalimah Thayyibah (kalimah suci), Gaul Tsabit (perkataan yang tetap, 
tidak akan berubah), Kalimah Tagwa, Magalidussamawati wal ardh (anak 
kunci langit dan bumi), dan sebagainya, yang akan dijelaskan kemudian. Imam 
Ghazali Rahmatullah “alaih di dalam Kitab Ihya” Ulumuddin menerangkan 
bahwa Kalimah Tauhid ialah Kalimah Ikhlas, Kalimah Tagwa, Kalimah 
` Thayyibah, Urwatul Wutsga (tali yang kokoh), Da'watul Haq (ajakan yang 
benar), dan Tsamanul Jannah (harga surga). 


Oleh karena ada berbagai sebutan mengenai kalimah tersebut dalam 
Al-Qur'an, untuk menjelaskannya, bab ini dibagi menjadi tiga pasal. Pasal 1, 
berisi ayat-ayat yang menerangkan maksud Kalimah Thayyibah, walaupun 
kalimah tersebut tidak disebutkan secara langsung. Di dalam pasal ini akan 
banyak disebutkan penjelasan langsung dari Baginda Rasulullah Shallallahu 
“alaihi wasallam dan juga penafsiran dari para shahabat Radhiyallahu ‘anhum. 
Pasal 2, berisi penjelasan ayat-ayat yang menyebutkan secara langsung 
Kalimah Thayyibah Laa ilaaha illallah, atau dengan sedikit perbedaan bentuk, 
misalnya Laa ilaaha illa Huwa. Kalimah tersebut mengandung makna yang 
sama, meskipun berbeda bentuknya. Oleh karena itu, saya tidak akan 
menerjemahkannya, hanya menyebutkan nama surat dan ayatnya. Pasal 3, 
berisi terjemahan-terjemahan hadits mengenai anjuran berdzikir dengan 
kalimah tersebut. 


PASAL1 
AYAT-AYAT YANG MENGANDUNG KALIMAH THAYYIBAH 


Pasal ini menyebutkan ayat-ayat yang mengandung Kalimah Thayyibah 
tidak secara langsung, tetapi secara tersirat. 


Lah PR Tk‏ ا 


450 kitab Fadhilah Dzikir 


Ayat Ke-1 2 


S z 


SAENGGA pa TT E ARRAS GOA CPK ; ‘É ? 525 
A ARTEA TEETE AA len SBI تي‎ 
Zo MAMA Anil د كوي‎ EET و صم درن > و‎ > 

Oh Nga ERA AS RA KS 


“Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan 
Kalimah Thayyibah (kalimah yang suci) seperti pohon yang baik, akarnya 
teguh (menghujam ke dalam bumi) dan cabangnya (menjulang) ke langit, 
pohon itu memberikan buahnya setiap waktu dengan seizin Rabbnya. Allah 
membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia agar mereka 
mengambil pelajaran. Dan perumpamaan kalimah yang buruk (kalimah kufur) 
seperti pohon yang buruk, yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari 
permukaan bumi, tidak ada ketetapan baginya.” (Q.S. Ibrahim: 24-26) 


Faidah 

Sayyidina Ibnu Abbas Radhiyallahu “anhuma berkata, “Kalimah Thayyibah 
yang dimaksud di dalam ayat di atas adalah kalimah syahadat Asyhaduallaa 
ilaaha illallah.” Akarnya berada di hati orang-orang beriman dan cabangnya 
menjulang ke langit, sehingga amalan seorang mukmin itu sampai ke langit. 
Sedangkan yang dimaksud kalimah yang buruk adalah syirik. Dengan syirik, 
tidak ada suatu amalan pun yang akan diterima.” Di dalam riwayat lain, 
Sayyidina Ibnu Abbas Radhiyallahu “anhuma berkata, “Maksud memberikan 
buahnya setiap waktu adalah mengingat Allah Subhaanahu wata'ala setiap 
waktu, siang dan malam.” 


Syaikh Qatadah Rahmatullah “alaih meriwayatkan, seseorang bertanya 
kepada Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam, “Ya Rasulullah, orang- 
orang kaya telah memborong pahala (dengan menginfakkan hartanya).” Beliau 
bersabda, “Jawablah dengan benar, jika seseorang menumpuk hartanya ke 
atas, apakah harta itu dapat mencapai langit? Aku beritahukan kepada kalian 
sesuatu yang akarnya menghujam ke bumi dan cabang-cabangnya menjulang 
ke langit. Setiap selesai shalat, bacalah sepuluh kali: 


Tabah‏ ےو روو ےا ا ووا 
AA KN‏ البو 


Inilah yang akarnya menghujam ke bumi dan cabangnya menjulang ke langit.” 


Ayat Ke-2 
z 0 ve Z Fitar ar E 1 04 4 Ns مو‎ 
...هح‎ KAN II الب‎ ENI IA جريا‎ Kalla Fa NEO 


“Barangsiapa menghendaki kemuliaan, maka hanya bagi Allah sajalah 
kemuliaan itu semuanya (maka carilah kemuliaan hanya dari Allah). 
Kepada-Nyalah naik kalimah-kalimah yang baik dan juga Allah akan 
menaikkan amal yang shalih.” (O.S. Faathir: 10) 


Keutamaan Kalimah Thayyibah 451 


Faidah 

Sebagian besar ahli tafsir mengatakan bahwa maksud 'kalimah-kalimah 
yang baik” di sini adalah Laa ilaaha illallah. Sebagian ulama ada yang 
mengatakan bahwa maksudnya ialah Kalimah-Kalimah Tasbih, sebagaimana 
akan diterangkan kemudian dalam Bab II. 


Ayat Ke-3 
orf Au 3 وس‎ NATE 
NA NAK متكت رَبك‎ 


“Telah sempurnalah kalimah Rabbmu, sebagai kalimah yang benar dan adil.” 
(Q.S. Al-An'aam: 115) 


Faidah 

Sayyidina Anas Radhiyallahu “anhu berkata, Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Yang dimaksud dengan “kalimah 
Rabbmu' di sini adalah kalimah Lag ilaaha illaallah.” Dan sebagian besar ahli 
tafsir berpendapat bahwa maksud 'kalimah Rabbmu' ialah firman-firman Allah 
(yang pembahasan intinya adalah kalimah Laa ilaaha illaallah). 


Ayat Ke-4 
الله‎ Org iY وفي‎ EM GAN فى‎ eÉ JL IT SAI اله‎ Era 


tes P‏ س 
SAKA Yak;‏ 
“Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman dengan ucapan yang‏ 
teguh (Kalimah Thayyibah) dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dan Allah‏ 
menyesatkan orang-orang yang zhalim dan Dia berbuat apa yang Dia‏ 
kehendaki (sesuai dengan kebijaksanaan-Nya).” (Q.S. Ibrahim: 27)‏ 


Faidah : 

Dari Sayyidina Barra’ Radhiyallahu “anhu, Baginda Rasulullah Shallallahu 
“alaihi wasallam bersabda, “Yang dimaksud dengan 'ucapan yang teguh' dalam 
ayat di atas adalah apabila seorang muslim di dalam kuburnya ditanya, 
kemudian ia menjawab dengan bersaksi, “Lag ilaaha illallah Muhammadur 
Rasulullah.” 


Sayyidatina Aisyah Radhiyallahu ‘anha berkata, “Maksud ayat di atas ialah 
jawaban terhadap pertanyaan di dalam kubur.” Sayyidina Ibnu Abbas 
Radhiyallahu “anhuma berkata, “Ketika seorang muslim hampir meninggal 
dunia, para malaikat akan datang dan memberi salam kepadanya. Mereka 
memberi kabar gembira tentang surga. Ketika ia telah wafat, para malaikat 
akan menyertainya dalam shalat jenazahnya. Ketika ia sudah dikubur, para 
malaikat akan mendudukkannya dan terjadilah tanya jawab, yang salah satu 
pertanyaannya adalah, “Apa keyakinanmu?” Maka ia akan mengucapkan, 
“Asyhadu anlaa ilaaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.” 
inilah maksud ayat di atas. 

Sayyidina Abu Qatadah Radhiyallahu “anhu berkata, “Maksud ucapan 


yang teguh di dunia adalah “Laa ilaaha illallah', sedangkan maksud ucapan 
> 


452 Kitab Fadhilah Dzikir 


yang teguh di akhirat adalah jawaban-jawaban pertanyaan kubur.” Seperti ini 
juga pendapat dari Syaikh Thawus Rahmatullah ‘alaih. 


Ayat Ke-5 
ATP PN 
فيو‎ am PA 23 من ُو‎ MAAN له دعو‎ 
OLES Sinta بيغ‎ PAYA KAR 


“Hanya bagi Allah Ka ajakan yang benar. Dan berhala-berhala yang 
mereka sembah selain Allah tidak dapat memperkenankan sesuatu pun bagi 
mereka, melainkan seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya 
ke dalam air supaya air sampai ke mulutnya, padahal air tidak sampai (dengan 
sendirinya) ke mulutnya. Dan ajakan orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia 
belaka.” (O.S. Ar-Ra'd: 14) 
Faidah | 

Sayyidina Ali Radhiyallahu “anhu berkata, “Maksud da'watul-hag ialah 
bertauhid atas Laa ilaaha illallah.” Sayyidina Ibnu Abbas Radhiyallahu 
'anhuma berkata, “Maksud da'watul-hag ialah syahadat Laa ilaaha illallah.” 
Demikian juga pendapat shahabat- shahabat yang lain. 


Ayat Ke-6 
Chad tiy Aa Kena e 
منت‎ yk ES a Tan ana 


“(Hai Muhammad), katakanlah, “Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang. اد‎ 
suatu kalimah (ketetapan) yang sama antara kami dan kamu, bahwa tidak 
ada yang berhak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia 
dengan sesuatu apa pun, dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian 
yang lain sebagai sesembahan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka 
katakanlah kepada mereka: Saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang 
yang berserah diri (kepada Allah)!” (Q.S. Ali “Imran: 64) 


Faidah 

Ayat di atas menjelaskan bahwa kalimah yang dimaksud adalah Kalimah 
Tauhid atau Kalimah Thayyibah. Syaikh Abul Aliyah dan Syaikh Mujahid 
Rahmatullah “alaihima berkata, “Yang dimaksud dengan kalimah tersebut 
adalah Laa ilaaha illallah.” 


Ayat kes Ja 
fiko 2 pa انكر‎ os; ida Dn 
aab لفت اليل‎ MAMA 


“(Wahai Umat Muhammad), “Kamu adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan 
untuk manusia, kamu menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari 
kemunkaran dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, itu lebih 


Keutamaan Kalimah Thayyibah 453 


baik bagi mereka: di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan 
mereka itu orang-orang fasik (kafir).””(Q.S. Ali “Imran: 110) 
Faidah 

Sayyidina Ibnu Abbas Radhiyallahu 'anhuma berkata, “Yang dimaksud 
dengan menyuruh kepada yang ma'ruf adalah bersaksi atas Laa ilaaha illallah 
dan mengakui semua hukum Allah Subhaanahu wata'ala serta mengakui 
bahwa Laa ilaaha illallah adalah sesuatu yang paling baik dan utama.” 


Ayat Ke-8 5 
PAN TI نس نك سراي‎ Ra NGANG SAN AE (EN NIN A 
ig YAI Ga IG Sur 
5 , 


ONSU 
“Dan (wahai Muhammad), Dirikanlah shalat itu pada kedua tepi siang (pagi 
dan petang) dan sebagian dari malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan 
yang baik itu menghapuskan perbuatan-perbuatan yang buruk (dosa). Itu 
adalah peringatan bagi orang-orang yang (mau) ingat.” (O.S. Huud: 114) 


Faidah 

Penjelasan mengenai tafsir ayat di atas telah banyak dikutip di dalam 
hadits-hadits. Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam pun telah 
menjelaskan ayat ini dengan sabdanya, “Amal kebaikan akan menghapus 
keburukan dari catatan amal. Sayyidina Abu Dzar Radhiyallahu “anhu berkata, 
“Suatu ketika aku berkata kepada Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi 
.wasallam, Ya Rasulullah, nasihatilah aku.” Beliau bersabda, 'Takutlah kepada 
Allah Subhaanahu wata'ala. Apabila engkau melakukan keburukan, 
bersegeralah melakukan kebaikan, agar menjadi pengimbang dan keburukan 
itu akan terhapus.' Lalu aku bertanya, “Apakah mengucapkan dan mewiridkan 
Laa ilaaha illallah termasuk kebaikan? Beliau menjawab, Itu adalah kebaikan 
yang paling utama.” 

Sayyidina Anas Radhiyallahu “anhu mengatakan bahwa Baginda 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Barangsiapa sibuk 
membaca Laa ilaaha illallah pada siang atau malam hari, maka akan 
dihapuskan dosa-dosa dari catatan amalnya.” 


Ayat Ke-9 
ورو‎ LAN | ا‎ 2 211 7 = Ya ار رو ?27 5 و‎ 4 
PP KANG ESA عن‎ KA Yi diah sa) 


“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebaikan, 
memberi kaum kerabat, melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan 
kezhaliman. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu mengambil 
pelajaran.” (Q.S. An-Nahl: 90) 

Faidah 


Terdapat banyak perbedaan keterangan mengenai makna “adil” di dalam 
> 


454 Kitab Fadhilah Dzikir 


kitab-kitab tafsir. Sayyidina Ibnu Abbas Radhiyallahu ‘anhuma berkata, “Yang 
dimaksud “adil adalah berikrar dengan kalimah Laa ilaaha illallah. Sedangkan 
yang dimaksud “berbuat kebaikan' adalah menunaikan segala kewajiban.” 


Ayat Ke-10. 
KS saka KUR SI يُصْلِحُ‎ Os IP ل‎ ahi 135 AG Ga de 
z 5 3163 و‎ s 
okaiis Arau 


“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah ja Allah dan D 
perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amalanmu dan 
mengampuni dosa-dosamu. Dan barangsiapa menaati Allah dan Rasul-Nya, 
maka sungguh ia telah mendapat keberuntungan yang besar.” (Q.S. Al-Ahzab: 
70-71) 
Faidah 

Sayyidina Abdullah bin Abbas Radhiyallahu “anhuma dan Syaikh Ikrimah 
Rahmatullah “alaih berkata, “Maksud ucapkanlah perkataan yang benar 
adalah ucapkanlah selalu Laa ilaaha illallah.” Dalam sebuah hadits 
diriwayatkan bahwa ada tiga amalan yang paling kuat, yaitu: . 


1. Mengingat Allah Subhaanahu wata'ala setiap saat (ketika susah atau 
suka, sempit atau lapang). 


Berlaku adil terhadap diri sendiri (bukan menekankan keadilan kepada 
orang lain saja, tetapi untuk diri sendiri tidak). 


3. Membantu saudara dengan harta. 
Ayat e21 2 
g 3 
JA H KE WI م كور ب ف وك‎ 2303 163 La. 2 
Bebi ah [ENYA AKAN مون‎ ABANG KALIAN ؤر عبار‎ 


oi 5 ah 
“Maka sampaikanlah berita gembira itu kepada hamba-hamba-Ku, yaitu 
orang-orang yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang terbaik 
di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah 
dan mereka itulah orang-orang yang berakal.” (O.S. Az-Zumar: 17-18) 


Faidah 

Sayyidina Ibnu Umar Radhiyallahu “anhuma berkata, “Sa'id bin Zaid, Abu 
Dzar Al-Ghifari, dan Salman Al-Farisi Radhiyallahu “anhum, ketiganya selalu 
membaca kalimah Laa ilaaha illallah sejak zaman jahiliyah. Inilah yang 
dimaksud dengan Ahsanul Gaul (perkataan yang terbaik) dalam ayat di atas.” 


Sayyidina Zaid bin Aslam Radhiyallahu “anhu juga meriwayatkan bahwa 
ayat ini turun mengenai tiga orang yang sejak zaman jahiliyah selalu membaca 
kalimah Laa ilaaha illallah, yaitu: Sayyidina Zaid bin Amr bin Nufail, Sayyidir.a 
Abu Dzar Al-Ghifari, dan Sayyidina Salman Al-Farisi Radhiyallahu ‘anhum. 


P 


Keutamaan Kalimah Thayyibah 455 
Ayat Ke-12 
g 2y z 
“nh w ساو‎ CEEA كيه سس و ووو‎ 5 A Pai 
ذلك‎ aii Ke BA لَهُمْ‎ GA MUI uduk sh 
3 $ = s <1% 3 0 D x 1 وا‎ 
5 z3 داعو ورم‎ > z 5 مدو‎ ge رفس ور‎ IB NING 
الى‎ reh AA الى‎ Il حَنْهُمْ‎ AL SANA) Oam جَدَاءٌ‎ 
کاو سوس أو م‎ 
DOA 


“Dan orang yang datang dengan membawa kebenaran (dari Allah 
Subhaanahu wata'ala) dan orang yang membenarkannya, mereka itulah 
orang-orang yang bertakwa. Mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan 
di sisi Rabb mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang berbuat baik, 
agar Allah menutupi (mengampuni) bagi mereka perbuatan terburuk yang 
mereka kerjakan dan memberikan balasan kepada mereka dengan perbuatan 
mereka yang terbaik.”(O.S. Az-Zumar: 33-35) : 


Faidah 

Manusia yang diutus oleh Allah Subhaanahu wata'ala dengan membawa 
kebenaran ialah para nabi Alaihimus salam. Orang-orang yang membenarkan 
apa yang datang dari para Rasul Alaihimus salam adalah para ulama. Sayyidina 
Ibnu Abbas Radhiyallahu anhuma berkata, “Maksud kebenaran ialah Laa 
ilaaha illallah.” Sebagian ahli tafsir mengemukakan bahwa maksud orang yang 
membawa kebenaran ialah Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam. 
Sedangkan yang dimaksud dengan orang yang membenarkannya adalah 
orang-orang yang beriman. 


Ayat Ke-13 
5 کے‎ A ےھ‎ Gen 03 Ha افد عر يوعد ف‎ PS NG IK 

155851538 Ya GEN WI رل عليه‎ Ata BAN GEA 

4 

$ 


ka 2 


2 
a E 


كه لأس msl‏ کر رسو عات mirat RAIEN‏ 
AI Ha‏ تُوَعَرُوْيَت نحن أوْلِيَاوٌكُمْ في IN TI‏ وني be ROTI‏ 
1 كوم 2 رام و afri‏ فو LI‏ ه 22و 2 
fe‏ سكو ولک De Gede‏ 


“Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, “Rabb kami adalah Allah,’ 
kemudian mereka istigamah, maka malaikat akan turun kepada mereka, (di 
waktu kematian dan pada Hari Kiamat) Yanganlah merasa takut dan 
janganlah merasa sedih, dan bergembiralah dengan (memperoleh) surga yang 
telah dijanjikan Allah kepadamu. Kami senantiasa menyertaimu dalam 
kehidupan dunia dan di akhirat, di dalamnya kamu memperoleh apa yang 
kamu inginkan dan memperoleh (pula) di dalamnya apa yang kamu minta. 
Sebagai hidangan (bagimu) dari Rabb Yang Maha Pengampun lagi Maha ` 
Penyayang (kamu adalah tamu Allah Subhaanahu wata'ala dan sudah 


selayaknya tamu dimuliakan).” (Q.S. Fushshilat: 30-32) 
Faidah 
Sayyidina Ibnu Abbas Radhiyallahy “anhuma berkata, “Maksud kalimah 


kemudian mereka istiqamah (túa 33) ialah beristigamah atas kalimah Laa 
ilaaha ilallah.” Ibrahim Rahmatullah “alaih dan Mujahid Rahmatullah “alaih 


4 


456 Kitab Fadhilah Dzikir 


berkata, “Maksud kemudian mereka istigamah adalah teguh atas ikrar kalimah 
Laa ilaaha illallah sampai mati dan tidak terjerumus ke dalam syirik dan 
sejenisnya.” 


Ayat Ke-14 

ego Sera Ato er tuk Pa 
KERANA SI TE Sae ممن دعا ال اتو وغول‎ PB ومن‎ 
“Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru 
kepada Allah, beramal shalih, dan berkata, “Sesungguhnya aku termasuk 

orang-orang yang berserah diri (kepada Allah).” (Q.S. Fushshilat: 33) 

Faidah . 
Syaikh Hasan Rahmatullah “alaih berpendapat bahwa kalimat menyeru 
kepada Allah Subhaanahu wata'ala maksudnya adalah ucapan mu'adzin ketika 


membaca Laa ilaaha illallah. Syaikh ‘Ashim bin Hubairah Rahmatullah “alaih 
berkata, “Setelah adzan hendaklah membaca: 
5 


JU PA 0‏ سوأ وو ودس 

“Ghana G0 G1 AA 
Tiada yang berhak disembah selain Allah, dan Allah Maha Besar. Aku 
termasuk dalam golongan orang-orang muslim,” 


Ayat Ke-15 


A, 


D 


ا و و کو اع وان D‏ ہے د 

OSN الإخسوت‎ View YI NGAOS 

“Tiada balasan kebaikan kecuali kebaikan, maka nikmat Rabbmu yang 
manakah yang kamu dustakan?” (O.S. Ar-Rahmaan: 60-61) 


Faidah 

Sayyidina Ibnu Abbas Radhiyallahu ‘anhuma berkata, “Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Maksud ayat di atas ialah, barangsiapa 
di dunia dikaruniai nikmat untuk bersaksi atas Laa ilaaha illalah’, maka tidak 
ada balasan baginya di akhirat kecuali surga.” Syaikh Ikrimah Rahmatullah . 
“alaih meriwayatkan, “Barangsiapa bersaksi atas Laa ilaaha illallah, maka tiada 
balasan baginya kecuali surga.” Syaikh Hasan Rahmatullah 'alaih juga 
meriwayatkan demikian. 


Ayat Ke-16 
ERA an عط‎ Be apse NG ا‎ NEK 
بها‎ SSI التقوى وَكَنُوَا‎ KP وَالْرَمَهُمْ‎ oiek Ka JP MAKA AN OB 


ge. 

A 

o.. lh 

“Lalu Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang- 

orang mukmin, dan Allah mengokohkan kepada mereka kalimah takwa dan 

mereka adalah paling berhak dengan kalimah takwa itu dan yang paling patut 
memilikinya.” (Q.S. Al-Fath: 26) 


Faidah 
Banyak riwayat menyebutkan bahwa yang dimaksud kalimah takwa ialah 


Keutamaan Kalimah Thayyibah 457 


Kalimah Thayyibah. Sayyidina Abu Hurairah dan Sayyidina Salamah 
Radhiyallahu “anhuma berpendapat sesuai dengan sabda Baginda Nabi 
Shallallahu “alaihi wasallam, bahwa yang dimaksud kalimah takwa adalah 
Laa ilaaha illallah. Sebagian besar shahabat seperti Sayyidina Ubay bin Kaab, 
Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, Sayyidina Ibnu Abbas, Sayyidina Ibnu Umar 
Radhiyallahu “anhum juga meriwayatkan demikian. Syaikh Atha’ Khurasani 
Rahmatullah 'alaih berkata, “Makna kalimah takwa ialah Kalimah Thayyibah 
yang lengkap yaitu: 
n 7 vc 
AO ANUS 


Sedangkan menurut Sayyidina Ali Radhiyallahu “anhu, maksudnya adalah: 


8 8 
Tertulis dalam Kitab Tirmidzi, bahwa Sayyidina Barra” Radhiyallahu “anhu 
berkata, “Maksud kalimah takwa adalah Laa ilaaha illallah.” 


Ayat Ke-17 
ng ع‎ AR 
SSA 


“Sungguh telah beruntunglah orang yang membersihkan diri.” (Q.S. Al-A'laa: 
14) 
Faidah 

Sayyidina Jabir Radhiyallahu 'anhu meriwayatkan, bahwa Baginda 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Yang dimaksud dengan 
membersihkan diri adalah bersaksi atas kalimah Laa ilaaha illallah Muhamadur 
Rasulullah dan menjauhi berhala-berhala.” Sayyidina Ibnu Abbas Radhiyallahu 
'anhuma dan Syaikh Ikrimah Rahmatullah “alaih mengatakan bahwa makna 
membersihkan diri dalam ayat tersebut ialah membaca Laa ilaaha illallah. 


Ayat Ke-18 
)أ در وو‎ AL LE ل‎ rata 
EN KAS AAN وَاتقىن وصق‎ PE ya 
“Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah Subhaanahu 
wata'ala) dan bertakwa. Dan membenarkan perkataan yang baik, maka Kami 
akan menyiapkan baginya kemudahan.” (Q.S. Al-Lail: 5-7) 


Faidah 

Yang dimaksud dengan kemudahan adalah surga. Di surga telah 
disediakan berbagai kemewahan dan kemudahan yang sangat menyenangkan. 
Maksud ayat tersebut, ia akan mendapatkan taufik untuk beramal, sehingga 
dengan amal itu ia dengan mudah memasuki surga. Sebagian besar ahli tafsir 
berpendapat bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Sayyidina Abu 
Bakar Radhiyallahu “anhu. Sayyidina Ibnu Abbas Radhiyallahu “ar ma 
berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kalimah membenarkan per: ':> 
yang baik ialah membenarkan وها‎ ilaaha illallah. 


Syaikh Abu Abdurrahman Sulami Rahmatullah “alaih berkata, “! 3 


4 


458 Kitab Fadhilah Dzikir % $ 


perkataan yang baik adalah Laa ilaaha illallah.” Imam A'zham (Abu Hanifah) 
Rahmatullah “alaih meriwayatkan dari Abu Zubair Rahmatullah “alaih, dari 
Sayyidina Jabir Radhiyallahu “anhu, bahwa Baginda Nabi Shallallahu “alaihi 
wasallam membaca Shaddaga bil Husnaa, lalu bersabda, "Maksudnya adalah 
membenarkan kalimah Laa ilaaha illallah, kemudian beliau membaca, “Wa 
Kadzdzaba bil Husnad', dan beliau bersabda, “Maksudnya adalah mendustakan 
Laa ilaaha illallah.” 


Ayat Ke-19 
f NG Lada ده م‎ CER Ska Ita ar 2 z 
يُجْرَى إلا مها وه‎ SEL مَنْ جآءَ‎ ; ati as AS Kas مَنْ جاءَ‎ 


cori Ý 
“Barangsiapa membawa amal baik, maka baginya (pahala sekurang- 
kurangnya) sepuluh kali lipat amalnya, dan barangsiapa membawa perbuatan 
buruk, maka ia tidak dibalas melainkan yang seimbang dengan keburukannya, 
sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya.” (Q.S. Al-An'aam : 160) 


Faidah 

Sebuah hadits menerangkan, ketika ayat مَنْ جَاءَ بِالْكَسَكَةَ‎ turun, ada 
seseorang yang bertanya kepada Baginda Rasulullah” Shallallahu “alaihi 
wasallam, “Ya Rasulullah, apakah Laa ilaaha illallah termasuk kebaikan?” 
Beliau menjawab, “Itulah kebaikan yang paling-utama.” Sayyidina Abdullah bin 
Abbas dan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu ‘anhum berkata, “Yang 
dimaksud dengan hasanah adalah Laa ilaaha illallah.” 


Dari Sayyidina Abu Hurairah Radhiyallahu “anhu, Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Yang dimaksud dengan hasanah 
adalah Laa ilaaha illallah.” Sayyidina Abu Dzar Radhiyallahu “anhu berkata, 
Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Laa ilaaha illallah 
adalah kebaikan yang paling utama.” (sebagaimana yang telah diterangkan di 
Ayat Ke-8). Menurut Sayyidina Abu Hurairah Radhiyallahu “anhu, pahala 
menjadi sepuluh kali lipat ialah untuk orang-orang pada umumnya, sedangkan 
untuk para Muhajirin berlipat ganda hingga tujuh ratus kali lipat. 


Ayat Ke-20 


PARA HE Al Pora AS لكشي من‎ No | 


okela Kanji 
“Haa Miim. Diturunkan kitab ini (Al-Qur'an) dari Allah Yang Maha Perkasa lagi 
Maha Mengetahui. Yang mengampuni dosa dan menerima taubat lagi keras 
siksa-Nya. Pemberi karunia. Tiada yang berhak disembah selain Dia. Hanya 
kepada-Nya (semua makhluk) kembali.” (Q.S. Al-Mu'min: 1-3) 
Faidah 
Sayyidina Abdullah bin Umar Radhiyallahu “anhuma menafsirkan bahwa 
orang yang diampuni dosanya ialah orang yang mengucapkan Laa ilaaha 


Keutamaan Kalimah Thayyibah 459 


ilallah. Orang yang diterima taubatnya ialah orang yang mengucapkan 
Laa ilaaha illallah, sedangkan orang yang akan disiksa dengan berat lagi keras 
ialah orang yang tidak mau mengucapkan وها‎ ilaaha illallah. 

Lafadz Dzith Thauli bermakna Yang Maha Kaya. Laa ilaaha illa huwa 
adalah penolakan terhadap pernyataan Kaum Kafir Ouraisy yang tidak mau 
mengakui tauhid (keesaan Allah Subhaanahu wata'ala). Kata kepada-Nyalah 
kembali adalah isyarat bahwa tempat kembali bagi orang-orang yang 
mengucapkan Laa ilaaha illallah adalah surga. Sebaliknya, tempat kembali „ 
orang-orang yang menolak mengucapkan Laa ilaaha illallah adalah neraka. 


Ayat ke-21 


Er, PAN 1) Z» 9.2 Bh و‎ 
OB PI اسْكَمْسَكَ بِالْعْرُوةٍ‎ yA Batu en eU A 
“Maka barangsiapa ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka 
sesungguhnya ia telah berpegang kepada tali yang kuat, yang tidak akan 
putus.” (Q.S. Al-Baqarah: 256) 
Faidah 
Sayyidina Ibnu Abbas Radhiyallahu ‘anhuma berkata, “Maksud berpegang 
kepada tali yang kuat adalah mengucapkan Laa ilaaha illalah.” Syaikh Sufyan 
Tsauri Rahmatullah “alaih mengatakan, maksud tali yang kuat adalah 
mengucapkan Kalimah Ikhlas. 


Takmil (Pelengkap) 


KE ناوا مغ اا في ِو‎ Tanya Fii gigis AG 
KE OB Fahy Gyan GAS في‎ SS في‎ LAGI قال‎ SÉS بَعْضِهِمْ‎ Kie ya 
Fera NB و‎ OA 
| aa LANA 


Menurut sebagian ulama, di dalam penafsiran beberapa ayat yang lain 
(selain yang disebutkan di atas), ada beberapa lafadz yang maksudnya adalah 
Kalimah Tauhid. Seperti kalimah mushaddigan bi kalimatin (dalam ayat di 
bawah ini), menurut Imam Ar-Raghib Al-Ashfihani Rahmatullah “alaih 
maksudnya adalah Kalimah Tauhid. 


A 


Kerr يلي ناخراب أن الله‎ kah aa 
AAN AI WANGGA 


Demikian pula yang dimaksud dengan al-amanata (dalam ayat di bawah Ta 
maksudnya adalah Kalimah Tauhid; 


0 


GEDANG EARE AN ENAA FEE 


460 Kitab Fadhilah Dzikir 


4 


Or جهولا 0 (الأحزاب:‎ [YAA GG 


Untuk meringkas, saya cukupkan dengan menulis ayat-ayat أل‎ 


PASAL 2 
AYAT-AYAT YANG MENYEBUTKAN KALIMAH THAYYIBAH 


Dalam pasal ini, akan diterangkan mengenai ayat-ayat Al-Our'an yang. 
menyebutkan Kalimah Thayyibah, baik secara lengkap maupun secara ringkas. 
Ada juga ayat yang menyebutnya dengan lafadz-lafadz lain yang semakna 
dengan Kalimah Thayyibah. Kalimah Thayyibah Laa ilaaha illallah maknanya 
adalah tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhaanahu wata'ala. 
Demikian pula makna dari maa min ilaahin ghairuhu (tidak ada yang berhak 
disembah selain Dia) dan juga makna Laa ilaaha illa huwa. Ada juga yang 
maknanya berdekatan dengan makna di atas, yaitu Laa na'budu illallah (kami 
tidak menyembah kepada siapa pun kecuali kepada Allah Subhaanahu 
wata'ala), Laa na'budu illa iyyahu (kami tidak menyembah kepada siapa pun 
kecuali kepada-Nya), innamaa huwa ilaahuw waahid (sesungguhnya tidak ada 
yang berhak disembah kecuali Dia, Dzat Yang Maha Esa). 


Demikian pula, ada ayat-ayat yang mafhumnya (makna tersiratnya) 
adalah Kalimah Thayyibah. Di sini, akan ditulis ayat-ayat tersebut disertai 
nama surat dan nomor ayatnya. Siapa yang ingin membaca terjemahannya 
secara lengkap bisa melihat dalam Al-Our'an terjemah. 


Sebenarnya, seluruh Al-Qur'an adalah mafhum dari Kalimah Thayyibah, 
karena tujuan utama seluruh Al-Qur'an dan ajaran agama adalah Tauhid 
(mengesakan Allah Subhaanahu wata'ala). Untuk maksud itulah Allah 
Subhaanahu wata'ala mengutus para nabi Alaihis salam pada zaman yang 
berbeda-beda. Sebab, Tauhid adalah ajaran semua agama yang dibawa oleh 
para nabi yang bersumber wahyu dari langit. Untuk menjelaskan tauhid, 
Al-Ouran telah menyampaikan dengan bermacam-macam cara, dan 
semuanya adalah mafhum dari Kalimah Thayyibah. 


s wig 
oraa ON AAN ben IKN 
لبقرة:)‎ OM ا‎ 
2 PAN 


z 
0 كاله‎ 


NANA ng SAH‏ جا آل عمران:۸) 


7 


Ta اا‎ 
Orde IKAN a A) | aY! 


gea D MD الله‎ MN A Ne 1 3 . pan — kaga 
DN كد‎ D اوج كد‎ © DA 2 2 2 wa حفن‎ 19 uA vag 3 an 
a vd Na QQ KR ERES AN y ا‎ y 3 لد “ود ر‎ 3 
— ھی‎ Sar $ I . = £ ê wW ` 
3 و کی ل چ ف وک وک و‎ "53 9 AS 
5 — = 3 3 
Sa YS NU 3 لحي‎ RA D on Ki 3 "ON 
١ 8 A 
ر کک لسلا‎ TR 2 ` 


A 
G 

Kê 
رعو‎ 
واعر‎ 

SA 

sal 

23 
يخي 

RANI 
PER -d 

ibi 
„22 

ربكم 

وہ 3 
13553 

02 

ya 
و‎ 

ا انز 
اللا 
و 
63 
NIH‏ 
AN‏ 
2 


1 bai pa 
و‎ s ىف‎ 12 A` w 5 Sa $ 2 3 => 3 SN vA“ 
< $ ap حوب‎ 9. 1 Ay ل‎ NG 53 4 m . 
NG 4 ا = كوه‎ 2 x uA a - X Ke ak van N 
vA DN = kak AN N WA a3 AN an N 3 AS a : 
a nan AN = baka “5 x) 3 Q 8 S O6 5 
AN 3 : كد‎ DN : 5 D 5 NA 2 3 -3 3 O 
: Ni م‎ ND AS 4 a = 5 
DOWN 2 0 RE) 8 D RK MD 3 A Tm 4 3 
> YA و‎ AAN , 3 3 "A pe gg E 
203 5 5 م‎ PI NA AS o 
4 0 2 2 NA N Š ii EN A حم‎ 59 Sd 
= DA = 2 A ap Ay TA 3 19 
< 3 WN کے‎ NI O yA an TA 
09 : & ka F : 2 © 
£ 3 5 
5 3 اداع‎ 5 0 2 3 
> 3 3a 3 
= A # 
4 $ £ 
2 


2 


29 


Ban 
; 
Ora) Oo saban! 
2 
P3 
Ao 
aer 


ماري 


و 


Gun 


Keutamaan Kalimah Thayyibah 461 


2 


OS west, ©. 57 


5 
£ 


5! 


z 


4 
3 


| 


Welas ...قي‎ 


6 


(aaa) .ني‎ 


Mer... 


= AA کي‎ ۷ N. ay N - SA SAN ag HAN x 14 Ne am 
NG NG ki AN “3 N4 AA X pa TK سن‎ y TA A aa uo Da 3 Da 3 
4 ت‎ 5 & 3 
A a 
. 


, 
2 


Y AA 2 
ل‎ N 
“حم‎ S 


0 - v9 > Dg A 
ARES RS E IRR AA 
Do GY: ١ - سس‎ Ê au 1 — 
Sd 8 Na A KN 3 31 ya X a Be 3 
از كم د‎ yA کد و حك‎ IN 
> 2 1 4 f 
3 


Pa‏ وو 
We‏ 

é 

اد 

هو 

4 

| 

8 
ah 
al 


CA 
y 
3 
و‎ 
z 
و‎ 
z 
z 
ون‎ 
z 
9 
wi. 
3 
z9 
و‎ 


و 
5 
y‏ 
2 
| 
ر Ba‏ 


& 
Gi 
E 
و‎ 
عد‎ 
و‎ 
ve 


s? 


00 
| 
إلا 
و 
WI‏ 
3 
5 
دور 
و 
Yasi‏ 
م و 2و 
Pepe‏ 
ر 
P3‏ 
ta‏ 
& 
3 
NAYA‏ 
0 
2 
0 


256 
| 
2 
ig 
اث‎ 
: 
ah 
او‎ 
LX 
8 £ 
0 
2 
Gi 
` 
G 
1 
2 
1 
b 
و‎ 
b 
3 
K 
15 
Sa 
; 
من‎ 


5 
c 
con. Abia) 
5 
Q 
1 
P 
Cc 
GS 
(الأنبيام كيه‎ 3 
Ket 
ع‎ 


PN 
DN Q Q = SN 2 s A SH کد‎ Ma d و‎ 
Q 1 1 KN NY Nan Ta 3 = va كد‎ R 9 YA 3 -3 : 2 a ك2‎ 
às T 1١ 

= > 3 >o AN Wa Sa af Nia ` وك يد‎ aa ١ 0 = 3 NG 
3 E l g aD Paes VAA w تن ان‎ Sa R 
= A : : 9 E 1 ha 
kaf 3 D 5 A 0 G a 3 كيد‎ 

2 . $ 2 < 

3 3 3 


z 
Us 
vO 

ع و دوو هه 
عد 
A‏ 

slh) 


ka 
er: 
$ 
ع‎ 
ay 


Ói 


)412: ني (الإسراء‎ 7 
Me... 
(mn; 


(Miab) 

Or (الأنبياء‎ 2٠ 3 
WO 
Ai 


0 
A 


Oto ALON 


12333 
p دوو‎ 
Eie 

ولا فيصر 


ceng. 


d 


كم 


(Vs 


Kitab Fadhilah Dzikir 


462 


Keutamaan Kalimah Th.yyibas 463 


Ip. AG ES‏ ِل 4 هو ...0 (المؤمنون:117) 


Word.» a Hn, Sen an 


2 


td GS... daan‏ على لتم 


2 


Balas 


nada 1‏ و E‏ ر 
إلا ف IG KI‏ > 33 ...0 القصص:./) 
Pen A‏ 


اا و 1 


aah‏ شو PANA PAJA‏ .0 القصص :هم 
PEG... a KG‏ 


ف 


EE TEE É ja 9 
رالصفات:»‎ velg ال‎ hal 
aa GAN IU MOS لهو‎ 


Pary 


0: رص‎ 0... Ke Wa yi 
Cent Sei اليإ‎ alas 


ernie 

A AMAN 0 
ea PAAA م اذ‎ 
de 


هو الم ا (r:‏ 


LAN 


MP 


NG 


2 
N 
KE 


(esah 0... Penaga 
Celah .لت‎ Ketat 


SA 
Na AE 


(to: SANGGA | من دون لخي‎ Kas 
O.. Jar Pe 


464 Kitab Fadhilah Dzikir $ 


z‏ عل 
EET‏ ,3 2 
لاله الا هو يحي و بیت ...© الدخان:م 
pa 26‏ .1 
gih ©... AN NGASI‏ 3 


وام انلو O. SANG)‏ «لذريك:» 
03 كه 
Opa‏ 


SN ی‎ 
.  E, 
x 

Ya 

PN 

اا 


إلا شر NG...‏ 

An a TI‏ الله...© سىت 
Arok.» PAR‏ 

nun ةلاه‎ Pena 


PA 


Ind 


Tan NAN PN EEEE 

EE اع‎ Go OSMAN 

A 

قل هو الأ کرت رالإخاص:» 

Delapan puluh lima ayat di atas, intinya adalah Kalimah Thayyibah atau 
kandungannya sama dengan Kalimah Thayyibah. Selain ayat-ayat tersebut, 
masih banyak ayat yang makna dan mafhumnya sama. Sebagaimana yang 
telah saya tulis dalam permulaan pasal, bahwa Tauhid adalah asas agama. 
. Apabila kita semakin menyibukkan diri dan menambah semangat mempelajari 
kalimah ini, maka agama yang ada dalam diri kita akan semakin kuat. Untuk 
memasukkan pemahaman kalimah ini ke dalam hati manusia, digunakan 


berbagai cara dan ungkapan dalam Al-Qur'an, sehingga seluruh relung hati 
manusia dipenuhi dengan kalimah ini. 


PASAL 3 
HADITS-HADITS TENTANG KEUTAMAAN KALIMAH THAYYIBAH 


Pasal ini, mengandung hadits-hadits yang berisi anjuran serta keutamaan 
Kalimah Thayyibah. Jika Al-Our'an saja telah banyak menjelaskan keutamaan 
kalimah tersebut, maka hadits-hadits yang menjelaskannya tentu lebih banyak 
lagi dan tidak mungkin disebutkan semuanya di sini. Namun, sebagai contoh, 
saya akan menuliskan beberapa hadits, di antaranya sebagai berikut. 


Hadits Ke-1 


dekan :آفْصَلالليئْر‎ J6 kasade BEAN EA رضي‎ Abs 


2 rd 


Keutamaan Kalimah Thayyibah 465 


MA)‏ روء ل 
AN KI seal‏ ركذا فى المشكاة برواية الترمزي وابن ماجه وقال المنزريّ رواد ابن ماجه Ghaly‏ وابن Alter‏ 3 صحيحه 
والحاكم كلهم من طرییق طلحة ہن خراش عنه وقال الحاكم صحيح الإسناد قلت Lol‏ کم بسندین وصححهما وأقرّه عليهما الهبي 
وكزارقمله بالصحة Pama‏ الجامع). 

Dari Sayyidina Jabir Radhiyallahu “anhu, Baginda Nabi Shallallahu “alaihi 
wasallam bersabda, “Dzikir yang paling utama ialah Laailaaha illallah” dan 
doa yang paling utama ialah “Alhamdulillah.” (H.R. Tirmidzi dan Ibnu Majah, 
dari Kitab Misykat) 
Faidah 

Hadits di atas menyatakan dengan jelas, bahwa Kalimah laa ilaaha illallah 
adalah dzikir yang paling utama. Banyak kitab hadits yang menerangkan hal 
ini. Karena asas agama adalah Kalimah Thayyibah, maka tidak-ada yang perlu 
diragukan lagi mengenai keutamaannya. Diriwayatkan juga dalam sebuah 
hadits bahwa Alhamdulillah adalah doa yang paling utama. 


Memuji biasanya menunjukkan permintaan. Pada umumnya, pujian 
kepada pimpinan, orang kaya, dan pejabat, bertujuan untuk meminta sesuatu. 
Sayyidina Ibnu Abbas Radhiyallahu “anhuma berkata, “Barangsiapa membaca 
Laa ilaaha illallah hendaklah ia juga membaca Alhamdulillah, karena Al-Qur'an 
menyebutkan Fad'uuhu mukhlishiina lahuddiin lalu. diikuti dengan 
Alhamdulillahi Rabbil aalamiin.” 

Mulla Ali Qari Rahmatullah “alaih berkata, “Tidak ada keraguan lagi 
bahwa Kalimah Thayyibah adalah dzikir yang paling utama dan yang paling 
agung. Sebab, kalimah tersebut adalah azas agama ini, dan di atasnya berdiri 
semua bangunan agama. Kalimah ini merupakan poros agama, dan amalan 
agama yang selain itu berputar mengelilinginya.” Oleh sebab itu, para ahli 
ma'rifat dan ahli-ahli tasawwuf lebih istiqamah berdzikir dengan Kalimah 
Thayyibah daripada dzikir-dzikir yang lain. Mereka selalu berlatih 
memperbanyak ucapan tersebut. Mereka juga menganjurkan murid-muridnya 
untuk berdzikir dengannya, karena banyak sekali faidah dan manfaat yang 
dihasilkan dari kalimah ini, yang tidak terdapat pada dzikir-dzikir yang lain. 

Kisah tentang Sayyid Ali bin Maimun Al-Maghribi Rahmatullah ‘alaih, 
sangat terkenal. Diriwayatkan bahwa ketika Syaikh Ulwan Hamawi 
Rahmatullah “alaih; seorang ulama, mufti, dan pengajar, datang ke majelis 
Sayyid Ali Rahmatullah “alaih untuk berguru, maka Sayyid Ali Rahmatullah 
“alaih menganjurkannya agar dia meninggalkan seluruh kesibukannya dalam 
mengajar, memberi fatwa, dan lain-lain, dan agar bertawajjuh kepada dzikir 
saja. Ketika masyarakat mengetahui tentang hal itu, mereka menentang dan 
menuduh Sayyid Ali Rahmatullah “alaih telah merugikan orang di seluruh 
dunia dan menyia-nyiakan Syaikh Ulwan Rahmatullah “alaih. Ketika diketahui 
bahwa Syaikh Ulwan Rahmatullah “alaih juga dilarang membaca Al-Qur'an, 
maka semakin bertambahlah dugaan buruk masyarakat bahwa Sayyid Ali 
Rahmatullah 'alaih telah merusak agama. Dia difitnah dengan tuduhan zindik 
(aliran sesat) dan merusak agama. Beberapa hari kemudian, barulah Syaikh 


> 


466 Kitab Fadhilah Dzikir 


Ulwan Rahmatullah “alaih merasakan pengaruh dari amalan dzikir tersebut. 
Kesan dzikir tersebut telah mewarnai hatinya. Maka Sayyid Ali Rahmatullah 
. ‘alaih berkata kepadanya, “Sekarang mulailah engkau membaca Al-Qur'an,” 
Ternyata setelah itu, Syaikh Ulwan Rahmatullah “alaih mendapati di dalam 
Al-Qur'an ilmu dan ma'rifat dari setiap lafadznya. Lalu, Sayyid Ali Rahmatullah 
alaih berkata, “Sebenarnya dahulu, aku tidak melarangmu untuk membaca 
Al-Qur'an, aku mengizinkannya. Namun, aku ingin agar pengaruh dzikir ini 
tumbuh dulu dalam hatimu.” 


Demikianlah, Kalimah Thayyibah memang merupakan asas agama dan 
akar keimanan. Semakin banyak kalimah ini dibaca, akan semakin kokohlah 
akar keimanan. Iman bergantung pada kalimah ini. Bahkan, keberadaan dunia 
ini bergantung pada kalimah ini. Sebuah hadits shahih menyatakan, “Tidak 
'akan terjadi kiamat selama masih ada orang yang mengucapkan Laa Ilaaha 
Illallah di muka bumi.” Hadits lain menyebutkan, “Jika masih ada orang yang 
mengucapkan “Allah, Allah,” di muka bumi ini, maka kiamat tidak akan terjadi.” 


Hadits Ke-2 5 

عسي Geng AN‏ اه نه ي NG AA TAN‏ موی کیو 
Nk dea‏ اذك بو قال US‏ إل daka Soe SEA‏ 
Oa‏ ها قل كن NONA‏ َع شين به قل وى NON‏ 


I) 
pi 
1 A 4 Pa 


dea AIN ea GEN DAN 


والحا کم کلھم من طریق دراج عن اي الهيثم عنه وقال الحاكم صحيح الإسنا د كذا فى الترغيب قلت قال الحاكم صحيح الإسناد ولم 
A‏ عليه iga‏ حن المشكاة برواية شر حالسنة نحوزاد فى منتخب الكنز أب يعل والحكيم وأبانعيم فالحليةوالبيهقي فى 
الأسماء وسعيد بن منصور فى سننه وق مجبع الزواثلرواةأبو بيعل ورجاله وثقواوفيهم ضعف) 
Dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri Radhiyallahu “anhu, Baginda Nabi‏ 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Nabi Musa berkata, Wahai Tuhanku,‏ 
ajarkanlah kepadaku sesuatu yang aku dapat mengingat-Mu dengannya dan‏ 
dapat berdoa kepada-Mu dengannya.” Allah Subhaanahu wata'ala berfirman,‏ 
Ucapkanlah “Laa ilaaha illallah’ Nabi Musa berkata, Ya Rabb, setiap‏ 
hamba-Mu mengucapkannya.” Allah Subhaanahu wata'ala berfirman,‏ 
“Ucapkanlah ‘Laa ilaaha illallah!. Nabi Musa berkata, “Aku ingin sesuatu yang‏ 
Engkau khususkan untukku.' Allah Subhaanahu wata'ala berfirman, “Wahai‏ 
Musa, jika tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi diletakkan di satu sisi‏ 
timbangan dan 'Laa ilaaha illallah' dalam sisi timbangan yang lain, maka‏ 
timbangan yang berisi ‘Laa ilaaha illallah” akan lebih berat.” (H.R. Nasa'i, Ibnu‏ 
Hibban, dan Hakim, dari Kitab At-Targhib)‏ 
Faidah‏ 
Telah menjadi ketentuan Allah Subhaanahu wata'ala, jika sesuatu itu‏ 
sangat penting, maka Allah Subhaanahu wata'ala akan menyediakannya‏ 
secara mudah untuk umum. Sebagaimana beberapa keperluan dunia ini,‏ 


Keutamaan Kalimah Thayyibah 467 


misalnya air, udara, semuanya sangat diperlukan oleh mahluk-Nya. Oleh sebab 
itu, Allah Subhaanahu wata'ala memudahkan seluruh makhluk untuk 
memperolehnya. 


Namun demikian, perlu diketahui bahwa di sisi Allah Subhaanahu 
wata'ala, nilai timbangan amal adalah menurut keikhlasannya. Semakin ikhlas 
suatu amal, maka semakin besar nilai amal tersebut dalam timbangan. 
Sebaliknya, semakin kurang keikhlasan dan ketawajjuhan suatu amal, maka 
semakin kecil nilainya dalam timbangan. Tidak ada cara yang lebih bermanfaat 
untuk mendatangkan keikhlasan daripada memperbanyak Kalimah Thayyibah. 
Karena itulah kalimah ini dikenal sebagai Jila'ul Qulub’ (pembersih hati). 
Dengan alasan ini, para ahli tasawwuf selalu menyuruh kita agar 
memperbanyak bacaan Kalimah Thayyibah ini. Bukan hanya ratusan, tetapi 
agar dijaga dan dibaca setiap harinya ribuan kali. 

Mulla Ali Gari Rahmatullah “alaih menulis bahwa ada seorang murid yang 
berkata kepada gurunya, “Aku selalu berdzikir (dengan lisan), namun hatiku 
masih lalai.” Gurunya menjawab, “Teruskanlah dzikirmu dan bersyukurlah 
kepada Allah Subhaanahu wata'ala, karena Allah Subhaanahu wata'ala masih 
memberi taufik kepada satu anggota badanmu, yaitu lisan, untuk berdzikir 
kepada-Nya. Sedangkan untuk ketawajjuhan hati, maka mohonlah kepada 
Allah Subhaanahu wata'ala.” Peristiwa seperti ini juga terdapat dalam Kitab 
Ihya Ulumuddin, yaitu tentang Syaikh Abu Utsman Al-Maghribi Rahmatullah 
“alaih yang didatangi oleh seorang muridnya dan mengadukan masalah yang 
sama. la menjawab, “Ini saya beri resep yang terbaik, (syukurilah dzikir yang 
telah Allah Subhaanahu wata'ala berikan kepada kamu, niscaya Allah 
Subhaanahu wata'ala akan memberikan dzikir yang lebih sempurna) 
sebagaimana yang difirmankan Allah Subhaanahu wata'ala, yang artinya Jika 
kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambahkan nikmat kepadamu.” Dalam 
sebuah hadits disebutkan, “Dzikrullah adalah nikmat terbesar, maka 
bersyukurlah, sehingga Allah Subhaanahu wata'ala akan memberikan 
taufik-Nya kepadamu untuk terus berdzikir.” 


Hadits Ke-3 
7ا و اام‎ 2 0 PALANG PP PRANA KUPAN MET SE ا و‎ 
Bakal apeh MAAN AAN Oa GB ALANA BUNG 


رووا اا A‏ وعو كر مجه و و AN‏ ر ورو کہ و عاو 2 و اک 
قال رسو ل اللو صل EL NGA GIG LE GE pa ali Abi‏ عَنْ هِلَالْحَرِيْثِ 
Ilsa AN Ki 3 AO PESAT & 1‏ > 4] دوو عو ے Lan emil‏ 
Gaal seya OS TEA ITIN‏ التاس Ga kaka) asa BE)‏ 
KE MANGN AE‏ 5 
JG‏ لاله إلالله AG‏ من Semata pl das‏ .راه اليخارى وقد أخرجه الحاكم بمعناه وذكر صاحب بهجة النفوس فى 
الحديث أربعأوثلاثين بحقا). 
Sayyidina Abu Hurairah Radhiyallahu “anhu bertanya kepada Baginda‏ 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam, “Ya Rasulullah, siapakah orang yang‏ 
paling beruntung dengan memperoleh syafaatmu pada Hari Kiamat kelak?”‏ 
Beliau menjawab, “Aku menduga, wahai Abu Hurairah, tidak ada orang yang‏ 


0 


468 Kitab Fadhilah Dzikir $ 


menanyakan masalah ini sebelummu, karena kulihat keinginanmu untuk 
mendapatkan hadits sangat besar. Orang yang paling beruntung dengan 
syafaatku pada Hari Kiamat adalah orang yang mengucapkan Laa ilaaha 
illallah’ dengan ikhlas dari hatinya.” (H.R. Bukhari) 


Faidah 

Yang dimaksud beruntung adalah orang yang mendapatkan taufik dari 
Allah Subhaanahu wata'ala untuk mengamalkan kebaikan. Adapun orang yang 
ikhlas membaca Kalimah Thayyibah, sehingga ia berhak mendapat syafaat 
Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam adalah: 


1. Orang yang memeluk Islam dengan kerelaan hati, dan ia belum 
mempunyai amal baik selain Kalimah Thayyibah. Jelaslah bahwa ia sangat 
beruntung dengan mendapat syafaat di akhirat nanti. Padahal ia tidak 
punya amalan yang lain, sesuai dengan-sabda Baginda Nabi Shallallahu 
“alaihi wasallam, “Syafaatku adalah untuk umatku yang berdosa besar.” 
Sebenarnya, karena dosa-dosanya ia akan dimasukkan ke neraka, tetapi 
dengan keberkahan Kalimah Thayyibah, ia mendapat syafaat Baginda 
Nabi Shallallahu “alaihi wasallam sehingga tidak jadi dimasukkan ke 
neraka. 

2. Orang yang menjaga wirid Kalimah Thayyibah dengan ikhlas disertai amal 
shalih. Dialah orang yang paling beruntung. Sebab, ia akan mendapatkan 
syafaat Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam, sehingga derajatnya 
ditinggikan di surga. 

Allamah Aini Rahmatullah “alaih menulis bahwa syafaat Baginda 

Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di Hari Kiamat itu ada enam macam: 


1. Syafaat yang dibatasi untuk membebaskan dari penderitaan Yaumul 
Mahsyar (untuk menuju penghisaban). Saat itu, mereka mengalami 
berbagai macam penderitaan sehingga berkata, "Alangkah baiknya jika 
kami dimasukkan ke Neraka Jahannam saja, asalkan terlepas dari 
penderitaan ini.” Dalam keadaan itu, manusia menjumpai nabi-nabi yang 
berderajat tinggi satu demi satu untuk meminta syafaat, namun tidak 
seorang nabi pun yang berani memberikan syafaat. Akhirnya, hanya 
Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam yang dapat memberikan 
syafaat. Syafaat ini berlaku untuk seluruh makhluk, baik manusia, jin, 
orang-orang Islam, maupun orang-orang kafir, semuanya mendapat 
bagian syafaat tersebut. Hal ini telah dijelaskan dengan terperinci di 
dalam hadits mengenai Hari Kiamat. 

2. Syafaat untuk meringankan adzab bagi orang-orang kafir tertentu (bukan 
untuk membebaskan mereka dari adzab), sebagaimana yang diterangkan 
dalam hadits shahih mengenai Abu Thalib. 


3. Syafaat untuk mengeluarkan sebagian orang beriman yang telah 
dimasukkan ke dalam neraka. 

4. Syafaat untuk sebagian orang beriman yang karena amal buruknya akan 
dimasukkan ke dalam neraka, namun akhirnya mereka diampuni dan 


Keutamaan Kalimah Thayyibah 469 


tidak dimasukkan ¥? dalam neraka. 


5. Syafaat untuk sebagian mukmin agar dimasukkan ke dalam surga, 
langsung tanpa hisab. 
6. Syafaat untuk meninggikan derajat orang-orang mukmin di surga. 


Hadits Ke-4 
A و سكو كرا مو ے‎ A za PN 5 وو‎ 
IV مَنْ قال‎ era 13 قال‎ OB ادل عَنْهُ‎ GENG 
a? A Pi m o 14 4 21 0 
(رواه الطبرائي قق‎ ٠ الله.‎ p a عَنْ‎ Kai z5 قال أن‎ PSA 2 3:03 Had OS AAN 
الأوسطوالكبير)‎ 
Dari Sayyidina Zaid bin Arqam Radhiyallahu “anhu, Rasulullah Shallallahu 
“alaihi wasallam bersabda, “Barangsiapa mengucapkan Laa ilaaha illallah 
dengan ikhlas, pasti ia masuk surga.” Seseorang berkata, “Apakah (tanda) 
ikhlasnya?” Beliau menjawab, “Kalimah itu menjauhkannya dari segala yang 


diharamkan oleh Allah Subhaanahu wata'ala.” (H.R. Thabarani, dari Kitab 
Al-Ausath dan Al-Kabir) 


Faidah 

Jelaslah jika seseorang dapat menjauhi perbuatan haram dan menjadi 
orang yang senantiasa mendzikirkan Laa ilaaha illallah, tidak diragukan lagi 
bahwa dirinya akan langsung dimasukkan ke dalam surga. Namun, jika ia tidak 
dapat menjauhi perbuatan haram, maka ia akan disiksa karena dosa-dosanya 
(kalau tidak diampuni), tetapi dengan keberkahan Laa ilaaha illallah, tidak ada 
keraguan lagi suatu saat ia tetap akan dimasukkan ke dalam surga. Kecuali jika 
amal buruknya menyebabkan imannya tercabut, maka itu masalah lain. 


Di dalam Kitab Tanbihul Ghaafilin, Syaikh Abu Laits Samarqandi 
Rahmatullah “alaih menulis, “Setiap orang sangat penting untuk 
memperbanyak Laa ilaaha illallah. Juga selalu berdoa memohon kekalnya 
iman, dan berusaha agar selalu terhindar dari perbuatan dosa. Sebab, ada 
orang yang pada akhir hayatnya imannya tercabut disebabkan dosa-dosanya, 
sehingga ia mati dalam keadaan kafir. Musibah apakah yang lebih besar 
daripada musibah orang yang seumur hidupnya namanya tercantum dalam 
daftar orang-orang Islam, namun pada Hari Kiamat, namanya justru tertulis 
dalam daftar orang-orang kafir? Itu adalah hakikat kerugian dan penyesalan 
yang sebesar-besarnya. Tidak begitu disesalkan dan tidak mengherankan jika 
hal itu terjadi pada orang yang seumur hidupnya di gereja atau menyembah 
patung lalu mati dalam kekafiran. Yang paling disesalkan ialah orang yang 
seumur hidupnya berada di masjid, lalu mati dalam kekafiran. 


Hal ini sebagian besar disebabkan oleh banyaknya dosa atau perbuatan 
haram yang ia lakukan secara sembunyi-sembunyi. Terjadi pada banyak orang, 
ketika mereka dititipi harta oleh orang lain, dan dia menyadari bahwa harta itu 
milik orang lain, namun hatinya selalu berkata, “Tidak mengapa jika digunakan 
dulu untuk sementara, suatu saat nanti akan saya kembalikan dan meminta 
maaf ke pemiliknya.” Akhirnya, ketika ia belum sempat mengembalikannya, 


5 


470 kitab Fadhilah Dzikir « 


maut telah menjemputnya. Contoh lain, banyak orang yang menceraikan 
istrinya dan dia menyadari bahwa dia telah menceraikan istrinya, tetapi dia 
masih menggaulinya. Ia belum sempat bertaubat, lalu kematian telah datang 
menjemputnya. Pada akhir hidupnya, orang-orang seperti ini, imannya bisa 
tercabut. Ya Allah, peliharalah kami dari yang demikian itu. Amin. 

Dalam kitab-kitab hadits, terdapat sebuah kisah bahwa pada zaman 
Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam ada seorang pemuda yang 
hampir meninggal dunia. Dilaporkan kepada Baginda Rasulullah Shallallahu 
“alaihi wasallam bahwa ia tidak dapat mengucapkan Laa ilaaha illallah. Beliau 
mendatanginya dan bertanya, “Apa yang terjadi?” Jawabnya, “Ya Rasulullah, 
hatiku terasa terkunci.” Setelah diselidiki, akhirnya diketahui bahwa ibu 
pemuda itu marah kepadanya, karena pemuda itu telah menyakiti hatinya. 
Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam pun memanggil ibunya dan 
berkata, “Jika orang-orang telah siap menyalakan kayu bakar untuk membakar 
anakmu, apakah kamu tidak akan menolongnya?" (jika kamu tidak memaafkan 
anakmu, maka anakmu akan masuk ke dalam neraka). Jawabnya, “Tentu aku 
akan menolongnya.” Beliau bersabda, “Kalau begitu, maafkanlah anakmu!” 
Ibunya pun memaafkannya. Kemudian ditalginkan kepada pemuda itu kalimah 
Laa ilaaha ilallah, maka ia langsung dapat mengucapkannya. Baginda 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersyukur kepada Allah Subhaanahu 
wata'ala, karena sebab beliau, pemuda itu selamat dari siksa neraka. 


“Masih banyak kisah seperti itu. Disebabkan dosa-dosanya, hancurlah 
kehidupan dunia dan akhirat seseorang. Dalam Kitab Ihya Ulumuddin 
disebutkan khutbah Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam yang isinya, 
“Barangsiapa mengucapkan Laa ilaaha illallah tanpa mencampuradukkan 
ucapannya, maka wajib baginya masuk surga (secara langsung).” Sayyidina Ali 
Radhiyallahu “anhu bertanya, “Apa maksud 'mencampuradukkan' itu?” Beliau 
menjawab, “Cinta dunia dan sibuk mencarinya.” Banyak orang yang 
perkataannya seperti para nabi Alaihimus salam, namun amalan mereka 
adalah amalan orang-orang takabur dan sombong. Jika kalimah ini diucapkan 
tanpa mencampuradukkan dengan cinta dunia dan sibuk mencarinya, wajib 
baginya masuk surga (secara langsung). 

Hadits Ke-5 

TN ena HDMI PPN va LN PANTI NAN E TPA NANA 

Zi الله ليوو :قال عبد‎ PU AH inul 
CN WELAT GA AN en 5. 4 کے د وور‎ 
الترمزي وهكذا ف المشكاة‎ PENG PA En sg ENI 
لكن ليس فيها حمس بل غریب فقط قال القارى ورواة النساءيئٌ وابن حبّان السیوطي نالجام ل الترمزي ورقم له بالحسن وحکاه‎ 
ون ال جام الصغير برواية الطبرا عن معقل بن يسار‎ TE EA السيوطي فى ال در من طرييق ابن مردويه عن أب هريرة ولوس فيه ما‎ 
بالضعف).‎ ARUS malahan PAI 
Dari Sayyidina Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu, Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Tidaklah seorang hamba membaca 
‘Laa ilaaha illallah” kecuali akan dibukakan baginya pintu-pintu langit hingga 


Keutamaan Kalimah Thayyibaa 471 


kalimah ini sampai Arsy Ilahi, selama ia menghindar dari dosa-dosa besar.” 
(H.R. Tirmidzi, dari Kitab Misykat) 
Faidah 

Fadhilah kalimah ini sangat besar dan kemakbulannya sangat tinggi. 
Kalimah ini langsung mencapai Arsy Ilahi. Juga dapat diketahui bahwa 
meskipun kalimah ini diucapkan oleh seorang pendosa besar, tetap saja ia 
mendapatkan manfaat kalimah ini ' ulla Ali Qari Rahmatullah “alaih berkata, 
“Menjauhi dosa-dosa besar merupakan syarat agar doa segera dikabulkan dan 
semua pintu langit terbuka. Meskipun dengan adanya dosa besar, seseorang 
tetap mendapatkan pahala dan pengabulan.” Sebagian ulama menerangkan, 
maksud dari hadits di atas ialah bahwa seseorang yang meninggal dunia 
dengan mengucapkan Laa ilaaha illallah, maka pintu-pintu langit akan terbuka 
untuk memuliakan ruhnya. Sebuah hadits menyebutkan bahwa ada dua 
kalimah, yang pertama tidak akan berhenti hingga mencapai Arsy, dan kalimah 
kedua, nur atau pahalanya akan memenuhi seluruh langit dan bumi. Kalimah 
pertama ialah Laa ilaaha illallah dan kalimah yang kedua ialah Allahu Akbar. 


Hadits Ke-6 


سو صو ranah 75 08 s‏ رككر فك فدهك PANU‏ 

nisan ag سر‎ Te AN NGANA BLS AN Ge slah JG 
ERTELE TE A له وو‎ 

0 ع‎ AI الذي صَل‎ Kie KAI رضي الله عَنْهُ‎ wah) 

emg oa EN‏ له DAN‏ و ی و عادر 

553) 2063 يلال باب‎ Gani Ie غْرِيْيُ يَعْنى آهل الكتاب ا لا‎ A3 

zr kaba pe رمو و‎ A 

WON A NESES PEENES DANG MAKA Aya 


Ki 
NE 


Wd) HE و‎ saji: Jé BEN EN ET ge 
NGA LI aa an ate 
Giat AWAL ANU | AAN وغيره ووثّقه رحيم اھ‎ ABS الزا‎ Ain راشس‎ AN شرطي فى أمثاله وقں قال‎ JP UI, الحفظ‎ s3 
والبرّارورجالهموثقوناه)‎ 
Dari Sayyidina Ya'la bin Syaddad Radhiyallahu “anhu berkata, “Ayahku 
Syaddad bin Aus Radhiyallahu “anhu berkata kepadaku, sedangkan Ubadah 
bin Shamit Radhiyallahu “anhu juga hadir dan membenarkannya, ia berkata 
kepadaku, Suatu ketika, kami berada di majelis Baginda Rasulullah Shallallahu 
“alaihi wasallam, lalu beliau bertanya, “Adakah di antara kalian.orang asing, 
yaitu Ahlul Kitab (non muslim)?” Kami menjawab, Tidak ada, ya Rasulullah!” 
Lalu, beliau menyuruh kami menutup pintu-pintu dan bersabda, “Angkatlah 
tangan kalian dan ucapkanlah “Laa ilaaha illallah!. Kami pun mengangkat 
tangan-tangan kami sejenak dan mengucapkannya. Lalu beliau bersabda, 
Alhamdulillah, ya Allah, sesungguhnya Engkau mengutusku dengan 
membawa kalimah ini dan Engkau telah menjanjikan surga dengan kalimah ini 
dan Engkau tidak akan mengingkari janji” Lalu, beliau bersabda, 
'Bergembiralah bahwa Allah Subhaanahu wata'ala telah mengampuni 


472 Kitab Fadhilah Dzikir 


kalian.” (H.R. Ahmad dan Thabarani, dari Kitab At-Targhib) 


Faidah 
Maksud pertanyaan Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam, “Adakah di 
antara kalian orang asing?” dan maksud beliau menyuruh para shahabat 
Radhiyallahu “anhum mengangkat tangan serta menutup pintu adalah karena 
beliau ingin memberi kabar gembira, yaitu ampunan bagi orang-orang yang 
mengucapkan Kalimah Thayyibah. Sedangkan orang kafir sama sekali tidak 
akan memiliki harapan tersebut. Para ahli tasawwuf menggunakan hadits itu 
sebagai dalil dalam menuntun jamaahnya untuk berdzikir. Tertulis di dalam 
Kitab Jami'ul Ushul bahwa Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam 
. melatih para shahabatnya berdzikir secara berjamaah dan secara perorangan. 
Penulis kitab itu mengemukakan hadits di atas sebagai dasar dalam 
mengajarkan dzikir secara berjamaah. Beliau menyuruh menutup pintu agar 
mereka dapat bertawajjuh seluruhnya. Meskipun konsentrasi Baginda 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam tidak akan terganggu dengan kehadiran 
orang asing, besar kemungkinan para shahabatlah yang akan terpecah 
konsentrasinya jika ada orang asing, sebagaimana dikatakan dalam syair: 


DA By plan PISANG 3 


Alangkah lezatnya dalam kesunyian berduaan dengan-Mu 
Pintu rumah tertutup dan mulut terbuka untuk memuji-Mu 


Hadits Ke-7 

Am WAMA MERAH K3 ف و‎ BE TE Sa SAE LAN AN PP م‎ 
Aa ASIN رضي اة لقال : قال رس ول انلو صل انه عَلَيْهِوسَلْم: جز دوا‎ 4 Na 
saw دروا أحد والطبراقي وإستاد‎ AYI ANI Jejas SESI 5 


- 7 


حس ىكذا فى الترغيب قلت ورواة الحاكم ف صحيحه وقال صحيح الإسناد وقال ANN‏ صرقة (الراوي) ضعفوة قلت هو من رواة ألى داود 
والترمني واخرج له البخاري فى الأدب المفرد وقال فى التقريب صدوق له أوهام وذكرهالسيوطي فى الجامع الصغير برواية أحمد والحاكم 
ورقم له با لصحّة و مجمع الزوائس روا أحس وإسنادهجيّو فى موض خآخر رواه أحمس والظبرافي ورجا ل أحس ثقأت) 

Dari Sayyidina Abu Hurairah Radhiyallahu “anhu, Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Perbaharuilah iman kalian!” Para 
shahabat Radhiyallahu “anhum berkata, “Ya Rasulullah, bagaimana kami 
dapat memperbaharui iman kami?” Beliau bersabda, “Perbanyaklah ucapan 
Laa ilaaha illallah!” (H.R. Ahmad dan Thabarani, dari Kitab At-Targhib) 
Faidah 

Diriwayatkan dalam sebuah hadits bahwa Baginda Nabi Shallallahu “alaihi 
wasallam bersabda, “Iman bisa menjadi usang sebagaimana kain menjadi 
usang. Oleh karena itu, selalu berdoalah kepada Allah Subhaanahu wata'ala 
agar Dia memperbaharui iman kamu.” 

Maksud “menjadi usang' adalah kekuatan iman dan nurnya menjadi 
lemah karena perbuatan maksiat. Disebutkan dalam sebuah hadits bahwa jika 
seseorang berbuat dosa, maka akan muncul noda hitam di hatinya. Jika ia 


Keutamaan Kalimah Thayyibah 473 


sungguh-sungguh bertaubat, noda itu akan hilang. Jika ia berdosa lagi, noda 
hitam muncul lagi di hatinya. Jika demikian terus, maka hatinya akan menjadi 
hitam dan berkarat, sebagaimana firman Allah Subhaanahu wata'ala: 


DEKAN ا بل" ان عل كَل رهم‎ 
“Sekali-kali tidak (demikian). PA apa yang selalu mereka ا‎ itu 
mengotori hati mereka.” (Q.S. Al-Muthaffifiin: 14) 


Jika keadaan hati sudah sedemikian rupa, maka hati tidak akan terkesan 
lagi oleh perkataan yang hag. Sebuah hadits menyebutkan, “Empat hal yang 
merusak hati: (1) berdebat dengan orang bodoh, (2) banyak berbuat dosa, 
(3) banyak bercampur gaul dengan wanita, dan (4) banyak duduk dengan 
orang yang mati.” Seseorang bertanya, “Apakah yang dimaksud orang yang 
mati?” Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Orang kaya yang 
hartanya menjadikan dia sombong.” 


Hadits Ke-8 
يزامن شاد أن‎ abah لَه قال قلسل وض‎ Aa َن‎ 


ahá ap‏ قبلا NG KO‏ رواءأبريعل يلسناد جد قو يكذافى الترغيب وعزاءفى الجامة إل أي يعلى 
وابن علي ف الکامل ور قم له بالضعف HAHA‏ اک وى مجمخ الزوائس lala‏ يعل ورجأله Ular‏ الصحيحغير ضام وهوثقة) 
Dari Sayyidina Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, Baginda Rasulullah‏ 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Perbanyaklah ucapan syahadat‏ 
Laa ilaaha illallah sebelum datang waktu kamu tidak dapat‏ 
mengucapkannya.” (H.R. Abu Ya'la, dari Kitab At-Targhib)‏ 


Faidah 

Jika maut tiba, maka tidak ada waktu lagi untuk beramal. Hidup di dunia 
ini sangat singkat. Sekarang waktunya untuk beramal dan menanam benih. 
Kehidupan setelah mati adalah kehidupan yang sangat panjang. Di sanalah kita 
akan memperoleh apa yang kita tanam di dunia ini. 


Hadits Ke-9 
pe Yadi rk $ ske Pa. 2 0 3 4 5 2. 22 34 D E 
Kg إن ملم‎ Op صلی الله ليو وسم ب‎ gl Open سحت‎ OG عن عَمْرِورَضِي اللّهُ لله عَنْهُ‎ 


١ سرس‎ 


ANN ay BE NU ena KESAN‏ ررواة الحا كم وقال صحيح 


عل شرطهما ورو یاه بنحو هکزان الترغيب). 

Dari Sayyidina Amr Radhiyallahu ‘anhu, ia meriwayatkan, “Aku mendengar 

Baginda Rasulullah Shallallahu" “alaihi wasallam bersabda, “Sungguh aku 

mengetahui sebuah kalimah yang jika seorang hamba mengucapkannya dari 

hatinya dengan sebenarnya, lalu ia meninggal dunia dalam keadaan tersebut, 

maka ia akan diharamkan dari neraka, yaitu Kalimah Laa ilaaha illallah.” 
(H.R. Hakim, dari Kitab At-Targhib) 


474 Kitab Fadhilah Dzikir 


Faidah 

Banyak riwayat yang semakna dengan hadits tersebut. Jika yang 
dimaksud “diharamkan dari neraka’ dalam hadits di atas adalah orang yang 
dahulunya kafir lalu ia masuk Islam dan mengucapkan Laa ilaaha illallah dan 
langsung meninggal dunia, maka tidak ada yang perlu dipermasalahkan. 
Sebab, selepas masuk Islam seluruh dosanya waktu ia masih kafir akan 
diampuni, menurut kesepakatan para ulama, Jika sejak awal ia seorang 
muslim, kemudian mengucapkan Kalimah Laa ilaaha illallah dengan ikhlas, lalu 
meninggal dunia, maka bukan mustahil jika Allah Subhaanahu wata'ala 
dengan kasih sayang-Nya mengampuni seluruh dosanya. Allah Subhaanahu 
wata'ala sendiri telah berfirman bahwa segala dosa dapat Dia ampuni untuk 
orang yang dikehendaki-Nya, kecuali syirik. 


Mulla Ali Qari Rahmatullah “alaih mengutip dari sebagian ulama bahwa 
hadits di atas dan hadits-hadits yang semacam dengannya, berlaku pada saat 
perintah-perintah yang lain belum diturunkan. Sebagian ulama berpendapat 
bahwa maksudnya adalah mengucapkan kalimah ini dengan menunaikan hak- 
haknya, sebagaimana telah disebutkan dalam Hadits Ke-4 yang lalu. 
Demikianlah pendapat Syaikh Hasan Bashri Rahmatullah 'alaih dan beberapa 
ulama. Menurut Imam Bukhari Rahmatullah “alaih, “Maksudnya ialah 
mengucapkan kalimah tersebut dengan penuh penyesalan (atas dosa- 
dosanya) yang merupakan hakikat taubat. Lalu, dalam keadaan seperti itu ia 
meninggal dunia.” Sedangkan Mulla Ali Qari Rahmatullah “alaih berpendapat 
bahwa maksud “diharamkan dari neraka” adalah, ia diharamkan untuk kekal di 
neraka. 

Suatu hal yang sudah jelas bahwa jika sesuatu memiliki pengaruh 
tententu, tetapi karena ada penghalang dari luar sehingga pengaruh itu tidak 
muncul, bukan berarti pengaruh itu hitang sama sekali. Misalnya, sakmonia 
adalah obat pelancar buang air. Namun, jika seseorang setelah meminum 
sakmonia memakan makanan keras yang menyebabkan sembelit, tentu 
sakmonia tidak akan berpengaruh secara maksimal. Bukan berarti obat itu 
tidak manjur. Namun, karena ada penghalang, maka orang itu tidak 
merasakan faidahnya. 


Hadits Ke-10 


Oo, Aturan Pan Kas KA s3, NA NEI? e ee هد فس].:‎ 
BEN : وَسَلَمَ‎ aa صل الله‎ abi قال رسو ل‎ OLETE IS ya عن مُعَاذِ‎ 
Daan TP Na 52 ر‎ 

Vip (رواةأحي سكن فى المشكة وال جام الصغير ور قم له بألضعف وق مجمخ الزوائل روا «أحمد ور‎ KANG Bala 
وبن مردويه والبيهقي وذكره ن المقاصص الحسنة برواية‎ KANG أن شهرا لم يسبعه عن معاذاهورواهالبؤاركذا ف الترغيب وزاد السيوطي‎ 
واختلف فى وجه حمل شهادةوهي مفرد على المفآتيح وهي جيع على أقوال أ جههاعنري ل: كانت‎ NG ANG BANG أحمس بلفظ‎ 
GANG kon aka باب‎ KE 

Dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal Radhiyallahu “anhu, Baginda Rasulullah 


Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Kunci-kunci surga adalah bersaksi atas 
Laa ilaaha illallah.” (H.R. Ahmad, dari Kitab Misykat) 


Keutamaan Kalimah Thayyibah 475 


Faidah 

Kalimah Syahadat disebut “kunci-kunci' karena setiap pintu ada kuncinya, 
dan kunci setiap pintu surga ialah kalimah ini. Atau kalimah ini dikatakan 
sebagai kunci-kunci surga, karena kalimah ini mengandung dua bagian, 
pertama, ikrar atas Laa ilaaha illalah, dan kedua, ikrar atas Muhammadur 
Rasulullah. Dengan gabungan kedua bagian ini, pintu-pintu surga dapat 
terbuka. Riwayat yang menyatakan bahwa kalimah ini akan memasukkan 
seseorang ke dalam surga dan menyelamatkannya dari neraka, maksudnya 
adalah Kalimah Thayyibah secara lengkap (yakni taa ilaaha illalah 
Muhammadur Rasulullah). Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam 
bersabda, “Harga surga adalah Laa ilaaha illallah.” 


Hadits Ke-11 
AJA OB yet Gala alas al قال رمو او صل اله‎ : la AYON 


2 


P 2 


و سام و اه و س] 6و3 2 7 Zuly 2s Z‏ دك pola‏ 
ف سَاعَةٍ من Ga AAN Ya ente MEI‏ السات Gala IS GS‏ 
BELA‏ واه بویع ىكنافىالترغيب وفى GAN Jan rekake baba Tera‏ وهو متروك اه . 

Dari Sayyidina Anas Radhiyallahu “anhu, Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi 
wasallam bersabda, “Tidak ada seorang hamba pun yang mengucapkan Laa 
ilaaha ilallah pada suatu waktu, malam atau siang hari, kecuali perbuatan- 
perbuatan buruknya akan dihapuskan dari catatannya, bahkan keburukan itu 
akan diganti dengan kebaikan.” (H.R. Abu Ya'la, dari Kitab At-Targhib) 
Faidah 

Dihapusnya keburukan diganti dengan kebaikan sudah dibahas dalam Bab 
Kesatu Pasal Ke-2 Hadits Ke-10. Beberapa maksud tentang ayat-ayat dan 
riwayat-riwayat yang serupa dengan hadits di atas telah ditulis. Setiap makna 
menunjukkan bahwa Kalimah Thayyibah dapat menghapuskan keburukan dari 
catatan amal. Dalam hal ini yang terpenting ialah keikhlasan. Menyebut nama 
Allah Subhaanahu wata'ala sebanyak-banyaknya dan memperbanyak 
membaca Kalimah Thayyibah akan mendatangkan keikhlasan. Oleh karena itu, 
kalimah ini dinamakan Kalimah Ikhlas. 


Hadits Ke-12 
Kurdi aaa 063 kas يو‎ in ka رضي اله ڪه عن الي‎ iyo 
ابه كارك‎ UAS aa إل لاه‎ AE اعرش إ6‎ yach Ep ِن د‎ 


NG STS RA At ala ra RA 1 
Ke PALA P TA da يعو ل کیت اشن وَكَمْ تَغْفِرْلِقَائِلِهَا‎ 

(روأةالمرّاروه غریب کزان الترغیب وق مجح NOT‏ عبد اله بن إبراھیم ہن عمرو وهر ضعیف جلا ا 

عل طرقه وذكرلهشواهد) 

Dari Sayyidina Abu Hurairah Radhiyallahu “anhu, Baginda Nabi Shallallahu 

“alaihi wasallam bersabda, “Sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki sebuah tiang 


dak 


476 Kitab Fadhilah Dzikir « 


yang terbuat dari nur terletak di hadapan Arsy-Nya, jika ada seorang hamba 
yang mengucapkan Laa ilaaha illallah, maka bergetarlah tiang itu. Allah 
Subhaanahu wata'ala berfirman, “Berhentilah bergetar!” Tiang itu menjawab, 
“Bagaimana aku dapat berhenti, sedangkan Engkau belum mengampuni 
orang yang mengucapkannya?” Allah Subhaanahu wata'ala berfirman, 
“Sesungguhnya, Aku telah mengampuninya.” Maka barulah tiang itu berhenti 
bergetar.” (H.R. Al-Bazzar, dari Kitab At-Targhib) 


Faidah 

Para ahli hadits telah membahas kedudukan hadits ini. Namun, Imam 
Suyuthi Rahmatullah 'alaih menulis bahwa riwayat ini telah ditulis dalam 
berbagai riwayat dengan lafadz yang berbeda-beda (yang saling menguatkan). 
Dalam sebagian riwayat ada tambahan, Allah Subhaanahu wata'ala berfirman, 
“Aku limpahkan taufik kepada hamba itu untuk mengucapkan Kalimah 
Thayyibah ini, karena Aku akan mengampuni dosanya.” Betapa besar kasih 
sayang Allah Subhaanahu wata'ala. Dia sendiri yang telah memberi taufik 
kepada seseorang untuk mengucapkannya, lalu Dia sendiri yang 
menyempurnakan anugerah-Nya, yaitu dengan mengampuni orang tersebut. 


Dalam sebuah kisah yang masyhur, diceritakan bahwa suatu ketika Syaikh 
Atha' Rahmatullah “alaih sedang berjalan di pasar. Dilihatnya ada seorang 
hamba sahaya wanita yang dianggap gila sedang dijual oleh pemiliknya. Lalu, 
Syaikh Atha’ Rahmatullah “alaih membeli hamba sahaya tersebut. Ketika 
malam tiba, wanita itu berwudhu dan mulai mendirikan shalat sambil 
menangis bercucuran air mata. la berkata, “Ya Allah, sesembahanku, demi 
cinta-Mu kepadaku, kasihanilah aku.” Mendengar itu, Syaikh Atha' 
Rahmatullah 'alaih berkata, “Hai hamba, ucapkanlah, Ya Allah, demi cintaku 
kepada-Mu.” Mendengar ucapan Syaikh Atha' Rahmatullah “alaih itu, hamba 
sahaya wanita itu marah dan berkata, “Demi Allah, jika Allah Subhaanahu 
wata'ala tidak mencintaiku, tentu Allah Subhaanahu wata'ala tidak 
menidurkan engkau nyenyak dan Dia menjadikan aku berdiri shalat seperti 
yang engkau lihat sekarang.” Lalu, ia membaca beberapa bait syair: 


- z 


8 دي‎ ATA E KANA KANG 
ÉG GAS AN GRAN 


z 


SE NE TIA FIS 
Dg ساماد‎ E LK an eh ena 
ومَادامَیرمَیٌ‎ êrah Ega bg 


: Duka telah menggumpal dan kalbu membara 
Kesabaran telah sirna, bercucuran air mata 


Bagaimana bisa merasakan ketenteraman 
Orang yang tak pernah merasakan ketenangan 
Karena cinta, kerinduan, dan kegelisahan 


Ya Rabb, seandainya memang ada sesuatu 
Yang dapat membebaskan aku dari duka citaku 


Keutamaan Kalimah Thayyibah 7 


Selagi aku hidup anugerahkanlah kepadaku 


Lalu, ia berkata, “Ya Rabb, selama ini tidak ada seorangpun yang mengetahui 
hubungaku dengan-Mu. Sekarang hubungan itu telah diketahui orang, maka 
cabutlah nyawaku.” Setelah berkata demikian, ia berteriak dan langsung 
meninggal dunia. 


Kisah-kisah seperti ini, banyak diketengahkan di dalam kitab-kitab. 
Memang, tanpa taufik dari-Nya, hal apa pun tak akan terwujud. 


Oei Bani Aeon ats 
“Dan kamu tidak dapat menghendaki, kecuali apabila dikehendaki / Allah, Rabb 
semesta alam.” (O.S. At-Takwiir: 29) 


Hadits Ke-13 


عَنْ ابن sa‏ رضي VE TEE‏ ول الله صلی اله لیو PiE akan‏ 


an Jay gas‏ كنألو Odi siap‏ الراب 


OS EA, GANG ca ga GAN Gi عن ؤي‎ 


ita والبيهقي كلاهما من رواية يحي بن عبد الحميد الحمافي ون‎ gll pej SE الْمَوْتَ‎ Ne 8 SAN 
ed برواية الطبرا عن بن عمر ورقم له بألضعف وف اسای المطالب‎ ma الترغيب وذكو ف الجامع‎ NU " 
الأخرى‎ Tan GANG pi وع‎ ANE رواية ليس عل اَل لإ‎ ET ضعيف و مجع الزائس روا‎ 
ضعيف عن ابن عمر‎ Nang) السخاوي فى المقاصس الحسنة روادأبو يعلى والبيهقيّ فى الشعب والطبرا‎ JB al مجاشغ بن عبر وكلاه ا ضعيف‎ 
مسلم ومعلوم أن بعض المسلمين‎ A ABI رضي اله عنه اه. قلت ومأحكم عليه المنزري بالنكارة میناد أنه حمل أهل لله اه على‎ 
يعلّبون ف القبر والحشر فيكون الحدیٹ مالفا للبعروف فيكون منکرا لكنه إن أريد به المخصوص بهن: الصفة فيكون موافقاللنصوص‎ 
ado ú SA en Kwai GAKI Gone الكثيرة من القرآن والحديث‎ 
وغير ذلك من الآيات والروايات فالحديث موافق لها لامخالف فيكون معروفا لامنكرا وذكر السيوطي فى الجامع الصغير برواية ابن‎ ya 
GEE لَه ورقم له بالحسس قلت ويؤيّده حديث‎ in تاج وکالما‎ Bahan Sala Ul مردويه والبيهقيّ فى البعث عن عمر بلفظ‎ 
المستهترون ف ذكرا ميض الذكر عنهم أثقالهم فيأتون يوم القيامة خفافارواهالترمزي والح كم عاي هر يرةوالطبرا يعن‎ DIAN 
Muka PA UI SIB arts Ado أب الدرداءكزا فى الجأمغ ورقم له بالصخة وق‎ 


Gak‏ وف الجامع الصغير برواية الحاكم ورقم له بالصخة bi AU kan ay ATI AA ben, GEN‏ يكاب 
iba a a E‏ 


Dari sayyidina Ibnu Umar Radhiyallahu “anhuma, Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Tidak ada bagi ahli Laa ilaaha ilalah 
ketakutan di kubur mereka dan di Mahsyar. Seakan-akan aku melihat ahli 
Laa ilaaha illallah bangkit dari kuburnya sambil mengibaskan debu dari 
kepalanya lalu berkata, Segala puji bagi Allah yang telah menjauhkan kami 
dari kesedihan (untuk selamanya).” Riwayat lain menyebutkan bahwa ahli 
Laa ilaaha illallah tidak akan mengalami ketakutan ketika mati dan ketika di 
dalam kubur.” (H.R. Thabarani dan Baihagi, dari Kitab At-Targhib) 


478 Kitab Fadhilah Dzikir 


Faidah 

Sayyidina Ibnu Abbas Radhiyallahu “anhuma berkata, “Suatu ketika, 
Malaikat Jibril Alaihis salam mendatangi Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi 
wosallam. Ketika itu, beliau dalam keadaan sangat bersedih. Malaikat Jibril 
Alaihis salam berkata, “Allah Subhaanahu wata'ala mengirim salam untukmu. 
Melihatmu seperti ini, Dia bertanya, Ada apa?” (padahal Allah Subhaanahu 
wata'ala Maha Mengetahui isi hati makhluk-Nya. Ini hanya menunjukkan 
penghormatan terhadap Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam). 
Beliau menjawab, 'Wahai Jibril, aku sangat merisaukan bagaimana umatku 
kelak pada Hari Kiamat.' Malaikat Jibril Alaihis salam bertanya, “Umatmu yang 
kafir atau yang muslim? Beliau menjawab, “Aku mencemaskan Kaum 
Muslimin.” Lalu, Malaikat Jibril Alaihis salam membawa Baginda Nabi 
Shallallahu “alaihi wasallam mengunjungi kuburan suku Bani Salamah. 
Sesampainya di sana, Malaikat Jibril Alaihis salam memukul salah satu kubur 
itu dengan sayapnya (kubur seorang muslim), sambil berkata, “Dengan izin 
Allah, bangkitlah kamu!’ Kemudian bangkitlah seseorang yang sangat tampan, 
lalu ia mengucapkan: 

ar | , سو‎ ١ P3 1g 
لاإ له اة مدد رسو انوا لحد ورب الْعَاَيين.‎ 

Kemudian Malaikat Jibril Alaihis salam memerintahkan, ‘Kembalilah ke 
tempatmu! Kemudian dia kembali. Lalu, Malaikat Jibril Alaihis salam memukul 
kubur yang kedua (kubur orang kafir), sambil berkata, “Dengan izin Allah, 
bangkitlah.” Maka bangkitlah seseorang yang mukanya sangat buruk dan 
hitam, matanya biru menakutkan, dan berkata, “Betapa sedih aku, betapa 
malu aku, betapa besar musibah ini!” Kemudian Malaikat Jibril Alaihis salam 
memerintahkan, “Kembalilah ke tempatmu!" Setelah itu Malaikat Jibril Alaihis 
salam berkata kepada Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam, 
"Seseorang akan dibangkitkan menurut keadaannya ketika mati.” 


Hadits di atas menunjukkan bahwa yang dimaksud ahli Laa ilaaha illallah 
adalah orang yang punya hubungan, ikatan dan kesibukan khusus dengan 
kalimah tersebut, seperti sebutan tukang susu, tukang sandal, tukang 
permata, tukang es, dan sebagainya, digunakan untuk mereka yang memiliki 
hubungan khusus dengan benda-benda tersebut. Oleh sebab itu, kemuliaan 
yang diberikan Allah Subhaanahu wata'ala kepada ahli Laa ilaaha illallah, 
seperti yang disebutkan dalam hadits di atas, sudah tidak perlu dipertanyakan 
lagi. 

Di dalam Surat Faathir, disebutkan bahwa umat ini terbagi menjadi tiga 
derajat, salah satunya ialah Sabigun bil khairat, yaitu orang-orang yang masuk 
surga tanpa hisab (ahli Laa ilaaha illallah dapat masuk dalam derajat ini). 
Disebutkan dalam sebuah hadits, “Barangsiapa setiap hari membaca Laa 
ilaaha illallah seratus kali, ia akan dibangkitkan pada Hari Kiamat dalam 
keadaan wajahnya bercahaya seperti cahaya bulan purnama.” Sayyidina Abu 
Darda’ Radhiyallahu “anhu berkata, “Barangsiapa selalu membasahi lidahnya 
dengan dzikrullah, pada Hari Kiamat kelak, ia akan masuk surga dengan 


Keutamaan Kalimah Thayyibah 479 
tersenyum.” 


Hadits Ke-14 

> لوعو زر كر ص‎ PAN NN عرو‎ PTE PA م قا سان رورم‎ EDAN 
قال: إن‎ ska رَضِي انه ما ان رسو ل اتو صل الله علي‎ Oi pe عَنْ َراو بن‎ 
2? sebrsa روي لطي موه اا و اور‎ Ca F EAEE 
GARA AR ARE ekan رجلا من متي عل رووس الْخَلَادقِيَوْمَ الْقَيَامَة‎ a 


á 2 
- 


ANA‏ فعا مه كور bah‏ وو و 24112 £ a‏ اع ]اي عن 
جلا 6ل GIE JT AE RE A ja Oka Jan‏ 
or 2 A‏ و 5 


been ك1 51 ام‎ TR NBL ه‎ KANG Ak AG MEN كر قر‎ a KANG عش ا"‎ 
akas Cole NG) Si تعال‎ IS IN US ie DI Up JAS 


TK‏ عا أي اسه د 126 ل شر Cena Kate‏ عع ع ف و AAR,‏ ركو 5 6ك و 
AGE ea SE OK BG‏ أن RAI NIA‏ أن Bae WA‏ 
دعو ا" أو , BA AK‏ سار fane Nat a‏ يح عه ATI AE a‏ 
nêba San msl OA‏ اليطاقة ÉG NG Pen KA‏ 


- 


Sate ÎÎ ak ا م ا‎ NA bat erie ل اہ کک ال‎ 
BII فطاعت اليِِجِلَات رفكت‎ AS فى‎ Bl وَأ‎ AS Hand pi A 


دو 
Alya‏ 


Ah N‏ وج رار هه 
فلایشقل مع الو Gn‏ رواه الترمزي وقال حسس غریب A‏ صحيحه والحاكم والبيهقيَ وقال الحاكم 
صحييح على شرط مسا مکزا فى الترغيب قل تكذ! قال الحاكم کتاب الإإيمآن وأخرجه يضاف كتاب الدعوات وقال صحيح الإستاد Ii‏ 
الموضعين CB‏ وف المشكاة أخرجه برواية الترمزي وابن مأجه وزاد السيوطي GA JING‏ عزاه إليهم أحمس وابن مردويه BEN;‏ 
والمهقي ف البعث وفيه اختلاف ف بع BIN‏ كقوله ف ASEAN oglani‏ 
Cats KPJ aas AYU kat‏ 28 الحريث وعلم منه أن الإسترراك فى الحريث على محله ولا حاج ةذ إلى 
ماأۆله القاري ف المرقأةوذكر السيوطي مأيؤيّس الروايةمن الرواياتالأخ) 
Dari Sayyidina Abdullah bin Amr bin Ash Radhiyallahu 'anhuma, Baginda‏ 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Sesungguhnya Allah‏ 
Subhaanahu wata'ala akan memanggil salah seorang umatku di hadapan‏ 
seluruh makhluk pada Hari Kiamat dan dihadapkan kepadanya 99 buku‏ 
catatan keburukannya. Setiap buku catatan, besarnya sejauh mata‏ 
memandang. Allah Subhaanahu wata'ala akan bertanya, “Apakah kamu‏ 
mengingkari (catatan-catatan) ini? Atau para pencatat itu telah‏ 
menzhalimimu (mereka mencatat dosa yang tidak engkau lakukan atau‏ 
mencatat dosa lebih banyak dari yang engkau lakukan)?” Ia akan menjawab,‏ 
“Tidak, wahai Rabbku (malaikat tidak menzhalimiku dan aku pun tidak‏ 
mengingkari semua yang mereka catat)” Allah Subhaanahu wata'ala‏ 
berfirman, “Apakah kamu punya alasan?” la menjawab, “Tidak, wahai Rabbku.'‏ 
Allah Subhaanahu wata'ala berfirman, Baiklah, sesungguhnya di sisi Kami,‏ 
kamu memiliki satu kebaikan dan sesungguhnya kamu tidak akan dizhalimi‏ 
pada hari ini.” Maka disodorkan kepadanya secarik tulisan yang isinya:‏ 
Pa ta <$ aah 06 >$ -35‏ 1 
AGA NGNE NA KANAN‏ 
Maka dikatakan kepadanya, “Pergilah kamu dan timbanglah secarik tulisan‏ 
ini” Ia menjawab, “Wahai Rabbku, apakah nilai secarik tulisan ini‏ 


3 


480 Kitab Fadhilah Dzikir 4 


dibandingkan 99 buku catatan amal burukku?’ Maka Allah Subhaanahu 
wata'ala berfirman, “Pada hari ini kamu tidak akan dizhalimi. Maka 
diletakkanlah semua catatan amal buruk itu di sisi timbangan, dan secarik 
tulisan tadi diletakkan di sisi timbangan lainnya, dan ternyata sisi timbangan 
yang berisi secarik tulisan tadi lebih berat. Tiada satu pun yang lebih berat 
melebihi Asma Allah Subhaanahu wata'ala.” (H.R. Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu 
Hibban, dari Kitab At-Targhib) 
Faidah 

Inilah berkah keikhlasan. Dengan membaca Kalimah Thayyibah satu kali 
saja dengan ikhlas akan lebih berat timbangannya daripada seluruh buku 
Catatan amal keburukan. Oleh sebab itu, sangat penting bagi seseorang agar 
tidak meremehkan saudara muslim lainnya. Jangan menganggap dirinya lebih 
baik daripada orang lain. Kita tidak mengetahui amal manakah pada diri 
seseorang yang dikabulkan oleh Allah Subhaanahu wata'ala, yang 
menyebabkan keselamatannya? Kita juga tidak mengetahui apakah amal kita 
layak diterima atau tidak? 


Sebuah hadits menceritakan sebuah kisah bahwa dahulu kala ada dua 
orang Bani Israil. Yang seorang ahli ibadah dan yang lain seorang pendosa. Ahli 
ibadah atau 'abid ini selalu menegur si pendosa. Si pendosa hanya menjawab, 
“Biarkan aku dengan Rabbku.” 


Suatu hari, “abid sangat marah kepada pendosa, sehingga terucap dari 
lisannya, “Demi Allah, Allah Subhaanahu wata'ala tidak akan mengampunimu 
selamanya.” Allah Subhaanahu wata'ala mengumpulkan keduanya di alam 
arwah. Allah Subhaanahu wata'ala mengampuni si pendosa, karena ia selatu 
mengharap rahmat Allah Subhaanahu wata'ala. Sedangkan 'abid disiksa 
karena sumpahnya yang sangat keras terhadap si pendosa. Allah Subhaanahu 
wata'ala berfirman di dalam Al-Qur'an: 


HP , رعو وق كد‎ PESEE 
SEA and 3 aa YANG) 
“Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan (sesuatu) 
dengan-Nya, dan Dia mengampuni dosa selain dari syirik bagi siapa yang 
dikehendaki-Nya.” (O.S. An-Nisaa': 116) 

Siapa pun tidak berhak mengatakan bahwa si fulan tidak akan diampuni 
oleh Allah Subhaanahu wata'ala. Namun, bukan berarti jika ada orang yang 
bermaksiat atau berbuat dosa kemudian kita tidak perlu menegurnya. Banyak 
ayat Al-Qur'an dan hadits yang menerangkan bahwa siapa pun yang tidak 
menegur kemaksiatan juga akan mendapat ancaman. Banyak hadits yang 
menyebutkan bahwa barangsiapa melihat kemungkaran dan ia tidak 
mencegahnya, padahal ia mampu mencegahnya, ia juga akan ikut terkena 
siksanya. Masalah ini telah dijelaskan di dalam Kitab Fadhail Tabligh. Bagi yang 
berminat untuk mengetahuinya, dianjurkan agar membaca kitab tersebut. 


Ada suatu masalah yang perlu diperhatikan di sini, bahwa apabila ahli 
agama menjumpai seorang pendosa, maka janganlah ia memastikan bahwa 
dia adalah ahli neraka. Ini perbuatan yang bisa membinasakan diri sendiri. 


Keutamaan Kalimah Thayyibah 481 


Akan tetapi, ada yang lebih membahayakan lagi serta merupakan racun yang 
mematikan, yaitu orang-orang jahil yang menjadikan sembarang orang sebagai 
panutan dan pemimpin, sementara mereka mengucapkan kata-kata kufur. 
Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Barangsiapa yang 
menghormati ahli bid'ah, berarti ia telah membantu menghancurkan agama.” 
Juga banyak disebutkan di dalam hadits, “Kelak pada akhir zaman, akan 
muncul Dajjal-Dajjal, penipu dan pendusta besar. Mereka akan 
memperdengarkan perkataan-perkataan yang belum pernah kalian dengar. 
Jangan sampai mereka menyesatkan dan menjerumuskan kalian ke dalam 


fitnah.” 
Hadits Ke-15 
NA ERETNA TEA IP OAOE ká Pui 


وء 
BIG, Sagar‏ كو وس 


lM Bea و‎ Ah لَوْجِيْءَ‎ 


Pa 


دوع 

dea INI ALAT‏ جحت بهن . (أخرجه الطبران ی BN‏ وهكزا فى مجيع 
ada‏ نوا موتا گم Ngan NG MI ANGANGGE sasanga NGANG NG‏ 

Fi‏ جب وأو أ NGNE gJ‏ الحديث قألرواهالطبرا i‏ ٹقاتالاأن ب طلحةل يسبع من ابن عبّاس) 
bari Sayyidina Ibnu Abbas Radhiyallahu “anhuma, Baginda Rasulullah‏ 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Demi Dzat Yang nyawaku berada di‏ 
dalam kekuasaan-Nya, jika langit dan bumi beserta seluruh isinya dan apa-apa‏ 
yang ada di antara keduanya dan apa-apa yang ada di bawahnya diletakkan‏ 
dalam satu sisi timbangan dan Kalimah Syahadat Laa ilaaha illallah diletakkan‏ 
dalam sisi timbangan lainnya, maka sisi timbangan yang ada Kalimah‏ 
Syahadat akan lebih berat.” (H.R. Thabarani, dari Kitab Durrul Mantsur)‏ 


Faidah 

Banyak sekali riwayat yang maknanya seperti hadits di atas dengan lafadz 
yang berbeda-beda. Tidak diragukan lagi bahwa tidak ada sesuatu apapun 
yang menyamai Asma Allah Subhaanahu wata'ala. Sungguh malang dan 
bernasib buruk orang yang meremehkannya. Namun, beratnya Kalimah 
Laa ilaaha illallah berhubungan dengan keikhlasan. Semakin ikhlas seseorang 
mengucapkan Kalimah Laa ilaaha illallah, semakin berat pula timbangannya. 
Untuk mewujudkan keikhlasan di dalam hati, kita mesti bersedia “merapikan 
sandal’ ulama ahli tasawwuf. 


Di dalam riwayat yang lain, sebelum sabda Baginda Rasulullah Shallallahu 
(alaihi wasallam ini, ada sebuah perkara yang disabdakan oleh beliau, 
“Bimbinglah orang-orang yang akan mati dengan Laa ilaaha illallah. 
Barangsiapa mengucapkannya ketika sakaratul maut, maka wajib baginya 
surga.” Shahabat bertanya, “Ya Rasulullah, bagaimana jika seseorang 
mengucapkannya ketika sehat?” Beliau menjawab, “Itu justru lebih 
mewajibkan dia masuk surga. Itu justru lebih mewajibkan dia masuk surga.” 
Lalu, beliau bersabda seperti dijelaskan dalam hadits di atas. 


3 


482 Kitab Fadhilah Dzikir 4 


Hadits Ke-16 

TA e E 5١ 2‏ ي]م : و srg ANAMI‏ رةٌ دو و 
PENAK RB aa‏ 
KE, a bA AB n E IA SS‏ رر کے NE,‏ 
AS SSS‏ م الله Ni GI‏ سول انه Je‏ الله AI alas aie‏ 
fs 2a PANG MPG‏ 

Se ANIS sad وى دلت‎ En Ela 
P Mona BN ابنإسحاقواين المنذروا بن أي حاتم وأبو الشيخ‎ 
Sayyidina Ibnu Abbas Radhiyallahu “anhuma meriwayatkan (suatu ketika tiga 
orang kafir) yaitu Nakham bin Zaid, Qurdu bin Ka'ab, Bahri bin Amr datang 
dan berkata, “Wahai Muhammad, apakah engkau tidak mempercayai 
sesembahan selain Allah?” Beliau menjawab, “Tidak ada yang berhak 
disembah kecuali Allah Subhaanahu wata'ala, dengan kalimah inilah aku 
diutus, dan kepadanyalah aku mengajak manusia.” Maka turunlah ayat “Qul 
ayyu syaiin akbaru syahaadah....” (H.R. Ibnu Ishaq, Ibnu Mundzir, Ibnu Abi 
Hatim, dari Kitab Durrul Mantsur) 


Faidah 

Sabda Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam, dengan kalimah 
inilah aku diutus (sebagai nabi), dan kepadanyalah aku mengajak manusia! hal 
ini bukan hanya dikhususkan untuk Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi 
wasallam saja. Bahkan seluruh nabi diutus untuk kalimah ini. Seluruh nabi 
mendakwahkan kalimah yang sama, mulai dari Nabi Adam Alaihis salam 
hingga: penutup seluruh nabi, yaitu nabi kebanggaan, Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam. Tidak ada seorang nabi pun yang diutus tanpa 
mendakwahkan kalimah tersebut. Betapa berkah dan mulianya kalimah ini, 
sehingga agama yang benar yang dibawa oleh para nabi mengajak kepada 
kalimah ini dan menyebarkannya. Kesimpulannya, agama yang benar pasti 
berlandaskan Kalimah Laa ilaaha illallah. Untuk membenarkan penjelasan 
Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam mengenai kalimah ini, turunlah ayat: 


ag nggak 425 n 

©... É égi 

“Katakanlah, ‘Siapakah yang lebih kuat kesaksiannya (daripada kesaksian 
Allah)?” (Q.S. Al-An'aam : 19) 

Di dalam ayat di atas, Allah Subhaanahu wata'ala memberikan kesaksian 
yang membenarkan ucapan Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam. 
Sebuah hadits menyebutkan, “Apabila seorang hamba mengucapkan 
Laa ilaaha illallah, maka Allah Subhaanahu wata'ala akan membenarkannya 
dengan berfirman, 'Hamba-Ku berkata benar, tidak ada yang berhak disembah 
selain Aku.” 


Hadits Ke-17 
Mesir a ANTA RA SY تسر‎ ING NG IA n a E. 
AE AU صل‎ pada امه‎ AAN IE SIA Ya قال عِيْسَى‎ OB عَنْهُ‎ AN عَنْ لي رضي‎ 


Keutamaan Kalimah Thayyibah 483 


ANA H3 عَلَ مَنْ كَنَ‎ AE KINI Ian GEN AT aka; 


CNN الترغي‎ kere Ia Ah 
Sayyidina Laits Radhiyallahu “anhu meriwayatkan, “Nabi Isa bin Maryam 
Alaihis salam berkata, Umat Muhammad (Shallallahu “alaihi wasallam) 
adalah yang paling besar nilai timbangannya di Mizan, karena lisan mereka 
terbiasa dengan sebuah kalimah yang terasa berat bagi umat sebelumnya, 
kalimah itu ialah Laa ilaaha illallah.” (H.R. Ashbahaani, dari Kitab At-Targhib) 


Faidah 

Merupakan kenyataan, bahwa Kalimah Laa ilaaha illallah sangat banyak 
didzikirkan di kalangan umat Baginda Muhammad Shallallahu “alaihi wasallam 
(semoga Allah Subhaanahu wata'ala mengirim beribu-ribu shalawat kepada 
beliau), mengalahkan dzikir umat sebelumnya. Para masyaikh suluk 
mewiridkannya jutaan kali, bukan hanya ribuan kali. Setiap dari mereka 
kebanyakan membawahi ratusan ribu murid. Mereka melatih murid-muridnya 
agar mewiridkan Kalimah Thayyibah ribuan kali setiap hari. 


Di dalam Kitab Jomi'ul Ushul ditulis bahwa mendzikirkan lafadz ‘Allah’ 
sekurang-kurangnya 5.000 kali setiap hari, dan selebihnya tidak terbatas. 
Untuk masyaikh suluk, mewiridkan lafadz ‘Allah’ minimal 25.000 kali dan 
mewiridkan Kalimah Laa ilaaha illallah minimal 5.000 kali setiap hari. 
Demikianlah kurang lebih jumlah yang diajarkan oleh para masyaikh suluk. 

Maksud saya menuliskan hal ini untuk menguatkan pernyataan Nabi Isa 
Alaihis salam tentang kelebihan umat Baginda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi 
wasallam. Perhitungan di atas secara perorangan. Itu pun baru perhitungan 
secara minimal. 


Dalam Kitab Gaulul Jamil, Syaikh Waliyullah Rahmatullah “alaih berkata, 
“Ayahku berkata, “Ketika aku baru belajar suluk, aku membaca Laa ilaaha 
illallah dua ratus kali dalam satu napas.” Syaikh Abu Yazid Ourtubi 
Rahmatullah “alaih berkata, “Aku mendengar bahwa barangsiapa membaca 
Laa ilaaha illallah satu khataman, yaitu 70.000 kali, akan terbebas dari api 
neraka.” Setelah mendengar hal itu, aku membaca untuk istriku sesuai dengan 
hitungan tersebut, dan aku membaca beberapa khataman sebagai 
simpananku di akhirat. Di dekat rumah kami, tinggal seorang pemuda yang 
terkenal sebagai ahli Kasyaf. Dia juga kasyaf tentang surga dan neraka. Namun, 
aku agak meragukan kebenarannya. Suatu ketika pemuda itu ikut kami makan 
bersama. Tiba-tiba ia menjerit dan napasnya tersengal-sengal seraya berkata, 
“Ibuku dibakar di neraka dan aku menyaksikan keadaannya.” Syaikh Ourtubi 
Rahmatullah “alaih melanjutkan, “Aku melihat ia sangat gelisah. Lalu aku 
berpikir akan menghadiahkan untuk ibunya satu Khataman Tahlil, sehingga 
dapat kuketahui kebenaran kasyaf pemuda itu. Maka satu Khataman Tahlil, 
kuhadiahkan untuk ibunya. Aku meniatkan pemberian hadiah ini di dalam hati, 
sehingga tidak ada yang mengetahui niatku kecuali Allah Subhaanahu 
wata'ala. Beberapa saat kemudian, pemuda itu langsung berteriak, “Wahai 

. 


4 
484 Kitab Fadhilah Dzikir 


Paman, ibuku telah terbebas dari api neraka.” Syaikh Ourtubi Rahmatullah 
“alaih berkata, “Dari kejadian tersebut, aku mendapatkan dua keuntungan. 
Pertama, aku telah membuktikan fadhilah membaca Tahlil 70.000 kali. Kedua, 
aku meyakini akan kekasyafan yang dimiliki oleh pemuda itu.” 


Demikianlah salah satu kisah mengenai masalah ini. Selain kisah tersebut, 
entah berapa banyak lagi kisah yang terjadi pada umat Baginda Muhammad 
Shallallahu “alaihi wasallam ini. Para ahli tasawwuf memperbaiki dirinya 
dengan cara dzikir anfas, yaitu melatih dzikir dengan cara: ketika menghirup 
dan menghembuskan setiap napas diiringi dengan dzikrullah, sehingga napas 
tidak sia-sia. Banyak di kalangan umat Baginda Muhammad Shallallahu “alaihi 
wasallam yang telah berhasil dalam latihan tersebut. Maka tidak ada keraguan 
lagi terhadap kebenaran pernyataan Nabi Isa Alaihis salam, “Lisan mereka 
terbiasa dan tunduk kepada Kalimah Laa ilaaha illallah.” 


Hadits Ke-18 
منوب عل باپ‎ DARI الله‎ Hedi رول‎ IE الله‎ Gas عاس‎ Hu 
و‎ z Pa 


GN 


WENG A 


AN ah GEEA أت انه‎ aa 
Dari Sayyidina Ibnu Abbas Radhiyallahu “anhuma, Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Tertulis di pintu surga yang artinya: 
Sesungguhnya Akulah Allah, tidak ada yang berhak disembah selain Aku. Aku 
tidak akan menyiksa orang yang mengucapkannya.” (H.R. Abu Syaikh, dari 
Kitab Durrul Mantsur) 


Faidah 

Banyak hadits Baginda Nabi. Shallallahu “alaihi wasallam yang 
menyebutkan tentang siksa Allah Subhaanahu wata'ala kepada para pendosa. 
Sedangkan dalam hadits di atas dinyatakan Allah tidak akan menyiksa orang 
yang mengucapkan Kalimah Thayyibah. Jika yang dimaksud dengan siksa 
adalah siksa yang selama-lamanya, maka hal itu tidak perlu diperdebatkan lagi 
(karena orang yang yakin dengan kalimah ini pasti suatu saat akan lepas dari 
siksa). Akan tetapi, juga bukan sesuatu yang mustahil jika orang-orang yang 
berdzikir Kalimah Thayyibah dengan ikhlas tidak akan disiksa, meskipun dosa 
mereka banyak. Hal ini semata-mata disebabkan rahmat Allah Subhaanahu 
wata'ala, sebagaimana disebutkan di dalam Hadits Ke-14 yang telah lalu. 
Secara rinci juga telah diterangkan dalam Hadits Ke-9. 


Hadits Ke-19 
MEN Ona aesae ATA ل الو صل‎ IS قال:‎ ELSA se SA 
Jaena Kg A aman sa كال كال لله 35 وجل نكا‎ 


ع £ 


OES aa‏ حضني أن na ian GE‏ ىالحلية كناف لبر راب 
عساك ركاف الجامع الصغير وفيه أيضا برواية الشيرازئ عن علي ورقم له بالصحة وف الب عن عتبآن بن مالك Ka baan‏ 


7 
Keutamaan Kalimah Thayyibah 485 


AA 


RA ND PETI inka ena Gak روا الشيخآن وعن ابن عمر‎ Ss ررك‎ RAN NANI الا ر‎ 

eka, HN إل‎ Kn a 
Sayyidina Ali Radhiyallahu “anhu meriwayatkan, “Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda kepadaku, Malaikat Jibril Alaihis salam 
berkata, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Sesungguhnya Akulah Allah. Tidak ada 
yang berhak disembah selain Aku, maka sembahlah Aku. Barangsiapa di 
antara kalian mendatangi-Ku dengan bersaksi Laa ilaaha illallah dengan 
ikhlas, maka ia masuk dalam Benteng-Ku. Barangsiapa masuk dalam 
benteng-Ku, maka ia aman dari siksa-Ku.” (H.R. Abu Nu'aim, dari Kitab Durrul 
Mantsur) 


Faidah 

Jika keutamaan yang disebut di atas harus disertai syarat terhindar dari 
dosa-dosa besar, sebagaimana telah disebutkan dalam Hadits Ke-5, jelas tidak 
ada yang perlu dipertanyakan. Namun, jika ada dosa-dosa besar yang 
dilakukan seseorang dan ia juga mengucapkan kalimah ini, maka sesuai 
dengan kaidah, berarti yang dimaksud siksa di dalam hadits di atas adalah 
siksa yang kekal. Sedangkan rahmat Allah.Subhaanahu wata'ala tidak terikat 
dengan kaidah manapun. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Our'an, bahwa 
dosa syirik saja yang tidak akan diampuni, sedangkan dosa-dosa lainnya dapat 
diampuni sesuai dengan kehendak-Nya. Oleh karena itu, sebuah hadits 
menyatakan, “Siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk orang yang 
durhaka dan enggan mengucapkan Laa ilaaha illallah.” Hadits lainnya 
menyebutkan, “Laa ilaaha illallah dapat memadamkan murka Allah 
Subhaanahu wata'ala selama orang yang mengucapkannya itu lebih 
mementingkan agama daripada dunia. Jika ia mengutamakan dunia daripada 
agama, maka Laa ilaaha illallah berkata, “Allah Subhaanahu wata'ala 
berfirman, “Kamu tidak jujur dalam ikrarmu.'” 


Hadits Ke-20 
Ao JNE كال‎ aesa SEN AN انه نھان‎ PENA 
4NI. CANI i ِل‎ ani 2261 is 55 Hé KATA Zi ‘| 
adah 4 كذا ف ال وق الجامع الصغير برواية الظبرا ن اون الل‎ Pkn (أخرجه طبرن واب‎ 
لهيالحسن)‎ ANA aU 
Dari Sayyidina Abdullah bin Amr Radhiyallahu ‘anhuma, Baginda Nabi 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Dzikir yang paling utama adalah Laa 
ilaaha illallah. Doa yang paling utama adalah Istighfar.” Lalu beliau membaca 
ayat Al-Qur'an untuk memperkuat sabdanya yang artinya: Ketahuilah 
sesungguhnya tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Mohonlah 
ampunan atas dosamu!” (H.R. Thabarani, dari Kitab Durrul Mantsur) 
Faidah 


Kandungan hadits di atas telah dijelaskan dalam hadits pertama pasal ini, 
yaitu bahwa Laa ilaaha illallah adalah dzikir yang paling utama, sehingga para 
+ 


t saa 


emang AH 


486 Kitab Fadhilah Dzikir ١ 
ahli tassawuf menulis bahwa dzikir Laa ilaaha illallah memiliki kesan khusus 
dalam membersihkan.hati. Berkat dzikir ini, semua kotoran hati akan menjadi 
bersih. Jika ditambah dengan banyak istighfar, tentu akan lebih bermanfaat 
lagi. 

Sebuah hadits menyebutkan bahwa ketika Nabi Yunus Alaihis salam 
ditelan oleh ikan, beliau membaca doa berikut ini: 

FIB GIS 9 siap 

“Tidak ada yang berhak disembah selain Engkau. Maha Suci Engkau, 
sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zhalim.” 


Barangsiapa berdoa dengan lafadz di atas, niscaya doanya akan dikabulkan 
oleh Allah Subhaanahu wata'ala. 


Dalam pasal ini, hadits pertama juga telah menyebutkan bahwa dzikir 
yang paling utama adalah Laa ilaaha illallah. Namun juga disebutkan dalam 
hadits tersebut bahwa doa yang paling utama adalah Alhamdulillah. 
Sedangkan di sini, doa yang paling utama ialah istighfar. Sesungguhnya hal ini 
disebabkan oleh perbedaan keadaan. Bagi para muttagin, Alhamdulillah itu 
lebih utama. Sedangkan bagi para pendosa, taubat dan istighfar itu lebih 
diperlukan. Disamping itu, masih banyak sebab-sebab lain, misalnya untuk 
mendapatkan keuntungan, maka Alhamdulillah lebih sesuai. Sedangkan untuk 
menghindari kerugian dan kesempitan, istighfar lebih berfaidah. Masih banyak 
lagi penjelasan para ulama mengenai hal ini. 


Hadits Ke-21 
r NG وو مكو تس‎ 0 22 AAN JR MA YAA Eos 
NE 23 لله عَنْهُعَنْ رول انلو صل الله عليه‎ PAN MUA 


0 


aký, usb L لكت الاق‎ A aa AN Dua 
pa ر‎ 


KGG ESD‏ أت ويك أله BI‏ وذ يخي سيون أنه OYA‏ (أخرجه 
أبويع ىكزا ف الرروالجام* الصغيرورقم له بالضعف). 


Dari Sayyidina Abu Bakar Ash-Shiddig Radhiyallahu “anhu, Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Perbanyaklah membaca Laa ilaaha 
illallah dan Istighfar. Sebab, sesungguhnya Iblis berkata, “Aku telah 
membinasakan manusia dengan dosa-dosa, dan mereka membinasakanku 
dengan Laa ilaaha illallah serta istighfar. Ketika aku melihat hal itu, maka aku 
binasakan mereka dengan ahwa’ (fakidah-akidah yang menyeleweng 0 
bid'ah), sedangkan mereka merasa bahwa mereka berada dalam kebenaran.” 
(H.R. Abu Ya'la, dari Kitab Durrul Mantsur) 


Faidah 

Yang dimaksud dengan “mereka membinasakanku dengan Laa ilaaha 
ilallah dan istighfar’ adalah bahwa setan berusaha memasukkan racunnya ke 
dalam hati manusia sebagaimana telah disebutkan dalam Bab Kesatu Pasal 2 
Hadits Ke-14. Racun itu akan masuk ke dalam hati seseorang ketika ia lalai dari 


Keutamaan Kalimah Thayyibah 487 


dzikrullah. Apabila ia tidak lalai, maka setan akan lari dengan perasaan hina. 
Dzikrullah adalah pembersih hati sebagaimana sabda Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam, dalam Kitab Misykat, “Segala sesuatu itu ada 
pembersihnya, dan pembersih hati adalah dzikrullah.” Demikian pula istighfar, 
banyak hadits yang menyebutkan bahwa istighfar membersihkan hati dari 
karat dan kotoran. Syaikh Abu Ali. Daggag Rahmatullah “alaih berkata, 
“Seseorang yang dengan ikhlas mengucapkan Laa ilaaha seketika hatinya 
menjadi bersih (sebagaimana kaca yang dibersihkan dengan kain basah 
sehingga hilang semua kotorannya). Kemudian, jika ia mengucapkan illallah, 
maka terpancarlah nur dari hatinya:yang telah bersih itu.” Dengan ini jelaslah 
bahwa apa pun usaha setan akan sia-sia, dan seluruh usahanya gagal begitu 
saja. | 
Adapun yang dimaksud dengan aku binasakan mereka dengan ahwa 
adalah menganggap sesuatu yang bathil itu hag dan dia menganggap 
pemikiran-pemikirannya sebagai agama. Allah Subhaanahu wata'ala telah 
berkali-kali mengingatkan hal ini dalam aa 
P 9 


كر م كه z, Ka‏ عم 58 ِو ta,‏ سس م NG‏ سم 
gya KOK dandana ES 4 als BAN Ana‏ 
ra 1‏ و سم 

o SÉ gana aa keki 

“Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya 
sebagai Tuhannya dan Allah sengaja menyesatkannya sesuai dengan ilmu-Nya 
dan Allah telah mengunci pendengarannya dan hatinya (tidak mendengar 
yang hag, tidak melihat yang hag, dan hatinya tidak menerima yang hag). Dan 
Allah meletakkan tutup atas penglihatannya? Maka siapakah yang akan 
memberinya petunjuk sesudah Allah (menyesatkannya)? Maka mengapa 
kamu tidak mengambil pelajaran?” (Q.S. AH Jaatsiah: 23) 


1 


P bat sea الدج سيم ےو وے‎ > Aan, 

SEN yA YANG Ms Fendi 

“Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa 

nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun. 

Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zhalim.” 
(Q.S. Al-Oashash: 50) 


Masih banyak ayat Al-Our'an yang menyebutkan tentang hal ini. Inilah 
tipuan setan yang sangat berbahaya. Sesuatu yang bukan agama tetapi diberi 
“pakaian” agama, sehingga manusia menyangkanya itu amalan agama dan 
berharap memperoleh pahala darinya. Jika seseorang menganggap sesuatu itu 
ibadah dan agama, bagaimana ia akan bertaubat darinya? Jika seseorang 
berzina, mencuri, dan melakukan dosa-dosa lain, diharapkan suatu saat ia 
akan menyesali dan berhenti dari dosanya. Sedangkan orang yang terjerumus 
ke dalam tipuan tersebut (hal yang dilarang dianggap ibadah), maka mana 
mungkin ia akan bertaubat dan bagaimana mungkin ia akan meninggalkan 
perbuatannya? Bahkan hari demi hari ia akan meningkatkan perbuatannya itu. 
Inilah maksud ucapan setan aku membinasakan manusia dengan dosa-dosa, 


Al 


488 Kitab Fadhilah Dzikir 4 


namun dengan istighfar dan dzikir, mereka telah membinasakanku. Kemudian 
aku pun menjerat mereka dengan jeratan yang tidak mungkin lagi mereka 
dapat melarikan diri." 


Oleh karena itu, setiap amal agama mestilah mencontoh kepada Baginda 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam dan para shahabat Radhiyallahu 
'anhum. Ini sangat penting. Berbuat sesuatu yang melanggar Sunnah Nabi 
akan memusnahkan kebaikan dan dapat dipastikan akan memperoleh dosa. 
Imam Ghazali Rahmatullah “alaih meriwayatkan bahwa Syaikh Hasan Bashri 
Rahmatullah “alaih berkata, “Telah sampai riwayat kepada kami bahwa setan 
berkata, “Kubinasakan umat Muhammad dengan menjerumuskan mereka 
dalam perbuatan dosa. Namun, mereka mematahkan tulang punggungku 
dengan istighfarnya. Oleh sebab itu, kutipu mereka dengan sesuatu yang tidak 
dianggap sebagai dosa, yaitu kujerumuskan mereka dalam perbuatan- 
perbuatan bid'ah" yang mereka anggap sebagai agama.” 


Syaikh Wahab bin Munabbih Rahmatullah “alaih berkata, “Takutlah 
kepada Allah Subhaanahu wata'ala! Kalian mencela setan di depan umum, 
namun kalian menurutinya, dan berkawan dengannya secara sembunyi- 
sembunyi.” Sebagian ahli tasawwuf berkata, “Sungguh mengherankan, setelah 
“mereka mengetahui dan mengakui kebaikan-kebaikan Dzat Yang Maha 
Memberi, mereka malah mendurhakai-Nya. Sedangkan meskipun mereka 
telah mengetahui bahwa setan memusuhi dan menipunya, justru mereka 
malah menaatinya.” 


Hadits Ke-22 
bapa وَسَلَّم:‎ alo الله صل اله‎ Os کال‎ Ng رضي الله ِنْهُ عَنْهُ‎ Ye ya daa عَنْ‎ 


« ra “3 4 s 


يَشْهَنُ أن لآ إلة الاه وان PE TEA PEKA‏ 


ا وو 
a‏ الله لَه . رأخرجهأحسوالنسان والطبراني والحآ كم والترمزي فى نوادر الأصول وا بن مردويه والبيهقيّ فى الأسماء والصفاتكذا فى 
الدر ابن مأجه وى الیب عن عمران بافظ AT EGA‏ ري موقن من A‏ راء البزأر ورقم له فى الجامع 
بالصخةوفيه أيضابرواية الب ارعن أي سعی من 5ال TING‏ قم لەبالصخة) 
Dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal Radhiyallahu “anhu, Baginda Rasulullah‏ 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Tidak ada seorang hamba yang‏ 
meninggal dunia dengan bersaksi bahwasannya tidak ada yang berhak‏ 
disembah selain Allah dan bahwasannya aku adalah Rasulullah disertai‏ 
keyakinan hati, kecuali wajib baginya masuk surga.” Dalam riwayat lain‏ 
disebutkan, “..kecuali Allah pasti mengampuninya.” (H.R. Ahmad, Nasa'i,‏ 
Thabarani, Hakim, Tirmidzi, dari Kitab Durrul Mantsur)‏ 


4 Bid'ah adalah amalan yang tidak ada dalilnya dari Al-Qur'an, Hadits Nabi, Ijma Ulama, dan Qiyas 
(kesimpulan-kesimpulan yang dibuat oleh para ahli ijtihad atau para imam madzhab, yang 
kesimpulan-kesimpulan itu berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits Nabi). 


Keutamaan Kalimah Thayyibah 9 


Faidah 

Dalam hadits yang shahih, Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam 
bersabda, “Dengarkanlah berita gembira untukmu dan sampaikanlah kepada 
yang lain: barangsiapa ikhlas mengucapkan Laa ilaaha illallah, wajib baginya 
masuk surga.” Inilah nilai keikhlasan di sisi Allah Subhaanahu wata'ala. 
Dengan keikhlasan, amalan sedikit akan berpahala banyak. Amalan yang 
dilakukan agar dilihat dan dipuji orang lain meskipun banyak akan sia-sia di 
sisi-Nya, bahkan akan mencelakakan pelakunya. Sebaliknya, amal yang 
dilakukan dengan ikhlas, biarpun sedikit, itu sudah mencukupi. Oleh karena 
itu, barangsiapa mengucapkan Kalimah Syahadat dengan ikhlas, maka suatu 
saat dia akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhaanahu wata'ala 
dan ia pasti akan masuk surga. Tidak ada keraguan lagi dalam hal ini. Mungkin 
karena dosa-dosanya, ia disiksa terlebih dulu di neraka. Namun, hal itu bukan 
suatu keharusan, karena jika Raja dari segala raja, yaitu Allah Subhaanahu 
wata'ala, menyukai keikhlasan seseorang dan amalannya, maka Dia bisa saja 
mengampuni seluruh dosa-dosanya. Tetapi bila kita tidak betul-betul menaati 
Allah Yang Maha Mulia, sedangkan Dia adalah Yang Maha Kasih Sayang 
kepada kita, maka alangkah ruginya kita. 

Pendek kata, banyak sekali hadits yang menerangkan janji-janji bagi orang 
yang mengucapkan Kalimah Thayyibah. Namun, hal ini mengandung dua 
kemungkinan. Apakah orang yang mengucapkan Kalimah Thayyibah itu akan 
disiksa dahulu akibat dosa-dosanya, kemudian dimasukkan surga, sesuai 
dengan kaidah umum. Atau Allah Subhaanahu wata'ala, dengan kemurahan 
dan kasih sayang-Nya, akan mengampuninya dan memasukkannya ke dalam 
surga tanpa disiksa terlebih dahulu. 


Ketika Syaikh Yahya bin Aktsam Rahmatullah “alaih (seorang ahli hadits) 
wafat, seseorang melihatnya dalam mimpi. Orang itu bertanya kepadanya 
mengenai keadaannya. Dia menjawab, “Aku diadili oleh Allah Subhaanahu 
wata'ala. Allah Subhaanahu wata'ala berfirman kepadaku, “Hai pendosa tua! 
Kamu telah berbuat dosa ini dan itu.” Lalu Allah Subhaanahu wata'ala 
menghitung dosa-dosaku. Aku berkata, Ya Allah, telah sampai kepadaku 
dari-Mu sebuah hadits.” Allah Subhaanahu wata'ala bertanya, “Hadits apa itu?” 
Aku berkata, 'Aku mendengar dari Abdurrazak, ia mendengar dari Ma'mar, 
dan Ma'mar mendengar dari Zuhri, Zuhri mendengar dari Urwah, dan Urwah 
mendengar dari Sayyidatina Aisyah, bahwa Baginda Rasulullah meriwayatkan 
dari Malaikat Jibril Alaihis salam dari Allah Subhaanahu wata'ala, Engkau 
berfirman, 'Aku malu menyiksa seorang muslim yang sudah beruban (sudah 
tua) dan Aku akan memaafkannya. Ya Allah, Engkau tahu bahwa aku adalah 
orang yang sudah tua. Lalu Allah berfirman, “Abdurrazak berkata benar, 
Ma'mar berkata benar, Zuhri berkata benar, Urwah berkata benar, apa yang 
dikatakan Aisyah adalah benar, dan apa yang disabdakan Rasul-Ku adalah 
benar, Jibril juga benar, dan Aku adalah Yang Maha Benar.” Selanjutnya Yahya 
Rahmatullah “alaih berkata, “Lalu aku disuruh masuk surga.” 


490 Kitab Fadhilah Dzikir 4 


Hadits Ke-23 
ANE رول انو صلی اله لیو ولم‎ SE P3 ن‎ 


x 


z 
1 


> ù ANGGA PANG 7 03 

d‏ جات d YAYI YI‏ رار ل له 
درق ملهبالضعن وق الجامخالصغير بلي اترمذي ع ابن An Aa AB a a‏ ينوا AN sa MA‏ 
BSI‏ او یجب AG‏ یی 

Dari Sayyidina Anas Radhiyallahu “anhu, Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi 
wasallam bersabda, “Tiada suatu amalan pun kecuali antara ia dan Allah 
Subhaanahu wata'ala ada hijab, selain ucapan Laa ilaaha illallah dan doa 


orang tua (untuk anaknya). (H.R. Ahmad, Ibnu Mardawaih, dari Kitab Durrul 
Mantsur) 


Faidah 

“Tanpa hijab’ maksudnya adalah kedua amalan tersebut dikabulkan oleh 
Allah Subhaanahu wata'ala dengan cepat, dan tidak ada sesuatu pun yang 
dapat menghalanginya untuk sampai kepada Allah Subhaanahu wata'ala. 


Tertulis sebuah kisah mengenai seorang raja kafir yang sangat kejam dan 
sangat membenci Kaum Muslimin. Kebetulan ia mengalami kekalahan dalam 
pertempuran, sehingga tertawan oleh Kaum Muslimin. Kaum Muslimin telah 
banyak menderita karena perbuatannya. Oleh karena itu, Kaum Muslimin ingin 
membalasnya. Kemudian, ia dimasukkan ke dalam sebuah periuk besar berisi 
air yang mendidih. Pada mulanya, ia menyebut dan memohon bantuan kepada 
berhala, tetapi ketika ia merasa hal itu tidak menolongnya, ia langsung 
memeluk Islam dan mengucapkan Laa ilaaha illallah sebanyak-banyaknya. 


Dalam keadaan seperti itu, jelaslah ia membaca kalimah tersebut dengan 
penuh keikhlasan dan penuh kesungguhan. Allah Subhaanahu wata'ala 
langsung menurunkan pertolongan-Nya. Maka turunlah hujan yang sangat 
deras, sehingga memadamkan kobaran api. Periuk untuk merebus air itu pun 
menjadi dingin. Lalu, datanglah angin topan besar yang menerbangkan periuk 
itu, sehingga terdampar jauh di sebuah kota yang penduduknya masih kafir, 
Raja masih menyebut kalimah tersebut, dan orang-orang berkumpul di 
sekelilingnya dengan rasa takjub. Ketika mereka menanyai raja, maka ia 
menceritakan seluruh peristiwa yang dialaminya, sehingga semua penduduk 
kota itu masuk Islam. 


Hadits Ke-24 
5 او کر‎ a AE AMES e 2 و‎ tea ےو‎ 
NÊBIH: akas صل اه يو‎ Uas قال: قال‎ AE بُ مالل رضي اه‎ ke عَنْ‎ 
Lo z C 03 


NN بلك‎ E TSE EAA 


واب ماجة والبيهقي ف الأسمآء والصفات كذافىالدر) 

Dari Sayyidina Itban bin Malik Radhiyallahu “anhu, Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Tidak akan datang seorang hamba 
pada Hari Kiamat nanti yang ia mengucapkan Laa ilaaha illallah semata-mata 


AP‏ على الثار . (أخرجه أحمد والبخاري ومسلم 


3 
Keutamaan Kalimah Thayyibah 491 


karena Allah Subhaanahu wata'ala, kecuali akan diharamkan dari api neraka.” 
(H.R. Bukhari, Ahmad, Muslim, Ibnu Majah, dan Baihaqi, dari Kitab Durrul 
Mantsur) 


Faidah 

Barangsiapa dengan ikhlas mengucapkan Kalimah Thayyibah, maka ia 
diharamkan dari api neraka. Hal ini dibatasi dengan syarat, ia tidak melakukan 
dosa-dosa besar. Atau yang dimaksud dengan “diharamkan dari api neraka” 
adalah haram kekal di neraka. Namun, siapakah yang dapat menghalangi jika 
Allah Subhaanahu wata'ala mengampuni semua dosa orang yang 
mengucapkan Kalimah Thayyibah dengan ikhlas? 


Sebuah hadits menyatakan bahwa pada Hari Kiamat Allah Subhaanahu 
wata'ala berfirman kepada seseorang, “Kamu telah berbuat dosa ini dan itu.” 
Setelah disebutkan dosa-dosanya, orang itu merasa dirinya pasti akan binasa 
karena dosa-dosanya, dan ia mengakuinya tanpa bisa mengelak. Namun, Allah 
Subhaanahu wata'ala berfirman, “Ketika di dunia, Aku menutupi aibmu, maka 
hari ini pun Aku menutupi aibmu. Aku mengampuni dosa-dosamu.” Banyak 
sekali hadits yang bernada demikian, sehingga tidak heran jika ahli dzikir pun” 
akan diperlakukan seperti itu. Nama Allah Subhaanahu wata'ala penuh 
dengan keberkahan, maka bacalah sebanyak-banyaknya. Jangan bosan dalam 
membacanya. Betapa beruntung orang yang memahami keberkahan Kalimah 
Suci ini, sehingga ia menghabiskan umurnya untuk mewiridkannya. 


Hadits Ke-25 
AS AIT Ae مودم‎ ab Lo PLI NG , 9 
VE SA TAU 5 َة رضي اله عَنْه‎ p Ido 


ra 


galr AAN, کو‎ Mba Kenyataan Ta ngan کوت‎ 
لها عبن عند توالا‎ NAS اني لا غلم‎ gag ska d RE رسو‎ bana! 

0 6 0 PEZA MERETI ALPE EATA 0 TA De 5 اوم‎ 
ade BIAN إلا‎ a Sun نه ورای‎ Gay AG نفس الله عله‎ 


$ 


7 
0 Se, 


Ut JAPAN Genk es‏ قال: اهي قال: انعم a‏ هي آعم مر 


, 5 Bait t a عا‎ Pas DIN ATA Pa Pa 
جهالحاكم‎ AAN la oke NG أخرجهالميمقي‎ DAN UBAYA بها‎ sal dak 
ITA وأخرجه حب وأخر ج أيضامن مسدس عمر رضي الله عنه يمعنأة بزيادة فيهما‎ RAN وقال صحيح على شرط الشيخين وأقزه عليه‎ 
رسول الله‎ bawa ماجه عن يحي اين طلحة عن أمه وى شرح الصرور لاسيوطي وأخر ج أبو يعلى والحاكم بسن صحيج عن طلحة وعمر قالا‎ ٠ 

as NG a 
Sayyidina Yahya bin Thalhah bin Ubaidillah Radhiyallahu “anhu meriwayatkan, 
“Suatu ketika terlihat Thalhah sedih sekali, maka orang-orang bertanya, 
“Mengapa kamu sedih sekali?” la menjawab, “Sesungguhnya aku mendengar 
Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Sungguh aku 
mengetahui sebuah kalimah yang tiada seorang hamba pun yang 
membacanya pada saat menjelang matinya, kecuali Allah Subhaanahu 
wata'ala akan menghindarkan darinya segala penderitaannya dan wajahnya 
akan bersinar, dan ia akan melihat apa yang menggembirakannya.' Namun, 


492 Kitab Fadhilah Dzikir 


aku tidak mampu bertanya kepada beliau kalimah apakah itu hingga beliau 
wafat.” Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu berkata, “Sesungguhnya aku 
mengetahui kalimah itu.” Sayyidina Thalhah Radhiyallahu “anhu menyahut 
(dengan gembira), “Apa itu?” Ia berkata, “Aku tidak mengetahui sebuah 
kalimah pun yang lebih agung dari kalimah yang Baginda Nabi Shallallahu 
“alaihi wasallam menyuruh pamannya untuk mengucapkannya (ketika akan 
wafat), yaitu Laa ilaha illallah.” Sayyidina Thalhah Radhiyallahu “anhu berkata, 
“Demi Allah! Itulah kalimahnya. Demi Allah! Itulah kalimahnya.'” (H.R. Baihaqi, 
dari Kitab Durrul Mantsur) 


Faidah 

Melalui hadits-hadits Baginda Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam dapat 
dipahami bahwa Kalimah Thayyibah mengandung nur dan sumber 
kebahagiaan. Di dalam Kitab Al-Munabbihat, Hafizh Ibnu Hajar Rahmatullah 
“alaih meriwayatkan dari Sayyidina Abu Bakar Radhiyallahu “anhu, “Kegelapan 
itu ada lima dan lampunya pun ada lima: (1) cinta dunia adalah kegelapan dan 
lampunya adalah takwa, (2) perbuatan dosa adalah kegelapan dan lampunya 
adalah taubat, (3) kubur adalah kegelapan dan lampunya adalah Laa ilaaha 
illallah Muhammadur Rasulullah, (4) akhirat adalah kegelapan dan lampunya 
adalah amal shalih, dan (5) Shirat adalah kegelapan dan lampunya adalah 
keyakinan. 


Rabi'ah Al-Adawiyyah Rahmatullah “alaiha adalah seorang wali Allah yang 
masyhur. Ia terkenal tidak pernah tidur malam, karena sibuk shalat sepanjang 
malam. Setelah fajar terbit, ia tidur sebentar dan bangun sesaat sebelum 
Shalat Shubuh, lalu ia sangat menyesal dan memaki dirinya, “sampai kapan 
kamu akan tidur terus, padahal sudah dekat kuburmu dan di sana kamu akan 
tidur terus sampai ditiup sangkakala.” Menjelang ajalnya, ia berpesan kepada 
pelayannya agar mengkafaninya dengan pakaian yang selalu dipakainya untuk 
Shalat Tahajjud, seraya berpesan, “Jangan beritahukan kematianku kepada 
orang lain!” Wasiatnya pun dilaksanakan. Lalu, pelayannya melihatnya di 
dalam mimpi berpakaian sangat indah. Pelayannya bertanya, “Di manakah 
kafan buruk yang menutupi jenazahmu?” Dia menjawab, “Kain itu dilipat dan 
diletakkan bersama amal-amalku.” Pelayannya berkata, “Nasihatilah aku.” la 
berkata, “Berdzikirlah engkau kepada Allah Subhaanahu wata'ala sebanyak- 
banyaknya, kelak engkau akan dicemburui di kuburmu.” 


Hadits Ke-26 
وق‎ ie skes LEAN Ga IN AR a إن رجالا‎ VE رضي انه‎ akit ن‎ 


2 


JIE ane MEN رضي‎ IE OB pa شه‎ San Pura sliš 
HEN wé å 535 INA Sa 9b r e ع قم‎ 
san PAG iii 2 Cak ريه‎ E اله ووو‎ gp 010 P # 


ف عدا علي Age aa‏ ابو يكاج عل أ KA Ka‏ 


Keutamaan Kalimah Thayyibah 3 


4 284 DA Lah 111 i A: 32 PAN 
SHAA TAHA A عْمَدْبَلَ‎ BEE 


NGE An دكا‎ UA daaa سار‎ 214 Peran كته ةع كير‎ ak TAA 
OS ya Nai; ba كلش جرس‎ Sk اق‎ an 


z 
Ta og? z A 


gor P3 t ky 1‏ و 
رول PERPINDAHAN A‏ 
BA T BATANG E E BNN‏ 

a Jasa متابعات بألفاظ‎ ahad, Pena الزهري وثقهوأبهمهاه. قلت وذکر‎ 
Dari Sayyidina Utsman Radhiyallahu “anhu, ia berkata, “Sungguh para 
shahabat Radhiyallahu “anhum sangat bersedih ketika wafatnya Baginda 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam, sehingga di antara mereka ada yang 
hampir hilang akal.” Sayyidina Utsman Radhiyallahu “anhu berkata, “Aku 
termasuk di antara mereka. Ketika aku sedang duduk, Umar lewat di 
hadapanku, ia memberi salam kepadaku, namun aku tidak menyadarinya, 
sehingga Umar' mengadukan hal ini kepada Abu Bakar. Lalu, keduanya pergi 
menjumpaiku. Keduanya memberi salam kepadaku, kemudian bertanya, 
“Mengapa kamu tidak menjawab salam saudaramu?” Aku menjawab, “Aku 
tidak berbuat demikian.” Umar berkata, Ya, demi Allah, sungguh engkau telah 
berbuat demikian." Aku menjawab, “Demi Allah, aku tidak menyadari ketika 
engkau lewat di depanku dan memberi salam kepadaku.” Abu Bakar berkata, 
“Engkau benar, mungkin engkau sedang sibuk merenungi sesuatu.' Jawabku, 
‘Betul! Aku sedang merenungkan sesuatu.” Tanya Abu Bakar, “Apakah itu?” 
Jawabku, “Allah Subhaanahu wata'ala telah mewafatkan Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam, sedangkan kita belum bertanya apakah kunci 
keselamatan semua urusan ini?” Abu Bakar berkata, “Telah kutanyakan hal itu 
kepada beliau.” Maka aku (Sayyidina Utsman Radhiyallahu anhu) berdiri 
mendekatinya dan berkata, “Aku korbankan ayah dan ibuku untukmu, 
engkaulah orang yang lebih berhak (dalam setiap urusan agama, engkaulah 
yang terdepan).' Jawab Abu Bakar, “Aku bertanya, Ya Rasulullah, apakah 
kunci keselamatan semua urusan ini?” Beliau menjawab, “Barangsiapa 
menerima kalimah yang telah kutawarkan kepada pamanku (Abu Thalib 
menjelang meninggal dunia), tetapi ia menolaknya. Kalimah itulah kunci 
keselamatan baginya.” (H.R. Ahmad, dari Kitab Misykat) 


Faidah 

Maksud para shahabat Radhiyallahu “anhum hampir hilang akal adalah 
keadaan mereka yang sangat sedih dan begitu panik saat Baginda Nabi 
Shallallahu “alaihi wasallam wafat, sehingga Sayyidina Umar Radhiyallahu 
anhu yang gagah itu tidak bisa menahan diri dan menghunus pedangnya 
seraya berteriak, “Barangsiapa berkata bahwa Baginda Rasulullah Shallallahu 
“alaihi wasallam telah wafat, akan kupenggal lehernya. Sebenarnya beliau 


0 


494 Kitab Fadhilah Dzikir 


sedang pergi ke hadirat Rabbnya, sebagaimana Nabi Musa Alaihis salam 
menjumpai Rabbnya di Gunung Thur!” Terlintas di benak sebagian shahabat 
bahwa agama Islam akan hilang dengan wafatnya Baginda Nabi Shallallahu 
'alaihi wasallam. Sebagian lagi terlintas di benak mereka bahwa agama Islam 
tidak mungkin dapat berkembang lagi. Sebagian di antara mereka hanya diam 
seribu bahasa. Hanya Sayyidina Abu Bakar Radhiyallahu “anhu yang benar- 
benar tegar menghadapi keadaan ini. Walaupun cintanya kepada Baginda Nabi 
Shallallahu “alaihi wasallam sangat tinggi, ia tetap tegar. Lalu, ia berkhutbah, 
“Wamaa Muhammadun illaa rasuul... sampai akhir (Muhammad ialah Rasul 
Allah,” bukan Tuhan yang tidak akan mati). Jika dia wafat atau terbunuh, 
apakah kamu akan lari (dari agama) menjadi murtad? Seandainya kamu 
(berpaling dari agama) menjadi murtad, itu tidak sedikitpun merugikan Allah 
(justru merugikan dirimu sendiri). 

Kisah ini telah ditulis secara singkat dalam Kitab Hikayatus Shahabat. 
Selanjutnya kata-kata kunci keselamatan semua urusan ini mempunyai dua 
maksud. Pertama, amalan agama itu banyak sekali, amalan apakah yang 
menjadi asas agama, yang jika tanpa amalan tersebut agama tidak wujud? 
Jelas asas dan akar agama ialah Kalimah Thayyibah. Kedua, dalam 
menjalankan agama, tentu akan datang banyak cobaan dan gangguan. Setan 
adalah satu masalah tersendiri. Keperluan dunia yang selalu menarik manusia 
ke arahnya juga satu masalah. Maka, maksud hadits di atas adalah bahwa 
memperbanyak Kalimah Thayyibah merupakan jalan keluar untuk menghadapi 
semua masalah tersebut, karena Kalimah Thayyibah adalah penyebab 
timbulnya keikhlasan, pembersih hati, penghancur setan, dan penolak 
bencana. Sebagaimana | diriwayatkan dalam hadits, “Barangsiapa 
mengucapkan Laa ilaaha illallah akan dijauhkan dari 99 bencana, dan yang 
paling ringan ialah menghilangkan rasa sedih.” 


Hadits Ke-27 


z g 
9P2 “ 0 


£ Te du “ و‎ - ra 
عم كمه‎ OA akan ao AI Yo رسو الله‎ bah IEEE رضي الله‎ GR عَنْ‎ 
kad 
5 < 5 Pegi Z o Led € z A PESE i E 
عَنْهُ أكا‎ AI رضي‎ MEI e A مِنْ‎ ES KS TAN 
0 0 bet A g€ 00 “3 Bas . 

حك ماي RSA AN SAY Ep‏ بها حدر PA‏ انه ليو وسم 

3 t 


- 
g &‏ 
ا ع JB‏ - وى 


eg اع‎ De ذو سكو‎ Lagu PLTA se 33 فلوس حك‎ PA 2 
Me عَم اباظالب‎ phan di AN صل‎ di تي‎ GE التتقوى التي الاص‎ dab وهي‎ dilas 
# Laa Pa 

TE A tia set 

CAN (رواه أحس وأخرجه الحآكم بهن اللفظ وقال صحيح على شرطهما ,2351 عليه الذهيي‎ AI saka Opal 
دان رقال هذا‎ T عمر مرفو عاق هابر عفان کاو‎ EEEE 
صحیج عل شرطهماثمٌ ذكر له شاهرين من حريثهما).‎ 

Sayyidina Utsman Radhiyallahu “anhu meriwayatkan, “Aku mendencar 
Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Sesungguhnya aku 
mengetahui sebuah kalimah yang tidak seorang pun mengucapkannya dengan 
ikhlas dari hatinya dan meyakini kebenarannya, kecuali ia akan diharamkan 


Keutamaan Kalimah “Tha: yihah 495 


dari api neraka.” Maka Sayyidina Umar Radhiyallahu 'anhu berkata, ‘Maukah 
aku beri tahu apakah kalimah itu?” Kalimah itu ialah Kalimah Ikhlas, yang 
dengannya Allah Subhaanahu wata'ala telah memuliakan Baginda 
Muhammad Shallallahu “alaihi wasallam dan shahabatnya. Kalimah itu ialah 
Kalimah Takwa, yang Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam sangat 
mengharapkan diucapkan oleh pamannya, Abu Thalib, ketika menjelang ` 
ajalnya, yaitu, bersaksi atas ‘Laa ilaaha illallah.” (H.R. Ahmad) 


Faidah 
Kisah mengenai paman Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam, Abu 
Thalib, telah masyhur dalam kitab-kitab hadits, tafsir, dan sejarah. la banyak 
. membantu Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam dan Kaum Muslimin. 
Karena itulah, ketika Abu Thalib hampir meninggal dunia, Baginda Nabi 
Shallallahu “alaihi wasallam sangat mengharap pamannya mau mengucapkan 
kalimah tersebut dengan berkata, “Paman, ucapkanlah Laa ilaaha illallah agar 
aku dapat mensyafaatimu pada Hari Kiamat dan menjadi saksi atas 
keisiamanmu.” Jawab pamannya, “Aku khawatir akan tuduhan kaumku, 
mereka akan berkata, ‘Karena keresahan ketika akan mati, ia menerima agama 
keponakannya.” Jika bukan karena itu, sekarang juga akan aku ucapkan > 
kalimah itu untuk menyejukkan hatimu.” Lalu Baginda Nabi Shallallahu “alaihi 
wasallam kembali dengan perasaan sedih dan kecewa. Kemudian turunlah 
ayat: ١ 


ا رو 

On Saga) 

“Sesungguhnya kamu tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu 
kehendaki.” (Q.S. Al-Oashash: 56) 

Dari kisah itu, jelaslah merupakan anggapan yang keliru bahwa dengan: 
hanya berdekatan dengan para wali Allah dan dengan berkah doa-doa para 
wali tersebut, dosa-dosa mereka akan diampuni. Sementara mereka tetapi 
durhaka kepada Allah Subhaanahu wata'ala dan rasul-Nya. Sesungguhnya 
yang mengatur segalanya adalah Allah Subhaanahu wata'ala. Oleh karena itu, 
kita hendaklah terlebih dahulu kembali kepada-Nya dan meningkatkan 
hubungan dengan-Nya. Baru setelah itu, bersuhbah (berdekatan) dengan para 
wali Allah, berkah doa-doa dari mereka dan perhatian mereka bisa membantu. 


Hadits Ke-28 
e asu: عَنْ عْمَرَوَضِيَ الله عَنْهُقَالَ: کل رن وع یوور‎ 
bye: ana Is KEL 


Z 2 
4 4 Ig 5 


dia perang gehna ASI KAA 


za 


éi Ona keatas GE قرا‎ Isis عَم‎ 


دع اا Sg‏ دول EI JA E‏ 
سه لیو يا ادم A‏ جر aa‏ مِنْ aka‏ ولو ا أخرجه الطبران ق ah‏ والحاكم وأبم 


2 2> 2 


اا 


4 


496 Kitab Fadhilah Dzikir < 


نعيم Ga Fate,‏ الزلائل وا بن عساكر MG‏ وف مجمع الزوائس رواهالطبراف فى الأوسط والصغير وفيه من لم أعرفهم قلت ويؤيّ 
الآخر الحديث المشهور LIL‏ ااك قال القاري ف الموضوحات الكبير موضوح لكن معد صحيح وف التشرف معناءثابت يؤر 
الأؤل ماوره غير رواية من أنه مكتوب على العرش وأوراق الجن ة لا إل إلا لله محمد رسول A‏ فى منأقب الاين غير 
مو ضخوبسطلهشواه يضاق تفسيره ف NB gan‏ نشر). 
Dari Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu, Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi‏ 
wasallam bersabda, “Ketika Nabi Adam Alaihis salam telah berbuat suatu‏ 
kesalahan (sehingga dikeluarkan dari surga dan dikirim ke dunia, ia setiap saat‏ 
menangis dan istighfar serta berdoa), ia menengadahkan kepalanya ke langit,‏ 
lalu ia berkata, Aku memohon kepada-Mu, dengan wasilah Muhammad,‏ 
ampunilah diriku.” Maka Allah Subhaanahu wata'ala mewahyukan kepadanya,‏ 
“Siapakah Muhammad (yang dengan wasilahnya kamu minta ampun)? Nabi‏ 
Adam Alaihis salam menjawab, “Maha berkah nama-Mu, ketika Engkau‏ 
menciptakan aku, aku menengadahkan kepalaku ke Arsy-Mu dan ternyata‏ 
tertulis di dalamnya “Laa ilaaha illallah Muhammadur Rasulullah”. Maka aku‏ 
mengetahui bahwa tidak ada seorangpun yang lebih agung derajatnya di‏ 
sisi Mu melebihi orang yang namanya Engkau sandingkan bersama nama-Mu.‏ 
Lalu Allah Subhaanahu wata'ala menurunkan wahyu kepadanya, “Wahai‏ 
Adam, sesungguhnya ia adalah Nabi yang terakhir dari anak keturunanmu.‏ 
Seandainya tidak karena dia, maka Aku tidak akan menciptakan dirimu.”‏ 
(H.R. Thabarani, Hakim, Abu Nu'aim,dan Baihagi)‏ 


faidah . 

Kisah doa Nabi Adam Alaihis salam, permohonan, dan tangisannya telah 

banyak dijelaskan di berbagai hadits. Tidak ada pertentangan di antara hadits- 
hadits tersebut (bahkan saling menguatkan). Bagi seorang hamba sahaya yang 
dimarahi oleh tuannya, tentu dapat merasakan hal ini. Bagaimana mungkin ia 
dapat hidup tenang. Sedangkan yang memurkai Nabi Adam Alaihis salam 
adalah Allah Subhaanahu wata'ala adalah Raja segala raja, Pemberi rezeki 
seluruh dunia. Sementara Nabi Adam Alaihis salam adalah manusia yang 
seluruh malaikat diperintahkan untuk bersujud kepadanya dan ia dijadikan 
orang yang sangat dekat dengan-Nya. Sejauh mana orang itu dekat dengan 
Allah Subhaanahu wata'ala, sejauh itu pula ia merasakan kesan teguran-Nya, 
kecuali orang yang ditegur tersebut adalah orang yang tidak berarti. 
Sedangkan Nabi Adam Alaihis salam adalah seorang nabi yang mulia. 


Sayyidina Ibnu Abbas Radhiyallahu ‘anhuma meriwayatkan, “Jika tangisan . 
Nabi Adam Alaihis salam dibandingkan dengan tangisan seluruh manusia, 
tentu lebih banyak tangisan beliau. Selama 40 tahun beliau tidak 
menengadahkan wajahnya ke langit.” Sayyidina Buraidah Radhiyallahu “anhu 
meriwayatkan, “Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Jika 
tangisan Nabi Adam Alaihis salam dibandingkan dengan tangisan seluruh 
manusia di dunia ini, maka tangisan Nabi Adam Alaihis salam lebih banyak.” 
Hadits lain menyebutkan, “Jika air matanya ditimbang dengan air mata anak 
cucunya, maka air mata beliau akan lebih berat.” Dengan demikian, tergambar 
dengan jelas bagaimana beliau merengek-rengek kepada Allah Subhaanahu 


Keutamaan Kalimah Thayyibah 497 


wata'ala. Di dalam syair disebutkan: 
: . 4 D S-i 
وال يك تامش تيرى سب سك اب ل‎ LAI gk , 


e 
Dalam kesedihan ini ribuan kata hendak terucap dari bibirku 
Namun semuanya telah terjawab dengan diamnya Sang Kekasihku 


Dalam hadits di atas, dijelaskan bahwa Nabi Adam “Alaihis salam 
bertawasul dengan Baginda Nabi Muhammad Shallallahu “alaihi wasallam. 
Hadits tersebut dikuatkan dengan riwayat yang menyebutkan bahwa di Arsy 
tertulis Laa ilaaha ilallah Muhammadur Rasulullah. Masih banyak lagi riwayat- 
riwayat seperti ini. Dalam hadits lain Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam 


bersabda, “Ketika aku memasuki surga, aku melihat di antara dua sisinya : 


terdapat tiga baris tulisan dengan tinta emas. Baris pertama tertulis: 


Sea 


Tidak ada yang berhak disembah selain Allah dan Baginda Muhammad 
Shallallahu “alaihi wasallam adalah utusan Allah 


Baris kedua tertulis: 


Lei tags 
Apa yang telah kami kirim ke akhirat (sedekah, dan. yang lain-lain), kami 


dapatkan di sini. Apa yang telah kami makan di dunia, itulah keuntungan 
kami. Apa yang kami tinggal di dunia, itulah kerugian kami. 


Baris ketiga tertulis: 


Umat pendosa dan Tuhan Maha Pengampun. 


Seorang waliyullah berkata, “Ketika saya tiba di suatu kota di India, saya 
menemukan sebatang pohon yang buahnya seperti buah almond (sejenis 
kacang) yang memiliki dua kulit. Ketika buah itu saya belah, ternyata di 
dalamnya terdapat lipatan daun hijau. Ketika saya buka terdapat tulisan 
dengan warha merah Laa ilaaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kisah ini 
saya ceritakan kepada Syaikh Abu Ya'kub Syikari Rahmatullah” alaih, lalu ia 
berkata, “Engkau jangan heran, saya juga pernah menangkap seekor ikan di 
Aitah (Palestina), ternyata di sebelah telinga ikan itu tertulis Laa ilaaha illallah 
dan di sebelahnya tertulis Muhammadur Rasulullah. 


Hadits Ke-29 ak 

AGE ga A JA - 5 Pa para, NGALANG ata 

NGA Gap aah الله‎ donk سول ا‎ Sela ا‎ denai 

A osa c tag 10K کے‎ ANAN اله‎ 

سم انوا MRI Jan MERAH Ka‏ وال انه 
Ban De NASA‏ 5 

A A a DAS AN É 1 jp) 


498 Kitab Fadhilah Dzikir 


السنن وابن الضزيس واب نأي حاتم والميهقي ن الشع بكذا ف الدّن 

Dari ` Asma’ binti Yazid bin Sakan Radhiyallahu ‘anha dari Baginda 

Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam, sesungguhnya beliau bersabda, “Nama 

Allah yang terbesar (yang dikenal dengan Ismul A'zham) itu terdapat dalam 

dua ayat ini (dengan syarat dibaca dengan ikhlas): 
0 201 z 3 

arsan Ha IES AN SKA AA A 

zat WA aT 

Cerah NAN ANUNYA آل‎ 

f (H.R. Ibnu Abi Syaibah, Ahmad, Darami, Abi Dawud, Tirmidzi, dari Kitab Durrul 
Mantsur) - 


Faidah 

Banyak riwayat yang menyebutkan tentang Ismul A'zham. Doa yang 
dimulai dengan membaca Ismul A'zham pasti akan dikabulkan. Terdapat 
riwayat yang berbeda-beda mengenai apa yang dimaksud Ismul A'zham. Telah 
menjadi sunnatullah bahwa segala sesuatu yang sangat agung, Allah 
Subhaanahu wata'ala akan merahasiakannya, sehingga di dalam mencarinya 
manusia menempuh bermacam-macam cara. Misalnya penentuan malam 
Lailatul Oadar, waktu terkabulnya doa pada hari Jum'at, dan sebagainya. 
Perbedaan dalam masalah ini, mengandung banyak kemaslahatan. Saya telah 
membahasnya di dalam Kitab Fadhilah Ramadhan. Demikian juga dengan 
penentuan Ismul A'zham telah tertulis dalam berbagai riwayat yang berbeda. 
Salah satunya adalah riwayat di atas. Dalam hadits-hadits lain juga disebutkan 
sabda Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam mengenai keutamaan dua 
ayat di atas. 

Dari Sayyidina Anas Radhiyallahu 'anhu, Baginda Rasulullah Shallallahu 
“alaihi wasallam bersabda, “Tidak ada yang dapat menandingi kekuatan dua 
ayat ini untuk mengalahkan keburukan setan-setan yang jahat. Dua ayat itu 
adalah : 


(renon EN AY NY ba GAN KA; 
2 ر‎ 


TG AN di Jenglot, Sang 


pra MT RI MA A من‎ AL 


gih OÓ Jan AAN PNG Sasa 
Syaikh Ibrahim bin Wasmah Rahmatullah “alaih berkata, “Ayat-ayat ini 
sangat berfaidah untuk dibacakan kepada orang gila dan orang yang terkena 
penyakit ain (penyakit yang timbul disebabkan pandangan mata) dan lain-lain. 
Barangsiapa selalu menjaga bacaan ayat-ayat di bawah ini, maka ia akan 
terselamat dari bahaya-bahaya tersebut, yaitu : “. 


Ordo NE AYI 


Keutamaan Kalimah Thayyibah 499 


Gu فى‎ asa NGE ذه كةو وم‎ Say لاماي ار‎ ái 
GR iban و‎ HE Gs يلم ماجن لهم‎ SI aaa kik 
ت‎ bia AJ sh; 3 Gu ANA son A وس‎ RAE 
Bayan 

Tibi EEA EAEAN] eka لايق الله‎ 


WAS YK من ها‎ GAN las Sena AI STA 


Oi الور‎ PUS SAT Edan HTS 


ANG) 

EN Sa kitong الى‎ E 
SBN Fi abah, JEANS ARA 
Gad ولا‎ OH sad Tn pa ass AH BS KAN َب حلي‎ AI 
| NG نحت اقرب‎ Kasi anta 25 
EN ota NG غرم اكيب اهدو‎ AA E 
Ge digaz KAN Ka ma مون‎ NS GUA AI) 
A Fed 


رونت هران له اليج LINK AN‏ سخ ogh IE‏ 
وء 2 

NONA Gs NE 
Diriwayatkan bahwa semua ayat di atas tertulis di sudut-sudut Arsy Ilahi. 
Syaikh Ibrahim Rahmatullah “alaih berkata, “Jika seseorang merasa takut anak- 
anaknya terkena “Gin, tulislah ayat-ayat tersebut untuk mereka.” Allamah 

Syami Rahmatullah “alaih meriwayatkan bahwa Imam. Abu Hanifah 
Rahmatullah ‘alaih berkata, “Ismul A'zham ialah lafadz “Allah'.” Diriwayatkan 
bahwa pendapat ini juga merupakan pendapat Imam Thahawi Rahmatullah 
“alaih dan ulama lainnya. Oleh karena itu, para arifin (tokoh-tokoh tasawwuf) 
senantiasa memperbanyak bacaan “Allah” di dalam dzikir mereka. Sayyidut 
Thaifah Abdul Oadir Jailani (Semoga Allah Subhaanahu wata'ala menerangi 
kuburnya) juga mengatakan Bahwa Ismul A'zham ialah lafadz ‘Allah’, dengan 
syarat ketika menyebutkannya benar-benar hanya keagungan Allah 
Subhaanahu. wata'ala yang berada di dalam lubuk hati kita, tanpa ada yang 
lain. la berkata untuk orang umum, “Sebutlah nama Allah Subhaanahu 
wata'ala dengan penuh rasa mengagungkan dan takut.” Untuk orang khusus 


* 


500 kitab Fadhilah Dzikir 5 


ia berkata, “Hadirkanlah Dzat dan sifat-Nya ketika menyebut nama-Nya.” 
Sedangkan untuk kalangan yang lebih khusus ia berkata; “Ketika membaca 
lafadz ini hendaklah tidak ada sesuatu selain Allah Subhaanahu wata'ala di 
dalam hati.” 


` Lafadz “Allah” begitu banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Bahkan ada 
yang menghitungnya hingga mencapai 2.360 kali. Syaikh Ismail Farghani 
Rahmatullah “aldih berkata, “Sudah lama aku ingin mengetahui Ismul A'zham, 
aku sering bermujahadah. Berhari-hari kelaparan dan pingsan karena lapar. 
Pada suatu haris ketika aku sedang duduk di Masjid Damaskus, tiba-tiba 
masuklah dua orang ke masjid dan berdiri di dekatku. Sambil memandang 
mereka, hatiku berkata seakan-akan mereka adalah malaikat. la bertanya 
kepada kawarinya, “Apakah engkau ingin mengetahui Ismul A'zham?” Jawab 
yang satunya, “Ya, beritahukanlah kepadaku, aku ingin mengetahuinya.” Aku 
mendengarkan pembicaraan kedua malaikat itu dengan seksama, ia berkata, 
“Lafadz ‘Allah’, dengan syarat dibaca dengan keyakinan yang sebenar- 
benarnya.” 


Syaikh Ismail Rahmatullah “alaih berkata, “Maksud “dengan keyakinan 
yang sebenar-benarnya' ialah orang yang mengucapkannya, keadaannya 
adalah seperti orang yang hampir tenggelam di dalam sungai besar, sedangkan 
tidak ada seorang pun yang menyelamatkannya pada saat itu. Dalam keadaan 
seperti itu, tentu ia akan mengucapkan lafadz ‘Allah’ dengan ikhlas. Keadaan 
seperti itulah yang dimaksud dengan “keyakinan yang sebenar-benarnya”. 


Untuk mencapai Ismul A'zham, diperlukan kelayakan serta ketabahan 
yang luar biasa. Dikisahkan tentang seorang syaikh yang telah menguasai Ismul 
A'zham. Lalu datanglah seorang sufi ingin mempelajari Ismul A'zham darinya. 
la memohon, “Ajarilah aku Ismul A'zham.” Syaikh menjawab, “Engkau tidak 
layak untuknya.” Sahut Si Sufi, “Aku layak.” Kata syaikh, “Baiklah, sekarang 
pergilah ke satu tempat yang aku tentukan. Duduklah di sana dan jika terjadi 
sesuatu, ceritakanlah kepadaku.” Sufi itu pun pergi ke tempat yang ditunjuk. 
Di sana, ada seorang tua yang datang dengan membawa kayu-kayu di atas 
seekor keledai. Tiba-tiba datanglah seorang tentara, orang tua itu pun dipukuli 
dan kayu-kayunya dirampas. Sufi tersebut sangat marah kepada tentara itu. Ia 
segera menjumpai syaikh tadi. Maka diceritakanlah kepadanya semua kejadian 
itu seraya berkata, “Jika aku telah menguasai Ismul A'zham tentu aku akan 
berdoa buruk untuk tentara itu.” Syaikh berkata, “Sesungguhnya aku telah 
mempelajari /Ismul A'zham ini dari orang tua. pembawa kayu tadi.” 


Hadits Ke-30 
. كَوكعال‎ agg يول الله‎ ala ken si الله صل الله‎ On VE عَن رضي الله عَنْهُ قآل:‎ 


Ga NGA gl ed gagh Ea إل إا ن‎ D 


ag 2 


MIS‏ . (أخرجه الحاكم برواية المؤمل عن المبآرك بن فضألة وقال صحييحالإسناد 


Keutamaan Kalimah Thayyibah 1 


وأقره عليه الزهبيّوقال الحاكم قر تابخ بو داود مؤص لعل روايتهواختصرع. 

Dari Sayyidina Anas Radhiyallahu “anhu, Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi 
wasallam bersabda, “(Pada Hari Kiamat) Allah Subhaanahu wata'ala 
berfirman, “Keluarkanlah dari neraka orang yang pernah mengucapkan “Laa 
ilaaha illallah” dan di dalam hatinya ada iman walaupun sebesar dzarrah. 
Keluarkanlah dari neraka orang yang pernah mengucapkan “Laa ilaaha illallah” 
atau orang yang pernah mengingat-Ku (dengan cara apapun) atau yang takut 
kepada-Ku dalam suatu keadaan.” (H.R. Hakim) 
Faidah 

Betapa banyak keberkahan yang Allah letakkan dalam kalimah yang suci 
ini. Seandainya seseorang yang telah berusia seratus tahun menghabiskan 
usianya dengan kufur dan syirik, lalu ia membaca kalimah ini satu kali dengan 
iman sehingga ia menjadi seorang muslim, maka semua dosanya akan 
dihapuskan. Jika setelah beriman ia berbuat dosa, maka dengan keberkahan 
kalimah tersebut suatu saat nanti ia akan dibebaskan dari neraka. 


Sayyidina Hudzaifah Radhiyallahu 'anhu adalah shahabat yang masyhur 
dengan sebutan pemegang rahasia Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi 
wasallam. la berkata, “Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam 
bersabda, “Akan datang suatu masa, Islam akan pudar sebagaimana pudarnya 
warna kain yang telah usang. Mereka tidak mengenal lagi zakat, haji, atau 
puasa, hingga datang suatu malam, Al-Qur'an akan diangkat (dari dunia), 
sehingga tidak tersisa satu ayat pun. Perempuan-perempuan dan laki-laki yang 
sudah tua berkata, 'Kami mendengar nenek moyang kami mengucapkan 
Kalimah Laa ilaaha illallah, maka kami pun mengucapkannya.” Seorang murid 
Sayyidina Hudzaifah Radhiyallahu “anhu bertanya, “Jika zakat, haji, puasa, dan 
rukun Islam yang lain tidak ada, apakah gunanya mengucapkan kalimah 
tersebut?” Sayyidina Hudzaifah Radhiyallahu “anhu diam, hingga ia ditanya 
tiga kali. Akhirnya, pada kali yang ketiga ia berkata, “Suatu saat nanti kalimah 
itu akan mengeluarkan mereka dari neraka.” la mengulang perkataannya 
hingga tiga kali. Maksudnya, dia akan disiksa karena meninggalkan rukun 
Islam. Namun karena keberkahan kalimah ini, suatu saat nanti dia akan 5 
mendapatkan keselamatan. 


Inilah maksud hadits di atas, bahwa siapapun yang memiliki iman 
walaupun sedikit, maka suatu saat akan dikeluarkan dari Neraka Jahannam. 
Sebuah hadits menyebutkan, “Barangsiapa mengucapkan Laa ilaaha illallah, 
kelak kalimah itu akan memberikan manfaat, meskipun ia akan merasakan 
siksaan terlebih dahulu.” 


Hadits Ke-31 1 

عن یں اللو تن عفرو رَضِيَ اة نیا قال: أ الك صل الله ta adat aken adi‏ 
Ines‏ وښ عبرو رضي NS SEE‏ صل Serai II‏ 

Sen CAS z p FA 4 


502 Kitab Fadhilah Dzikir £ 


CAM GG kasade NEEE 
asn Jet adonan ای ياك من كايقل‎ ian 
CBN KI إن قا‎ EA EN) 


Ang 
ad 


sh 8 يلكإلة لام‎ a 


| 
BENER INA AN الاي يعت‎ TES Jani ea 
WE baka لاله عليه‎ AN حت‎ an ENG أن الوا‎ 
183 


]ام ” 1م 22 53 
AN Gn‏ وبح Pe 3 ea Sen‏ . (أخرجه الحا كم وقال صحيحالإسناد 


ولميخر. a AN‏ قليل الحريثاه. Sing Si,‏ ل A‏ بن عجلان عن زيد بن أسلممرسلااه 
قلت alel‏ فى مسدده بزيكدة فيه بطرق وق بعض منها Be SIKA BILA DAN Ja‏ مهمه مهمه ky as bian‏ 
وذكرة المنذري ف الترغيب عن ابن عر مختصرا وفیه لو dj > AAS‏ شم قال روا البزارورراته محتج بهم 
الصحبيح إلا ابن إسحاق وهو فى Gua‏ عن صألح بن سعيد رفعه إلى سليمأن بن يسا إلى رجل من الأنصار لم يسمه وروة الحا كم عن عبل 
الله وقال صحیح الإسناد ثم ذ :کر لفظه قلت وحديث سلیمان بن يساريأق فى بيآن التسبيح ونی مجع الزواثن wiih‏ ورواةالطبراقي بنحوه 
وروا5البڙار من حديث ابن عمر ورجا ل أحس ثقات وقال ؤرواية البؤّارمحتّد بن إسحاق وهو مر أ سوهوثقة) 

Sayyidina Abdullah bin Amr Radhiyallahu “anhu meriwayatkan, “Seorang Arab 
kampung datang kepada Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam dengan 
mengenakan jubah dengan tutup kepala yang pinggirnya dibordir dengan 
sutera. la berkata (kepada para shahabat Radhiyallahu “anhum), 
“Sesungguhnya kawanmu ini (Baginda Muhammad Shallallahu “alaihi 
wasallam) hendak memuliakan para penggembala (kambing) dan 
keturunannya, dan merendahkan penunggang kuda (bangsawan) dan 
keturunannya.” Maka Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam berdiri 
dengan marah lalu memegang kerah bajunya dan menariknya seraya berkata, 
Bukankah aku melihat dirimu memakai pakaian orang-orang yang tidak 
berakal?' Lalu beliau duduk kembali dan bersabda, “Sesungguhnya Nabi Nuh 
Alaihis salam ketika menjelang wafatnya memanggil kedua anaknya dan 
berkata, “Sesungguhnya aku berpesan kepada kalian dengan pesan terakhir: 
kuperintahkan kepada kalian dua perintah dan aku melarang kalian dengan 
dua larangan. Aku larang kalian dari syirik dan takabur. Aku perintahkan 
kalian dengan ‘La ilaaha illallah”. Sesungguhnya jika langit dan bumi beserta 
seluruh isinya, diletakkan dalam satu sisi timbangan, dan Kalimah Laa ilaaha 
illallah diletakkan di sisi lain dari timbangan, maka Kalimah Laa ilaaha illallah 
(jika diucapkan dengan ikhlas) tersebut akan lebih berat. Seandainya segala isi 
bumi dan langit ini disatukan dalam satu lingkaran lalu diletakkan Laa ilaaha 
ilallah di atasnya, niscaya semuanya akan hancur karena beratnya kalimah 
ini. Aku perintahkan kepadamu dengan. Subhaanallahi wa bihamdihi. 
Sesungguhnya keduanya adalah shalatnya seluruh makhluk, dan dengan 


GR 
CAN 
S N 
G 
Ga 
9 


#7 


Keutamaan Kalimah Tha insn 503 


keberkahan kedua kalimah tersebut semua makhluk diberi rezeki.” 
(H.R. Hakim) 


Faidah 1 
Sabda Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam tentang pakaian orang 
Arab kampung di atas, menunjukkan bahwa batin seseorang dapat diketahui 
dari lahiriahnya. Jika seseorang secara lahiriahnya buruk, maka (biasanya) 
demikian pula batinnya. Keadaan lahiriah hendaknya selalu diusahakan agar 
baik karena batin dipengaruhi oleh lahiriah. Oleh sebab itu, para ahli tasawwuf 
sangat menganjurkan kesucian lahiriah, seperti selalu dalam keadaan 
berwudhu, dan lain-lain, agar batinnya ikut menjadi bersih. Jika ada yang 
mengatakan bahwa yang penting batinnya baik, lahiriah boleh bagaimanapun 
bentuknya, ini jelas tidak benar. Kebaikan batin mempunyai maksud 
tersendiri, dan kebaikan lahiriah juga mempunya maksud yang tersendiri. 
Sebagaimana doa Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam: 
£ KANE e ور‎ PA 
ANE TI BEA g 
“Ya Allah, jadikanlah batinku lebih baik daripada lahirku dan jadikanlah lahirku 
baik.” 


Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu berkata, “Baginda Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wasallam mengajarkan doa ini kepadaku.” 


Hadits Ke-32 

Bo ی اور ل‎ ٤ AZ ad HZ او وو‎ Da By. 
وسم َه‎ EU صلی‎ ga ڪل‎ OES AE ابا کر رضي الله‎ AE 
MAL کی‎ IANG Terate dede 
NELLA Ul کیب فقا لل الي صل انه یو وسم‎ 
2 04 WAT د 4و 2 د كج د‎ NG 22 سم وب هار قر ل مو ف‎ Tel 
الله‎ ENG ASI قال‎ ANN AS LET قال‎ dai aa R3 الماح فان‎ 


0 P کو ر‎ NGÊS ata Ata f4 
قال هي‎ ENG ارول ا‎ ANGANGGE Na IN 


- 


054 


` 


RSD 


LN 


z 
BERA 4 


و و E‏ و يرز E.‏ و نا 7 ` 

Ja UI aa‏ شي SEA‏ بن أي الرقادوثقه القواريري وضقفه البخاري 
وغيدكذافى مجم الزوائر وأخ رجه معنا عن ابن عباس أيضأقلت وروی عن علي مر فو عا ن5ا او ASIN MEI‏ هلإال 
من أفل aga‏ کیک و جزم Ore YG A a‏ من قال اروب 


5 


: رواه الديلمي فى تاریخ همان‎ nun DES وَل ارول او من لم تكن لَه‎ Ka Gak 


والررافعي وای النجا ركذا فى منتخ ب كنز العتال لکن روى نحو السيوطي وف ذيل اللاي وتکآم على سند وقال الإسناد كله ظلمأت ورش رجأله 
بألكذب Kd‏ وروی عن بعض الم حاب ةن لان aa naa Naba a‏ ثب ون 
TERNAK OS IKI‏ نب قال يعن ذو SES‏ اقات وروى AERP II‏ کان 
ذيل اللالي نعم يويّره الأمر برفن جوار الصالح وتأذيه يجوار السّوء وذكرة السيوطي JING‏ بطرق وورد السلام على أهل القبور Bah,‏ 
Esby JENIN Siil‏ | 

Dari Sayyidina Anas Radhiyallahu “anhu, sesungguhnya Sayyidina Abu 
Bakar Radhiyallahu “anhu dalam keadaan bersedih hati, menjumpai Bdginda 


3 


JEPY VYSE W "T TTN yS 


504 kitab Fadhilah Dzikir 0 


Mahi Shallalahu Dai wasallam. Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam 


bertanya, “Mengapa engkau tampak bersedih?” Jawab Sayyidina Abu Bakar 
Radhiyallahu “anhu, “Tadi malam sepupu saya meninggal. Dalam keadaan 
sakaratul maut, saya duduk di sampingnya (pemandangan itu sangat 
mempengaruhi hati saya)” Lalu beliau bertanya, “Apakah engkau telah 
mentalginnya dengan Laa ilaaha illallah?” Sayyidina Abu Bakar Radhiyallahu 
(anhu menjawab, “Ya, sudah saya lakukan.” Beliau bertanya, “Apakah ia telah 
mengucapkannya?” Jawabnya, “Ya, ia telah mengucapkannya.” Beliau 
bersabda, “Ia wajib masuk surga.” Sayyidina Abu Bakar Radhiyallahu “anhu 
bertanya, “Ya Rasulullah, bagaimana jika orang yang hidup (orang yang belum 
sakaratul maut) mengucapkan kalimah ini?” Beliau bersabda, “Kalimah itu 
lebih menghapuskan dosa-dosanya. Kalimah itu lebih menghapuskan dosa- 
dosanya.” (H.R. Abu Ya'la, Bazzar, dari Kitab Majmauz Zawaid) 


Faidah 

Banyak sekali hadits yang menyebutkan tentang membaca Kalimah 
Thayyibah di dekat orang yang sudah mati dan di kuburan. Sebuah hadits 
menyebutkan, “Perbanyaklah membaca Kalimah Lag ilaaha illallah selama 
penguburan jenazah.” Hadits lain menyebutkan, “Umatku memiliki tanda- 
tanda, yaitu ketika mereka melewati Shirat, mereka berkata, Laa ilaaha illa 
Anta.” Hadits yang lain menyebutkan, “Saat bangkit dari kubur, tanda mereka 
adalah mengucapkan: 

ea Fata Up 

Laa ilaaha illalahu wa “alallahi fal yatawakkalil mukminun.” 


Disebutkan dalam hadits ketiga, bahwa tanda mereka di saat kegelapan 
Hari Kiamat adalah Laa ilaaha illa Anta. Keberkahan membaca Laa ilaaha 


illalah dengan sebanyak-banyaknya, untuk sebagian orang baru terasa saat . 


sakaratul maut. Sedangkan untuk orang-orang shalih, keberkahan itu sudah 
terasa jauh sebelum sakaratul maut. Syaikh Abul Abbas Rahmatullah “alaih 
berkata, “Ketika aku sakit di kota Asybilah (Sevilla, Spanyol) kulihat banyak 
burung besar berwarna-warni, ada yang putih, merah, dan hijau. Secara 
serentak mereka merapatkan sayap-sayapnya, dan serentak pula mereka 
membuka sayap-sayapnya. Disamping itu ada orang-orang yang datang 
membawa nampan-nampan besar tertutup yang berisi sesuatu (hadiah). 
Melihat hal ini, aku menyangka inilah saat kematianku dan nampan-nampan 
itu akan dihadiahkan kepadaku. Maka aku segera membaca Kalimah 
Thayyibah. Lalu di antara mereka ada yang berkata kepadaku, “Saat 
kematianmu bukan sekarang, ini hadiah bagi orang mukmin yang sudah tiba 
saat kematiannya.” 1 

Ketika ajal hampir mendatangi Khalifah Umar bin Abdul Aziz Rahmatullah 
“alaih, ia berkata, “Dudukkanlah aku.” Lalu, orang-orang pun 
mendudukkannya. Kemudian ia berkata, “Ya Allah, Engkau telah banyak 
memberikan perintah kepadaku, sedangkan aku tidak dapat 
menyempurnakannya. Engkau telah banyak memberikan larangan kepadaku, 


Keutamaan Kalimah Thayyibah 5 


sedangkan aku banyak melanggarnya.” la mengucapkan hal itu tiga kali. Lalu ia 
berkata, “Laa ilaaha illallah,” kemudian ia menatap ke satu arah. Seseorang 
bertanya, “Apa yang engkau lihat?” la menjawab, “Ada beberapa sosok hijau 
yang indah, bukan manusia, bukan pula jin.” Setelah itu barulah ia wafat. 

Setelah wafatnya Zubaidah Rahmatullah “alaiha, seseorang melihatnya di 
dalam mimpi. Lalu orang itu bertanya kepadanya, “Bagaimana keadaanmu?” 
Zubaidah Rahmatullah “alaiha menjawab, “Karena empat kalimah ini aku telah 
diampuni oleh Allah Ta'ala: 


Sepa 2 PN 
(a ia Mane 


Dengan kalimah Laa ilaaha illallah Pet umurku. 

Dengan kalimah Laa ilaaha illallah aku masuk ke kuburku. 

Dengan kalimah Laa ilaaha illallah aku habiskan waktu sendiriku. 
Dengan kalimah Laa ilaaha illallah aku akan berjumpa dengan Rabbku.” 


Hadits Ke- 33 
2 r 
AK AAR 


. 
£ 


oi. GEN Mr: JGA ىاه‎ SPN 
pelan BEAN a AAS GA Ipda قت‎ D 


aa a a en a 
السيئة الحسنة تمحها وخالق الاس‎ ca مردويه والبيهقي ن الأساء والصفات. قلت وأخر جه الحا كم بلفظ تق الله حي ث‎ 

بخلق حسن. وقآل صحيج عل شر طهماوأقزهعليه الزْهبي وذكرهالسيوطي وف الجامع مختصراورقم لهبالصخة 
Dari Sayyidina Abu Dzar Radhiyallahu ‘anhu, ia bertanya kepada Baginda‏ 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam, “Ya Rasulullah, nasihatilah saya!”‏ 
Beliau menjawab, “Jika kamu berbuat buruk, maka (sebagai penebusnya)‏ 
segeralah berbuat baik setelahnya, hal itu akan menghapuskan keburukan‏ 
itu.” Saya bertanya, “Ya Rasulullah, apakah mengucapkan Laa ilaaha illallah‏ 
itu termasuk kebaikan?” Beliau bersabda, “Itu adalah kebaikan yang paling‏ 
utama.” (H.R. Ahmad)‏ 


Faidah 

Telah jelas bahwa dosa- dosa kecil dapat dihapus dengan amal-amal 
shalih. Namun, jika yang dilakukan dosa-dosa besar, maka dosa itu akan 
diampuni setelah bertaubat atau diampuni semata-mata karena karunia Allah 
Subhaanahu wata'ala, sebagaimana telah diterangkan sebelumnya. Adapun 
yang dimaksud ‘menghapuskan’ ialah, dosa-dosanya terhapus dari catatan 
amalnya dan tidak akan disebut lagi di mana pun. Sebuah hadits menyebutkan 
bahwa jika seorang hamba bertaubat, maka Allah Subhaanahu wata'ala 
dengan kehendak-Nya akan menjadikan para malaikat pencatat amal lupa 
terhadap dosa tersebut, dan juga Allah Subhaanahu wata'ala akan menjadikan 
lupa kepada kaki, tangan, dan bumi tempat ia berbuat dosa di atasnya, 


0: 


506 Kitab Fadhilah Dzikir 


sehingga tidak akan ada saksi lagi atas perbuatan buruknya. Yang dimaksud 
“saksi” di sini ialah persaksian kaki, tangan, atau bagian tubuh manusia yang 
lain (dan juga bumi tempat ia beramal) atas perbuatan baik atau buruknya 
pada Hari Kiamat, sebagaimana yang akan diterangkan dalam Bab Ketiga Pasal 
2 Hadits Ke-18 yang akan datang. 


Hadits di atas dikuatkan dengan riwayat yang menyebutkan bahwa orang 
yang bertaubat dari dosanya, seakan-akan tidak pernah berbuat dosa. Banyak 
hadits yang menyatakan demikian dengan lafadz. yang berbeda-beda. Yang 
disebut 'taubat' adalah perasaan sangat menyesal dan malu atas dosa yang 
telah ia lakukan dan. berniat dengan sungguh-sungguh untuk tidak berbuat 
dosa itu lagi”. Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 
“Sembahlah Allah Subhaanahu wata'ala dan jangan menyekutukan-Nya 
dengan siapa pun. Beramallah dengan ikhlas seakan-akan engkau melihat 
Allah Subhaanahu wata'ala. Anggaplah dirimu sudah termasuk orang-orang 
yang mati. Berdzikirlah kepada Allah Subhaanahu wata'ala di dekat setiap 
batu dan setiap pohon, (sehingga banyak yang akan menjadi saksi pada Hari 
Kiamat). Jika terjerumus ke dalam dosa, segeralah menyertainya dengan amal 
shalih (sebagai tebusannya). Jika dosa itu dilakukan dengan diam-diam, 
beramal baiklah dengan diam-diam pula. Jika dosa itu dilakukan terang- 
terangan, beramal shalihlah dengan terang-terangan pula.” 


Hadits Ke-34 

تدك و لكر يه روس I ah‏ ملام ماكر ووا" رطر SA‏ ولو عكر رس كس ده ANGGANG‏ 

عَنْ تي BIN‏ رضي AI‏ عَنْهُ NG‏ قال A Izis‏ الله عَلَيْهِ bra : akas‏ قال AI‏ 
Gr NG‏ کو کے مركي كاهو دو + فين ا وار تر Ba‏ 

ESA BE SENI وکا وم يکن‎ aana EA Ga KE NG AINI 


rat 

ý 5 s E E 

Fire NG aaa)‏ (اخرجه احل قلت آخرجهالحاكم شراهره بألفاظ مختلفة). 

Dari Sayyidina Tamim Ad-Daari Radhiyallahu “anhu Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Barangsiapa mengucapkan: 


DIA رس دع ره‎ E E ره ف‎ MAA 
وداوم يکن له فوا کد‎ ATA AA ARA 
maka akan ditulis baginya 40.000 kebaikan.” (H.R. Ahmad) 
Faidah 
Banyak dinyatakan dalam kitab-kitab hadits tentang besarnya keutamaan 
dzikir Kalimah Thayyibah dengan jumlah tertentu. Sebuah hadits menyatakan, 
“Setelah selesai shalat fardhu, hendaklah kamu membaca sepuluh kali: 


tuba z NIH 0 
اث د 2 دم‎ API A MATA MATA وس و > بيو‎ PA 
Saba BS وهو‎ AJ NANANG, Ae 


Pahala membaca kalimah tersebut seperti memerdekakan seorang hamba 
sahaya.” 2 1 


5 Ini jika dosa-dosa tersebut hanya berhubungan dengan Allah Subhaanahu wata'ala. Tetapi, jika 
dosa tersebut ada kaitannya dengan hak hamba-hamba Allah, maka harus meminta kehalalannya 
dan menyelesaikannv: بن‎ uran 7 at, 


Keutamaan Kalimah Thayyibah 507 .. 
Hadits Ke-35 no 
dh iras kes کال رول الل صل اللة کیو‎ UG AH ن عب انلو با وق رضي الله‎ 
AN 33 Ira PAPAN NATA EA ida, sana 


abal) SAS ala‏ الترغيب وى slada, san‏ الورقاء متروك» 


Dari Sayyidina Abdullah bin Abi Aufa Radhiyallahu “anhu, Baginda @gsulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Barangsiapa | membaca: 


b دوروو‎ 2 PAR Ng = اا‎ 
Ka یذ وکو يولوم یکن له‎ NGAM HE ena DEON 
maka Allah Subhaanahu wata'ala akan menulis baginya dua juta kebaikan.” 
(H.R. Thabarani, dari Kitab At-Targhib) 


Faidah 

Betapa besar karunia dan rahmat Allah Subhaanahu wata'ala kepada 
kita. Dengan bacaan yang ringan tanpa bersusah payah dalam membacanya 
dan tanpa biaya sedikit pun, juga tanpa memakan waktu yang lama, Mta bisa 
memperoleh berjuta-juta kebaikan. Sayangnya, karena kelalaian kita dan 
karena tenggelam dalam keduniaan, kita telah kehilangan rahmat dan karunia: 
Allah Subhaanahu wata'ala yang sangat besar ini. 


Allah Subhaanahu wata'ala akan melipatgandakan pahala bagi setiap 
amal kebaikan paling sedikit sepuluh kali lipat, dengan syarat ikhlas. Setelah. 
itu pahala akan dilipatgandakan sesuai dengan tingkatan keikhlasan. Baginda 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Setelah seseorang itu 
memeluk Islam, maka dosa-dosanya ketika masih kafir akan diampuni. Setelah 
itu barulah amalannya akan dihisab. Untuk setiap kebaikannya akan 
dilipatgandakan dari mulai sepuluh kali lipat hingga tujuh ratus kali lipat, 
bahkan berlipat ganda tanpa batas, menurut kehendak Allah Subhaanahu 
wata'ala. Jika ia berbuat keburukan, maka ditulis baginya satu dosa. Jika Allah 
Subhaanahu wata'ala mengampuninya, maka dosa itu tidak ditulis.” 5 


Hadits lain menyebutkan, “Jika seorang hamba berniat akan berbuat baik, 
maka ditulis baginya satu kebaikan. Jika ia mengamalkannya, ditulis baginya 
sepuluh kali lipat sampai tujuh ratus kali lipat pahala. Bahkan berlipat ganda 
tanpa batas menurut kehendak Allah Subhaanahu wata'ala.” Masih banyak 
hadits lain yang semakna dengan hadits-hadits ini. 


Dengan hadits-hadits di atas dan hadits-hadits yang semakna, diketahui 
bahwa anugerah Allah Subhaanahu wata'ala tidak terbatas. Namun adakah 
orang yang. mau mengambilnya? Inilah yang dipandang para kekasih Allah 
Subhaanahu wata'ala, sehingga dunia yang demikian gemerlap tidak dapat 
menggoda mereka. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk golongan mereka. 

Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Ada enam 
jenis amalan dan ada empat jenis manusia. Dua amalan yang memastikan, dua 
amalan yang balasannya setimpal, satu amalan yang berpahala sepuluh kali 
lipat, dan satu amalan yang berpahala tujuh ratus kali lipat. Dua amalan yang 


r 


508 Kitab Fadhilah Dzikir 


memastikan adalah: (1) barangsiapa meninggal dunia tanpa melakukan syirik 
terhadap Allah Subhaanahu wata'ala, maka pasti ia suatu saat akan masuk 
surga, (2) barangsiapa meninggal dunia dalam keadaan syirik, maka pasti ia 
akan masuk neraka selamanya. Dua amalan yang balasannya setimpal ialah: 
(1y barangsiapa berniat berbuat kebaikan, tetapi belum mengamalkannya, 
maka baginya satu pahala, (2) barangsiapa berbuat satu dosa, akan ditulis 
bagjnya satu dosa. Satu amalan yang berpahala sepuluh kali lipat ialah 
barangsiapa berniat berbuat kebaikan dan ia mengamalkannya, maka baginya 
pahala sepuluh kali lipat. Satu amalan yang berpahala tujuh ratus kali lipat 
adalah barangsiapa yang membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhaanahu 
wata'ala (untuk jihad dan lain-lain), maka pahalanya akan dilipatgandakan 
menjadi tujuh ratus kali lipat. 

Adapun empat jenis manusia adalah: (1) orang yang hidup senang di 
dunia, tetapi menderita di akhirat, (2) orang yang menderita di dunia, tetapi 
hidup senang di akhirat, (3) orang yang menderita di dunia dan di akhirat (di 
dunia menderita, di akhirat disiksa), (4) orang yang hidup senang di dunia dan 
di akhirat.” 

Seseorang menjumpai Sayyidina Abu Hurairah Radhiyallahu "anhu dan 
berkata, “Aku mendengar engkau meriwayatkan bahwa Allah Subhaanahu 
wata'ala melipatgandakan sebagian amal kebaikan hingga sejuta kali lipat 
pahala.” Sahut Sayyidina Abu Hurairah Radhiyallahu “anhu, ‘Apa yang engkau 
herankan? Demi Allah, aku telah mendengarnya demikian dari Baginda 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam. Bahkan aku mendengar Baginda 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Ada-sebagian kebaikan yang 
pahalanya akan dilipatgandakan menjadi dua juta kali lipat. Allah Subhaanahu 
wata'ala sendiri berfirman: 


KETAM SAH A 
'Allah melipatgandakan pahala itu dan memberi pahala yang besar dari 
sisi-Nya.” 
Jika Allah Subhaanahu wata'ala sendiri menyebutnya sebagai pahala besar, 
siapakah yang mampu menghitungnya?” 

Imam Ghazali Rahmatullah, “alaih berkata, “pahala yang demikian besar 
ini akan didapatkan jika ketika mengucapkan kalimah tersebut disertai dengan 
merenungkan maknanya. Sebab, di dalamnya terdapat sifat-sifat Allah 
Subhaanahu wata'ala yang terpenting.” 


Hadits Ke-36 
08 Ls: كَل‎ Bo وما لوعف و2 ع و‎ N r oez 
ِنْكُمْ مِنْ أحَلٍ‎ IÉ akas عليه‎ AN PN عَنْهُ ن‎ AN رَضِيَ‎ Na ya عَنْ عْمَرَ‎ 
عور وك ولاس فون وموس 12 رط‎ E I Ê P 
bak SO Asa KAN اشد أن‎ Oa nn SG 


7 


z 
5 4 <i CAN € 
داود‎ sala (رواهمسلم‎ ٠ Si Sering Sen | 


Keutamaan Kalimah Thayyibah 9 


BE GAB JUNAN SM ول فز کر‎ FONES SENEE وابن ماج ةوقألاافيحسس‎ 
زاب نأي شيبةوالرارمي).‎ NG الحديث وتكلم في هكذا فى الترغيب زاد السيوطي‎ MN امن‎ 
Dari Sayyidina Umar bin Khaththab Radhiyallahu “anhu, Baginda. Nabi 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Tidaklah seseorang dari kalian yang 
berwudhu dengan sempurna (yaitu dengan menjaga seluruh sunnah-sunnah 
dan adab-adabnya) lalu berdoa: 
14 z 18 2 gn > ع وى‎ EL ورو‎ 
TARAKAN AI UN شان‎ 
kecuali akan dibukakan baginya delapan pintu surga, terserah kepadanya dari 
pintu yang mana ia akan masuk.” (H.R. Muslim, Abu Dawud, dan Ibnu Majah, 
dari Kitab At-Targhib) 

Faidah 7 
Memasuki surga melalui satu pintu saja sudah mencukupi. Disebutkan 
delapan pintu di sini sebenarnya hanyalah merupakan suatu penghormatan. 
Sebuah hadits menyatakan, “Barangsiapa meninggal dunia dalam keadaan 
tidak menyekutukan Allah Subhaanahu wata'ala dan tidak pernah membunuh 
orang yang tidak halal dibunuh, maka ia akan memasuki surga dari pintu surga 
mana saja yang ia sukai.” 


Hadits Ke-37 
LANG NYO GN NG الو سكو ر‎ PAN سس و سم سو قامس‎ o PE A 
UP sia us rê قال: لِمْسَ‎ akas aE الذي صل الله‎ AE رضي اه‎ ANN GE 


saga اهن ددر وو كاعم اموق فزق و درق د‎ ba ing 2 
asiya YOH IA palagan AA aga aka) ia Sl AMI 


74 


+ 


2 Kal Ana, 5 19 
:روا الطبراني وفيه عبس الوب بن ضخاك مترو کزان مجيع‎ SNI HB EA aké من‎ Jas 3 
الزوائس قلت هو من رواةا بن ماجة ولا شاك أنه ضغفوه جا أن معناه مل بروايأت منها ماتقرّم من روايأت يحي بن طلحة ولاشاق أنه‎ 
الآقي).‎ NA أفضل النكروله شا من حريث‎ 
Dari Sayyidina Abu Darda' Radhiyallahu “anhu, Baginda Nabi Shallallahu “alaihi 
wasallam bersabda, “Tidak ada seorang hamba pun yang mengucapkan Laa 
ilaaha illallah seratus kali, kecuali Allah Subhaanahu wata'ala akan 
membangkitkannya pada Hari Kiamat dengan wajah bersinar seperti bulan 
purnama. Tidak ada seorang pun yang amalannya lebih utama pada hari itu, 
kecuali orang yang mengucapkan kalimah tersebut sebanyak yang ia ucapkan 
atau melebihinya.” (H.R. Thabarani, dari Kitab Majmauz Zawaid) 
Faidah 
Banyak riwayat dan ayat-ayat yang kandungannya seperti hadits di atas 
bahwa Laa ilaaha illallah adalah cahaya hati dan wajah, sehingga banyak wali 
Allah yang semasa di dunia, wajah mereka sudah tampak bercahaya karena 
banyaknya membaca kalimah ini. 


Hadits Ke-38 


اب عباس رضي AGAN EA‏ ان یو وسم BA SNN IE‏ 


, 


510 kitab Fadhilah Dzikir 


z 


AI كلامو‎ OS مَن كن‎ ÉE AN لله‎ a ua 


P3 
PA 


F LL 3 رعو‎ KE Ate abah GA 7 ne 
nada asma مرضرح ابن‎ yen adi لَمْ يُسَالَ عَنْ‎ Ka ثم عاش الف‎ AN) اوو لله‎ sales 
مجهولان وقد ضف البخاريّ إبراهيم بن مهاجر حك السيوطيّ عن ابن الجوزيّ شر تعقبه بقوله الحديث ف المستدرك وأخرجه البيهقيّ فى‎ 
بهذا الإسناد وأورده الحافظ ابن حجر فى أماليه ولم يقرح فيه بشي إلا أنه قال إبراهيم‎ AR الشعب عن الحأ كم وقالمقن غريب لم‎ 
فيه لین وق أخر ج لە مسل م ف المتابحا تکذا ف اللآلي وذكرهالسيوطي شرح الضّرور ولم يقدرحفيه بشيق قلت وقد ورد ف التلقين أحأديث‎ 
ذكرة الحافظ فى التلخيصوقال ف جملة من رواها وعن حروةبن مسعود الثقفيْ روا العقيلي سناد ضعيف ثم قال روىف الباب أحاديث‎ sen 


صحاح عن غير واحن من الصحابة ورواةا بن بي الدنيا في كتاب المحتضرين من طريق عروة بن مسعود عن أبيه عن TAS‏ بلفظ KE‏ 
Agra‏ لاإ ee Lagian a A‏ وعثمان وا بن مسحود وأنس وغيرهماه. وال جامعالصغی راا 
west, dasi a Kep‏ ومسام والأربعة عن أي سعيد ومسلم وا بن مأجه عن أي هريرة والنساق عن عائشة ورقم له بالصحّة وفى 


yana 


NYA AA SIG 1‏ و الحرز روادا بن السنى عن عمرو ابن العاص ادقلت ولفظه ن عمل اليوم MEA,‏ وين 
Sa Pera TEA D AN E Tani A Ana‏ 7 
شعيب وجدت یکتاب جدي الى حرّثه عن ر سول HAN BANI BG MAIN JS ag PER Sei‏ 
GA kb‏ الجامخ الصغير برواية احبد وای داود والحا كم عن معاامن Wen ANA NUSA a TK‏ 
lina‏ وق مجيع الزوائں عن علي رفعه مَك b KN EL TANYA AKA‏ غير رواية مر BN is Boke‏ 
Gas‏ 1 
Dari Sayyidina Ibnu Abbas Radhiyallahu “anhuma, Baginda Rasulullah‏ 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Ajarilah anak-anakmu Laa ilaaha‏ 
illallah ketika mereka mulai bisa berbicara. Talginlah mereka ketika menjelang‏ 
wafatnya dengan Laa ilaaha illaliah. Sesungguhnya, barangsiapa ucapan‏ 
pertamanya Laa ilaaha illallah dan ucapan terakhirnya juga Laa ilaaha illallah,‏ 
Jalu ja hidup selama seribu tahun, maka ia tidak akan ditanya tentang satu‏ 
dosa pun (insyaallah).” (Karena mungkin dia tidak pernah berbuat dosa sama‏ 
sekali, seandainya berbuat dosa mungkin dia sudah diampuni dengan sebab‏ 
taubat atau dengan amalan kebaikan yang lain, atau mungkin dia sudah‏ 
diampuni karena semata-mata anugerah Allah Subhaanahu wata'ala).‏ 


Faidah 

Maksud ‘talqin adalah membaca Kalimah Laa ilaaha illallah di samping 
orang yang hampir meninggal dunia dengan terus-menerus agar ia mendengar 
dan ikut membacanya". Talgin hendaknya dilakukan (dengan lembut) tanpa 
memaksa, sebab saat itu ia sedang menghadapi penderitaan sakaratul maut 
yang sangat dahsyat. Perintah mentalginkan kalimah ini pada saat sakaratul 
maut banyak terdapat dalam hadits-hadits shahih. Dalam beberapa hadits 
yang lain disebutkan bahwa, Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam 
bersabda, “Barangsiapa menjelang matinya mengucapkan Laa ilaaha illallah, 
maka dosanya akan berguguran seperti sebuah bangunan yang diruntuhkan 
oleh banjir.” Hadits lain menyebutkan, “Barangsiapa ketika menjelang matinya 
mengucapkan Lag ilaaha illallah, maka Allah Subhaanahu wata'ala akan 


5 Sebagian ulama juga menganggap sunnah mentalgin orang yang sudah mati (di kuburannya) 
dengan berdasarkan hadits yang sama dan beberapa hadits yang lain. 


Keutamaan Kalimah Thayyibah 511 


mengampuni semua dosanya yang telah lalu.” Hadits lain menyebutkan, 
“Orang-orang munafik tidak akan mendapat taufik untuk dapat membaca 
kalimah tersebut ketika akan mati.” 


Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam juga bersabda, “Bekalilah 
orang-orang yang mati dengan Laa ilaaha illallah.” Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Barangsiapa mendidik seorang anak 
hingga bisa mengucapkan Kalimah Laa ilaaha illallah, maka ia akan dibebaskan 
dari hisab.” Hadits lainnya menyebutkan, “Barangsiapa menjaga shalatnya, 
maka saat kematiannya, malaikat akan mendatanginya, mengusir setan 
darinya dan mentalginnya Laa ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." 


Menurut pengalaman, mentalginkan Kalimah Thayyibah akan berguna 
bagi seseorang yang dalam kehidupannya banyak membaca Laga ilaaha illallah. 
Dikisahkan tentang seseorang yang biasa berdagang jerami. Menjelang 
wafatnya, ia ditalgin Kalimah Laga ilaaha illallah oleh ahli keluarganya. Namun 
orang itu berkata, “Harga seikat jerami yang ini sekian dan yang itu harganya 
sekian.” 


Kisah-kisah semacam itu masih banyak, sebagaimana ditulis dalam Kitab 
Nuzhatul Basatiin. Kadangkala karena suatu dosa seseorang ketika mati tidak 
dapat mengucapkan Kalimah Thayyibah. 


Bahaya Candu dan Keuntungan Siwak 

Para ulama menulis bahwa orang yang terbiasa dengan candu akan 
mendapatkan tujuh puluh kerugian, salah satunya ialah tidak ingat Kalimah 
Thayyibah ketika menjelang kematiannya. Sebaliknya, orang yang selalu 
bersiwak akan mendapatkan tujuh puluh keuntungan, di antaranya ialah pada 
akhir hayatnya ia akan ingat untuk membaca Laa ilaaha illallah. 


Dikisahkan tentang seseorang yang menjelang matinya telah diajari 
Kalimah Thayyibah, lalu ia berkata, “Doakanlah aku, karena aku tidak dapat 
mengucapkan kalimah itu.” Orang-orang bertanya, “Mengapa?” Jawabnya, 
“Karena aku kurang berhati-hati ketika menimbang barang dagangan.” 
Disebutkan dalam kisah lain, suatu ketika seseorang ditalgin Kalimah 
Thayyibah menjelang kematiannya, lalu ia berkata, “Aku tidak bisa 
mengucapkannya.” Orang-orang bertanya, “Mengapa?” Jawabnya, “Suatu 
ketika, ada seorang wanita cantik membeli sehelai handuk dariku. Aku 
terpesona, sehingga aku terus-menerus melihatnya.” 

Banyak kisah-kisah lain seperti itu, terutama di dalam Kitab Tadzkiratul 
Ourthubiyah. Tugas seorang hamba adalah selalu bertaubat dari segala dosa 
dan meminta kepada Allah Subhaanahu wata'ala agar senantiasa diberi taufik 


oleh-Nya. 
Hadits Ke-39 
Sa A PENA PEN PETA Ge; gk AE 


سف رك 5 
عمل ورك دنا . (رواة ابن مأجة كذ فى منتخبكنز العتال قلت وأخرجه الحا کم فى حديث طويل وصححه و لفظه BINA‏ 


+ 


512 Kitab Fadhilah Dzikir 0 


ng‏ اهوتعقب عليه الذهبي أن زكري ضعيف وسقط بين محمد وام هانق وذكرهفى الجأمع برواية ابن ماجهور قم 

Caha 

Dari Sayyidatina Ummu Hani” Radhiyallahu “anha, Baginda Rasulullah 

Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Laa ilaaha illallah tidak dapat 

ditandingi oleh amal apa pun. Kalimah ini tidak akan meninggalkan dosa 
sedikitpun.” (H.R. Ibnu Majah, dari Kitab Kanzul Ummal) 


Faidah 

Jelas bahwa amal apa pun tidak akan dapat menandingi Kalimah 
Laa ilaaha illallah. Amal apa pun tanpa disertai kalimah ini tidak akan diterima, 
baik itu shalat, puasa, haji, zakat, dan lain-lain. 


Kesimpulannya, semua amalan memerlukan iman. Jika ada iman, semua 
amal akan diterima. Tanpa iman, amalan apa pun tidak akan diterima. 
Sedangkan Kalimah Thayyibah itu sendiri adalah pernyataan iman. Kalimah 
Thayyibah ini akan diterima tanpa harus adanya amal shalih yang lain, tetapi 
seluruh amal shalih yang lain. tidak akan diterima tanpa adanya kalimah ini. 
Maksudnya, jika ada orang yang tidak memiliki amal shalih sedikit pun, namun 
ia beriman, suatu saat ia pasti masuk surga. Sebaliknya, meskipun seseorang 
itu banyak beramal, namun tanpa ada iman, semua itu tidak akan 
menyelamatkannya. 


Selanjutnya disebutkan, “Kalimah Thayyibah tidak akan meninggalkan 
dosa sedikit pun.” Maksudnya, jika ada orang kafir, yang pada akhir hayatnya 
masuk Islam dan mengucapkan Kalimah Thayyibah tersebut, kemudian dia 
langsung mati, maka menurut ijma’ para ulama, semua dosanya ketika ia 
masih kafir akan diampuni. Jika yang mengucapkan Kalimah Thayyibah 
tersebut adalah seorang muslim, dan dia banyak berbuat dosa, maka maksud 
hadits di atas adalah bahwa kalimah itu akan membersihkan hatinya. Yakni, 
jika ia membaca kalimah itu sebanyak-banyaknya, hatinya menjadi bersih 
sehingga tidak akan tenang tanpa bertaubat, dan dengan taubat itulah semua 
dosa-dosanya diampuni. Sebuah riwayat menyebutkan, “Barangsiapa 
senantiasa membaca Laa ilaaha illallah ketika menjelang tidur dan ketika 
bangun tidur, maka keadaan-keadaan dunia akan menggiringnya untuk 
mengingat kehidupan akhirat, dan ia akan selamat dari musibah dan 


bencana.” 

Hadits Ke-40 

PRIE EAE ودع‎ rotan Ta AG Aa mah توس وس‎ AI 

GRASI: Pan قال رسو الول انل لیو‎ BAE AU ge BUNGA 
8, ر‎ s Ea 2 Ara و کو کے كور و ر‎ 

e iah shadi RN عن‎ GENI aha) BGS KIYI ANY قول‎ Ka kah 


aa) |‏ (روادالستة وغير هم بألفاظ مختلفة واختلاف يسير قالع د وغيره وهن آ خر ماأردت إيراده فى هذا الفصلرعايةٌلعددالأربعين 


4 واللّهالموفق لايح ب ويرضى)‎ 
Dari Sayyidina Abu Hurairah Radhiyallahu “anhu, Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Iman itu memiliki antara tujuh puluh 


Keutamaan Kalimah Thayyibah 513 


tiga sampai tujuh puluh sembilan cabang (riwayat lain tujuh puluh tujuh 
cabang), dan yang paling utama ialah Laa ilaaha illallah, dan yang paling 
rendah ialah membuang sesuatu yang mengganggu jalan (duri dan 
sebagainya). Malu adalah merupakan salah satu cabang iman (yang 
istimewa).” (H.R. Ashhabus Sittah) 


Faidah 

Dalam hadits ini, malu disebutkan secara khusus. Sebab, malu dapat 
menyelamatkan seseorang dari mencuri, berzina, berbuat jahat, membuka 
aurat, berkata keji, serta berbagai kemungkaran lainnya. Malu juga 
mendorong seseorang berbuat amal-amal kebaikan seperti shalat, zakat, haji, 
dan lain-lain. Masih banyak lagi perintah agama yang dilakukan karena 
didorong oleh rasa malu. Bahkan, malu dapat meningkatkan usaha-usaha 
perbaikan, baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Sebuah ungkapan Parsi 
berbunyi: 


Send 
Jika kamu tidak malu, maka berbuatlah sekehendakmu 
Ungkapan tersebut semakna dengan hadits shahih: 


WAH Sa TKA PES 
“Jika kamu tidak merasa malu, maka lakukanlah apa saja yang e 
inginkan.” 


Seseorang yang punya rasa malu tentu akan berpikir, “Jika aku tidak shalat, 
bagaimana aku menampakkan mukaku di akhirat nanti.” Sedangkan orang 
yang tidak punya rasa malu sedikit pun, tidak akan memikirkannya. Biarlah apa 
kata orang! 


Perhatian 6 

Hadits di atas menyebutkan bahwa iman itu memiliki antara tujuh puluh 
tiga sampai tujuh puluh sembilan cabang. Memang ada perbedaan riwayat 
mengenai hal ini, karena ada juga yang menyebutnya tujuh puluh tujuh 
cabang. Oleh sebab itu, di dalam terjemahannya pun ditulis demikian. Para 
ulama telah merinci ke-77 cabang iman dalam kitab-kitab khusus. Imam Abu 
Hatim bin Hibban Rahmatullah ‘alaih berkata, “Cukup lama aku mempelajari 
hadits ini. Lalu, ketika aku menghitung berbagai macam ibadah, ternyata 
terdapat lebih dari tujuh puluh tujuh. Kemudian aku mencari lagi hadits-hadits 
yang khusus menerangkan tentang cabang iman tersebut. Ketika aku 
menghitungnya lagi, ternyata kurang dari jumlah tersebut. Lalu, aku 
melihatnya di dalam Al-Ouran, ternyata cabang-cabang iman berjumlah 
kurang dari jumlah tersebut. Setelah aku kumpulkan cabang-cabang iman dari 
Al-Qur'an dan hadits tersebut, dengan meninggalkan pengulangan- 
pengulangan, kemudian dikumpulkan menjadi satu, ternyata gabungan dari 
keduanya berjumlah 77 cabang. Barulah aku memahami inilah maksud dari 
hadits di atas.” 


4 


514 Kitab Fadhilah Dzikir . 


Qadhi “yadh Rahmatullah “alaih berkata, “Beberapa ulama telah 

mengkaji secara mendalam mengenai cabang-cabang iman. Sesuai dengan 

. kesimpulan para ulama tersebut, mereka telah menjelaskan perincian cabang- 

cabang iman itu. Oleh karena itu, jika seseorang tidak mengetahui perincian 

cabang-cabang iman tersebut, hal itu tidak merusak imannya.” (Karena rincian 

cabang-cabang iman itu adalah dari hasil kesimpulan para ulama, yakni tidak 
ada penjelasan langsung dalam Al-Qur'an dan hadits). 


Syaikh Khaththabi Rahmatullah “alaih berkata, “Hanya Allah Subhaanahu 
wata'ala dan Rasul-Nya yang mengetahui perincian jumlah cabang-cabang 
iman yang sebenarnya, yang terdapat dalam syari'at yang suci ini. Meskipun 
kita tidak mengetahui perincian jumlahnya, hal itu tidak membahayakan sama 
sekali.” 


Imam Nawawi Rahmatullah “alaih berkata, “Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam memberitahukan bahwa cabang iman yang 
tertinggi adalah tauhid, yakni Kalimah Laa ilaaha illallah.” Berarti tidak ada 
cabang iman yang melebihi derajatnya. Dengan demikian, وها‎ ilaaha illallah 
adalah asas tauhid, yang wajib diketahui oleh setiap mukallaf. Sedangkan 
derajat yang terendah ialah menyingkirkan sesuatu yang bisa mengganggu 
jalan Kaum Muslimin. Cabang-cabang iman lain ada di antara kedua derajat ini. 
Hal itu tidak harus kita ketahui secara terperinci. Meyakininya secara ijmal 
(global) itu sudah cukup bagi kita. Sebagaimana kita wajib beriman adanya 
malaikat, tetapi kita tidak wajib mengetahui nama dan segala perinciannya. 


Beberapa ulama ahli hadits menulis berbagai risalah mengenai semua 
cabang-cabang iman ini secara terperinci. Di antaranya ialah Syaikh Abu 
Abdillah Halimi Rahmatullah “alaih telah menulis masalah ini dalam Kitab 
Fawaidul Minhaj, dan Imam Baihaqi Rahmatullah “alaih dalam Kitab Syu'abul 
Iman. Demikian juga Syaikh Abdul Jalil Rahmatullah “alaih dalam Kitab 
Syu'abul Iman, Imam Ishaq bin Ourthubi Rahmatullah “alaih dalam Kitab 
An-Nashaih, dan Imam Abu Hatim Rahmatullah “alaih dalam Kitab Washful 
Iman wa Syu'abuhu. Para pensyarah Kitab Imam Bukhari Rahmatullah 'alaih 
menjelaskan serta mengumpulkan ringkasan masalah ini dari kitab-kitab 
tersebut. Kesimpulannya, pada hakikatnya iman yang sempurna itu 
merupakan kumpulan dari tiga perkara: (1) Tashdig bil Qalbi’, yaitu menyakini 
seluruh asas iman dengan hati. (2) iqrar bil Lisan, yaitu mengucapkan dengan 
lisan. (3) Amal bil Arkan, yaitu mengamalkannya dengan anggota badan. 


Sedangkan cabang-cabang iman terbagi menjadi tiga, yaitu yang 
berhubungan dengan: (1) niat, aqidah, dan amalan hati, (2) lidah, dan 
(3)seluruh anggota tubuh. Seluruh cabang iman sudah masuk dalam tiga 
bagian tersebut. 


1. Cabang Iman yang Berhubungan dengan Niat, Agidah, dan Hati 
Bagian ini mengandung tiga puluh perkara yaitu sebagai berikut. 


1) Beriman kepada Allah Subhaanahu wata'ala, kepada Dzat-Nya, dan 
segala sifat-Nya, meyakini bahwa Allah Subhaanahu wata'ala adalah 


Keutamaan Kalimah Thayyibah 515 
Maha Suci, Maha Esa, dan tiada sekutu bagi-Nya, serta tidak ada yang 
menyerupai-Nya. 
Meyakini bahwa selain Allah Subhaanahu wata'ala, semuanya adalah 
Ciptaan-Nya. Hanya Dialah Yang Maha Pencipta. 
Beriman kepada para malaikat Alaihimus salam. 
Beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhaanahu wata'ala 


- kepada para rasul-Nya. 


Beriman kepada para rasul. 


Beriman kepada takdir Allah Subhaanahu wata'ala, yang baik ataupun 
buruk semua datangnya dari Allah Subhaanahu wata'ala. 


Meyakini akan datangnya Hari Kiamat, termasuk siksa dan pertanyaan di 
dalam kubur, kehidupan setelah mati, hisab, penimbangan amal, dan 
penyeberangan shirat. 


Meyakini adanya surga dan semua orang mukmin akan tinggal di sana 
selama-lamanya. 


Meyakini adanya neraka dengan siksanya yang sangat pedih dan semua 
orang kafir akan tinggal di sana selama-lamanya. 


Mencintai Allah Subhaanahu wata'ala. 


Mencintai orang lain karena Allah Subhaanahu wata'ala dan membenci 
orang lain karena Allah Subhaanahu wata'ala (mencintai orang-orang 
yang taat kepada Allah Subhaanahu wata'ala dan membenci orang-orang 
yang mendurhakai Allah Subhaanahu wata'ala), termasuk di dalamnya 
mencintai keluarga Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam, para 
shahabat Radhiyallahu ‘anhum, khususnya Muhajirin dan Anshar. 


Mencintai Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam, termasuk di 
dalamnya mengagungkan beliau, bershalawat untuknya, dan mengikuti 
sunnahnya. 


Ikhlas, termasuk di dalamnya meninggalkan riya' dalam beramal dan 
menjauhi nifak. 


Bertaubat, menyesali dosa-dosanya dalam hati, disertai janji tidak akan 
mengulanginya lagi. 1 

Takut kepada Allah Subhaanahu wata'ala. 

Selalu mengharap rahmat Allah Subhaanahu wata'ala. 
Tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhaanahu wata'ala. 
Bersyukur. 

Berniat menepati janji. 

Bersabar. 

Tawadhu' dan menghormati orang yang lebih tua. 

Berkasih sayang, termasuk menyayangi anak-anak, 
Menerima dan ridha dengan apa yang telah ditakdirkan. 


٠ 


2) 


3) 
4) 


5) 
6) 


7) 


8) 
9) 


“10 
11) 


a 


13 


14 


15) 
16) 
17) 
18) 
19) 
20) 
21) 
22) 
23) 


Kitab Fadhilah Dzikir 


Bertawakkal. 


Meninggalkan sifat takabbur dan membanggakan diri, serta selalu 
berusaha memperbaiki diri. 


Meninggalkan hasad (dengki dan iri hati). 
Memiliki rasa malu. 1 
Menjauhi sifat pemarah. 


Menjauhi sifat penipu, termasuk tidak berburuk sangka dan tidak 
merencanakan keburukan atau tipu daya kepada siapa pun. 


Mengeluarkan cinta dunia dari hati, termasuk cinta harta dan 
kehormatan. ١ 


Allamah "Aini Rahmatullah “alaih berkata, “Perkara-perkara yang 


516 


24 
25) 


26) 
27) 
28) 
29) 


30) 


disebutkan di atas, semuanya berhubungan dengan amalan hati. Jika masih 


amalan-amalan hati, lain yang belum termasuk dalam rincian di atas, 


ada 


namun bila direnungkan, sebenarnya sudah termasuk dalam salah satu rincian 
di atas.” 


Cabang Iman yang Berhubungan dengan Lisan. 
Bagianjini terbagi menjadi tujuh cabang. 
Membaca Kalimah Thayyibah. 

Membaca Al-Our'an yang suci. 

Mempelajari ilmu agama. 

Mengajarkan ilmu kepada orang lain. 


Berdoa (termasuk shalawat kepada Baginda Nabi Shallallahu “alaihi 
wasallam). 


Ozikrullah, termasuk istighfar. 

Menghindari pembicaraan yang sia-sia. 

Cabang Iman yang Berhubungan dengan Anggota Badan 

Bagian ini terdiri dari empat puluh cabang yang terbagi menjadi tiga 


2. 


1) 
2) 
3) 
4) 
5) 


bagian, yaitu berikut ini. 


Cabang Iman yang Berhubungan dengan Diri Sendiri 
Cabang iman yang berhubungan dengan diri sendiri ada 16 cabang, yaitu: 
Bersuci. Termasuk menjaga kesucian badan dengan berwudhu (untuk 


hadats kecil), dan mandi untuk nifas, haid dan junub, juga kesucian 
pakaian dan tempat. 


Menjaga shalat, yaitu shalat fardhu dan sunnah, baik dengan cara ada’ 
maupun dengan cara gadha”. 

Berinfak, termasuk di dalamnya zakat harta, zakat fitrah, dan sebagainya. 
Juga memberikan hadiah, memberikan makanan, menjamu tamu, dan 
memerdekakan hamba sahaya. 


Berpuasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. 


A. 


1) 


2) 


3) 


4) 


Keutamaan Kalimah Thayyibah 7 


5) Berhaji, baik fardhu maupun sunnah, termasuk umrah dan thawaf. 

6) Beri'tikaf, termasuk mencari Lailatul Qadar. 

7) Meninggalkan rumah untuk menegakkan agama, termasuk di dalamnya 
berhijrah. 

8) Melaksanakan apa yang dinazarkan. 

9) Menunaikan sumpah. 

10) Menunaikan kaffarah (infak yang diharuskan karena melakukan 
pelanggaran-pelanggaran tertentu). 

11) Menutup aurat ketika shalat dan di luar shalat. 

12) Berkorban hewan, termasuk memperhatikan hewan korban yang akan 
disembelih dan menjaganya dengan baik. 

13) Mengurus jenazah. 

14) Membayar hutang. : 

15) Meluruskan muamalah, termasuk meninggalkan riba. 

16) Memberikan kesaksian dengan benar . dan jujur, yaitu tidak 
menyembunyikan kebenaran. 

B. Cabang Iman yang Berhubungan dengan Orang Lain 
Cabang iman yang berhubungan dengan orang lain terbagi menjadi enam 

cabang, yaitu: 

1) Menikah, untuk menghindari perbuatan yang haram. 

2) Menunaikan hak keluarga dan sanak kerabat, serta menunaikan hak 

, hamba sahaya atau pembantu. 

3) Berbakti dan menunaikan hak kedua orang tua, termasuk berlemah 
lembut dan taat kepadanya. 

4) Mendidik anak dengan pendidikan yang baik. 

5) Menjaga hubungan sanak kerabat. 

6) Patuh dan taat kepada orang-orang yang dituakan. 

C. Cabang Iman yang Berhubungan dengan Hak-Hak Umum 
Cabang iman yang berhubungan dengan hak-hak umum terbagi menjadi 

18 cabang, yaitu: 

1) Menegakkan pemerintahan yang adil. 

2) Mendukung golongan yang benar. 

3) Menaati para pemimpin (dengan syarat perintahnya tidak melanggar 
syari'at). 

4) Menjaga ketertiban umum, termasuk di dalamnya menghukum para 
pembuat kerusakan serta memerangi para pemberontak. 

5) Membantu orang lain dalam kebaikan. 

6) Memerintahkan berbuat yang baik dan mencegah kemungkaran, 


D 


518 Kitab Fadhilah Dzikir 


termasuk bertabligh, dakwah, dan memberi nasihat. 
7) Menegakkan hukiman-hukuman yang ditentukan dalam Islam. 
8) Berjihad, termasuk menjaga perbatasan negara. 


9) Menunaikan amanat, termasuk menyetorkan 1/5 dari harta rampasan 
perang kepada r “intah. 


10) Memberi hutang dan membayar hutang. 
11) Menunaikan hak tetangga dan memuliakannya. 
12) Memperbaiki muamalah, termasuk mencari harta dengan cara yang halal. 


13) Membelanjakan harta pada tempatnya (sesuai dengan keperluan), 
termasuk menghindari sifat boros dan kikir. 


14) Mengucapkan salam dan menjawabnya. 

15) Mendoakan orang yang bersin dengan membaca Yarhamukallah. 
16) Menjaga kelestarian lingkungan hidup. 

17) Menjauhi kesia-siaan, main-main, dan senda gurau. 

18) Menjauhkan benda-benda yang mengganggu di jalan. 


Itulah ketujuh puluh tujuh cabang iman. Terkadang yang satu bisa 
digabungkan dengan yang lain, misalnya muamalah yang baik, mengumpulkan 
harta dengan cara yang halal, dan menginfakkannya kepada yang berhak, 
dijadikan satu. Jika diteliti dengan mendalam, jumlah cabangnya dapat 
diringkas lagi. Hal ini sesuai dengan riwayat yang menyebutkan bahwa 
jumlahnya ada tujuh puluh cabang. Bahkan ada yang menyebutkan enam 
puluh tujuh. Semua itu dapat dijelaskan dengan terperinci. Penjelasan saya ini 
dikutip dari Kitab Syarah Bukhari karya “Allamah “Aini Rahmatullah “alaih 
tentang cabang iman yang dasar. la menerangkannya dengan berurutan. Serta 
saya ambil dari Kitab Fathul Bari karya Hafizh Ibnu Hajar Rahmatullah “alaih 
dan Kitab Mirgat karya ‘Allamah Qari Rahmatullah ‘alaih. 


Para ulama menulis bahwa seluruh cabang iman secara global adalah 
sebagaimana yang telah ditulis di atas. Kita hendaknya berpikir dan berusaha 
agar perkara-perkara tersebut bisa kita miliki. Jika kita telah memiliki sebagian 
dari cabang iman tersebut, hendaklah bersyukur kepada Allah Subhaanahu 
wata'ala karena dengan taufik dan kasih sayang-Nya sajalah kita 
mendapatkannya. Apabila sebagian cabang-cabang iman itu belum kita miliki, 
teruslah berusaha serta selalu berdoa kepada Allah Subhaanahu wata'ala agar 
mengaruniakan cabang-cabang iman tersebut kepada kita. 


BAB KETIGA 
KEUTAMAAN KALIMAH TASBIHAT 


Kalimah Tasbihat yaitu, 
NU PA KOA Ia R ERT واو‎ 
هابر‎ Sanana سان اوو‎ 


Dalam sebagian riwayat terdapat tambahan, 
r درت كاك‎ 5 

BUS 
Banyak hadits yang menyebutkan fadhilah kalimah ini. Kalimah ini terkenal 
dengan sebutan Tasbih Fathimah, karena kalimah ini diajarkan oleh Baginda 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam kepada putrinya yang tercinta, 
Sayyidatina Fathimah Radhiyallahu “anha yang kisahnya akan dijelaskan 
kemudian. Banyak ayat dan hadits yang menerangkan mengenai kalimah ini. 
Oleh karena itu, pembahasannya akan dibagi menjadi dua pasal. Pasal 1 
mengenai Kalimah Tasbihat yang terdapat dalam Al-Ouran dan Pasal 2 
mengenai Kalimah Tasbihat yang terdapat di dalam hadits-hadits Nabawi. 


PASAL 1 
AYAT AYAT TENTANG KALIMAH TASBIHAT 


Pasal ini mengenai ayat-ayat yang menerangkan tentang kalimah: 

ارا A Pee‏ کاک اوہ اوگ 
سان انو وا ab ME‏ ولال إلا KAA‏ 

Sesuai dengan kaidah yang umum, jika sesuatu itu sangat penting, maka 
akan disebutkan secara istimewa dan dengan berbagai macam cara, agar 
tertanam dalam ingatan. Oleh karena itu, Kalimah Tasbihat ini juga disebutkan 
dengan berbagai macam cara di dalam Al-Quran. 

Bagian yang pertama dari Kalimah Tasbihat ini adalah Tasbih 
(Subhaanallah) yang artinya Maha Suci Allah dari segala kekurangan atau 
Maha Suci Allah dari segala sesuatu yang tidak sesuai dengan keagungan-Nya. 
Dalam Al-Ouran kalimah ini disebutkan dengan berbagai macam cara, di 
antaranya: 


1) Dengan cara ikrar (pengakuan), “Saya benar-benar mengakui 
kemahasucian Allah Subhaanahu wata'ala.” 


2) Dengan cara perintah, “Ucapkanlah, “Maha Suci Allah!” 


520 kitab Fadhilah Dzikir 5 
3) Dengan cara berita, “Para malaikat dan seluruh makhluk selalu bertasbih 
kepada Allah Subhaanahu wata'ala.” Dan masih ada cara-cara yang lain. 


Demikian pula bagian-bagian yang lain dari Kalimah Tasbih ini, 
(Alhamdulillah, مها‎ ilaha illa Allah, serta Allahu Akbar), masing-masing 
disebutkan dengan berbagai macam cara seperti di atas. 


Ayat Ke-1 


ركوو لمهم و DA A‏ 

0:: D / Ka نسح حبك‎ a 

“(Ketika manusia diciptakan para malaikat Mengatakan) kami senantiasa 
bertasbih dengan memuji-Mu dan mensucikan-Mu.” (Q.S. Al-Baqarah: 30) 


Ayat Ke-2 
5 E Ca ES AAR PA 
إِنْكَانْتَالْعَلِيْ م الْحَكِيمُو‎ Kenya 
“(Ketika Allah menampakkan keistimewaan ilmu Nabi Adam Alaihis salam 
kepada para malaikat), para malaikat mengatakan, “Maha Suci Engkau, tiada 
yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. 


Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” 
(O.S. Al-Bagarah: 32) 


Ayat Ke-3 


وا کر Fla A NG‏ ولوب گار 
“Dan sebutlah (nama) Tuhanmu sebanyak- banyaknya, serta bertasbihlah pada‏ 
waktu petang dan pagi hari.” (Q.S. Ali “Imran: 41)‏ 


Ayat Ke-4 

ONE EA MERA SEE ربکا ما حلفت هلا‎ 
“(Orang-orang yang berakal yang setiap saat sibuk mengingat Allah 
Subhaanahu wata'ala dan memikirkan kekuasaan-Nya, mereka berkata), Ya 
Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia (namun penuh 


dengan hikmah), Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api 
neraka.” (Q.S. Ali 'Imran: 191) 


Ayat Ke-5 
ALAH 
©.. . ,و‎ TEKI 
“Maha Suci Allah dari mempunyai anak.” (Q.S. An-Nisaa': 171) 


Ayat Ke-6 


EN ۇل اليس‎ JANGAN 


“Pada Hari Kiamat, ketika 0 Isa Alaihis salam ditanya tentang ajaran 
bahwa tuhan itu tiga: 'Apakah kamu mengajarkan ajaran itu?) Nabi Isa Alaihis 
salam menjawab, “Maha Suci Engkau (dari segala sekutu dan dari segala 


Keutamaan Kalimah Tasbihat 521 


kekurangan). Bagaimana mungkin aku mengatakan sesuatu yang aku tidak 
berhak sama sekali untuk mengatakannya.” (Q.S. A-Maa'idah: 116) 


Ayat Ke-7 


iz 
Ozias KA وه‎ akah, 


“Maha Suci Allah dan Maha Tinggi dari sifat-sifat yang janah oleh mereka 
(orang-orang kafir). (Bahwa Allah Subhaanahu wata'ala mempunyai anak 
atau mempunyai sekutu atau sifat-sifat yang lain yang tidak sesuai dengan 
keagungan-Nya).” (O.S. Al-An'aam: 100) 


Ayat Ke-8 
, AA Pra 
ea Ae Sas قاق قال‎ EK 
“(Ketika Allah Subhaanahu wata'ala menampakkan nur-Nya di gunung Thur, 
maka Nabi Musa Alaihis salam jatuh pingsan) Maka setelah Nabi Musa sadar 
dari pingsan, dia berkata, ‘Maha Suci Engkau, aku bertaubat kepada-Mu dan 
aku orang yang pertama beriman.” (Q.S. Al-A'raaf. 143) 


Ayat Ke-9 
EOE NAR San TTN IE ne 

“Sesungguhnya malaikat-malaikat yang berada di sisi Rabbmu tidak 
menyombongkan diri dari menyembah-Nya dan mereka mensucikan-Nya dan 
hanya kepada-Nya-lah mereka bersujud.” (Q.S. Al-A'raaf: 206) 
Faidah 

Para ahli tasawwuf menulis, bahwa disebutkannya terlebih dahulu lafadz 
laa yastakbiruuna (mereka tidak menyombongkan diri) mengandung maksud 
bahwa menghilangkan sifat takabur adalah sarana mencapai hakikat ibadah. 
Jika kita mempunyai sifat takabur, ibadah tidak akan sempurna. 


Ayat Ke-10 


PA AA 


“Maha Suci Dia dari apa-apa yang mereka (orang-orang pa 
(Q.S. At-Taubah: 31) 


Ayat Ke-11 
E 
sis Ts يها سكام‎ sikian KAN اهم وها شبحكك‎ 
Oei 


“Ucapan mereka (ahli surga) di dalamnya adalah Subhaanakallahumma' 
(Maha Suci Engkau, ya Allah), dan salam penghormatan mereka ialah 
“Assalamu'alaikum”. Dan penutup doa mereka adalah ‘Alhamdulillahi Rabbil 
aalamin.” (Q.S. Yunus: 10) 


522 Kitab Fadhilah Dzikir a 


Ayat Ke-12 


ا کےا و و 
RE Ana‏ 065 
“Maha Suci Allah dan Maha Tinggi dari apa-apa yang mereka (orang-orang‏ 
kafir) sekutukan.” (Q.S. Yunus: 18)‏ 


Ayat Ke-13 ١ 

وك > > رشو و ,5 و 
IG EN NE‏ ...0 
“Mereka (orang-orang Yahudi dan Nasrani) berkata, ‘Allah mempunyai anak.‏ 
Maha Suci Allah, Dialah Yang Tidak berhajat kepada siapapun.” (O.S. Yunus:‏ 
)68 


Ayat Ke-14 
7 2 birs 
SEE GA esek Ga 


“Maha Suci Allah, (dari segala kekurangan) dan aku bukan termasuk orang- 
orang yang musyrik.” (O.S. Yusuf: 108) 


Ayat Ke-15 
GG... ac Tete 2. MANAN 
O.a a TI حرو‎ NN ng 
“Dan guruh itu bertasbih dengan memuji Allah, demikian pula para malaikat 
(membaca Tasbih dan Tahmid) karena takut kepada-Nya.” (0.S. Ar-Ra'd: 13) 
Faidah 


Para ulama menulis, barangsiapa ketika ada kilat yang menyambar 
membaca: 


ks an Teten Telan pa NA [En 
aaa ya In WE ING Mena 
maka ia akan terjaga dari bahaya kilat tersebut. Sebuah hadits lain 
menyebutkan bahwa jika mendengar suara halilintar, berdzikirlah, maka 
halilintar tidak akan mengenainya. Hadits lain menyebutkan, “Jika ada kilat, 
bacalah Tasbih! Jangan membaca Takbir!” 


Ayat Ke-16 
0 ر و‎ Ala د وو ع غنوه سام كو اراب ر مو‎ AB ر دو‎ 
Daya! GP رَبك وكن‎ PT 0673 ما‎ Ori bisi SU KS KI, 


5 Bg 
CE AG asah, 
“Dan Kami sungguh-sungguh mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit 
disebabkan apa yang mereka ucapkan. Maka bertasbihlah dengan memuji 
Tuhanmu dan jadilah kamu termasuk di antara orang-orang yang bersujud 
(shalat), dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu waktu 
kematian.” (O.S. Al-Hijr: 97-99) 


Keutamaan Kalimah Tasbihat 523 . 


Ayat Ke-17 
0 se, 
OS As ka Jadi ang 
“Maha Suci Allah dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan,” 
(Q.S. An-Nahl: 1) 
Ayat Ke-18 


PA A Tis EI 

O6 YAA 8 اتات سبحتة‎ NO anas 

“Dan mereka menetapkan bagi Allah anak perempuan. Maha suci Allah, 

sedangkan untuk mereka sendiri (mereka menetapkan) apa yang mereka sukai 
(yaitu anak laki-laki)” (a5. An-Nahl: 57) 


Ayat Ke-19 

©. IN الوا‎ LNG ane ERA سب‎ 
“Maha Suci Allah Yang telah memperjalankan hamba-Nya (Baginda 
Muhammad Shallallahu “alaihi wasallam) pada waktu malam dari Masjidil- 
Haram ke Masjidil Agsha.” (Q.S. Al-Israa’: 1) 3 


Ayat Ke-20, 21, dan 22 
s da Aj; ان سیخ لشيو ليع‎ EISA IKA و‎ a 
کید وض ومن ف‎ 


REI, net 
“Maha Suci dan Maha Tinggi sapna dari apa yang mereka katakan dengan 
ketinggian yang sebesar-besarnya. Langit yang tujuh, bumi, dan semua yang 
ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tiada sesuatu pun (baik yang” 
bernyawa maupun yang tidak bernyawa) melainkan bertasbih memuji-Nya, 
tetapi kalian tidak memahami tasbih mereka.” (Q.S. Al-Israa’: 43-44) 


Ayat Ke-23 


©... a pana O5 


END LEG NA لس‎ 


“Katakanlah (wahai Muhammad), “Maha Suci Rabbku, bukankah aku | ini hanya 
seorang manusia yang menjadi Rasul? (Saya bukanlah Tuhan” yang dapat 
melakukan segala yang saya inginkan). (Q.S. Al-Israa’: 93) 


Ayat Ke-24 
بر ووا ر رور‎ AA 
Oya ata saji Seru وعو‎ 
“Dan mereka berkata, ‘Maha Suci Rabb kami, sesungguhnya janji Rabb kami 
pasti dipenuhi.” (Q.S. Al-Israa’: 108) 


Ayat Ke-25 


3 سر‎ gr 


Yaa IN PPN ILE‏ ا 
A FEAS‏ ْأَن سوا SEA‏ 


524 Kitab Fadhilah Dzikir 


“Maka Zakariyya (Alaihis salam) keluar dari mihrab menuju kaumnya, lalu ia 
mengisyaratkan pada mereka, 'Bertasbihlah kamu pada waktu pagi dan 
petang hari.” (Q.S. Maryam: 11) 

Ayat Ke-26 


0... AE Ash dah 


“Tidak layak bagi Allah mempunyai anak, a Suci Dia (dari mempunyai 
anak).” (Q.S. Maryam: 35) 


Ayat Ke-27 
Sa A EWA Ki X s وو 9 4 وو‎ .. 
JAE JAN ومن آنا‎ A IOS, مخ يشل ون‎ 


osi 
“(Wahai Muhammad, bersabarlah atas ucapan mereka yang tidak pantas) 
Dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu sebelum terbit matahari dan 
sebelum terbenamnya, dan bertasbih pulalah pada waktu-waktu di malam 
hari dan pada waktu awal siang dan akhir siang, supaya engkau ridha.” 
(Q.S. Thaahaa: 130) dg 


Ayat Ke-28 


SERI يُسَبْحُوْنَ|‎ 
“(Hamba-hamba Allah Subhaanahu wata'ala yang dekat dengan- Ha tidak 
henti-hentinya beribadah kepada-Nya) Mereka selalu bertasbih malam dan 
siang tiada hentinya.” (Q.S. Al-Anbiyaa': 20) 


Ayat Ke-29 
PIESNE 
“Maka Maha Suci Allah yang mempunyai 1 wi sifat yang mereka (orang- 


orang kafir) katakan, (Maha Suci Allah dari memiliki anak).” (Q.S. Al-Anbiyaa': 
22) 


Ayat Ke-30 


415 


5 

آذ و و عه 

Oa IA Go, 

“Dan mereka (orang-orang kafir) berkata, “Tuhan Yang Maha Pemurah telah 
mempunyai anak, Maha Suci Allah.” (Q.S. Al-Anbiyaa': 26) 


Ayat Ke-31 


0... BEAT A3 


“Dan telah Kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung (kepada Nabi 
Dawud Alaihis salam), semua bertasbih bersama Dawud (Alaihis salam).” 
(Q.S. Al-Anbiyaa': 79) 


Keutamaan Kalimah Tasbihat 525 


Ayat Ke-32 
کے وى رياس ةمثو و ےا و‎ 
SEA EL EN 
ر‎ 2 2 
“(Nabi Yunus Alaihis salam ketika dalam keadaan gelap di perut ikan berdoa) 
Tiada Tuhan selain Engkau. Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk 


orang-orang yang zhalim.” (Q.S. Al-Anbiyaa': 87) 
Ayat Ke-33 


وول 


ف ست و 
سبحي Ong Ed‏ | 
“Maha Suci Allah dari sifat yang mereka (orang-orang kafir) katakan.”‏ 
(O.S. Al-Mu'minuun: 91)‏ 


Ayat Ke-34 : 
اس 9 ت‎ 
yu NA حك حلا‎ 


“Maha Suci Engkau (ya Rabb kami), ini adalah dusta besar (yang dituduhkan 
kepada Sayyidatina Aisyah Radhiyallahu “anha).” (Q.S. An-Nuur: 16) ` 


Ayat Ke-35 5 
ال ماه‎ NALAKA an AA عا"‎ Al S2 Tera ATAS 
Ala P3 AA ESAI تو‎ yee sak ara 


2 03 PPP z 7 a g 
EAS AA ANA raat ARAE 
“Di dalam masjid) terdapat orang-orang yang bertasbih ketika pagi dan 
petang, yaitu: laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) 
oleh jual beli dari mengingat Allah, dan (dari) mendirikan shalat dan (dari) 
membayar zakat. Mereka takut hari, yang (saat itu) hati dan penglihatan 
menjadi bergoncang berbolak-balik (yaitu Hari Kiamat).” (Q.S. An-Nuur: 36-37) 


Ayat Ke-36 
و ر ر‎ ahh y اک وو‎ EL هي #1« كو و ر‎ ah ah 
Aa ضِفْتٍ کل قل عَم‎ AI وَالأَرْضٍ‎ Nara الم تر ان الله يسح له, مَنْ في‎ 

a 

سو NG ANANA‏ ای او 
DO jaka LE ANG A22‏ 
“Tidaklah kamu tahu (dengan bukti-bukti yang jelas) bahwa Allah, kepada-Nya‏ 
bertasbih apa yang di langit dan di bumi dan juga burung-burung dengan‏ 
mengembangkan sayap-sayapnya. Masing-masing telah mengetahui cara‏ 


berdoa (shalat) dan bertasbihnya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang 
` mereka kerjakan.” (Q.S. An-Nuur: 41) 


Ayat Ke-37 
و و و ر‎ Lhes? و‎ aa ET و و ا ا ساسع‎ NING 
Aben ولكن مهم‎ EN ن نخد مِنْ‎ A OT NO ERAR 
; ONG Na 


“(Pada Hari Kiamat, ketika Allah.Subhaanahu wata'ala mengumpulkan orang- 


+ 


526 Kitab Fadhilah Dzikir 2 

orang kafir dan sesembahan mereka, Allah Subhaanahu wata'ala bertanya 
kepada sesembahan mereka, “Apakah engkau menyesatkan mereka?) Mereka 
(sesembahan itu) menjawab, ‘Maha Suci Engkau, tidaklah patut bagi kami 
menjadikan pelindung selain Engkau, tetapi Engkau telah memberi mereka 
dan bapak-bapak mereka kenikmatan hidup, sampai mereka lupa mengingat- 
Mu dan mereka adalah kaum yang binasa.” (Q.S. Al-Furgaan: 18) 


Ayat Ke-38 
Ol oke ia SEA NAS, 


“Dan bertawakkallah kepada Dzat Yang Hidup (Kekal) yang tidak akan mati, 
dan bertasbihlah dengan memuji-Nya (yaitu sibuklah dengan membaca Tasbih 
dan Tahmid dan jangan menghiraukan terhadap orang-orang yang 
menentang). Dan cukuplah Dia Yang Maha Mengetahui dosa-dosa hamba- 
hamba-Nya (Pada Hari Kiamat orang-orang yang menentang akan menerima 


balasannya).” (Q.S. Al-Furqaan: 58) 
Ayat Ke-39 
r? (NA A33 
Odhady Gil ata و‎ 
“Dan Maha Suci Allah, Rabb semesta alam.” (Q.S. An -Nami: 8) 
Ayat Ke-40 


oé aga abg na 


“Maha Suci Allah dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan.” 
(Q.S. Al-Oashash: 68) 


ana 
Bai في السموات والأرض‎ KANANG الو ان تشون وحن تُصِْحُوْنَ0‎ GI 


Sein 
“Maka bertasbihlah kepada Allah pada waktu petang dan pagi. Dan bagi-Nya 
segala pujian di langit dan di bumi pada waktu petang dan waktu kamu 
berada pada tengah hari (waktu zhuhur).” (Q.S. Ar-Ruum: 17-18) 


Ayat Ke-42 
| Be pare و ر‎ 
sena Ma, KERT 


“Maha Sucilah Dia dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan.” 
(Q.S. Ar-Ruum: 40) 


Ayat Ke-43 
2 3 s34 ri VESA 85 لين کا‎ Kal 2,33 Te" 
Ja Pi Ma Haa و‎ lp 3333 ين إذا‎ JAJI babu ل دم‎ 


Keutamaan Kalimah jasvinac 527 


ON 
“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Kami adalah 
orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat (Kami), mereka 
menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhan mereka, sedang mereka 
tidak menyombongkan diri.” (Q.S. As-Sajdah: 15) 
Ayat Ke-44 
RI & 5 ايو‎ ah 2 Hara LA, 
Naela RAN NAN الین اموا اذ کرو‎ al یا‎ 
“Hai orang-orang yang beriman, berdzikirlah kepada Allah dengan dzikir yang 
sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepada-Nya pada waktu pagi dan 
petang.” (Q.S. Al-Ahzab: 41-42) 


Ayat Ke-45 
کی و‎ he ssa NENG کا ا و و‎ 
Oaia بهم‎ ANA RN UG mena Esa الوا‎ 
“(Pada Hari Kiamat, ketika seluruh makhluk dikumpulkan, Allah berfirman 
kepada para malaikat, “Apakah mereka menyembahmu?") Para malaikat itu 
menjawab, 'Maha Suci Engkau. Engkaulah Pelindung kami, bukan mereka. 


Bahkan mereka telah menyembah jin, kebanyakan mereka beriman kepada 
jin.” (Q.S. Saba’; 41) 
Ayat Ke-46 
PA PE ووا‎ 
OSN GEN aa 
“Maha Suci Dzat yang telah menciptakan segala sesuatu berpasang- 
pasangan.” (Q.S. Yaa Siin: 36) 


Ayat Ke-47 
و 16د ووو‎ E te 8 PEETA 
SEN تکل شي‎ a augalas 
“Maka Maha Suci Dzat yang di dalam genggaman-Nya kekuasaan atas segala 
sesuatu dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.” (Q.S. Yaa Siin: 83) 


Ayat Ke-48 
BA 
لاور ?2 11 عن دقل بسر زا سو و م‎ PA A] 
DPR الْمُسَبْحِيْنَت للب كف بَظية إل يوم‎ G2 فلولا انه ,6ن‎ 
“Maka sekiranya ia (Nabi Yunus Alaihis salam) tidak termasuk orang-orang 
bertasbih kepada Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di dalam perut ikan itu 
sampai Hari Kebangkitan (Kiamat).” (Q.S. Ash-Shaaffaat: 143-144) 


Ayat Ke-49 
ول سوم مهاه كوس‎ 
Dogi Sal سحن‎ 
“Maha Suci Allah dari sifat-sifat yang mereka (orang kafir) katakan.” 
(O.S. Ash-Shaaffaat: 159) 


528 Kitab Fadhilah Dzikir 5 


Ayat Ke-50 
CA اأ‎ 3 AU, 


- “(Malaikat berkata dengan penuh adab, berdiri dan berbaris) Dan 
sesungguhnya kami benar-benar selalu bertasbih.” (Q.S. Shaaffaat: 166) 


Ayat Ke-51 : 
طرر ه4117 قوم‎ em NN a Gia وا سرس‎ 
Otak َب‎ KAGAN Nok AK Aa 
“Maha Suci Rabbmu yang memiliki kemuliaan, dari sifat yang mereka forang 


kafir) katakan. Dan salam kesejahteraan disampaikan kepada para rasul. Dan 
segala puji bagi Allah Rabb sekalian alam.” (Q.S. Ash-Shaaffaat: 180-182) 


Ayat Ke-52 
AN PEAR SAR kal) 


“Sesungguhnya Kami memerintahkan gunung- gunung untuk bertasbih 
bersama dia (Nabi Dawud Alaihis salam) pada waktu petang dan pagi. Dan 
(Kami perintahkan pula) burung-burung agar berkumpul (bertasbih bersama- 
sama Nabi Dawud Alaihis salam). Masing-masing (gunung-gunung dan 
burung-burung tersebut) sangat menaati Allah.” (Q.S. Shaad: 18-19) 


Ayat Ke-53 
NA $ ri 
GAN NON WA PITA 
“Maha Suci Allah. Dialah Yang Maha Esa lagi Maha Perkasa.” 
(O.S. Az-Zumar: 4) 


Ayat Ke-54 
SOP AE سبح سحن انلو وکل‎ 


“Maha Suci Allah dan Maha Tinggi Dia dari apa yang mereka Gersek akên. 3 
(Q.S. Az-Zumar: 67) 


Ayat Ke-55 
واس سوه هو‎ Pan nd giae. kyr te ر ع ل‎ 
BAL ba TAN ata! حول الْحَرْ شي‎ AKI وَكَوَى‎ 
caya 
“(Dan Pada: Hari Kiamat) kamu (Baginda Muhammad Shallallahu “alaihi 
wasallam) akan melihat malaikat-malaikat mengelilingi Arsy dari segala 
penjuru bertasbih sambil memuji Tuhannya, dan (pada hari itu) diberi putusan 


di antara hamba-hamba Allah dengan adil dan dikatakan, “Segala puji bagi 
Allah, Rabb semesta alam.” (Q.S. Az-Zumar: 75) 


Keutamaan Kalimah Tasbihat 529 


Ayat Ke-56 
F 
THOS 2 Bg و‎ t اف ا و و‎ ita و و‎ 20 AN 
بو- وَيَسْتَغْفِرُوْنَ‎ Pe رَبَهِمْ‎ yang Gray الْعَرْش ومن ڪوله‎ Ghea الزين‎ 
3 rar 2 £ z3 s A 


Pe KUN PAN Kles 3 piji KERA ATA 
OR LANG 


“(Malaikat-malaikat) yang memikul Arsy dan malaikat yang berada di 
sekelilingnya bertasbih dengan memuji Tuhannya dan mereka beriman 
kepada-Nya serta memintakan ampunan untuk orang-orang yang beriman 
(seraya mengatakan), Ya Rabb kami, rahmat dan ilmu-Mu meliputi segala 
sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan 
mengikuti jalan-Mu dan jagalah mereka dari siksa Neraka Jahannam.” 
(Q.S. Al-Mu'min: 7) 1 


Ayat Ke-57 
o yi an 


“Dan bertasbihlah seraya memuji Rabbmu pada waktu petang dan pagi.” 
(Q.S. Al-Mu'min: 55) 


Ayat Ke-58 
ERA otai6 
“Maka mereka (para malaikat) yang di sisi Rabbmu bertasbih kepada-Nya 


pada malam dan siang, sedang mereka tidak pernah jemu.” (Q.S. Fushshilat: 
38) 


Ayat Ke-59 
& 2 
KAN ntt naga IL a سوا‎ u sS he 
O. PN بهم وَيَسْتَغْفِرُونَلِمَنْفي‎ KE IN 
“Dan malaikat-malaikat bertasbih dengan memuji Rabbnya dan memohonkan 
ampunan untuk orang-orang yang ada di bumi.” (Q.S. Asy-Syuura: 5) 


Ayat Ke-60 
22917 ARA APIA 5 23> 45; 
EA pe Éu ases 
“(Setelah kamu duduk di atas yi A ingatlah Tuhanmu) Dan agar kamu 
berkata, "Maha Suci Rabb Yang telah menundukkan semua ini untuk kami 


padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya 
kami pasti akan kembali kepada Rabb kami.” (Q.S. Az-Zukhruf: 13-14) 


Ayat Ke-61 
OS sad ET IP EGA بحن‎ 


“Maha Suci Rabb Yang 9 langit dan bumi, Rabb Yang Memiliki Arsy Jar 
sifat-sifat yang dikatakan oleh orang-orang kafir.” (Q.S. Az-Zukhruf: 82) 


530 kitab Fadhilah Dzikir 
Ayat Ke-62 


Sinai as 


“Dan bertasbihlah selalu kepada-Nya pada waktu pagi dan petang.” 
(Q.S. Al-Fath: 9) 


Ayat Ke-63 
he شط افو‎ e AE a 2 di 
KUI الْخْرُوْبٍِت وَمِنَ‎ SI ENG ت قبل‎ San sida شيز‎ 


PESAN ha m3 Tae Pu‏ 3 ون 
“Maka bersabarlah kamu atas apa yang mereka katakan dan bertasbihlah‏ 
dengan memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya.‏ 
Dan bertasbihlah kamu kepada-Nya pada malam hari dan pada setiap selesai‏ 
shalat (fardhu).” (Q.S. Oaaf: 39-40)‏ 


Ayat Ke-64 
Le zar وان‎ 
Oo BE aula 
“Maha Suci Allah dari apa yang mereka sekutukan.” (Q.S. Ath-Thuur: 43) 
Ayat Ke-65 
Azan و کیو‎ APA GE reda 
Or BAN 3 ASLI oi iie Os 
“Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika kamu bangun berdiri (dari 
majelis atau ketika bangun tidur untuk Tahajjud), dan bertasbihlah 


kepada-Nya pada beberapa saat pada malam hari dan pada waktu bintang- 
bintang terbenam (pada waktu Tahajjud).” (Q.S. Ath-Thuur: 48-49) 


Ayat Ke-66 dan 67 

Dika Oa gka 
“Maka bertasbihlah kamu dengan (menyebut) nama Rabbmu Yang Maha 
Agung.” (Q.S. Al-Waaqi'ah: 74 dan 96) 


Ayat Ke-68 
SEN ayas سومان اللوات رارض‎ 


“Semua yang berada di langit dan yang berada di bumi bertasbih kepada 
Allah. Dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. Al-Hadiid: 1) 


Ayat Ke-69 
OR As PN مان‎ sela ومان‎ has 


“Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan 
Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. Al-Hasyr: 1) 


Keutamaan Kalimah Tasbihat 1 
Ayat Ke-70 


og PN dhan ووا‎ 
“Maha Suci Allah dari apa yang mereka sekutukan.” (Q.S. Al-Hasyr: 23) 


Ayat Ke-71 
5 a 4 ا‎ 
SEA Ne TE 
“Selalu bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. 
Dialah Dzat Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. Al-Hasyr: 24) 


Ayat Ke-72 
P 
OSN KA NE Peka ومان‎ 
“Bertasbih kepada Allah apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di 
bumi, dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. Ash-Shaaf: 
1) 


Ayat Ke-73 
nu» oi „22? NG IOS یسن لے ماف ارک‎ 
CBN GAN SAN aG یسیج | يتو‎ 
“Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, 
Raja Yang Maha Suci (dari segala aib), Yang Maha Perkasa, lagi Maha 
Bijaksana.” (Q.S. Al-Jumu'ah: 1) 


Ayat Ke-74 
2 5 z w 7 ل‎ 2.9 
AR 5 GAJAH, SI PBB ORA KA ea 
“Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, 


hanya milik Allah sajalah semua kerajaan dan semua puji-pujian, dan Dia 
Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (Q.S. At-Taghaabun: 1) 


Ayat Ke-75 dan 76 


GAES IIS AN naka 


“Berkatalah seorang yang terbaik di antara mereka, “Bukankah telah 
kukatakan kepadamu (sejak dulu), “Hendaklah kamu bertasbih (kepada 
Tuhanmu)?” Mereka mengucapkan, “Maha Suci Rabb kami, sesungguhnya 
kami adalah orang-orang yang zhalim.” (Q.S. Al-Oalam: 28-29) 


Ayat Ke-77 

DATA رَبك‎ paia 
“Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama Rabbmu Yang Maha Besar.” 
)0.5. Al-Haaggah: 52) 


ب حيس وتلا روف جب وو س 


532 Kitab Fadhilah Dzikir 
Ayat Ke-78 

AM ASIH وو‎ AA z 

ONG SESTER Mean اكرات‎ 


“Dan sebutlah nama Rabbmu pada waktu pagi dan petang. Dan pada 


sebagian dari malam, bersujudlah kepada-Nya. Dan bertasbihlah kepada-Nya 
pada bagian yang panjang pada malam hari.” (Q.S. Al-Insaan: 25-26) 


Ayat Ke-79 
; A واو را‎ 
OI Ear maa 
“Sucikanlah nama Rabbmu Yang Maha Tinggi.” (Q.S. Al-A'laa: 1) 
Ayat Ke-80 
ové, kisah AANG agan) 


“Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun 
kepada-Nya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat.” 
(Q.S. An-Nashr: 3) 

Faidah 

Inilah delapan puluh ayat yang mengandung perintah dan anjuran agar 
kita bertasbih, mengungkapkan dan mengakui kemahasucian-Nya. Satu pokok 
pembahasan yang diulang-ulang oleh Raja Diraja dalam Al-Our'an, apakah 
masih diragukan tentang pentingnya? 

Dalam ayat-ayat di atas banyak sekali disebutkan tentang Tasbih yang 
disertai dengan Tahmid, yakni; memuji Allah, mengungkapkan puji-pujian 
untuk-Nya dan mengucapkan lafadz Alhamdulillah, atau Tahmid yang 
menggunakan lafadz yang semakna dengan Alhamdulillah. 

Secara khusus Allah Subhaanahu wata'ala memulai firman-Nya dalam 
Al-Qur'an dengan Alhamdulillahi Rabbil "Alamiin. Maka, adakah kalimah yang 
keutamaannya melebihi kalimah yang dengannya Allah Subhaanahu wata'ala 
memulai firman-Nya dalam Al-Our'an? 

Bagian yang kedua dari Kalimah Tasbihat adalah Tahmid (Alhamdulillah). 
Berikut ini kumpulan ayat-ayat tentang Tahmid. 


Ayat Ke-1 
PEE ts ..i 
Otak ASI 
“Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.” (O.S. Al-Faatihah: 1) 


Ayat Ke-2 
4 0 وو‎ PA وء‎ 1 P 
Pena BE GAM 3 AN EN Dan رض‎ Yi olg MEN GE GE adasi 


PE سو‎ 
Solu 


“Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang 


Keutamaan Kalimah Tasbihat 3 


menciptakan gelap dari terang, namun orang-orang kafir mempersekutukan 
Tuhan mereka.” (a. S. AlAn'aam: 1) 


Ayat Ke-3 
a kn بك دع عور‎ KT Az 
| BEAN Gs SE بالك‎ SRI 
“Maka orang-arang yang zhalim itu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. 
Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.” (O.S. Al-An'aam: 45) 
Ayat Ke-4 
zz > 0 4 عورف ل اث‎ NGA 
Ad الى 5دا تاھ او ماک لهت يلوان‎ PIE | A 
“Dan E sampai surga) mereka berkata, “Segala puji bagi Allah Yang 


telah menyampaikan kami kepada (surga) ini. Dan kami sekali-kali tidak akan 
Sampai ke tempat ini jika Allah tidak menyampaikan kami.” (Q.S. Al-A'raaf: 43) 


Ayat Ke-5 
ra LA ” 
ر :د ارسق ذه‎ IAI ليث ر‎ P ERARA 

IE AE KA ins A; PAE ENAN‏ قوَالْإنْجِيْلٍ..ى 
“Yaitu) orang-orang yang mengikuti rasul, nabi yang ummi, yang (namanya)‏ 
mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka.”‏ 
(Q.S. Al-A'raaf: 157)‏ 
Faidah‏ 

Di antara sifat-sifat Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam yang 


tertulis dalam Taurat bahwa umat beliau banyak memuji Allah Subhaanahu 
wata'ala. Sebagaimana telah diterangkan dalam beberapa riwayat di dalam 


Kitab Durrul Mantsur. 
Ayat Ke-6 
4 
SL 3 CE ó z الشجدة‎ GAS GAN Gada VESTA dad oi 


Pa A H ETERA 0‏ 14 سرت اوو و 

D a a A 
(Sifat-sifat orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhaanahu wata'ala 
yang jiwanya telah dibeli oleh Allah Subhaanahu wata'ala dengan surga) 
“Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat dari dosa-dosa, yang 
beribadah kepada Allah, yang memuji Allah, yang melakukan perjalanan untuk 
mencari Ridha Allah (atau yang berpuasa), yang ruku', yang sujud (shalat), 
yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat munkar dan yang 
memelihara hukum-hukum Allah. Dan berilah kabar gembira kepada orang- 
orang beriman itu.” (Q.S. At-Taubah: 112) 


Ayat Ke-7 

22 iha, وء و‎ IL اہ و‎ 
Céko PIN BA laal 2313 
“Dan penutup doa mereka ‘Alhamdulillahi Rabbil “alamin.” (a.s. Yunus: 10) 


rg a 


534 Kitab Fadhilah Dzikir 
Ayat Ke-8 
PANI لدع وف وق ىعارت ا اسه و‎ 
0... Aa al KI PI AWAN 
“Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku Ismail dan 
Ishaq pada hari tuaku.” (Q.S. Ibrahim: 39) 
Ayat Ke-9 
EPA وور‎ 9 sS £ gi 
coray KN anai 
“Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya.” 
(Q.S. An-Nahl: 75) 
Ayat Ke-10 


صو مامد لوك و کے واج و ووس NAN EE IPEA se‏ 

OIL ANA nyang Gen SPAN 

“Pada hari (sangkakala ditiup dan para makhluk dibangkitkan) Dia 

memanggilmu, lalu kamu mematuhi-Nya sambil memuji-Nya dan kamu 

mengira bahwa kamu tidak berdiam (di dunia dan di dalam kubur) kecuali 
sebentar saja.” (Q.S. Al-Israa’: 52) 


Ayat Ke-11 
ا وو‎ A Mr KA ta taat Aa Len ea Aha 
Gas II NENGNA ONG ودا وَكم‎ de SW NIK 
2 ا‎ at 
کیره کیان‎ Jali 
“Dan katakanlah (dengan terang-terangan), “Segala puji bagi Allah Yang tidak 
mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaan-Nya dan yang 


tidak memiliki kelemahan sehingga memerlukan penolong. Dan agungkanlah 
Dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya.” (Q.S. Al-Israa’: 111) 


Ayat Ke-12 
P P ا‎ hg 
ole se, Jan IA io SONGA A 
“Segala puji bagi Allah Yang telah menurunkan kepada hamba-Nya (Baginda 


Muhammad Shallallahu alaihi wasalam) sebuah Kitab (Al-Qur'an) yang di 
dalamnya tidak ada kebengkokan sedikit pun.” (O.S. Al-Kahfi: 1) 


Ayat Ke-13 
o NA ل عام‎ SNN RATA TON UT 
Oa EN Ge San AJI J3 
(Allah Subhaanahu wata'ala memerintahkan Nabi Nuh Alaihis salam ketika 


duduk di atas bahtera) “Maka ucapkanlah, “Segala puji bagi Allah yang telah 
menyelamatkan kami dari orang-orangyang zhalim.” (Q.S. Al-Mu'minuun: 28) 


Ayat Ke-14 


PAYA 


E 3 BALA کاک ےو‎ 
حِبَادوِالْمُؤْوديين‎ de كير‎ ETS AN KAI IG, 


Keutamaan Kalimah Tasbihat 535 


“(Nabi Sulaiman dan Nabi Dawud Alaihimas salam) keduanya mengucapkan, 
"Segala puji bagi Allah Yang melebihkan kami dari kebanyakan hamba- 
hamba-Nya yang beriman.” (Q.S. An-Naml: 15) 


Ayat Ke-15 


“Katakanlah, “Segala puji bagi Allah dan salam kesejahteraan atas hamba- 
hamba-Nya yang dipilih-Nya.” (Q.S. An-Naml: 59) - 


Ayat Ke-16 


1 53 z وول‎ NENA 
...م‎ Aie SAKA قل‎ 


Le o Mba, ا ووا‎ 
| SA َكَل‎ 
“Dan katakanlah, 'Segala puji bagi Allah, Dia memperlihatkan kepadamu 
tanda-tanda keagungan-Nya, maka kamu akan mengetahuinya.” 
(Q.S. An-Naml: 93) 

Ayat Ke-17 


t 2‏ مد 
4 


Oo AI, KETS, sg NGING GAN 
“Bagi-Nyalah segala puji di dunia dan di akhirat dan bagi-Nyalah segala 
penentuan dan hanya kepada-Nyalah kamu dikembalikan.” (Q.S. Al-Oashash: 
70) 


Ayat Ke-18 . 
l & 

Aaien a? RAN ا وماك‎ 

| el 33 NOT ah AJI قل‎ 

“Katakanlah, “Segala puji bagi Allah,” tetapi kebanyakan mereka tidak 

memahaminya.” (Q.S. Al-'Ankabuut: 63) 


Ayat Ke-19 
و و‎ 


MUNGI رت و يي‎ 
OS Ya 


“Dan barangsiapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya 
lagi Maha Terpuji.” (Q.S. Luqman: 12) 


Ayat Ke-20 
ra ra PE سه‎ sen 
CIA AENG IIS 
“Katakanlah, “Segala puji bagi Allah tetapi kebanyakan mereka tidak 
mengetahui.” (O.S. Lugman: 25) 
Ayat Ke-21 
وو‎ TATAP PTN UI 
ORANGE pala) 
“Sesungguhnya Allah, Dialah Yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” 
(O.S. Lugman: 26) 1 


536 Kitab Fadhilah Dzikir 


Ayat Ke-22 


Oo. Seria Sea, Usah akai 


“Segala puji bagi Allah Yang memiliki apa yang di langit dan apa yang di bumi 
dan bagi-Nya (pula) segala puji di akhirat.” (Q.S. Saba’: 1) 


Ayat Ke-23 
7 KA EH تب‎ 4 PPE 
السَّلِوَاتِوَالأَرْضٍ...ت‎ Ss 
“Segala puji bagi Allah, Pencipta langit dan bumi.” (Q.S. Faathir: 1) 
Ayat Ke-24 


E. 


يعوو 

KENA ai ag 

“Hai manusia, kamulah yang berhajat kepada Allah, 'sedangkan Allah, Dialah 

Yang Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) lagi Maha Terpuji.” 
(Q.S. Faathir: 15) 


Ayat Ke-25 
í = PAN A بک گور‎ 1 PANG A 

SAS SEA RASA ANE,‏ مكو الَِّىَأَحلَّكَاداالْبُقَامَةٍ 

PERA CEITA PEA 215‏ كس م و ]ووه 

ovj R ficas akiz ZATO] 
(Ketika orang-orang Islam dimasukkan ke dalam surga an. dipakaikan kepada 
mereka pakaian sutera) “Mereka berkata, “Segala puji bagi Allah Yang telah 
menghilangkan duka cita dari kami (untuk selamanya). Sesungguhnya Rabb 
kami benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Menghargai. Yang 


menempatkan kami di tempat yang kekal (surga) dari karunia-Nya. Di 
dalamnya kami tidak akan lelah dan tidak akan lesu.” (Q.S. Faathir: 34-35) 


Ayat Ke-26 
نس‎ 15 aa ع و‎ ema لوس‎ Kangen 
CE IN OA Aan 
“Dan salam kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul. Dan segala puji bagi 
Allah Rabb seluruh alam.” (Q.S. Ash-Shaaffaat: 181-182) 


Ayat Ke-27 
AAN AP Pu Ama 


“Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.” 
(Q.S. Az-Zumar: 29) 


Ayat ken 
PERASA 


Iga 


Keutamaan Kalimah Tasbihat 7 


“Dan (ketika orang-orang Islam masuk surga) mereka mengatakan, “Segala 
puji bagi Allah Yang telah memenuhi janji-Nya kepada kami dan telah 
(memberi) kami tempat ini dan kami (dibebaskan) menempati tempat di surga 


. di mana pun yang kami kehendaki. Surga itu sebaik-baik balasan bagi orang- 


orang yang beramal kebaikan.” (Q.S. Az-Zumar: 74) 
Ayat Ke-29 1 


1 
اس اس و 


PE A PN a A 
Oo ed AJ al 


` “Maka Bagi Allah-lah segala puji, Tuhan langit dan Tuhan bumi, Tuhan 


semesta alam.” (O.S. Al-Jaatsiyah: 36) 
Ayat Ke-30 
z و و و ور و کہ و وه‎ gz 
Ni SA AT الى‎ oai KAI KL NA َم يوا م مِنْهُمْ إلا" أن‎ 
Op 


“Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu melainkan karena 
orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha 
Terpuji. Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi.” (Q.S. Al-Buruuj: 8-9) 
Faidah 

Ayat-ayat di atas mengandung perintah, anjuran, dan berita tentang 
pujian-pujian kepada Allah Subhaanahu wata'ala. Dalam hadits-hadits Baginda 
Nabi Shallallahu “alaihi wasallam, secara khusus juga telah disebutkan tentang 
keutamaan orang yang memuji Allah Subhaanahu wata'ala. Misalnya, dalam 
sebuah hadits disebutkan, “Orang yang pertama kali dipanggil masuk ke dalam 
surga adalah orang-orang yang selalu memuji Allah Subhaanahu wata'ala 
pada setiap keadaan, baik ketika senang maupun susah.” Dalam riwayat lain 
Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Allah Subhaanahu 
wata'ala sangat suka memuji Dzatnya sendiri.” Memang demikianlah adanya, 
karena pada hakikatnya yang berhak dipuji hanyalah Dzat Allah Subhaanahu 
wata'ala Yang Maha Suci. Apa untungnya memuji selain Allah Subhaanahu 
wata'ala, sedangkan selain “Allah Subhaanahu wata'ala tidak memiliki 
kekuasaan apapun? Bahkan tidak berkuasa atas dirinya sendiri!” 


Sebuah riwayat lain menyebutkan bahwa pada Hari Kiamat, hamba yang 
paling mulia ialah yang paling banyak memuji Allah Subhaanahu wata'ala. 
Disebutkan juga dalam riwayat lain, “Memuji adalah asas dan pondasi 
bersyukur. Barangsiapa tidak memuji Allah Subhaanahu wata'ala, maka ia 
tidak dapat bersyukur kepada Allah Subhaanahu wata'ala.” Sebuah hadits 
menyebutkan, “Barangsiapa memuji nikmat yang telah diberikan kepadanya, 
maka pujian itu akan menjaga nikmat tersebut sehingga tidak akan hilang.” 
Hadits lain menyebutkan, “Jika dunia ini dan segala isinya berada dalam 
kekuasaan salah seorang umatku, lalu ia mengucapkan Alhamdulillah, maka 
ucapan ini lebih utama daripada dunia beserta isinya yang dia miliki itu.” 
Riwayat lain menyebutkan, “Jika Allah Subhaanahu wata'ala memberi nikmat 


538 kitab Fadhilah Dzikir 


kepada seorang hamba-Nya, lalu ia memuji Allah Subhaanahu wata'ala atas 
nikmat itu, maka pujian itu melebihi nikmat tersebut, meskipun nikmat itu 
sangat besar.” 


Seorang shahabat Radhiyallahu “anhu duduk di sisi Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam, lalu ia dengan lirih mengucapkan: 


SIRNA 


Beliau bertanya, “Siapakah yang mengucapkan itu?” Shahabat Radhiyallahu 
“anhu tadi merasa takut. la merasa telah berbuat sesuatu yang tidak pantas 
menurut Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam. Beliau bersabda, “Tidak 
apa-apa! Dia tidak berkata buruk.” Lalu shahabat Radhiyallahu “anhu itu 
menyahut, “Sayalah yang mengucapkannya.” Beliau bersabda, “Aku telah 
melihat tiga belas malaikat berebut untuk membawa kalimah yang telah kamu 
baca tadi.” Disebutkan di dalam hadits yang masyhur, “Jika suatu pekerjaan 
yang penting tetapi tidak diawali dengan memuji Allah Subhaanahu wata'ala, 
maka pekerjaan itu tidak akan ada berkahnya.” Oleh sebab itu, halaman 
pertama dari kitab-kitab yang ditulis selalu dimulai dengan memuji Allah 
Subhaanahu wata'ala. 


Dalam sebuah hadits Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 
“Apabila seseorang anaknya meninggal dunia, maka Allah Subhaanahu 
wata'ala berfirman kepada para malaikat, “Apakah kamu telah mencabut 
nyawa anak hamba-Ku? Para malaikat menjawab, ‘Ya, kami telah 
mencabutnya.' Allah Subhaanahu wata'ala berfirman, “Apakah kamu telah 
mengambil belahan hatinya?” Para malaikat menjawab, ‘Ya, kami telah 
mengambilnya.' Allah Subhaanahu wata'ala berfirman, “Apa yang dikatakan 
oleh hamba-Ku pada saat itu?” Jawab para malaikat, la memuji-Mu dan 
membaca innoa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun.' Allah Subhaanahu wata'ala 
berfirman, “Baiklah, sebagai gantinya buatkanlah istana baginya di surga dan 
berilah nama istana itu Baitul Hamdi (istana pujian).” Disebutkan dalam hadits 
bahwa Allah Subhaanahu wata'ala sangat meridhai hamba-Nya yang 
mengucapkan Alhamdulillah pada setiap makan dan minum. 


Bagian ketiga dari Kalimah Tasbihat adalah Tahlil (Laa Ilaaha Ilallah). 
Tentang kalimah ini sudah dijelaskan dalam bab terdahulu. 


Bagian keempat dari Kalimah Tasbihat adalah Takbir (Allahu Akbar). 
Maksud “Allahu Akbar' adalah mengungkapkan kebesaran Allah Subhaanahu 
wata'ala, mengikrarkan ketinggian dan keagungan-Nya. Ayat-ayat yang 
menyebutkan Takbir banyak terdapat dalam Al-Our'an. Antara lain dalam 
ayat-ayat berikut ini: 


Ayat Ke-1 
p DA #2 gj 
33 لما ها کم‎ SA 
“Dan hendaklah kamu KAE E Allah (dengan membaca Takbir) atas 
petunjuk-Nya yana diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur kepada 


Keutamaan Kalimah Tasbihat 9 
Allah.” (0.5. Al-Bagarah: 185) 
Ayat Ke-2 


log Ep] NON ABA JAH 
“Dzat yang mengetahui semua yang tersembunyi dan yang tampak, Yang 
Maha Besar lagi Maha Tinggi.” (Q.S. Ar-Ra'd: 9) 


Ayat Ke-3 
Sau Hal an aa NAN ف عو‎ ema کر‎ nia 
Oo A SEL 3 SIB ALE 
“Demikianlah Allah telah menundukkannya (binatang-binatang ternak yang 
untuk kurban) bagimu, agar kamu mengagungkan Allah atas hidayah-Nya 


kepadamu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat 
baik.” (Q.S. Al-Hajj: 37) 


Ayat Ke-4 dan Ke-5 


ANTA LH <$ 
O aE EATE 
“Dan sesungguhnya Allah, Dialah Yang Maha Tinggi lagi Maha Besar.” 
(Q.S. Al-Hajj: 62, Luqman: 30) 
Ayat Ke-6 


3 « 
A 3 


ا ےو وو و المج Ara‏ ویو ےو ور E‏ و 

تی إا فز نلو په م Sm GAN TE JET‏ 

(Ketika Allah Subhaanahu wata'ala memberi perintah kepada para malaikat, 
maka mereka. gemetar ketakutan) “Sehingga apabila telah dihilangkan 
ketakutan dari hati mereka, mereka berkata, “Apakah yang telah difirmankan 
oleh Tuhanmu?” Jawab mereka, “Firman yang benar,” dan Dia Maha Tinggi lagi 
Maha Besar.” (O.S. Saba': 23) 


Ayat Ke-7 
OF dah KE 


“Maka putusan adalah milik Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Besar.” 
(Q.S. Mu'min: 12) 


Ayat Ke-8 f f 
2 Dain 0 . 0 3 - A 1 2 5 1 4. 
CLEAN وَالْأُرْضٍوَهْو‎ arad LAI, 
“Dan bagi-Nyalah keagungan di langit dan di bumi. Dialah Yang Maha Perkasa 
dan lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. Al-Jaatsiyah: 37) 


Ayat Ke-9 
GN و رآ وو‎ sesi و2 و‎ 00 824 as aw او‎ 
Ga BA Gel abid AAN Tes! هو ابه الى ل إلة إلا هو الْمَيِكُ‎ 


540 kitab Fadhilah Dzikir s 

“Dialah Allah Yang tiada yang berhak disembah selain Dia, Maha Raja, Maha 
Suci (dari. segala aib), Maha Selamat (dari segala kekurangan), Maha 
Mengaruniakan Keamanan, Maha Memelihara, Maha Perkasa, Maha Kuasa, 
Maha Memiliki Segala Keagungan.” (Q.S. Al-Hasyr: 23) 

Faidah 1 

Ayat-ayat di atas mengandung perintah dan anjuran agar kita senantiasa 
membesarkan dan mengagungkan Allah Subhaanahu wata'ala. Dalam banyak 
hadits. juga berkali-kali telah diperintahkan. dan dianjurkan agar kita 
membesarkan dan mengagungkan Allah Subhaanahu wata'ala dengan 
penekanan yang khusus. Sebuah hadits menyatakan, “Jika melihat kebakaran, 
perbanyaklah. ucapan Allahu Akbar! Ucapan itu akan memadamkannya.” 
Hadits lain menyebutkan, “Takbir akan memadamkan api.” Juga dalam hadits 
lain, “Jika seorang hamba mengucapkan Allahu Akbar, maka nur kalimah itu 
menyelimuti segala sesuatu dari bumi sampai ke langit.” Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Aku diperintahkan oleh Malaikat Jibril 
Alaihis salam agar bertakbir.” 

Selain ayat-ayat dan hadits-hadits di atas, masih banyak keterangan 
dalam. Al-Qur'an mengenai ketinggian dan keagungan Allah Subhaanahu 
wata'ala, dan juga mengenai pujian-pujian kepada Allah Subhaanahu wata'ala 
dengan lafadz yang berbeda-beda. 

Selain itu; banyak juga ayat-ayat Al-Our'an yang tidak menyebutkan 
lafadz Tasbihat, namun dengan lafadz lain yang maksudnya adalah Tasbihat 
tersebut, seperti ayat-ayat di bawah ini. 


Ayat Ke-1 


3 


Om NING Aak Nak non La WS 
“Kemudian Adam menerima beberapa “kalimah dari Tuhannya (yang 
dengannya ia bertaubat), maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya 
Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.” (Q.S. Al-Baqarah: 37) 


Faidah 
Mengenai penafsiran “beberapa kalimah' tersebut, terdapat beberapa 
riwayat yang berbeda-beda. Di antaranya di bawah ini. 


zs ai‏ 2[ و ا AS Rr E 2 AK‏ کے 
SIYA‏ سباك حك رټ SE GL EL‏ نَفْسِي BESI SI gah‏ 


É نَفْسِي قار ڪي‎ SAN sai jap IN- 2 


7 
4 0 1 


نت َعم Cit‏ أت a‏ ودلب Ea‏ وكات تفي فق 
20 


an 


NN 


. Tiada yang berhak disembah melainkan Engkau, Maha Suci Engkau dan segala 


puji bagi-Mu. Ya Rabbi, aku telah berbuat keburukan dan aku telah 
menzhalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku. Sesungguhnya Engkau sebaik- 


Keutamaan Kalimah Tasbihat 1 


baiknya Pengampun. 

Tiada yang berhak disembah melainkan Engkau, Maha Suci Engkau dan segala 
puji bagi-Mu. Ya Rabbi, aku telah berbuat keburukan dan aku telah 
menzhalimi diriku sendiri, maka kasihanilah aku, sesungguhnya Engkau 
sebaik-baiknya Pengasih. 


Tiada yang berhak disembah melainkan Engkau, Maha Suci Engkau dan segala 
puji bagi-Mu. Ya Rabbi, aku telah berbuat keburukan dan aku telah 
menzhalimi diriku sendiri, maka terimalah taubatku, sesungguhnya Engkau 
Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. 

Selain itu masih banyak hadits-hadits yang semakna dengan hadits di atas 
yang telah ditulis Imam Suyuthi Rahmatullah ‘alaih dalam Kitab Durrul 
Mantsur dan di dalamnya juga disebutkan tentang Tasbih dan Tahmid. 


Ayat Ke-2 
Pei ua 
وهم‎ D Gan فلا‎ Sada من جاع ل 9 فله, عشرٌ امثالها ومن جاء‎ 


کو 

COME 

“Barangsiapa membawa satu amal baik, maka baginya (pahala) sepuluh kali 

lipat amalnya. Dan barangsiapa membawa satu amal buruk, maka ia tidak 

dibalas melainkan seimbang dengan kejahatannya. Sedangkan mereka sedikit 
pun tidak dianiaya.” (Q.S. Al-An'aam: 160) 

Faidah 
Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Dua perkara yang 


. jika seorang muslim memperhatikannya niscaya ia akan masuk surga. 


Keduanya sangat ringan, namun orang yang mengamalkannya sangat sedikit. 
Pertama, membaca Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, setelah shalat 
fardhu masing-masing sepuluh kali, berarti setiap harinya ia membaca 150 
kali, dan jika dikalikan sepuluh, maka pahalanya menjadi 1.500 kebaikan. 
Kedua, membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali dan Allahu Akbar 
34 kali ketika akan tidur. Berarti ia membaca seratus kalimah yang yang 
pahalanya 1.000 kebaikan. Jika ditambah dengan amalan sebelumnya, maka 
setiap hari ia telah mendapatkan 1.000 ditambah 1.500 kebaikan, sehingga 
jumlahnya mencapai 2.500 kebaikan. Kelak, pada waktu amal ditimbang, 
siapakah yang setiap harinya melakukan dosa sebanyak 2.500, sehingga dosa- 
dosanya mengalahkan amal kebaikannya?” 


: Menurut pendapat saya yang lemah ini, para shahabat Radhiyallahu 
“anhum tidak pernah berbuat dosa sebanyak 2.500 kali dalam sehari. Namun, 
pada zaman ini, kita melakukan dosa lebih dari bilangan itu setiap harinya. 
Akan tetapi, dengan kasih sayangnya, Baginda Nabi Shallallahu “alaihi 
wasallam memberi cara kepada kita agar kebaikan-kebaikan itu mengalahkan 
dosa. Mengamalkan atau tidak mengamaikan terserah kita. 


Para shahabat Radhiyallahu “anhum bertanya kepada Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam, “Ya Rasulullah, mengapa sedikit orang yang 


aa aa 


542 Kitab Fadhilah Dzikir ١ 
mengerjakannya, padahal mudah sekali?” Beliau menjawab, “Ketika orang- 
orang akan tidur, mereka ditidurkan oleh setan sebelum membacanya. Ketika 
selesai shalat, manusia diingatkan oleh setan dengan beberapa masalah, 
sehingga ia berdiri sebelum sempat membacanya.” Dalam sebuah hadits, 
Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam pernah bertanya, “Apakah 
kalian tidak mampu menghasilkan 1.000 kebaikan setiap hari?” Para shahabat 
Radhiyallahu 'anhum bertanya, “Ya Rasulullah, bagaimana kami dapat berbuat 
seribu kebaikan setiap hari?” Beliau menjawab, “Bacalah Subhaanallah seratus 
kali, maka kamu akan mendapatkan seribu kebaikan.” 


Ayat Ke-3 
Pn KA anne nett nee te, i I 
ofig G Oni ARAS JG BNN GRI 
“Harta dan anak-anak adalah hanya perhiasan kehidupan dunia, sedangkan 
Al-Baagiyaatush Shaalihaat (amal-amal shalih yang pahalanya kekal) adalah 


lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.” 
(Q.S. Al-Kahfi: 46) 


Ayat Ke-4 | 
د كر‎ > > Eru r? gz Ta sengih, II” 

Meaning ua 
“Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat 
petunjuk. Dan Al-Baaqiyaatush Shaalihaat (amal-amal shalih yang pahalanya 
kekal) itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik kesudahannya.” 
(Q.S. Maryam: 76) 
Faidah 

Walaupun semua amal yang pahalanya kekal itu termasuk dalam 
Al-Baaqiyaatush Shaalihaat, akan tetapi banyak terdapat di dalam hadits, 
bahwa yang dimaksud Al-Baaqiyaatush Shaalihaat adalah Kalimah-Kalimah 
Tasbih. Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Bacalah selalu 
Al-Baagiyaatush Shaalihaat.” Seseorang bertanya, “Apakah Al-Baagiyaatush 
Shaalihaat itu, ya Rasulullah?” Beliau menjawab, “Yaitu, Takbir (Allahu Akbar), 
Tahlil (Laa ilaaha illallah), Tasbih (Subhanallah), Tahmid (Alhamdulillah), dan 
Laa haula walaa guwwata illa billah.” Dalam hadits yang lain, “Ketahuilah 
bahwa Subhanallah, Alhamdulillah, Laa ilaaha illallah, Allahu Akbar adalah 
Al-Baagiyaatush Shaalihaat.” 


Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Jagalah diri 
kalian masing-masing!” Seorang shahabat bertanya, “Ya Rasulullah, apakah 
dari serangan musuh?” Beliau menjawab, “Bukan! Namun, jagalah dirimu dari 
api neraka, dan menjaganya ialah dengan membaca Subhanallah, 
Alhamdulillah, Laa ilaaha illallah, Allahu Akbar. Pada Hari Kiamat, bacaan ini 
akan menjaga orang yang membacanya dari arah depan (memberi syafaat 
kepadanya), dan menjaganya dari arah belakang (akan mendorong 
pembacanya ke dalam surga). Inilah Al-Bagiyatush Shalihaat.” Masih banyak 
riwayat yang semakna dengan hadits di atas yang telah ditulis oleh Imam 


Keutamaan Kalimah Tasbihat 543 
Suyuthi Rahmatullah “alaih di dalam Kitab Durrul Mantsur. 
Ayat Ke-5 


3 Pa 
GO... bla ab, لَه‎ 
“Milik-Nyalah kunci-kunci perbendaharaan langit dan bumi.” (0.S. Asy-Syuura: 
12, dan Az-Zumar: 63) 
Faidah 
Diriwayatkan dari Sayyidina Utsman Radhiyallahu “anhu, “Aku bertanya 
kepada Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam tentang kunci-kunci 
perbendaharaan langit dan bumi. Beliau bersabda: 
sah 


له إا اله KA‏ كان الله الْحَمْنُ pakta ah‏ اة الي SAW‏ هر الول الخو 
MA sat,‏ ويريڪ هو ڪي يموت يروا ليد وهو sab KK‏ 


Hadits lain menyebutkan bahwa, kunci-kunci perbendaharaan langit dan 
bumi adalah Subhanallah, Alhamdulillah, Laa ilaaha illallah Allahu Akbar. 
Kalimah ini diturunkan dari Khazanah Arsy. Masih ada riwayat lain yang 
semakna dengan hadits di atas. 


Ayat Ke-6 


2 1 


O. Aas ال‎ Hae م‎ Sidang 


“Kepada-Nyalah naik pegat na yang baik dan amal yang shalih 
disampaikan kepada-Nya.” (Q.S. Faathir: 10) 
Faidah 

Mengenai Kalimah Thayyibah telah dijelaskan di depan. Sayyidina 
Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu “anhu berkata, “Jika kami menyampaikan 
sebuah hadits kepadamu, maka akan kami beritahukan dasarnya, serta 
penegasannya dalam Al-Our'an. Ketika seorang muslim membaca : 


A Legs sl _ بخان اوو بک‎ 

DA suasa ab Gu‏ نو لاله ak‏ انلا جارك الله 
maka para malaikat dengan berhati-hati membawanya ke naa dengan‏ 
sayapnya. Setiap melalui langit, para malaikat yang ada di tempat itu‏ 
memohonkan ampunan bagi pembacanya. Hadits di atas dibenarkan dengan‏ 
ayat berikuti ini:‏ 


7 BIN ea HA Ing Anna 


Syaikh Ka'ab Al-Akhbar Da “alaih berkata, “Kalimah 
Subhanallah, Alhamdulillah, Laa ilaaha illallah, Allahu Akbar, akan menjadi 
suara yang lembut berdengung seperti dengungan lebah yang mengelilingi 
Arsy, yang akan menyebut-nyebut nama orang yang membacanya.” Dalam 
sebagian riwayat, Syaikh Ka'ab Al-Akhbar Rahmatullah “alaih juga 
menyebutkan beberapa hadits dari Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam 
yang semakna dengan keterangan di atas. Beberapa shahabat Radhiyallahu 


544 Kitab Fadhilah Dzikir 


'anhum, di antaranya Sayyidina Nu'man Radhiyallahu “anhu, juga 
menyebutkan riwayat dari Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam yang 
serupa dengan riwayat Syaikh Ka'ab Al-Akhbar Rahmatullah “alaih di atas. 


PASAL 2 
HADITS-HADITS TENTANG KEUTAMAAN KALIMAH TASBIHAT 


Hadits Ke-1 
عل‎ NG sa saban ae َال الي صل اله‎ Pai jg 
ak 1 


2 


ga ANG) Er a‏ سُبْحَانَ الله وحمو Gea‏ او 


(ab ANG NS dala (رواةالبخاري ومسلم والترصزي والنسائي وابن‎ Wu) 
Dari Sayyidina Abu Hurairah Radhiyallahu “anhu, Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Dua kalimah yang ringan di lidah, 
berat di timbangan amal, dan dicintai oleh Allah Subhaanahu wata'ala Yang 
Maha Rahman, yaitu Subhanallah wabihamdihi, Subhanallahilazhim.” 
(H.R. Bukhari, Muslim, dari Kitab At-Targhib) 


Faidah 

‘Ringan di lidah’ maksudnya adalah tidak sulit dalam membacanya, 
ringkas, dan mudah diingat, tetapi sangat besar nilainya jika amal-amal 
tersebut ditimbang kelak. Seandainya tidak ada keuntungan pada dua kalimah 
ini, selain kecintaan Allah Subhaanahu wata'ala kepadanya, adakah 
keuntungan yang bisa melebihinya? Imam Bukhari Rahmatullah “alaih 
mengakhiri kitabnya, Shahih Bukhari, dengan kedua kalimah tersebut. Hadits 
inilah yang dia gunakan sebagai penutup kitabnya. 

Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Janganlah 
kalian meninggalkan amalan yang mengandung seribu kebaikan setiap hari. 
Bacalah Subhaanallah wabihamdihi setiap hari seratus kali, kalian akan 
memperoleh seribu kebaikan.” (Dan seribu kebaikan akan menghapus seribu 
dosa), Insyaallah, kita tidak akan berbuat dosa sebanyak itu setiap hari. 
Disamping membaca Kalimah Tasbih tersebut, masih banyak amalan-amalan 
kebaikan lain yang juga berpahala besar. Sebuah hadits menyebutkan, 
“Barangsiapa membaca Subhaanallah wabihamdihi satu kali pada pagi hari 
dan satu kali pada sore hari, Allah Subhaanahu wata'ala akan mengampuni 
dosa-dosanya, meskipun dosanya lebih banyak daripada buih di lautan.” 
Hadits lainnya mengatakan, “Kalimah Subhaanallah, Alhamdulillah, Laa ilaha 
illallah, Allahu Akbar akan menggugurkan dosa sebagaimana daun-daun gugur 
dari tangkainya (pada musim gugur).” 


Keutamaan Kalimah Tasbihat 545 


Hadits Ke-2 5 
GAH وس‎ LANA Test 8, d NS AGIs y ; A 
SS وَسلم:‎ a ISA رضي الله‎ S عَنْ أب‎ 
P4 K m 55 a 7 
s ? 3 a. l A 


a‏ اسول انو bt JL AI cah Ga‏ ققال: éy‏ حب اکم إلى او 


سُبْحَانَ a 395334 dil‏ إلا GIRI‏ في وښو وقال حسن صحيح وعزاه السيوطي فی 
الجامع الصغيرإلى مسلم وأحمد والترمزي ورقم له kasasi gigi 1ga Hentai ES had doko‏ 
أصطق ny Gegana Saad‏ زا فى الترغيب قلت A‏ عل شرط مسلم وأقزدعليه الزهبي 
وذكرة السسيوطي فى الجا مخ برواية أحمس عر جل مختصرا ورقم له بألصحة) 
Dari Sayyidina Abu Dzar Radhiyallahu “anhu, Baginda Rasulullah Shallallahu‏ 
“alaihi wasallam bersabda, “Maukah kuberitahukan kepadamu kalimah yang‏ 
paling disukai oleh Allah Subhaanahu wata'ala?” Jawabku, “Tentu, ya‏ 
Rasulullah! Beritahukanlah kepadaku kalimah yang paling disukai oleh Allah‏ 
Subhaanahu wata'ala.” Beliau bersabda, “Subhaanallah wabihamdihi.” Hadits‏ 
lain menyebutkan, “Subhaana rabbi wabihamdihi.” Juga disebutkan dalam‏ 
hadits yang lain, “Kalimah yang paling dicintai oleh Allah Subhaanahu‏ 
wata'ala adalah kalimah yang dipilih oleh Allah untuk para malaikat-Nya,‏ 
yaitu kalimah Subhanallah wabihamdihi.” (H.R. Muslim, Nasa'i, dan Tirmidzi,‏ 
dari Kitab At-Targhib)‏ 

Dalam pasal 1 telah dikutip beberapa ayat yang berhubungan dengan 
masalah di atas, bahwa para malaikat yang memikul Arsy dan malaikat yang 
ada di sekitarnya sibuk bertasbih dan bertahmid kepada Allah Subhaanahu 
wata'ala. Oleh sebab itu, ketika Nabi Adam Alaihis salam diciptakan, mereka 
berkata, 


2 ا‎ 
o.. Wi Malay 
“Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji: -Mu Tn 
mensucikan-Mu?” (Q.S. Al-Baqarah: 30) 

Sebuah hadits menyebutkan bahwa (karena kebesaran Ilahi) langit 
berderit (bersuara seperti sebuah tempat tidur yang membawa beban terlalu 
berat). Sudah semestinya langit itu berderit-derit. Baginda Nabi Shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda, “Demi Allah Subhaanahu wata'ala yang jiwa 
Muhammad (Shallallahu “alaihi wasallam) berada di dalam kekuasaan-Nya, 
tiada satu jengkal pun di langit yang tidak dihuni oleh malaikat yang sujud 
sibuk membaca Tasbih, dan Tahmid.” 


Hadits Ke-3 


SA َي عن جَورَضِي اله عَنْهُ قال: : قال‎ PATHA j a بُ‎ ale 


Serasi ES. sà 0 A NZ sl gier ses Ta‏ رسام > د NG‏ وو 

NIE‏ 13 اله دحل الجنة او ig ka‏ قال سباق 

Men ai o ies عئكة ی‎ iB کیت اھ ل‎ A MERA 

Ben ورين أك‎ Ch Ra 15 AT AN GE Sia la sasa الله‎ 
0 


- 


546 Kitab Fadhilah Dzikir 0 


Ja Feat ap Sis Anal Os 


Jas SU OS Bes Net) KPS EE AKEH‏ بَعْنَ dan NG‏ (رواة الحاكم وقال 
صحیحالإسناد وکزان التر Gelar Sa NON‏ 


Dari Syaikh Ishaq bin Abdillah bin Abi Thalhah Rahmatullah ‘alaih, dari 
ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, “Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi 
wasallam bersabda, “Barangsiapa mengucapkan Laa ilaaha illallah, ia akan 
masuk surga atau wajib baginya surga. Barangsiapa berdzikir Subhaanallah 
wabihamdihi seratus kali, maka ditulis baginya 124.000 kebaikan. “Para 
shahabat Radhiyallahu ‘anhum berkata, Ya Rasulullah, jika demikian, pada 
Hari Kiamat tentu tidak ada orang yang binasa (karena kebaikannya lebih 
banyak)” Beliau bersabda, “Memang demikian, (maksudnya sebagian 
manusia akan binasa juga). Sesungguhnya nanti ada salah seorang dari kalian 
yang akan membawa banyak kebaikan yang jika diletakkan di atas gunung 
tentulah akan memberatkannya. Namun ketika dibandingkan dengan nikmat- 
nikmat Allah Subhaanahu wata'ala, maka kebaikan-kebaikan itu akan 
terhapus. Kemudian Allah Subhaanahu wata'ala akan memberi anugerah 
dengan rahmat-Nya.” (H.R. Hakim, dari Kitab At-Targhib) : 


Faidah 

'Ketika dibandingkan dengan nikmat-nikmat Allah Subhaanahu wata'ala, 
maka kebaikan-kebaikan itu akan terhapus', maksudnya, yaitu bahwa pada 
Hari (Kiamat) ketika kebaikan dan keburukan ditimbang, ketika itu juga ada 
perhitungan serta pertanyaan bagaimana kita menunaikan hak dan 
mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhaanahu wata'ala. Sebab, segala sesuatu 
yang ada pada seorang hamba datang dari Allah Subhaanahu wata'ala. Setiap 
sesuatu itu ada haknya dan hak itu dituntut untuk ditunaikan. Oleh sebab itu, 
Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda: 


85 D 5 PAEK وو‎ 

ضیح عل کل سلا من اڪ layan isa Goyah: OB,‏ ابوداود واب ملجة 

“Setiap persendian tulang wajib disedekahi setiap pagi.” (H.R. Muslim, dari 
Kitab Misykat) 

Riwayat lain menyebutkan, “Pada tubuh manusia terdapat 360 sendi. 
Setiap bangun dari tidur, setiap sendi wajib disedekahi, karena Allah 
Subhaanahu wata'ala telah memberikan hidup baru setelah tidur yang 
menyerupai mati sementara, dan setiap anggota tubuh kita masih dalam 
keadaan sehat wal'afiat.” Para shahabat Radhiyallahu “anhum bertanya, “Ya 
Rasulullah, siapakah yang mampu bersedekah sebanyak itu setiap hari?” 
Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Setiap Tasbih adalah 
sedekah, setiap Takbir adalah sedekah, dan mengucapkan Laa ilaaha illallah 
sekali juga sedekah. Mengucapkan Allahu Akbar pun sedekah. Menyingkirkan 
benda yang mengganggu dari jalan juga sedekah.” Yang jelas, banyak sekali 
jenis sedekah itu. 


Masih banyak hadits lain yang serupa, yang menerangkan bahwa banyak 


Keutamaan Kalimah Tasbihat 7 


nikmat Allah Subhaanahu wata'ala pada diri manusia. Selain nikmat-nikmat di 
atas, masih banyak nikmat lain, yaitu nikmat makan, minum, tidur, istirahat, 
dan sebagainya yang dimudahkan oleh Allah Subhaanahu wata'ala setiap 
waktu. 


Dalam Surat At-Takaatsur disebutkan bahwa pada Hari Kiamat, Allah 
Subhaanahu wata'ala akan menanyakan nikmat-nikmat-Nya. Sayyidina Ibnu 
Abbas Radhiyallahu “anhuma meriwayatkan, Allah Subhaanahu wata'ala akan 
menanyakan kesehatan badan, telinga, dan mata. Allah Subhaanahu wata'ala 
memberi nikmat-nikmat tersebut dengan kasih sayang. Nikmat-nikmat itu 
akan ditanyakan, untuk apa nikmat itu digunakan, apakah digunakan untuk 
urusan perut saja seperti binatang? Dalam suatu ayat, Allah Subhaanahu 
wata'ala berfirman: 

5 Pa 39 NI 5 29. 
SIA BII NS, ga NG 
“Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semua itu akan diminta 
pertanggungjawabannya.” (Q.S. Al-Israa': 36) 


Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Termasuk nikmat 
Allah Subhaanahu wata'ala yang akan ditanyakan ialah kesehatan badan (yang 
kebanyakan orang tidak memikirkannya, padahal ini adalah nikmat yang 
besar):” Syaikh Mujahid Rahmatullah “alaih berkata, “Termasuk nikmat yang 
akan ditanyakan adalah semua kelezatan yang pernah dirasakan di dunia ini.” 


Sayyidina Ali Radhiyallahu anhu berkata, “Juga keselamatan dan 
kesentosaan.” Seseorang bertanya kepada Sayyidina Ali Radhiyallahu “anhu, 
“Apakah maksud ayat: 

fu Logo LAM: 

Open ge en نيو‎ Awake) كم‎ 

“Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan.” 
(Q.S. At-Takaatsur: 8) 


la menjawab, “Yang dimaksud adalah roti gandum dan air dingin yang 
diminum, serta tempat tinggal.” 


Diriwayatkan bahwa ketika turun ayat di atas sebagian shahabat bertanya 
“Ya Rasulullah, kenikmatan apakah yang akan ditanyakan? Sedangkan 
makanan (roti kasar) yang kami dapatkan itupun tidak cukup mengenyangkan? 
Maka turunlah wahyu Allah Subhaanahu wata'ala, “Tidakkah kamu memakai 
sandal. dan meminum air dingin? Ini semua merupakan nikmat Allah 
Subhaanahu wata'ala.” Hadits lain menyebutkan bahwa setelah ayat tersebut 
turun, sebagian shahabat bertanya kepada Baginda Rasulullah Shallallahu 
“alaihi wasallam, “Ya Rasulullah, nikmat apa yang akan ditanyakan, sedangkan 
kami hanya mendapat kurma dan air untuk makan dan minum? Pedang kami 
harus selalu siap di pundak karena ancaman musuh (sehingga karena keadaan 
itu, kurma dan air itu pun tidak kami dapatkan dengan perasaan tenang)” 
Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Sebentar lagi kalian akan 
sangat mudah mendapatkan nikmat.” 


548 Kitab Fadhilah Dzikir i 

Dalam sabda Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam yang lain, “Nikmat 
yang pertama kali akan ditanyakan ialah, “Kami telah memberimu badan yang 
sehat (digunakan untuk apa saja, apakah untuk beribadah kepada Allah 
Subhaanahu wata'ala?) Kami berikan kepada kalian air yang dingin. (Pada 
hakikatnya, air dingin adalah nikmat yang besar. Tanyakanlah kepada mereka 
yang tidak dikarunia nikmat tersebut, apakah itu bukan nikmat yang besar? 
Namun, kita tidak menganggapnya sebagai nikmat yang besar, apalagi 
mensyukurinya dan menunaikan haknya)” Sebuah hadits menyatakan, 
“Nikmat yang juga akan ditanyakan ialah sepotong roti yang mengisi perut, air 
minum yang menghilangkan haus, dan pakaian yang menutupi tubuh.” 


Suatu ketika, di siang hari yang terik, Sayyidina Abu Bakar Radhiyallahu 
“anhu keluar dari rumahnya dalam keadaan sangat lapar. Setibanya di masjid, 
Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu pun datang dalam keadaan seperti itu. 
Melihat Sayyidina Abu Bakar Radhiyallahu “anhu, Sayyidina Umar Radhiyallahu 
“anhu bertanya, “Hai Abu Bakar, mengapa engkau keluar pada saat ini?” Jawab 
Sayyidina Abu Bakar Radhiyallahu 'anhu, “Aku keluar karena didera lapar.” 
Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu berkata, “Demi Allah, aku pun keluar 
karena lapar.” Ketika keduanya sedang berbincang-bincang, datanglah Baginda 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam dan bertanya, “Mengapa kalian di 

.sini?” Jawab mereka, “Ya Rasulullah, laparlah yang menyebabkan kami 
keluar.” Beliau bersabda, “Aku pun keluar karena lapar.” 


Lalu, ketiganya pergi ke rumah Sayyidina Abu Ayyub Al-Anshari 
Radhiyallahu “anhu. Ketika itu, Sayyidina Abu Ayyub Radhiyallahu “anhu 
sedang tidak berada di rumah. Istrinyalah yang menyambut mereka dengan 
rasa gembira dan penghormatan. Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi 
wasallam bertanya, “Kemanakah Abu Ayyub?” Istrinya menjawab, “Sebentar 
lagi ia datang. la sedang pergi untuk suatu keperluan.” Tak lama kemudian, 
datanglah Sayyidina Abu Ayyub Radhiyallahu “anhu. Dengan gembira ia 
membawakan satu tandan kurma untuk Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi 
wasallam dan kedua shahabatnya. Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi 
wasallam bertanya, “Hai Abu Ayyub, mengapa kamu memetik setandan kurma 
yang di dalamnya ada kurma yang masih mentah dan yang setengah masak. 
Mengapa kamu tidak memetik kurma yang sudah masak saja?” Jawab 
Sayyidina Abu Ayyub Radhiyallahu “anhu, “Sengaja aku memetik setandan 
kurma agar engkau dapat memilih. Ambillah yang engkau suka, ya Rasulullah! 
(Kadang-kadang kurma yang setengah masak lebih disukai daripada kurma 
yang sudah masak).” 


Setelah meletakkan setandan kurma tersebut di depan nabi, Sayyidina 
Abu Ayyub Radhiyallahu “anhu segera pergi untuk menyembelih seekor anak 
kambing dan memasaknya. Sebagian dagingnya dibakar dan sebagian lainnya 
digulai. Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam mengambil sepotong 
roti dan sedikit daging kambing, lalu memberikannya kepada Sayyidina Abu 
Ayyub Radhiyallahu “anhu seraya bersabda, “Kirimkanlah roti dan daging ini ' 
kepada Fathimah, karena ia sudah beberapa hari tidak makan.” Sayyidina Abu 


Keutamaan Kalimah Tasbihat 989 


Ayyub Radhiyallahu “anhu segera menyampaikannya dan segera kembali. 
Kemudian mereka makan sampai kenyang. Selanjutnya beliau bersabda, 
“Perhatikanlah! Semua ini adalah nikmat Allah Subhaanahu wata'ala. Roti, 
daging, kurma yang masih mentah, dan yang sudah masak, semuanya nikmat 
dari Allah Subhaanahu wata'ala.” Sambil berkata demikian, beliau menangis 
meneteskan air mata. “Demi Allah yang jiwaku dalam kekuasaan-Nya, nikmat- 
nikmat ini akan ditanyakan oleh Allah Subhaanahu wata'ala pada Hari 
Kiamat.” 


Para shahabat Radhiyallahu 'anhum takut dan banyak berpikir atas 
nikmat yang dimudahkan. Meskipun dalam keadaan terpaksa dan darurat, 
nikmat tersebut tetap akan ditanyakan dan dihisab. Beliau bersabda, 
“Mensyukuri nikmat Allah Subhaanahu wata'ala itu sangat penting. Jika kamu 
akan menikmati makananmu, bacalah Bismillah. Jika selesai makan, bacalah: 


ask Z IE 
Segala puji bagi Allah yang telah mengenyangkan kami dan memberi kami 


nikmat dan pemberian yang sangat banyak.” Jika membaca doa ini, maka 
sudah mencukupi dalam mensyukurinya.” 


Kejadian seperti di atas, terjadi beberapa kali sebagaimana disebutkan 
dalam beberapa hadits. Suatu ketika, Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi 
wasallam pergi ke rumah Sayyidina Malik bin Tayyihan Radhiyallahu “anhu, 
alias Abul Haitsam. Di sana, berlaku juga kejadian seperti di atas. Kejadian 
serupa juga pernah terjadi ketika Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi 
wasallam berkunjung ke rumah Sayyidina Wakify Radhiyallahu anhu. 


Suatu ketika Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu melewati seseorang 
yang lumpuh, buta, tuli, dan bisu. Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu bertanya 
kepada kawan-kawannya, “Apakah engkau melihat ada nikmat pada diri orang 
ini?” Orang-orang menjawab, “Nikmat apakah yang ada pada orang ini?” Kata 
Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu, “Bukankah ia dapat buang air dengan 
mudah?” 


Sayyidina Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu “anhu meriwayatkan bahwa 
pada Hari Kiamat nanti ada tiga macam hisab, yaitu: (1) hisab terhadap 
kebaikan, (2) hisab terhadap nikmat-nikmat, dan (3) hisab terhadap dosa-dosa. 
Kenikmatan akan dibayar dengan kebaikan, sehingga yang tertinggal hanyalah 
dosa-dosa, dan itu terserah rahmat Allah Subhaanahu wata'ala. Maksudnya, 
manusia hendaknya bersyukur dan menunaikan hak setiap nikmat yang telah 
dikaruniakan oleh Allah Subhaanahu wata'ala kepadanya setiap saat. 
Bersyukur adalah kewajiban seluruh hamba. Oleh sebab itu, beramallah 
sebanyak mungkin! Janganlah mengurangi usaha untuk mendapatkan 
kebaikan dan jangan sampai ada perasaan sudah cukup dalam beramal. 
Sesampainya di akhirat nanti, kita akan mengetahui berapa banyak dosa yang 
telah kita lakukan melalui mata, hidung, telinga, dan anggota tubuh lainnya, 
yang ketika di dunia, kita tidak menganggapnya sebagai suatu dosa. 

Bagin- Rasulullah Shallallahu “alaihi wasaliarn bersabda, “Tidak ada 


0 
- 


550 Kitab Fadhilah Dzikir 


seorang pun dari kalian yang tidak dihadapkan di Mahkamah Allah 
Subhaanahu wata'ala pada Hari Kiamat. Pada waktu itu, tidak ada lagi hijab 
antara dirinya dan Allah Subhaanahu wata'ala, juga tanpa penerjemah dan 
perantara. Jika ia melihat ke sebelah kanannya, ia akan melihat amal-amal 
baiknya yang telah ia lakukan ketika di dunia. Jika ia melihat ke sebelah kirinya, 
ia akan melihat amal-mal buruknya yang telah ia lakukan selama di dunia. 
Baik amal shalih maupun amal buruk akan menyertainya, sedangkan neraka 
berada di depannya. Oleh karena itu, hendaklah semampunya ia 
menyelamatkan diri dari Jahannam dengan bersedekah walaupun hanya 
dengan separuh biji kurma.” 

Sebuah hadits menyebutkan bahwa yang pertama kali akan ditanyakan 
pada Hari Kiamat adalah nikmat kesehatan tubuh dan air dingin yang telah 
diminum, apakah hak-haknya telah ditunaikan. Sedangkan riwayat lain 
menyatakan bahwa seseorang tidak akan bergeser dari tempat hisabnya 
sebelum ia ditanya mengenai lima perkara: (1) umurnya digunakan untuk apa? 
(2) kepemudaanya digunakan untuk apa? (3) dari mana hartanya didapatkan 
(dengan cara halal atau haram)? (4)untuk apa hartanya digunakan? dan 
(5) sejauhmana ilmunya diamalkan? (ilmu agama yang diketahuinya telah 
diamalkan atau belum?) 


Hadits Ke-4 
TI sn Ne sah لوول امو صل ال كيو‎ JENG الله‎ aa 


NGE An tas ANG ang 57 الكلام وأ‎ SENIN AN Bag 


éi; Gas‏ غْرَاسَهَا A, AH danau oa‏ ا 
الصغير والأوسط وزاد AI OPS‏ وقال الترمزي حسن غریب من هذا الوجه ورواه الطبراي anal‏ بإستاد واه من حريث سلمان 
الفا سي وعن ابن عباس رضي الله ATI Leo‏ قل بباح المد ره AGAN TN‏ غر س له بكل واحرة منهن هجرةفى 
الجنّة روا هالطبرافي وإستاده سس لا بأس به ف الستابعأت وَعَنْ GA NE PE‏ تاو الیم ngang‏ عرست Kang‏ 
رواة الترمزي LE ABANG dasan‏ حبّان فى صحيحه والحا اکم ن الموضعين Aa‏ فى lavei‏ عل شرط مسلم وق 
الآخر عل شرط البخاري وذكره فى الجامع الصغير برواية GUA‏ واب uu‏ ورقم له بالضخة عَن أل هي رضي الله Gie‏ 
Ja‏ ال کیو ولم S‏ وه Ja‏ الحديث رواه ابن مأجه ge Sh‏ والحاکم وقال صحيح الإنادكذا فى الترغيب وعزاه فى 
ala‏ بن ماجهوالحاً اکم ورقم له بالضخة قلت وى AN‏ من حديث یوب مرف حارو أحمد Ken PEE N‏ 
فصحيحه ورواها بن أَبي Bal LINI‏ من حريث ا بن عمر أیضامر فر ءا مختصرا إلا أن فى حريثهم) الحوقلة فق ط كما الترغيب قلت وذكر 
السيوطي SANG‏ حديث ابن عباس مرفوعا بلفظ حريث | بن مسعود وقال أخرجه | بن مردويه وذكر bangi‏ حريث ابن مسعود وقال أخرجه 
الترمذي وحسنه والطبرافيواين مردویه قلت وذكره aa‏ الصغیر برواية الطبرافيّورقم له بالصخة وذكر فى مجمع الزوائر عزقروايأت فى 
معنى ها الحديث) 

Dari Sayyidina Ibnu Mas'ud Radhiyallahu “anhu, Baginda Rasulullah Shallallahu 


“alaihi wasallam bersabda, “Pada malam aku dimi'rajkan, aku berjumsa 
dengan Nabi Ibrahim Alaihis salam. Nabi Ibrahim Alaihis salam berkata 


Ni 


Keutamaan Kalimah Tasbihat 551 


١ kepadaku, ‘Sampaikan salamku untuk umatmu dan beritahukanlah kepada 
“mereka bahwa surga tanahnya subur dan airnya sangat jernih tetapi tanahnya 
masih kosong. Tanamannya ialah kalimah Subhaanallah walhamdulillah walaa 
ilaaha illallah wallahu Akbar (tanamlah pohon-pohon tersebut sesuka hatimu). 


Dalam riwayat yang lain ada tambahan Laa haula walaa quwwata illa billah. 
Hadits yang lain menyebutkan, “Setiap ucapan dari kalimah tersebut akan 
diganjar dengan sebuah pohon di surga.” Hadits lain menyatakan, 
“Barangsiapa yang membaca Subhaanallahil adzim wabihamdihi, akan 
ditumbuhkan baginya sebuah pohon di surga.” Hadits lain menyatakan, 
“Ketika Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam sedang berjalan, beliau 
melihat Sayyidina Abu Hurairah Radhiyallahu “anhu sedang menanam pohon, 
dan beliau bertanya, “Apa yang sedang engkau kerjakan?” Jawabnya, “Aku 
sedang menanam pohon. Beliau bersabda, “Maukah kamu aku beritahu 
sebaik-baik benih untuk ditanam? Yaitu kalimah Subhaanallah wal hamdu 
lillah walaa ilaaha illallah wallahu Akbar, dengan setiap kalimah ini akan 
ditanam sebatang pohon di surga.” (H.R. Tirmidzi dan Thabarani, dari Kitab 
Ash-Shagir dan Kitab Al-Ausath) 


Faidah 

Nabi Ibrahim Alaihis salam telah mengirimkan salamnya melalui Baginda 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam. Para Ulama menulis bahwa 
barangsiapa yang sampai kepadanya hadits ini hendaknya menjawab salam 
Nabi Ibrahim Alaihis salam tersebut, yaitu: Wa'alaihissalamu warahmatullahi 
wa barakatuhu. Sedangkan yang dimaksud dengan surga tanahnya subur dan 
airnya jernih adalah: 


1. Menerangkan keindahan tempat tersebut, sebagaimana diterangkan 
dalam hadits lain bahwa tanah di surga terbuat dari misk dan za'faran, 
dan airnya sangat segar. Di tempat seperti ini, tentu semua orang ingin 
membangun tempat tinggalnya. Di tempat tersebut tersedia semua 
sarana untuk bersenang-senang dan tersedia tempat untuk membangun 
taman-taman dan lain-lain, maka siapakah yang tidak mengidam- 
idamkannya? 


2. Di mana saja, jika tanah itu baik dan airnya sangat jernih, maka tanaman 
akan tumbuh dengan baik. Maka maksud ungkapan dalam hadits tersebut 
adalah dengan sekali membaca Subhaonallah, akan tumbuh satu pohon. 
Kemudian, karena tanahnya subur dan airnya baik, pohon tersebut 
tumbuh dan berkembang dengan sendirinya. 


Hadits di atas menyebutkan bahwa surga memiliki tanah kosong yang 
luas. Sedangkan dalam hadits lain disebutkan bahwa di dalam surga terdapat 
berbagai macam buah-buahan, pepohonan, dan taman-taman. Bahkan, arti 
Jannah itu sendiri adalah taman. Seakan-akan ada pertentangan di antara dua 
hadits di atas. Penjelasan mengenai hal ini adalah: 


1. Sebagian ulama berpendapat bahwa memang pada mulanya surga 
berupa tanah kosong yang luas. Kemudian sesuai dengan amal kebaikan 
manusia, akan diciptakan pohon-pohon, taman-taman, dan lain-lain. 

$ 


552 Kitab Fadhilah Dzikir 1 

2. Sebagian ulama berpendapat bahwa taman-taman surga itu didapatkan 
dengan sebab amal kebaikan manusia, maka seakan-akan amal kebaikan 
manusia itulah yang menyebabkan tumbuhnya pohon-pohon itu. 


3. Sebagian ulama berpendapat bahwa setiap orang akan disediakan sebuah 
surga baginya. Ukurannya yang terkecil adalah beberapa kali lipat dari 
dunia dan seisinya. Di dalam surga itu ada tanah yang telah ada 
tamannya, dan masih banyak lagi tanah yang masih kosong. Semakin 
banyak seseorang berdzikir dan bertasbih, maka semakin banyak pula 
pohon yang akan tumbuh di tanah kosong tersebut. 


Syaikh Ganggohi Rahmatullah “alaih mengatakan dalam Kitab Kaukabud 
Durriy bahwa semua pohon di surga pada awalnya berupa benih-benih kecil 
yang terkumpul di suatu tempat. Kemudian, sesuai dengan amal kebaikan 
yang dilakukan setiap orang, maka sebanyak itu pula akan ditumbuhkan 
pohon-pohon dari benih tersebut di tanah bagiannya. Kemudian pohon-pohon 
itu akan terus berkembang dengan sendirinya. 


Hadits Ke-5 
DAGA Ga ahas SE الله صلی ايله‎ Ops قَالَ: قال‎ EA رضي‎ HA عن أب‎ 
0 0 


$ 4 

Te :ويم‎ IAI "TAIL ا وک ا‎ iA 

sake‏ )5 بَخْلَ JSG‏ أن يُنْفِقَهُ asasi‏ عَنٍ Am‏ أن يُقَاتِلَهُ SSS‏ مِنْ Glen‏ اللو 
کے AT‏ 


H 4س و‎ aes hn4 2 TE 
راءهالفري ان والطبراني واللفظله وهر حدیٹ‎ Bl فى سبل‎ ARA ذهب‎ Jaw من‎ d أحَبٌ إلى‎ kibris 
# ج‎ 


غریب ولا ul‏ بإسناده إن شاء الله كنا فى الترغيب وفى مجمع الزوائس رواد الطبرائي وفيه سليمآن بن أحمن الواسطي وثقه عبدان وضعفه 
الجمهور والغآلب عل بقبية ر جاله التوثيق وف الاب عن بي هر يرة مر فو عا خرجها بن مردويهوا بن عباس أیضاعنں ابن مردويهك SNN‏ 
Dari Sayyidina Abu Umamah Radhiyallahu “anhu, Baginda Rasulullah‏ 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Barangsiapa takut bersusah payah‏ 
beribadah pada malam hari (tidak mampu bangun dan sibuk beribadah pada‏ 
malam hari), atau dia kikir, sehingga tidak menginfakkan hartanya, atau dia‏ 
penakut, sehingga tidak mampu (tidak berani) bertempur ke medan perang,‏ 
maka hendaklah dia memperbanyak membaca Subhaanallahi wabi hamdihi,‏ 
karena bacaan itu lebih disukai oleh Allah Subhaanahu wata'ala daripada‏ 
bersedekah emas sebesar gunung di jalan Allah Subhaanahu wata'ala.”‏ 
(H.R. Faryabi dan Thabarani, dari Kitab At-Targhib)‏ 


Faidah 

Betapa besar karunia yang diberikan Allah Subhaanahu wata'ala sehingga 
bagi orang yang ingin menghindar dari segala macam kesusahan, tidak 
tertutup baginya pintu untuk mendapatkan fadhilah dan derajat yang tinggi. 
Orang yang takut bersusah payah bangun malam, tidak berinfak karena kikir, 
takut dan kurang bersemangat terhadap jihad yang tidak ada amal yang 
keberkahannya menyamainya, selama ia masih menghargai agama dan 
memikirkan akhirat, maka jalan masih terbuka baginya, yaitu dengan 
membaca tasbih. Jika amalan ini saja tidak dapat ia lakukan, siapakah yang 
lebih buruk nasibnya daripada dirinya? Masalah ini telah diterangkan secara 


Keutamaan Kalimah Tasbihat 3 
terperinci di dalam bab-bab sebelumnya. 
Hadits Ke-6 


dl Abs 3 sasae Send SORE AN GE êsa aé 


1 03 
NGA, gaga bab is ab adil esa kada‏ اس gai‏ 
ماجه والنسائي وزاد وهن من القرآن ka Gelas‏ وابن حبّآن فى صحيحه من حريث j‏ أبي هريرة رضي الله عنهكذا فى الترغيب وعزا 
md!‏ حديث سمرةإ ىحم أيضا ورقم له بالصحةرحديث أي هريرةإلى مسند الفردو سلمريلي ورقم له أيضا بألصحة) 

Dari Sayyidina Samurah bin Jundub Radhiyallahu “anhu, Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Kalimah yang paling disukai oleh Allah 
Subhaanahu wata'ala adalah empat kalimah, yaitu Subhaanallah 
walhamdulillah walaa ilaaha illallah wallahu Akbar. Tidak masalah bagimu 
dengan kalimah mana saja kamu memulainya (tidak ada tertib khusus).” 
Riwayat lain menyebutkan bahwa kalimah-kalimah tersebut terdapat dalam 
Al-Gur'an.” (H.R. Muslim, Ibnu Majah, dan Nasa'i, dari Kitab At-Targhib) 
Faidah 

Kalimah-kalimah tersebut sangat banyak disebutkan dalam Al-Our'an. 
Perintah dan anjuran membacanya pun telah banyak dimuat dalam Al-Qur'an. 
Masalah ini sudah dijelaskan secara terperinci di dalam Pasal 1. Disebutkan 
dalam sebuah hadits, “Hiasilah hari-hari raya dengan kalimah-kalimah 
tersebut.” Maksudnya, perhiasan hari raya adalah mewiridkan kalimah- 
kalimah tersebut sebanyak-banyaknya. 


Hadits Ke-7 
EN OR ON lada ang: هُرَيْوَةَوضِيَ اللْهُعَنُْكَالَ:‎ joé 


2. 
0 9 


Gila HE IEU فَقَالَ:‎ HI dai العا‎ Up: ERA ANA 


Ie IS SR GE GIS, GA KAS Gps Ga si 
ردقه‎ iog ka a E A akan E 84 i 
به من‎ okeh aki yof EA KAS: 5446 الله‎ Jadi 


Tee: AJE AAN KLO IS ganas 


OB‏ و5 واس سمس ف 


an 00 5; DANA aa KETO 


Zesta 


Bio حدس اسار امج سسا ا شع امو ووو‎ 
553 Ksay; نویک‎ an ena a 
ER ا‎ EA AA OKE Sega 236 


5 


554 kitab Fadhilah Dzikir 


Dari Sayyidina Abu Hurairah Radhiyallahu “anhu, ia berkata, “Orang-orang 
fakir dari Kaum Muhajirin datang mengadu kepada Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam, mereka berkata, Ya Rasulullah, orang-orang 
kaya telah mencapai kedudukan yang tinggi dan nikmat yang abadi.” Beliau 
bertanya, “Mengapa?” Jawab mereka, “Mereka shalat dan berpuasa, 
sebagaimana kami shalat dan berpuasa. Namun karena kekayaan mereka, 
mereka bersedekah dan membebaskan hamba sahaya, sedangkan kami tidak 
mampu melakukannya.” Beliau bersabda, “Maukah aku beritahukan kepadamu 
amalan yang dengannya kamu dapat mengejar orang-orang sebelummu dan 
melebihi orang-orang setelahmu, dan tidak ada yang dapat melebihi kalian 
kecuali orang yang beramal seperti kalian?” Mereka menjawab, “Tentu, Ya 
Rasulullah!” Beliau bersabda, “Setiap selesai shalat, bacalah Subhaanallah, 
Alhamdulilah, Allahu Akbar masing-masing sebanyak 33 kali.” (Kemudian 
mereka pun mengamalkannya. Namun, pada zaman itu orang-orang kaya pun 
pantas menjadi contoh, ketika mereka mengetahui amalan tersebut, mereka 
pun mengamalkannya). Kaum fakir Muhajirin kembali menemui Baginda 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam untuk mengadu, “Saudara-saudara 
kami yang kaya telah mendengar dan mereka mengamalkan amalan kami.” 
Beliau bersabda, “Itu adalah karunia Allah Subhaanahu wata'ala, yang Dia 
berikan kepada siapapun yang dikehendaki-Nya.” (H.R. Bukhari dan Muslim) 


Kisah ini juga disebutkan dalam riwayat lain, Baginda Rasulullah Shallallahu 
“alaihi wasallam bersabda, “(Allah Subhaanahu wata'ala telah menetapkan 
bagi kalian amalan yang sederajat dengan sedekah). Sekali mengucapkan 
Subhaanallah adalah sedekah, sekali mengucapkan Alhamdulillah adalah 
sedekah, berhubungan dengan istri juga merupakan sedekah.” Para shahabat 
Radhiyallahu “anhum dengan penuh heran bertanya, “Memenuhi syahwat, 
berhubungan dengan istri juga sedekah?” Beliau balik bertanya, ‘Jika ia 
memenuhi syahwatnya dengan cara yang haram, ia berdosa atau tidak?” 
Jawab para shahabat Radhiyallahu ‘anhum, “Tentu ia berdosa.” Beliau 
bersabda, “Demikian juga jika ia memenuhi syahwatnya dengan cara halal, 
maka dianggap sebagai sedekah dan mendapatkan pahala.” (H.R. Ahmad, dari 
Kitab Misykat) 
Faidah 

Maksudnya, jika kita menggauli istri dengan niat menghindari perbuatan 
yang haram, hal itu menyebabkan kita mendapatkan pahala. Dalam riwayat 
yang lain, disebutkan bahwa untuk menjawab pertanyaan shahabat, 
“Memenuhi syahwat, berhubungan dengan istri juga sedekah?” Baginda 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Beritahukanlah kepadaku, 
jika seorang anak lahir dari persetubuhan tersebut dan jika dia tumbuh 
dewasa, kalian berharap kebaikannya, kemudian ia meninggal dunia, apakah 
kalian akan mengharapkan pahala?” Para shahabat Radhiyallahu ‘anhum 
menjawab, “Tentu!” Beliau bersabda, “Mengapa? Apakah kamu yang 
menciptakannya? Apakah kamu yang memberinya hidayah? Apakah kamu 
yang telah memberinya rezeki? Padahal, Allah Subhaanahu wata'ala yang 
menciptakan dan Dia yang memberi hidayah serta rezeki. Begitu juga, kamu 


Keutamaan Kalimah Tasbihat 555 


meletakkan air mani di tempat yang halal, kemudian segala sesuatunya dalam 
kehendak Allah Subhaanahu wata'ala. Apakah Dia menghendaki air mani itu 
hidup menjadi seorang anak atau mematikannya (tidak menjadi seorang 
anak).” Hadits ini menerangkan bahwa seseorang akan mendapat ganjaran 
dan pahala karena menggauli istri yang bisa menjadi penyebab kelahiran 


anak’. 

Hadits Ke-8 

EETA PIN EEN R 

PAN aaae ahi Je NU gag a SARANA eg 
fapa? emg TENGE ah Beri Ki ل م د‎ Nk ANGGENG د‎ 

OE EE EBAL TEED ثلاثا‎ A A وَحَيِنَ‎ ANU pu 


مقر وم ني WANG DIS PTA‏ ع اي 
a y‏ ةل املك ولا لحب ومو عل كل شي قير 


$ 


Dari Sayyidina Abu Hurairah Radhiyallahu “anhu, Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Barangsiapa setelah setiap shalat 
membaca Subhaanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, 
yang demikian itu jumlahnya 99 kali, untuk menyempurnakannya menjadi 
seratus, dia membaca satu kali: 
٠ > ne CI... مه و‎ NIS NI NIKI قتي وس‎ s9 

TS AI الْحَمْنْ يخي وبريت وهو‎ NE Ae IA 
maka dosa-dosanya akan diampuni, meskipun sebanyak buih di lautan.” 
(H.R. Muslim, dari Kitab Misykat) 


Faidah 

Mengenai ampunan dosa telah dibahas dalam pasal yang lalu. Menurut 
para ulama, yang dimaksud adalah ampunan bagi dosa-dosa kecil. Dalam 
riwayat di atas disebutkan bahwa Subhaanallah dibaca 33 kali, Alhamdulillah 
dibaca 33 kali, Allahu Akbar dibaca 33 kali, dan Lag ilaaha illallah dibaca satu 
kali. Sedangkan dalam hadits setelah ini disebutkan bahwa Subhaanallah 
dibaca 33 kali, Alhamdulillah dibaca 33 kali, dan Allahu Akbar dibaca 34 kali. 


Diriwayatkan bahwa Sayyidina Zaid Radhiyallahu “anhu berkata, “Baginda 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam memerintahkan kami untuk membaca 
Subhaanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, setiap kalimahnya 33 kali setiap 
selesai shalat.” Lalu, seorang anshar bermimpi ada seseorang berkata, 
“Bacalah setiap kalimah tersebut 25 kali dan tambahlah Laa ilaaha illallah 25 
kali.” Mimpi tersebut diceritakan kepada Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi 
wasallam, maka beliau membenarkannya dan memberi izin untuk 
mengamalkannya. 


Dalam hadits lain Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam 
memerintahkan untuk membaca Subhaanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, 


7 Walaupun ternyata air mani itu tidak menjadi seorang anak, karena dia berharap dengan 
menggauli istri itu ia mendapatkan anak yang akan beramal baik. 
> 


556 kitab Fadhilah Dzikir s 


masing-masing sebelas kali setiap selesai shalat. Riwayat yang lain 
menyebutkan agar kita membacanya masing-masing sepuluh kali setiap selesai 
shalat. Dalam hadits lain disebutkan agar kita membaca Laa ilaaha illallah 
sepuluh kali, kemudian membaca Subhaanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar 
masing-masing 33 kali. Dalam hadits lain empat kalimah tersebut dibaca 
masing-masing seratus kali setiap selesai shalat. Riwayat-riwayat tersebut 
dijelaskan dalam Kitab Hishnul Hashin. 


Perbedaan tersebut disebabkan kesibukan atau kelonggaran setiap orang 
berbeda-beda. Bagi mereka yang sibuk dalam urusan-urusan pekerjaan, maka 
dipilihkan baginya jumlah yang sedikit. Sedangkan bagi mereka yang longgar 
waktunya, maka dipilihkan baginya jumlah yang banyak. Tetapi menurut 
pendapat sebagian ulama, penting sekali kita memperhatikan jumlah-jumlah 
yang telah disebutkan dalam hadits-hadits di atas, karena dalam menggunakan 
obat kita juga mementingkan takarannya. 


Hadits Ke-9 
MEI TN a SPN pg... 
NATA ate afe لاله صل الله‎ Jgs قال‎ : LA رضي‎ Tb o عَنْ ْب‎ 
ak 2 srs 9 4 2 hah f Pee P s} A كوم وو‎ 
Sp ND ABA Jak لات‎ MPA PA Bh Gb UE يخيب‎ 
2 H a 3 NG 24 a م‎ 
رواة مسلم كنا فى المشكاة وعزاه السيوطي في الجامع إلى احمل ومسلم والترملي‎ BEE Peran LA Si Berau 
بالصحة وق الباب عن أي الدرداء عنس الطبرافي)‎ PN WA 
Dari Sayyidina Ka'ab bin “Ujrah Radhiyallahu “anhu, Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Ada kalimah-kalimah penyusul, yang 
pembacanya tidak akan rugi jika dia membacanya setiap'selesai shalat fardhu, 
yaitu Subhaanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali.” 
(H.R. Muslim, dari Kitab Misykat) 


Faidah 

Disebut “kalimah-kalimah penyusul' karena kalimah tersebut dibaca 
setiap selesai shalat. Atau, karena jika dibaca setelah berbuat dosa, maka akan 
membersihkan dosa tersebut. Atau, karena setiap kalimah dibaca setelah yang 
lainnya. Sayyidina Abu Darda' Radhiyallahu “anhu berkata, “Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam memerintahkan kami agar membaca Subhanallah 
33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali setiap selesai shalat 
(fardhu).” 


Hadits Ke-10 
ولأ‎ BTA اما کوځ كم أن‎ AE حصي رضي‎ gg ن‎ 
قال:‎ baa :يارس ل‎ IG He ۇل انو ومن يتيخ قال‎ Ope: WE, 


و 


petang SEH‏ من a susi‏ غك مِن anjani bull‏ اعم tiga‏ واه 


# 


Keutamaan Kalimah Tasbihat 7 


4 A . 
F PU 
عدي الحصى ومجمخالزوائد وقالرجألهار بال الصحيح‎ E SEAE صن‎ SERTA 
Dari Sayyidina Imran bin Hushain Radhiyallahu “anhuma, Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Adakah di-antara kalian yang sanggup 
beramal sebesar Gunung Uhud setiap hari?” Jawab mereka, “Ya Rasulullah, 
siapakah yang sanggup mengerjakannya?” Beliau bersabda, “Setiap kalian 
mampu mengerjakannya!” Shahabat bertanya, “Ya Rasulullah, bagaimana 
caranya?” Beliau bersabda, “(Bacalah) Subhaanallah, ia lebih besar daripada 
Gunung Uhud, Laa ilaaha ilallah, ia lebih besar daripada Gunung Uhud, 
Alhamdulillah, ia lebih besar daripada Gunung Uhud, Allahu Akbar, ia lebih 
besar daripada Gunung Uhud.” (H.R. Al-Bazzar, dari Kitab Jam'ul Fawaid) 


Faidah 

Pahala setiap kalimah-kalimah tersebut lebih besar daripada Gunung 
Uhud. Makna lebih besar” adalah bisa lebih besar dari banyak gunung, bukan 
hanya satu gunung. Sebuah hadits menyebutkan, “Setiap Subhaanallah, 
Alhamdulillah, pahalanya akan memenuhi langit dan bumi.” Hadits lain 
menyatakan, “Pahala Subhaanallah memenuhi separuh timbangan amal dan 
pahala Alhamdulillah memenuhi timbangan. Pahala Allahu Akbar memenuhi 
antara langit dan bumi.” Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 
“Bacaan Subhaanallah Alhamdulillah Laa ilaaha illallah Allahu Akbar lebih aku 
sukai daripada apa pun yang disinari matahari.” Mulla Ali Gari Rahmatullah 
“alaih berkata, “Maksudnya, kalimah itu lebih disukai oleh Allah Subhaanahu 
wata'ala daripada bersedekah sebesar dunia dan seisinya semata-mata karena 
Allah Subhaanahu wata'ala.” 


Diriwayatkan bahwa suatu ketika Nabi Sulaiman Alaihis salam melakukan 
perjalanan dengan mengendarai singgasananya di atas angin dengan burung- 
burung menaunginya. Jin dan manusia sebagai tentaranya berbaris 
menyertainya. Lalu mereka melewati seorang ahli ibadah. Kemudian ahli 
ibadah itu mengucapkan Subhaanallah karena takjub dengan kebesaran 
kerajaan beliau. Mendengar ucapan tersebut, Nabi Sulaiman Alaihis salam 
berkata, “Ucapan Subhaanallah di dalam catatan amal seorang beriman, lebih 
baik daripada kerajaan Sulaiman bin Daud, karena kerajaan ini akan hancur, 
sedangkan pahala membaca Subhaanallah akan kekal selama-lamanya.” 


Hadits Ke-11 


a Sala 4, ag.‏ 4 سس وى 
عن ي سکام رضي الله عَنْهُ Jadul ed‏ لعي ملأل نوصل الل ایو 


GEN aks‏ حدم کن AG‏ ف اليا lagas KA ai AS) JAS‏ الله 
ANGIN Aa‏ اليو KAS‏ 
مجيع الزوائن والحا A‏ اسفن راي لور E‏ 
حبان والحاكم عن أ سل وبرواية أحمن عن أي أمأمة ورقم له بالحسن . وذكره في مجمع الزوائں برواية ثوبآن وأ أبى سلى راعي yen‏ 

AN mhn Haa‏ ات لیوو لم يسم وصحح بع طرقها» 


8 


A‏ أحمل فى مسدرة ورجاله ثقا ت کما في 


558 kitab Fadhilah Dzikir 


Dari Sayyidina Abu Salaam Radhiyallahu “anhu, hamba sahaya Baginda 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam yang telah beliau merdekakan, 
sesungguhnya Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 
: “Wah! Wah! Betapa berat lima perkara ini dalam timbangan, yaitu Laa 
ilaahailallah, Allahu Akbar, Subhaanallah, Alhamdulillah, dan seorang anak 
shalih yang meninggai dunia sedangkan ayahnya yang muslim (begitu juga 
ibunya) sabar dan mengharap pahala.” (H.R. Ahmad, dari Kitab Majma'uz 
Zawaid) 


Faidah 

Kandungan hadits di atas juga telah banyak diriwayatkan oleh shahabat- 
shahabat yang lain. Ucapan “Wah! Wah!' menunjukkan rasa sangat senang, 
yaitu menunjukkan kegembiraan Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam. 
“Bagi orang yang mengaku mencintai Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam 
hendaknya sanggup berkorban demi lima perkara yang disampaikan oleh 
beliau dengan penuh kegembiraan. Inilah cara menghargai dan menyambut 
kegembiraan Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam. 


Hadits Ke-12 

ڪن ميان ُن يسار عن وجل هن Ga AN AI‏ الم ليه aies‏ قال: قال توح 
Kendedes‏ اي لكي كنت عار Kea‏ 
يك به كشا ماو ساح Isa‏ لولج كل الوأ Sa Judi‏ 


GAN‏ السّلوَاتٍ Sit‏ ض ai SEP‏ وأوْصِيْكَ 
Puja ata‏ وبح Kun Sesak BALAK A‏ 
a Sat GEA SÊG ké KAS GE nag Pie KÊN oS;‏ 


٠ Aun pan sakai 4 a ka‏ (رواة النساق واللفظ له واليرّار والحآكم من حدیٹ عبد الله بن 
MAA ana‏ تق م فى بیان التهليل حريث عبرالله بن عمرو مرفوعا وق تقرّم فيه أيضاما فى الباب 
NA SE en EE‏ 
ES AAA‏ ااي امرك أن saga RE‏ ببح الحأ 
وأخرج احمل وابن مردويه عن ابن عبر مرفوعا أن نو حالما حضرته الو فا قال Pena Pa PAS‏ 
CNN Oi 553‏ 
Dari Syaikh Sulaiman bin Yasar Rahmatullah “alaih, dari seorang Shahabat‏ 
Anshar, sesungguhnya Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam bersabda,‏ 
“Nabi Nuh Alaihis salam berkata kepada putranya, ‘Sungguh aku berwasiat‏ 
kepadamu dan aku akan meringkasnya agar kamu tidak lupa. Aku wasiatkan‏ 


kepadamu dua hal, dan aku melarangmu dua hal. Dua hal yang aku wasiatkan 
ialah perkara yang sangat disukai Allah Subhaanahu wata'ala, dan makhluk 


Keutamaan Kalimah Tassikat 9 


Allah Subhaanahu wata'ala yang shalih pun menyukainya. Keduanya sangat 
cepat diterima oleh Allah Subhaanahu wata'ala. Yang pertama yaitu, Laa 
ilaaha illallah. Sesungguhnya jika langit dan bumi dijadikan satu lingkaran, 
maka kalimah ini akan menghancurkannya tanpa tersisa. Jika langit dan bumi 
diletakkan di sebelah timbangan, kemudian kalimah ini diletakkan di sisi 
timbangan yang lain, maka kalimah ini akan lebih berat. Yang kedua yaitu, 
Subhaanallahi wabi hamdihi. Sesungguhnya keduanya adalah ibadah seluruh 
makhluk, dan dengan keberkahannya, seluruh makhluk diberi rezeki. Tidak ada 
satu pun makhluk yang tidak bertasbih, tetapi kamu tidak memahami tasbih 
mereka. Sesungguhnya Allah Maha Santun lagi Maha Pengampun. Sedangkan 
dua hal yang aku larang adalah syirik dan takabur. Keduanya akan 


, menghalangi dirimu dari (rahmat) Allah Subhaanahu wata'ala dan juga dari 


makhluk-makhluk yang shalih.” (H.R. Nasa'i, dari Kitab At-Targhib) 


Faidah 

Kandungan isi hadits di atas telah disebutkan ketika menjelaskan tentang 
keutamaan Laa ilaaha illallah. Sedangkan tentang Tasbih juga sudah 
disebutkan dalam beberapa ayat Al-Ouran, di antaranya ialah: 


او ووو PANG‏ و 
وان من شي OMA‏ 
; 


“Dan tidak ada sesuatu pun kecuali bertasbih dengan memuji-Nya.”. 
(Q.S. Al-Israa': 44) 


Dalam beberapa hadits disebutkan bahwa pada malam Mi'raj, Baginda 
Nabi Shallallahu “alaihi wasallam mendengar suara tasbihnya langit. Suatu 
ketika Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam melewati suatu jamaah yang 
telah menjadikan kuda dan unta mereka sebagai tempat duduk. Beliau 
bersabda, “Janganlah kalian jadikan kuda dan unta kalian sebagai mimbardan 
kursi. Karena banyak hewan tunggangan yang lebih baik daripada 
penunggangnya. Hewan-hewan tunggangan itu lebih banyak berdzikir 
daripada penunggangnya.” Sayyidina Ibnu Abbas Radhiyallahu ‘anhuma 
meriwayatkan bahwa tumbuh-tumbuhan pun bertasbih dan pemiliknya akan 
mendapat pahalanya. 


Suatu ketika, dihidangkan kepada Baginda Nabi Shallallahu. @Waihi 
wasallam semangkok tsarid (daging campur roti dengan kuah). Beliau 
bersabda, “Makanan ini sedang bertasbih.” Seseorang bertanya, “Apakah 
engkau memahami tasbihnya?” Beliau menjawab, “Ya, aku memahaminya.” 
Lalu, beliau menyuruh tsarid itu didekatkan kepada seseorang. Orang itu pun 
mendengar tasbih tsarid tadi. Kemudian didekatkan kepada orang ketiga, ia 
pun mendengar tasbih tersebut. Kemudian ada yang berkata kepada Baginda 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam agar memperdengarkan ucapan tasbih 
roti itu kepada semua yang hadir. Tetapi beliau bersabda, “Jika di antara 
mereka ada orang yang tidak mendengar tasbih itu, maka orang-orang akan 
menuduhnya sebagai pendosa.” 


Sebenarnya kejadian ini berhubungan dengan kasyaf. Para nabi Alaihimus 
salam telah mendapat derajat kesempurnaan dalam hal kasyaf, dan memang 


P 


560 kitab Fadhilah Dzikir 


sudah semestinya. Karena para shahabat Radhiyallahu 'anhum selalu dekat 
dan akrab dengan Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam, sebagian 
mereka ada yang telah mencapai derajat ini. Banyak kejadian yang 
membuktikannya. Para ahli tasawwuf, karena sering berlatih mujahadah, 
kadangkala mereka berhasil mencapai derajat ini sehingga mereka bisa 
mendengar tasbih atau pembicaraan hewan dan benda-benda mati. Namun, 
sebagian ulama dan para masyaikh berkata bahwa hal itu tidak dapat dijadikan 
bukti kesempurnaan seseorang. Maksudnya, hal itu bukan merupakan bukti 
bahwa seseorang itu sudah dekat dengan Allah Subhaanahu wata'ala. 
Barangsiapa yang sanggup bermujahadah tentu akan mencapai hasil seperti 
itu (kasyaf), baik ia sudah dekat dengan Allah Subhaanahu wata'ala atau 
belum. Oleh sebab itu, para ulama berpendapat bahwa masalah ini bukan 
masalah yang sangat penting, bahkan bisa berbahaya bagi para pemula. 
Karena hal itu dapat menimbulkan semangat keduniaan yang menghambat 
kemajuan ruhani mereka. 


Saya mengetahui dari sebagian khadim Syaikh Khalil Ahmad Rahmatullah 
“alaih bahwa saat dia melihat beberapa muridnya yang hampir mencapai 
derajat ini (kasyaf), ia segera menghentikan segala kesibukan dzikir mereka 
selama beberapa hari, karena khawatir hal itu akan menghambat mereka dari 
mencapai derajat ruhani yang lebih tinggi. Juga dikhawatirkan mereka akan 

: mengetahui dosa-dosa orang lain, sehingga akan mengotori hati mereka. 
'Allamah Sya'rani Rahmatullah “alaih menulis dalam Kitab Mizanul Kubra 
bahwa Imam Abu Hanifah Rahmatullah “alaih jika melihat orang yang sedang 
berwudhu, Dia mengetahui dosa-dosa yang berguguran dari air wudhu 
tersebut. Bahkan Dia mengetahui apakah hal itu dari dosa kecil atau dosa 
besar, makruh atau khilaful aula (bukan yang terbaik). Dia mengetahuinya 
dengan jelas sebagaimana benda-benda biasa terlihat oleh mata, sehingga 
suatu ketika di tempat wudhu Masjid Agung Kuffah, ada seorang pemuda yang 
sedang berwudhu. Setelah Dia melihat air wudhu pemuda itu, diam-diam Dia 
menasihati pemuda itu, “Wahai anak muda, bertaubatlah dari dosa 
mendurhakai orang tua.” Anak muda itu pun bertaubat. 


Imam Abu Hanifah Rahmatullah juga melihat seseorang, kemudian 
menasihatinya, “Wahai pemuda, bertaubatlah dari zina, karena zina itu 
merupakan aib yang sangat buruk.” Maka bertaubatlah orang itu. Dia juga 
pernah menasihati seseorang agar bertaubat dari mabuk-mabukan, dan orang 
itu pun bertaubat. Akhirnya, Imam Abu Hanifah Rahmatullah “alaih berdoa, 
“Ya Allah hilangkan dariku kemampuan kasyaf ini karena aku tidak ingin 
mengetahui keburukan-keburukan orang lain.” Lalu, Allah Subhaanahu 
wata'ala mengabulkan doanya, sehingga kemampuan itu hilang darinya. 
Karena peristiwa inilah, maka Imam Abu Hanifah Rahmatullah “alaih ketika itu 
berfatwa bahwa air musta'mal tidak suci. Sebab, berdasarkan penglihatannya, 
bahwa air musta'mal itu kotor dan busuk, maka bagaimana mungkin dapat 
mensucikan? Namun, setelah kemampuan kasyaf tadi hilang, fatwanya yang 
menyatakan bahwa air musta'mal itu tidak suci pun dihapusnya. 


Keutamaan Kalimah Tasbihat 561 


Ada kisah tentang salah seorang Khadim Syaikh Abdurahim Raipuri 
Rahmatullah “alaih yang berhari-hari tidak dapat istinja” karena di setiap 
tempat ia melihat ada nur. Masih ada ribuan kisah seperti itu yang tidak bisa 
dipungkiri. Ahli-ahli kasyaf dapat melihat sesuatu menurut derajat kasyaf 
mereka masing-masing. 


Hadits Ke-13 , 
وو لطر يه‎ entar و‎ 13 a SI 
AA sessi Aa saa NGGEN َنام انی رضي‎ 
hai قال سبحي ي الله اة‎ i ata yng SS biss گر‎ 


(IR الله هتح‎ Gu seka) من ول‎ kasah اة رَو‎ Lu 
FEB GA Ja AE تخ إن‎ lang an اة رس‎ Oya 


ata 0 Pn E Pa 3 م يه وج تاي ودج كه‎ a; -i 
Gah بحن‎ Iaa مك كي نه‎ E a IN 
Pi to 2 ai 25 20 ر‎ PE 0 22 م9‎ 
CA NE ا‎ GEN مَل‎ A LA بن‎ guis 


id‏ (رواة أحين بإسناد حسن واللفظ له والنساقٌ ولم Jia‏ فلي آخر ie‏ بتمامه وا بن أي الرني) فجعل ثواب الرقاب فى 
التحمين والفرس فى التسبیح وا بن ماجه بمعنأه باختصار والطبرانین الكبير بنحو أحمس ولم يقل أحسبه وق الأوسط بأسناد حسن بمعتأة Ng‏ 
فى الترغيب بأختصار قلت رواه الحا كم بمعناهومرححه وعزاهى الجا مع الصغير إلى أحمس والطبراني والح كم ورقم kera ja Serena‏ 
الزواس بطرق وقال أسانيدهم حسنة وف الترغيب أيضا عن أي أمامة مرفوعا بنحو حديث البأب مخاتصرا وقال isalas Galal‏ 
الصحيح خلا سليم بن عثمآن الفوزي يكشف حاله فإنه لایحضرن الان فيه جر حولاعدالة اهو الباب عن سل یاز Gak‏ 
78 رون الله أن FE IE ala‏ الحديث مختصراوفيه لفكي aah‏ عفرا را NYATA‏ لی شرا قال المدز ري رواد 
الطبرا:ورواتهمحتج يهم فى الصحيح alan ea‏ عن عمرو ابن شعيب عن أيه عن جردم ر فوعا بلفظ asi NGA a NGA A‏ 


لعش يكن ea BE‏ الحديث وجعل فيه التحميد” »کمن حمل على مائة فرس والتهلي لكمن أعتق مائ رقبة من ول إسماعيل ذكره 
في المشكةبرواية الترمزي وقال حسسغريب) 

Dari Sayyidatina Ummu Hani’ Radhiyallahu ‘anha, ia berkata, “Suatu ketika, 
lewatlah Baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di hadapanku. Lalu, 
aku berkata, “Ya Rasulullah, aku sudah tua dan sangat lemah. Beritahukanlah 
kepadaku sebuah amalan yang dapat aku kerjakan sambil duduk.” Beliau 
bersabda, “Bacalah Subhaanallah 100 kali, bacaan itu pahalanya sama 
dengan memerdekakan 100 orang hamba sahaya dari keturunan Ismail. 
Bacalah Alhamdulillah 100 kali, sesungguhnya bacaan itu pahalanya sama 
dengan menyedekahkan 100 ekor kuda yang berpelana serta bertali kekang 
yang disedekahkan di jalan Allah. Bacalah Allahu Akbar 100 kali, 
sesungguhnya bacaan itu pahalanya sama dengan menyembelih 100 ekor 
untd untuk kurban yang diterima di sisi Allah. Bacalah Laa ilaahaillallah 100 
kali.” Syaikh Abu Khalf Rahmatullah “alaih berkata, “Aku menduga bahwa 
beliau bersabda, “Pahalanya akan memenuhi antara langit dun bumi, dan 
tidak ada yang melebihi pahala amalmu kecuali orang yang beramal 


$ 
4 
1 
4 


e 


562 Kitab Fadhilak Dzikir 2 


sepertimu.” (H.R. Ahmad, dari Kitab At-Targhib) 


Sayyidatina Salma Radhiyallahu ‘anha, istri Sayyidina Abu Rafi Radhiyallahu 
“anhu, bertanya kepada Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam, “Ya 
Rasulullah, beritahukanlah kepadaku sebuah wirid yang ringan dan jangan 
terlalu panjang.” Beliau bersabda, “Bacalah Allahu Akbar 10 kali, maka Allah 
akan berfirman, “Ini untuk-Ku.' Kemudian bacalah Subhaanallah 10 kali, maka 
Allah akan berfirman, “Ini untuk-Ku.' Bacalah Allahummagfhfirli 10 kali, maka 
Allah akan berfirman 10 kali, Aku mengampunimu.” 


Faidah 

Betapa ringan dan mudahnya amalan yang diajarkan oleh Baginda Nabi 
Shallallahu “alaihi wasallam, terutama bagi orang-orang yang lemah dan tua, 
khususnya kaum wanita. Ringan dan mudah karena tanpa perlu bersusah 
payah dalam mengerjakannya dan tidak perlu berjalan ke sana-kemari, namun 
betapa besar janji pahala di dalamnya. Sungguh malang orang yang tidak mau 
mengamalkannya. Sayyidatina Ummu Sulaim Radhiyallahu “anha berkata, 
“Aku bertanya kepada Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam, Ya 
Rasulullah, ajarkanlah sesuatu yang dengannya aku bisa berdoa dalam 
shalat.” Beliau menjawab, “Bacalah Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar 
sepuluh kali dalam shalat. Lalu, berdoalah sesukamu setelahnya.” Dalam 
hadits yang lain beliau bersabda, “Setelah membaca Subhanallah, 


Alhamdulillah, Allahu Akbar, berdoalah sesukamu, maka Allah Subhaanahu 


wata'ala akan berfirman, “Ya, ya (Aku telah mengabulkan doamu).” 


Betapa mudah dan ringannya kalimah-kalimah ini didzikirkan. Untuk 
menghapalnya pun tidak memerlukan banyak usaha. Kadangkala kita 
menghabiskan waktu seharian penuh untuk berbicara sia-sia. Dalam kesibukan 
kita di toko atau di sawah, jika kita menyibukkan lidah dengan tasbih, maka 
selain mendapatkan kekayaan dunia, Juga akan menghasilkan kekayaan 
akhirat. 


Hadits Ke-14 


a TAS He py b‏ ا 
MA e Sá‏ ا عله Ki sus PAN‏ 


Pa 
g 7 ge T 


2 DA مو , 4 دو‎ P 
Nak Ban Vika wis جنا من‎ Gia jáá pa Al مِنْ‎ Aa وهو‎ 


sa 15695 55 0 NY Lg ugi Ki Soig 1 
A 4 
Z z 


Keutamaan Kalimah Tasbihat 3 


z z 
004 Pant ARA موده جه د‎ AL ]ام‎ ani عدي ده‎ NAN NAN 5 ساد‎ > 
Penjuru asus 
z z P Pa z 

AAA‏ ا aA TA PA RA BA‏ رع > وا 

SAN KB LAS KA ALA 

z 2 z 

000000000 PR d gr A وو‎ 72 sg 5 Sap 389 NAH عه وه‎ 

SIB Ga Ka Ik عَقَرت لهم‎ SAH ORA ERE 
20 A 


مِنْهُمْ Zee sg KET AN aa RR, K‏ . «رواة البخاري ومسلم والبيهقي فى الأسباء 

GEL NG والصفأ تكن‎ 
Dari Sayyidina Abu Hurairah Radhiyallahu “anhu, Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Sesungguhnya Allah Subhaanahu 
wata'ala memiliki satu (jamaah) malaikat yang selalu berkeliling di jalan-jalan 
untuk mencari ahli dzikir. Jika mereka mendapatkan orang-orang yang 
berdzikir kepada Allah Subhaanahu wata'ala, mereka akan memanggil yang 
lain, 'Kemarilah! Inilah yang kalian cari!” Maka mereka akan mengerumuni 
orang-orang yang berdzikir tersebut dengan sayap-sayapnya hingga ke langit. 
Jika majelis dzikir itu selesai, mereka naik ke langit, lalu akan ditanya oleh 
Allah Subhaare hu wata'ala, padahal Dia Maha Mengetahui, “Dari manakah 
kalian datang?” Mereka menjawab, “Kami datang dari hamba-hamba-Mu yang 
sibuk dengan bertasbih, bertahmid, dan -bertakbir kepada-Mu.' Lalu, Allah 
Subhaanahu wata'ala bertanya, “Apakah mereka sudah melihat-Ku?' Mereka 
menjawab, “Belum!” Allah Subhaanahu wata'ala berfirman, “Bagaimanakah 
Jika mereka melihat-Ku?' Mereka menjawab, Jika mereka melihat-Mu, mereka 
akan lebih giat beribadah kepada-Mu, lebih giat memuji-Mu, dan lebih banyak 
bertasbih kepada-Mu.' Allah Subhaanahu wata'ala bertanya, “Apa yang 
mereka inginkan?” Jawab malaikat, ‘Mereka menginginkan surga.” Allah 
Subhaanahu wata'ala bertanya, “Apakah mereka sudah melihatnya?” Jawab 
malaikat, ‘Belum! mereka belum melihatnya.” Allah Subhaanahu wata'ala 
berfirman, “Bagaimana seandainya mereka melihatnya?” Malaikat berkata, 
Jika mereka melihatnya, tentu mereka akan lebih merindukan dan lebih 
bersemangat lagi untuk mendapatkannya.” Allah Subhaanahu wata'ala 
bertanya, “Dari apakah mereka minta perlindungan?” Malaikat menjawab, 
‘Mereka minta perlindungan dari neraka.” Allah Subhaanahu wata'ala 
bertanya, “Apakah mereka pernah melihat neraka?” Jawab malaikat, Mereka 
belum melihatnya.' Allah Subhaanahu wata'ala bertanya, “Bagaimana jika 
mereka melihatnya?’ Jawab malaikat, Jika mereka melihatnya, tentu mereka 
akan lebih takut dan lebih menjauhkan diri darinya.” Lalu, Allah Subhaanahu 
wata'ala berfirman, 'Baiklah, kalian menjadi saksi, sesungguhnya Aku telah 
mengampuni dosa-dosa mereka.” Lalu, salah satu malaikat berkata, “Ya Allah, 
ada seorang yang bukan termasuk mereka. la hadir untuk keperluan lain." 
Allah Subhaanahu wata'ala berfirman, “Mereka adalah jamaah yang begitu 
berkahnya, sehingga siapa pun yang duduk bersama mereka, dia tidak akan 
malang (yakni dia pun diampuni).” (H.R. Bukhari dan Muslim, dari Kitab Durrul 
Mantsur dan Misykat) 


564 kitab Fadhilah Dzikir 


Faidah 

Hadits-hadits serupa telah banyak diriwayatkan, yaitu tentang jamaah 
malaikat yang senantiasa mencari majelis dzikir atau ahli dzikir. Jika majelis itu 
ditemukan, para malaikat akan duduk mendengarkannya. Hal ini sudah banyak 
dijelaskan dalam bab pertama. Dalam Hadits Ke-8 juga dijelaskan mengapa 
Allah Subhaanahu wata'ala membanggakan orang yang selalu berdzikir di 
depan majelis para malaikat. 


Pertanyaan malaikat kepada Allah Subhaanahu wata'ala tentang 
seseorang yang datang ke majelis dzikir untuk keperluan yang lain adalah 
untuk menyampaikan peristiwa apa adanya. Sebab, pada waktu itu para 
malaikat dijadikan saksi oleh Allah Subhaanahu wata'ala atas hamba- 
hamba-Nya yang sedang sibuk dalam dzikir. Oleh karena itu, menyampaikan 
peristiwa apa adanya itu sangat penting, bukan sebagai bantahan. (Kemudian 
Allah Subhaanahu wata'ala menjelaskan) bahwa karena kasih sayang Allah 
Subhaanahu wata'ala, dengan keberkahan orang-orang yang berdzikir, maka 
orang yang duduk bersama mereka untuk keperluan yang lain pun juga 
diampuni oleh Allah Subhaanahu wata'ala. Allah Subhaanahu wata'ala 
berfirman: 

93 nee سر وار‎ aa Pa 

CBN AN اة‎ ASN AT PNG 

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah 
kamu bersama orang-orang yang benar.” (O.S. At-Taubah: 119) 


Para ahli tasawwuf berkata, “Maksud ayat di atas ialah hendaklah kamu 
bersama-sama dengan Allah Subhaanahu wata'ala. Jika tidak bisa, hendaklah 
bersama-sama dengan orang-orang yang selalu bersama Allah Subhaanahu 
wata'ala.” Maksud “bersama Allah Subhaanahu wata'ala' adalah seperti yang 
tertera dalam Hadits Oudsi yang diriwayatkan Imam Bukhari Rahmatullah 
“alaih yang isinya, “Jika hamba-Ku mendekati-Ku dengan amalan-amalan 
sunnah terus-menerus, maka Aku akan mencintainya. Jika Aku sudah 
mencintainya, maka Aku menjadi telinganya yang dengannya ia mendengar, 
Aku menjadi matanya yang dengannya ia melihat, Aku menjadi tangannya 
yang dengannya ia berbuat, dan Aku menjadi kakinya yang dengannya ia 
berjalan. Jika ia meminta kepada-Ku, niscaya Aku akan memberinya.” Maksud 
kalimat “menjadi tangan dan kakinya' ialah semua amal perbuatannya diridhai 
Allah Subhaanahu wata'ala dan seluruh amalnya tidak ada yang bertentangan 
dengan ridha Allah Subhaanahu wata'ala. 


Sangat banyak kisah para ahli tasawwuf mengenai hal ini yang tertulis di 
dalam kitab-kitab tarikh, yang tidak dapat dipungkiri kebenarannya. Dalam 
Kitab Nuzhatul Basatin yang terkenal, banyak ditulis kisah-kisah seperti ini. 
Syaikh Abu Bakar Kattani Rahmatullah “alaih bercerita bahwa suatu ketika ia 
pergi haji, dan di Makkah Al-Mukarramah telah berkumpul para ahli sufi. Yang 
termuda di antara mereka adalah Syaikh Junaid Baghdadi Rahmatullah “alaih. 
Kemudian mereka mulai membahas mengenai siapakah orang yang mencintai 
Allah Subhaanahu wata'ala itu. Mereka menyatakan ini dan itu, sedangkan 


Keutamaan Kalimah Tasbihat 5 


Syaikh Junaid Baghdad: ..ahmatullah “alaih hanya berdiam diri. Lalu, seseorang 
bertanya kepadanya, “Coba, silakan kamu bicara!” Kemudian Syaikh Junaid 
Rahmatullah “alaih menundukkan kepalanya sambil menangis dan berkata, 
“Orang yang mencintai Allah Subhaanahu wata'ala adalah orang yang 
menghilangkan keinginan dirinya dan selalu berdzikir kepada-Nya. Ia selalu 
menunaikan hak-hak Allah Subhaanahu wata'ala dan hatinya selalu 
bertawajjuh kepada Allah Subhaanahu wata'ala. Hatinya terbakar dengan nur 
keagungan Ilahi. Baginya, berdzikir kepada Allah Subhaanahu wata'ala 
bagaikan segelas khamr yang membuatnya mabuk sehingga lupa segala- 
galanya selain Allah Subhaanahu wata'ala. Jika ia berbicara, maka ucapannya 
adalah Kalamullah, seolah-olah Allah Subhaanahu wata'ala yang berbicara 
melalui lidahnya. Jika ia bergerak, ia bergerak dengan perintah Allah 
Subhaanahu wata'ala. Jika ia mendapat ketenangan, itu didapatinya hanya 
dengan Allah Subhaanahu wata'ala. Jika seseorang keadaannya seperti itu, 
maka makan, minum, tidur, bangun, dan bekerjanya pun karena ridha Allah 
Subhaanahu wata'ala, bukan karena kebiasaan atau karena takut akan ejekan 
dan celaan manusia.” 


Syaikh Sa'id bin Musayyib Rahmatullah “alaih adalah seorang tabi'in ahli 
hadits yang terkenal. Seorang yang bernama Syaikh Abdullah bin Wada'ah 
Rahmatullah “alaih sering hadir di majelisnya. Suatu ketika, selama beberapa 
hari ia tidak hadir di majelis tersebut. Lalu, suatu hari, ia datang kembali. 
Syaikh Sa'id Rahmatullah “alaih bertanya, “Kemana saja engkau selama ini?” 
Jawabnya, “Istri saya meninggal dunia, sehingga kami sibuk.” Dia bertanya lagi, 
“Mengapa engkau tidak memberitahu kami agar kami dapat menyertai shalat 
jenazahnya?” Ketika Abdullah Rahmatullah “alaih akan beranjak pergi, Syaikh 
Sa'id Rahmatullah “alaih berkata, “Sebaiknya engkau menikah lagi.” Sahut 
Abdullah Rahmatullah “alaih, “Siapakah yang bersedia menikahkan putrinya 
dengan orang yang tidak berharga seperti saya ini?” Jawab Syaikh Sa'id bin 
Musayyib Rahmatullah ‘alaih, “Aku akan menikahkanmu dengan putriku!” 
Lalu, ia langsung membacakan khutbah nikah dengan mahar yang ringan, yaitu 
delapan atau sepuluh ana (pecahan mata uang Rupee). (Mahar sejumlah itu 
dibolehkan menurut fatwa Imam-imam madzhab. Sedangkan menurut Imam 
Abu Hanifah Rahmatullah “alaih, mahar tidak boleh kurang dari sepuluh 
Dirham). 

Selanjutnya Syaikh Abdullah Rahmatullah “alaih bercerita, “Setelah 
pernikahan itu, aku berdiri senang. Hanya Allah Subhaanahu wata'ala Yang 
Maha Tahu bagaimana kebahagiaanku dengan pernikahan ini. Perasaanku 
sangat bahagia. Lalu, terpikir olehku, kepada siapakah aku harus berhutang 
untuk persiapan membawa istriku ke rumah. Apa yang harus aku lakukan? Aku 
terus memikirkannya hingga tiba waktu sore. Aku berbuka puasa dan setelah 
Shalat Maghrib, aku pulang ke rumah. Kunyalakan lampu dan kulihat ada 
sekerat roti dan minyak zaitun tersedia di meja. Aku pun memakannya. Tak 
lama kemudian, seseorang mengetuk pintu, maka aku bertanya, “Siapa yang 
mengetuk pintu?” Orang itu menjawab, “Sa'id!” Aku bertanya-tanya dalam hati, 
“Sa'id yang mana?” Aku sama sekali tidak menyangka orang itu adalah Syaikh 


566 Kitab Fadhilah Dzikir i 


Sa'id bin Musayyib Rahmatullah “alaih. Aku tahu, sudah 40 tahun Syaikh Sa'id 
bin Musayyib Rahmatullah “alaih tidak pernah pergi kemana-mana kecuali ke 
masjid. Setelah aku keluar, kulihat Syaikh Sa'id bin Musayyib Rahmatullah 
“alaih berdiri di depan pintu. Aku berkata, "Mengapa Tuan tidak memanggil 
saya saja?” Tidak! Akulah yang sepatutnya datang, jawabnya. Aku bertanya, 
'Nasihat apakah yang akan Tuan berikan kepada saya?” la menjawab, “Aku 
menyadari bahwa engkau sudah menikah, maka tidaklah patut jika engkau 
tidur malam hari seorang diri. Maka aku datang membawa istrimu kemari. 
Sambil berkata demikian, ia mengantarkan putrinya ke dalam rumahku dan ia 
sendiri langsung menutup pintu dan pergi. Wanita itu terjatuh karena sangat 
malu. Pintu segera aku tutup, kemudian kupindahkan roti dan minyak zaitun 
yang terhidang di depan lampu agar ia tidak melihatnya. Lalu, aku naik ke atap: 
rumah dan menyerukan pernikahanku kepada para tetangga, sehingga mereka 
pun berkumpul. 


Aku sampaikan kepada mereka, “Syaikh Sa'id bin Musayyib telah 
menikahkan putrinya denganku. Dia sendiri yang mengantarkan putrinya 
kepadaku.” Mereka takjub dan bertanya, ‘Benarkah istrimu sekarang berada di 
rumahmu? “Ya,” sahutku. Mereka pun mulai menyebarkan kabar ini sehingga 
terdengar oleh ibuku. Ibuku datang dan berkata, Jangan kamu sentuh istrimu 
selama tiga hari. Jika kamu menyentuhnya, aku tidak mau melihatmu lagi.” 
Dalam waktu tiga hari itu, aku membuat berbagai persiapan. Setelah tiga hari, 
barulah aku melihatnya. Ternyata ia sangat cantik, hapal Al-Qur'an, banyak 
memahami sunnah-sunnah Baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan 
sangat memahami hak suami. Kemudian, selama sebulan Syaikh Sa'id bin 
Musayyib Rahmatullah “alaih tidak menemuiku lagi dan aku pun tidak 
mendatangi majelisnya. 


Setelah sebulan lamanya, aku hadir kembali ke majelisnya. Aku memberi 
salam kepadanya. Setelah orang-orang bubar, ia bertanya kepadaku, 
‘Bagaimana menurutmu mengenai dirinya (putriku)? Jawabku, ‘Sungguh 
sangat baik, membuat kawan bertambah senang dan membuat musuh iri hati.” 
Lalu, ia berkata, Jika engkau melihat sesuatu yang tidak baik pada dirinya, 
kamu boleh mendidiknya dengan rotan.' Setelah aku pulang, datanglah utusan 
Syaik Sa'id ke rumahku untuk memberiku uang 20.000 dirham (kurang lebih 
5000 Rupee India pada tahun 1940 M). Padahal, putri Syaikh Sa'id tersebut 
pernah dipinang oleh Raja Abdul Malik bin Marwan untuk dikawinkan dengan 
putra mahkotanya, yaitu Walid. Tetapi, Syaikh Sa'id bin Musayyib Rahmatullah 
'alaih menolaknya dengan berbagai alasan, sehingga membuat marah Abdul 
Malik. Akhirnya, dengan tipu daya Sang Raja, pada musim dingin Syaikh Sa'id 
Rahmatullah “alaih dihukum cambuk seratus kali dan disiram air satu 
gentong.” 


Hadits Ke-15 


ڪن SB IN‏ رضي bah VE KREE AN‏ 035 اللو He‏ الله هليه وَسَلّمَ Dika‏ مَنْ قال 


Keutamaan Kalimah Tast:nat 567 
PPA AA Et E. 4 NARA GP IYE 2 ا روم‎ 
ان‎ ses En بكي عر‎ Sa || YG ah Ad; del Esa 
1 - MAN rte 2 1 1G 
ڪمن حو انو‎ ERA GL GE سط‎ AN dayan ڪل‎ 
A 
& £ 


lar toni )ا عمد‎ GaL, We لو‎ TERES, sa 
akal sa JAAN A GG Naas aba Ga بهت‎ ang Agak REENE 


ba ENEE NEEE Ad 254‏ جالھمار جال الصحی KANG‏ اقلت أخرجهأبو 
z7 2m.‏ 
داوديرون ذكر Gee‏ 


Dari Sayyidina Ibnu Umar Radhiyallahu “anhuma berkata, “Aku mendengar 
Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Barangsiapa 
membaca Subhaanallah, Alhamdulillah, Laa ilaaha illallah, Allahu Akbar, maka 
setiap huruf akan dibalas dengan sepuluh kebaikan baginya. Barangsiapa 
membela orang yang bersalah dalam suatu perselisihan, maka ia tidak henti- 
hentinya di'dalam murka Allah Subhaanahu wata'ala sebelum ia bertaubat 
darinya. Barangsiapa meminta supaya hukuman Allah Subhaanahu wata'ala 
tidak dijatuhkan kepada orang yang melanggar batasan-batasan agama, 
maka ia telah menentang Allah Subhaanahu wata'ala. Barangsiapa menfitnah 
seorang muslim laki-laki atau wanita, maka ia akan dipenjara dalam 
Radghatul Khabal pada Hari Kiamat, sehingga ia menarik kembali fitnah 
tersebut. Padahal bagaimana ia dapat menarik kembali?” (H.R. Thabarani, dari 
Kitab Al-Kabir) 


Faidah 

Sudah menjadi kebiasaan buruk kita untuk membela perkara yang salah. 
Kadangkala kita sudah mengetahui bahwa kita berada di pihak yang salah, 
namun karena hubungan keluarga atau karena kehendak golongan, maka kita 
masuk ke dalam murka, kemarahan, dan teguran keras Allah Subhaanahu 
wata'ala. Murka, kemarahan, dan teguran keras Allah Subhaanahu wata'ala 
dianggap bukan apa-apa dibandingkan dengan masalah keluarga dan 
golongan. Kita tidak berani mengingatkan mereka yang salah. Jangankan 
memperingatkan, kita malah membantu yang salah. Jika ada orang lain yang 
menuntutnya, kita akan melawannya. Mungkin di antara kawan-kawan kita 
ada pencuri, penzhalim, dan sebagainya, tetapi kita justru mendukung dan 
membantu mereka. 


Inikah kehendak iman kita? Inikah ajaran agama kita? Dengan inikah kita 
membanggakan keislaman kita? Bukankah kita sendiri yang menjatuhkan 
nama baik Islam di hadapan non muslim? Bukankah kita telah menghinakan 
diri kita dalam pandangan Allah Subhaanahu wata'ala? Sebuah hadits 
menyebutkan, “Barangsiapa yang mengajak kepada Ashabiyah atau 
bertengkar karena golongan, maka ia bukanlah golongan kami.” Dalam sabda 
beliau yang lain disebutkan, “Maksud Ashabiyah adalah membela golongannya 
dalam kezhaliman.” 


Radghatul Khabal adalah sebuah lembah di neraka, yaitu tempat 
pembuangan isi perut, darah, dan nanah para ahli neraka. Betapa kotor dan 


3 


568 Kitab Fadhilah Dzikir Hi 
menjijikkan tempat itu. Para penghuni lembah ini adalah mereka yang 
memfitnah sesama muslim. Pada saat ini, betapa mudah dan biasa kita 
membicarakan keburukan orang lain. Kelak, ketika seluruh pembicaraan lisan 
harus dipertanggungjawabkan, dan yang diterima hanya ucapan yang sah dan 
sesuai dengan syara’, — bukan seperti di dunia ini, kita bisa bersilat lidah, 
berdusta, dan berkata bohong, sehingga orang lain terdiam — pada saat 
itulah, baru mata kita akan terbelalak dan mengetahui apa yang telah kita 
katakan dan bagaimana akibatnya. 


Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Ada sebagian 
orang yang lidahnya mengatakan suatu ucapan dan mereka tidak 
mempedulikan ucapannya. Namun, karena ucapannya itu, mereka 
dilemparkan ke neraka.” Hadits lain menyebutkan, “Ada sebagian orang yang 
mengucapkan sesuatu agar orang lain tertawa, dan karenanya ia akan 
dilemparkan ke dalam neraka, sejauh antara langit dan bumi.” Selanjutnya 
beliau bersabda, “Akibat dari lidah yang terpeleset lebih parah daripada akibat 
kaki yang terpeleset.” Hadits lain juga menyebutkan, “Barangsiapa membuka 
aib orang lain karena suatu dosa, maka Allah Subhaanahu wata'ala akan 
menjerumuskannya ke dalam dosa tersebut sebelum ia meninggal dunia.” 
Imam Ahmad Rahmatullah “alaih berkata, “Yang dimaksud dosa dalam hadits 
di atas ialah dosa yang pelakunya sudah bertaubat dari dosa tersebut.” 


Diriwayatkan bahwa Sayyidina Abu Bakar Radhiyallahu “anhu menarik lidahnya - 


dan berkata, “Karena dirimulah aku dapat terjerumus dalam kebinasaan.” 


Syaikh Ibnu Munkadir Rahmatullah “alaih adalah seorang muhaddits dan 
tabi'in yang masyhur. Menjelang wafatnya, ia menangis. Seseorang bertanya, 
“Mengapa engkau menangis?” Jawabnya, “Aku tidak menangis karena dosa 
yang telah aku lakukan, tetapi aku menangis karena mungkin ada suatu 
ucapan yang kuanggap remeh, padahal mungkin hal itu berat di sisi Allah 
Subhaanahu wata'ala.” 


Hadits Ke-16 

AK م‎ NGA ر او‎ nana, Sa 
Babii sasae ês ن رَسول اند‎ AA رضي‎ AAN عن ا ي‎ 
Nek E REPPE NET | ass D Pa NT PU 
daaa SU إلا‎ A IYE | agêl اللَهُمّ وَبِحَمْرِكَ‎ SEA A اراد أنْ يَقَوْمَ مِنَ‎ 


2 aa £ sai f24 2 s4 EAEE ام سر‎ lof ss 
DEAL : قال‎ ABU EL IBI RIS MO PI UNS 


kapan ana 2 - 

A 8033‏ (رواها بن اليوشيبة وأبوداود والنساقيوالحاكم وان مردويه کزان الرّرَ وفيه ايضا برواية ابن ابي شيبة عن ابي 
العالية بزيادةعلمنيهنَ جبرئيل) 

Dari Sayyidina Abu Barzah Al-Aslami Radhiyallahu “anhu, ia berkata, 


“Kebiasaan Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam di akhir hayat 
beliau, jika beliau akan berdiri dari majelis, beliau akan membaca: 


IIS Ore NONG 2 pi dita 


Keutamaan Kalimah Tasbihat 569 


Seorang laki-laki bertanya, “Ya Rasulullah, sekarang engkau membaca suatu 
ucapan yang tidak biasa engkau baca sebelum ini.” Beliau bersabda, “Ini 
adalah kaffarah atas apa yang terjadi di majelis.” Dalam riwayat yang lain ada 
tambahan, “Jibril telah mengajarkannya kepadaku.” (H.R. Ibnu Abi Syaibah) 


Faidah 

Dari Sayyidatina Aisyah Radhiyallahu “anha, ia berkata, “Jika berdiri dari 
majelis, Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam akan membaca: 

Pa KR 0 3 nh Sp iri 
MI ae الهم ريو بحر ك هد أن 5ة إلا أك‎ ah 

Lalu aku bertanya, “Mengapa engkau sering membacanya?” Beliau bersabda, 
“Barangsiapa membacanya ketika selesai dari majelis, niscaya akan diampuni 
segala kesalahannya selama ia di majelis tersebut.” Biasanya, pembicaraan di 
sebuah majelis penuh dengan kesia-siaan. Betapa ringkasnya doa ini. 
Seandainya ada seseorang yang membaca salah satu dari doa tersebut, ia akan 
terselamat dari bencana majelis itu. Betapa Maha Pemurah Allah Subhaanahu 
wata'ala, yang memberi segala kemudahan kepada kita. 


Hadits Ke-17 


عمو و 
H‏ 


-2.5 Wi Te 3d €, ۶ a Afa 4 p E CR Pari z 
GAN aas 46 AI صل‎ ail Jas IG LE AN رضي‎ A33 س‎ GAN ن‎ 

Isak 2 4 A NAN 2 
Baya SALAT GA NABA جل الله مِنْ‎ a GS 


ya LANG 
Pa - 


د رمه iya‏ لاط ر PER sA na‏ 1ف ا 
PR KG‏ بِصَاحِبِهنَ SNI LIA Las‏ عند اله شَيْءٌ 


IA | 
ga موسى بن سالم قال أبوحاتم منكر الحديث ولفظ الحاكم‎ GAN اكربه. (رواة أحس والحا كم وقال صحبيح الإسناد قال‎ se 
عليه لحي وفي هكد وي النح ل يذكرن بصاحبهين)‎ S kana جه بست آخر وضححه على شرط‎ Aja 
Dari Sayyidina Nu'man bin Basyir Radhiyallahu “anhu, Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Orang-orang yang mengingat 
keagungan Allah Subhaanahu wata'ala dengan Tasbih (Subhaanallah), Tahmid 
(Alhamdulillah) dan Takbir (Allahu Akbar), serta Tahlil (Laa ilaaha illallah), 
maka kalimat itu akan mengelilingi Arsy Allah Subhaanahu wata'ala dengan 
berdengung seperti lembutnya dengungan lebah, menyebut-nyebut nama 
orang yang membacanya. Apakah kalian tidak Ingin ada yang senantiasa 
menyebut nama kalian di hadapan Allah Subhaanahu wata'ala?” (H.R. Ahmad 
dan Hakim) 


Faidah h 

Orang-orang yang biasa mengunjungi pejabat atau petinggi negara, 
tanyakan kepada mereka betapa bangganya jika kebaikannya dipuji di depan 
pejabat tersebut. Jangankan presiden, menteri, atau yang setingkat, jika 
seseorang dipuji kebaikannya di depan pejabat biasa saja, ia tentu akan 
merasa sangat senang. Pikirannya akan membumbung ke langit. Padahal 
pujian itu tidak menguntungkan sedikit pun, baik dunia maupun agama. Dalam 
agama jelas tidak akan ada untungnya. Bahkan, jika diperhatikan, di dunia pun 


0 


570 Kitab Fadhilah Dzikir 1 


ternyata lebih banyak ruginya daripada untungnya. Untuk mendapatkan 
pujian itu, ia berani menjual hartanya, bahkan terlibat dalam suap dan riba, 
sehingga muncul musuh-musuh yang berusaha menjatuhkannya, lalu ia akan 
menderita berbagai kehinaan. Semua orang sudah memahami bahwa untuk 
menang dalam suatu pemilihan, banyak hal yang terpaksa harus dilakukan. 


Padahal, adakah yang lebih patut dibanggakan dibandingkan dipuji di 
depan Raja Diraja, yaitu Allah Subhaanahu wata'ala, yang segala sesuatu 
berada dalam kekuasaan-Nya, Yang Maha Kuasa, yang menguasai urusan 
agama dan dunia, serta urusan seluruh alam. Dialah yang menguasai hati para 
raja. Kemauan raja dan hakim berada di bawah kehendak-Nya. Dialah yang 
menentukan segala kerugian dan keuntungan. Seandainya seluruh manusia di 
bumi ini, baik raja maupun rakyat, baik pemerintah maupun yang diperintah, 
menghendaki kerugian menimpa seseorang, namun jika Allah Subhaanahu 
wata'ala tidak menghendakinya, niscaya seujung rambut pun mereka tidak 
akan mampu melakukannya. Jika seseorang ingin memuliakan dan membantu 
seseorang, namun Allah Subhaanahu wata'ala tidak menghendakinya, maka 
setetes air pun tidak akan mampu mereka minumkan. 

Dengan demikian, jika seseorang dipuji di hadapan Allah Subhaanahu 
wata'ala Yang Maha Suci, adakah kekayaan dunia ini yang mampu 
menandinginya? Betapapun tingginya kemulian dan kehormatan dunia ini, 
niscaya tidak akan mampu menyainginya. Sekali-kali tidak! Jika ada yang 
menyamakan kemuliaan ini dengan kemuliaan duniawi, itu adalah suatu 
kezhaliman. 


Hadits Ke-18 
445 ai صل‎ abi قال لما رَسُوْلُ‎ E6 ola G َ6ث مِنَ‎ Gi اله‎ Pei 


yr aai & PN ETAP * اوا سرك‎ e ع ع‎ en 
SALA sini وَاعْقِرْنَ بالأتاملٍ‎ udhag JA A CAFE sak 
تس ززم ولك‎ ET ةس‎ Sara, 

ingin dag TN GRAN AAN BELAKA‏ داو SIH ASN‏ اأحمد,الحاكم 
اهوقأل AAN‏ تلخيصه صحيح ركذا رقم له بألضخة فى الجاع الصغير وبسط صاحب الإتحان فى تخر رجه وقآل عبد الله بن عمرو رأيت 
رسو ل صل اله LA GATE‏ عق التسبيح sale‏ داود والنسايوالترمنيْ وحشنه والحاك مكذا فى الإتحاف وبسط في تخر يجه ثم قال قال 
الحافظ معنى العقل المنكور فى الحريث إحصاء العرد وهو إصطلاح العرب يوضع بعص الأ نمل على بعض عق أنملة أخرى قالآحاد والعشرات 

بالیمین والمئون والآلاف باليساراه) 
Dari Sayyidatina Yusairah Radhiyallahu “anha, ia termasuk wanita-wanita‏ 
muhajirat, ia berkata, “Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam‏ 
bersabda kepada kami, ‘Bacalah Tasbih (Subhaanallah), Tahlil (Laa ilaaha‏ 
illallah) dan Tagdis (Subhaanal Malikil Quddus, atau Subbuhun OGuddusun‏ 
Robbuna wa Robbul-Malaikati Warruh) dan hitunglah dengan jari-jarimu.‏ 
Sesungguhnya jari-jari itu akan ditanya (apa yang telah diperbuat) dan dapat‏ 
menjawab. Oleh sebab itu, janganlah kamu lalai dari dzikrullah sehingga kamu‏ 


luput dari rahmat milah Subhaanahu wata'ala.” (H.R.Tirmidzi dan Abu Dawud, 
dari Kitab Misykat! 


Keutamaan Kalimah Tasbihat 1 


Faidah 

Pada Hari Kiamat nanti, setiap bagian tubuh, baik tangan, kaki, dan 
sebagainya, akan ditanya perbuatan baik atau buruk apa sajakah yang telah 
dilakukannya. Hal ini telah banyak disebut di dalam Al-Qur'an, sebagaimana 
firman Allah Subhaanahu wata'ala: 

جع ره ركد Bo‏ وور و Tag‏ ووو او ور 
yi Lêgi aii‏ 4 اتتهھ Goa pe AES EAN‏ 

“Pada hari (ketika), lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka 
terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.” (Q.S. An-Nuur: 24) 1 


Allah berfirman dalam ayat yang lain, 


سوا قح PS‏ لوس وم 


=>... JANG) يميحر اعد ءالو‎ 
“Dan (ingatlah) hari (ketika) musuh-musuh Allah digiring ke dalam neraka.” 
(O.S. Fushshilat: 19) 


Kemudian terjemahan ayat selanjutnya adalah, “Mereka akan ditahan di suatu 
tempat. Lalu, tatkala mereka mendekati neraka, telinga, mata, dan kulit 
mereka akan menjadi saksi atas perbuatan mereka. Semuanya akan bersaksi 
bahwa fulan itu telah berbuat ini dan itu melaluiku. la berbuat dosa ini dan itu, 
sehingga orang itu heran dan berkata kepada anggota tubuhnya itu, 
Mengapa kamu melawanku dengan memberi kesaksian, padahal aku 
melakukan semua dosa itu demi kenikmatan dan kesenanganmu di dunia?’ 
Jawabnya, “Allah Subhaanahu wata'ala telah menjadikanku sebagai saksi, dan 
Dialah yang menjadikan segala sesuatunya dapat bersaksi. Dialah yang telah 
menciptakanmu pertama kali, dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan 
sekarang.” 


Terdapat banyak hadits yang telah menyebutkan tentang kesaksian ini, 
Diriwayatkan bahwa pada Hari Kiamat, meskipun orang-orang kafir 
mengetahui bahwa mereka banyak berbuat dosa, mereka akan mengingkari 
dosa-dosa itu. Mereka berkata, “Aku tidak pernah berbuat dosa apa pun.” 
Lalu, dikatakan kepada mereka, “Ini tetanggamu sebagai saksi.” Orang kafir itu 
menjawab, “la dapat berbohong karena ia memusuhiku.” Lalu, dihadapkan 
kepadanya, “Ini teman dan kerabatmu, sebagai saksi.” la berkata, “Ia juga 
berbohong.” Akhirnya, anggota tubuhnya di jadikan sebagai saksi.” 

Di dalam hadits yang lain disebutkan, “Anggota tubuh yang pertama kali 
akan menjadi saksi bagi manusia adalah pahanya. Ia akan menceritakan segala 
perbuatan buruk yang dilakukan olehnya.” Riwayat lain menyatakan bahwa 
orang yang terakhir menyeberangi shirat ialah orang yang akan 
menyebranginya terjatuh-jatuh, seperti anak yang dipukuli ayahnya. Ia 
terjatuh ke sana-kemari. Lalu, para malaikat berkata, “Baik, sekarang jika 
engkau bisa menyeberang dengan tegak, apakah engkau mau mengakui 
seluruh dosamu?” Orang itu pun berjanji, “Dengan jujur, akan aku beritahu 
semua dosa yang telah aku lakukan. Demi Allah, aku tidak akan menutupinya.” 
Para malaikat berkata, “Baiklah, berjalanlah dengan tegak.” Maka ia pun 
melewati shirat itu dengan mudah. Setelah menyeberangi shirat, dikatakan 


1 
|| 
| 
1 
: 


572 Kitab Fadhilah Dzikir 1 


kepadanya, “Sekarang katakanlah semua dosamu yang telah engkau lakukan.” 
Orang itu berpikir, “Jika aku mengaku, tentu aku akan dikembalikan lagi.” 
Maka ia mengingkari dosa-dosa dan keburukannya. Para malaikat berkata, 
“Akan kami hadirkan saksi-saksi atasmu.” la menengok ke sana-kemari dan 
tidak dijumpai seorang saksi pun. la berpikir, “Dari manakah saksi-saksi itu, 
padahal masing-masing telah tiba di tempatnya? (ahli neraka sudah di neraka 
dan ahli surga sudah di surga)” Maka ia berkata, “Baik, tunjukkan di manakah 
saksi-saksi itu?” Lalu, anggota tubuhnya sendiri diperintahkan agar memberi 
kesaksian atas dirinya. Mereka itulah yang akan berkata sejujurnya, sehingga 
ia terpaksa mengakui dosa-dosanya. Lalu, ia berkata, “Sebenarnya masih 
tersisa banyak dosa-dosa besar pada diriku.” Namun, dikatakan kepadanya, 
“Sesungguhnya Kami telah mengampuni semua dosamu.” 


Oleh sebab itu, sangat penting menggunakan semua anggota tubuh untuk 
banyak berbuat baik sehingga semuanya akan memberikan kesaksian yang 
baik untuk kita. Karena alasan itutah, Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi 
wasallam telah memerintahkan agar menghitung dzikir dengan menggunakan 
jari-jari. Banyak riwayat lain yang menganjurkan agar kita sering pulang pergi 
ke masjid dengan jalan kaki, karena bekas langkah akan menjadi saksi dan 
pahala bagi kita di akhirat. Betapa bahagia orang yang tidak pernah memiliki 
saksi atas dosanya karena ia memang tidak pernah berbuat dosa. Kalaupun 
ada, ia akan bertaubat sehingga dosanya diampuni. Bagi orang seperti itu, 
terdapat ribuan saksi atas semua kebaikannya. 


Cara termudah untuk menghapus dosa adalah dengan segera bertaubat 
ketika melakukannya. Taubat itu akan menghapus dosa-dosa, sehingga 
seakan-akan ia tidak pernah berbuat dosa, sebagaimana disebutkan dalam 
Bab Kedua Pasal 3 Hadits Ke-33. Semua amal kebaikan akan tersimpan dalam 
catatan amal. Disamping itu, segala sesuatu, termasuk anggota tubuh yang 
telah digunakan untuk beramal shalih, akan menjadi saksi. 


Terdapat banyak riwayat dengan lafadz yang berlainan yang 
menyebutkan bahwa Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam selalu 
menghitung dzikirnya dengan jari-jarinya, sebagaimana diriwayatkan oleh 
Sayyidina Abdullah bin Amr Radhiyallahu ‘anhuma, bahwa dia menghitung 
dzikir tasbihnya dengan menggunakan jari-jari. 


Hadits di atas menyatakan, “Barangsiapa melalaikan dzikrullah, ia akan 
terjauh dari rahmat Allah Subhaanahu wata'ala.” Dengan demikian dapat 
diketahui bahwa orang yang selalu terhalang dari berdzikir, berarti ia selalu 
terhalang dari rahmat Allah Subhaanahu wata'ala. Allah Subhaanahu wata'ala 
berfirman, “Berdzikiriah kepada-Ku, niscaya Aku akan mengingatmu (dengan 
rahmat-Ku kepadamu).” (Q.S. Al-Baqarah: 152) 

Allah Sada wata'ala berfirman: 

23 


PA HNS IN IR ga I GE ومن يح‎ 


Keutamaan Kalimah Tasbihat 3 


“Siapa yang berpaling dari mengingat Allah Yang Maha Pemurah, Kami 
jadikan baginya setan (yang menyesatkan), maka setan itulah yang menjadi 
teman yang selalu menyertainya. Sesungguhnya setan-setan itu benar-benar 
menghalangi mereka dari jalan yang benar dan mereka menyangka bahwa 
mereka mendapat petunjuk.” (O.S. Az-Zukhruf : 36-37) 


Sebuah hadits menyebutkan bahwa dalam diri setiap manusia terdapat 
satu setan yang selalu menyertainya. Setan selalu menyertai semua amal 
perbuatan orang kafir, baik dalam makan, minum, dan tidurnya. Sedangkan 
bagi orang mukmin, setan agak menjauh seraya menunggu. Jika orang mukmin 
itu lalai, barulah ia akan menyerang. Allah Subhaanahu wata'ala berfirman: 

PARA ر ووو عي ورو‎ AAN ger, 
وكيك‎ banar واگ عن الوقن‎ ALA GI أيه اذ‎ 5 


Z 


Kirt NBA Besa tak g9® EI EG 
y; ea a من قبل أن يان‎ A صن ماو‎ AH AA 
و‎ 


asia اله َا اذا‎ Agu E A 
celana SAM 


“Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan E 
melalaikanmu dari mengingat Allah. Barangsiapa berbuat demikian, mereka 
itulah orang-orang yang merugi. Infakkanlah sebagian dari yang telah Kami 
berikan kepadamu sebelum maut mendatangi salah seorang di antaramu, lalu 
(dengan penuh penyesalan) ia berkata, Ya Rabbku, mengapa Engkau tidak 
menunda (ajal)ku untuk waktu yang sebentar saja, sehingga aku dapat 
bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang shalih?” Allah sekali-kali tidak 
akan menunda (kematian) seseorang jika telah datang saat kematiannya. 
Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Munaafiguun: 
9-11) 

Banyak hamba Allah Subhaanahu wata'ala yang tidak pernah lalai. Syaikh 
Syibli Rahmatullah “alaih bercerita, “Suatu ketika di suatu tempat aku 
memperhatikan seorang gila sedang diganggu oleh anak-anak. Mereka 
melempari orang itu dengan batu. Aku menggertak mereka. Anak-anak itu 
berkata, ‘la mengaku melihat Allah Subhaanahu wata'ala' Aku pun 
mendekatinya. Ketika ia mengatakan sesuatu, aku pun menyimaknya dengan 
penuh perhatian. Lalu, ia berkata, “Engkau sangat baik, Engkau telah 
menyerahkanku kepada anak-anak itu. Aku berkata, ‘Mereka telah 
menuduhmu yang bukan-bukan.' 'Apa kata mereka?" tanyanya. Aku berkata, 
‘Kamu mengaku melihat Allah Subhaanahu wata'ala” Mendengar ucapanku 
itu, ia langsung berteriak, “Hai Syibli, karena cintaku kepada-Nya, Dia telah 
membuatku seperti ini. Jauh atau dekat-Nya, telah menjadikanku terombang- 
ambing. Seandainya sebentar saja Dia menghilang dariku (dari pandangan), 
maka hancurlah diriku.” Sambil berpaling dariku, ia lari dan membaca sebuah 
syair: 


574 kitab Fadhilah Dzikir 


sz 


AAN 5, isik; NEPANG AT 


Bayangan pi a selalu hadir dalam pandanganku 
Dan nama-Mu selalu terucap oleh lidahku 

Dan hatiku senantiasa mengingati-Mu 

Maka mana mungkin Engkau menghilang dariku? 


Ketika Syaikh Junaid Baghdadi Rahmatullah 'alaih menjelang wafatnya, 
seseorang mengajarkan kepadanya Laa ilaaha illallah. la berkata, “Kalimah ini 
tidak pernah aku lupakan sama sekali (sedangkan talkin itu untuk orang yang 
lupa).” Syaikh Mamsyad Dinuri Rahmatullah “alaih adalah seorang waliyullah 
yang terkenal. Ketika akan wafat, terdengar seseorang mendoakannya agar 
dikaruniai surga. Ia tertawa ketika mendengarnya. Katanya, “Selama tiga puluh 
tahun, aku telah melihat surga beserta isinya. Tidak pernah sekali pun surga 
menarik perhatianku, sehingga melupakanku (dari Allah Subhaanahu 
wata'ala).” Seorang waliyyullah, Syaikh Ruwaim Rahmatullah “alaih ketika 
menjelang wafatnya dituntun membaca kalimah La ilaaha illallah, namun ia 
berkata, “Aku sudah tidak mengenal siapa pun selain Dia.” Dikisahkan bahwa 
menjelang wafatnya, Syaikh Ahmad bin Hadrawaih Rahmatullah “alaih, pernah 
ditanya oleh seseorang tentang suatu masalah. la menangis dan berkata, 
“Selama sembilan puluh lima tahun, aku ketuk sebuah pintu, dan inilah 
saatnya pintu itu dibuka. Aku tidak tahu, apakah pintu sengsara atau pintu 
bahagia yang akan dibukakan bagiku. Saat ini, tidak ada lagi kesempatan untuk 
berkata-kata.” 


Hadits Ke-13 
Pet nara ana an 


7 


BIYANG Ia في مشج ّم جع غد أن شتی وهي جايس قال‎ Ges Hai 
SYEKH PERAR sfonda gn ass Es 5 lala NG 


Pd 


a Jala‏ كر ودد لقو ضاف وة 


# 

IN GUS ea» P a‏ القاري KS‏ الأربعة وف AN‏ عن صفيّة قاف َكَل علي 

Us‏ لفل ان ایو وم وین یکی MEA‏ الحديت أخرجهالحاكم رق اله سحي ومع الات 
رضي الله a‏ معي صل î ANG Kisi‏ 
فصن éa : 8 SEN AAA AN jeus aaa‏ 
فهر aja ING‏ مل کرت وک YA‏ انه مغل NG‏ وک KA ON sa, BE EOS‏ 
غريب NIBENIN‏ و نسخة حسن غريب اه وق المنهل أخرجه أيضا النسائي وابن مأجه واين Kan‏ والحاكم والترمذي 
JB,‏ حسن غریب هذا الو جه ادقلت Galais‏ 


Dari Sayyidatina Juwairiah Radhiyallahu ‘anha, bahwa Baginda Nabi 
Shallallahu “alaihi wasallam keluar dari rumahnya pada waktu pagi setelah 


Keutamaan Kalimah Tasbihat 575 


Shalat Shubuh, sedangkan ia berada di tempat shalatnya sibuk bertasbih. Lalu 
beliau kembali selepas melakukan Shalat Dhuha (menjelang tengah hari). 
Sedangkan Sayyidatina Juwairiah Radhiyallahu ‘anha masih tetap duduk di 
tempatnya seperti sedia kala. Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam 
bertanya, “Apakah engkau masih tetap duduk bertasbih seperti ketika 
kutinggalkan tadi?” Ia menjawab, “Ya.” Beliau bersabda, “Setelah 
meninggalkanmu, aku telah membaca empat buah kalimah tiga kali yang jika 
ditimbang dengan apa yang telah engkau baca dari Shubuh tadi, maka 
kalimat itu akan lebih berat. Kalimah itu ialah: j 
2 ae 2 are 4 

PAN Aa 
“Aku mensucikan Allah dan aku memuji-Nya sebanyak makhluk-Nya, dan 
sesuai dengan ridha-Nya, dan seberat Arsy-Nya, dan sebanyak kalimah- 
kalimah-Nya.” (H.R. Muslim, dari Kitab Misykat) 

Dalam hadits yang lain diriwayatkan bahwa Sayyidina Sa'ad bin Abi 
Waggash Radhiyallahu 'anhu pergi bersama Baginda Rasulullah Shallallahu 
alaihi wasallam ke rumah seorang wanita yang di depannya terdapat biji- 
bijian dan batu kerikil yang biasa ia gunakan untuk bertasbih. Kemudian beliau 
bersabda, “Maukah aku beritahukan kepadamu sesuatu yang lebih mudah 
(yaitu lebih mudah daripada berdzikir dengan menggunakan biji-bijian dan 
batu kerikil) atau lebih baik daripada itu? Yaitu kalimah: 
erer سعس إل‎ anta aan buto SE ati tee bot 
دما‎ AN EA لی في‎ sê Ona NG GE سحا انو دما‎ 
0 “aki tg ak او کور‎ z seer 4 سوس ا‎ 
HA aiaj NG Oka KA واه‎ SIE. Kenalan 


8 8 


Z 


Pun 1 A MEI اھ مام ره‎ 3 
Perasa 
“Subhaanallah, sebanyak yang Ia ciptakan di langit. Subhaanallah, sebanyak 
yang Ia ciptakan di bumi. Subhaanallah, sebanyak yang Ia ciptakan di antara 
keduanya. Subhaanallah, sebanyak makhluk yang Ia akan ciptakan. Allahu 
Akbar, seperti itu. Alhamdulillah, seperti itu. Laa ilaaha illallah, seperti itu. Dan 
Laa haula walaa quwwata illa billah, seperti itu.” (H.R. Abu Dawud dan 
Tirmidzi, dari Kitab Misykat) 
Faidah 
Mulla Ali Qari Rahmatullah “alaih menulis bahwa maksud bertasbih 
dengan bacaan di atas itu lebih utama ialah bertasbih dengan bacaan-bacaan 
tersebut lebih memudahkan hati untuk konsentrasi dan tawajjuh. Jelaslah 
bahwa semakin tawajjuh kita berdzikir, maka dzikir itu akan menjadi lebih 
utama. Oleh karena itu, membaca sedikit ayat Al-Quran dengan tadabbur 
(merenungkan maknanya), tentu akan lebih baik daripada membaca banyak 
ayat Al-Quran tanpa merenungkan maknanya. Sebagian ulama berpendapat 
bahwa keutamaan bertasbih dengan bacaan-bacaan tersebut ialah karena 
dalam bacaan-bacaan tersebut terdapat pengakuan ketidakmampuan seorang 
hamba untuk memuji Allah Subhaanahu wata'ala dengan hitungan yang 


0 


576 kitab Fadhilah Dzikir 


sesuai dengan keagungan-Nya. Hal ini merupakan sikap penghambaan yang 
sempurna. Oleh karena itu, sebagian ahli tasawwuf berkata, “Kamu telah 
melakukan dosa tidak terhitung banyaknya, lalu bagaimana kamu berdzikir 
kepada Allah Subhaanahu wata'ala dengan dibatasi hitungan?” 


Itu semua bukan berarti tidak penting menghitungnya. Jika tidak, 
mengapa banyak perintah di dalam hadits tentang hitungan dengan jumlah 
tertentu dan pada waktu-waktu tertentu, disertai fadhilah dan janji-janji yang 
tertentu pula? Maksud perkataan ahli tasawwuf tersebut agar kita jangan 
merasa cukup dengan jumlah yang tertentu itu. Pada waktu yang telah 
ditentukan, berdzikirlah sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah 
ditetapkan. Sedangkan pada waktu-waktu yang lain, sibukkanlah diri dengan 
berdzikir tanpa dibatasi hitungan! Sebab, dzikir adalah suatu kekayaan luar 
biasa yang tidak terbatas. 

Hadits-hadits di atas menyebutkan tentang biji-bijian yang biasa 
digunakan untuk berdzikir, yang dikenal dengan sebutan biji-biji tasbih. 
Meskipun ada sebagian orang yang mengatakan bahwa biji-biji tasbih adalah 
bid'ah, namun hal itu tidaklah benar. Sebab penggunaan biji-biji tasbih ada 
dalilnya yang bersumber dari Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam. 
Ketika beliau melihat orang-orang sedang berdzikir dengan menggunakan 
kerikil atau biji-biji kurma, beliau tidak melarangnya. Jelaslah bahwa ini 
merupakan dalil, baik diuntai benang maupun tidak, hakikatnya sama saja. 
Oleh karena itu, para masyaikh atau para ulama selalu menggunakan biji-biji 
tasbih untuk berdzikir. Maulana Abdul Hay Rahmatullah “alaih menulis 
masalah ini dalam Kitab Nuzhatul Fikri. Mulla Ali Qari Rahmatullah “alaih 
menulis bahwa hadits tersebut adalah dalil yang kuat, bahwa boleh 
menggunakan biji-biji tasbih untuk berdzikir. Mengingat Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam tidak pernah melarang para shahabat 
Radhiyallahu “anhum menggunakan biji-bijian atau batu-batu kerikil untuk 
berdzikir. Itu merupakan dalil syar'i dibolehkannya berdzikir dengan biji-biji 
tasbih. Sedangkan diuntai dengan benang, ataupun tidak, hakikatnya sama 
saja. Oleh sebab itu, perkataan sebagian orang bahwa menggunakan biji-biji 
tasbih adalah bid'ah sama sekali tidak bisa diterima. Bahkan, dalam istilah ahli 
tasawwuf, biji-biji tasbih disebut dengan cambuk untuk memukul setan. 


Diceritakan bahwa seseorang telah melihat di tangan Syaikh Junaid 
Baghdadi Rahmatullah “alaih selalu ada biji-biji tasbih. Padahal dia telah 
mencapai derajat yang tinggi. Orang itu bertanya tentang hal ini, maka dia 
menjawab, “Bagaimana aku dapat meninggalkan sesuatu yang dengannya aku 
telah sampai kepada Allah Subhaanahu wata'ala?” Terdapat banyak sekali 
riwayat yang menunjukkan bahwa para shahabat Radhiyallahu ‘anhum 
memiliki kerikil atau biji-biji kurma yang selalu digunakan untuk berdzikir dan 
membaca Tasbih. Diceritakan ada seorang. shahabat bernama Sayyidina Abu 
Shafiyah Radhiyallahu “anhu, selalu berdzikir dengan menggunakan kerikil. 
Sayyidina Sa'ad bin Abi Wagash Radhiyallahu “anhu pun berbuat serupa, yaitu 
menggunakan kerikil-kerikil dan biji-biji kurma untuk menghitung dzikirnya. 


Keutamaan Kalimah Tasbihat 7 


Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri Radhiyallahu “anhu juga menghitung dzikirnya 
dengan menggunakan kerikil. Riwayat lain, dalam Kitab Mirgat disebutkan 
bahwa Sayyidina Abu Hurairah Radhiyallahu “anhu memiliki sekantong penuh 
berisi biji kurma atau kerikil yang digunakan untuk berdzikir. Sambil berdzikir, 
ia akan mengeluarkan biji-biji kurma itu dari kantongnya satu persatu. Jika isi 
kantong itu mulai kosong, maka akan diisi kembali oleh hamba sahayanya. 
Jelasnya, ia mengeluarkan biji-biji tersebut untuk menghitung dzikir, lalu 
setelah kantong itu kosong, biji-biji itu dikembalikan lagi ke dalam kantong dan 
diletakkan di dekat Sayyidina Abu Hurairah Radhiyallahu “anhu. 


Imam Abu Dawud Rahmatullah “alaih juga meriwayatkan bahwa 
Sayyidina Abu Darda” Radhiyallahu “anhu memiliki kantong berisi biji-biji 
Kurma Ajwah yang biasa digunakan untuk berdzikir sejak Shalat Shubuh 
sampai kantong itu kosong. Sayyidina Abu Shafiyah Radhiyallahu 'anhu, 
seorang hamba Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam, biasa berdzikir 
setelah Shalat Shubuh hingga tergelincirnya matahari dengan menghitung 
kerikil-kerikil yang berada di atas hamparan kulit yang ada di depannya. Ia 
tidak akan meninggalkan tempat itu, kecuali setelah menjelang tergelincirnya 
matahari. Setelah selesai, barulah ia akan menyelesaikan keperluan- 
keperluannya. Setelah Zhuhur, ia akan menghamparkan kembali kulit itu dan 
berdzikir kembali hingga sore. 


Cucu Sayyidina Abu Hurairah Radhiyallahu “anhu meriwayatkan, “Kakekku 
mempunyai seutas benang panjang yang memiliki dua ribu simpul. la tidak 
akan tidur sebelum menghabiskan bacaan tasbihnya dengan simpul-simpul 
itu.” Diriwayatkan bahwa Sayyidatina Fathimah binti Imam Husain 
Radhiyallahu 'anha memiliki seutas benang bersimpul yang biasa digunakan 
untuk berdzikir. Dalam istilah ahli tasawwuf, biji-biji tasbih juga disebut 
mudzakkirah (pengingat) sehingga jika di tangan ada biji-biji tasbih, mau tidak 
mau hati akan berdzikir. Itulah yang menyebabkan biji-biji tasbih disebut alat 
pengingat. Sayyidina Ali Radhiyallahu “anhu mengatakan bahwa Baginda 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Alangkah bagusnya biji-biji ' 
tasbih ini sebagai alat pengingat (berdzikir).” 

Mengenai hal ini, Maulana Abdul Hay Rahmatullah “alaih meriwayatkan 
sebuah hadits musalsal, yang dalam sanadnya setiap syaikh memberi kepada 
muridnya sebuah biji-biji tasbih sekaligus izin kepada muridnya untuk 
membaca suatu wirid tertentu. Pada akhir sanad itu, salah seorang murid 
Syaikh Junaid Baghdadi Rahmatullah “alaih berkata, “Aku telah melihat biji-biji 
tasbih di tangan guruku, maka aku berkata kepadanya, “Engkau telah 
mencapai derajat yang tinggi, tetapi mengapa tangan engkau masih 
memegang biji-biji tasbih?" la berkata, “Aku pun melihat tangan guruku, Syaikh 
Sirri Siati Rahmatullah “alaih masih memegang biji-biji tasbih, maka 
kutanyakan kepadanya mengenai hal yang sama dengan pertanyaanmu. Ia 
menjawah, “Aku melihat Syaikh Ma'ruf Kharkhi Rahmatullah “alaih guruku, 
tangannya memegang biji-biji tasbih. Ia juga bertanya kepada gurunya perihal 
yang sama, yaitu Syaikh Bisyr Al-Hafi Rahmatullah “alaih. la berkata, ak Sun 


578 Kitab Fadhilah Dzikir 


melihat guruku, Syaikh Umar Makki Rahmatullah “alaih, masih memegang biji- 
biji tasbih. la juga melihat gurunya, Syaikh Hasan Bashri Rahmatullah “alaih, 
(guru masyaikh Tharigah Cisytiah) yang juga masih memegang biji-biji tasbih. 
Maka la pun bertanya kepada Syaikh Hasan Bashri Rahmatullah 'alaih, "Engkau 
telah mencapai derajat kesempurnaan, tetapi sampai sekarang masih ada biji- 
biji tasbih di tanganmu?” Jawabnya, “Aku memulai tasawwuf dengan biji-biji 
tasbih. Dengan inilah aku mencapai kemajuan hingga mencapai tujuan. Jadi, 
bagaimana mungkin aku dapat meninggalkannya? Aku sangat ingin dapat 
berdzikir dengan hati, tangan, dan lidah, sehingga semua anggota badan ikut 
berdzikir.” Riwayat ini masih dipersoalkan di kalangan ahli hadits. 


Hadits Ke-20 

aa‏ وڪن کا ي سول ال صل 
اله یو ولم Aka APARENTE A‏ 10 
na oktan‏ ڪا أن تخر کا كت EN dian asin bi ah‏ انه 
NN nah dansa‏ 
GÉ‏ ِن NG yah‏ من Orsay Ó ESEK elige‏ لله جر FI‏ 
an j‏ ل نكي نا أن ase‏ الخدم SEA‏ 


2 rd sr 

Í gsh Hao ي کټ‎ Aduh أ تِ‎ alo ges 
Desa. ای ای ا‎ Seri 
EE A AA 
فشكو ناإليهما نحن فيه وسالغاان‎ Asad وفاطمة بعت رسو ل اله مَل‎ icai ia i ena 
ساد لکن على م هو خور لکن من ذلك تكبرن انمه على أثر‎ a PE یمر لدابشيء من السبي فقال اللو صل انل‎ 
KAANGGEN TSI II تحميدة‎ IUD en AI an I ME كل ملاة‎ 
الحديث‎ enda روا ابو داود وى الجامع الصغير برواية | بن منرة عن حابس کان يأمر نسائه إذا رادت اجراهن أن تنام‎ ed 
ورقمله بالضعف)‎ 

Dari Syaikh Ibnu A'bud Rahmatullah “alaih (murid Sayyidina Ali Radhiyallahu 
anhu) bahwa Sayyidina Ali Radhiyallahu “anhu berkata, “Maukah aku. 
ceritakan kepadamu tentang diriku dan Fathimah, putri Baginda Rasulullah 
Shallallahu alaihi wasallam yang termasuk di antara keluarga beliau yang 
paling beliau cintai?” Aku menjawab, “Tentu.” Sayyidina Ali Radhiyallahu 
'anhu berkata, “Sesungguhnya Fathimah telah menggiling gandum sendiri 
sehingga tangannya berbekas. Ia mengambil air sendiri dengan kantong kulit 


Keutamaan Kalimah Tasbihat 9 


sehingga dadanya berbekas. la menyapu rumah hingga pakaiannya berdebu. 
Maka suatu ketika, datanglah beberapa hamba sahaya wanita kepada 
Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam. Maka aku berkata, “Wahai 
Fathimah, bagaimana jika engkau temui ayahmu untuk meminta seorang 
hamba sahaya untuk memudahkan pekerjaanmu?” Lalu, Sayyidatina Fathimah 
Radhiyallahu “anha mendatangi Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam. 
Namun, ternyata banyak orang bersama Baginda Nabi Shallallahu “alaihi 
wasallam, maka ia pun kembali. Keesokan harinya, Baginda Nabi Shallallahu 
“alaihi wasallam mengunjungi Sayyidatina Fathimah Radhiyallahu ‘anha dan 
bertanya, ‘Ada keperluan apa kemarin?” Sayyidatina Fathimah Radhiyallahu 
‘anha hanya diam (dia tidak mengatakannya karena malu). Maka aku berkata, 
“Ya Rasulullah, ia telah menggiling gandum sehingga tangannya berbekas. Ia 
Juga mengambil air sendiri dengan kantong kulit sehingga dadanya berbekas. 
la menyapu hingga pakaiannya berdebu. Ketika ada berita bahwa beberapa 
hamba sahaya wanita diberikan kepada engkau, aku menyuruhnya meminta 
seorang hamba sahaya untuk membantunya.” Beliau bersabda, “Hai 
Fathimah, takutlah kepada Allah Subhaanahu wata'ala, dan selalulah menaati 
apa yang difardhukan Tuhanmu, dan tetaplah menunaikan pekerjaan 
rumahmu. Jika engkau hendak tidur, bacalah Subhaanallah 33 kali, 
Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Semuanya 100 kali, itu lebih baik 
daripada seorang hamba sahaya.” Sayyidatina Fathimah Radhiyallahu ‘anha 
menjawab, “Aku ridha dengan keputusan Allah Subhaanahu wata'ala dan 
Rasul-Nya.” (H.R. Abu Dawud) 


Dari Syaikh Fadh! bin Hasan Ad-Dhamuriy Rahmatullah “alaih, sesungguhnya 
Sayyidatina Ummu Hakam Radhiyallahu 'anha atau Sayyidatina Dhaba'ah 
Radhiyallahu ‘anha, putri Sayyidina Zubair bin Abdul Muthalib Radhiyallahu 
'anhu, bercerita, “Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam mendapat 
beberapa orang hamba sahaya. Aku bersama saudara perempuanku dan 
Sayyidatina Fathimah Radhiyallahu ‘anha, putri Baginda Rasulullah Shallallahu 
“alaihi wasallam menjumpai beliau. Lalu, kami jelaskan permasalahan kami 
kepada beliau, dan kami meminta seorang hamba sahaya perempuan. Lalu, 
beliau bersabda, 'Para yatim ahli Badar lebih diutamakan daripada kalian 
untuk mendapatkan para hamba sahaya itu. Namun, akan kuberikan kepada 
kalian sesuatu yang lebih baik, yaitu setelah shalat bacalah Subhaanallah 33 
kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dan Laa ilaaha illallah 
wahdahu laa syariikalah lahul mulku walahul hamdu wahuwa alaa kulli syaiin 
gadir satu kali. Itu lebih baik daripada pembantu atau hamba sahaya.” 
(H.R. Abu Dawud) 


Faidah 

Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam secara khusus telah 
menyuruh keluarga dan orang-orang dekat beliau agar mengamalkan amalan 
ini, sebagaimana disebutkan dalam riwayat bahwa beliau menyuruh istri- 
istrinya agar sebelum tidur membaca Subhaanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 
kali, Allahu Akbar 33 kali. Dalam hadits di atas, beliau mengajarkan bacaan 
Tasbih sebagai ganti kesusahan dan penderitaan duniawi. Alasannya sudah 


Keutamaan Kalimah Tasbihat 579 


sehingga dadanya berbekas. Ia menyapu rumah hingga pakaiannya berdebu. 
Maka suatu ketika, datanglah beberapa hamba sahaya wanita kepada 
Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam. Maka aku berkata, “Wahai 
Fathimah, bagaimana jika engkau temui ayahmu untuk meminta seorang 
hamba sahaya untuk memudahkan pekerjaanmu?” Lalu, Sayyidatina Fathimah 
Radhiyallahu ‘anha mendatangi Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam. 
Namun, ternyata banyak orang bersama Baginda Nabi Shallallahu “alaihi 
wasallam, maka ia pun kembali. Keesokan harinya, Baginda Nabi Shallallahu 
'alaihi wasallam mengunjungi Sayyidatina Fathimah Radhiyallahu 'anha dan 
bertanya, “Ada keperluan apa kemarin?” Sayyidatina Fathimah Radhiyallahu 
‘anha hanya diam (dia tidak mengatakannya karena malu). Maka aku berkata, 
“Ya Rasulullah, ia telah menggiling gandum sehingga tangannya berbekas. Ia 
juga mengambil air sendiri dengan kantong kulit sehingga dadanya berbekas. 
la menyapu hingga pakaiannya berdebu. Ketika ada berita bahwa beberapa 
hamba sahaya wanita diberikan kepada engkau, aku menyuruhnya meminta 
seorang hamba sahaya untuk membantunya.” Beliau bersabda, “Hai 
Fathimah, takutlah kepada Allah Subhaanahu wata'ala, dan selalulah menaati 
apa yang difardhukan Tuhanmu, dan tetaplah menunaikan pekerjaan 
rumahmu. Jika engkau hendak tidur, bacalah Subhaanallah 33 kali, 
Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Semuanya 100 kali, itu lebih baik 
daripada seorang hamba sahaya.” Sayyidatina Fathimah Radhiyallahu 'anha 
menjawab, “Aku ridha dengan keputusan Allah Subhaanahu wata'ala dan 
Rasul-Nya.” (H.R. Abu Dawud) 


Dari Syaikh Fadhl bin Hasan Ad-Dhamuriy Rahmatullah “alaih, sesungguhnya 
Sayyidatina Ummu Hakam Radhiyallahu ‘anha atau Sayyidatina Dhaba'ah 
Radhiyallahu “anha, putri Sayyidina Zubair bin Abdul Muthalib Radhiyallahu 
“anhu, bercerita, “Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam mendapat 
beberapa orang hamba sahaya. Aku bersama saudara perempuanku dan 
Sayyidatina Fathimah Radhiyallahu “anha, putri Baginda Rasulullah Shallallahu 
“alaihi wasallam menjumpai beliau. Lalu, kami jelaskan permasalahan kami 
kepada beliau, dan kami meminta seorang hamba sahaya perempuan. Lalu, 
beliau bersabda, 'Para yatim ahli Badar lebih diutamakan daripada kalian 
untuk mendapatkan para hamba sahaya itu. Namun, akan kuberikan kepada 
kalian sesuatu yang lebih baik, yaitu setelah shalat bacalah Subhaanallah 33 
kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dan وها‎ ilaaha illallah 
wahdahu laa syariikalah lahul mulku walahul hamdu wahuwa alaa kulli syaiin 
gadir satu kali. Itu lebih baik daripada pembantu atau hamba sahaya.” 
(H.R. Abu Dawud) 


Faidah 

Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam secara khusus telah 
menyuruh keluarga dan orang-orang dekat beliau agar mengamalkan amalan 
ini, sebagaimana disebutkan dalam riwayat bahwa beliau menyuruh istri- 
istrinya agar sebelum tidur membaca Subhaanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 
kali, Allahu Akbar 33 kali. Dalam hadits di atas, beliau mengajarkan bacaan 
Tasbih sebagai ganti kesusahan dan penderitaan duniawi. Alasannya sudah 


580 Kitab Fadhilah Dzikir 


jelas, bahwa bagi orang Islam, kesusahan dan penderitaan di dunia ini tidak 
patut dikeluhkan. Bagi orang Islam sangat penting memikirkan akhirat dan 
kenyamanan serta kesenangan kehidupan setelah mati. Karena itulah Baginda 
Nabi Shallallahu “alaihi wasallam mengalihkan perhatian manusia dari dunia 
yang sementara agar memperhatikan dan mencari bekal untuk kampung 
akhirat yang penuh kesenangan. 


Selain itu, ada juga sebab yang lain, bahwa disamping dengan Kalimah 
Tasbihat tersebut Allah Subhaanahu wata'ala akan memberi keuntungan 
sebanyak-banyaknya di akhirat kelak, Allah Subhaanahu wata'ala juga akan 
memberi keuntungan dunia. Terdapat banyak firman Allah Subhaanahu 
wata'ala dan hadits Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam yang 
menerangkan amalan yang disamping bermanfaat di akhirat, bermanfaat juga 
di dunia. Sebuah riwayat menyebutkan bahwa pada akhir zaman kelak, ketika 
Dajjal keluar, makanan orang-orang mukmin adalah seperti makanan para 
malaikat, yaitu Tasbih dan Tagdis (membaca Subhaanallah dan kalimah dzikir 
yang lain). Siapa yang membacanya, maka Allah Subhaanahu wata'ala akan 
menghilangkan kelaparannya. Hadits ini menunjukkan bahwa hanya dengan 
dzikrullah, seseorang dapat hidup tanpa makanan di dunia ini. Pada masa 
Dajjal nanti, orang-orang beriman pada umumnya dapat melakukannya. 
Bahkan sekarang pun, bagi kalangan khusus, bukan suatu kesulitan untuk 
melakukannya. Banyak kisah tentang para waliyyullah yang hanya dengan 
sedikit makanan atau bahkan tanpa makan sama sekali mampu bertahan 
berhari-hari. Mengenai hal ini, tentu tidak ada alasan untuk mengingkari atau 
mendustakannya. 


Sebuah hadits menyebutkan bahwa jika ada kebakaran, maka bacalah 
Takbir, Allahu Akbar sebanyak-banyaknya. Bacaan ini akan dapat 
memadamkan api. Dalam Kitab Hishni Hashin disebutkan, jika seorang muslim 
bekerja terlalu berat sehingga merasa kelelahan atau memerlukan kekuatan 
tambahan, sebelum tidur hendaknya membaca Subhaanallah 33 kali, 
Alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 34 kali (atau salah satu dari tiga 
kalimah itu dibaca 34 kali, sebab semua itu disebutkan dalam riwayat). 
Mengambil kesimpulan dari kisah Sayyidatina Fathimah Radhiyallahu “anha 
yang meminta khadim, Imam Tagiyyuddin Rahmatullah “alaih mengatakan 
bahwa barangsiapa yang terbiasa membacanya, maka ia tidak akan merasa 
letih dalam bekerja. 


Hafizh Ibnu Hajar Rahmatullah “alaih berkata, “Jika setelah membacanya 
ia masih ada sedikit kecapekan, maka kecapekan itu tidak akan berbahaya 
baginya.” Mulla Ali Qari Rahmatullah “alaih juga meriwayatkan bahwa amal ini 
sangat mujarab. Yakni dengan membaca Tasbihat sebelum tidur dapat 
menghilangkan keletihan dan menambah kekuatan. “Allamah  Suyuthi 
Rahmatullah 'alaih menulis dalam Kitab Mirgat Su'ud bahwa Kalimah Tasbih 
lebih utama daripada hamba sahaya, memiliki dua maksud: pertama, dari segi 
akhirat, manfaat Tasbih ini di akhirat tidak bisa ditandingi dengan manfaat 
hamba sahaya di dunia ini. Kedua, dari segi dunia, dengan membaca Kalimah 


Keutamaan Kalimah Tasbihat 1 


Tasbih ini, akan menghasilkan kekuatan dan semangat untuk mengerjakan 
sesuatu yang tidak bisa ditunaikan oleh seorang hamba sahaya. 


Sebuah hadits menyatakan, “Ada dua amalan yang jika diamalkan, akan 
menyebabkan orang yang mengamalkannya masuk surga. Keduanya sangat 
mudah diamalkan, namun sangat sedikit yang mengamalkannya. Pertama, 
setiap selesai shalat hendaklah membaca Subhaanallah, Alhamdulillah, dan 
Allahu Akbar masing-masing sepuluh kali. Jadi, setiap harinya 150 kali. Dalam 
sehari ia memperoleh 1.500 pahala. Kedua, sebelum tidur hendaknya 
membaca Subhaanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali 
sehingga berjumlah seratus, maka akan mendapat seribu pahala. Lalu, 
seseorang bertanya, “Ya Rasulullah, mengapa orang yang mengamalkannya 
sangat sedikit?” Beliau menjawab, “Karena setelah shalat, setan datang 
mengingatkan keperluan ini dan itu. Juga ketika akan tidur disibukkan dengan 
ini dan itu, sehingga banyak orang yang lalai dan lupa untuk membacanya.” 


Marilah kita renungkan, meskipun Sayyidatina Fathimah Radhiyallahu 
“anha adalah pemimpin wanita surga dan putri dari pemimpin dunia akhirat, ia 
tetap menggiling gandum dengan tangannya sendiri, sehingga tangannya 
berbekas. la juga menyapu rumah sehingga pakaiannya berdebu. ta juga 
mengambil air sendiri dengan kantong kulit sehingga dadanya berbekas. Ia 
juga membuat adonan gandum dan memasak roti sendiri, sehingga 
pakaiannya kotor. Apakah istri-istri kita ada yang mengerjakan semua 
pekerjaan itu sendiri? Atau separuh pekerjaan dapat dia kerjakan? Jika tidak, 
alangkah memalukannya. Kehidupan para pemimpin kita yang dijadikan 
sebagai teladan dan dibanggakan namanya, tidak ada dalam kehidupan kita. : 
Seharusnya, amal dan kesusahan seorang bawahan (Kaum Muslimin) melebihi 
amal dan kesusahan para pemimpinnya (Baginda Nabi Shallallahu “alaihi 
wasallam dan keluarga beliau). Namun sungguh disayangkan, kehidupan 
mereka tidak ada di dalam lingkungan kita. 


ak Farei Tia‏ ةدمع 
JG‏ اه الْمُشْكَكَى Sa‏ 
Hanya kepada Allah, kami mengadu‏ 
Hanya kepada Allah, kami memohon pertolongan‏ 


PENUTUP 


Pada bagian penutup ini, saya akan menyampaikan sesuatu yang sangat 
penting untuk mengakhiri risalah ini. Dzikir dengan membaca Tasbih, Tahmid, 
Tahlil, dan Takbir yang telah dibahas dalam lembaran-lembaran sebelumnya 
sangat penting, dan berguna untuk urusan agama dan dunia, sebagaimana 
telah dijelaskan dalam hadits-hadits di atas. Karena pentingnya dan 
keutamaannya, Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam menganjurkan 
shalat khusus yang terkenal dengan sebutan Shalat Tasbih. Disebut Shalat 
Tasbih, karena di dalamnya dibaca Tasbih, Tahmid, Tahlil, dan Takbir tiga ratus 
kali. Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam sangat mementingkan dan 
banyak memberikan dorongan agar mengerjakannya. Hal ini telah 
diriwayatkan dalam beberapa hadits, di antaranya sebagai berikut. 


Hadits Ke-1 

wé gi AAN ies الله يو‎ Jain. BE es ki عن اب‎ 
3 4 ri r 

dodi jan sei anal damai an Mua رَضِي الله عه‎ AKAN 


ea On Ta E 


SAE راونت راک‎ E PIE Ts 


Bole JAS‏ هوي س CASTE IA baha Sah BN‏ جود 


31 ع 


Li Taat Ori ثم كرف‎ Pes WAS 
INA BEA Aan ی‎ ale, يكف أرب‎ Os: jomas 
ANTENA 5 NGA KAS تفعل‎ Osis إن لم د‎ aa BUAS sa SG 


ayah Sp f "ads Ta 
داودوا بن مآجه والبيهقيّ فى الرعوات الكبير وروی الترمني عن ألى را فخ نحوه‎ say ممرة.‎ Su Us لم‎ Japi Ya 
حريث وصله موسى! بن عير العزيز عن الحكم بن أبأن وق ل أخر جه أيو بكر محمں ب نإسحاق‎ Ja کم وقال‎ Media Sp SEAT 


Penutup 583 


وأبو داود وأبو عبس الرحمس أحيس بن شعيب فى الصحيح ثم قال بعد مآ ذكر توثيق رواته وأمَاإرسال إبراهيم بن الحكم عن أبيه فلايو هن 
وصل الحديث فإن الزيادة من الثقة أولى من الإرسال عل ان إمام عصر دف الحديث إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قن ABI‏ هذا الإسناد عن 
إبراهيم بن الحكم ووصله اه قال السميوطي فى اللآلي هنا إسناد حسن وما قال الحاكم أخرجه النسافي فى كتابه الصحييح لم نرهفى شيء من 
نسخالسن نلا الصغرى ولا الكبرى) 
Dari Sayyidina Ibnu Abbas Radhiyallahu “anhuma, sesungguhnya Baginda Nabi‏ 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda kepada Sayyidina Abbas bin Abdul‏ 
Muthalib Radhiyallahu “anhu, “Wahai Abbas, wahai Pamanku, maukah engkau‏ 
aku beri, maukah engkau aku anugerahi, maukah engkau aku beritahu,‏ 
maukah engkau aku beri sepuluh perkara (fadhilah), bila engkau mengerjakan‏ 
amalan ini, Allah Subhaanahu wata'ala akan mengampuni dosa-dosamu yang‏ 
sebelumnya dan dosa-dosamu yang sesudahnya, yang lama dan yang baru,‏ 
yang disengaja atau yang tidak disengaja, yang kecil atau yang besar, yang‏ 
terang-terangan atau yang sembunyi-sembunyi. Dirikanlah shalat empat‏ 
rakaat (dengan niat Shalat Tasbih), dan bacalah pada setiap rakaatnya‏ 
Al-Fatihah dan satu surat yang lain. Jika engkau selesai membaca Al-Fatihah‏ 
dan surat dalam rakaat pertama, serta masih dalam keadaan berdiri, bacalah‏ 
Subhaanallah walhamdulillah walaa ilaaha illallah Allahu Akbar 15 kali, lalu‏ 
ruku' dan bacalah kalimah itu sepuluh kali, lalu bangun dari ruku', dan bacalah‏ 
sepuluh kali, lalu sujud dan bacalah sepuluh kali, lalu bangun dari sujud dan‏ 
bacalah sepuluh kali, lalu sujud lagi dan bacalah sepuluh kali, lalu bangun dan‏ 
bacalah sepuluh kali (dalam keadaan duduk sebelum berdiri untuk rakaat yang‏ 
kedua), sehingga seluruhnya berjumlah 75 kali. Dalam setiap rakaat‏ 
hendaklah engkau membaca Tasbih, Tahmid, Tahlil, dan Takbir 75 kali‏ 
sebanyak empat rakaat. Jika engkau mampu, kerjakanlah setiap hari sekali.‏ 
Jika tidak, kerjakanlah setiap pekan sekali. Jika tidak, kerjakanlah setiap bulan‏ 
sekali, dan jika itu pun tidak mampu, kerjakanlah setahun sekali. Seandainya‏ 
itu pun masih tidak mampu, maka kerjakanlah setidak-tidaknya seumur hidup‏ 
sekali.” (H.R. Abu Dawud, Ibnu Majah dan Baihagi, dari Kitab Misykat)‏ 


Hadits Ke-2 

Pa ر لل و‎ NO BA BAN و ری کو وال‎ PN P 
TEA عرو رضي الله‎ HAN AN وع ا الجَوڙاءِ عن رج ل‎ 
آنه‎ L وَأَعْطِيْكَ عتى‎ Okita PEN aaa 


Pati 


PN 


> 
Ki SIA ]و م و‎ PA 2 . 

SNG aaa Nah GE is NON ISI JB A 

P و‎ oz Pa 7 5 Bi z 

” TAES 2 Sa A 4 aa [e s i ` 

اعم gunki AN SAS In UI HE BS IYA‏ قال 


ora AJ Ga 
Dari Abu Jauza' Rahmatullah “alaih, dari seorang shahabat Radhiyallahu “anhu 
(menurut para ahli hadits ia adalah Sayyidina Abdullah bin Amr Radhiyallahu 
anhuma), ia berkata, “Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam bersabda 
kepadaku, “Datanglah kepadaku besok, aku akan memberi anugerah 


ex 


584 kitab Fadhilah Dzikir 


kepadamu, aku akan memberi karunia kepadamu, dan aku akan memberi 
hadiah kepadamu.” Sehingga aku menduga beliau akan memberikan kepadaku 
suatu hadiah harta. Selanjutnya beliau bersabda, “Ketika matahari sudah 
tergelincir maka bangkitlah dan shalatlah empat rakaat.” (Seperti yang 
disebutkan di atas). Beliau bersabda lagi, “Seandainya engkau adalah 
penduduk bumi yang paling banyak dosanya, maka seluruh dosamu akan 
diampuni.” Aku berkata, “Bagaimana jika aku tidak mampu melaksanakan 
shalat tersebut pada waktu itu?” Beliau bersabda, “Shalatlah kapan saja baik 
pada waktu malam atau siang.” (H.R. Abu Dawud) 


Hadits Ke-3 

Mentan sangka ani BEE عُمَوَوَضِيَ الله‎ ga عَنْ افع عَنٍ‎ 
un 6 z 
000000 AGA ANA Ta, - WA MA 503 kN 

AY NGAPA بن‎ NGANAH An baisa GAGAH aos آي طالب‎ 


A 2. 8 z 


Peer ل تصني بع‎ SOFA تعر‎ NG AAN OKE NAN 


8 (أخرجه الجأ كم وقالإسناد صحيح لاغبار عليه وت تعقبه الزهبي پان أحمس بن داو دكذّبه الرا رقطنيكن فى المنهل وکنا قال غير‎ . sa 
علم ابن عمه‎ a تبعاللحافظ لکن ف النسخة التی بأیدینامن المستدرك وقں صخت الرواية عن ا بن عمر أن رس ل اله صل‎ 
جعفرا ثم ذكر الحريث بسندهوقال ىآخرههن!إسناد صحيح لاغبار عليه وهكن! قال الزهبي فى أول الحديث وآخرهثم لايذهب عليك أن فى‎ 
BMA هذا الحدنث زيأدةلاحول ولاقو ة إلا باه العلي العظيم أيضاعل‎ 
Dari Nafi’ Rahmatullah “alaih dari Sayyidina Ibnu Umar Radhiyallahu ‘anhuma, 
Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam mengirim Ja'far bin Abi Thalib 
Radhiyallahu “anhu ke Negeri Habsyah. Ketika ia kembali ke Madinah, Baginda 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam memeluknya dan mencium keningnya, 
lalu bersabda, “Maukah engkau aku beri, maukah engkau aku beri kabar 
gembira, maukah engkau aku beri karunia, maukah engkau aku beri hadiah?” 
Jawabnya, “Tentu, ya Rasulullah.” Beliau bersabda, “Shalatlah empat rakaat.” 
Kemudian beliau menerangkan cara Shalat Tasbih sebagaimana disebutkan 
dalam hadits di atas. Namun, dalam hadits ini, ada tambahan dalam bacaan 
Tasbihatnya, yaitu Laa haula walaa guwwata illa billahil aliyyil azhiim. 
(H.R. Hakim) 


Hadits Ke-4 


Í: مول انو صل اه يو وسم‎ E gE oaos 


= 2 7 7 4 ed 
5 Pa 


BER NGANG ende asus: أب لك الا‎ 


KANG S3 NEH 6‏ روفي آخره غير أنك إذا جاست ته قلت ذلك عشر مرات قبل التشه رالحديث. 
أخرجه الرارقطني فى الأفراد وأبو نعيم فى القربآن وا بن شاهين فى الترغي بك ذ! فى إتحاف السادةشرحالإحياى 

Dari Sayyidina Abbas bin Abdul Muthallib Radhiyallahu “anhu, ia berkata, 
“Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Maukah 


Penutup 585 


engkau aku beri, maukah engkau aku hadiahi, maukah engkau aku karuniai?" 
Sayyidina Abbas berkata, “Sehingga aku menduga bahwa beliau akan 
memberikan harta dunia kepadaku yang belum pernah beliau berikan kepada 
seorang pun sebelumku.' Beliau bersabda, 'Kerjakanlah shalat sunnah empat 
rakaat.” Kemudian beliau mengajarkan Shalat Tasbih seperti dalam hadits di 
atas. Dalam hadits ini ada tambahan: Jika engkau duduk tahiyyat, bacalah 
Kalimah Tasbihat tersebut terlebih dahulu sepuluh kali, lalu membaca 
tahiyyat.” (H.R. Abu Nu'aim) 


Hadiits Ke-5 
3233 BAN slah La ya HE ENG 655 $5 del قال‎ 


NA ل بْنَ الْمْبَاوكِ ي‎ ba Iis asah 
تمك املك وتخا ق‎ Na وح‎ HAN سباك‎ a AH 


ار 2 


i PER 
اكاب‎ AE ية يرا بشو الله لحل اليو‎ 
Bata َك إلا الله و‎ a HI انو‎ Ak 
3 iga saga کیا‎ 
TRAE T , 2 mas 


A, 


سد Wa LENAN AN‏ 
اه Wana‏ ا RG‏ ثقات أثبات ولايتهم عبد الله أن يعليه مالم يصح عدرة سثرة.اه و 
UG‏ فى الأحياء بعس ماذكر حريث ابن عباس المذكور و فى روية اخرىانهيقول فى اول الصلاةسبحناك 2 55 يسبخ خس عشرة 
تسبيحة قبل القرأة وعشر بعد القراءةوالبأقكم ]سبق عش را عشراو لايسبّح بعد السجود الاخير وهز! هو الاحسن وهو اختتيار ابن المبأرك 
اه قال الزبيرى ف الاتحاف ولفظ القوت هذه الرواية احب الوجهين الي اه قال الزبيرى اى لا يسبح فى الجلسة الاولى بين ركعتين ولا فى 
جلسة التشهد شيم GL‏ القوت فا لكزلك روينا فى حديث عبر الله ابن جعفر ين الى طالب ان AN‏ الله عليه و سلم عله الصلاةالتسبيح 
فذكرهاه ثم قال الزبيرى ala‏ حريث عبر الله بن جعفر فأخرجه الرار القطنى من و جھین غن عبد الله ب زياد بن سمعأن قال ی Lau‏ 
عن معأوية واسمأعيل ب عبر اله ابی جعفر عن ابيه ماو قل فى الاخرى عن عون برل اسماعيل عن ا بيهم قآل قال ي رسول الله صل عليه 
وسلم الا اعطيك SI‏ الحديث وا بن Jawa‏ ضعيف و هذ الرواية فى القى اشار اليها صاحب القوت و الثانية عدره قال فيها يفتح الصلاة 
فيكبرثة يقول فنكر الكلمة وزادفيها الحوقلة ولم ينك رهزا السجرةالثآنية عنس القيام ان يقولها قآل وهو الذى اختتارها بن المبارك TES‏ 
المنزرى فى الترغيب وروى Fe‏ حريث اي جناب الكلبى عن ابى الجوزاء عن اين عبرو بن العاص لكر الحديث بألصفة الق رواها 
الترمزى عن !بن المبارك ثم قال وهزا يوافق ماروينآه عن ابن المبآرك وروأ القتييبة این سعیں عن يحي بن سليم عن عمران بن مسلم 
عن أب ال..زاء قال نزل على عبس الله | ب عمرو بن العاص نكر لحريث و خالفه فى رفعه الى النبى صل اله عليه وسلم و لم ی نکر التسبيحات 


586 Kitab Fadhilah Dzikir 


ف ابتراء القراءة انما b‏ بعرها ثم ذكر جلسة الاستراحة كما ذكرها ساثر الرواة اه قلت حريث الى الجناب مزكور فى السئن على Wa‏ 
الطريق طرييق ابن الميارك و ماذكر من كلام البيهق ليس فى السفن بهذا BANI‏ فلعله ذكره فى الرعوات الكبير وما فى السئن انه ذكر اولا 
حدي تأ جناب تعليقا مر فوعاثم قال قال بوداودورواارووحبن المسيب وجعفر بن سلي من عن عم رو بن مالك النکری‌عن ای الجوزاء عن 
ابن عباس قوله و قال فى حريث روح فقال حريث النبى صل di‏ عليه وسلم اه فظاهران الاختلاف ف السند فقط لاق لفظ الحريث و ذكر 
شار الاقناع من فروع الشافعية صاوة التسبيح و اقتصر على صفة ابن المبارك فقط قال البجيرثى هزه رواية ابن مسعود والزى عليه 
مشايخناً! نه لا يسبّ ح قبل القراة بل بح ها خمسة عشر و العشرةفى جلسة الاستراحة وهزه رواية| ب ى عب ساهمختصراو علم منهان طريق 
ابن المبارك مروى عن ابن مسعود أ يضالكن لم اجں حريث ا بن مسعود قيما عدرى من الكتبيل الم نكورفييها على مأ بسط صأحب المنهل و 
شارح الاحياء وغي رهما ان حديث صئوة التسبيح مروى عن جماعة من الصحابة منهم عبد الله و الفضل | بنأالعياس وا بوهم عبأس بن عبس 
المطلب عبد انه بن عبرو بن العآص وعبد الله بن عمر بن الخطاب و ابو رافغ مولى رسول اله صلی الله عليه و سلم وعلى بن الى طالب واخوة 
جعفر ب نای طالب و ابنه عبس اله بن جعفر وام المؤمنين ام سلمة وانصارى غير مسىوقن قیل انه جابر بن عبد اله قاله الزبيدى و بسط 
فتخريجاحاديثهم و غلم م.أسبق ان حريث صلوةالتسبحمروى بطر قكشيرةوق افرط بن الجوزى وصن تبعه فى ذكرهفى الموضوعات ولذا 
تعقب عليه غير واحں من اثمة الحديث كالحافظ ابن حجر و السيوطى و الزركشى قال این المرينى قں اساء ابن الجوزى بلكره ايأه فى 
الموضوعات کنا فى اللآلى قال الحافظ ومن مرححه او حسنه ابن منده والف فيه كتاباً والاجرى والخطيب وابو سعن السمعاق وابو موسى 
da‏ وابو الحسن بن المفضل والمتزرى وا بن الصلاحوالنووى قت اتهزيب الاسماء والسبى وآخرو نكن فى الاتحاف وف الم قا عن ابن 
حجر صرححه الحاكم وابن خزيمة وحسنه جماعة اهقلت وبسط ma‏ تحسینه وح عن الى منصور الريلى صلاةالتبيح اشهر 
الصلاةواصحها اسنا 
Imam Tirmidzi Rahmatullah “alaih berkata, “Imam Ibnu Mubarak Rahmatullah‏ 
“alaih dan banyak ulama yang lain telah meriwayatkan tentang Shalat Tasbih‏ 
dan keutamaannya. Caranya adalah, setelah takbiratul ihram, membaca‏ 
Subhaanakallahumma wabi hamdika watabarakasmuka wata'ala jadduka‏ 
walaa ilaaha ghairuka, lalu membaca 15 kali Subhaanallahi wal hamdulillahi‏ 
walaa ilaaha illallahu wallahu Akbar, lalu membaca A'udzubillahi minasy‏ 
syaithiaanir rajiim, dan membaca Bismillaahir rahmaanir rahiim, dan Surat‏ 
Al-Faatihah, serta satu surat yang lain. Lalu, membaca Tasbihat tersebut‏ 
sepuluh kali, lalu ruku' dan membacanya sepuluh kali, kemudian bangun dari‏ 
ruku’ dan membacanya sepuluh kali, selanjutnya sujud dan membacanya‏ 
sepuluh kali, seterusnya bangun dari sujud dan membacanya sepuluh kali, lalu‏ 
sujud yang kedua kali dan membacanya sepuluh kali. Hal ini dilakukan empat‏ 
rakaat. Seluruhnya berjumlah 75 Tasbihat dalam setiap rakaatnya.' (Ini adalah‏ 
cara mengerjakan Shalat Tasbih yang kedua. Perbedaannya dengan cara yang‏ 
pertama: setelah sujud yang kedua, langsung berdiri, tidak perlu duduk‏ 
istirahah untuk membaca Tasbihat sepuluh kali). Imam Abdullah bin Mubarak‏ 
Rahmatullah ‘alaih berkata, “Pada waktu ruku” terlebih dahulu membaca‏ 
Subhaana rabbiyal azhiimi tiga kali: dan dalam sujud membaca Subhaana‏ 
Rabbiyal a'laa tiga kali kemudian baru membaca Tasbihat tersebut.”‏ 
Penjelasan‏ 
Shalat Tasbih adalah shalat yang sangat penting, yang faidahnya dapat‏ .1 


kita ketahui dari hadits-hadits di atas. Betapa Baginda Nabi Shallallahu 
“alaihi wasallam telah mengajarkan shalat ini dengan penuh kecintaan 


Penutup 587 


dan perhatian. Para ulama, muhadits, fugaha, dan ahli tasawwuf 
sepanjang zaman selalu menjaga dan memperhatikan amalan ini. Imam 
Hakim Rahmatullah “alaih yang merupakan salah satu tokoh ulama 
hadits, menulis, “Bukti keshahihan hadits ini ialah sejak zaman para 
tabi'in hingga zaman kami, para ulama senantiasa melaksanakan shalat 
ini dan mengajarkannya kepada umat. Salah seorang 'di antara mereka 
ialah Imam Abdullah bin Mubarak Rahmatullah “alaih, salah seorang guru 
Imam Bukhari Rahmatullah “alaih.” 


Imam Baihaqi Rahmatullah ‘alaih berkata, “Sebelum Imam Ibnu Mubarak 
Rahmatullah 'alaih, di antara ulama yang selalu menjaga Shalat Tasbih 
ialah Syaikh Abul Jauza' Rahmatullah “alaih, seorang ulama panutan di 
kalangan tabi'in. Setelah adzan Zhuhur dia selalu mengerjakan Shalat 
Tasbih ini sampai menjelang shalat jama'ah Zhuhur dimulai. Dia 
melakukannya setiap hari.” 


Syaikh Abdul Aziz bin Abi Rawwad Rahmatullah “alaih, salah satu guru 
Imam Abdullah bin Mubarak Rahmatullah “alaih, seorang ahli zuhud dan 
takwa berkata, “Barangsiapa menginginkan surga, maka sangat penting 
baginya menjaga Shalat Tasbih.” Syaikh Abu Utsman Hiri Rahmatullah 
“alaih, seorang ahli zuhud yang terkenal, berkata, “Tidak ada sesuatu pun 
yang lebih hebat dan bagus untuk menghilangkan kesusahan dan 
musibah daripada Shalat Tasbih.” 


Allamah Taqi Subki Rahmatullah “alaih berkata, “Shalat Tasbih ini sangat 
penting. Jangan sampai kalian meninggalkannya karena tertipu oleh 
pengingkaran sebagian orang. Barangsiapa mendengar fadhilahnya tetapi 
masih lalai, berarti ia malas dalam agama dan jauh dari jalan para 
shalihin. la dianggap bukan seorang muslim yang kuat.” Tertulis dalam 
Kitab Mirgat bahwa Sayyidina Abdullah bin Abbas Radhiyallahu ‘anhuma, 
selalu mengamalkannya setiap hari Jum'at. 


Sebagian ulama menolak Shalat Tasbih ini. Mereka beralasan bahwa 
bagaimana mungkin hanya dengan mengerjakan empat rakaat lalu 
memperoleh pahala yang begitu banyak dan diampuni dosa-dosanya, 
terutama dosa besar. Tetapi karena banyak sahabat Radhiyallahu 'anhum 
yang meriwayatkan hadits mengenai Shalat Tasbih ini, maka bagaimana 
mungkin kita mengingkarinya. Kemudian berdasarkan dalil yang jelas dari 
Al-Qur'an dan hadits, syarat diampuninya dosa-dosa besar tetap harus 
disertai dengan taubat. 


Hadits di atas menerangkan dua macam cara Shalat Tasbih, yaitu: 


Cara pertama, setelah membaca Al-Fatihah dan surat, maka membaca: 
Subhaanallahi wal hamdulillahi walaa ilaaha illallahu wallahu Akbar lima 
belas kali. Kemudian ketika ruku’, setelah membaca Subhaana rabbiyal 
“Azhimi, membaca Tasbihat sepuluh kali. Lalu, setelah Sami'allahu liman 
hamidah rabbana laka! hamdu, membaca Tasbihat sepuluh kali. Ketika 
sujud, setelah membaca Subhana rabbiyal a'laa, membaca Tasbihat ini 
sepuluh kali. Lalu, membacanya sepuluh kali ketika duduk di antara dua 


Kitab Fadhilah Dzikir 


sujud. Ketika akan berdiri setelah sujud kedua membaca sepuluh kali 
tanpa membaca Takbir, langsung berdiri. Demikian pula cara seperti ini 
dilakukan pada rakaat berikutnya. Sebelum tahiyyat membaca Tasbihat 
ini sepuluh kali, kemudian baru membaca tahiyyat. 


Cara kedua, setelah takbitratul ihram dan membaca doa iftitah, lalu 
membaca Subhaanallahi wal hamdulillahi walaa ilaaha illallahu 
wallahuakbar lima belas kali, lalu membaca Al-Faatihah dan satu surat 
yang lain. Sebelum ruku', membaca sepuluh kali Tasbihat. Cara 
selanjutnya seperti cara yang pertama. Hanya saja, dalam cara yang 
kedua ini, tidak perlu membaca Tasbihat sepuluh kal: pada waktu akan 
berdiri dari sujud yang kedua ketika berganti rakaat dan tidak perlu 
membaca Tasbihat sepuluh kali sebelum tahiyyat. Para ulama menulis, 
yang terbaik adalah dua cara tersebut dikerjakan semua, kadang-kadang 
dengan cara yang pertama dan kadang-kadang dengan cara yang kedua. 


Karena Shalat Tasbih ini tidak biasa dikerjakan, maka ada beberapa hal 
yang perlu diperhatikan untuk memudahkan, yaitu: 


a. Dalam Shalat Tasbih ini tidak ada keharusan untuk membaca surat 
tertentu (selain Al-Fatihah). Surat apa pun boleh dibaca. Namun, 
sebagian ulama menulis, sebaiknya membaca surat Al-Hadiid, Al- 
Hasyr, Ash-Shaaf, Al-Jumu'ah, atau At-Taghaabun. Boleh memilih 
empat surat dari lima surat tersebut. Sebagian hadits menyatakan 
bahwa surat yang dibaca setidak-tidaknya berjumlah dua puluh ayat. 
Sebagian ulama menulis, boleh memilih di antara surat-surat berikut: 
Surat Al-Zalzalah, Al-'Aadiyat, At-Takaatsur, Al-'Ashr, An-Nashr, 
Al-Kaafiruun, dan Al-Ikhlas. 


b. Jangan menghitung bacaan Tasbihat dengan lisan. Jika dihitung 
dengan lisan, maka. shalatnya akan batal. Membaca sambil 
menghitung dengan jari-jari atau butir-butir tasbih yang dipegang 
tangan itu dibolehkan, hanya saja makruh. Cara yang terbaik ialah 
menekan jari ketika setiap bertasbih, dan jari tetap di tempatnya. 


c. Jika ada bacaan Tasbihat yang terlupa di suatu tempat, maka dapat 
dibaca di rukun setelahnya. Tetapi jangan dibaca pada waktu i'tidal 
dan pada waktu duduk di antara dua sujud. Begitu juga jangan dibaca 
pada waktu duduk istirahah (duduk untuk bangun mengerjakan rakaat 
selanjutnya). Misalnya, jika lupa membaca Tasbihat dalam ruku', maka 
dibaca ketika sujud pertama. Jika lupa membaca Tasbihat dalam sujud 
pertama, maka dibaca ketika sujud kedua. Jika lupa membaca Tasbihat 
dalam sujud yang kedua, maka dibaca pada waktu berdiri di rakaat 
yang kedua. Jika lupa membaca Tasbihat dalam sujud yang kedua pada 
rakaat yang kedua, maka dibaca pada waktu duduk sebelum tahiyyat 
akhir. 

d. Jika disebabkan oleh suatu hal harus sujud sahwi, jangan sekali-kali 
membaca Tasbihat dalam sujud tersebut. Karena jumiahnya telah 
genap tiga ratus kali. Kecuali, jika memang ada kekurangan dari jumlah 


588 


Penutup 589 


tersebut, maka boleh dibaca ketika sujud sahwi. 


. Disebutkan dalam sebagian hadits bahwa setelah tahiyyat, sebelum 


salam, hendaklah membaca doa berikut ini: 
0 


sn ae إن أل تؤفيق أف الى وهل أل يوني‎ Sa 
bbs asi KEREN EA SERANG 
مَعَوِبْكَ وڪ‎ A a ENG sii. Ká EPA 


z 


Gn, Kab KANG ks راك‎ gkah عملا‎ NG عمل‎ 
سباق‎ DB gal PI في‎ ESA بالك عق‎ kaga NAH 
Pera ag D کال الور رتا ئو م كانور‎ 


NAN نعيم ف الحلية من حديث ابن عباس ولفظه اذافرغت قلت بعد التشهد قبل التسليم لهي‎ sila حون‎ AN 
الرعاء بعض الألفاظ يعن‎ AT من حريث العباس‌وف سنده متر وك اه قلت زادفي المرقاة ق‎ baal ف الإتحاف وقال اوردهالطبراني‎ 
قوله خألق النور زدتها تكميلا للفائرة)‎ 

“Ya Allah, aku memohon kepada-Mu taufik ahli hidayah, dan amalan 

ahli yakin, dan keinginan baik ahli taubat, dan kekokohan hati ahli 

sabar, dan kesungguhan ahli takut kepada-Mu, dan permintaan orang 
yang penuh harap kepada Engkau, dan ibadah ahli wara', dan ma'rifat 
ahli ilmu, sehingga aku takut kepada-Mu. Ya Allah, sesungguhnya aku 
memohoń kepada-Mu rasa takut yang dapat menahan diriku dari 
bermaksiat kepada-Mu. Agar aku beramal suatu amalan dengan 
ketaatan kepada-Mu sehingga aku berhak memperoleh ridha-Mu. 
Agar aku benar-benar bertaubat kepada-mu karena rasa takut 
kepada-Mu. Agar aku mendapat keikhlasan jiwa karena cintaku 
kepada-Mu. Agar aku bertawakkal kepada-Mu dalam segala urusan 
karena bersangka baik kepada-Mu. Maha Suci Allah Yang telah 
menciptakan nur. Ya Allah, sempurnakanlah nur kami, dan ampunilah 
kami, karena sesungguhnya Engkau berkuasa atas segala sesuatu. 

Dengan rahmat Engkau terimalah doaku, wahai Yang Maha 

Penyayang melebihi segala penyayang.” 

. Dibolehkan melaksanakan Shalat Tasbih pada setiap waktu, selain 
pada waktu-waktu yang dimakruhkan shalat, dan yang paling baik 
ialah setelah zawal (setelah tergelincirnya matahari). Kalau tidak, 
maka boleh dikerjakan ketika siang hari kapan saja, atau pada waktu 
malam hari. 

. Dalam hadits yang lain disebutkan bahwa selain bacaan Tasbihat tadi, 
ditambah juga dengan lafadz Laa haula walaa guwwata illa billahil 
'aliyyil “adziimi sebagaimana yang disebutkan dalam Hadits Ke-3 di 


aa و‎ MS 


eni 


sm 


590 Kitab Fadhilah Dzikir 


atas. Jadi, jika kadang-kadang ditambahi kalimah tersebut akan sangat 
baik. 


Syaikh Muhammad Zakariyya Al-Kandahlawi 
Muqim Mazhahir Ulum, Saharanpur Basti Hazrat Nizhamuddin, New Delhi, 
India. Malam Jum'at, 26 Syawwal 1358 H. 


Syaikhul Hadits Maulana 
Muhammad Zakariyya Al-Kandahlawi 
Rahratullah 'alaih 


| 
e 
De 


FADHILAH 
AL- QUR’ AN 


gow 
| 
| 

dia 


Judul Asli Urdu: 
Fadhail Qur'an Majid 


Penyusun: 
Syaikhul Hadits Maulana Muhammad Zakariyya Al-Kandahlawi Rahmatullah 'alaih 


Judul Buku: 
Kitab Fadhilah Al-Our'an 


Penerjemah: 
Tim Penerjemah Kitab Fadhilah Amal Masjid Jami' Kebon Jeruk Jakarta 


Penerbit: 
Pustaka Ramadhan 
Jl. Parakan Saat RT 05/06 No. 6, Cisaranten Endah, 
Arcamanik Bandung, Telp. (022) 7200526, 7213304 


MUOADDIMAH 


s 


siba agak yaaa NANG dai ANGE Ga AJI 


ر و ور ZA‏ روو رو 
e ENI A‏ 


PARAS كير‎ E LN SAN SA 
sea PERSIK PS GI الَو ُوه‎ 
baé dika ags رة‎ JL BEAN UR القرقان. وی من هم اومان بعد‎ 


zí w 2 ran 


sesat TAN قال‎ San Bath ai EREA 


PELEAN HENNA AN 

Segala puji bagi Allah Subhaanahu wata'ala yang telah menciptakan 
manusia dan mengajarkan kepadanya bayan (cara menjelaskan kepada yang 
lain), menurunkan kepadanya Al-Qur'an, dan menjadikan Al-Qur'an sebagai 
nasihat, obat, petunjuk, serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tidak 
ada keraguan dan tidak ada kekhilafan di dalamnya. Dia menurunkan 
Al-Our'an sebagai penegak, hujjah, dan cahaya bagi orang-orang yang memiliki 
keyakinan. Shalawat dan salam yang sempurna, semoga dilimpahkan kepada 
sebaik-baik makhluk di antara golongan manusia dan jin, yang nurnya 
menerangi hati dan kubur manusia, serta kedatangannya merupakan rahmat 
untuk seluruh alam, yaitu Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam. Semoga 
shalawat dan salam dilimpahkan kepada keluarga dan para shahabatnya. 
Mereka adalah bintang-bintang hidayah dan penyebar kitabullah. Shalawat 
dan salam semoga juga dilimpahkan kepada orang-orang yang mengikuti 
mereka dengan penuh keimanan. 

Amma ba'du, maka hamba Allah Subhaanahu wata'ala yang sangat 
berhajat kepada rahmat Tuhan Yang Maha Pengasih, yang biasa dipanggil 
dengan Zakariyya, anak Yahya, anak Ismail, menyatakan bahwa lembaran- 
lembaran ini, ditulis dalam waktu yang singkat, berisi empat puluh hadits 
Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam mengenai fadhilah Al-Qur'an, 
demi menaati seseorang yang isyaratnya saya anggap sebagai perintah, dan 
taat kepadanya saya anggap sebagai keberuntungan. 


Di antara nikmat-nikmat Allah Subhaanahu wata'ala yang paling istimewa 
yang selalu dikaruniakan kepada Pesantren Mazhahirul Ulum Saharanpur, 
adalah pertemuan tahunan yang senantiasa dapat diadakan oleh pesantren 


594 Kitab Fadhilah Al-gur'an 


tersebut untuk menjelaskan perkembangan pesantren kepada masyarakat 
umum. Maksud majelis itu diadakan bukan untuk mengumpulkan atau 
mengundang para ahli ceramah, ahli pidato, atau tokoh-tokoh termasyhur, 
tetapi yang terpenting adalah mengumpulkan wali-wali Allah, sebagaimana 
pada masa-masa sebelumnya pernah dihadiri oleh Hujjatul Islam, Syaikh 
Maulana Muhammad Oasim Nanutwi (Semoga Allah Subhaanahu wata'ala 
menerangi kuburnya), dan Outbul Irsyad, Syaikh Rasyid Ahmad Ganggohi 
(Semoga Allah Subhaanahu wata'ala menerangi kuburnya) yang telah 
menyinari hati para hadirin. Hal itu tidak jauh berbeda ketika generasi dari 
putra-putra para mujahid Islam tersebut seperti Syaikhul Hind, Syaikh 
Abdurrahim, Syaikh Khalil Ahmad, Syaikh Asyraf Ali (Semoga Allah Subhaanahu 
wata'ala menerangi kuburnya) kembali berkumpul di dalam pertemuan 
tahunan ini. Kehadiran mereka merupakan sumber cahaya kehidupan dan 
cahaya bagi ruhani yang telah mati, dan dapat menghilangkan kehausan bagi 
mereka yang mencari cinta Allah Subhaanahu wata'ala. 


Dewasa ini, meskipun majelis-majelis tahunan itu tidak lagi dihadiri oleh 
bintang-bintang petunjuk tadi, keturunan-keturunan langsung mereka dapat 
menyemarakkan pertemuan tersebut, sehingga menyebabkan banyak turun 
keberkahan. Orang-orang yang menghadiri majelis ini telah menyaksikannya. 
Bagi yang mempunyai mata, tentu dapat melihat keberkahan ini. Tetapi 
dengan mata hati, kami dapat lebih merasakan sesuatu yang luar biasa. 
Apabila yang hadir dalam pertemuan tahunan pesantren ini hanya untuk 
mendengar pidato-pidato yang bagus dan ceramah-ceramah yang 
menggelora, mungkin ia akan pulang dengan perasaan kecewa. Berbeda 
halnya bagi orang yang datang dengan tujuan untuk mengobati hatinya. 

ai‏ و مم 
Ten MAJLIS‏ 

Dalam majelis yang serupa, pada tanggal 27 Dzulga'dah 1348 H., Syaikh 
Hafizh Muhammad Yasin Naginwi Rahmatullah “alaih telah berkunjung ke 
pesantren ini. Kehadirannya bagaikan siraman cinta dan kasih sayang. Saya 
tidak mampu berterima kasih sepenuhnya kepadanya. Setelah mengetahui 
bahwa ia telah mendapat ajaran-ajaran keruhanian dari Syaikh Ganggohi 
Rahmatullah “alaih, maka tidak perlu lagi saya mengutarakan sifat-sifatnya 
yang mulia dan suci, yang menyebabkan nur dan berkah terpancar darinya. 


Setelah pertemuan ini selesai, ia kembali ke rumahnya dan mengirim 
sebuah surat yang penuh penghormatan kepada saya, berisi permohonan agar 
saya menyusun Risalah Fadhilah Al-Gur'an yang berisi empat puluh hadits 
Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam beserta terjemahannya, kemudian 
mengirimkan hasilnya kepadanya: la menyatakan bahwa jika saya tidak 
bersedia memenuhi permohonannya itu, maka ia akan meminta guru saya 
yang saya cintai, Syaikh Hafizh Maulana Muhammad Ilyas Rahmatullah 'alaih, 
agar mendesak saya untuk melaksanakan tugas yang mulia ini. Ia sangat ingin 
agar saya memenuhi permohonannya. Surat dari guru saya, Syaikh Hafizh 
Maulana Muhammad Ilyas Rahmatullah “alaih, sampai ke rumah saya ketika 


Mugaddimah 595 


saya sedang dalam perjalanan. Saat saya kembali ke rumah, ternyata dia 
sudah berada di rumah saya. Dia menegaskan sekali lagi agar saya segera 
menulis risalah Fadhilah Gur'an, sehingga tidak ada alasan lagi bagi saya, baik 
alasan ketidakmampuan saya maupun alasan lainnya, untuk menolak tugas 
yang mulia ini. Saya juga tidak dapat menjadikan Kitab Syarah Al-Muwaththa' 
Imam Malik Rahmatullah “alaih yang belum selesai saya susun, sebagai alasan 
yang kuat untuk menolak tugas yang mulia ini. Saya terpaksa menunda 
penulisan kitab tersebut beberapa hari, untuk berkhidmat dengan seluruh 
kemampuan saya, demi tugas yang agung ini. 
Saya memohon maaf atas segala keterbatasan dalam penyusunan risalah 
ini. 
0 PA 0 g 1 3,35 
أربو‎ HA KAS مَنْ‎ pis aae ab صل‎ Ga sad في سأك مَنْ قال‎ BA رَجَاءَ‎ 
o Ara و‎ ENENG eh موه‎ 958, eat ار‎ TACTE و م‎ 
Gill قال‎ Ma IE TA Ja ISA Gaa الله‎ ti ويها‎ jala Ku 
arakon ا‎ TRR مه اڈ اء عاك و م‎ LED ah و‎ Eini 
EA AI G3 SU حفط الجلو‎ DIK IE Ca الشئئ وَمَنْعُهُ صن‎ Ba Bi 
2233, AN NG A لف‎ KALA Ey MASSA Tarakan Aia iE 
IS 063 sagAd مَعْنٍ‎ OS فلو حَفِظ في تاب ثم تقل إل الاس‎ akan 
7 5 . و‎ 5 
فقس‎ (e 222 Ae د داف د جل‎ Pan حا‎ Acts a E aer 
BIKE as jan O5 بِطَرِيْقٍ القخر يج والوشتاد‎ ot) نقل‎ GI حَفظ على اميق‎ 
7 $ و‎ ang سوه ]م‎ a 5ه 32 ساسك 2ل‎ 1 
fizike i Elbu re لَمْ يَحْفْظْهَا وكا‎ OI Gabut 
PERSP PEELE ZER 9 مقا وى‎ S 2h afe NI Pale 
KARANG AAA b اه‎ JAAN يها في‎ OA Gp 
دد و5‎ seni II ور سكو‎ inr FIGE s BNN ANGE ]ست و‎ eb Rn 
BARA Jet NG INI ويك‎ GN 


, 


2 و 
AR: PEAN 02 ea £ Pama TE‏ 
aa‏ الو رقاو EF GAS AT Ya AR MENIT ên‏ 
2 


say etfe سيوج ق ره‎ aL A PDI Paha MEUT PEREP DP Fatal 
kedani ba d) EA GE ME وما‎ aki ESAI عرو‎ as EN 
Na en an ا یی‎ ar 
BIAN AA اداپ‎ Belas El 
Saya melakukannya dengan harapan akan dibangkitkan bersama golongan 
orang yang dimaksudkan oleh Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam 
dalam sabdanya: 


A LA 2 
Bata metan و 4ل سود‎ Tea IN 7 5.س]سدع‎ KA E عا أنه أدب تم س‎ kat م‎ 
G BRG a OS GAS انه‎ Ai ن مر يها‎ Ru Gg DT 
2, 4 
105633 


“Barangsiapa menjaga untuk umatku empat puluh hadits tentang agamanya, 
maka Allah Subhaanahu wata'ala pada Hari Kiamat akan membangkitkannya 
sebagai orang yang alim, dan aku akan menjadi pemberi syafaat dan menjadi 
saksi untuknya pada Hari Kiamat.” 


596 Kitab Fadhilah Al-Qur'an 


Al-'Algami Rahmatullah “alaih berkata, “Maksud menjaga adalah menjaga 
sesuatu dan memeliharanya dari tersia-sia, baik menjaganya dengan cara 
menghapal ataupun menjaganya dengan cara menulis, walaupun tidak hapal. 
Dengan demikian, walaupun menjaganya di dalam tulisan, kemudian 
menyebarkannya kepada manusia, itu pun termasuk dalam golongan yang 
dijanjikan dalam hadits di atas.” 


Al-Munawi Rahmatullah “alaih mengatakan bahwa maksud “menjaga untuk 
umatku”. ialah meriwayatkan hadits disertai sanadnya. Ada juga yang 
mengatakan maksudnya menyampaikan kepada Kaum Muslimin, meskipun ia 
tidak menghapalnya dan tidak mengetahui maknanya. Sedangkan perkataan 
“empat puluh hadits” itu mencakup hadits-hadits shahih, hasan, atau hadits- 
hadits sedikit dhaif yang boleh diamalkan dalam fadha'il. 


Allahu Akbar, sungguh betapa banyak kemudahan di dalam Islam, dan 
sungguh menakjubkan penafsiran para ulama terhadap hadits di atas. Semoga 
Allah Subhaanahu wata'ala selalu memberikan kepada kita kesempurnaan 
Islam. Ada satu perkara yang ingin saya sampaikan, bahwa dalam penulisan 
ini, saya merujuk kepada hadits-hadits yang tertulis di dalam Kitab Al-Misykat, 
Tangih Ar-Ruwat, Al-Mirgaat, Syarah Al-Ihyaul Ulum karya Sayyid Muhammad 
Al-Murtadha Rahmatullah “alaih, dan At-Targhib karya Al-Mundziri 
Rahmatullah “alaih. Saya mengambil sebagian besar hadits dari kitab-kitab 
tersebut. Oleh karena itu, saya tidak perlu mencantumkan rujukannya. 
Sedangkan jika ada hadits-hadits yang tidak berasal dari kitab tersebut, maka 
akan saya sebutkan sumber rujukannya. 

Kewajiban bagi para pembaca Al-Our'an adalah memperhatikan adab- 
adab membaca Al-Our'an. Maka, sebelum melanjutkan kepada tujuan 
penulisan risalah ini, saya ingin menjelaskan beberapa adab dan tata cara 
membaca Al-Our'an. Sebuah syair menyebutkan: 


Pp Nb 


Tanpa adab, seseorang akan terhalang dari anugerah Allah Subhaanahu 
wata'ala 


Kesimpulannya, inti adab dalam membaca Al-Our'an adalah menyakini 
bahwa Al-Our'an adalah firman-firman Allah Subhaanahu wata'ala, Dzat yang 
kita sembah, Dzat Yang kita cintai dan kita cari ridha-Nya. Bagi seseorang yang 
telah merasakan cinta, tentu mengetahui nilai surat dari yang dicintainya. 
Betapa tulisan atau ucapan orang yang ia cintai, sangat berkesan di dalam hati. 
Perasaan dan gelora cinta yang ada pada saat itu, tidak mungkin dapat 
dilukiskan dengan rumusan dan kata-kata. 


كبت ب آواب LA‏ کیا و یکی 


Cinta akan mengajarimu bagaimana adab bercinta 


Jika pada saat membaca Al-Our'an, kita dapat melukiskan keindahan yang 
sesungguhnya, dan anugerah Allah Subhaanahu wata'ala yang tiada batas, 


Mugaddimah 597 5 


maka hal itu akan rr. 3imbulkan cinta yang menggelora. Disamping itu, 
Al-Qur'an merupakan perkataan Ahkamul Hakimin, Firman Raja segala raja, 
dan merupakan aturan-aturan dari Maha Raja yang Maha Perkasa dan yang 
tiada satu pun yang bisa menandingi-Nya. Bagi orang yang pernah 
berhubungan dengan istana kerajaan, ia akan mengetahui kehebatan raja 
melalui pengalamannya. Sedangkan bagi yang belum pernah, ia akan 
membayangkan ucapan-ucapan sang raja yang kehebatannya pasti akan 
berkesan di hati orang tersebut. 

Firman Allah Subhaanahu wata'ala adalah firman dari Dzat yang kita 
cintai dan sekaligus Dzat yang kita takuti. Oleh sebab itu, membaca kalam-Nya 
dengan mengumpulkan kedua adab tersebut amatlah penting. Apabila 
Sayyidina Ikrimah Radhiyallahu “anhu hendak membaca Al-Our'an, begitu 
membukanya ia langsung terjatuh pingsan, dan dari mulutnya keluar kata- 
kata: 

5 mazi س‎ PAA] 
WNA .. ها کلام ری‎ 
Ini adalah perkataan Rabbku! Ini adalah perkataan Rabbku! 

Demikian itu merupakan adab membaca Al-Qur’an secara garis besar. 
Adapun adab membaca Al-Our'an secara terperinci, sebagaimana yang telah 
ditulis oleh para ulama, akan saya jelaskan kepada para pembaca secara 
ringkas sekemampuan saya. Intinya, hendaknya kita membaca Al-Our'an tidak 
seperti orang suruhan, tetapi hendaknya kita membaca Al-Our'an dengan 
merasa menjadi seorang hamba di hadapan Allah Subhaanahu wata'ala yang 
Maha Pemberi nikmat. Ahli tasawwuf mengatakan, barangsiapa selalu 
menyadari semua kekurangannya dalam melaksanakan adab, maka ia akan 
bertambah dekat kepada Allah Subhaanahu wata'ala. Sebaliknya, barangsiapa 
merasa cukup dan ujub, ia akan semakin jauh dari Allah Subhaanahu wata'ala. 


Adab-Adab Membaca Al-Qur'an 

Setelah bersiwak dan berwudhu, kita hendaknya duduk di tempat yang 
sepi, dengan penuh hormat dan kerendahan hati seraya menghadap kiblat. 
Kemudian dengan penuh konsentrasi dan khusyu' kita membaca Al-Our'an 
dengan perasaan seolah-olah sedang memperdengarkan bacaan Al-Our'an 
kepada Allah Subhaanahu wata'ala. Jika kita mengerti maknanya, sebaiknya 
kita membacanya dengan tadabbur dan tafakkur. Apabila menemui ayat-ayat 
rahmat dan janji-janji, hendaknya kita berdoa untuk mengharap ampunan dan 
rahmat-Nya. Apabila menjumpai ayat-ayat azab dan ancaman Allah 
Subhaanahu wata'ala, hendaknya kita meminta perlindungan kepada-Nya, 
karena tidak ada yang bisa dimintai perlindungan selain Allah Subhaanahu 
wata'ala. Apabila kita menemukan ayat tentang kesucian Allah Subhaanahu 
wata'ala, maka ucapkanlah Subhaanaliah. Apabila kita tidak menangis ketika 
membaca Al-Our'an, hendaknya kita berusaha menangis. 


BEN BIKE ak AS, 


598 Kitab Fadhilah Al-dur'an 


Puncak kelezatan orang yang sedang bercinta 
Adalah mengadukan rasa cintanya dengan deraian air mata 


Jika tidak bermaksud untuk menghapal Al-Qur'an, maka jangan 
membacanya terlalu cepat. Hendaknya kita meletakkan Al-Qur'an di atas 
bangku, bantal, atau di tempat yang tinggi. Di tengah membaca Al-Our'an, 
jangan berbicara dengan siapa pun. Apabila ada keperluan berbicara ketika 
kita membaca Al-Ouran, maka hendaklah menutupnya terlebih dahulu. 
Selesai berbicara, kita mengawali lagi dengan membaca ta'awuaz. Jika orang- 
orang di sekeliling kita sedang sibuk dalam pekerjaan mereka, sebaiknya kita 
membaca Al-Qur'an dengan suara lirih. Apabila tidak, lebih utama 
membacanya dengan suara keras. 

Para ulama telah menulis, ada enam adab lahiriyah dan enam adab 
batiniyah dalam membaca Al-Qur'an. 


Adab Lahiriyah 

1.  Membacanya dengan penuh rasa hormat, memiliki wudhu, dan duduk 
menghadap kiblat. 

2. Tidak membacanya terlalu cepat, tetapi membacanya dengan tajwid dan 
tartil. 

3. Berusaha menangis atau pura-pura menangis. 

4. Memenuhi hak ayat-ayat azab dan rahmat sebagaimana yang telah 
diterangkan sebelumnya. 

5. Jika dikhawatirkan akan menimbulkan riya' atau mengganggu orang lain, 
sebaiknya membacanya dengan suara lirih. Jika tidak, sebaiknya 
membaca dengan suara keras. 

6. Bacalah dengan suara dan lagu yang bagus, karena banyak hadits yang 
menerangkan supaya kita membaca Al-Our'an dengan suara dan lagu 
yang bagus. 

Adab Batiniyah 

1.  Mengagungkan Al-Qur'an di dalam hati sebagai kalam yang tertinggi. 

2. Menghadirkan dalam hati keagungan Allah Subhaanahu wata'ala dan 
kebesaran-Nya, karena Al-Our'an adalah Kalam-Nya. 

3. Membersihkan hati dari rasa was-was dan ragu. 


4. Membacanya dengan merenungkan makna setiap ayat dengan penuh 
kenikmatan. Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam pernah 
berdiri sepanjang malam sambil berulang-ulang membaca ayat: 

CASN AN GENG GAR GANG | 
“Jika Engkau mengazab mereka, mereka itu adalah hamba-Mu dan 
Engkau mengumpuni mereka, maka sesungguhnya Engkau Maha Perkasa 
dan Maha Bijaksana.” (Q.S. Al-Maa'idah: 118) 


Suatu malam Sa'id bin Jubair Rahmatullah “alaih membaca satu ayat dari 


Muqaddimah 9 


Surat Yaasiin dan mengulang-ngulangnya hingga tiba waktu Shubuh: 


BRIS‏ رر ر کور اوو بمو مام 

PRABA 

“Dan (dikatakan kepada orang-orang kafir), berpisahlah kamu dari 

(orang-orang mukmin) hari ini wahai orang-orang yang berbuat jahat.” 
(O.S. Yaasiin: 59) 

5. Hati kita mengikuti ayat-ayat yang kita baca. Misalnya, apabila membaca 
ayat-ayat rahmat, hendaknya hati kita merasa gembira dan senang. 
Sebaliknya, ketika kita membaca ayat-ayat azab, hati kita hendaknya 
merasa takut. 


6. Telinga benar-benar ditawajjuhkan, seolah-olah Allah Subhaanahu 
wata'ala sendiri sedang berfirman kepada kita dan kita sedang 
mendengarkannya. 


Masalah Penting 

Menghapal beberapa ayat Al-Qur'an (Al-Fatihah) untuk dapat 
menunaikan shalat, hukumnya fardhu 'ain.' Sedangkan menghapal seluruh 
ayat Al-Our'an, hukumnya fardhu kifayah. Jika tidak ada seorang pun yang 
hafizh Al-Qur'an, maka seluruh Kaum Muslimin berdosa. Mulla Ali Qari 
Rahmatullah 'alaih meriwayatkan dari Az-Zarkasyi Rahmatullah 'alaih, bahwa 
ia berkata, “Jika dalam satu kampung atau kota tidak ada seorang pun 
penduduknya yang hapal Al-Our'an, maka semua penduduk kampung itu 
berdosa.” 


Pada zaman yang penuh kegelapan dan kejahilan ini, telah banyak 
kesesatan yang menyebar dalam diri kita sebagai Kaum Muslimin dalam 
urusan agama. Bahkan, ada pendapat umum, bahwa menghapal Al-Qur'an 
merupakan perbuatan sia-sia. Menghapal kata-kata yang sama sekali tidak 
dipahami maksudnya, dianggap sebagai perbuatan bodoh. Menghapal! 
Al-Our'an dianggap merusak pikiran dan membuang-buang waktu. Seandainya 
kemerosotan agama hanya dalam hal ini saja, tentu akan saya jelaskan rincian 
penanganannya. Tetapi, kemerosotan telah melanda di segala bida: 
Pemikiran-pemikiran umat telah mengarah kepada kebatilan. Apa yang mesti 
kita tangisi dan apa yang harus kita adukan? 


Getas Kat َل‎ 
Maka hanya kepada Allah Subhaanahu wata'ala kami mengadu dan hanya 
kepada Allah Subhaanahu wata'ala kami meminta pertolongan. 


1 Dalam Madzhab Syafi'i membaca Surat Al-Fatihah merupakan salah satu rukun shalat. Sedangkan 
dalam Madzhab Hanafi yang menjadi salah satu rukun dalam shalat adalah membaca ayat Al- 
Our'an, tidak harus Surat Al-Fatihah. 


ag الل‎ LA LA 


EMPAT PULUH HADITS MENGENAI 
KEUTAMAAN AL-OUR'AN 


Hadits Ke-1 
وه کے‎ ser قداث كر صا اکر عاك کے‎ NGANG Aya و ورا‎ 
SES Ga IS han ME النّه‎ a قال‎ IE عَنْهُ‎ ail رضي‎ ME عَنْ‎ 
: A Ar, ON 
حكى الحافظ في‎ A Lagi الترغيب وعزاه إلى مسلم‎ Ia (رواة البخاري وأبو داود والترمزي والنساق وابن مأجه‎ KUNA Ola 
العلاء أن مسلماسكت عنه.‎ A 
Dari Sayyidina Utsman Radhiyallahu “anhu, Baginda Rasulullah Shallallahu 
“alaihi wasallam bersabda, “Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar 


Al-Qur'an dan mengajarkannya.” (H.R. Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, 
Ibnu Majah, dari Kitab At-Targhib) 


Faidah 

Dalam sebagian besar kitab, hadits ini diriwayatkan dengan menggunakan 
huruf , (waw, artinya dan) sebagaimana terjemahan di atas. Maka, keutamaan 
yang disebutkan menurut terjemahan di atas diperuntukkan bagi orang yang 
belajar Al-Qur'an dan selepas itu mengajarkannya kepada orang lain. Namun, 
di dalam beberapa kitab lainnya ada yang diriwayatkan dengan menggunakan 
huruf أو‎ (aw, maknanya atau), sehingga apabila diterjemahkan akan memiliki 
arti, “Yang terbaik adalah yang belajar Al-Qur'an atau yang mengajarkan 
Al-Qur'an.” Masing-masing dari keduanya memiliki kebaikan dan keutamaan 
tersendiri. . 


Al-Qur'an adalah inti agama. Menjaga dan menyebarkannya berarti 
menegakkan agama, sehingga sangat jelas keutamaan mempelajari dan 
mengajarkannya, meskipun bentuknya berbeda-beda. Derajat yang paling 
sempurna adalah mempelajari maksud dan kandungannya. Derajat yang 
terendah adalah hanya mempelajari bacaannya saja. Hadits di atas dikuatkan 
dengan hadits mursaf yang diriwayatkan oleh Syaikh Sa'id bin Sulaim 
Rahmatullah ‘alaih, yaitu Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam 
bersabda, “Barangsiapa yang telah mempelajari Al-Qur'an tetapi ia 
menganggap bahwa orang lain yang diberi kelebihan lain (kenikmatan dunia) 
lebih utama darinya, berarti ia telah meremehkan nikmat Allah Subhaanahu 
wata'ala yang dikaruniakan kepadanya.” 


Sebagaimana akan diterangkan dalam hadits-hadits selanjutnya, 
Al-Ouran itu lebih tinggi daripada kalam lainnya, tentu membaca dan 
mengajarkannya itu lebih utama daripada segalanya. Disebutkan di dalam 
hadits lainnya oleh Mulla Ali Qari Rahmatullah “alaih, bahwa barangsiapa yang 


? Hadits yang diriwayatkan oleh seorang tabi'in, dari Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam, 
tetapi tanpa menyebut perawi shahabat. 


Empat Puluh Hadits Mengenai Keutamaan Al-Qur'an 601 


mempelajari Al-Qur'an, maka ia telah menyimpan ilmu kenabian di dalam 
kepalanya. Sahal Tusturi Rahmatullah “alaih berkata, “Tanda-tanda cinta 
kepada Allah Subhaanahu wata'ala adalah tertanamnya rasa cinta terhadap 
Al-Qur'an di dalam hati.” Diterangkan dalam Syarah Al-Ihya bahwa di antara 
golongan orang yang mendapatkan naungan Arsy Ilahi ketika Hari Kiamat yang 
penuh ketakutan adalah orang yang mengajarkan Al-Our'an kepada anak- 
anak, dan orang yang mempelajari Al-Our'an ketika kanak-kanak dan selalu 
membacanya hingga masa tuanya. 


Hadits Ke-2 
JAN انه ايو َل يفول‎ a الل‎ Ors OG OKE الله‎ gas نا سوي‎ 
Un; GA ak ; A ANAN AA FEET NASA J3 


Pai PSA] Pan‏ والدرامي والبيهقي قالشعب» 

Dari Sayyidina Abu Sa'id Radhiyallahu “anhu, Baginda Rasulullah Shallallahu 
“alaihi wasallam bersabda, “Rabb Tabaraka wa Ta'ala berfirman, “Barangsiapa 
yang karena kesibukannya membaca Al-Our'an tidak punya waktu untuk 
berdzikir dan berdoa kepada-Ku, niscaya Aku beri ia sesuatu yang lebih baik 
daripada yang Aku berikan kepada orang yang berdoa kepada-Ku. Keutamaan 
Kalamullah terhadap kalam lainnya seperti keutamaan Allah Subhaanahu 
wata'ala terhadap seluruh makhluk-Nya.” (H.R. Tirmidzi, Darami, Baihaqi, dari 
Kitab Asy-Syu'ab) 
Faidah . 

Seseorang yang sibuk menghapal, mempelajari, atau memahami 
Al-Our'an sehingga tidak sempat berdoa, Allah Subhaanahu wata'ala akan 
memberinya sesuatu yang lebih utama daripada yang telah diberikan kepada 
orang yang berdoa. Sebagaimana dalam urusan keduniaan, jika seseorang ` 
akan membagikan manisan atau lain-lain kepada orang banyak, lalu ada . ١ 
seseorang yang tidak bisa hadir karena sibuk melaksanakan tugas dari orang 
yang membagi manisan tersebut, maka bagian untuk orang tersebut akan .' 
disisihkan terlebih dahulu. Mengenai kesibukan orang yang selalu membaca 
Al-Our'an telah disebutkan di dalam hadits lain, bahwa Allah Subhaanahu 
wata'ala akan mengaruniakan kepadanya pahala yang terbaik yang diberikan- 
Nya kepada orang-orang yang selalu bersyukur. 


Hadits Kes 
HM NINA PATAH شرن افوص اعيو‎ + NGALA ae en ane 
Aa 00 
MEA ل و‎ yar ag 22513 sem CT 
Per Sea SEA nat KIS 


ia‏ يَارَحُوْلَ اذ US, sad 16 An aa‏ إل المج 


Pa 


602 Kitab Fadhilah Al-dur*an 


PJ 

من ازبخ وم shis sasa). Ideas‏ داوم 
Dari Sayyidina têbah bin Amir Radhiyallahu “anhu, ia berkata, “Baginda‏ 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam keluar dan menemui kami di Shuffah.‏ 
Beliau bersabda, “Siapakah di antara kalian yang suka setiap pagi pergi ke‏ 
Pasar Buthhan atau Agig, kemudian pulang membawa dua ekor unta betina‏ 
yang berpunuk besar (yang terbaik) yang ia dapatkan tanpa berbuat dosa atau‏ 
memutuskan persaudaraan?” Maka kami menjawab, Ya Rasulullah, setiap‏ 
kami menyukainya.’ Beliau bersabda, "Mengapa salah seorang dari kalian‏ 
tidak pergi ke masjid lalu mengajar atau membaca dua ayat Al-Qur'an,‏ 
(padahal) itu lebih baik baginya daripada mendapat dua ekor unta betina, tiga‏ 
ayat lebih baik daripada mendapat tiga ekor unta betina, empat ayat lebih‏ 
baik daripada mendapat empat ekor unta betina, dan sejumlah ayat yang‏ 
dibaca lebih baik daripada mendapat sejumlah unta yang sama.”‏ 
(H.R. Muslim, Abu Dawud)‏ 


Faidah 

Shuffah adalah nama sebuah tempat khusus di Masjid Nabawi, yang 
dijadikan tempat tinggal sementara oleh orang-orang miskin Muhajirin. ` 
Jumlah shahabat Ahlush Shuffah selalu berubah dari waktu ke waktu. Allamah 
As-Suyuthi Rahmatullah “alaih telah menulis seratus satu nama shahabat yang 
tinggal di Shuffah, dan ia menulis tentang mereka di dalam risalah tersendiri. 
Sedangkan Buthhan dan Agig adalah nama dua pasar unta di Madinah. Orang 
Arab sangat menyukai unta, terutama unta betina yang berpunuk besar. 


Maksud 'mendapatkannya tanpa berbuat dosa” adalah mendapatkan 
harta tanpa susah payah, namun tidak melalalui pemerasan, pencurian, atau 
merampas warisan sesama saudaranya. Oleh sebab itu, Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam menafikan semua cara itu, yaitu harta tersebut 
didapatkan dengan tanpa bersusah payah sama sekali, dan tanpa berbuat dosa 
sedikit pun. Semua orang tentu senang memperolehnya. Namun, mempelajari 
beberapa ayat Al-Our'an itu lebih baik dan lebih utama daripada mendapatkan 
semua itu. Jangankan seekor atau dua ekor unta, bahkan meskipun seseorang 
mendapatkan satu kerajaan seluas tujuh benua, semua pasti akan 
ditinggalkan. Jika bukan hari ini, tentu hari esok. Ketika maut menjemput, pasti 
semuanya terpaksa harus ditinggalkan. Sebaliknya, pahala membaca satu ayat 
Al-Qur'an akan bermanfaat selama-lamanya. Dalam urusan keduniaan, kita 
dapat menyaksikan seseorang yang diberi uang satu rupiah akan lebih senang 
daripada diserahi uang seribu rupiah supaya dia simpan, dan pemiliknya akan 
mengambil kembali uang itu setelah kedatangannya. Sebab, selain beban 
amanah, dia tidak mendapatkan manfaat apapun dari uang itu. 


Inti maksud hadits di atas, mengingatkan kita akan perbandingan sesuatu 
yang fana dengan sesuatu yang abadi. Ketika seseorang diam atau bergerak, 
hendaknya selalu berpikir apakah dirinya sedang berbuat sesuatu yang 
hasilnya sementara dan sia-sia atau sesuatu yang hasilnya kekal dan 
bermanfaat? Betapa rugi waktu-waktu yang nantinya hanya akan menjadi 


Empat Puluh Hadits Mengenai Keutamaan Al-Qur'an 603 


musibah yang abadi. Kalimat terakhir di dalam hadits di atas, menyebutkan 
bahwa sejumlah ayat yang dibaca lebih baik daripada mendapat sejumlah 
unta yang sama. Kalimat itu, mengandung tiga maksud sebagai berikut. 


1.. Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam menyebutkan sampai jumlah 
empat secara terperinci. Adapun selebihnya disebutkan secara garis 
besar. Maksudnya, semakin banyak ayat itu dibaca oleh seseorang, lebih 
baik daripada sejumlah unta yang disebutkan. Adapun unta yang 
dimaksud merupakan jenis unta jantan maupun betina. Keterangan ini 
adalah untuk jumlah yang lebih dari empat, sebab jumlah sampai empat 
telah disebutkan dalam hadits di atas. 


2. Setelah bilangan empat, bilangan-bilangan selanjutnya disebut secara 
global, supaya orang bisa membayangkan jenis unta menurut selera 
masing-masing. Ada yang'menyukai unta betina dan ada yang menyukai 
unta jantan. Oleh karena itu, makna hadits tersebut adalah jika seseorang 
menyukai unta betina, maka satu ayat lebih baik daripada unta betina. 
Jika seseorang menyukai unta jantan, maka satu ayat lebih baik daripada 
unta jantan. 


3. Kata-kata di dalam hadits di atas bisa juga bermaksud bahwa satu ayat 
lebih baik dari sepasang unta, jantan dan betina. Jika dibandingkan 
dengan maksud keterangan nomor dua, maka bukan saja lebih baik 
daripada salah satu unta betina atau jantan, tetapi lebih baik daripada 
keduanya. Jelasnya, membaca satu ayat lebih baik daripada mendapatkan 
sepasang unta, jantan dan betina. Begitulah seterusnya, setiap ayat lebih 
utama daripada sepasang unta. Ayah saya (Semoga Allah Subhaanahu 
wata'ala menerangi kuburnya) lebih menyetujui pendapat ini. Sebab, 
lebih banyak keutamaannya. Meskipun begitu, tetap tidak dapat 
disamakan antara membaca satu ayat Al-Our'an dengan satu ekor atau 
dua ekor unta. Hal ini, sekedar perumpamaan dan contoh. Saya telah 
menjelaskan sebelumnya bahwa satu ayat Al-Our'an akan memperoleh 
pahala yang kekal yang lebih utama dan lebih baik daripada kerajaan 
seluas tujuh benua yang fana ini. 


Mulla Ali Qari Rahmatullah “alaih menulis tentang seorang syaikh yang 
sedang dalam perjalanan (haji). Ketika tiba di Jeddah, ia diminta oleh para 
pengusaha kaya supaya tinggal lebih lama di tempat mereka, agar dengan 
keberadaan syaikh, harta dan perniagaan mereka mendapat keuntungan yang 
lebih besar. Demikian pula para khadim syaikh juga akan mendapatkan bagian 
dari keuntungan perniagaan tersebut. Sejak awal syaikh menolak tawaran 
mereka, tetapi ketika mereka mendesak terus, akhirnya syaikh berkata, 
“Berapakah keuntungan tertinggi dari perniagaan kalian?” Jawab mereka, 
“Keuntungan kami berbeda-beda, namun setidaknya kami bisa mendapatkan 
keuntungan dua kali lipat.” Kata syaikh, “Keuntungan kalian sangat sedikit, 
namun kalian mendapatkannya dengan bersusah payah. Aku tidak 
menghendaki sesuatu yang sedikit ini, sehingga harus kehilangan shalatku di 
Masjidil Haram yang satu rakaat pahalanya dilipatgandakan seratus ribu kali.” 


604 Kitab Fadhilah Al-Qur'an 


Pada hakikatnya, Kaum Muslimin hendaknya memikirkan betapa mereka 
telah mengorbankan keuntungan agama demi mendapatkan keuntungan 
dunia yang sedikit ini. 


Hadits Ke-4 
Z2 A; Ai ا‎ Ta ar rel د‎ 
E باقر آي‎ Sal alas aé صَل الله‎ PARA A عَنْ‎ 
ber pangan mn pena 
ررواهالبخاري‎ NI شاق‎ ALE Sel MA NEK ASIAN 
والنساقٍّوابن ماج‎ ay داود‎ iy ومسلم‎ 


Dari Sayyidatina Aisyah Radhiyallahu ‘anha, Baginda Rasulullah Shallallahu 
“alaihi wasallam bersabda, “Orang yang mahir dalam Al-Qur'an akan bersama 
para malaikat pencatat yang mulia lagi benar. Orang yang terbata-bata 
membaca Al-Qur'an serta bersusah payah (membacanya), maka baginya 
pahala dua kali.” (H.R. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, dan 
Ibnu Majah) 
Faidah 

Orang yang mahir dalam Al-Qur'an adalah orang yang hapal Al-Qur'an 
dan mahir membacanya. Lalu, bagaimana jika ia memahami makna dan 
maksudnya? Yang dimaksud bersama malaikat adalah sebagaimana para 
malaikat penukil Al-Our'an dari Lauhul Mahfuzh, demikian juga si pembaca 
Al-Qur'an adalah penukil Al-Qur'an melalui bacaannya. Dengan begitu, 
keduanya memiliki amalan yang sama yaitu menukil. Juga dapat berarti, ia 
akan bersama para malaikat tersebut pada Hari Mahsyar nanti. 


Orang yang terbata-bata membaca Al-Our'an akan memperoleh dua 
pahala, satu pahala karena bacaannya dan satunya lagi karena kesabarannya 
dalam bersusah payah membaca Al-Our'an berkali-kali. Tetapi, bukan berarti 
pahalanya akan melebihi pahala orang yang mahir dalam Al-Our'an. Orang 
yang mahir dalam membaca Al-Ouran tentu akan memperoleh derajat 
istimewa, yakni bersama para malaikat khusus. Maksud yang sebenarnya, 
dengan bersusah payah membaca Al-Our'an akan menghasilkan pahala 
tersendiri, sehingga tidak semestinya kita meninggalkan bacaan Al-Qur'an, 
meskipun menghadapi kesulitan dalam membacanya. 

Mulla Ali Qari Rahmatullah “alaih meriwayatkan dari Imam Thabarani 
Rahmatullah ‘alaih dan Imam Baihaqi Rahmatullah “alaih, “Barangsiapa tidak 
bisa membaca Al-Our'an dengan mudah namun ia terus membacanya, maka ia 
akan memperoleh pahala dua kali lipat. Barangsiapa benar-benar ingin 
menghapal A'-Our'an meski tidak mampu, tetapi ia terus berusaha, maka Allah 
Subhaanahu wata'ala akan mengumpulkannya pada Hari Mahsyar bersama 
para hafizh Al-Qur'an.” 


Empat Puluh Hadits Mengenai Keutamaan Al-Qur'an 605 


Sikap Iri yang Diperbc' shkan 


Hadits Ke-5 
وَسَلَمّ : كسد الا ع‎ ae اه‎ A ن ابْن عْمَرَ رضي الله‎ 


KETAT النَّهَارِوَرَجُلُ‎ SET JAM بو آثاء‎ Aa H3 IN MET رج‎ REA 


z 0 


BENANG ana 

Dari Sayyidina Ibnu Umar Radhiyallahu ‘anhuma, Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Tidak dibenarkan hasad (iri hati), 
kecuali terhadap dua orang, yaitu seseorang yang dikaruniai oleh Allah 
Subhaanahu wata'ala kemampuan membaca Al-Qur'an, kemudian ia selalu 
sibuk dengannya siang dan malam. Seseorang yang dikaruniai harta oleh Allah 
Subhaanahu wata'ala, lalu ia menginfakkannya siang dan malam.” 
(H.R. Bukhari, Tirmidzi, dan Nasa'i) 
Faidah 

` Secara umum, banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an dan hadits tentang 
keburukan hasad yang hukumnya mutlak dilarang. Sedangkan menurut hadits 
di atas, ada dua jenis orang yang kita diperbolehkan hasad kepadanya. Karena 
terdapat sungguh banyak riwayat mengenai hadits di atas, maka para ulama 
menjeluskan maksud hasad dalam hadits ini dengan dua penafsiran. Pertama, 
hasad dengan makna risyk yang dalam bahasa Arab disebut ghibthah 
(keinginan). Adapun perbedaan antara hasad dan ghibthah sebagai berikut. 
Hasad adalah apabila seseorang mengetahui ada orang lain yang memiliki 
suatu nikmat, ia ingin agar nikmat itu hilang dari orang tersebut, baik ia 
mendapatkannya atau tidak. Sedangkan ghibthah ialah jika seseorang 
menginginkan suatu nikmat seperti yang dimiliki oleh orang lain, tanpa 
menghendaki nikmat itu hilang dari orang tersebut. Oleh sebab itu, secara 
ijma’, hasad itu haram. Para ulama mengartikan hadits di atas sebagai 
ghibthah yang dalam urusan keduniaan diperbolehkan, sedangkan dalam 
masalah agama mustahab (sangat dianjurkan). Kedua, mungkin juga maksud 
hadits tersebut adalah pengandaian, yaitu seandainya hasad itu 
diperbolehkan, maka hasad terhadap dua hal itu diperbolehkan. 


Hadits Ke-6 
JAWI ولم : مَكَلُ الْمُوْصٍ‎ Adi it الله صلی‎ AAA عَنْ‎ 
4 و‎ 


2 
Te‏ ےو عو 


Jiii NG ea Lag LS Ga LAI EN مَل‎ aa يرا‎ 
HE DANA وم اماق اَي‎ IE GAS TEA Ia 
LE In oa يفوا‎ pai ن التاق‎ Kay HA NANA 


Aa 


٠ sa‏ (روأةالبخا, اريو فو مسلم والنساقّوا بن ماجة) 


606 Kitab Fadhilah A1-dur "an 


Dari Sayyidina Abu Musa Radhiyallahu “anhu, Baginda Rasulullah Shallallahu 
(alaihi wasallam bersabda, “Perumpamaan orang mukmin yang membaca 
Al-Qur'an bagai jeruk, baunya harum dan rasanya enak. Perumpamaan orang 
mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an bagai kurma, tidak harum namun 
rasanya manis. Perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an 
bagai buah Hanzhalah (sejenis buah yang pahit), tidak berbau dan rasanya 
pahit. Perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Qur'an bagai bunga, 
baunya harum tetapi rasanya pahit.” (H.R. Bukhari, Muslim, Nasa'i, dan Ibnu 
Majah) 
Faidah 

Maksud hadits di atas menunjukkan perbandingan antara sesuatu yang 
tidak tampak dengan yang tampak, sehingga lebih mudah dibedakan antara 
keadaan orang yang membaca. Al-Qur'an dengan yang tidak membacanya. 
Padahal jelas sekali bahwa kemanisan dan keharuman Al-Our'an tidak bisa 
disamakan dengan jeruk dan kurma. 


Akan tetapi, banyak rahasia di balik permisalan hadits di atas yang 
menunjukkan keluasan Ilmu Nubuwwah. Misalnya, jeruk mengharumkan 
mulut, menguatkan pencernaan, membersihkan lambung, dan sebagainya. 
Semua manfaat itu, secara khusus juga dihasilkan melalui membaca Al-Qur'an, 
yaitu mewangikan mulut, membersihkan batin, dan menguatkan keruhanian. 
Salah satu keistimewaan buah jeruk lainnya adalah jin tidak dapat memasuki 
rumah yang di dalamnya terdapat jeruk. Jika hal itu benar, ini merupakan 
suatu keserupaan khusus pada Al-Qur'an. Saya mendengar dari beberapa 
dokter ahli yang mengatakan bahwa jeruk dapat menguatkan daya ingat. 
Menurut riwayat Sayyidina Ali Radhiyallahu “anhu dalam Kitab Al-lhya 
disebutkan bahwa tiga hal yang dapat menguatkan daya ingat, yaitu bersiwak, 
puasa, dan membaca Al-Qur'an. 


Pada penutup hadits di atas, dalam riwayat Imam Abu Dawud 
Rahmatullah 'alaih disebutkan bahwa sahabat yang baik seperti penjual 
minyak kasturi. Meskipun tidak mendapatkan kasturi, jika seseorang 
berdekatan dengannya, akan mendapatkan wanginya. Sahabat yang buruk 
seperti pandai besi. Meskipun tidak terkena apinya, jika seseorang berdekatan 
dengannya akan terkena asapnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk 
diperhatikan siapakah sahabat dan teman bergaul kita. 


Al-Qur'an Meninggikan Derajat Satu Kaum dan Merendahkan Derajat 
Kaum yang Lain 
Hadits Ke-7 


23 


Bat إنَ‎ daa Opa قال‎ A Puji 
Least yaa Ao Ah 
“Dari Sayyidina Umar bin Khaththab Radhiyallahu “anhu, Baginda Rasulullah 


Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Sesungguhnya Allah Subhaanahu 
wata'ala mengangkat derajat beberapa kaum dengan Al-Qur'an ini dan 


NA 


Empat Puluh Hadits Mengenai Keutamaan Al-dur'an 607 


merendahkan yang lainnya dengannya pula.” (H.R. Musim) 
Faidah 

Barangsiapa beriman kepada Al-Qur'an dan mengamalkannya, niscaya 
Allah Subhaanahu wata'ala akan mengangkat derajatnya dan memuliakannya 
di dunia dan akhirat. Barangsiapa yang tidak mengamalkan Al-Our'an, niscaya 
Allah Subhaanahu wata'ala menghinakannya. 

Hal itu sesuai dengan kandungan firman Allah ا‎ E wata'ala 
dalam Al-Our'an, yaitu: 


ERA sa bas 
“Dengan permisalan itu, banyak orang yang disesatkan Allah dan (dengan 
permisalan itu pula) banyak orang yang diberi petunjuk oleh-Nya.” 
(Q.S. Al-Baqarah: 26) 
Firman Allah Subhaanahu wata'ala yang lain: 


تلن الآ ga pa‏ ةلمن كيريد MEN‏ 

“Dan Kami turunkan dari Al-Gur'an sesuatu yang menjadi obat dan rahmat 

bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Qur'an itu tidak menambah bagi 
orang-orang yang zhalim selain kerugian.” (Q.S. Al-Isra’: 82) 

Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Akan muncul 
qari'-qari' munafik dari kalangan umat ini.” Dalam Kitab Al-Ihya disebutkan 
tentang keterangan sebagian ulama, ada seseorang yang ketika ia memulai 
membaca Surat Al-Qur'an, maka malaikat mulai memohonkan rahmat 
urituknya dan mereka akan terus berdoa untuknya, sampai ia selesai membaca 
Al-Our'an. Sebaliknya, ada pula seseorang yang ketika ia memulai membaca 
suatu Surat Al-Qur'an, namun malaikat mulai melaknatnya sampai ia selesai 
membaca. Menurut sebagian ulama, terkadang seseorang membaca 
Al-Our'an, tetapi tanpa disadari ia telah memohon laknat untuk dirinya sendiri 
terus-menerus, misalnya ia membaca ayat Al-Our'an yang berbunyi: 


Sean PAI 
“Ingatlah laknat Allah terhadap orang-orang yang zhalim.” (Q.S. Hud: 18) 

Karena ia sendiri berbuat zhalim, laknat Allah Subhaanahu wata'ala pun 
. menimpanya. Atau ayat lain yang berbunyi: 

n Z ng 

De Fb HAMAS 

“Maka kami jadikan laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang 

berdusta.” (Q.S. Ali imran: 61) 
Karena ia sendiri berdusta, ia pun terkena laknat tersebut. 

« Sayyidina Amir bin Watsilah Radhiyallahu “anhu mengatakan bahwa 

. Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu telah mengangkat Sayyidina Nafi” bin 

Abdul Harits Radhiyallahu “anhu menjadi gubernur di Makkah Mukarramah. 


Š 


608 kitab Fadhilah Al-dur'an > 


Suatu ketika, Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu bertanya kepadanya, 
“Siapakah yang engkau angkat sebagai wakilmu di Mekah?” la menjawab, 
“Ibnu Abza.” Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu bertanya, “Siapakah Ibnu 
Abza itu?” Jawabnya, “la seorang hamba sahaya kami yang telah kami 
merdekakan.” Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu bertanya lagi, “Mengapa 
engkau mengangkat seorang hamba sahaya sebagai wakil?” Jawabnya, “Ia 
adalah hamba sahaya kami yang “alim membaca Al-Qur'an, “alim dalam faraid, 
dan ahli dalam memutuskan hukum.” Mendengar hal itu, Sayyidina Umar 
Radhiyallahu 'anhu langsung berkata, “Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi 
wasallam bersabda, Melalui Al-Our'an, Allah Subhaanahu wata'ala 
meninggikan derajat banyak orang dan melalui Al-Qur'an pula Allah 
Subhaanahu wata'ala merendahkan derajat banyak orang (yakni orang yang 
tidak emperdulikan Al-guran)?”” 


Syafa'at Al-Qur'an 


Hadits Ke-8 
SEE قال:‎ aie عله ڪي الي صل الل علي‎ Gan لحان بي ڪون‎ KE ڪن‎ 


HA وي سو‎ 01 2 P NGAPA ai 
ASi Ga جم‎ E Oa هو‎ la ES OE EAC يَوْم‎ Asad 
Wenny BN AA GAS yag laka 21 23 

Dari Sayyidina Abdurrahman bin Auf Radhiyallahu “anhu, dari Baginda ya 
Shallallahu “alaihi wasallam, “Tiga hal yang akan berada di bawah Arsy Ilahi 
pada Hari Kiamat: (1) Al-Qur'an yang akan membela hamba Allah Subhaanahu 
wata'ala. Ia memiliki zhahir dan batin, (2)amanah, (3) hubungan 
persaudaraan” yang akan berseru, Ingat, siapa yang menyambung aku, Allah 
Subhaanahu wata'ala akan menyambungnya (dengan rahmat-Nya). Siapa 
yang memutuskanku, Allah akan memutuskannya (dari rahmat-Nya).“ (dari 


Kitab Syarhus Sunnah) 


Faidah 

Maksud ‘tiga hal yang akan berada di bawah Arsy adalah kedekatan 
kepada Allah Subhaanahu wata'ala, yaitu sangat dekat di sisi Allah 
Subhaanahu wata'ala. Maksud ‘membela hamba Allah Subhaanahu wata'ala” 
ialah barangsiapa yang memperhatikan Al-Qur'an, menunaikan hak-haknya, 
mengamalkan isinya, maka Al-Qur'an pasti akan membelanya di hadapan Allah 
Subhaanahu wata'ala dan akan mensyafaatinya serta menaikkan derajatnya. 
Mulla Ali Qari Rahmatullah “alaih meriwayatkan dari Imam Tirmidzi 
Rahmatullah “alaih bahwa Al-Qur'an akan memohon kepada Allah 
Subhaanahu wata'ala agar memberikan sepasang pakaian kepada orang yang 
menunaikan hak-hak Al-Qur'an, maka Allah Subhaanahu wata'ala 
memberinya mahkota kemuliaan. Kemudian Al-Qur'an meminta tambahan 
lagi, lalu Allah Subhaanahu wata'ala mengaruniakan kepadanya seluruh 


? Sesuai dalam riwayat yang ada dalam Kitab Shahih Muslim dan Kitab Muskilul Atsar (Ath-Thohawi) 


Empat Puluh Hadits Mengenai Keutamaan Al-Qur'an 9 


pakaian kemuliaan. Ai-Our'an pun berkata, “Ya Allah, ridhailah ia,” maka Allah 
Subhaanahu wata'ala pun menyatakan keridhaan-Nya kepadanya. 


Jika kita memperoleh ridha dari orang yang kita cintai di dunia ini, rasanya 
tidak ada kenikmatan yang lebih besar daripada itu. Demikian juga di akhirat, 
kenikmatan manakah yang dapat mengalahkan ridha Allah Subhaanahu 
wata'ala, kekasih kita? Mereka yang tidak memenuhi hak-hak Al-Qur'an, 
Al-Qur'an akan menuntutnya. “Apakah engkau sudah menghormatiku? 
Apakah engkau sudah menunaikan hak-hakku?” Tertulis di dalam Syarah Ihya, 
Imam Abu Hanifah Rahmatullah “alaih berkata, “Hak Al-Qur'an adalah 
dikhatamkan dua kali dalam setahun.” Mereka yang melalaikan Al-Our'an 
hendaknya memikirkan masalah ini, yaitu bagaimanakah kita menjawab 
tuntutan yang sekeras itu? Padahal maut itu pasti datang, dan tidak ada 
tempat untuk lari darinya. 


Adapun maksud ʻia memiliki zhahir dan batin, zhahir maksudnya makna 
Al-Qur'an yang dapat dipahami oleh semua orang. Sedangkan batin 
maksudnya makna Al-Our'an yang tidak setiap orang dapat memahaminya. 
Dalam hal ini, Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 
“Barangsiapa menafsirkan Al-Qur'an dengan pendapatnya sendiri, maka ia 
telah melakukan kesalahan, meskipun pendapatnya itu benar.” Sebagian 
ulama mengemukakan bahwa maksud ‘zhahir Al-Qur'an’ adalah lafadz-lafadz 
Al-Qur'an yang dapat dibaca oleh semua orang. Sedangkan batin Al-Qur'an 
adalah makna dan maksud yang terkandung dalam Al-Our'an yang dapat 
dipahami sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing. 


Sayyidina Ibnu Mas'ud Radhiyallahu “anhu berkata, “Jika kalian 
menginginkan ilmu, maka pikirkanlah dan renungkanlah makna-makna 
Al-Qur'an, karena di dalamnya terkandung ilmu orang-orang dahulu dan 
sekarang. Namun, untuk dapat memahami maknanya, kita mesti menunaikan 
syarat dan adab-adabnya terlebih dahulu.” jangan seperti zaman kita sekarang 
ini, hanya bermodalkan pengetahuan tentang beberapa lafadz bahasa Arab, 
bahkan yang lebih parah lagi hanya sekadar melihat terjemahan Al-Our'an, 
seseorang berani berpendapat mengenai Al-Qur'an. Para ulama berkata, 
“Dalam menafsirkan Al-Our'an diperlukan keahlian dalam lima belas bidang 
ilmu.” Saya akan meringkas kelima belas bidang ilmu tersebut semata-mata 
agar orang mengetahui bahwa tidak setiap orang dapat memahami makna 
batin Al-Qur'an ini. 

1. Ilmu Lughat, (ilmu untuk mengetahui makna setiap kata dalam bahasa 
Arab). Syaikh Mujahid Rahmatullah “alaih berkata, “Barangsiapa beriman 
kepada Allah Subhaanahu wata'ala dan hari akhir, ia tidak layak 
berkomentar tentang ayat-ayat Al-Qur'an tanpa mengetahui ilmu lughat. 
Sedikit pengetahuan tentang ilmu lughat tidaklah cukup. Karena 
kadangkala satu lafadz mengandung beberapa makna, sedangkan jika 
seseorang hanya mengetahui satu atau dua makna saja, padahal 
kenyataannya, yang dimaksud adalah makna yang lain, maka tentu dia 
akan salah memahaminya. 


Kitab Fadhilah Al-dur'an 3 


Ilmu Nahwu (yaitu ilmu untuk mengetahui makna dan bentuk susunan 
kalimat dalam bahasa Arab). Amat penting mengetahui ilmu Nahwu, 
karena sedikit saja /rab (bacaan akhir kata) berubah, akan mengubah arti 
kata tersebut. Sedangkan pengetahuan tentang irab hanya didapat 
dalam ilmu Nahwu. 


Ilmu Sharaf (ilmu untuk mengetahui perubahan suatu kata dalam bahasa 
Arab dan keadaanya sebelum tersusun). Mengetahui ilmu sharaf penting 
sekali, sebab perubahan sedikit bentuk suatu kata akan mengubah 
maknanya. Syaikh Ibnu Faris Rahmatullah “alaih berkata, “Jika seseorang 
tidak mendapatkan ilmu Sharaf, berarti ia telah kehilangan banyak 
sekali.” Dalam Kitab U'jubatut Tafsir, Syaikh Zamakhsyari Rahmatullah 
“alaih menulis bahwa ada seseorang yang menerjemahkan ayat Al-Qur'an 
yang berbunyi: 


2 
S سو 4 وو‎ 
“jamak ناس با‎ FAS 2% 
“(Ingatlah) suatu hari, (yang ketika itu) Kami Haa setiap umat dengan 
pemimpinnya.” (Q.S. Al-Isra': 71) 
Karena ketidaktahuannya dalam ilmu Sharaf, ia mengartikan ayat 
tersebut seperti ini: “Pada hari ketika manusia dipanggil dengan ibu-ibu 
mereka.” Kata ‘imam’ (pemimpin) adalah bentuk mufrad (tunggal), tetapi 
orang tersebut mengira bahwa kata 'imam' merupakan bentuk jamak dari 
kata: ‘umm’ (ibu). Jika ia memahami ilmu Sharaf, ia tidak akan memahami 
bahwa bentuk jamak umm’ adalah ‘imam’, 


Ilmu Isytigag (yaitu ilmu tentang asal usul kata). Mengetahui ilmu 
Isytigag sangatlah penting. Dengan ilmu tersebut dapat diketahui asal- 
usul kata. Ada beberapa kata yang berasal dari dua kata yang berbeda, 
sehingga berbeda maknanya. Seperti kata masiih berasal dari kata mash 
yang artinya mengusapkan tangan yang basah ke atas sesuatu. Bisa juga 
kata masiih berasal dari kata misaahah yang berarti ukuran. 


Ilmu Ma'ani (ilmu tentang susunan kalimat dari segi maknanya). Ilmu 
Ma'ani amat penting diketahui. Dengan ilmu ini susunan kalimat dapat 
dipahami maknanya. 

Ilmu Bayaan, yaitu ilmu yang mempelajari makna kata yang zhahir dan 
tersembunyi. Ilmu ini juga mempelajari kiasan dan permisalan kata. 


Ilmu Badi, yaitu ilmu yang mempelajari keindahan bahasa. Ketiga bidang 
Ilmu di atas (Ilmu Ma'ani, Bayaan, dan Badi) disebut juga sebagai cabang 
ilmu balaghah. Ilmu ini sangat penting dikuasai oleh para ahli tafsir, 
karena Al-Qur'an adalah mukjizat yang agung. Dengan ilmu-ilmu di atas, 
kemukjizatan Al-Our'an dapat dipahami. 

Ilmu Gira'at (ilmu yang mempelajari tentang macam-macam bacaan 
Al-Qur'an). Ilmu ini sangat penting dipelajari, karena perbedaan bacaan 
dapat mengubah makna ayat. Ilmu ini membantu menentukan makna 
yang paling tepat di antara makna-makna suatu kata. 


610 


Empat Puluh Hadits Mengenai Keutamaan Al-Qur'an 611 


Ilmu Aga'id, yaitu ilmu yang mempelajari dasar-dasar keimanan. 
Mempelajari ilmu ini sangat penting karena kadang kala ada satu ayat Al- 
Qur'an yang arti zhahirnya tidak layak diperuntukkan bagi Allah 
Subhaanahu wata'ala. Untuk memahaminya, diperlukan takwil ayat 
tersebut, seperti ayat: 


PA 
Pr 


“Tangan Allah di atas tangan mereka.” (Takwilnya, orang yang berjanji 
kepada Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam, sama juga 
dengan berjanji kepada Allah Subhaanahu wata'ala). 


Ilmu Ushul Fiqih (ilmu yang mempelajari cara pengambilan hukum dari 
dalil-dalil syariat secara garis besar). Mempelajari ilmu Ushul Fiqih sangat 
penting. Dengan ilmu ini dapat diambil kesimpulan hukum dari suatu 
ayat. 
Ilmu Asbabun Nuzul, yaitu ilmu untuk mengetahui sebab-sebab turunnya 
ayat Al-Our'an. Dengan mengetahui sebab-sebabnya, maksud suatu ayat 
menjadi lebih jelas. 
Ilmu Nasikh Mansukh (ilmu untuk mengetahui hukum-hukum yang telah 
dihapus dan hukum-hukum yang berlaku). Dengan ilmu ini dapat 
dipelajari suatu hukum yang sudah dihapus dan hukum yang masih tetap 
berlaku. 
Ilmu Figih (ilmu yang mempelajari hukum-hukum dalam syari'at). Ilmu ini 
penting sekali dipelajari. Karena dengan mengetahui hukum-hukum figih 
secara rinci, akan mudah dipahami kaidah-kaidah umum yang ada dalam 
Al-Our'an yang menjadi dasar hukum tersebut. 
Ilmu Hadits. Ilmu sangat penting dipelajari untuk mengetahui hadits- 
hadits yang menafsirkan ayat-ayat Al-Our'an. 
Ilmu Wahbi, yaitu Ilmu khusus yang diberikan Allah Subhaanahu wata'ala 
kepada hamba-Nya yang istimewa, sebagaimana sabda Baginda Nabi 
Shallallahu 'alaihi wasallam: 
P 7 و‎ R E A afa A 

Ad ida ade ANAS a) gi من‎ 
Barangsiapa mengamalkan apa yang ia ketahui, maka Allah Subhaanahu 
wata'ala akan memberikan kepadanya ilmu yang tidak ia ketahui. 


Sebagaimana dalam satu riwayat, ketika Sayyidina Ali Radhiyallahu “anhu 


10. 


11. 


12. 


13. 


14. 


15. 


ditanya oleh seseorang, “Apakah Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi 
wasallam telah memberimu suatu ilmu atau nasihat khusus yang tidak 
diberikan kepada orang lain?” Ia berkata, “Demi Allah, demi Yang menciptakan 
surga dan jiwa. Aku tidak memiliki sesuatu yang khusus kecuali pemahaman 
Al-Qur'an yang Allah Subhaanahu wata'ala berikan kepada hamba-Nya.” 
Syaikh Ibnu Abi Dunya Rahmatullah “alaih berkata, “ilmu Al-Qur'an dan 
pengetahuan yang didapat darinya seperti lautan yang tak bertepi.” 


Ilmu-ilmu yang telah diterangkan di atas adalah alat bagi para mufassir 


612 Kitab Fadhilah Al-Qur'an 


Al-Our'an. Seseorang yang tidak memiliki ilmu-ilmu tersebut, lalu menafsirkan 
Al-Our'an, berarti ia telah menafsirkannya menurut pendapatnya sendiri, yang 
larangan sya telah disebutkan dalam banyak hadits. Para shahabat 
Radhiyallahu “anhum telah memperoleh ilmu bahasa Arab secara alami, dan 
mereka mendapat ilmu lain dari keberkahan cahaya Nubuwwah. Imam Suyuthi 
Rahmatullah 'alaih berkata, “Mungkin kalian berpendapat bahwa ilmu Wahbi 
itu berada di luar kemampuan manusia. Padahal tidak demikian, karena Allah 
Subhaanahu wata'ala sendiri telah menunjukkan caranya, misalnya antara lain 
dengan mengamalkan ilmu yang dimiliki, tidak mencintai dunia, serta 
beberapa sebab-sebab lain (untuk mendapatkan ilmu Wahbi).” 


Tertulis dalam Kitab Kimiyaus Sa'adah bahwa ada tiga orang yang tidak 
akan mampu menafsirkan Al-Our'an, yaitu (1) orang yang tidak memahami 
bahasa Arab, (2) pelaku dosa besar atau ahli bid'ah yang dengan perbuatannya 
itu hatinya menjadi gelap dan tertutup pemahamannya terhadap Al-Our'an, 
dan (3) orang yang dalam masalah akidah hanya mengakui makna zhahir nash 
(makna harfiyah). Jika ia membaca ayat-ayat Al-Our'an yang tidak sesuai 
dengan pemikirannya, ia akan menolak. Orang seperti ini tidak akan mampu 
memahami Al-Qur'an dengan benar. 


4 
Bra BA YAA | 

Ya Allah, jagalah kami dari fitnah dan keburukan mereka. 
Baca Terus dan Teruslah Naik 
Hadits Ke-9 

F4 z ge sty ba 4 AS APAL و سو ا 9 سو‎ > 
JÉ: akas Ai صل الله‎ ail Ups قال‎ GG EA عَمْرِو رضي‎ a اه‎ ME عَنْ‎ 

< PAN s 


SRAI a ABB area ahap PRI TR 5‏ سه AR‏ و“ سرس 
لِصَاحِبٍ ob ENI S3 SIK Ws Bal 1581 al‏ مَنْزِلَكَ gie‏ آخر 451 
r4 ya A 7‏ 7 4 

Pa PRA 
رها . ررواهحمد والترمزي وأبو داود و النساقوابن ماجةوا بن حبأن ف صحيحه)‎ 
Dari Sayyidina Abdullah bin Amr Radhiyallahu‘ ‘anhuma, Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Akan dikatakan kepada ahli Al-Qur'an 
(pada Hari Kiamat), Bacalah dan teruslah naik (di derajat-derajat surga), 
bacalah dengan tartil seperti kamu membacanya ketika di dunia. 
Sesungguhnya derajatmu, di akhir ayat yang kamu baca.” (H.R. Ahmad, 
Tirmidzi, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban) 


Faidah 

Maksud 'ahli Al-Quran’ adalah hafizh Al-Qur'an. Mulla Ali Qari 
Rahmatullah “alaih menjelaskan bahwa keutamaan itu hanya diberikan kepada 
hafizh Al-Qur'an, tidak termasuk orang yang membaca Al-Qur'an dengan 
melihat. Alasannya: pertama, karena lafadz hadits itu 'shahibul gur'an' 
ditujukan kepada ahli Al-Qur'an, dan kedua, sesuai dengan riwayat Imam 
Ahmad Rahmatullah “alaih, yaitu: 


Empat Pulur Hadits Mengenai Keutamaan Al-Qur'an 613 


HAGE AENEA Z, 
Sehingga iarmembaca beberapa ayat Qur'an yang ada bersamanya. 


Kalimat ini cenderung ditujukan kepada hafizh Al-Qur'an, meskipun ada 
kemungkinan orang yang banyak membaca Al-Our'an dengan melihat juga 
dapat termasuk di dalamnya. Disebutkan di dalam Kitab Mirgaat bahwa hadits 
ini tidak berlaku bagi pembaca Al-Qur'an yang dilaknat Al-Qur'an. Hal ini 
berdasarkan hadits yang menyebutkan, bahwa banyak orang yang membaca 
Al-Qur'an, tetapi Al-Qur'an melaknatnya. Oleh sebab itu, banyaknya membaca 
Al-Our'an yang dilakukan oleh orang yang berakidah menyimpang bukan suatu 
dalil bahwa ia orang yang diterima di sisi Allah Subhaanahu wata'ala. Banyak 
hadits semacam ini yang berkaitan dengan Kaum Khawarij’. 


Membaca dengan Tartil 
Mengenai tartil, Syaikh Abdul. Aziz (Semoga Allah Subhaanahu wata'ala 
menerangi kuburnya) menulis di dalam tafsirnya bahwa arti asal tartil ialah 
membaca dengan terang dan jelas.. Sedangkan secara syar'i, yaitu membaca 
Al-Qur'an dengan tertib seperti di bawah ini: 
1. Setiap huruf mesti diucapkan dengan makhraj yang benar, sehingga b 
(tha') tidak dibaca & (ta'), dan ض‎ (dhad) tidak dibaca b (zha'). 
2. Berhenti di tempat yang benar, sehingga ketika memutuskan atau 
melanjutkan bacaan tidak dilakukan di tempat yang salah. 


3. Membaca semua harakat dengan benar, yakni menyebut fathah, kasrah, 
dan dhammah dengan perbedaan yang jelas. 


4. Mengeraskan suara sampai terdengar oleh telinga, sehingga Al-Qur'an 
dapat mempengaruhi hati. 


5. Membaca Al-Qur'an dengan suara sedemikian rupa, sehingga 
menimbulkan rasa haru dan mempercepat pengaruhnya ke dalam hati. 
Orang yang membaca dengan suara sedemikian rupa, hatinya akan lebih 
cepat terpengaruh serta menguatkan ruhani dan berkesan mendalam di 
hati. Menurut para ahli pengobatan, jika. ingin agar obat lebih cepat 
berpengaruh ke hati sebaiknya obat itu dicampur dengan wewangian. 
Obat dapat lebih cepat berpengaruh ke hati jika dicampur rasa manis, 
karena hati menyukai sesuatu yang manis. Oleh sebab itu, saya 
berpendapat jika seseorang membaca Al-Our'an dengan memakai 
wewangian yang: khas, akan lebih menguatkan pengaruh di dalam 
hatinya. 


6. Membaca dengan ' Sempurna dan jelas semua tasydid dan mad-nya. 
Membaca dengan jelas, akan menimbulkan rasa mengagungkan 


* Kaum Khawarij adalah golongan ekstrim yang muncul pada zaman Sayyidina Ali Radhiyallahu 'anhu 
yang menganggap kafir para shahabat dan semua orang yang tidak sepaham dengan mereka. Akan 
munculnya golongan ini, sudah dinyatakan dalam banyak hadits. Baginda Nabi Shallallahu “olahi 
wasallam mengatakan bahwa mereka banyak membaca Al-Qur'an tetapi Al-Our'an tidak masuk ke 
dalam hati mereka. 5 


614 kitab Fadhilah Al-Qur'an 


Al-Our'an dan mempercepat masuknya kesan ke dalam hati. 


7. Memenuhi hak ayat-ayat yang menjelaskan mengenai rahmat, dan ayat- 
ayat yang menceritakan azab, seperti yang telah diterangkan sebelumnya. 


Itulah tujuh hal yang dimaksud dengan tartil. Tujuan semua itu adalah 
satu, yaitu agar dapat memahami dan meresapi kandungan Al-Our'an. 
Seseorang bertanya kepada Ummul Mukminin, Sayyidatina Ummu Salamah 
Radhiyallahu “anha, “Bagaimanakah Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi 
wasallam membaca Al-Our'an?” Jawabnya, “Beliau membaca seluruh harakat 
(fathah, dhamah, dan kasrah) dan seluruh huruf-hurufnya dengan jelas.” 


Membaca dengan tartil itu mustahab (dianjurkan), meskipun tidak 
memahami artinya. Sayyidina Ibnu Abbas Radhiyallahu “anhuma berkata, 
“Membaca Surat Al-Goari'ah dan Idza-Zulzilat secara tartil lebih baik daripada 
membaca Surat Al-Baqarah atau Surat Ali Imran tanpa tartil." 


Para ulama menjelaskan maksud hadits di atas, yaitu membaca Al-Qur'an 
ayat-demi ayat akan menaikkan derajat pembacanya tingkat demi tingkat, 
sehingga diriwayatkan bahwa derajat surga sama dengan jumlah ayat 
Al-Qur'an. Oleh sebab itu, derajat ahli Al-Qur'an di surga yaitu sejauh mana ia 
ahli di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, Orang yang paling ahli dalam seluruh ayat 
Al-Qur'an adalah orang yang paling tinggi derajatnya. Mulla Ali Qari 
Rahmatullah “alaih menulis bahwa tidak ada derajat yang lebih tinggi daripada 
derajat pembaca Al-Qur'an. Pembaca , Al-Qur'an senantiasa meningkat 
derajatnya sesuai dengan bacaannya. 


Allamah Dani Rahmatullah “alaih mengatakan bahwa para ulama ahli 
Al-Our'an telah sepakat ada enam ribu ayat dalam Al-Our'an, namun mereka 
berbeda pendapat tentang jumlah selebihnya. Ada yang menyebutkan 6204 
ayat, 6014 ayat, 6019. ayat, 6025 ayat, dan 6036 ayat”. Dalam Syarah Ihya 
ditulis bahwa setiap ayat bernilai satu derajat di surga, sehingga dikatakan 
kepada pembaca Al-Our'an, “Derajatmu di surga sebanyak ayat yang kamu 
baca.” Barangsiapa yang membaca seluruh ayat Al-Our'an, ia akan mencapai 
derajat tertinggi di surga. Barangsiapa yang membaca beberapa ayat 
Al-Our'an, maka derajatnya sebatas bacaannya itu. Singkatnya, ketinggian 
derajat seseorang bergantung pada banyaknya bacaannya. 

Menurut pendapat saya, hadits di atas mengandung penafsiran lain: 

Pa وو و‎ D LA » pa 7 1 0 و‎ 
SEPATU إن کن باون انون کن‎ 
Apabila (pendapat saya) ini betul, maka itu berasal dari petunjuk Allah 
Subhaanahu wata'ala. Jika salah, maka itu berasal dari diri saya sendiri dan 
dari setan. Allah Subhaanahu wata'ala dan Rasul-Nya terbebas darinya. 


Kenaikan derajat dalam hadits di atas maksudnya bukan membaca satu 
ayat Al-Our'an akan dinaikkan satu derajat. Sebab jika demikian, tidak ada 
perbedaan antara orang yang membaca Al-Qur'an dengan tartil dan 


5 Isi kalimah-kalimah Al-Qur'an sama, hanya ada perbedaan cara menghitung ayat. 


Empat Puluh Hadits Mengenai Keutamaan Al-dur'an 615 


membacanya tanpa tartil. Dengan demikian, orang yang membaca Al-Qur'an 
baik dengan tartil maupun tidak tartil, maka setiap membaca satu ayat 
Al-Qur'an akan menaikkan derajatnya satu tingkat. Hadits ini menunjukkan 
makna yang lain, yaitu naiknya tingkat pembaca Al-Qur'an di sini adalah 
menurut cara dia membacanya, sehingga ada perbedaan antara membaca Al- 
Qur'an dengan tartil dan membacanya tanpa tartil. 


Oleh sebab itu, barangsiapa membaca Al-Our'an dengan tartil di dunia, 
maka sesuai dengan tartil-nya itulah dia bisa membacanya di akhirat, sampai 
ia memperoleh ketinggian derajat yang sesuai. Mulla Ali Oari Rahmatullah 
“alaih meriwayatkan sebuah hadits, “Barangsiapa sering membacanya di 
dunia, maka ia akan dapat mengingatnya di akhirat. Jika tidak, maka dia tidak 
akan mengingatnya di akhirat.” Semoga Allah Subhaanahu wata'ala 
memberikan kemurahan-Nya kepada kita. 


Di antara kita, banyak orang tua karena semangat agamanya menjadikan 
anaknya hafizh Al-Our'an sejak kecil, namun karena keteledoran dan kurang 
perhatian orang tua, ia telah menyia-nyiakan kemampuan anaknya di dunia 
ini. Sebaliknya, beberapa hadits menyebutkan barangsiapa berusaha sungguh- 
sungguh dan susah payah menghapal Al-Our'an, lalu ia meninggal dunia 
(belum hapal Al-Qur'an), maka Allah Subhaanahu wata'ala akan 
membangkitkannya dalam golongan para hafizh Al-Qur'an. Kemurahan Allah 
Subhaanahu wata'ala sungguh tidak terbatas. Adakah orang yang mau 
mengambilnya? Seorang penyair berkata: 


الكل انات ةثل عام MEN SEA pt‏ 


Wahai Tuan Syahidi, mengapa kamu tidak menerima 

Padahal kasih sayang-Nya melimpah kepada setiap makhluk-Nya 
Kalau memang engkau layak untuk mendapatkannya 

Dia akan melimpahkan padamu juga 


Setiap Huruf Mendapatkan 10 Kebaikan 


Hadits Ke- 10‏ 
عن ابن SL Ga hah‏ : قال رول الل bo‏ الله لیو ولم :من قح من 
GN‏ پو gkang KANG iis‏ اول الم Ajoi‏ وو 


4 

Ka واةالتومنزي وقالهز احريث صخیح غریب إستاداوالزار‎ 5 SO 2283 3 
Dari Sayyidina Ibnu Mas'ud Radhiyallahu “anhu, Baginda Rasulullah Shallallahu 
“alaihi wasallam bersabda, “Barangsiapa membaca satu huruf dari kitab Allah 
Subhaanahu wata'ala, maka baginya satu hasanah (kebaikan). Satu hasanah 
itu, pahalanya sepuluh kali lipat. Aku tidak mengatakan bahwa alif laam miim 
satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf.” 
(H.R. Tirmidzi dan Darami) 


ADA ANA E IREI UE PENA | 0 0 | [| | | [| | | ATA AA 


616 Kitab Fadhilah Al-dur'an 


Faidah : 
Maksudnya, dalam amal ibadah selain membaca Al-Qur'an, satu amal 
secara keseluruhan hanya dihitung sebagai satu amal, tetapi amalan membaca 
Al-Qur'an tidaklah demikian. Setiap bagian dari satu amal akan dinilai sebagai 
satu amalan sempurna. Karena itu membaca satu huruf dihitung satu 
kebaikan. Bagi setiap kebaikan, Allah Subhaanahu wata'ala berjanji akan 
memberikan sepuluh kali lipat pahala. Allah Subhaanahu wata'ala berfirman: 


d 
6... BE Aa 
“Barangsiapa membawa satu amalan baik, maka untuknya (pahala) sepuluh 
kali lipat.” (Q.S. Al-An'aam: 160) ١ 
Bagaimanapun juga, tambahan sepuluh kali. lipat ini adalah yang 
terendah, karena Allah Subhaanahu wata'ala mampu melipatgandakan pahala 
sekehendak-Nya. 


o. ET MEN NANA 


“Allah menggandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang Dia Ken A 
(Q.S. Al-Baqarah: 261) 

Contoh setiap huruf Al-Qur'an dinilai satu kebaikan telah disabdakan oleh 
Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam, bahwa alif lam mim bukanlah 
satu huruf, tetapi alif terpisah, lam terpisah, dan mim terpisah, sehingga alif 
lam mim bernilai tiga puluh kebaikan. Di sini, terdapat perselisihan, apakah 
yang dimaksud adalah alif lam mim di awal Surat Al-Bagarah atau awal Surat 
Al-Fiil? Jika yang dimaksud alif lam mim di awal Surat Al -Bagarah, berarti 
hitungannya menurut jumiah huruf yang tertulis. Karena yang tertulis hanya 
tiga huruf, maka pahalanya tiga puluh. Jika yang dimaksud adalah alif lam mim 
di awal Surat Al-Fiil, berarti alif lam mim pada Surat Al-Baqarah itu sembilan 
huruf (dengan menghitung jumlah huruf yang dilafadzkan), sehingga menjadi 
sembilan puluh pahala. Imam Baihaqi Rahmatullah 'alaih meriwayatkan, “Aku 
tidak mengatakan bahwa bismillah itu satu huruf, tetapi ba', sin, mim adalah 
huruf-huruf yang terpisah.” 


Keutamaan Mengajarkan Al-Our'an kepada Anak 
Hadits Ke- 11 


GA من‎ sean مون اللو صل الم ليو‎ OG G رضي اه َه‎ BAN IA 
الم فق بوت اليا‎ 00 Ws Pa 
واب داودوصتحهالحاکی.‎ ebi Ng Os لزي‎ Lak (383563 


Dari Sayyidina Mu'adz Al-Juhani Radhiyallahu “anhu, Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Barangsiapa membaca Al-Gur'an dan 
mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya, maka kedua orang tuanya 
akan dikenakan mahkota pada Hari Kiamat yang cahayanya melebihi cahaya 


Empat Puluh Hadits Mengenai Keutamaan Al-dur*an 617 


matahari seandainya ada di dalam rumah-rumah kalian di dunia ini, maka 
bagaimanakah  perkiraanmu mengenai orang yang dia sendiri 
mengamalkannya?” (H.R. Ahmad, Abu Dawud dan Hakim) 


Faidah 

Apabila seseorang membaca dan mengamalkan Al-Qur'an, maka 
berkahnya adalah orang tua si pembaca akan dikenakan mahkota pada Hari 
Kiamat, yang cahayanya melebihi sinar matahari seandainya matahari itu 
berada di dalam rumah kita. Matahari yang begitu jauh, sangat terang 
sinarnya. Apalagi jika matahari itu berada di dalam rumah, tentu akan lebih 
terang dan lebih berkilauan. Namun, cahaya mahkota bagi orang tua pembaca 
Al-Qur'an yang mengamalkan isinya, akan lebih terang daripada sinar matahari 
yang berada di dalam rumah. itu. Jika orang tua pembaca Al-Qur'an saja akan 
mendapatkan pahala seperti itu, maka tidak dapat kita bayangkan bagaimana 
pahala pembaca itu sendiri? Apabila orang yang menjadi perantara saja begitu 
tinggi derajatnya, apalagi orang yang melakukannya sendiri, tentu akan 
memperoleh derajat yang lebih tinggi. Orang tua mendapatkan pahala yang 
demikian itu, hanya karena dialah yang telah melahirkan anak tersebut atau 
karena dia telah mendidiknya. 


Perkataan 'matahari ada di rumah' dalam hadits tersebut, menunjukkan 
beberapa makna yang halus. Jika matahari itu ada di rumah, tentu cahayanya 
akan lebih terasa daripada jika matahari jauh di atas. Jika matahari ada di 
rumah tentu akan terjadi keakraban dan kecintaan karena setiap hari bersama 
kita. Berbeda dengan ketika matahari berada di atas seperti di dunia ini, maka 
matahari terasa asing bagi kita. Di dunia ini kemanfaatan matahari untuk 
semua orang, jika matahari itu diberikan kepada satu orang saja tentu itu 
merupakan kebanggaan yang luar biasa. 

Imam Hakim Rahmatullah “alaih meriwayatkan dari Sayyidina Buraidah 
Radhiyallahu “anhu bahwa Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam 
bersabda, “Barangsiapa yang membaca Al-Our'an dan mengamalkannya, maka 
akan dipakaikan kepadanya sebuah mahkota yang terbuat dari nur. Kedua 
orang tuanya, akan dipakaikan dua pasang pakaian indah yang tiada 
bandingannya di dunia ini. Orang tuanya akan bertanya kepada Aliah 
Subhaanahu wata'ala, Ya Allah, mengapa kami diberi anugerah yang seperti 
ini? Allah Subhaanahu wata'ala menjawab, “Ini adalah balasan bacaan 
Al-Our'an anakmu.” 


Dalam Kitab Jam'ul Fawaid dengan riwayat Imam Thabarani Rahmatullah 
“alaih dari Sayyidina Anas Radhiyallahu “anhu, Baginda Rasulullah Shallallahu 
“alaihi wasallam bersabda, “Barangsiapa mengajar anaknya membaca 
Al-Qur'an, maka dosa-dosanya yang akan datang dan yang telah lalu akan 
diampuni. Barangsiapa mengajar anaknya menghapal Al-Our'an, maka pada 
Hari Kiamat ia akan dibangkitkan dengan wajah yang bercahaya seperti cahaya 
bulan purnama dan dikatakan kepada anaknya, ‘Mulailah membaca 
Al-Qur'an.” Ketika anaknya mulai membaca satu ayat Al-Qur'an, ayahnya 
dinaikkan satu derajat, hingga terus bertambah tinggi sampai tamat 


618 Kitab Fadhilah Al-Qur'an 0 


bacaannya.” 


Demikianlah keutamaan bagi orang tua yang mengajar anaknya membaca 
Al-Qur'an. Jika Anda menjauhkan anak Anda dari agama hanya karena 
beberapa rupiah, maka bukan saja diri Anda yang akan tertutup dari pahala, 
tetapi Anda juga harus menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah Subhaanahu 
wata'ala. Apakah Anda takut jika setelah anak Anda menjadi seorang ustadz 
atau hafizh, lalu ia akan menjadi seorang penjaga masjid yang hidupnya akan 
bergantung pada orang lain, sehingga Anda melarang anak Anda untuk belajar 
agama? Ingatlah! Jika demikian, berarti Anda telah melemparkan anak Anda 
ke dalam penderitaan yang selama-lamanya, bahkan Anda juga menanggung 
beban tanggung jawab yang sangat besar. Sebuah hadits menyebutkan: 


ورو وو وو l‏ 

کم راع وک ملعن رونيو 

Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap kamu akan ditanya tentang 
kepemimpinannya. 

Setiap orang akan ditanya sejauh mana ia telah mengajarkan agama 
kepada orang yang ada di dalam tanggung jawabnya. Memang sangat penting 
menjauhkan diri dari aib tersebut (hidup bergantung pada orang lain), tetapi 
tidak berpakaian hanya karena takut kutu sangatlah tidak masuk akal. Justru 
kita mesti menjaga kebersihan pakaian tersebut. Demikian pula, jika Anda 
mendidik agama kepada anak Anda, kelak Anda akan terbebas dari tuntutan. 
Selama anak Anda masih hidup, seluruh amal baiknya dan doa-doa ampunan 
yang ia mohonkan untuk Anda, akan menyebabkan derajat Anda dinaikkan. 


Sebaliknya, jika hanya demi rupiah Anda mengorbankan pendidikan 
agama anak-anak, disamping akan menanggung akibatnya, Anda juga tidak 
akan bisa lepas dari tanggung jawab atas kefasikan dan kejahatan mereka. 
Catatan amal Anda tidak akan kosong begitu saja dari amal-amal keburukan 
anak-anak Anda. Dengan nama Allah Subhaanahu wata'ala, sayangilah diri 
Anda. Dunia pasti berakhir, dan maut adalah penghabisan segala penderitaan 
dunia. Tetapi, penderitaan setelah maut tidak akan pernah berakhir. 


Keutamaan Khusus Hafizh Al-Qur'an 


Hadits Ke-12 
A P الس‎ her د 2 2 ا و روو‎ 
وجول‎ ORG ahan ANE ايله‎ A Ogan baka رضي الله عَنْهُ قال‎ A 


pa 
P w 


nas (Steak "ما‎ 

Nan GEN NA Bea 

Dari Sayyidina Uqbah bin Amir Radhiyallahu “anhu, ia berkata, “Aku 

mendengar Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 

‘Seandainya Al-Qur'an diletakkan dalam kulit, lalu kulit itu dicampakkan ke 
dalam api, niscaya ia tidak akan terbakar.” (H.R. Darami) 

Faidah 
Ada dua pendapat dari para ahli hadits mengenai maksud hadits di atas. 
Sebagian berpendapat bahwa kulit yang dimaksud kulit pada umumnya, yaitu 


Empat Puluh Hadits Mengenai Keutamaan Al-Qur'an 619 


kulit-kulit binatang. Sedangkan api ialah api dunia ini. Hal ini menunjukkan 
mukjizat khusus pada zaman Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam 
sebagaimana mukjizat para nabi Alaihimus salam terdahulu. 


Pendapat lain mengatakan, maksud kulit adalah kulit manusia dan apinya 
adalah api neraka. Menurut pendapat ini, hadits tersebut berlaku secara 
umum, tidak terbatas pada waktu tertentu. Jadi, jika seorang hafizh Al-Qur'an 
karena dosa-dosanya dilemparkan ke neraka, maka api neraka tidak akan 
membakarnya. Dalam riwayat lain disebutkan dengan lafadz: 


GAMA 
Tidak disentuh oleh api. 


Mulla Ali Qari Rahmatullah ‘alaih mengutip di dalam Syarhus Sunnah dari 
riwayat Sayyidina Abu Umamah Radhiyallahu “anhu yang memperkuat 
pendapat kedua di atas, yaitu, “Selalulah menghapal Al-Our'an, karena Allah 
Subhaanahu wata'ala tidak akan mengazab hati yang di dalamnya terdapat Al- 
Qur'an,” 


Hadits ini sangat jelas dan merupakan nash (punya makna yang pasti). 
Oleh sebab itu, mereka yang menganggap bahwa menghapal Al-Qur'an adalah 
sia-sia, demi Allah Subhaanahu wata'ala, hendaknya mereka merenungkan 
fadhilah menghapal Al-Qur'an ini. Satu fadhilah ini sudah cukup bagi 
seseorang untuk menyerahkan jiwa raganya demi menghapal Al-Qur'an, sebab 
siapakah orang yang tidak berdosa dan dapat memastikan bahwa ia akan 
terhindar dari neraka? Disebutkan dalam Syarah Al Ihya, termasuk di antara 
orang-orang yang akan berada di bawah lindungan Arsy Allah Subhaanahu 
wata'ala pada Hari Kiamat yang penuh dengan huru-hara, ketika seluruh 
manusia dalam keadaan panik, adalah para hafizh Al-Our'an. Imam Dailami 
Rahmatullah “alaih meriwayatkan dari Sayyidina Ali Radhiyallahu “anhu, “Para 
hafizh Al-Qur'an akan berada di bawah naungan Allah Subhaanahu wata'ala 
bersama para nabi Alaihimus salam dan orang-orang shalih.” 


Hafizh Al-Quran Mensyafa'ati 10 Keluarganya yang Wajib Masuk 


Jahannam 

Hadits Ke-13 | 

Sena: akan ah AN GA geni عَنْ‎ 
Seni ba Si عَشْرَةٍ من‎ jaan ja ڪرام اذَه‎ ps ڪه‎ Oh 


1 (IE LA 
(روأة أحس والترمني وقال هلا حريث غريب وحفص بن سليمآن الراوي ليس هو بألقويْ يضعف فى الحريث ورواةا بن ماجه‎ ٠ 3G له‎ 


والرارمي). 

Dari Sayyidina Ali Radhiyallahu “anhu, Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi 
wasallam bersabda, “Barangsiapa membaca Al-Qur'an dan menghapalnya, 
dan menghalalkan apa yang dihalaikannya serta mengharamkan apa yang 
diharamkannya, maka Allah Subhaanahu wata'ala akan memasukkannya ke 


< 


620 Kitab Fadhilah Al-Qur'an 


dalam surga dan akan menerima syafaatnya untuk sepuluh orang keluarganya 
yang wajib masuk neraka.” (H.R. Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Darami) 
Faidah 

Setiap orang yang beriman, insyaallah akan masuk surga. Meskipun ia 
harus disiksa terlebih dahulu karena dosa-dosanya. Namun, hafizh Al-Qur'an 
memiliki keutamaan masuk surga sejak pertama kali. Bahkan, seorang hafizh 
Al-Our'an dapat memberi syafaat kepada sepuluh orang yang fasik dan banyak 
melakukan dosa besar. Tetapi, orang kafir tidak akan memperoleh syafaat itu. 
Allah Subhaanahu wata'ala berfirman: 


aja لين من‎ tas seng PAT dalan Label pin iya A 
“Sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah (dengan sesuatu), maka telah 


Allah haramkan baginya surga dan tempatnya adalah neraka, dan tidak ada 
bagi orang-orang zhalim itu seorang penolong pun.” (Q.S. Al-Maaidah: 72) 


Firman-Nya yang lain: 


و 
Dea , sesi P‏ 
San ska ga one KING AA‏ حو GBU‏ 
“Tidak sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang beriman semi kaken ampun‏ 
(kepada Allah) untuk orang-orang musyrik, walaupun mereka adalah para‏ 
kerabat dekat.” (O.S. At-Taubah: 113)‏ 


Dalil-dalil di atas cukup jelas, bahwa tidak ada ampunan bagi para 
musyrikin, sehingga syafaat seorang hafizh hanya terbatas bagi Kaum 
Muslimin yang wajib masuk neraka karena dosa-dosa mereka. Oleh sebab itu, 
barangsiapa ingin selamat dari api neraka, jika ia bukan seorang hafizh 
Al-Qur'an dan tidak mampu menjadi hafizh Al-Qur'an, sekurang-kurangnya ia 
berusaha menjadikan di antara keluarganya atau kerabatnya hafizh Al-Our'an, 
agar ia terjaga dari balasan amal buruknya. 


Betapa besar nikmat yang Allah Subhaanahu wata'ala berikan kepada 
hamba (Syaikh Zakariyya Rahmatullah “alaih, penyusun kitab ini), yang ayah, 
paman dari ayah, kakek dari ayah, kakek dari ibu dan paman dari ibunya, 
semua hafizh-hafizh Al-Qur'an. Semoga Allah Subhaanahu wata'ala senantiasa 
menambah rahmat-Nya. 


Hadits Ke-14 5 

BISA JAGA قال قال رسو ل انو صل انه‎ AG abi Jan 
كتفع رز ي حه مان‎ pang Hn NG AK YAA NENG إن‎ 
ea. Kaba ai 30656 adab Jaa 


Dari Sayyidina Abu Hurairah Radhiyallahu “anhu, Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Belajarlah Al-Qur'an dan bacalah ia. 
Sesungguhnya perumpamaan Al-Qur'an bagi orang yang mempelajarinya, lalu 


Empat Puluh Hadits Mengenai Keutamaan Al-gur 'an 621 


membacanya dalam tahajjud adalah seperti sebuah kantong terbuka yang 
penuh dengan kasturi, baunya semerbak menyebar ke seluruh tempat. 
Perumpamaan orang yang belajar Al-Qur'an tetapi tidur, sedang Al-Qur'an 
berada di hatinya, adalah seperti kantong penuh kasturi yang tertutup." 
(H.R, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban) 
Faidah 

Maksudnya, jika seseorang mempelajari, menjaga, dan membaca 
Al-Our'an di tengah malam dalam shalat, maka diumpamakan seperti sebuah 
wadah kasturi yang terbuka yang baunya menyebar ke seluruh tempat. 
Demikianlah bacaan Al-Qur'an seorang hafizh akan menyebarkan nur dan 
keberkahan ke setiap tempat. Jika seorang hafizh Al-Our'an tertidur atau tidak 
membaca Ai-Our'an karena lalai, tetapi Al-Qur'an ada di dalam hatinya, maka 
ia tetap saja seperti kasturi. Karena kelalaiannya, nur dan berkah itu tidak 
menyebar kepada orang lain. Hanya saja, bagaimana pun keadaannya, hatinya 
telah menyimpan kasturi itu. 


Hati Kosong dari Al-Qur'an seperti Rumah Kosong 


Hadits Ke-15 
إنَّ الي لَمْسَ في‎ akas ae ai صَل‎ MN قال سول‎ OB عَنْهُمَا‎ AI رضي‎ AE عَنْ ابن‎ 


Ea‏ وو 95 5 م 
dEl esia‏ ب. ga NGA aeta adigi‏ كم وصخحه. 

Dari Sayyidina Ibnu Abbas Radhiyallahu “anhuma, Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Sesungguhnya orang yang di dalam 
hatinya tidak ada sedikit pun Al-Qur'an adalah seperti rumah yang sepi sunyi 
tak berpenghuni.” (H.R. Tirmidzi, Darami, dan Hakim) 
Faidah 

Perumpamaan 'rumah yang sepi sunyi tak berpenghuni' itu mengandung 
maksud yang halus, sebagaimana ungkapan peribahasa, “Rumah yang kosong 
adalah sarang setan gentayangan.” Demikian juga hati yang kosong dari 
Kalamullah akan dikuasai oleh setan. Hadits di atas menyatakan betapa 
penting menghapal Al-Qur'an, sehingga hati yang tidak menyimpan 
Kalamullah telah disabdakan seperti 'rumah yang sepi sunyi tak berpenghuni'. 
Sayyidina Abu Hurairah Radhiyallahu “anhu berkata, “Rumah yang di dalamnya 
ada bacaan Al-Our'an, keluarga serta kerabatnya akan bertambah banyak dan 
keberkahan serta kebaikan akan memenuhi ahli rumah tersebut. Malaikat 
akan turun memenuhi rumah itu dan setan akan keluar darinya. Sebaliknya 
rumah yang di dalamnya tidak dibacakan Al-Our'an, akan dipenuhi oleh 
kesempitan dan ketidakberkahan. Malaikat akan keluar dari rumah itu, dan 
setan akan menyusup di rumah itu.” 

Sayyidina ibnu Mas'ud Radhiyallahu “anhu dan shahabat yang lain 
meriwayatkan dari Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam, “Rumah kosong 

` ialah rumah yang di dalamnya tidak dibacakan Al-Qur'an.” 


622 Kitab Fadhilah Al-Qur'an 1 


Keutamaan Al-Our'an Jika Dibandingkan dengan Tasbih dan Takbir 


Hadits Ke-16 
pager ats D han Gek عَنْ‎ 


Sara ل من‎ Aa KE NU KI ada 


z 
ع يغ بو‎ 


85 & egr A 5 2s > 
(روأةالبيهقي فى‎ . Wee جنه‎ aya) aya) Ga UAS SAN SKA Ga LIL ae 
شعبالإيمآن)‎ 
Dari Sayyidatina Aisyah Radhiyallahu “anha, Baginda Nabi Shallallahu “alaihi 
wasallam bersabda, “Bacaan Al-Qur'an di dalam shalat lebih baik daripada 
bacaan Al-Qur'an di luar shalat. Bacaan Al-Qur'an di luar shalat lebih baik 
daripada membaca Tasbih dan Takbir. Membaca Tasbih lebih baik daripada 
sedekah. Sedekah lebih baik daripada puasa. Puasa adalah perisai dari api 
neraka.” (H.R. Baihagi, dari Kitab Asy-Syu'ab) 
Faidah 
Membaca Al-Our'an itu jelas lebih baik daripada berdzikir (dengan selain 
Al-Qur'an), sebab Al-Qur'an adalah Kalamullah. Telah diketahui sebelumnya 
bahwa keutamaan Kalamullah dibandingkan kalam yang lain adalah seperti ` 
keutamaan Allah Subhaanahu wata'ala terhadap seluruh makhluk-Nya. 
Keutamaan dzikir daripada sedekah juga telah disebutkan di dalam hadits lain, 
tetapi keutamaan sedekah daripada puasa dalam hadits di atas, seolah-olah 
bertentangan dengan hadits lain mengenai keutamaan puasa. Perbedaan ini 
bergantung pada keadaan. 


Dalam sebagian keadaan, puasa dapat lebih utama daripada sedekah atau 
sebaliknya. Bergantung juga pada perbedaan manusia, sebab bagi sebagian 
manusia, puasa itu lebih utama. Hadits di atas menyatakan bahwa puasa 
berada di urutan terakhir dibandingkan amal lainnya. Jika puasa saja dapat 
menjadi penghalang api neraka, bagaimanakah dengan tilawat Al-Our'an yang 
berada di urutan pertama? 

Pengarang Kitab /hya meriwayatkan dari Sayyidina Ali Radhiyallahu “anhu 
bahwa seseorang yang berdiri shalat dan membaca Al-Qur'an, maka setiap 
hurufnya berpahala seratus kebaikan. Orang yang membaca Al-Qur'an dalam 
shalat yang dikerjakan dengan duduk, maka setiap hurufnya berpahala lima 
puluh kebaikan. Jika membacanya tidak dalam shalat tetapi dengan wudhu, 
maka setiap hurufnya berpahala dua puluh lima kebaikan. Jika membacanya 
tanpa wudhu, maka setiap hurufnya berpahala sepuluh kebaikan. Jika tidak 
membaca, hanya mendengarkan dengan penuh perhatian kepada orang yang 
membaca Al-Our'an, setiap hurufnya berpahala satu kebaikan. 


Sebaik-baik Kekayaan 
Hadits Ke- 17 


tis Adi: GAE Jeda a عن هري رضي اله نه‎ 


Empat Puluh Hadits Mengenai Keutamaar Alten 622 
< 2. Xx NG 0 RE a „$ عو‎ 
بهن‎ ska آيَآتٍ‎ ONE الس ين قلا نَم قَالَ:‎ 

54 DA 

کمن صلاټه حير AE SAS Na as‏ يسان .زر اسيل 
Dari Sayyidina Abu Hurairah Radhiyallahu “anhu, Hadis Rasulullah‏ 
Shallallahu “alaihi wasallam bersa' “a, “Sukakah seseorang di antara kalian‏ 
Jika pulang ke rumahnya mendapatkan tiga ekor unta betina yang hamil dan‏ 
gemuk?” Kami menjawab, “Tentu.” Beliau bersabda, “Tiga ayat Al-Qur'an‏ 
yang dibaca oleh seseorang di antara kalian di dalam shalatnya, lebih baik‏ 
daripada tiga ekor unta yang hamil dan gemuk.” (H.R. Muslim)‏ 


Faidah 

Inti hadits ini, sama dengan hadits ke-3 yang lalu. Dalam hadits ini 
disebutkan pahala membaca Al-Ouran di dalam shalat. Sedangkan dalam 
hadits ke-3 disebutkan pahala membaca Al-Our'an di luar shalat. Maka, dalam 
hadits ini disebutkan bahwa membaca tiga ayat Al-Qur'an dalam shalat lebih 
baik daripada tiga unta betina yang hamil, karena dalam hadits ini terdapat 
dua ibadah, yaitu shalat dan membaca Al-Our'an. Hadits seperti ini sekedar 
perbandingan, karena bagaimanapun juga pahala satu ayat Al-Qur'an pasti 
lebih utama daripada seribu unta betina yang bersifat fana. 


Keutamaan Membaca Al-Our'an dengan Melihat Mushaf 


Hadits Ke- 18 
ا‎ Pagi Eok Ka 
Aie Me KE NA بس اوسر‎ aan 
ING NR ied AR MR 54 5 AA وراماك رار أ‎ MPI PIN A 
تَضْعَفْ‎ kuta NG 3515334655 القزان فق غير المُصْحَفٍِا‎ Ye BANK. phan ada 


igs gái IE‏ ك. (رواهالبيهقي فىشعب الإيمآن). 

Dari Utsman bin Abdullah bin Aus Ats-Tsagafi Rahmatullah “alaih, dari 
kakeknya Radhiyallahu “anhu, Baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam 
bersabda, “Membaca. Al-Qur'an dengan hapalan adalah seribu derajat dan 
membacanya dengan melihat mushaf akan dilipatkan sampai dua r: 
derajat.” (H.R. Baihagi) 
Faidah 

Berbagai fadhilah orang yang hapal Al-Qur'an telah dijelaskan 
sebelumnya. Hadits di atas menerangkan mengenai keutamaan membaca 
Al-Qur'an dengan melihat. Dengan melihat Al-Qur'an, selain menambah 
konsentrasi dan pemikiran, masih banyak lagi tambahan amalan-amalan, 
seperti melihat, memegang Al-Qur'an, dan sebagainya. Oleh sebab itu, 
membaca Al-Qur'an dengan melihat adalah lebih utama. 


Adanya perbedaan mafhum hadits di atas menimbulkan perbedaan 
pendapat di kalangan para ulama. Manakah yang lebih utama, orang yang 
membaca Al-Qur'an dengan hapalan atau yang membacanya dengan melihat 
mushaf? Berdasarkan hadits di atas sebagian ulama berpendapat bahwa 
membaca Al-Qur'an dengan melihat mushaf adalah lebih utama, karena mata 


| 
| 


624 kitab Fadhilah Al-dur"an 


akan selalu melihat Al-Qur'an, sehingga terhindar dari kesalahan membaca. 
Sebagian ulama yang Jain berpandangan bahwa membaca Al-Our'an melalui 
hapalan itu lebih utama karena akan lebih khusyu' dan dapat terhindar dari 
sifat riya’, dan itulah kebiasaan Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi 
wasallam. imam Nawawi Rahmatullah “alaih menyatakan bahwa keduanya 
baik dan utama, bergantung pada keadaan pembacanya. Sebagian orang ada 
yang lebih konsentrasi membaca dengan melihat mushaf dan ada sebagian 
lain yang lebih konsentrasi membaca dengan hapalan. Hafizh Ibnu Hajar 
Rahmatullah “alaih menulis di dalam Kitab Fathul Bari bahwa penjelasan itulah 
yang disetujuinya. 

Diceritakan bahwa karena begitu seringnya Sayyidina Utsman 
Radhiyallahu “anhu membaca Al-Qur'an, maka dua mushaf Al-Qur'an telah 
sobek. Syaikh Amr bin Maimun Rahmatullah 'alaih meriwayatkan dalam 
Syarah Ihya bahwa seseorang yang membuka Al-Our'an setelah Shalat Shubuh 
dan membaca seratus ayat, akan ditulis baginya pahala seisi dunia ini. 
Disebutkan juga bahwa membaca Al-Qur'an dengan melihat sangat 
bermanfaat bagi mata. Diriwayatkan dari Sayyidina Abu Ubaidah Radhiyallahu 
anhu sebuah hadits musalsal”, yang setiap perawinya mengatakan bahwa 
mereka mengalami gangguan penglihatan. Lalu, guru-guru mereka menasihati 
agar selalu membaca Al-Qur'an dengan melihatnya. Diriwayatkan bahwa 
Imam Syafi'i Rahmatullah “alaih kadangkala membuka Al-Qur'an setelah Isya 
dan menutupnya ketika waktu Shalat Shubuh. 


Membersihkan Karat di Hati dengan Membaca Al-Our'an 


Hadits Ke-19 
bea .. M bss AE Ea ad 2 2 
kadas لْعِلَيْه وسَلَّمَ: إنَّ‎ å HI لر سول انو صل‎ TEA ع ا عم رضي انه‎ 
g $ s 
, 13 35 7 - As NIH AR 9 ANGE رعسو‎ 
قال: 535 الْمَوْتِ‎ ag 561028 UJI أصَابَهُ‎ SI الْحَرِيْنُ‎ Tuas KS 


ر ووو 
ollis Na‏ ررواةالبيهقي ن شعب الإيمأن). 
Dari Sayyidina Ibnu Umar Radhiyallahu “anhuma, Baginda Rasulullah‏ 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Sesungguhnya hati itu berkarat‏ 
sebagaimana besi berkarat jika terkena air.” Shahabat bertanya, “Ya‏ 
Rasulullah, apakah pembersihnya?” Beliau bersabda, “Banyak mengingat‏ 
maut dan membaca Al-Qur'an.” (H.R. Baihaqi, dari Kitab Asy-Syu'ab)‏ 


Faidah 

Banyak berbuat dosa dan lalai dari dzikrullah menyebabkan hati berkarat 
seperti besi yang berkarat bila terkena air. Dengan tilawat Al-Qur'an dan 
mengingat maut, hati menjadi bersinar kembali. Hati diibaratkan cermin, 
semakin kotor semakin redup sinar ma'rifat yang dipantulkannya. Sebaliknya, 
semakin bersih, semakin terang pantulan sinar ma'rifatnya. Oleh sebab itu, 
barangsiapa terperosok dalam godaan nafsu maksiat dan tipu daya setan, ia 


° Hadits yang setiap perawinya ada persamaan keadaan atau sifatnya. 


Empat Puluh Hadits Mengenai Keutamaan Al-dur'an 625 


akan terjauh dari ma'rifatullah. Untuk membersihkan hati yang kotor, para 
ulama suluk (tasawwuf), menganjurkan agar melakukan mujahadah dan 
riyadhah, dzikrullah, dan sibuk beribadah. 


Disebutkan dalam beberapa hadits bahwa jika seorang hamba berbuat 
dosa, maka timbul satu titik hitam di hatinya. Jika ia sungguh-sungguh 
bertaubat, maka titik hitam itu akan hilang. Sebaliknya, jika ia melakukan dosa 
lain, maka akan muncul titik hitam lain, dan demikianlah seterusnya. Jika dosa 
yang telah dilakukannya begitu banyak, maka hati akan menjadi hitam 
sehingga hilanglah keinginannya terhadap kebaikan. Bahkan, hatinya akan 
selalu condong ke arah kejahatan. Semoga Allah Subhaanahu wata'ala 
menjaga diri kita dari hal yang demikian. Al-Qur'an telah menyebutkan 
tentang hal ini dalam ayat: 


ang PAS را ےا چاو‎ NE 

BOR Pele ران عل 3 بهم‎ UG كا‎ 
“Sekali-kali tidak. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup 
hati mereka.” (O.S Al-Muthaffifiin: 14) 


Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Aku tinggalkan 
bagimu dua nasihat, yang satu berbicara dan yang lain diam. Yang berbicara 
itu Al-Qur'an, dan yang diam itu mengingat maut.” Nasihat-nasihat beliau itu 
akan bernilai bagi mereka yang siap menerima dan menganggapnya penting. 
Sedangkan bagi mereka yang menilai bahwa agama itu tidak berharga dan 
hanya menghalangi kemajuan, tentu ia tidak akan mempedulikan nasihat 
tersebut, apalagi mengamalkannya. Syaikh Hasan Bashri Rahmatullah “alaih 
berkata, “Orang-orang dahulu memahami Al-Qur'an itu sebagai firman Allah 
Subhaanahu wata'ala untuk diri mereka. Sepanjang malam mereka 
bertafakkur dan bertadabbur terhadap Al-Our'an, dan sepanjang siang mereka 
sibuk mengamalkannya. Sedangkan kalian hanya memperhatikan huruf, 
fathah, kasrah, dan dhammah-nya, tetapi tidak menganggapnya sebagai 
firman Raja (Allah Subhaanahu wata'ala) untuk diri kalian, | sehingga kalian 
tidak bertafakkur dan bertadabbur mengenainya.” 


Hadits Ke-20 
“ Lara ذه مكو‎ nfa Pata su agro 3 
GE سَلّمَ: إن لحل شَيْءٍ‎ sale صل‎ Os َال‎ NGGE a رضي‎ Kas عَنْ‎ 


aman SN GEGER 
Dari Sayyidatina Aisyah Radhiyallahu ‘anha, Baginda Rasulullah Shallallahu 
“alaihi wasallam bersabda, “Sesungguhnya setiap kaum memiliki kemuliaan 
dan kebanggaan yang selalu mereka banggakan. Sesungguhnya kebanggaan 
dan kemuliaan umatku adalah Al-Qur'an.” (H.R. Abu Nu'aim, dari Kitab 
Al-Hilyah) 
Faidah 
Banyak orang yang membanggakan keturunan, keluarga, dan lain-lain, 
sebagai kebesaran dan kemuliaan mereka. Sedangkan kebanggaan bagi umat 
ini adalah Al-Qur'an, yaitu membaca, menghapal, mengajarkan, dan 


< 


626 Kitab Fadhilah Al-dur'an 


mengamalkannya. Setiap amalannya merupakan sesuatu yang patut 
dibanggakan. Betapa tidak, Al-Qur'an adalah kalamullah, Dzat yang paling kita 
cintai. Al-Qur'an adalah firman Allah Subhaanahu wata'ala yang di dunia ini 
tidak ada satu kebesaran pun yang dapat menyamainya. Kehebatan dunia, jika 
tidak kini, suatu ketika pasti akan binasa juga. Sedangkan kesempurnaan 
Kalamullah adalah selama-lamanya dan tidak akan pernah hilang. Bahkan, 
unsur-unsur sekecil apa pun yang ada di dalam Al-Qur'an dapat dibanggakan 
karena kesempurnaannya apalagi unsur-unsur yang besar, seperti keindahan 
susunan dan paduan kata, penyesuaian kata, hubungan antarkalimat, berita 
tentang peristiwa-peristiwa masa lampau dan yang akan datang, celaan 
terhadap tingkah laku sekelompok manusia yang tidak mungkin bisa 
dipungkiri, misalnya celaan untuk Kaum Yahudi yang menyatakan cintanya 
kepada Allah Subhaanahu wata'ala tetapi enggan mati. 


Selain itu, pendengar akan terpesona mendengarnya dan pembacanya 
tidak akan bosan membacanya. Setiap susunan kata akan menumbuhkan rasa 
cinta. Seindah apa pun surat seseorang yang kita cintai hingga membuat kita 
mabuk cinta, kita akan bosan setelah membacanya sepuluh kali. Jika tidak, 
mungkin pada yang kedua puluh atau yang keempat puluh kali. Bagaimanapun 
juga, ia pasti akan bosan. Sementara Al-Our'an, jika kita menghapal satu ruku' 
(batas-batas tertentu dalam mushaf Al-Qur'an yang ditandai dengan huruf 
ain), kita tidak akan bosan membacanya, meskipun untuk kedua ratus atau 
keempat ratus kalinya, bahkan selama hidup kita tidak akan merasa bosan. 
Bila ada sesuatu yang menghalangi kita, itu hanya bersifat sementara dan pasti 
akan hilang. Semakin sering membacanya akan semakin lezat dan nikmat. 
Begitu hebatnya keistimewaan Al-Our'an, sehingga seandainya ada perkataan 
selain Al-Qur'an yang memiliki satu saja keistimewaan tersebut, betapa 
dibanggakan. Apalagi jika seluruh keistimewaan itu ada dengan sempurna, 
tentu akan lebih membanggakan lagi. 


Kini, marilah kita memikirkan diri kita, berapa banyakkah di antara kita 
yang merasa bangga sebagai hafizh Al-Qur'an? Dan berapa banyak di antara 
kita yang menghormati dan bangga terhadap hafizh Al-Our'an? Kita masih 
'merasa bangga terhadap gelar dan pangkat yang tinggi. Padahal, setelah 
meninggal dunia nanti semua itu akan kita tinggalkan. Hanya kepada Allah 
Subhaanahu wata'ala-lah kita mengadu. 


Hadits Ke-21 


a AA E ea 24 NAH 3 A‏ وو 

er AE aaa‏ الله ÉG‏ رأ 
aE NG‏ ماس تنام si: Ra a ANGGENG To ee ATAN MAN‏ 
Gija TOP BA: 2 NI‏ قال: ETENE Gara‏ 


Kant 

E kan GEN‏ رواداين حبان ن صحيحه حدیٹ‌طریل. 

Dari Sayyidina Abu Dzar Radhiyallahu “anhu, ia berkata, Ya Rasulullah, 
wasiatilah saya.” Beliau bersabda, “Bertagwalah kepada Allah Subhaanahu 
wata'ala, sesungguhnya tagwa adalah pangkal dari semua urusan.” Saya 


Empat Puluh Hadits Mengenai Keutamaan Al-dur'an 627 


berkata, Ya Rasulullah, tambahkan lagi nasihat untuk saya.” Beliau bersabda, 
“Bacalah Al-Qur'an, karena ia adalah nur bagimu di dunia dan simpanan 
bagimu di akhirat.” (H.R. Ibnu Hibban) 


Faidah $ 

Sesungguhnya, taqwa adalah pangkal segala urusan. Hati yang terdapat 
rasa takut kepada Allah Subhaanahu wata'ala tidak akan pernah bermaksiat 
kepada-Nya dan tidak akan ada kesempitan yang menimpanya. Allah 
Subhaanahu wata'ala berfirman: 


z 2 A H أ ع وام و‎ a s2 
©... bung Ta من‎ S3 OB اللْهَيَجْعَلْ لَه‎ SA 
“Barangsiapa bertakwa kepada Allah, maka akan dijadikan baginya jalan 
keluar dari segala kesempitan dan ia akan diberi rezeki dari jalan yang ia tidak 
sangka-sangka.” (Q.S. Ath-Thalag: 2-3) 

Kita sudah mengetahui tentang nur tilawat Al-Qur'an dari riwayat 
terdahulu. Di dalam Syarah Ihya, dari Kitab Ma'ifatush Shahabah, Syaikh Abu 
Nu'aim Rahmatullah “alaih menyatakan bahwa Sayyidina Basith Radhiyallahu 
'anhu meriwayatkan bahwa Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam 
bersabda, “Rumah-rumah yang di dalamnya terdapat tilawat Al-Qur'an akan 
terlihat bersinar bagi para penduduk langit, sebagaimana bintang-bintang 
terlihat bersinar bagi penduduk bumi.” Hadits ini telah diringkas dari Kitab 
At-Targhib dan yang lain, sebagai ringkasan dari sebuah hadits panjang yang 
diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban Rahmatullah “alaih dan yang lain. Mulla 
Ali Qari Rahmatullah “alaih telah merincinya dan Imam Suyuthi Rahmatullah 
“alaih sedikit meringkasnya. Meskipun bagian hadits di atas telah mencukupi 
keperluan risalah ini, seluruh hadits tersebut mengandung banyak hal penting 
dan bermanfaat. Oleh karena itu, maksud seluruh hadits di atas akan 
dijelaskan di bawah ini. 


١ Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari Radhiyallahu “anhu menceritakan, “Saya 
bertanya kepada Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam, “Berapa 
banyakkah kitab yang telah diturunkan oleh Allah?” Beliau menjawab, “Seratus 
shahifah (lembaran-lembaran) dan empat kitab suci. Lima puluh shahifah 
diturunkan kepada Nabi Syits Alaihis salam, tiga puluh shahifah kepada Nabi 
Idris Alaihis salam, sepuluh shahifah kepada Nabi Ibrahim Alaihis salam, 
sepuluh shahifah kepada Nabi Musa Alaihis salam sebelum Taurat diturunkan 
kepadanya, dan selain shahifah-shahifah itu ada empat kitab suci yang 
diturunkan, yakni Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Qur'an.” Saya bertanya lagi, 
“Apakah kandungan shahifah-shahifah yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim 
Alaihis salam?” Beliau menjawab, “Berisi tamsil-tamsil, misalnya, Wahai kamu 
raja yang kuat dan angkuh, Aku tidak melantikmu untuk mengumpulkan harta, 
tetapi Aku melantikmu untuk mencegah sampainya doa seseorang yang 
dizhalimi kepada-Ku. Kamulah yang harus lebih dulu memperbaikinya, karena 
Aku tidak menolak doa orang yang dizhalimi meskipun itu doa seorang kafir.” 
Hamba (penulis) yang hina ini menyatakan, jika Baginda Nabi Shallallahu 
alaihi wasallam akan mengangkat seorang shahabatnya sebagai pejabat, 


628 Kitab Fadhilah Al-Quran 


maka beliau dengan penuh perhatian akan menambahkan di dalam 
nasihatnya: 


ایا PAPAR An Nas‏ وےے ےو اا ام 

a a‏ ليس بَمْتَهَاوَبَيْنَ ادنو حِجَابٌ. 

“Takutlah doa orang yang teraniaya, sesungguhnya antara ia dengan Allah 
tidak ada hijab.” 


Di dalam sebuah syair Parsi disebutkan: 
AE يم راستقيال‎ Go اپات‎ wo SE JA 
Berhati-hatilah dengan doa buruk orang yang teraniaya, 


jika mereka berdoa, penerimaan Allah Subhaanahu wata'ala itu dekat dengan 
mereka 

Disebutkan juga di dalam shahifah-shahifah tersebut bahwa orang yang 
berakal sehat harus membagi waktunya menjadi tiga bagian selama akalnya 
normal, yaitu: (1) beribadah kepada Tuhannya, (2) menghisab dirinya (berapa 
banyak keburukan atau kebaikan yang telah ia lakukan), dan (3) mencari 
penghasilan yang halal. Seorang yang berakal juga harus menjaga waktunya, 
memperbaiki keadaan dirinya, dan menjaga lidahnya dari pembicaraan yang 
sia-sia. Orang yang selalu menghisab setiap ucapannya, lidahnya akan 
mengurangi bicara sia-sia. Orang yang berakal juga tidak akan bepergian 
kecuali untuk tiga tujuan, yaitu mencari bekal akhirat, mencari nafkah 
sekadarnya, dan bersantai yang dibolehkan (oleh agama). 


Sayyidina Abu Dzar Radhiyallahu “anhu bertanya lagi, “Ya Rasulullah, 
apakah kandungan shahifah yang diturunkan kepada Nabi Musa Alaihis 
salam?” Jawabnya, “Semua berisi nasihat-nasihat, misalnya, “Aku heran 
kepada orang yang meyakini kematian, tetapi ia bergembira dengan perkara- 
perkara dunia (biasanya, jika seseorang telah divonis akan dihukum gantung, 
ia tidak akan merasa tenang dengan apa pun). Aku heran kepada orang yang 
meyakini kematiannya, tetapi ia tetap tertawa. Aku heran kepada orang yang 
selalu memperhatikan kejadian-kejadian, perubahan-perubahan, dan gejolak- 
gejolak yarig setiap saat terjadi di dunia, namun ia masih merasa tenang hidup 
di dalamnya. Aku heran kepada orang yang meyakini takdir, tetapi ia masih 
berduka cita dan bersedih hati. Aku heran kepada orang yang meyakini hisab 
itu dekat, tetapi ia tidak beramal shalih.” 

Sayyidina Abu Dzar Radhiyallahu “anhu bertanya lagi, “Ya Rasulullah, 
wasiatilah saya!” Pertama-tama Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi 
wasallam mewasiatkan tagwa kepada saya. Lalu beliau bersabda, “Tagwa 
adalah dasar dan pangkal segala urusan.” Saya berkata, “Ya Rasulullah, 
tambahkan lagi!” Beliau bersabda, “Perbanyaklah membaca Al-Our'an dan 
mengingat Allah Subhaanahu wata'ala, karena itu nur di dunia dan simpanan 
di akhirat.” Saya berkata, “Tambahkan lagi!” Beliau bersabda, “Jangan banyak 
tertawa, karena tertawa akan mematikan hati dan menghilangkan nur wajah 
(merugikan jasmani dan ruhani).” Beliau bersabda lagi, “Pentingkanlah jihad, 


Empat Puluh Hadits Mengenai Keutamaan Al-Qur'an 629 


karena jihad adalah kc.ahiban umatku (dalam umat dahulu, rahib adalah 
orang yang memutuskan seluruh hubungan dengan dunia dan hanya 
konsentrasi ibadah. kepada Allah Subhaanahu wata'ala).” Saya meminta 
tambahan lagi. Beliau bersabda, “Perbanyaklah bergaul dengan orang-orang 
miskin. Jadikanlah mereka sebagai teman. Selalulah duduk bersama mereka.” 
Saya meminta tambahan lagi. Beliau bersabda, “Lihatlah selalu orang-orang di 
bawahmu (agar kamu terbiasa bersyukur), dan jangan melihat yang di atasmu, 
sehingga kamu akan meremehkan nikmat Allah Subhaanahu wata'ala.” Saya 
meminta tambahan lagi, beliau bersabda, “Hendaklah keburukanmu 
menahanmu dari mencaci orang lain. Janganlah mencari aib orang lain, 
sedangkan kamu sendiri melakukannya. Cukuplah sebagai bahan untuk 
mencela dirimu bahwa kamu melihat aib orang lain, sedangkan aib itu ada 
pada dirimu, tetapi kamu tidak menyadarinya, atau kamu mengoreksi 
kesalahan orang lain, sedangkan kamu sendiri melakukannya.” Kemudian 
dengan tangannya yang mulia, Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam 
menepuk dada saya dan bersabda, “Abu Dzar, tidak ada kebijaksanaan yang 
lebih baik melebihi pengaturan yang baik, tidak ada ketagwaan yang lebih baik 
melebihi menjauhi tarangan, dan tidak ada kemuliaan yang lebih baik melebihi 
akhlak yang terpuji.” Inilah ringkasan maksud hadits di atas, bukan terjemahan 
harfiahnya. 


Hadits Ke-22 
اجک ذ‎ NG الل آنه ےا‎ Tea ع ل‎ naek عن‎ 
ga f ال: ماا جت و‎ esae adoa Tren NAHAN Gen BUNGA 


MESIN an 5) KANG تاپ انلو‎ ISI الو‎ oa 


SES SAI SKS RL‏ (رواه مسلم وأبوداود) 
Dari Sayyidina Abu Hurairah Radhiyallahu “anhu, Baginda Rasulullah‏ 
Shallallahu “alaihi wasallam Bersabda, “Tidak berkumpul suatu kaum dalam‏ 
satu rumah dari rumah-rumah Allah, mereka membaca kitab Allah, saling‏ 
belajar mengajar sesama mereka, kecuali diturunkan kepada mereka sakinah,‏ 
rahmat menaungi mereka, para malaikat rahmat mengerumuni mereka, dan‏ 
Allah Subhaanahu wata'ala akan menyebut-nyebut nama mereka di kalangan‏ 
malaikat yang ada di sisi-Nya.” (H.R. Muslim, Abu Dawud)‏ 


Faidah 

Hadits ini menerangkan keutamaan khusus madrasah-madrasah dan 
pondok-pondok pesantren yang memiliki berbagai kemuliaan. Jika seseorang 
menghabiskan seluruh umurnya untuk mendapatkan satu saja dari kemuliaan 
tersebut, itu pun masih dianggap remeh, padahal banyak sekali nikmat yang 
akan diperolehnya. Khususnya keutamaan yang terakhir, yaitu ia akan disebut- 
sebut di sisi Allah Subhaanahu wata'ala. Disebutnya nama kita oleh kekasih, 
merupakan nikmat yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. 


Mengenai turunnya sakinah telah banyak disebutkan dalam berbagai 
riwayat. Ulama hadits telah banyak menjelaskan macam-macam 


e 


| 
630 Kitab Fadhilah Al-dur'an | d 
: 


1 

penafsirannya, tetapi tidak ada pertentangan di antara penafsiran-penafsiran 
tersebut. Bahkan, semua memiliki maksud yang sama. Sayyidina Ali 
Radhiyallahu “anhu menafsirkan sakinah sebagai sejenis angin khusus yang 
berwajah seperti wajah manusia”. Allamah Suddi Rahmatullah “alaih 
berpendapat bahwa sakinah ialah nama sebuah nampan di surga yang terbuat 
dari emas yang digunakan untuk mencuci hati para nabi Alaihimus salam. 
Sebagian ulama mengatakan bahwa sakinah itu suatu rahmat khusus. Imam 
Thabari Rahmatullah “alaih mendukung pendapat bahwa sakinah adalah 
ketenangan hati. Sebagian yang lain menafsirkan sebagai ketenangan, yang 
lain menafsirkan sebagai kewibawaan, dan yang lain lagi menafsirkan sebagai 
malaikat. Disamping itu, masih banyak penafsiran lainnya. Hafizh Ibnu Hajar 
Rahmatullah “alaih menulis dalam Kitab Fathul! Bari bahwa sakinah dapat 
diartikan sebagai semua yang telah disebutkan di atas. Imam Nawawi 
Rahmatullah “alaih menafsirkan bahwa sakinah ialah gabungan antara: 
ketenangan, rahmat, dan lain-lain yang diturunkan bersama para malaikat. 
Allah Subhaanahu wata'ala berfirman: 


De dB NON 


“Maka Allah menurunkan sakinah-Nya kepadanya (Muhammad Shallallahu 
“alaihi wasallam)...” (Q.S. At-Taubah: 40) 


Dalam ayat yang lain disebutkan: 


AN Pe دوعق‎ men $ 
Ot ag NA هو الي‎ 
“Dialah yang menurunkan sakinah ke dalam hati orang-orang beriman.” 
(O.S. Al-Fath: 4) 


tc ya 27, PETI 
OA Kas 
“Di dalamnya terdapat sakinah dari Rabbmu.” (O.S. Al-Bagarah: 248) 


Kesimpulannya, banyak sekali ayat Al-Qur'an dan hadits yang menyebutkan 
kabar gembira tersebut. 

Diriwayatkan di dalam Kitab Ihya Ulumuddin bahwa Syaikh Ibnu Tsauban 
Rahmatullah “alaih pernah berjanji kepada saudaranya bahwa ia akan berbuka 
puasa bersama, tetapi ternyata ia baru tiba keesokan paginya. Ketika 
saudaranya menanyakan penyebab keterlambatannya, Syaikh Ibnu Tsauban 
Rahmatullah 'alaih menjawab, “Seandainya bukan karena janjiku kepadamu, 
tidak akan aku ceritakan penyebab keterlambatanku. Tanpa sengaja, aku 
terlambat datang hingga waktu Isya. Selepas Shalat Isya, aku teringat belum 
Shalat Witir, sehingga aku khawatir jika aku mati malam itu, Shalat Witir itu 
menjadi tanggunganku?. Ketika aku sedang membaca doa Qunut (pada akhir 
Shalat Witir), terlihat olehku sebuah taman surga hijau yang penuh berbagai 


7 Tentu saja hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang dianugerahi keistimewaan khusus oleh Allah 
Subhaanahu wata'ala. 
? Sebagian ulama menganggap Shalat Witir itu wajib. 


Empat Puluh Hadits Mengenai Keutamaan 47 -2ur 72n 63 


jenis bunga. Demikian asyiknya aku memandang taman itu, sehingga tanpa 
terasa tibalah waktu Shubuh.” 


Banyak kisah seperti di atas yang juga terjadi pada orang-orang shalih 
dahulu. Namun, hal itu akan diperoleh jika seseorang telah terputus hubungan 
dengan segala sesuatu kecuali dengan Allah Subhaanahu wata'ala semata, 
serta dengan bertawajjuh secara sempurna kepada-Nya. Banyak riwayat yang 
menjelaskan tentang kata-kata “malaikat datang mengerumuni”. Kisah 
Sayyidina Usaid bin Hudhair Radhiyallahu “anhu secara terperinci terdapat di 
dalam kitab-kitab hadits, yaitu ketika ia sedang membaca Al-Our'an, ia merasa 
ada kumpulan awan yang menaunginya dan mengeluarkan cahaya. Baginda 
Nabi Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Itu adalah para malaikat yang 
datang untuk mendengarkan bacaan Al-Our'an.” Begitu banyak malaikat yang 
datang, sehingga terlihat seperti kumpulan awan. Suatu saat, seorang 
shahabat merasakan ada awan yang mengiringinya. Lalu, Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Itulah sakinah, yaitu rahmat yang 
diturunkan karena bacaan Al-Qur'an.” Dalam Shahih Muslim hadits ini 
diriwayatkan dengan lebih terperinci lagi. Kalimat terakhir dari hadits tersebut 
ialah: 


Pan 133 ya FS 9 

AS SANA 

Seseorang yang karena amal-amal buruknya menyebabkan ia jauh dari 

rahmat Allah Subhaanahu wata'ala, maka kemuliaan keturunan dan 

keluarganya tidak dapat mendekatkan dirinya kepada rahmat Allah 
Subhaanahu wata'ala. 

Orang yang mulia nasabnya, tetapi sering berbuat maksiat dan dosa tidak 

dapat disamakan di hadapan Allah Subhaanahu wata'ala dengan orang yang 


hina nasabnya, tetapi bertaqwa kepada Allah Subhaanahu wata'ala. Al-Qur'an 
menyebutkan: 


“Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalc 
orang yang paling bertagwa.” (O.S. Al-Hujarat: 13) 


Al-Qur'an adalah Cara yang Paling Baik untuk Tagarrub kepada Allah 
Subhaanahu wata'ala 
Hadits Ke-23 


AG an‏ عَنْهُ JB‏ قال ر سول انلو صلی الله 5S ARE) akas agi‏ عون إل الله 


w‏ 0 د 2 و 
Ket AO sis‏ مُه ٠ Ab gag jan‏ (رواةالحاكم وصححه واب داود فى مراسيله عن جبير PES‏ والترمزي 


عن أن أمامة ببعتام 

Dari Sayyidina Abu Dzar Radhiyallahu “anhu, Baginda Rasulullah Shallallahu 
“alaihi wasallam bersabda, “Sesungguhnya kalian tidak akan kembali kepada 
Allah Subhaanahu wata'ala dengan membawa sesuatu yang lebih utama 


632 Kitab Fadhilah Al-quran : 


melebihi membawa apa yang keluar dari-Nya, yaitu Al-Qur'an.” (H.R. Hakim, 
Abu Dawud) 


Faidah ; 

Berdasarkan beberapa riwayat jelaslah tidak ada yang dapat 
mendekatkan kita kepada Allah Subhaanahu wata'ala melebihi Al-Qur'an. 
Imam Ahmad bin Hambal Rahmatullah 'alaih berkata, “Aku berjumpa dengan 
Tuhanku di dalam mimpiku? dan aku bertanya kepada-Nya, apa yang terbaik 
untuk mendekatkan diri kepada-Mu?” Jawab-Nya, “Ahmad! Kalam-Ku 
(Al-Gur'an).” Aku bertanya, “Membaca dengan memahaminya atau tanpa 
memahaminya?” Allah Subhaanahu wata'ala berfirman, “Memahaminya atau 
tidak, keduanya akan mendekatkan kepada-Ku.” 


Jelaslah bahwa cara terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah 


` Subhaanahu wata'ala adalah dengan Al-Qur'an. Diterangkan di dalam tafsir 


Syaikh Bagiyyatus Salaf, Hujjatul Khalaf Syaikh Abdul Aziz Dahlawi 
Rahmatullah “alaih, yang kesimpulannya adalah bahwa suluk kepada Allah 
Subhaanahu wata'ala, yakni untuk mencapai derajat ihsan kepada-Nya atau 
mendekatkan diri kepada-Nya, dapat dilakukan dengan tiga cara: 


1. Tashawwur. Dalam syariat lebih dikenal dengan istilah tafakkur dan 
tadabbur, sedangkan dalam istilah tasawwuf lebih dikenal dengan 
muragabah (konsentrasi penuh sehingga seolah-olah melihat dan dilihat 
oleh Allah Subhaanahu wata'ala). 


2. Dzikir Lisan. 
3. Tilawat Al-Qur'an. 


Cara ‘yang pertama sebenarnya dzikir galbi (dzikir dengan hati). 
Ringkasnya, dzikir dapat dilakukan dengan dua cara: (1) dzikir secara umum, 
baik dengan hati maupun lisan, (2) dzikir dengan tilawat Al-Qur'an. Dengan 
menyebut salah satu nama Allah Subhaanahu wata'ala berulang-ulang, kita 
akan mendapatkan tujuan dzikir, yaitu memperoleh mudrikah (rasa 


? Membaca cerita seperti ini kita harus memperhatikan beberapa hal : 

1. Imam Ahmad bin Hambal Rahmatullah ‘alaih adalah ulama besar yang sudah tidak diragukan 
keshalihan dan keilmuannya oleh seluruh umat Islam. 

2.. Allah Subhoanahu wata'ala berkuasa memberikan anugerah apa saja kepada siapa saja yang 
dikehendaki-Nya. ١ 

3. Mimpi seperti ini adalah pengalaman ruhani yang hanya bisa dipahami secara sempurna oleh 
orang-orang yang punya derajat iman yang tinggi. 

4. Mimpi berjumpa dengan Allah Subhaanahu wata'ala bukan berarti orang yang mengalaminya 
dapat menggambarkan Dzat Allah Subhaanahu wata'ala, karena Allah Subhaanahu wata'ala 
tidak serupa dengan apapun (ats). 

5. Mimpi seperti ini menunjukkan derajat yang tinggi bagi orang yang mengalaminya, sebab 
mimpi dalam Islam memiliki derajat yang tinggi, sehingga Baginda Nabi Shallallahu “alahi 
wasallam bersabda, “Mimpi orang beriman merupakan satu bagian dari 46 bagian kenabian.” 
Sebagaimana dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Baginda Nabi Shallallahu 'alahi 
wasallam mimpi berjumpa dengan Allah Subhaanahu wata'ala, maka tidak mustahil hal ini 
juga dialami oleh sebagian umatnya. (Penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini ada dalam Kitab 
Al-Ihya' karya Imam Ghazali: Kitab Al-Gawaid Al-Kasyfiyah karya Syaikh Abdul Wahab 
Asy-Sya'rani, Kitab Fatawa ibnu Taimiyah karya Ibnu Taimiyah; dan Kitab Hujjatullah 
Al-Balighah karya Waliyyullah Ad-Dahlawi). 


Empat Puluh Hadits Mengenai Keutamaan Al-dur'an 633 


menghadap kepada Allah Subhaanahu wata'ala), bertawajjuh kepada Dzat- 
Nya yang akan menimbulkan perasaan bahwa yang diingat itu seolah-olah ada 
di hadapan kita. Jika terus berlangsung seperti itu, maka didapatkanlah 
ma'iyyah (rasa kebersamaan dengan Allah Subhaanahu wata'ala) 
sebagaimana yang diterangkan di dalam hadits: 


ea LAN SA Esa 
MESIN AN re 


Tidak henti-hentinya hamba-Ku mendekati-Ku dengan amal nawafil (sunnah), 
sehingga Aku mencintainya. Maka Aku akan menjadi pendengarannya yang ia 
mendengar dengannya, menjadi penglihatannya yang ia melihat dengannya, 
menjadi tangannya yang ia memegang dengannya, dan menjadi kakinya yang 
dengannya ia berjalan. 

Apabila seorang hamba memperbanyak ibadah, Allah Subhaanahu 
wata'ala akan dekat kepadanya dan akan menjadi penjaga seluruh anggota- 
anggota tubuhnya. Mata, telinga, dan yang lainnya akan mengikuti ridha Allah 
Subhaanahu wata'ala. Disebutkan dalam hadits tersebut memperbanyak 
ibadah-ibadah nafil, karena ibadah fardhu itu sudah ditetapkan dan tidak 
boleh ditambahi, padahal kita sangat perlu untuk merasa hadir di hadapan 
Allah Subhaanahu wata'ala, maka caranya adalah sibuk dengan ibadah-ibadah 
nafil yang tidak ada batasnya. 

Cara bertagarrub seperti ini hanya digunakan untuk mendekati Dzat Allah 
Yang kita cintai. Kita tidak mungkin dapat mendekati manusia hanya dengan 
sering menyebut namanya. Cara bertagarrub seperti ini hanya dapat dilakukan 
untuk mendekat kepada Allah Subhaanahu wata'ala yang pada-Nya ada dua 
sifat: 

1. Dia mengetahui dzikir setiap orang yang mengingat-Nya, baik dengan 
lisan maupun dengan hati, meskipun dalam waktu dan tempat: yang 
berbeda. 

2. Dia mampu bertajalli (menampakkan keagungan-Nya) dan memenuhi 
keinginan orang yang mengingat-Nya, atau biasa disebut dengan dunuw 
dan tadalli (dekat dan mendekat kepada hamba-Nya dengan kasih 
sayang-Nya). 

Kedua sifat ini hanya dimiliki oleh Allah Subhaanahu wata'ala, sehingga 
cara tagarrub di atas hanya mungkin untuk mendekatkan diri kepada Dzat 
Allah Subhaanahu wata'ala. Disebutkan di dalam Hadits Qudsi: 


PE ليو إن‎ a a من قرب‎ 
KANG 


Barangsiapa mendekati-Ku sejengkal, Aku akan mendekatinya sehasta. 
Barangsiapa yang mendekati-Ku dengan berjalan, maka Aku akan 


« 


634 kitab Fadhilah Al-gur'an 


mendekatinya dengan berlari. (Al-Hadits) 


Perumpamaan semacam ini untuk mempermudah pemahaman. Sebab, 
sesungguhnya Allah Subhaanahu wata'ala Maha Suci dari berjalan dan berlari. 
Maksudnya adalah rahmat Allah Subhaanahu wata'ala lebih dekat datangnya 
dan lebih cepat turunnya, daripada usaha dan keinginan seseorang yang selalu 
mengingat dan mencari ridha-Nya. Mengapa tidak? Karena sifat kemurahan 
Allah Subhaanahu wata'ala menghendaki demikian. Selama orang berdzikir 
terus untuk mengingat-Nya, maka rahmat dan kedekatan Allah Subhaanahu 
wata'ala pun terus-menerus. 


Keseluruhan kalamullah adalah dzikir. Tidak ada satu ayat pun yang sepi 
dari dzikrullah. Hal itu menegaskan bahwa Al-Our'an memiliki sifat-sifat dzikir 
sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. 


Satu kelebihan khusus lain yang ada pada Al-Qur'an yang dapat 
mendekatkan kita kepada Allah Subhaanahu wata'ala adalah setiap perkataan 
jelas membawa sifat dan kesan dari yang mengatakannya. Sebagaimana orang 
yang membaca syair-syair orang fasik dan durjana, syair-syair itu akan 
mengakibatkan pengaruh buruk baginya. Orang yang membaca syair-syair 
orang-orang yang bertagwa akan menyebabkan ia juga bertagwa. Oleh sebab 
itu, banyak mempelajari ilmu logika dan filsafat akan menimbulkan 
kesombongan dan keangkuhan. Sedangkan banyak mengkaji hadits akan 
menimbulkan sifat tawadhu'. Karena'itu, meskipun Bahasa Parsi dan Inggris itu 
sama-sama bahasa, namun karena perbedaan pengarang dalam menggunakan 
kedua bahasa itu, dapat memberikan pengaruh yang berbeda terhadap 
pembacanya. : 

Ringkasnya, setiap ucapan mengandung pengaruh dari yang 
mengucapkannya, setiap karangan mengandung pengaruh dari pengarangnya. 
Begitu pula dengan selalu membaca: Al-Qur'an tentu akan menimbulkan 
pengaruh khusus dari Sang Pencipta kepada pembacanya. Sudah menjadi 
kebiasaan pengarang, jika ada orang yang betul-betul memperhatikan 
tulisannya, maka pengarang itu pun akan memperhatikan pembaca tersebut 
secara otomatis. Demikian juga orang yang senantiasa membaca firman- 
firman Allah Subhaanahu wata'ala, maka ia akan lebih dekat kepada-Nya. 
Semoga Allah Yang Maha Mulia menganugerahkan taufik-Nya kepada kita. 


Orang yang Selalu Membaca Al-Qur'an adalah Hamba Khusus Allah 
Subhaanahu wata'ala 
Hadits Ke-24 


Aa AA CAN‏ ف na ara‏ و 
عَنْ انس رضي JG AAN‏ :308 سول Jaa‏ الله GA anal Daan ale AH‏ مِنَ الاس 
6136 يَارَسْوْلَ الله. قَالَ: NOS‏ هُمر A kaga Sa‏ 

وأحمدم. 


Dari Sayyidina Anas Radhiyallahu “anhu, Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi 
wasallam bersabda, “Sesungguhnya Allah Subhaanahu wata'ala memiliki 


Empat Puluh Hadits Mengenai Keutamaan Al-Qur'an 635 


orang-orang khusus di antara manusia.” Para shahabat Radhiyallahu ‘anhum 
bertanya, “Siapakah mereka ya Rasulullah?” Beliau bersabda, “Yaitu Ahli Al- 
Our'an. Mereka adalah ahlullah (kekasih-kekasih Allah Subhaanahu wata'ala) 
dan orang-orang istimewa-Nya.” (H.R. Nasa'i, Ibnu Majah, Hakim, dan Ahmad) 


Faidah 

Ahli Al-Qur'an adalah orang-orang yang setiap saat senantiasa sibuk 
dengan Al-Our'an. Mereka diberi keistimewaan sebagai ahlullah dan orang- 
orang istimewa-Nya, sehingga jelaslah Allah Subhaanahu wata'ala akan 
senantiasa memperhatikan mereka secara khusus. Barangsiapa yang setiap 
saat selalu diperhatikan oleh Allah Subhaanahu wata'ala secara khusus, tentu 
akan menjadi kekasih-kekasih Allah Subhaanahu wata'ala dan menjadi orang 
istimewa-Nya. Betapa tinggi kemuliaannya. Dengan sedikit usaha saja ia telah 
disebut sebagai ahlullah, sehingga akan dimuliakan dengan keistimewaannya 
itu. 


Untuk memasuki istana di dunia ini atau untuk menjadi anggota suatu 
majelis yang terhormat saja, berapa banyak pengorbanan diri dan harta yang 
mesti dibuat? Meskipun harus dengan merendah dan menahan malu demi 
mengambil hati peserta sidang, kita tetap menganggap itu suatu pekerjaan 
yang mulia. Sebaliknya, kita menganggap usaha untuk mendalami Al-Our'an 
sebagai pekerjaan yang sia-sia. 


یں Vi ubi‏ ست نا بي 
Lihatlah perbedaan jalan, dari mana dan sedang kemana engkau pergi‏ 


Membaca Al-Our'an dengan Suara yang Bagus 
Hadits Ke-25 


Pe Sada sita PERAK قال رول الله‎ 0G EA SG ا‎ 


TAIL P‏ . (رواةالبخاري ومسلم) 
Dari Sayyidina Abu Hurairah Radhiyallahu “anhu, Baginda Rasulullah‏ 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Allah Subhaanahu wata'ala tidak‏ 
pernah memperhatikan sesuatu sebagaimana dia memperhatikan seorang‏ 
Nabi ketika membaca Kalam Ilahi dengan suara yang bagus.” (H.R. Bukhari‏ 
dan Muslim)‏ 
Faidah‏ 
Telah kita ketahui sebelumnya bahwa Allah Subhaanahu wata'ala‏ 
memperhatikan kalam-Nya secara istimewa. Karena para Anbiya Alaihimus‏ 
salam membaca kalam Allah Subhaanahu wata'ala dengan adab yang‏ 
sempurna, maka Allah Subhaanahu wata'ala sangat memperhatikan dan‏ 
menghargai mereka. Apalagi mereka membaca dengan suara yang bagus,‏ 
perhatian dan penghargaan Allah Subhaanahu wata'ala tentu lebih besar.‏ 
Sedangkan orang-orang setelah para Anbiya Alaihimus salam akan mendapat‏ 
perhatian dan penghargaan dari Allah Subhaanahu wata'ala sesuai dengan‏ 


636 Kitab Fadhilah Al-Qur'an 
keutamaan dan derajat mereka. 


Allah Subhaanahu wata'ala Mendengarkan Bacaan Al-Qur'an 
Hadits Ke-26 


Senada lak kasade eds: رضي اله عَنْهُقَالَ: قال‎ ya AN 
ماجه وابن حبان والحاكم كذا فى شرح الإحياء قلت وقال‎ lap SLS إلى‎ KHAN مِنْ صاب‎ AN قاری‎ 


منود إن یود 
ad‏ 


Land!‏ کم صحيحعلى شرطهمأوقل الىهيّ متقطع) 
Dari Sayyidina Fudhalah bin Ubaid Radhiyallahu “anhu, Baginda Rasulullah‏ 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Allah lebih memperhatikan para‏ 
pembaca Al-Qur'an melebihi seorang tuan yang mendengarkan nyanyian‏ 
hamba wanitanya.” (H.R. Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Hakim, dari Kitab‏ 
Syarah Al-Ihya”)‏ 
Faidah‏ 
Telah menjadi fitrah dan adat kita untuk menyukai nyanyian. Namun,‏ 
karena syariat agama telah melarangnya (kecuali dengan syarat-syarat‏ 
tertentu), orang-orang yang kuat beragama tidak akan mendengarkannya.‏ 
Meskipun demikian, seorang tuan boleh mendengarkan nyanyian hamba‏ 
sahaya wanitanya. Penting diperhatikan, janganlah Al-Qur'an dibaca seperti `‏ 
nyanyian. Hal itu berdasarkan hadits:‏ 
BAR Pau‏ 
Janganlah (membaca Al-Qur'an) dengan nada orang yang kasmaran!‏ 


Maksudnya, jangan membaca Al-Qur'an dengan nada-nada musik dan 
suara penyanyi lagu cinta. Para ulama menulis bahwa orang yang membaca Al- 
Qur'an seperti itu dianggap fasik dan pendengarnya berdosa. Al-Qur'an 
hendaknya dibaca dengan bacaan yang bagus tanpa aturan nada-nada 
nyanyian. Di antara sekian banyak hadits yang menerangkan hal ini adalah 
hadits yang berbunyi, “Hiasilah Al-Qur'an dengan suara yang bagus.” Hadits 
yang lain menyebutkan, “Suara yang bagus menambah keindahan Al-Qur'an.” 

Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani Rahmatullah “alaih menulis di dalam Kitab 
Al-Ghunyah, ketika Sayyidina Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu anhu berjalan 
di Kufah, ada sekelompok ahli maksiat yang sedang berkumpul di sebuah 
rumah. Dalam kumpulan itu, seorang penyanyi yang bernama Zadzan (w!3!5) 
menyanyi dengan diiringi alat musik. Mendengar suaranya yang merdu, 
Sayyidina Ibnu Mas'ud Radhiyallahu “anhu berkata, “Alangkah baiknya, jika 
suara itu digunakan untuk membaca Al-Qur'an.” Lalu, ia menutupkan kain di 
kepalanya (sebagai pernyataan ingkar terhadap keadaan tersebut) dan 
meninggalkan tempat itu. Mendengar ucapan tersebut, Zadzan pun bertanya 
kepada orang-orang, maka dia tahu bahwa orang itu adalah Sayyidina ' 
Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu “anhu, salah seorang shahabat Baginda Nabi 
Shallallahu “alaihi wasallam. Ucapan itu amat berpengaruh ke dalam hatinya, 
sehingga ia menghancurkan alat-alat musiknya dan mulai menjadi pengikut 


~ 


Empat Puluh Hadits Mengenai Keutamaan Al-Qur'an 637 


Sayyidina Ibnu Mas'ua Radhiyallahu “anhu. Di kemudian hari ia dikenal 
sebagai seorang ulama pada zamannya. 


Banyak riwayat yang memuji orang yang membaca Al-Qur'an dengan 
suara yang indah. Namun, banyak juga riwayat yang melarang membacanya 
dengan suara seperti nyanyian sebagaimana riwayat di atas.. Sayyidina 
Hudzaifah Radhiyallahu 'anhu berkata, Baginda Nabi Shallallahu “alaihi 
wasallam bersabda, “Bacalah Al-Qur'an dengan . nada Arab. Jangan 
membacanya seperti seorang yang mabuk cinta atau seperti lagu orang Yahudi 
atau Nasrani. Satu saat nanti, akan ada suatu kaum yang membaca Al-Qur'an 
dengan dilagukan seperti para penyanyi dan seperti orang meratapi duka, 
yang bacaannya tidak akan bermanfaat sedikit pun baginya. Mereka akan 
mendapat fitnah dan orang-orang yang menganggap bacaan mereka itu bagus 
pun akan terkena fitnah.” 


Syaikh Thawus Rahmatullah “alaih berkata, “Seseorang bertanya kepada 
Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam, suara siapakah yang paling 
bagus dalam membaca Al-Qur'an?” Beliau bersabda, “Orang yang jika kamu 
melihatnya membaca Al-Qur'an terasa bahwa ia takut kepada Allah 
Subhaanahu wata'ala.” Yakni, dari suaranya terasa ia dalam keadaan takut. Ini 
merupakan kenikmatan dari Allah Subhaanahu wata'ala, bahwa Allah 
Subhaanahu wata'ala membebani setiap orang sesuai dengan kemampuannya 
masing-masing. 

Sebuah hadits menyebutkan bahwa Allah Subhaanahu wata'ala 
mengutus malaikat dengan tugas khusus, yaitu jika ada orang yang membaca 
Al-Our'an tetapi ia tidak mampu membacanya sesuai dengan hak bacaan Al- 
Our'an, maka malaikat itu akan membawa bacaan itu ke langit, setelah ia 
memperbaiki bacaan orang tersebut. 


Pena 
Ya Allah, aku tidak mampu menghitung pujian bagi-Mu. 
Hadits Ke- 27 
Sg Táo: alesse اة‎ as BRA رضي ا‎ AN hat ن‎ 


5 مو 


esa KAR a PELS وا توه‎ an 


, Pcd 2 4 

لَعَلَّكُمْ jp ISS oi‏ ۋەب ايى 

Dari Sayyidina Ubaidah Al-Mulaiki Radhiyallahu “anhu, Baginda Rasulullah 

Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Wahai ahli Al-Qur'an, jangan jadikan 

Al-Gur'an sebagai bantal, dan bacalah dengan sungguh-sungguh siang dan 

malam sebagaimana haknya, sebarkaniah ia, dan bacalah ia dengan suara 

yang bagus. Renungkanlah isinya agar kamu beruntung, dan janganlah kamu 

meminta disegerakan upahnya (di dunia), karena sesungguhnya ia memilki 
ganjaran (di akhirat).” (H.R. Baihagi, dari Kitab Syu'abul Iman) 


Kitab Fadhilah Al-Qur'an 


638 


Faidah 


Hadits di atas mengandung beberapa pelajaran bagi kita. 

Jangan jadikan Al-Qur'an sebagai bantal memiliki dua pengertian. 
Pertama, memakai Al-Our'an sebagai bantal, jelas ini menyalahi adab. 
Hafizh Ibnu Hajar Rahmatullah “alaih menulis bahwa menjadikan 
Al-Qur'an sebagai bantal, menjulurkan kaki ke arahnya, 
membelakanginya, dan menginjaknya adalah haram. Kedua, mengandung 
makna kiasan, yaitu lalai membacanya dengan meletakkan Al-Qur'an di 
atas bantal seperti yang dilakukan di kuburan-kuburan atau Al-Qur'an 
diletakkan di atas bangku di samping nisan sekedar untuk memperoleh 
berkah tanpa pernah dibaca. Ini pengabaian hak Al-Qur'an. Sebab, di 
antara hak Al-Qur'an adalah untuk dibaca. 


Membaca Al-Qur'an sesuai haknya dengan menjaga adab-adabnya 
semaksimal mungkin, seperti disebutkan dalam Al-Qur'an: 


2. PP NG 7 

AI YES TTG Gan‏ تلاوتهء...ت 
“Orang-orang yang telah kami berikan Al-Kitab kepadanya, mereka‏ 
membacanya dengan bacaan yang sebenarnya.” (Q.S. Al-Baqarah: 121)‏ 
Maksudnya, membacanya dengan semangat memuliakan, seperti‏ 
memuliakan ucapan raja dan membacanya dengan kegairahan, seperti‏ 
membaca surat dari seorang kekasih.‏ 
Menyebarkan Al-Our'an, baik melalui lisan, tulisan, dorongan, perbuatan,‏ 
maupun dengan cara apa saja. Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam‏ 
menyuruh kita menyebarkan Al-Qur'an. Akan tetapi, para cendekiawan‏ 
justru beranggapan bahwa membacanya merupakan perbuatan sia-sia.‏ 
Padahal mereka mengaku sebagai orang yang mencintai Baginda‏ 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam dan mencintai Islam. Sebuah syair‏ 
Parsi menyatakan:‏ 


SANJA كيل روك مير وى‎ YAN AG 
Aku khawatir wahai Badui, kau tak dapat mencapai Ka'bah 
Karena jalan yang kau tempuh adalah jalan menuju Turkistan. 


Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam menyuruh agar kita 
menyebarkan Al-Our'an, tetapi kita justru berusaha merintanginya. Kita 
menetapkan bagi anak-anak kita peraturan wajib belajar, sehingga anak- 
anak terjauh dari Al-Qur'an dan beralih ke sekolah umum. Kita memarahi 
para ustadz madrasah karena beranggapan mereka telah menyia-nyiakan 
umur anak-anak kita, sehingga kita tidak memasukkan anak-anak kita ke 
madrasah. Mereka tentu mempunyai kekurangan, tetapi anggapan ini 
tidak menyebabkan kita terlepas dari tanggung jawab, justru tanggung 
jawab kita menjadi lebih besar, yaitu tanggung jawab mengajarkan 
Al-Qur'an kepada anak kita sendiri dan tanggung jawab menyebarkan 
Al-Qur'an kepada masyarakat. Sedangkan kekurangan para ustadz, 


Empat Puluh Hadits Mengenai Keutamaan Al-Qur'an 639 
i 


mereka sendirilah yang akan mempertanggungjawabkannya. 


Para ustadz di madrasah tentu memiliki kekurangan, tetapi apakah 
hanya dengan melihat kekurangan para ustadz itu, kemudian kita 
menahan anak-anak kita agar tidak belajar di madrasah Al-Qur'an? 
Kemudian kita mengirim surat kepada wali-wali murid, bahwa anak-anak 
itu belajar dan menghapal Al-Qur'an dengan terpaksa. Jika demikian, 
maka kitalah nanti yang akan bertanggungjawab. Hal itu, ibarat 
mengobati orang yang sakit panas dengan racun. 

Di Mahkamah Tertinggi (di akhirat) nanti, inikah jawaban kita? 
Bahwa kita terpaksa menarik anak-anak dari belajar Al-Qur'an dengan 
alasan para ustadz mengajar dengan buruk? Silakan Anda pikirkan sendiri, 
berapa banyak perhatian kita terhadap pelajaran Al-Qur'an? Untuk 
menjalankan bisnis kain atau menjadi pegawai pemerintah saja, kita telah 
banyak mencurah waktu untuk itu. Padahal di sisi Allah Subhaanahu 
wata'ala belajar dan mengajar Al-Our'an adalah paling penting. 
Membacanya dengan suara bagus seperti telah dijelaskan di dalam hadits 
yang sebelumnya (hadits ke-26). 

Merenungkan maknanya. Diterangkan di dalam Kitab Ihya Ulumudin, 
Allah Subhaanahu wata'ala berfirman di dalam Taurat, “Wahai hamba- 
Ku, apakah kamu tidak malu kepada-Ku? Jika kamu menerima surat dari 
kawanmu dan kamu sedang berjalan, maka kamu akan berhenti dan 
duduk di suatu tempat untuk membacanya dengan penuh perhatian agar 
memahami setiap perkataannya. Aku telah menurunkan kitab-Ku 
kepadamu. Aku telah menjelaskan segala sesuatu di dalamnya. Mengenai 
masalah yang penting telah Aku ulang beberapa kali agar kamu 
memperhatikannya, tetapi kamu tidak mempedulikannya. Apakah kamu 
anggap Aku ini lebih rendah daripada kawanmu? Hai hamba-Ku, jika ada 
kawanmu yang duduk berbicara di dekatmu, kamu akan segera 
mendengarkannya dengan penuh perhatian, menyimak ucapannya. Jika 
ada yang menyela di tengah pembicaraannya, kamu menghentikannya 
dengan isyarat tanganmu. Aku berbicara denganmu melalui kitab-Ku, 
tetapi sedikit pun kamu tidak mempedulikannya. Apakah Aku lebih 
rendah daripada kawanmu?” Tentang tadabbur ini sudah dijelaskan 
dalam mugaddimah dan dalam hadits ke-8. 

Jangan mengharapkan balasannya di dunia ini’, yaitu jangan menerima 
upah sedikit pun dari membaca Al-Qur'an, sebab kita akan mendapat 
pahala yang lebih besar di akhirat. Jika di dunia ini kita mengharapkan 
upah, hal itu seperti orang yang senang bila uangnya ditukar dengan 
cangkang (kulit) kerang. Baginda Rasululiah Shallallahu “alaihi wasallam 
bersabda, “Jika umatku mengagungkan keduniaan (dinar dan dirharn), 
hilanglah kehebatan Islam. Jika meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, 
hilanglah keberkahan wahyu.” Yaitu terhalang dari memahami Al-Qur'an. 
Demikianlah penjelasan di dalam Kitab Ihya Ulumuddin. 


640 Kitab Fadhilah Al-Qur'an 


PENA 5 | 8 í 
Ya Allah, peliharalah kami darinya. 


Al-Qur'an adalah Pengganti Kitab-Kitab Terdahulu Disertai Tambahan- 
Tambahan yang Khas (yang Tidak Ada dalam Kitab-Kitab Terdahulu) 
Hadits Ke-28 


3 A 
2,1 EK اه بط‎ SAN IN RL So ga ah عكر ع‎ DR r 
Ge 2051 TR مَكَانَ التوراة السَبّعَ‎ Selat 14155 KS Al as 
3 
rar P NI7 £ aR 
ANE ma Se EL 33 GE II مان‎ Ep 


Dari Sayyidina Watsilah Radhiyallahu 'anhu, Baginda Rasulullah Shallallahu 
“alaihi wasallam bersabda, “Aku diberi Surat-surat Sab'ut Thuwal sebagai 
ganti Kitab Taurat, Surat-surat Mi-in sebagai ganti Kitab Zabur, Surat-surat 
Matsani sebagai ganti Kitab Injil, dan Surat-surat Mufashshal sebagai 
anugerah istimewa bagiku.” (H.R. Ahmad, dari Kitab Jam'ul Fawaid) 


Faidah 

Tujuh surat pertama dalam Al-Qur'an disebut sebagai Sab'ut Thuwal 
(tujuh surat yang panjang). Sebelas surat disebut sebagai Mi-in (surat-surat 
yang mengandung sekitar seratus ayat). Dua puluh surat disebut sebagai 
Matsani (surat yang diulang-ulang dalam pembacaannya). Setelah itu, sampai 
khatam Al-Qur'an disebut sebagai Mufashshal (surat yang pendek-pendek). 
Inilah pendapat yang termasyhur. Ada beberapa surat yang menjadi 
perselisihan, apakah ia termasuk dalam golongan Thuwal atau Mi-in, termasuk 
dalam golongan Matsani atau Mufashshal? Namun, perselisihan itu tidak 
berpengaruh sedikit pun terhadap maksud dan tujuan hadits di atas. Maksud 
hadits di atas adalah Al-Qur'an mengandung kitab-kitab samawi yang masyhur 
yang diturunkan sebelumnya dan mengandung tambahan Mufashshal, yaitu 
surat-surat istimewa yang tidak ada dalam kitab-kitab sebelumnya. 


Hadits Ke-29 


و وو 


03 , zosi [322 2 uf Te a Pada WG A 
Ob ee ea مِنْ‎ dhan جد جَلَسْتُ فى‎ VE AK الخد ري رضي‎ Maa عن أن‎ 
£ 2. 7 s 5 # 27 
3 PA zapra 278 MG 1 Sia gan 5 58 
الله عليه وَسَلْمَ‎ PSN وَسْوْلَ‎ SN UE يقرا‎ És AN عض ون‎ RELA Ha 

5 0 0 


f 2 ra A 
08 55 MAEN g Ae ابل عليه وَسَلْمَ‎ HEA 
2 4 


4 


AMAN WRAT TAEL era b (Se 
Tag الزِي‎ ab, | فقال:‎ Il 


£ AN Tati و قوم‎ 
: UA 


e r 
8 F 


25 ر‎ ee 4 1.1 tg 
AS ua oi IE OB GA 
3 t 


pa 


t 


- 


2e م و ايشا سوس‎ Padi oten, EA CAT f aaz و‎ 0 pa 
ea Ma ena فَقَالَ: أبْشْرُوَايَامَعْشَرَ‎ AT padang وَبَوَرَت‎ 


5 IPER. کا مد و‎ aa s ISSN PP ra 
ررواةأيوداوه).‎ Kaka خيس‎ NG يوم‎ dahan اغنياء الاس‎ OS IRIS 


P A2 


Empat Puluh Hadits Mengenai Keutamaan Al-Qur'an 641 


Dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri Radhiyallahu “anhu, ia berkata, “Pernah 
suatu ketika aku duduk dengan sekumpulan Muhajirin yang miskin. Sungguh 
sebagian mereka tidak memiliki kain yang cukup untuk menutupi badannya 
dengan sempurna, sehingga sebagian mereka menutupi dirinya dengan badan 
temannya. Pada saat itu, seorang Gari” membacakan (Al-Qur'an) kepada 
kami. Tiba-tiba datanglah Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam, lalu 
berdiri di dekat kami. Ketika Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam 
berdiri di dekat kami, Qari’ itu pun diam. Beliau memberi salam dan bersabda, 
‘Apa yang sedang kalian lakukan?” Kami menjawab, “Kami sedang 
mendengarkan bacaan kitab Allah.” Beliau bersabda, “Segala puji bagi Allah 
Yang telah menjadikan sebagian dari umatku orang-orang yang aku 
diperintah agar bersabar bersama mereka.” Sayyidina Abu Sa'id Radhiyallahu 
“anhu berkata, “Kemudian beliau duduk di tengah-tengah kami sehingga jarak 
masing-masing kami dengan beliau kurang lebih sama. Beliau mengisyaratkan 
dengan tangannya agar kami duduk melingkar, sehingga wajah-wajah kami 
terlihat oleh beliau. Beliau bersabda, 'Bergembiralah, wahai Muhajirin yang 
miskin (kalian akan mendapatkan) cahaya yang sempurna pada Hari. Kiamat. 
Kalian akan masuk surga setengah hari lebih dulu daripada orang-orang kaya, 
sedang setengah hari (akhirat) sama dengan lima ratus tahun.” (H.R. Abu 
Dawud) 


Faidah 

Maksud tidak mempunyai kain yang cukup untuk menutupi badan ks SA) 
yang ada dalam hadits di atas adalah terlihat sebagian tubuh selain aurat. 
Sebab, meskipun bukan aurat, jika di depan umum semestinya ditutupi juga, 
sehingga di majelis tersebut mereka saling menutupi diri dengan badan 
saudaranya agar tidak terlihat oleh orang lain. Ketika Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam datang, mereka tidak segera menyadarinya 
karena ketawajjuhan mereka. Mereka baru menyadarinya ketika beliau telah 
berada di depan mereka. Sebagai adab, orang yang membaca pun diam. 
Meskipun Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam melihat langsung mereka 
sedang membaca Al-Qur'an, beliau tetap bertanya apa yang sedang mereka 
lakukan. Hal ini, menunjukkan kegembiraan beliau terhadap amalan mereka. 


Satu hari di akhirat sebanding dengan seribu tahun di dunia, seperti yang 
difirmankan oleh Allah Subhaanahu wata'ala: 


Zogo رده‎ Lau 5-0 

e NG NET Ha AA AG aa A 
“Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu Don seperti Seribu tahun dari tahun- 
tahun yang kamu hitung.” (Q.S. Al-Hajj: 47) 
Inilah sebabnya, mengapa Hari Kiamat (yang begitu panjang itu) disebut 
ghadan (hari esok) karena mengikuti perhitungan hari di akhirat. Namun, 
hitungan ini hanya untuk orang-orang beriman secara umum, sedangkan 
untuk orang-orang kafir dijelaskan di dalam Al-Our'an: 


anto AR al Para pa 
Taal Grease oa GE RO 


7 


642 Kitab Fadhilah Al-Qur'an 


“Satu hari hitungannya sama dengan lima puluh ribu tahun.” 
(Q.S. Al-Ma'arij: 4) 

Bagi Kaum Mukminin yang khusus, waktu tersebut akan lebih singkat lagi 
sesuai dengan derajatnya masing-masing. Bagi sebagian mukmin ada yang 
lamanya hanya seperti dua rakaat Shalat Oabliyah Shubuh. 


Banyak sekali riwayat yang menjelaskan keutamaan membaca Al-Our'an. 
Demikian juga banyak hadits yang menjelaskan tentang keutamaan menyimak 
bacaan Al-Qur'an. Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam sendiri, 
diperintahkan untuk turut serta duduk bersama mereka,” sebagaimana 
dijelaskan dalam hadits di atas. Adakah keutamaan yang dapat melebihinya? 
Sehingga sebagian ulama berfatwa, bahwa mendengarkan tilawat Al-Our'an 
lebih baik daripada membacanya, karena membaca Al-Our'an itu sunnah dan 
mendengarkannya wajib. Yang wajib itu lebih tinggi derajatnya daripada yang 
sunnah. 

Berdasarkan hadits di atas, dapat diambil kesimpulan dari masalah yang 
diperselisihkan oleh para ulama, yaitu manakah yang lebih utama, orang fakir 
yang bersabar dengan kemiskinannya (tidak menampakkan kemiskinannya 
kepada siapapun)? Atau orang kaya yang bersyukur kepada Allah Subhaanahu 
wata'ala dan menunaikan kewajibannya? Hadits di atas mendukung pendapat 
bahwa orang fakir yang bersabar dengan kemiskinannya adalah lebih utama. 


Pembaca dan Pendengar Al-Qur'an Mempunyai Keutamaan Masing- 
Masing 


Hadits Ke-30 
PE ya: 0 WOGA )هرضي الله‎ 
و‎ D 


z wy £7, .. ya 01 pat 
wabah (روأة أحيس عن‎ ٠ لَه و اي 7 م الْقِيَامَةٍ‎ Sani 5 من‎ dhen dki کاب اتو کت له‎ 


الك ال 1 

Dari Sayyidina Abu Hurairah Radhiyallahu “anhu, Baginda Rasulullah 

Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Barangsiapa mendengar satu ayat dari 

kitab Allah, maka akan ditulis baginya satu kebaikan yang dilipatgandakan. 

Barangsiapa membacanya, maka baginya nur pada Hari Kiamat.” 
(H.R. Ahmad) 


Faidah 

Meskipun para muhadditsin mempermasalahkan sanad hadits di atas, 
namun dari segi isinya hadits tersebut banyak didukung oleh riwayat-riwayat 
lainnya yang menyatakan bahwa mendengar tilawat Al-Our'an berpahala 
sangat besar. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa mendengarkannya lebih 
baik daripada membacanya. Sayyidina Ibnu Mas'ud Radhiyallahu “anhu 
berkata, “Suatu ketika, Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam duduk 
di atas mimbar, beliau bersabda, “Bacakanlah Al-Qur'an untukku. Saya 
menjawab, Ya Rasulullah, bukankah Al-Qur'an diturunkan kepada engkau, 
mengapa saya yang membacakannya untuk engkau?” Beliau bersabda, “Hatiku 


و 


GR 


5 Empat Puluh Hadits Mengenai Keutamaan Al-Quran 643 


ingin mendengarnya. Lalu, Sayyidina Ibnu Mas'ud Radhiyallahu “anhu 
membacakannya kepada Baginda Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam, dan 
terlihat air mata beliau berlinang-linang.” 


Suatu ketika, Sayyidina Salim Radhiyallahu “anhu, hamba sahaya yang 
telah dimerdekakan oleh Sayyidina Abi Hudzaifah Radhiyallahu “anhu, 
membaca Al-Qur'an dan Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam berdiri 
lama di sampingnya mendengarkan bacaannya. Beliau juga pernah 
mendengarkan bacaan Al-Qur'an dari Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari 
Radhiyallahu “anhu dan memuji bacaannya. 


Membaca Al-Our'an dengan Suara Nyaring atau Lirih 
Hadits Ke-31 
v,e رر‎ azs TAN AE PEN م طم مج‎ 2 Gan 
HAL salad: kan LEAN قَالَ: قَالوَسُوْلُ النْوصَل‎ AN a KE عن‎ 
< 3 2 Y 
(رواة الترمزي وأبو داود والنساق الحا کم وقأل صحيح‎ KA 3 ya 
عل شرط البخاري).‎ 
Dari Sayyidina Uqbah bin Amir Radhiyallahu “anhu, Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Orang yang membaca Al-Qur'an 
dengan suara nyaring seperti orang yang bersedekah terang-terangan, dan 
orang yang membaca Al-Qur'an dengan suara lirih seperti orang yang. 
bersedekah dengan sembunyi-sembunyi.” (H.R. Tirmidzi, Abu Dawud, Nasa'i, 
dan Hakim) 


Faidah 

Kadangkala bersedekah dengan terang-terangan itu lebih baik, 
seandainya hal itu dapat menimbulkan semangat bersedekah kepada orang 
lain atau untuk suatu kemaslahatan yang lain. Namun, pada.kesempatan yang 
lain, bersedekah dengan sembunyi-sembunyi itu lebih baik jika dikhawatirkan 
akan menimbulkan riya' atau merendahkan orang lain. Demikian juga dengan 
membaca Al-Qur'an. Kadangkala membacanya dengan suara nyaring itu lebih 
baik daripada dengan suara lirih, yaitu jika bacaan itu menyebabkan orang lain 
bergairah membaca Al-Qur'an dan menyebabkan pahala bagi orang yang 
mendengarkannya. Pada saat yang lain, membaca dengan lirih itu lebih baik, 
jika ternyata membaca dengan suara nyaring dapat mengganggu orang lain 
atau dikhawatirkan menimbulkan riya’. Oleh karena itu, baik membaca dengan 
suara nyaring maupun lirih mempunyai keutamaan masing-masing. 
Kadangkala membaca dengan suara nyaring itu lebih sesuai, dan kadangkala 
membaca dengan suara lirih lebih sesuai. 


Banyak orang berdalil bahwa membaca dengan suara lirih itu lebih baik, 
berdasarkan hadits sedekah yang disebutkan di atas. Imam Baihaqi 
Rahmatullah “alaih menulis di dalam Kitab Asy-Syu'ab, satu hadits yang 
dianggap dhaif oleh para ulama, dari Sayyidatina Aisyah Radhiyallahu “anha, 
“Amalan yang dikerjakan dengan sembunyi-sembunyi tujuh puluh kali lipat 
lebih baik deripadaamalan dengan 'terang-terangan.” Sayyidina Jabir 


644 Kitab Fadhilah Al-Qur'an 


Radhiyallahu “anhu meriwayatkan, Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam 
bersabda, “Janganlah membaca terlalu nyaring sehingga mengganggu satu 
sama lain.” 


Khalifah Umar bin Abdul Aziz Rahmatullah “alaih melihat seseorang yang 
membaca Al-Our'an dengan suara nyaring di dalam Masjid Nabawi, maka ia 
menghentikannya. Tetapi, orang yang membaca itu berdalih dengan 
menyampaikan suatu dalil. Kemudian Khalifah Umar bin Abdul Aziz 
Rahmatullah 'alaih berkata, “Jika kamu membacanya karena Allah 
Subhaanahu wata'ala, maka bacalah dengan lirih. Namun, jika kamu 
membacanya untuk manusia, maka bacaanmu tidak ada gunanya." 


Selain itu, Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam juga memerintahkan 
agar membaca Al-Qur'an dengan suara nyaring. Di dalam Syarah Al-Ihya juga 
ditulis mengenai kedua cara tersebut, baik dalam riwayat hadits maupun atsar 
(ucapan) para shahabat Radhiyallahu ‘anhum. 


Hadits Ke-32 
< ررم‎ Par ع اطع مد فعس اک الوک رر کر بويج تم‎ 7 
Gea A aa Ali: الي صل انه يور‎ yk رضي انه‎ G ڪن‎ 


مَنْ HE Alas dya AE 336 kalas‏ هرو ساق JAN GL‏ روادابن حبان والحاكم مطؤله 

وصخحه) 
Dari Sayyidina Jabir Radhiyallahu “anhu, Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi‏ 
wasallam bersabda, “Al-Qur'an adalah pemberi syafaat yang syafaatnya‏ 
diterima, dan sebagai penuntut yang tuntutannya dibenarkan. Barangsiapa‏ 
menjadikan Al-Qur'an di depannya, maka Al-Qur'an akan menuntunnya ke‏ 
dalam surga dan barangsiapa menjadikan Al-Qur'an di belakang‏ 
punggungnya, maka Al-Qur'an akan mencampakkannya ke dalam neraka.”‏ 
(H.R. Ibnu Hibban dan Hakim)‏ 


Faidah 

Maksud hadits di atas adalah jika Al-Gur'an memberi syafaat kepada 
seseorang, maka syafaatnya akan diterima oleh Allah Subhaanahu wata'ala. 
Siapakah yang dibela oleh Al-Our'an? Hal itu telah dijelaskan di dalam hadits 
ke-8 di atas. Barangsiapa yang memperhatikan Al-Qur'an, Al-Qur'an akan 
memohon kepada Allah Subhaanahu wata'ala agar meninggikan derajat 
mereka. Barangsiapa yang berpaling dari Al-Our'an, ia akan dituntut mengapa 
hak-hak Al-Our'an tidak ditunaikan. Barangsiapa meletakkan Al-Our'an di 
depannya, yaitu melaksanakan perintahnya dan menjadikannya sebagai 
panduan setiap perbuatannya, maka Al-Qur'an akan membawanya ke dalam 
surga. Barangsiapa meletakkan Al-Qur'an di belakangnya, yaitu tidak menaati 
ajarannya, maka Al-Our'an akan melemparkannya ke neraka. 


Menurut penulis, sikap tidak acuh terhadap Al-Our'an juga termasuk 
makna dari meletakkan Al-Qur'an di belakang. Banyak hadits yang 
meriwayatkan ancaman bagi orang yang tidak mempedulikan Al-Our'an. 
Dijelaskan di dalam Shahih Bukhari dalam hadits yang panjang, bahwa Allah 


Empat Puluh Hadits Mengenai Keutamaan Al-dur'an 645 


Subhaanahu wata'ala telah memperlihatkan sebagian siksa-Nya kepada 
Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam. Di antara siksa yang diperlihatkan 
kepada beliau adalah seseorang yang kepalanya dipukul sangat keras dengan 
batu sehingga kepalanya itu hancur. Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam 
diberitahu bahwa Al-Qur'an telah diajarkan kepada orang itu, tetapi ia tidak 
membacanya di malam hari dan tidak mengamalkannya di siang hari. Siksa itu 
berlangsung hingga Hari Kiamat. Semoga Allah Subhaanahu wata'ala dengan 
kelembutan-Nya melindungi kita dari azab-Nya. 

Pada dasarnya Al-Our'an nikmat yang amat agung. Siapa yang 
melalaikannya sudah sepatutnya mendapat siksa. 


Puasa dan Al-Our'an Memberikan Syafa'at pada Hari Kiamat 


Hadits Ke-33 
Z 5 g-st عه‎ A RE AEE A SANA دو‎ ot 
AGa : aas صَل انه عليه‎ al ETA P3 عَمْرِ‎ on الله‎ KE عن‎ 
عمرو ر علي‎ ba 


IKA PANG 3 An كو سم ف‎ u ah B et TENA 
GAES NANG وَالشْرَابَ‎ MAKAN ALA KR EA UR aa 23 Gal 
0 2 


ma» BE id ASAL Sa Dua‏ واب WI‏ والطبرائي 


ف الكبجر والح كم وقال صحيح عل شرط مسلم). 
Dari Sayyidina Abdullah bin Amr Radhiyallahu ‘anhuma, Baginda Rasulullah‏ 
Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, “Puasa dan Al-Gur'an akan memberi‏ 
syafaat kepada seorang hamba. Puasa akan berkata, ‘Wahai Rabbku, aku‏ 
telah menghalanginya dari makan dan minum siang hari, maka terimalah‏ 
syafaatku untuknya.” Al-Qur'an berkata, “Wahai Rabbku, aku telah‏ 
menghalanginya tidur malam hari, terimalah syafaatku untuknya.’ Maka‏ 
kedua syafaat tersebut diterima.” (H.R. Ahmad, Thabarani, dan Ibnu Abi‏ 
Dunya)‏ 
Faidah‏ 
Menurut riwayat dalam Kitab At-Targhib Wat Tarhib, lafadz hadits di atas‏ 
adalah tha'am (makanan) dan syarab (minuman) sebagaimana terjemahan di‏ 
atas. Tetapi menurut riwayat Imam Hakim, lafadz hadits tersebut adalah‏ 
tha'am (makanan) dan syahwat (hawa nafsu), sehingga artinya, “Puasa telah‏ 
menahan orang itu dari makan dan hawa nafsu di siang hari.” Hadits ini‏ 
mengisyaratkan bahwa orang yang berpuasa hendaklah menjauhkan diri dari‏ 
kesenangan nafsu, meskipun hal itu dibolehkan, seperti bermesraan dengan‏ 
istri dan memeluknya. Sebuah riwayat menyebutkan bahwa Al-Our'an akan‏ 
datang dalam bentuk seorang pemuda, lalu berkata, “Akulah yang‏ 
membangunkanmu malam hari dan membuatmu haus siang hari.” Hadits ini‏ 
menyatakan bahwa seorang hafizh Al-Qur'an hendaknya bangun malam dan‏ 
membaca Al-Our'an dalam Tahajjudnya, sebagaimana telah dijelaskan secara‏ 
panjang lebar dalam hadits ke-27. Al-Qur'an juga menganjurkannya dalam‏ 
berbagai ayat:‏ 


646 Kitab Fadhilah Al-dur"an 0 


SEREEN Kaali 


“Dan pada sebagian malam hari Shalat Tahajjudlah kamu sebagai suatu 
ibadah tambahan bagimu.” (Q.S. Al-Israa’: 79) 


عم 05 12235 ر Et‏ ,5 

Ina AJ Ib JANG‏ طويلان 

“Dan pada sebagian malam, maka sujudlah kepada-Nya dan bertasbihlah 
kepada-Nya dalam waktu yang panjang malam hari.” (Q.S. Al-Insaan: 26) 


P P TA روف رس الى‎ 

setel bs JEN Cant يلون الت‎ 

“Mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari, sedang mereka juga 
bersujud (shalat).” (Q.S. Ali Imran: 113) 


7 س ومو سارت و يجنا‎ 
oksia 0 PERAN 
“Dan orang-orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk 

. Rabb mereka.” (Q.S. Al-Furgaan: 64) 


Sebuah hadits meriwayatkan bahwa kadangkala Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam dan para shahabat Radhiyallahu 'anhum sibuk 
dengan tilawat Al-Qur'an sepanjang malam. Diriwayatkan bahwa Sayyidina 
Utsman Radhiyallahu “anhu kadangkala mengkhatamkan seluruh Al-Qur'an 
hanya dalam satu rakaat Shalat Witir. Sayyidina Abdullah bin Zubair 
Radhiyallahu “anhuma sering mengkhatamkan Al-Our'an dalam satu malam. 
Syaikh Sa'id bin Jubair Rahmatullah “alaih mengkhatamkan Al-Our'an dalam 
dua rakaat shalat di dalam Ka'bah. Syaikh Tsabit Bunani Rahmatullah “alaih 
sering mengkhatamkan Al-Our'an dalam sehari semalam. Syaikh Abu Harrah 
Rahmatullah “alaih juga sering melakukannya. Abu Syaikh Huna'i Rahmatullah 
'alaih berkata, “Aku dapat mengkhatamkan Al-Qur'an dua kali dalam semalam 
ditambah sepuluh juz. Bahkan, jika aku mau, aku dapat mengkhatamkan 
Al-Our'an tiga kali.” 

Dalam perjalanan menunaikan haji, Syaikh Shalih bin Kaisan Rahmatullah 
“alaih mengkhatamkan Al-Qur'an dua kali setiap malam. Syaikh Manshur bin 
Zadzan Rahmatullah “alaih biasanya juga mengkhatamkan Al-Our'an sekali di 
dalam Shalat Dhuha dan sekali lagi dari Zhuhur sampai Ashar, dan selalu 
menghabiskan waktu malamnya dengan shalat nafil. Begitu banyaknya ia 
menangis sehingga ujung sorbannya basah oleh air mata. Disamping itu, masih 
banyak orang shalih yang telah biasa melakukan hal tersebut, seperti yang 
ditulis oleh Syaikh Muhammad bin Nasr Rahmatullah “alaih dalam Kitab 
Aiyaamul Lail. 

Diterangkan dalam Syarah Ihya bahwa para ulama kita dahulu memiliki 
berbagai kebiasaan dalam mengkhatamkan Al-Our'an. Sebagian mereka ada 
yang mengkhatamkan Al-Our'an sekali setiap hari, seperti yang biasa dilakukan 
oleh Imam Syafi'i Rahmatullah “alaih di luar bulan Ramadhan. Ada juga 88 
mengkhatamkan Al-Our'an dua kali setiap hari, sebagaimana yang dilakukan 
oleh Imam Syafi'i Rahmatullah “alaih dalam bulan Ramadhan. Syaikh Aswad, 


Empat Puluh Hadits Mengenai Keutamaan Al-Qur'an 647 


Syaikh Shalih bin Kaisan, Syaikh Sa'id bin Jubair Rahmatullah “alaihim, juga 
mengkhatamkan Al-Our'an dua kali setiap hari. 


Ada yang mengkhatamkan Al-Qur'an tiga kali setiap hari, seperti 
kebiasaan Syaikh Sulaim bin Atr Rahmatullah “alaih, seorang tabi'in yang 
masyhur. la pernah turut serta dalam penaklukkan Mesir pada masa 
Kekhalifahan Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu. ta juga pernah diangkat 
sebagai penguasa daerah Oashas oleh Sayyidina Mu'awiyah Radhiyallahu 
(anhu. la biasa mengkhatamkan Al-Qur'an tiga kali setiap malam. Imam 
Nawawi Rahmatullah “alaih menulis dalam Kitab Al-Adzkar bahwa riwayat 
yang sampai kepadanya mengenai orang yang paling banyak mengkhatamkan 
Al-Qur'an dalam sehari semalam adalah Syaikh Ibnul Katib Rahmatullah “alaih. 
la selalu mengkhatamkan Al-Our'an delapan kali sehari semalam. Syaikh Ibnu 
Qudamah Rahmatullah “alaih meriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hambal 
Rahmatullah “alaih bahwa tidak ada batasan dalam tilawat Al-Qur'an, 
bergantung pada semangat orang yang membacanya. 


Para ahli sejarah menyebutkan bahwa Imam Abu Hanifah Rahmatullah 
“alaih pernah mengkhatamkan Al-Qur'an 61 kali dalam sebulan, yaitu satu kali 
siang hari, satu kali malam hari, dan satu kali selama bulan Ramadhan pada 
Shalat Tarawih. Tetapi Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam 
bersabda, “Mengkhatamkan Al-Qur'an kurang dari tiga hari sulit untuk 
merenungkannya.” Karena alasan inilah Syaikh Ibnu Hazam Rahmatullah ‘alaih 
dan ulama lainnya mengharamkan mengkhataman Al-Our'an kurang dari tiga 
hari. 


Menurut penyusun, ketentuan dalam hadits ini disesuaikan dengan 
keadaan umum manusia, karena banyak juga di antara shahabat yang 
mengkhatamkan Al-Our'an kurang dari tiga hari, sehingga jumhur ulama 
berpendapat bahwa melebihinya pun tidak masalah. Dalam jangka berapa hari 
pun dibolehkan, asalkan ia dapat mengkhatamkannya dengan mudah. 
Sebagian ulama berpendapat, jangan sampai dalam empat puluh hari tidak 
mengkhatamkan Al-Qur'an, setidak-tidaknya dibaca kurang lebih tiga 
perempat juz setiap hari. Jika ada hari yang tidak ditunaikan, keesokan harinya 
hendaknya diganti (digadha'). Dengan demikian, Al-Qur'an dapat dikhatamkan 
dalam empat puluh hari. Jumhur ulama berpendapat bahwa hai itu bukan 
suatu keharusan, tetapi ketika sebagian ulama berpendapat seperti itu, maka 
Untuk kehati-hatian lebih baik membacanya tidak kurang dari ketentuan di 
atas. Pendapat ini didukung oleh beberapa hadits Baginda Nabi Shallallahu 
“alaihi wasallam, di antaranya yang dikutip oleh penyusun Kitab Majma' yaitu; 


AG aa ANG 
Barangsiapa mengkhatamkan Al-Qur'an dalam empat puluh hari, sungguh ia 
telah berlambat-lambat. 
Sebagian ulama berfatwa, Al-Qur'an hendaknya dikhatamkan sekali 
dalam sebulan. Yang lebih baik lagi setiap tujuh hari. Inilah kebiasaan para 
shahabat Radhiyallahu ‘anhum. Mereka mulai membaca Al-Qur'an hari Jum'at, 


AA NA DENE KA ba aa Sei aa at me an ز[ [ ز ز‎ A 


648 Kitab Fadhilah Al-Qur'an 1 


kemudian setiap hari membaca satu manzi'” selama tujuh hari. Dengan 


demikian, mereka dapat mengkhatamkan Al-Our'an pada hari Kamis. 


Imam Abu Hanifah Rahmatullah “alaih berpendapat bahwa hak Al-Qur'an 
adalah dikhatamkan dua kali setahun dan tidak kurang dari itu. Sebuah hadits 
menyebutkan, “Jika seseorang mengkhatamkan Al-Qur'an siang hari, maka 
para malaikat akan mendoakan rahmat baginya sepanjang siang itu. Jika ia 
mengkhatamkan Al-Our'an pada awal malam, para malaikat akan mendoakan 
rahmat baginya sepanjang malam sampai shubuh.” Berdasarkan hadits ini, 
sebagian ulama mengatakan bahwa mengkhatamkan Al-Our'an ketika musim 
panas sebaiknya di permulaan siang. Ketika musim dingin mengkhatamkan di 
permulaan malam, agar malaikat dapat mendoakan lebih lama. 


Al-Qur'an adalah Pemberi Syafa'at yang Paling Besar 
Hadits Ke-34 

کن Ma‏ یں سکم TE NA‏ قال مزل يك a‏ عادر لع كس كاوه يو ع 
عَنْ uda‏ بُن sel‏ مرس IE‏ قال ر لتر a‏ ماو لذي رنب 


03 Ea ag Daan 
(قآل العراقّرواه عبد الملك بن حبر بكذا‎ . SEN بي ولا ملاك‎ Jo Gea asah He ya 


فشر الإحيأ. 

Dari Sai'd bin Sulaim Rahmatullah “alaih secara mursal", Baginda Rasulullah 

Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, “Tidak ada pembela yang lebih utama 

derajatnya di sisi Allah Subhaanahu wata'ala pada Hari Kiamat melebihi 

Al-Qur'an, baik nabi, malaikat, maupun yang lain.” (H.R. Abdul Malik bin 
Habib, dari Kitab Syarah Ihya) 


Faidah 

Banyak riwayat yang menjelaskan bahwa Al-Qur'an ialah pemberi syafaat 
yang syafaatnya pasti dikabulkan Allah Subhaanahu wata'ala. Semoga Allah 
Subhaanahu wata'ala dengan karunia-Nya menjadikan Al-Our'an sebagai 
syafaat bagi kita, bukan sebagai penuntut atau penentang kita. 


Imam Bazzar Rahmatullah “alaih meriwayatkan dalam Kitab La'aali 
Masnu'ah, dan dia menganggap riwayat ini bukanlah riwayat yang maudhu', 
bahwa jika seseorang meninggal dunia, sementara di rumahnya orang-orang 
sibuk dengan kain kafan dan persiapan pengebumian, maka akan datang 
seseorang yang sangat tampan yang berdiri di sisi mayit. Ketika kain kafan 
mulai dikenakan, ia berada di antara dada dan kain kafan itu. Ketika sudah 
dikuburkan dan orang-orang mulai meninggalkannya, datanglah dua malaikat, 
yaitu Munkar dan Nakir yang berusaha memisahkan orang tampan itu dari si 
mayit, agar memudahkan tanya jawab. Namun, si tampan itu berkata, “Ia 
sahabat akrabku. Dalam keadaan bagaimanapun, aku tidak bisa 
meninggalkannya. Jika kalian ditugaskan menanyainya, lakukanlah tugas 
kalian! Aku tidak akan berpisah dengannya sehingga ia dimasukkan ke dalam 


10 Satu manzil adalah satu batasan tertentu dalam membaca Al-Qur'an, 
H Tidak menyebut nama shahabat. 


Empat Puluh Hadits Mengenai Keutamaan Al-dur'an 649 


surga.” Lalu, ia berpaling kepada sahabatnya (si mayit) dan berkata, “Aku 
adalah Al-Qur'an yang kadangkala engkau baca dengan suara nyaring dan 
kadangkala dengan lirih. Jangan khawatir, setelah menghadapi pertanyaan 
Munkar dan Nakir ini, engkau tidak akan lagi mengalami kesusahan.” Setelah 
para malaikat itu selesai memberi pertanyaan, disediakan untuknya satu alas 
yang terbuat dari sutra yang penuh dengan kasturi, yang berasal dari Malail 
A'la (tempat yang mulia). Semoga Allah Subhaanahu wata'ala dengan 
kemurahan-Nya, mengaruniakan hal itu kepada kita. Hadits ini sebenarnya 
panjang, tetapi karena saya takut terlalu panjang uraiannya di sini, maka saya 
ringkas. 
Hadits Ke-35 
ra ع‎ sa a قي رعو‎ Rn a P eat عن‎ BAN eh Tap. 
من قرا‎ IÉ وسَلّم‎ ngli kn انو صلی‎ Opa GE رضي الله‎ a 
$ Y, ووی كدر كب مي و راس‎ DWA sele لوم‎ 20 KAN 
صاب الْقَرَْانٍ أن‎ CAN SAI آنه لايو‎ Ab بَيْنَ جَنْبَيْهِ‎ AN اسْتَرْرَحَ‎ yas Gal 
HM GA NP IL PANE BO PE 
Gan Ia aa KALA مح من جھل ون جو فو‎ GA KA یج مع‎ 

Dari Sayyidina Abdullah bin Amr Radhiyallahu “anhuma, Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Barangsiapa membaca Al-Qur'an, 
maka ia telah menyimpan ilmu kenabian di antara kedua tulang rusuknya, 
hanya saja wahyu tidak diturunkan kepadanya. Tidak pantas bagi hafizh 
Al-Qur'an ikut marah bersama orang yang marah dan ikut bertindak bodoh 
bersama orang yang bertindak bodoh, sementara Al-Qur'an berada dalam 
dadanya.” (H.R. Hakim) 
Faidah 

Setelah wafatnya Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam, wahyu tidak 
lagi diturunkan. Akan tetapi, karena Al-Our'an merupakan kalamullah yang 
suci, tentu di dalamnya mengandung ilmu Nubuwwah (ilmu kenabian). Orang 
yang telah memperoleh ilmu Nubuwah, harus menunjukkan akhlak mulia dan 
menjauhi akhlak yang buruk. Syaikh Fudhail bin Iyadh Rahmatullah “alaih 
berkata, “Seorang hafizh Al-Qur'an adalah pembawa bendera Islam. Sangat 
tidak pantas ia bergaul dengan orang-orang yang sibuk dalam perkara yang 
sia-sia, orang-orang yang lalai, atau orang-orang yang buruk.” 


Tiga Golongan yang Terbebas dari Hisab pada Hari Kiamat 
Hadits Ke-36 


| سس سود ada Tah A A ente ai‏ اور ےے کے ٤‏ کو 
عن اب عَم رضي اه IE GAS‏ قال Up‏ الله صلی الله لیو ES en‏ يولهد 
Pa: NINI AWU‏ و an 4 0 an Dn BG‏ 
الق الا جر MN‏ الْحِسَابُ م ga E‏ من وشل GAES‏ ساب BIA‏ 
AN‏ فى اد عدو اشر عق Z MO,‏ جاع كت شه IENE TT‏ 
رَجُلُ ANG ai A AN‏ به قَوْمَاوَهُمْ بِوِرَاضُوْنَ IN BESI‏ الضَّلَاقٍا AK‏ 
3 2 لاع و 


: 
Tea 32,3 و رو‎ r ووو‎ H 
NA mala» Aa aaa AS وجه اذه ور جل اخسن‎ 


Pa AA 


650 Kitab Fadhilah Al-@ur"an 


Dari Sayyidina Ibnu Umar Radhiyallahu “anhuma, Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Tiga orang yang tidak mengalami 
ketakutan pada hari yang penuh ketakutan dan mereka tidak akan dihisab, 
mereka berada di atas bukit-bukit kasturi hingga selesai hisab terhadap semua 
manusia, yaitu (1) orang yang membaca Al-Qur'an (menghapal) semata-mata 
karena Allah Subhaanahu wata'ala, kemudian ia mengimami suatu kaum dan 
mereka menyukainya, (2) orang yang mengajak shalat (muadzin) semata- 
mata karena Allah Subhaanahu wata'ala, (3) orang (hamba sahaya) yang 
menjaga hubungan baik antara dirinya dan Rabbnya, juga antara dirinya dan 
tuan-tuannya.” (H.R. Thabarani, dari Kitab Al-Ma'ajim Ats-Tsalatsah) 


Faidah 

Apakah ada seorang muslim yang tidak menyadari, bagaimana 
kedahsyatan, ketakutan, kengerian, musibah, dan penderitaan Hari Kiamat? 
Jika pada hari itu ada yang membuat kita tenang, itu lebih berharga daripada 
beribu-ribu kenikmatan dan berjuta-juta kesenangan. Apalagi jika pada waktu 
itu kita mendapatkan bermacam-macam nikmat dan kesenangan, maka 
sungguh hal itu merupakan keberuntungan yang besar. 


Sungguh celaka dan rugi orang yang mengira bahwa membaca Al-Our'an 
adalah perbuatan sia-sia dan membuang-buang waktu. Tertulis dalam Kitab 
Mu'jam Kabir bahwa perawi pertama dalam hadits di atas yaitu Sayyidina 
Abdullah bin Umar Radhiyallahu “anhuma, ia berkata, “Apabila aku tidak 
mendengar hadits ini dari Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam 
sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi, (ia mengulang sampai tujuh kali), maka aku 
tidak akan meriwayatkannya.” 


Ayat-Ayat Al-Qur'an dan Shalat-Shalat Sunnah 
Hadits Ke-37 


s 6s ya ” في 4 و ر‎ 4 -l a f 2. wir e 
aisa فده‎ A dn Jaa قال سول‎ OB AE AI Ge 
01 1 


ha 1 17 5 IG E Ai ر‎ es EN 
dah الولو‎ AU و ككلم‎ ANU kan أن‎ NE NG ga 


p a P ag e) 
مأجة بإستاد حسن).‎ alap) < 4555 Aa Iera 
Dari Sayyidina Abu Dzar Radhiyallahu 'anhu, Baginda Rasulullah Shallallahu 
“alaihi wasallam bersabda, “Wahai Abu Dzar, sungguh kamu pergi pagi hari 
lalu mempelajari satu ayat Kitabullah, itu lebih baik bagimu daripada kamu 
shalat sunnah seratus rakaat. Sesungguhnya, kamu pergi pagi hari dan 
mempelajari satu bab ilmu, baik ilmu itu diamalkan pada waktu itu atau belum 
diamalkan, itu lebih baik daripada shalat sunnah seribu rakaat.” (H.R. tbnu 
Majah) 
Faidah 
Banyak riwayat mengenai hadits yang menyebutkan bahwa menuntut 
ilmu itu lebih utama daripada ibadah. Masih banyak hadits lain tentang 
keutamaan menuntut ilmu yang tidak dapat dijelaskan seluruhnya di sini. Di 
antaranya sabda Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam, “Keutamaan 


Empat Puluh Hadits Mengenai Keutamaan Al-Qur'an 651 


seorang 'alim dibandingkan seorang ahli ibadah, seperti keutamaanku 
terhadap orang yang paling rendah di antaramu.” Sabda beliau lainnya, 
“Seorang 'alim lebih berat bagi setan daripada seribu orang ahli ibadah.” 


Pahala Membaca 10 Ayat Al-Qur'an 
Hadits Ke-38 


NA ON SL e PA LENGAN NI ANN Aa و م اوس‎ SEN P3 
Segan Gya: kain SAE الو صل ات‎ ya قال‎ NGA AN A عن‎ 
وقالصحيحعوشرط مسلم.‎ af dap ABU ALA ad 

Dari Sayyidina Abu Hurairah Radhiyallahu “anhu, Baginda Rasulullah 
Shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Barangsiapa membaca sepuluh ayat 
pada malam hari, maka ia tidak akan ditulis sebagai orang yang lalai.” 
(H.R. Hakim, shahih menurut syarat Muslim) 
Faidah 

Membaca sepuluh ayat pada malam hari yang hanya menghabiskan 
beberapa menit, akan menyelamatkan orang yang membacanya dari 
digolongkan sebagai orang-orang yang lalai. Keutamaan apakah yang lebih 
besar daripada keutamaan ini? 


Pahala Membaca 100 Ayat Al-Qur'an 
Hadits Ke-39 


oo رس گے و ا‎ rasi Tah ss HE MBISA Bae ya ts 
PERSARAAN A قال سول‎ OB هْرَيْوَةَرَضِيَ الله عَنْهُ‎ ul عَنْ‎ 
5 an Ban TAL f Gs os NE ra PF 2,1 as 
KE آي كةب مِن‎ LAI SA GA من‎ LEG See lan 

(رواةابن خزييية في صحيحه و الحا كم وقال صحيح عل شرطهم). ` 

Dari Sayyidina Abu Hurairah Radhiyallahu “anhu, Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Barangsiapa menjaga lima shalat 
fardhu, maka ia tidak akan ditulis sebagai orang yang lalai. Barangsiapa 
membaca seratus ayat pada malam hari, maka ia akan dicatat pada malam 
itu sebagai orang yang taat.” (H.R. Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim, shahih menurut 
syarat Bukhari Muslim) 


Faidah 

Syaikh Hasan Bashri Rahmatullah “alaih meriwayatkan, Baginda 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Barangsiapa membaca 
seratus ayat Al-Qur'an pada malam hari, maka akan diselamatkan dari 
tuntutan Al-Our'an. Barangsiapa membaca dua ratus ayat, maka ia akan 
mendapat pahala ibadah semalam suntuk. Barangsiapa membacanya lima 
ratus sampai seribu ayat, maka ia akan mendapatkan satu ginthar.” Shahabat 
bertanya, “Apakah ginthar itu?” Beliau bersabda, “Senilai 12.000 (dirham atau 
dinar).” 


652 Kitab Fadhilah Al-dur'an 8 


Jalan Selamat dari Semua Fitnah Ada dalam Al-Qur'an 


Hadits Ke-40 
SEE انلو صلی‎ IE السام‎ TE Irish OS SOE رضي‎ AE عن ابس‎ 
PS (CAS Maru? Cafe? MANE o < ak 
رواهرزي ىكذا‎ MU SES قال‎ IRR At ENG NETE ELE NYAWA 
فالرحيةالمهراة.‎ 


Dari Sayyidina Ibnu Abbas Radhiyallahu “anhuma, ketika Malaikat Jibril Alaihis 
salam turun kepada Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam, Malaikat 
Jibril Alaihis salam mengabarkan kepada Baginda Nabi Shallallahu “alaihi 
wasallam, bahwa akan terjadi banyak fitnah. Beliau bertanya, “Apakah jalan 
keluar darinya, wahai Jibril?” Malaikat Jibril Alaihis salam menjawab, 
“Kitabullah.” (H.R. Razin, dari Kitab Ar-Rahmatul Muhdah) 


Faidah 

Mengamalkan isi Al-Qur'an akan menjauhkan diri kita dari fitnah. 
Keberkahan membacanya dapat menyelamatkan kita dari fitnah, seperti yang 
dijelaskan dalam hadits ke-22, bahwa rumah yang di dalamnya dibacakan 
Al-Our'an, sakinah dan rahmat akan turun ke dalam rumah tersebut, dan 
setan-setan akan keluar. Para ulama menafsirkan bahwa fitnah di sini adalah 
datangnya Dajjal, bangsa Tartar, dan lain-lain. Sayyidina Ali Radhiyallahu “anhu 
juga meriwayatkan hadits seperti itu dengan panjang lebar. Sayyidina Ali 
Radhiyallahu “anhu meriwayatkan bahwa Nabi Yahya Alaihis salam berkata 
kepada Bani Israil, “Allah Subhaanahu wata'ala telah memerintahkan kalian 
agar membaca kalam-Nya. Perumpamaannya seperti suatu kaum yang 
terlindung di dalam bentengnya, dari arah mana pun musuh menyerang, 
mereka akan mendapatkan Kalamullah sebagai pelindung.” 


KHATIMAH (PENUTUP) 


ža Æ i E on, Gaara AEn urpe Ng. E 3 
الْمَقَامَ‎ LÉE ia II EN A عق‎ 


Selain empat puluh hadits di atas, dalam bagian penutup ini, akan 
diriwayatkan beberapa hadits tambahan yang sesuai dengan pembahasan ini. 


Hadits Ke-1 
KENGING a اطق كدر سس‎ a ووا‎ AEAEE وو‎ 2 NAN ےو ےو‎ 
PEN dab eh عَكَيْهِ‎ AN He gl املك بن عْمَيْرٍ مسلا قال: قال رسو‎ KE 
و شن‎ om 
(رواةالنارمي والبيهقي فى شعب الإيمأن).‎ D sl Ie sús 
Dari Abdul Malik bin Umair Rahmatullah “alaih (secara mursal), Baginda 
Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Di dalam Al-Fatihah 
terdapat obat untuk segala penyakit.” (H.R. Darami, Baihaqi, dari Kitab 
Syu'abul Iman) 
Faidah 
Dalam bab penutup ini, kami akan mengutip sebagian hadits yang 
menjelaskan tentang keutamaan surat-surat pendek tetapi berpahala besar 
dan beberapa hal penting yang perlu diperhatikan oleh para pembaca 
Al-Our'an. 
1 Banyak sekali hadits yang menerangkan fadhilah Surat Al-Fatihah. 
Diriwayatkan bahwa suatu ketika seorang shahabat sedang shalat, lalu 
Baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam memanggilnya. Karena ia sedang 
shalat, ia tidak menjawabnya. Setelah selesai shalat, ia menghadap Baginda 
Nabi Shallallahu “alaihi wasallam. Beliau bertanya, “Mengapa kamu tidak 
menjawab panggilanku?” la beralasan karena sedang shalat. Baginda Nabi 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Apakah kamu tidak mengetahui 
tentang ayat: i 


me 


+ 
r E OE 
دعا كم ...ج‎ AN TA GAN AN يا ايها‎ 
“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul 
apabila menyeru kamu...” (Q.S. Al-Anfal: 24) 
Kemudian beliau bersabda, “Maukah aku beritahu sebuah surat yang sangat 
agung, yaitu yang terbesar keutamaannya? Surat itu adalah Alhamdu tujuh 
ayat. Disebut juga Sab'ul Matsani atau Qur'an Azhim.” 

Sebagian ahli tasawwuf mengatakan, bahwa isi kitab-kitab yang terdahulu 
telah terkandung di dalam Al-Qur'an, dan seluruh kandungan Al-Qur'an 
terdapat di dalam Al-Fatihah, dan kandungan Surat Al-Fatihah terdapat dalam 
Bisr ah, dan kandungan Bismillah terdapat di dalam huruf Ba’. Selanjutnya 


D cas لد معدن‎ + 


654 kitab Fadhilah Al-Qur'an 


diterangkan bahwa makna huruf Ba' adalah penghubung, yaitu segala sesuatu 
menghubungkan seorang hamba kepada Allah Subhaanahu wata'ala. Ada juga 
yang menambahkan bahwa inti 80“ adalah titiknya. Titik tersebut bermakna 
Wahdaniyyah (sifat kemahaesaan Allah Subhaanahu wata'ala). Dalam istilah, 
titik merupakan sesuatu yang tidak dapat dibagi lagi. 


Sebagian ulama berpendapat bahwa ayat: 


CSI SI 
“Hanya kepada-Mu kami menyembah dan hanya kepada-Mu kami | memohon 
pertolongan.” (O.S. Al-Fatihah: 5) 


adalah memiliki maksud yang menyeluruh, yaitu urusan dunia dan agama. 


Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Demi Dzat yang 
nyawaku berada di dalam kekuasaan-Nya, surat seperti ini (Al-Fatihah) tidak 
pernah diturunkan dalam kitab sebelumnya, baik dalam Kitab Taurat, Injil, 
Zabur, juga tidak terdapat di tempat lain di dalam Al-Our'an.” 


Sebagian ulama menyatakan jika Al-Fatihah dibaca dengan penuh 
keimanan dan keyakinan, maka akan menjadi obat bagi setiap penyakit, baik 
duniawi maupun agama, baik zhahir maupun batin. Menulis dan 
menggantungkannya (untuk mengambil berkah)”, dan juga menulis kemudian 
menjilatnya sangat bermanfaat untuk mengobati penyakit-penyakit. Dalam 
kitab-kitab shahih dijelaskan bahwa para shahabat Radhiyallahu ‘anhum 
pernah membaca Al-Fatihah, lalu meniupkannya kepada orang yang terkena 
gigitan ular, kalajengking, juga kepada orang yang sakit ayan atau gila. Baginda 
Nabi Shallallahu “alaihi wasallam telah mengizinkan hal itu. 

Diriwayatkan bahwa Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam 
pernah membaca Al-Fatihah, lalu meniupkannya kepada Sayyidina Saaib bin 
Yazid Radhiyallahu “anhu dan menyapukannya dengan air liur di tempat yang 
sakit. Riwayat lainnya menyebutkan, “Barangsiapa hendak tidur, kemutan 
membaca Al-Fatihah dan Al-Ikhlas, lalu meniupkannya ke seluruh tubuhnya, 
maka ia akan selamat dari segala bahaya kecuali maut.” 


Di lain riwayat dijelaskan bahwa pahala Al-Fatihah seperti pahala dua 
pertiga Al-Qur'an. Sabda beliau lainnya, “Aku diberi empat perkara dari 
Khazanah Arsy Ilahi yang tidak pernah diberikan kepada siapa pun, yaitu Al- 
Fatihah, Ayat Kursi, ayat-ayat terakhir Surat Al-Baqarah, dan Al-Kautsar.” Dari 
Syaikh Hasan Bashri Rahmatullah “alaih, Baginda Nabi Shallallahu “alaihi 
wasallam bersabda, “Barangsiapa membaca Al-Fatihah seolah-olah membaca 
Kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Our'an yang mulia.” 

Suatu riwayat menyebutkan bahwa Iblis menangis meratap dirinya dan 
menaburkan debu di atas kepalanya ketika terjadi empat peristiwa, yaitu 
(1) ketika ia dikutuk, (2) ketika ia dicampakkan dari langit ke bumi, (3) ketika 


12 Mengambil berkah dengan menulis doa dan menggantungkannya, pernah dilakukan oleh 
Shahabat Abdullah bin Amr bin Ash Radiyallahu ‘anhuma. 


Khatimah (durstup? GÈ 


Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam diangkat menjadi Nabi, dan (4) 
ketika Surat Al-Fatihah diturunkan. 


Syaikh Sya'bi Rahmatullah “alaih meriwayatkan bahwa seseorang telah 
mendatanginya dan mengadukan pinggangnya yang sakit (sakit ginjal). Syaikh 
Sya'bi Rahmatullah “alaih berkata, “Bacalah Asasuf Qur'an lalu tiupkanlah ke 
tempat yang sakit.” Tanya orang itu, “Apakah Asasul Qur'an itu?" Jawab Syaikh 
Sya'bi Rahmatullah “alaih, “Surat Al-Fatihah.” 

Dijelaskan dalam Kitab Masyaikh ke A'mal Mujarrab bahwa Surat 
Al-Fatihah adalah Ismul A'zham". Untuk tujuan apa saja, Al-Fatihah dapat 
dibaca dengan dua cara: 5: 

1. Membaca Al-Fatihah di antara shalat sunnah Oabliyah Shubuh dan 
Fardhu Shubuh dengan menyatukan “mim” dari Bismillahir Rahmanir 
Rahim dengan ‘lam’ dari Alhamdulillah sebanyak 41 kali selama empat 
puluh hari, insyaallah keinginannya akan terkabul. Jika diperlukan, untuk 
orang yang sakit atau terkena sihir, maka ditiupkan ke atas air lalu 
diminumkan kepadanya. 

2. Membaca Surat Al-Fatihah pada hari Ahad pertama awal bulan, antara 
shalat sunat Oabliyah Shubuh dan Fardhu Shubuh, tanpa 
menyambungkan mim (dari Bismillahir Rahmanir Rahim) dengan lam dari 
Alhamdulillah sebanyak tujuh puluh kali, kemudian setiap hari dibaca 
pada waktu yang sama, setiap hari dikurangi sepuluh kali, sehingga pada 
hari ketujuh (hari Sabtu) tinggal dibaca sepuluh kali. Jika tujuannya telah 
tercapai pada permulaan bulan, akhirilah membacanya. Jika belum, 
Ulangilah pada bulan kedua hingga bulan ketiga. Lalu, tulisiah Al-Fatihah 
di mangkuk porselin (tembikar) dengan campuran air mawar, kasturi, dan 
minyak za'faran, kemudian tuangi air, lalu minumkan kepada si sakit 
selama empat puluh hari. Ini mujarab untuk menyembuhkan penyakit 
yang sudah menahun. Sedangkan untuk sakit gigi, sakit kepala, dan sakit 
perut cukup dengan tujuh kali membaca Al-Fatihah, kemudian tiupkan ke 
tempat yang sakit. Semua ini dikutip dengan ringkas dari Kitab 
Mazhahirul Haq’. 

Di dalam Kitab Shahih Muslim disebutkan, dari Sayyidina Ibnu Abbas 
Radhiyallahu “anhuma, bahwa Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam 
bersabda, “Ada satu pintu langit pada hari ini terbuka, yang sebelumnya 
belum pernah terbuka sama sekali. Dari dalam pintu itu turun malaikat.” 
Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam melanjutkan, “Ini ada satu malaikat 
turun, yang belum pernah turun sama sekali. Malaikat berkata, “Aku 
memberimu kabar gembira mengenai dua nur, yang belum pernah diberikan 


13 Doa yang pasti makbul. 

4 Amalan yang berdasarkan pengalaman, juga dikerjakan oleh para shahabat Radhiyallah ‘anhum. 
Seperti pengalaman seorang shahabat yang mengobati sakit karena digigit ular dengan 
membacakan Al-Fatihah 7 kali dan ditiup. Begitu juga seorang shahabat, Sayyidina “Ala ibnul 
Hadrami Radhiyallahu 'anhu membaca asma-asma Allah Subhaanahu wata'ala tertentu sebelum 
berjalan di atas lautan Bahrain bersama pasukannya. 


656 Kitab Fadhilah Al-dur'an 


kepada siapa pun sebelum kamu. Pertama, Surat Al-Fatihah, dan kedua, dua 
ayat terakhir Surat Al-Baqarah”. Kedua surat ini, disebut sebagai nur, karena 
pada Hari Kiamat keduanya akan berjalan di hadapan para pembacanya.” 


Hadits Ke-2 
tes 550 AA كد سيا‎ AKA 
Papa JA صل انه لیو و‎ Op لی‎ IGal alas عَنْ عَطَاءِ بي اي ربا‎ 
> ۶ 


Wala) MEI ت‎ Saad AN pa - Sera 
Dari Atha’ bin Abi Rabah Rahmatullah “alaih, ia perkata, “Telah sampai 
kepadaku bahwa Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 
“Barangsiapa membaca Surat Yaa Siin pada permulaan hari, niscaya akan 
dipenuhi segala hajatnya (pada hari itu).” (H.R. Darami) 


Faidah 

Banyak riwayat yang menjelaskan tentang fadhilah Surat Yaa Siin. Salah 
satunya menyebutkan bahwa segala sesuatu itu mempunyai hati, dan hati 
Al-Qur'an adalah Surat Yaa Siin. Barangsiapa membaca Surat Yaa Siin, maka 
akan ditulis untuknya pahala sepuluh kali membaca Al-Qur'an. Riwayat lain 
menerangkan bahwa Allah Subhaanahu wata'ala telah membaca Surat 
Thaahaa dan Yaa Siin seribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. 
Ketika para malaikat mendengar hal itu, mereka berkata, “Alangkah 
berbahagia umat yang Allah Subhaanahu wata'ala menurunkan Al-Qur'an 
kepada mereka. Alangkah berbahagia mereka yang memasukkan Al-Qur'an ke 
dalam hatinya (menghapalnya). Alangkah berbahagia mereka yang membaca 
Al-Qur'an dengan lidah-lidah mereka.” 


Hadits lain berbunyi, “Barangsiapa membaca Surat Yaa Siin semata-mata 
demi keridhaan Allah Subhaanahu wata'ala, Allah Subhaanahu wata'ala akan 
mengampuni dosa-dosanya yang dahulu. Oleh sebab itu, bacalah ia untuk 
orang-orang yang sudah mati.” Sebuah riwayat menyatakan bahwa di dalam 
Taurat, Surat Yaa Siin dinamakan Mun'imah, karena ia membawa kebaikan 
dunia dan akhirat, menghilangkan musibah dunia dan akhirat, dan 
menjauhkan huru-hara akhirat bagi pembacanya. Surat ini juga dinamakan 
Rafi'ah Khaafidhah, yaitu mengangkat derajat orang-orang mukmin dan 
merendahkan derajat orang-orang kafir. 


Baginda Rasullullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Hatiku ingin 
agar Surat Yaa Siin berada-di dalam hati setiap umatku.” Sabda beliau lainnya, 
“Barangsiapa membaca Surat Yaa Siin setiap malam, kemudian malam itu ia 
meninggal dunia, maka ia mati syahid.” Hadits lain menyebutkan, 
“Barangsiapa membaca Surat Yaa Siin, ia akan diampuni. Barangsiapa 
membacanya ketika lapar, maka ia akan kenyang. Barangsiapa membacanya 
ketika sesat di jalan, maka ia akan kembali menemukan jalan. Barangsiapa 
membacanya karena kehilangan hewannya, maka ia akan mendapatkannya 
kembali. Barangsiapa yang membacanya karena khawatir makanannya kurang, 


15 Surat Al-Baqarah, ayat 285-286. 


Khatimah (Penutup) 657 


maka makanan itu akan mencukupi. Jika dibacakan kepada orang yang akan 
meninggal dunia, akan dimudahkan matinya. Jika dibacakan pada wanita yang 
sulit melahirkan, maka wanita itu akan mudah melahirkan.” 


Syaikh Mugri Rahmatullah “alaih berkata, “Jika Surat Yaa Siin dibaca 
karena takut-kepada raja atau musuh, maka akan dihilangkan ketakutannya.” 
Dalam riwayat lain disebutkan, “Barangsiapa yang membaca Surat Yaa Siin dan 
Ash-Shaaffat pada hari Jum'at, lalu ia berdoa untuk suatu hajat, maka akan 
dipenuhi hajatnya.” (Kebanyakan hadits-hadits ini diambil dari Kitab 
Mazhahirul Hag, meskipun sebagian ulama membahas tentang keshahihan 
sebagian riwayatnya). 


Hadits Ke-3 

Sasa IN HERO a AA رضي‎ penak 

a 2z red E 2239 PE RAPIP mah 2 
igid SAT رضي انه عَنْه يام‎ ALAN ون‎ NGA Gara SIS 


Desakan, 
Dari Sidna ‘Ibnu Mas'ud Radhiyallahu “anhu, Baginda Rasulullah Shallallahu 
“alaihi wasallam bersabda, “Barangsiapa membaca Surat Al-Waagi 'ah setiap 
malam, maka ia tidak akan menderita kefakiran selamanya.” Sayyidina Ibnu 
Mas'ud Radhiyallahu “anhu memerintahkan anak-anak perempuannya agar 
membacanya setiap malam.” (H.R. Baihagi, dari Kitab Syua'bul Iman) 


Faidah 

Banyak riwayat yang menerangkan keutamaan Surat Al-Waagi'ah. 
Sebuah riwayat menyebutkan, “Barangsiapa membaca Surat Al-Hadiid, 
Al-Waagi'ah, dan Ar-Rahmaan, ia akan dipanggil sebagai ahli Surga Firdaus.” 
Riwayat lainnya menyebutkan, “Al-Waagi'ah adalah surat kecukupan, maka 
bacalah surat itu dan ajarkanlah kepada anak-anakmu.” Sabda beliau lainnya, 
“Ajarkanlah kepada istri-istrimu.” Sayyidatina Aisyah Radhiyallahu ‘anha 
sangat menekankan pembacaan surat ini. Tetapi sayang, karena rendahnya 
pemikiran kita, kita membaca surat tersebut hanya untuk mendapatkan 
rupiah. Padahal, jika kita membacanya dengan niat untuk mendapatkan 
kekayaan hati dan akhirat semata, dengan sendirinya dunia pun akan 
mendatangi kita. 


Hadits Ke-4 
WA Pp e روا‎ NA A 
ANG عليه وس :إن‎ å :قال ل رول انلو صل اله‎ di An Irau 
f ft al A LET saya 
(روا أبو داود وحم والنسائ وابن‎ KAA PRA الَذِي‎ A جل حتی‎ den P 
ماجةوالحاكم وصخحهوابن حبّأن قي صحيحه).‎ 


Dari Sayyidina Abu Hurairah Radhiyallahu “anhu, Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Sesungguhnya ada satu surat di dalam 
Al-Qur'an yang berisi tiga puluh ayat. Ia akan memberi syafaat terus-menerus 
kepada orang yang membacanya sampai ia diampuni, yaitu surat 


. 
658 Kitab Fadhilah Al-Qur'an 


Tabarakalladzi Biyadihil Mulku.” (H.R. Abu Dawud, Ahmad, Nasa'i, Ibnu Majah, 
dan Hakim) 


Faidah 

Mengenai Surat Tabarakalladzi terdapat riwayat lain, sabda Baginda 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam, “Hatiku ingin agar surat ini ada di 
dalam hati setiap orang mukmin.” Hadits lain menyebutkan, “Barangsiapa 
membaca dua surat, yaitu surat Tabarakalladzi dan Alif Lam Mim Sajdah di 
antara Maghrib dan Isya, seolah-olah ia shalat pada malam Lailatul Qadar.” 
Sabda beliau lainnya, “Barangsiapa membaca dua surat tersebut, maka akan 
ditulis baginya tujuh puluh kebaikan dan dijauhkan dari tujuh puluh 
keburukan.” Riwayat lain menyebutkan, “Barangsiapa membaca dua surat 
tersebut, ditulis baginya pahala beribadah pada malam Lailatul-Oadar.” (dari 
Kitab Mazhahirul Hag) 


Imam Tirmidzi Rahmatullah “alaih meriwayatkan dari Sayyidina Ibnu 
Abbas Radhiyallahu ‘anhuma bahwa sebagian shahabat Radhiyallahu ‘anhum 
pernah mendirikan kemah di suatu tempat. Mereka tidak tahu bahwa di 
tempat itu ada sebuah kubur. Tiba-tiba orang-orang yang sedang mendirikan 
kemah itu mendengar suara seseorang yang sedang membaca Surat 
Tabarakalladzi. Maka diceritakanlah hal itu kepada Baginda Nabi Shallallahu ` 
'alaihi wasallam. Beliau bersabda bahwa surat itu akan menjauhkan dan 
menyelamatkan mereka dari azab Allah Subhaanahu wata'ala. 


Sayyidina Jabir Radhiyallahu “anhu meriwayatkan bahwa Baginda 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam tidak akan tidur sebelum membaca 
surat Alif Lam Mim Sajdah dan Surat Tabarakalladzi. Syaikh Khalid bin Ma'dan 
Rahmatullah “alaih berkata, “Telah sampai kepadaku suatu riwayat bahwa ada 
seorang laki-laki yang berbuat dosa besar. Ia selalu membaca Surat Alif Lam 
Mim Sajdah dan tidak pernah membaca surat-surat lainnya. Kemudian surat 
ini membentangkan sayapnya di atas orang tersebut sambil berkata, 
“Tuhanku, orang ini banyak membacaku.” Syafaat surat ini diterima dan 
diputuskan bahwa setiap kesalahannya diganti dengan pahala.” Syaikh Khalid 
bin Ma'dan Rahmatullah “alaih melanjutkan, “Surat ini akan membela 
pembacanya di dalam kubur dan berkata, “Ya Allah, jika aku ini termasuk 
dalam kitab-Mu, maka terimalah syafaatku. Jika tidak, maka hilangkanlah aku 
dari kitab-Mu.” Lalu, surat ini akan muncul dalam bentuk seekor burung yang 
mengembangkan sayapnya ke atas orang itu dan menjaganya dari siksa 
kubur.” Syaikh Khalid bin Ma'dan Rahmatullah “alaih juga telah meriwayatkan 
kisah yang sama untuk Surat Tabarakalladzi, dan dia sendiri tidak akan tidur 
sebelum membaca kedua surat ini. 


Syaikh Thawus Rahmatullah “alaih mengatakan bahwa kedua surat ini 
memiliki lebih dari enam puluh keutamaan dibandingkan dengan surat-surat 
lainnya di dalam Al-Qur'an. Azab kubur bukan sesuatu yang remeh. Yang 
pertama kali akan dilalui oleh setiap manusia setelah mati adalah kubur. 
Apabila Sayyidina Utsman Radhiyallahu “anhu berdiri di depan kubur 
seseorang, ia akan menangis sehingga air mata membasahi janggutnya. 


Khatimah (Penutup) 9 


Seseorang bertanya kepadanya, “Mengapa engkau tidak pernah menangis 
sedemikian keras ketika mengingat surga dan neraka, sebagaimana 
tangisanmu ketika melihat kubur?” Jawabnya, “Aku mendengar Baginda 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Kubur adalah tempat 
persinggahan pertama untuk akhirat. Jika seseorang selamat dari azab kubur, 
maka ia akan dimudahkan untuk perjalanan selanjutnya. Sebaliknya, jika ia 
tidak selamat dari azab kubur, maka selanjutnya ia akan mengalami kesulitan 
yang lebih dahsyat daripada azab kubur. Aku juga mendengar bahwa tidak ada 
pemandangan yang lebih mengerikan melebihi pemandangan kubur.” (dari 
Kitab Jam'ul Fawaid) 


1 
KALANA AAA 4| a 1 
Ya Allah, dengan anugerah-Mu dan kemuliaan-Mu, peliharalah kami dari siksa 
kubur. 


Hadits Ke-5 


NET GENENG NDANG id ع ای عا رضي‎ 


Feni صَاحِبْ ارآ يَطْرِب من‎ QÉ. يسول ولاك مرتحن‎ IG Oa 


4 qiios fe aTe ال‎ Site 
ررواهالترمن كما فى الرحمةوالحآ كم وقال تفرّدبهصالح‎ A Ina Ea Pisa Ae Gas Tas 


المي وهو من زقاد أهل البصرةإلآأن الشيخين لم يخرجأهوقال الذهبي صآلحمتروك قلت هو من رواةأي داودوالترمزي). 

Dari Sayyidina Ibnu Abbas Radhiyallahu ‘anhuma, sesungguhnya seorang laki- 
laki bertanya, “Ya Rasulullah, amalan apakah yang paling utama?” Beliau 
menjawab, “Al-Haallul Murtahil.” Ia bertanya lagi, “Ya Rasulullah, apa 
Al-Haallul Murtahil itu?” Beliau bersabda, “Pembaca Al-Qur'an yang membaca 
dari awal hingga akhir dan dari akhir ke awal lagi, dan setiap selesai ia 
memulainya lagi.” (H.R. Tirmidzi, dari Kitab Ar-Rahmatul Muhdah) 
Faidah 

“Haalf artinya orang yang sampai di suatu tempat, sedangkan ‘Murtahil’ 
artinya orang yang melanjutkan perjalanan. Al-Haallul Murtahil adalah 
seseorang yang membaca Al-Qur'an dari permulaan, dan ketika selesai 
langsung mengulanginya lagi dari permulaan hingga akhir, dan seterusnya. 
Bukan setelah khatam, bacaan selanjutnya dilihat nanti. 


Di dalam Kitab Kanzul Ummal, diriwayatkan tentang keterangan lafadz 
tersebut yang artinya Al-Khaatimul Mufattih (orang yang menutup dan 
langsung memulainya lagi). Maksudnya, setelah mengkhatamkan Al-Our'an ia 
langsung memulai lagi. Mungkin dari sinilah asal kebiasaan kita, yaitu setelah 
khatam, kita akan membacanya lagi dari awal (Surat Al-Bagarah) sampai ke 
ayat 'muflihuun'. Namun, kini orang-orang menganggap hal itu sekedar adab, 
tanpa ada kemauan untuk menyempurnakannya (melanjutkan membacanya 
hingga khatam lagi). Padahal, bukan itu maksud yang sebenarnya. Jika kita 
mengkhatamkan Al-Qur'an, hendaknya kita memulai lagi untuk 


660 kitab Fadhilah Al-dur'an 


mengkhatamkannya. 


Dijelaskan dalam Kitab Syarah Ihya dan juga dijelaskan oleh Imam Suyuthi 
Rahmatullah “alaih dalam Kitab Al-itgan, dengan riwayat Imam Darami 
Rahmatullah “alaih, bahwa ketika Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam 
membaca Qul a'udzu birabbinas' (Surat An-Naas), beliau akan terus membaca 
dari Surat Al-Baqarah sampai ayat “muflihuun'. Lalu, beliau akan berdoa 
Khatmil Qur'an. 


Hadits Ke-6 


aan اطق مكدر مس كه‎ Ta go NGENGGAR ah ره روه‎ TAN 2د ع فرت‎ 
AlS -akas a6 ail Ja ail قال رَسُوْلُ‎ GG AE Ai رَضِي‎ GAES عَنْ أ موی‎ 
2 


Fla 5 ها‎ a ا‎ 0 

Conan Jan ARE ANA aya تفي‎ SN GTA 

Dari Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari Radhiyallahu “anhu, Baginda Rasulullah 

Shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Jagalah dengan sungguh-sungguh 

Al-Qur'an. Demi Dzat Yang nyawaku berada di dalam kekuasaan-Nya, 

Al-Qur'an itu lebih cepat keluar dari hati melebihi unta yang terlepas dari 
ikatannya.” (H.R. Bukhari dan Muslim) 


Faidah 

Jika manusia lalai dalam menjaga hewannya, kemudian hewan itu 
terlepas dari ikatannya, maka hewan itu akan cepat lari. Begitu pula Al-Qur'an, 
ia akan cepat terlupakan jika tidak dipelihara. Pada dasarnya, menghapal Al- 
Our'an adalah suatu mukjizat yang nyata. Padahal untuk menghapal kitab lain 
yang setebal itu, meskipun hanya setengahnya atau sepertiganya sangatlah 
sulit. Bahkan, hampir-hampir mustahil. Oleh sebab itu, Allah Subhaanahu 
wata'ala berkali-kali menegaskan dan mengingatkan di dalam Surat A/-Gamar 
bahwa menghapal Al-Our'an adalah suatu rahmat dari Allah Subhaanahu 
wata'ala. 


ERDE Tr TA na, G2 

| SPIP ETO AAN 

“Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk dihapalkan, maka 
adakah orang yang menghapalnya?” (Q.S. Al-Gamar: 40) 

Penyusun Kitab Al-Jalalain menulis bahwa istifham (pertanyaan) dalam 
ayat di atas mengandung makna perintah. Menghapal Al-Qur'an yang telah 
Allah Subhaanahu wata'ala tegaskan berkali-kali, tetapi justru kita anggap 
suatu kebodohan dan perbuatan sia-sia. Jika demikian, maka tidak ada sesuatu 
yang kita tunggu selain kehancuran kita. Betapa mengherankan, jika Nabi Uzair 
Alaihis salam digelari (oleh orang Yahudi) sebagai anak Tuhan, hanya karena 
dapat menulis Kitab Taurat dari hapalannya. Sedangkan kita Kaum Muslimin 
diberi kemudahan oleh Allah Subhaanahu wata'ala untuk menghapal 
Al-Our'an secara umum, bukan hanya untuk satu orang. Namun, kita tidak 
menghargai nikmat itu. Dinyatakan dalam Al-Qur'an: 

z bre 5800 


BONE GN کک‎ Ge وسم‎ 


HA bd 


Khatimah (Penutup) 661 


“Dan orang-orang yarz zhalim itu nanti akan mengetahui ke tempat mana 
mereka akan kembali.” (O.S. Asy Syu'araa': 227) 


Ringkasnya, kemampuan menghapal Al-Qur'an adalah rahmat dan nikmat 
Allah Subhaanahu wata'ala. Namun, jika nikmat itu diabaikan, maka Allah 
Subhaanahu wata'ala akan mencabutnya. Banyak ancaman bagi orang yang 
telah menghapal Al-Our'an lalu melupakannya. Baginda Rasulullah Shallallahu 
“alaihi wasallam bersabda, “Telah diperlihatkan kepadaku dosa-dosa umatku. 
Aku tidak melihat dosa yang lebih besar melebihi dosa melupakan Al-Qur'an’? 
setelah menghapalnya.” Sabda beliau lainnya, “Orang yang telah menghapal 
Al-Qur'an lalu ia melupakannya, ia akan datang pada Hari Kiamat dalam 
keadaan berpenyakit kusta.” Dalam Kitab Jam'ul Fawaid, Imam Razin 
Rahmatullah “alaih meriwayatkan bahwa dalil penjelasan tersebut adalah: 


1. s$ a ? PRACER A ? اعد انه‎ E E 
قال رن لم‎ DAA KAN وَتَحْصُرُةُ يَوْمَ‎ BA Haa لَه‎ N عَنْ زكري‎ Gas Has 
> 0 1 pa LAS AN اد 5 وري‎ oo y 
SEA كهاوگذرك‎ SEN گذرك كنك‎ TE ang LL satie 
Barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sungguh baginya kehidupan 
yang sempit, dan Kami akan membangkitkannya pada Hari Kiamat dalam 
keadaan buta. la berkata, “Wahai Rabbku, mengapa Engkau 
membangkitkanku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku melihat.” Allah 
Subhaanahu wata'ala berfirman, “Demikianlah, telah datang kepadamu ayat- 
ayat Kami, maka kamu melupakannya, dan begitu (pula) pada hari ini kamu 
pun dilupakan (maksudnya tidak ada satu pun yang menolongmu)." 
(0.3. Thaahaa: 124-126) 


Hadits Ke-7 
EP ara. 4 PAP E Pa P Papa AP. 
یکا پو‎ ANN AA انلو صلی‎ sa SEE الله‎ EN NA 


kaante). AJAG لِمْسَ‎ ABE A35 KAA النَاسَجَاء يَوْمَ‎ 
Dari Sayyidina Buraidah Radhiyallahu 'anhu, Baginda Rasulullah Shallallahu 
“alaihi wasallam bersabda, “Barangsiapa yang membaca Al-Qur'an supaya ia 
mendapatkan makanan dari manusia, maka ia akan datang pada Hari Kiamat 
sedang mukanya hanya berupa tulang tanpa daging.” (H.R. Baihagi, dari Kitab 
Syu'abul Iman) 
Faidah 
Seseorang yang membaca Al-Our'an dengan tujuan keduniaan tidak akan 
memperoleh apa pun di akhirat. Baginda Rasululiah Shallallahu “alaihi 
wasallam bersabda, “Kita membaca Al-Our'an, sedangkan di antara kita ada 
orang Ajam dan Arab, maka bacalah terus sebagaimana kamu membacanya 
sekarang. Karena tidak lama lagi akan datang suatu golongan manusia yang 
akan memperbaiki setiap huruf seperti mereka meluruskan anak-anak panah 


16 Syaikh Abdul Aziz Ad-Dabbagh Rahmatullah 'alaih mengatakan bahwa yang dimaksud dengan 
‘melupakan Al-Qur'an’ adalah meremehkan dan menentang Al-Qur'an. 


662 Kitab Fadhilah Al-dur*an 


mereka.” Maksudnya, mereka menghabiskan waktu berjam-jam untuk 
memperbaiki bacaan setiap hurufnya. Mereka bersungguh-sungguh 
memperindah suara dan makhraj mereka, namun mereka melakukan semua 
itu hanya untuk keduniaan. Mereka di akhirat tidak akan mendapatkan bagian 
apa pun. Maksudnya, jika hanya memperindah suara tanpa diikuti hati yang 
ikhlas, hanya untuk tujuan keduniaan, maka semuanya akan sia-sia. 

"Wajah tanpa daging maksudnya, jika sesuatu yang paling mulia 
(Al-Qur'an) digunakan untuk mencari sesuatu yang hina (dunia), maka sebagai 
balasannya anggota badan yang paling mulia, yakni muka, akan kehilangan 
keelokannya. Sayyidina Imran bin Husain Radhiyallahu “anhuma pernah 
melewati seorang muballigh. Setelah muballigh itu membacakan beberapa 
ayat Al-Our'an, kemudian muballigh itu meminta-minta kepada orang yang 
hadir. Melihat hal itu, Sayyidina Imran Radhiyallahu “anhu langsung membaca 
Inna Liilahi Wa Inna Ilahi Raji'un, lalu berkata, “Aku mendengar Baginda 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Barangsiapa membaca 
Al-Qur'an dan ia menginginkan sesuatu, maka mintalah hanya kepada Allah 
Subhaanahu wata'ala. Karena tidak lama lagi akan datang suatu kaum, setelah 
mereka membaca Al-Qur'an, mereka akan meminta-minta kepada manusia.” 


Para ulama mengatakan, jika seseorang mencari keuntungan dunia 
melalui ilmu agama, maka ia seperti orang yang membersihkan sandalnya 
dengan pipinya. Memang tidak dapat dibantah bahwa sandal itu akan bersih, 
tetapi perbuatan itu, sangat bodoh. Mereka itulah orang-orang yang 
disebutkan dalam Al-Our'an: 


ant 22 NAWA 0‏ مه 

Tn, الضلالة‎ PANAI اوليك‎ 

“Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk.” 
(Q.S. Al-Baqarah: 16) 

Sayyidina Ubay bin Ka'ab Radhiyallahu “anhu berkata, “Suatu ketika, aku 
mengajarkan Al-Qur'an kepada seseorang, lalu ia memberikan hadiah 
kepadaku sebuah busur panah. Ketika aku menyampaikan hal ini kepada 
Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam, beliau bersabda, Kamu telah 
mengambil satu busur panah Jahannam.” Hal serupa juga telah terjadi pada 
Sayyidina Ubadah bin Shamit Radhiyallahu “anhu, maka Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda kepadanya, “Kamu telah mengalungkan 
bara api neraka di antara pundakmu.'” Riwayat lain menyebutkan. “Jika kamu 
mau mengalungkan kalung api neraka di lehermu, maka ambillah busur itu.” 

Sampai di sini, kepada para hafizh Al-Qur'an yang berkhidmat di 
madrasah dengan tujuan keduniaan, dengan penuh santun saya ingin 
menyampaikan kepada Anda, dengan nama Allah Subhaanahu wata'ala, 
sadarilah akan kedudukan dan tanggung jawab Anda. Disebabkan niat buruk 
kita (mengajar Al-Qur'an untuk mendapatkan uang), maka orang-orang tidak 
mau belajar membaca dan menghapal Al-Qur'an. Jika demikian, bukan hanya 
mereka yang akan menanggung akibat buruknya, tetapi Anda akan dituntut 
bertanggung jawab. Kita mengira bahwa diri kita para penyebar Al-Our'an, 


Khatimah (eruv) 66. 


padahal kitalah penghalang penyebaran Al-Qur'an itu. Karena akhlak dan niat 
buruk kita, mereka terpaksa meninggalkan pendidikan Al-Our'an. 

Para ulama tidak melarang kita menerima upah dari mengajarkan 
Al-Our'an, tetapi hal itu jangan dijadikan tujuan. Tujuan yang sebenarnya, 
hanyalah mengajarkan dan menyebarkan ilmu serta Al-Qur'an yang mulia. 
Upah bukanlah imbalan dari khidmat tersebut, tetapi mengambil upah itu 
dibenarkan sekedar untuk memenuhi keperluan yang sangat mendesak, dan 
itu pun karena terpaksa. 


ini 


TATIMMAH (PENYEMPURNA) 


Tujuan ditulisnya fadhilah dan keutamaan Al-Our'an ini adalah untuk 
menumbuhkan kembali kecintaan kita terhadap Al-Qur'an. Sebab, jika kita 
mencintai Kalamullah yang mulia itu, kita juga akan dapat mencintai Allah 
Subhaanahu wata'ala. Karena dua hal itu saling berkaitan yang tidak mungkin 
dipisahkan. Cinta kepada yang satu menimbulkan cinta kepada yang lainnya. 
Manusia diciptakan di dunia ini, semata-mata agar dapat mengenal-Nya. 
Sedangkan makhluk-makhluk yang lain diciptakan untuk berkhidmat kepada 
manusia. Seorang penyair berkata: 


ابر ويادوم وثررشير وقلك درکارنر ‏ و SF, giki‏ 


Awan, angin, bulan, matahari, dan langit senantiasa bekerja 
Untuk memenuhi hajat-hajat manusia 


جم از مو brutis‏ سشرط الات د GRI Let‏ 


Dan kamu jangan terjerumus dalam kelalaian 
Semua makhluk bertugas melayanimu dengan penuh ketaatan 
Maka tidaklah adil jika engkau tidak menaati Tuhan 


Oleh sebab itu, hendaklah manusia taat kepada Allah Subhaanahu 
wata'ala dan menunaikan tugas-tugasnya. Sebagai peringatan kepada 
manusia, kadangkala Allah Subhaanahu wata'ala mengubah keadaan- 
keadaan. Kadangkala hujan tidak turun seperti biasanya. Angin tidak 
berhembus seperti biasanya. Demikian pula yang terjadi pada gerhana 
matahari dan bulan, ada sedikit perubahan, sebagai peringatan bagi orang- 
orang yang lalai. Sungguh mengherankan, setelah semua itu diciptakan hanya 
Untuk melayani manusia, ternyata semua itu tidak membuat manusia 
bertambah taat kepada Allah Subhaanahu wata'ala. Cintalah yang paling 
menunjang terwujudnya ketaatan dan kepatuhan. 


292 2ه‎ P 
ِنَالْمْحِبَ لِسَنْيُحِبٌ مطيح.‎ 
Sesungguhnya orang yang mencintai akan menaati yang dicintainya. 

Menaati kekasih akan menjadi adatnya. Ketidaktaatan kepada kekasih 
akan terasa berat, sebagaimana sangat sulit baginya menaati seseorang yang 
tidak dicintainya. Cara untuk menumbuhkan cinta ialah dengan 
membayangkan keindahan dan kecantikannya, baik keindahan jasmani 
maupun ruhaninya. Jika melihat wajah yang cantik bisa menimbulkan cinta 


dengan serta-merta, maka suara merdu pun terkadang dapat menyebabkan 
jatuh cinta, bagaikan kekuatan magnet. 


Tatimmah (Penyempurna) 665 
Seorang penyair berkata: 
Pn SL BNP 


Cinta tidak datang hanya dengan memandang wajah 
Cinta terkadang dicapai dengan kata-kata yang indah 


Cinta tidak selalu datang dari kecantikan wajah, kadangkala timbul dari 
ucapan yang berharga. Kadangkala, jika kita mendengar suara merdu dari 
suatu arah, dan itu adalah kata-kata mutiara yang berharga, maka hal itu 
dapat menyebabkan kita tertarik kepadanya. Ahli seni cinta mengatakan 
bahwa agar timbul rasa cinta kepada seseorang, hendaklah kita selalu 
memikirkan segala kebaikan orang itu, sehingga hati kita tidak memberi 
tempat kepada yang lain, seperti dalam cinta alami yang datang tanpa 
diusahakan (dan tidak bisa ditolak). 

Jika terlihat kecantikan wajah atau tangan seseorang, barulah ia tergerak 
untuk melihat anggota badannya yang lain, sehingga cintanya kian bertambah. 
Hati ingin semakin tenang, tetapi bukan ketenangan yang didapatkan. Dalam 
syair dikatakan: 


do urus or مرش‎ 


Makin diobati kian parah penyakitnya. 


Seseorang yang menanam benih di ladang, lalu ia tidak mempedulikan 
pengairannya, maka tanaman itu tidak akan tumbuh. Begitu pula jika tanpa 
sengaja seseorang jatuh cinta, namun ia tidak merawat cintanya, jika tidak 
sekarang, mungkin besok cinta itu akan lenyap. Sebaliknya, jika ia selalu 
memperhatikannya, membayangkan bentuk, gerak, dan ucapan kekasihnya, 
maka cintanya akan bertambah. 


مكتب pb PALA‏ ساون يالا 


Lihatlah uniknya sekolah cinta sejati 
Mereka yang hapal pelajaran, justru tidak mendapatkan cuti 


Bagi yang tidak hapal pelajaran, langsung boleh pulang. Semakin dalam 
engkau mengingatnya, engkau semakin terperangkap. Seseorang yang ingin 
menjalin cinta, hendaklah ia mencari keindahan dan daya tarik bagi hatinya. 
Jangan lewatkan apa pun mengenainya. Ketahuilah segalanya. Jangan hanya 
tinggal diam dan berpuas hati dengan apa yang sudah diketahui, bahkan 
inginlah selalu bertambah mengetahuinya. Seorang kekasih tidak akan puas, 
hanya dengan melihat sebagian anggota badan kekasihnya. Ia akan berusaha 
mengetahui anggota yang lainnya. Maka apa yang mungkin dapat diketahui, 
ketahuilah! 

Allah Subhaanahu wata'ala adalah sumber kecantikan dan keindahan 
yang hakiki. Tidak ada kecantikan dan keindahan di dunia ini, kecuali milik- 
Nya. Dialah Kekasih yang cinta-Nya tidak akan pudar. Kecantikan-Nya tidak 


666 kitab Fadhilah Al-Qur'an 


berbatas. Salah satu tanda kecantikan-Nya adalah Firman-Nya. Perlukah 
kecantikan lainnya, jika hal itu sudah kita dapati pada Kekasih kita? Siapakah 
yang benar-benar mencintai Al-Qur'an? Al-Qur'an tidak dapat dibandingkan 
dengan sesuatu apa pun. 


AREN 3 


Duhai bunga, betapa riang aku bersamamu 
Karena keharuman memenuhi dirimu 


Selain itu, walaupun kita mengesampingkan dulu pertimbangan bahwa 
Al-Qur'an itu berasal dari Allah Subhaanahu wata'ala dan merupakan sifat- 
Nya, maka dengan melihat hubungan Baginda Nabi Shallallahu “alaihi 
wasallam dengan Al-Our'an, itu pun sudah cukup bagi setiap muslim untuk 
mencintai Al-Qur'an. Bukankah pertimbangan ini sudah cukup? Atau jika kita 
mengesampingkan pertimbangan ini pun, dan kita hanya memikirkan 
Al-Qur'an, maka apakah ada keindahan di dunia ini yang tidak didapati di 
dalam Al-Qur'an? 


Sebuah syair berbunyi: 
یں بمارتو زوایا گل دارو‎ HiS دابا نكل تك وكل‎ 


Begitu sempit batas penglihatanku 

Dan bermacam-macam bunga kejelitaanmu 

Dia yang memetik bunga-bunga dari tamanmu 

Mengadu tentang ketidakberdayaan tangannya merengkuhmu 


AI NAN p Is 


Begitu banyak gerak-gerikmu yang pantas dipuja dan yang memukau hatiku 
Daya tarikmu tidak terbilang, sedangkan hatiku yang gelisah hanya satu 


Apabila para pembaca memperhatikan hadits-hadits di atas dengan 
sungguh-sungguh, maka tidak samar lagi bahwa tidak ada keindahan, 
kemegahan, kebanggaan, dan kemewahan di dunia ini yang tidak digambarkan 
dalam hadis-hadits tersebut di atas. 


INTISARI 


Dalam hadits-hadits di atas dinyatakan bahwa Al-Qur'an lebih utama dan 
lebih tinggi dari segala benda yang dicintai manusia, walaupun benda- 
benda itu dilipatkan sampai bilangan tanpa batas. 

Jika seseorang mencintai orang lain karena ingin memperoleh 
keuntungan dari cintanya, Allah Subhaanahu wata'ala berjanji akan 
memberi lebih banyak keuntungan kepada pembaca Al-Our'an melebihi 
mereka yang berdoa. Jika seseorang menginginkan kemuliaan dan 
kesempurnaan, maka Allah Subhaanahu wata'ala telah menjelaskan 
bahwa Al-Our'an memiliki keutamaan seperti keutamaan Khalig terhadap 
mahkluk-Nya, atau seperti seorang tuan terhadap hambanya, atau raja 
terhadap rakyatnya. 


Jika seseorang mencintai kekayaan, hamba sahaya, hewan ternak, dan 
suka berternak hewan-hewan tertentu, maka mempelajari Al-Our'an itu 
lebih berharga daripada mendapatkan hewan-hewan tersebut, meskipun 
diperoleh tanpa kesulitan. 


Jika seorang ahli tasawwuf ingin mendekatkan diri kepada Allah 
Subhaanahu wata'ala dan ia berusaha keras untuk mendapatkannya, 
maka Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda bahwa 
ahli Al-Qur'an dibersamakan dengan para malaikat: Untuk mencapai 
derajat ketakwaan seperti para malaikat jelas sangat sulit, sebab mereka 
tidak pernah berbuat durhaka kepada Allah Subhaanahu wata'ala sedetik 
pun. 


Jika seseorang bangga karena mendapat keberuntungan ganda melalui 
ucapannya, atau merasa hebat karena satu pendapatnya dinilai sama 
dengan dua pendapat, maka pikirkanlah pahala ganda yang didapat 
melalui membaca Al-Our'an dengan terbata-bata. 


Jika hasad, akhlak buruk, dan iri telah menjadi sifat seseorang, dan ia sulit 
menghilangkannya, maka simaklah sabda Baginda Rasulullah Shallallahu 
“alaihi wasallam, bahwa yang patut kita beriri hati dan berhasnd 
kepadanya adalah hafizh Al-Qur'an (dengan kita berkeinginan untuk 
menjadi hafizh Al-Our'an). 

Jika seseorang menyukai buah-buahan, kemudian ia tidak dapa" hidup 
tenang tanpa buah-buahan, maka Al-Qur'an dimisalkan sepe”, buah 
turanj atau jeruk. 

Jika seseorang menyukai manisan, dan ia tidak dapat hidup tenang tanpa 
manisan, maka ketahuilah bahwa Al-Our'an lebih manis daripada buah 
kurma. Jika seseorang menginginkan sekali kehormatan dan duduk 
menjadi anggota parlemen, maka sesungguhnya Al-Qur'an mengangkat 


Kitab Fadhilah Al-Qur'an 


derajat orang yang membacanya di dunia dan di akhirat. 

Jika seseorang menginginkan seorang penolong dan pembantu yang siap 
menolongnya dalam setiap pertengkaran, maka Al-Qur'an sanggup 
membela dan menolong pembacanya di depan pengadilan Raja Diraja 
(Allah Subhaanahu wata'ala). 


Jika seseorang dalam hidupnya senang menyelidiki" hal-hal yang rumit, 
dan ia berpaling dari kelezatan dunia untuk menemukan satu rahasia, 
maka sesungguhnya di dalam Al-Qur'an terdapat banyak sekali rahasia 
yang terpendam. 

Jika seseorang menganggap bahwa dapat menyelidiki sesuatu yang 
bersifat rahasia itu menyenangkan dan bekerja dalam tugas kerahasiaan 
(intelijen) adalah kesuksesan, lalu ia menggunakan seluruh umurnya 
untuk pekerjaan itu, maka sesungguhnya di dalam Al-Our'an terdapat hal 
yang tersembunyi dan rahasia yang tidak terbatas. Jika seseorang mati- 
matian membangun gedung yang tinggi dan ingin membuat kamar 
istimewa di tingkat ketujuh, maka Al-Qur'an akan menyampaikannya ke 
tingkat ketujuh ribu di surga. 


Jika seseorang menginginkan suatu perdagangan yang tidak 
mendapatkan kesusahan sedikit pun, namun berpenghasilan banyak, 
maka Al-Qur'an memberi sepuluh kebaikan pada setiap hurufnya kepada 
pembacanya. 


Jika seseorang menghendaki mahkota dan tahta, dan ia siap berperang 
untuk memperolehnya, maka Al-Qur'an akan memberikan kepada kedua 
orang tua pembacanya mahkota yang sinarnya tidak ada bandingannya di 
dunia ini. 

Jika seseorang ingir menjadi ahli kesaktian, dapat memegang api, bahkan 
memasukkan jarum yang membara ke dalam mulut, maka Al-Qur'an 
dapat menghalangi orang yang membacanya dari api neraka. 


Seseorang telah divonis hukuman cambuk oleh seorang hakim. Namun 
karena sebuah surat jaminan dari seorang pejabat, akhirnya ia 
dibebaskan. Untuk menjalin hubungan dengan pejabat tersebut, tentu 
saja ia harus mengeluarkan harta, tenaga, dan waktu. Bahkan ia menyia- 
nyiakan harta, tenaga, dan waktu, seperti menjamu pejabat tersebut 
setiap hari. Maka Al-Qur'an memberikan jaminan kepada orang yang 
menghapalnya untuk menyelamatkan sepuluh orang yang telah 
diputuskan memasuki neraka. 

Jika seseorang menyukai wewangian, bunga-bunga, dan taman, maka 
Al-Qur'an adalah bunga yang paling wangi. 

Jika seseorang menyenangi minyak wangi, dan ingin mandi dengan 
minyak kasturi, maka Al-Qur'an diumpamakan sebagai minyak kasturi. Ini 
sekedar gambaran, tetapi jika dipikirkan, keharuman kasturi sedikit pun 
tidak bisa menyamai keharuman Al-Our'an. Benda-benda dunia tidak 
dapat menyamai benda-benda akhirat. Seorang penyair Parsi berkata: 


663 


10. 


11. 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


Intisari 669 


MEA EN ESL TAMA LI كار زات‎ 
Percikan wangi kasturi memancar dari rambutmu 
Tidak wajar jika pecinta menyangka Rusa Cina” menghasilkan Kasturi 


Jika ada orang yang hanya mau berkerja bila ditakut-takuti akan dipukul 
dengan sandal, sementara nasihat tidak lagi bermanfaat untuknya, maka 
Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam menakuti-nakuti kita bahwa 
hati yang kosong dari Al-Qur'an sama dengan rumah yang sunyi sepi 
ditinggalkan penghuninya. 

Jika seorang ahli ibadah ingin mewujudkan ibadah yang terbaik, dan 
mengharap ibadahnya akan berpahala banyak, maka tilawat Al-Our'an 
merupakan ibadah yang paling utama. Bahkan, secara jelas disebutkan 
bahwa membaca Al-Our'an lebih utama daripada sedekah, puasa, Tasbih, 
Tahlil, dan lain-lain. 

Banyak orang yang menyukai hewan yang bunting. Hewan yang bunting 
jika dijual harganya pasti lebih mahal. Baginda Nabi Shallallahu “alaihi 
wasallam menyatakan bahwa membaca Al-Qur'an lebih utama daripada 
memiliki hewan tersebut. 


Banyak orang mencemaskan kesehatan mereka. Setiap hari mereka 
berolah raga, mandi, lari pagi, dan sebagainya. Begitu juga, ada sebagian 
orang yang selalu dirundung kesusahan, kecemasan, dan was-was, maka 
Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam bersabda bahwa Al-Fatihah 
adalah obat bagi segala penyakit dan Al-Our'an menjauhkan dari 
penyakit-penyakit hati. 

Selain perkara-perkara di atas, masih banyak hal yang dibanggakan 
manusia. Sangat sulit menyebutkan semuanya. Namun, kebanyakan 
orang membanggakan nasab keturunannya, kebiasaannya, 
kemasyhurannya, atau hebatnya perencanaannya. Baginda Nabi 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda bahwa yang sepatutnya 
dibanggakan ialah Al-Qur'an yang mulia, sebab Al-Qur'an memiliki hakikat 
keindahan dan kesempurnaan. 


4 يال بم دار اوتا دای 
Semua keistimewaan yang dimiliki para kekasih, engkau pun memilikinya‏ 
Banyak orang yang suka menimbun harta, bahkan sengaja menghemat‏ 
makan dan minum mereka dan bersusah payah agar dapat menimbun‏ 
harta sebanyak-banyaknya. Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi‏ 
wasallam bersabda bahwa simpanan yang terbaik adalah Al-Qur'an dan‏ 
orang bisa mengumpulkan simpanan tersebut berapa saja yang dia mau.‏ 


Jika seseorang menyenangi cahaya dan lampu, sehingga memasang 
sepuluh lampu di kamar tidurnya, maka Al-Our'an mampu memberikan 


18. 


19. 


20. 


21. 


22. 


23. 


24. 


17 Minyak Kasturi diproduksi dari bagian tubuh Rusa Cina. 


Kitab Fadhilah Al-Qur'an 


cahaya yang lebih terang dari segalanya. 


Jika Anda menyukai hadiah dan hati Anda ingin sekali mendapat hadiah, 
sehingga Anda berharap teman-teman Anda memberi hadiah setiap hari, 
maka untuk mencapainya Anda harus memperluas pergaulan. Jika ada 
teman-teman Anda yang tidak mengirimkan buah-buahan dari kebun 
mereka, maka Anda akan mengadukan mereka. Hendaklah Anda ketahui 
bahwa Al-Qur'an memberi hadiah yang terbaik. la akan memberikan 
sakinah kepada orang yang membacanya. Jika Anda merasa berbahagia 
apabila mendapatkan hadiah setiap hari dari seseorang yang dekat 
dengan Anda, hendaklah Anda merasa lebih berbahagia jika berdekatan 
dengan Al-Qur'an, karena ia akan memberi hadiah yang terbaik kepada 
Anda setiap hari. 


Jika Anda harus menjilat seorang menteri agar nama Anda disebutkan 
dalam rapat-rapat pemerintahan, atau Anda menyuruh seseorang agar 
memuji Anda di depan atasan Anda, atau Anda sengaja mengupah 
seseorang agar nama Anda disebut-sebut di depan kekasih Anda, 
sesungguhnya Al-Our'an bisa menjadikan nama Anda disebut-sebut dan 
dipuji oleh Allah Subhaanahu wata'ala. 


Jika Anda merasa bahagia dapat mengetahui sesuatu yang disukai oleh 
kekasih Anda, sehingga Anda bersedia berbuat apa saja, meskipun harus 
mengeluarkan sungai susu dari gunung, ketahuilah bahwa tidak ada yang 
dicintai oleh Allah Subhaanahu wata'ala melebihi Al-Qur'an. 


Jika Anda sanggup menghabiskan umur untuk menjadi orang istana, agar 
dapat berkawan dengan raja, dan Anda bersedia melakukan seribu upaya 
untuk hal itu, sesungguhnya Al-Qur'an dapat mendekatkan diri Anda 
kepada Allah Subhaanahu wata'ala. Sedangkan raja-raja tadi tidak 
bernilai sedikit pun di hadapan Allah Subhaanahu wata'ala. Betapa 
mengherankan, jika hanya karena ingin menjadi anggota parlemen, 
seseorang masuk ke sebuah partai dan rela berkorban banyak untuk 
mencapai tujuannya. la mengorbankan waktu  istirahatnya, 
kesenangannya, harta dan dirinya, juga vang lain-lainnya. Ia berusaha 
keras menuruti partainya sehingga rusaklah kehidupan dunia dan 
agamanya, hanya karena ingin menjadi orang yang terhormat di hadapan 
manusia. Padahal, apakah sebenarnya hakikat kehormatan itu? Apakah 
kita tidak berusaha mendekati Dzat Pemilik kerajaan dan kekuasaan yang 
sesungguhnya? Jika Anda dapat memberikan seluruh umur Anda untuk 
mendapatkan kehormatan di dunia yang tidak berharga, maka hendaklah 
sekurang-kurangnya Anda mengorbankan sebagian umur Anda untuk 
mendapatkan ridha Allah Subhaanahu wata'ala yang telah memberi 
umur kepada Anda. 

Demikian juga, jika Anda menyukai majelis-majelis dzikir, sehingga Anda 
merasa tidak tenang jika tidak berada di majelis tersebut, maka 
sesungguhnya majelis Al-Our'an itu lebih memberikan ketenangan dalam 
hati dan lebih menarik perhatian, bahkan terhadap orang-orang yang 


670 


25. 


26. 


27. 


28. 


Intisari 671 


tidak sengaja hadir di majelis itu. 

Jika Anda ingin agar atasan Anda memperhatikan Anda, maka bacalah Al- 
Our'an, Allah Subhaanahu wata'ala akan memperhatikan Anda secara 
khusus. 


Jika Anda mengaku sebagai orang Islam dan bangga menjadi seorang 
muslim, ketahuilah bahwa Baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah 
memerintahkan kita agar membaca Al-Qur'an sesuai dengan hak-hak 
membaca Al-Qur'an. jika menurut Anda Islam bukan hanya sekedar 
pengakuan, begitu juga ketaatan kepada Allah Subhaanahu wata'ala dan 
Rasul-Nya bukan hanya sekedar ucapan, maka ketahuilah bahwa Allah 
Subhaanahu wata'ala dan Rasul-Nya memerintahkan kita untuk selalu 
membaca Al-Our'an. 

Jika Anda memiliki semangat kebangsaan yang tinggi dan senang 
memakai topi ala Turki, karena menurut Anda itu pakaian Islami, dan 
Anda pun menyukai kebudayaan bangsa dan perkembangannya, sehingga 
Anda berusaha mengembangkan rasa kebangsaan Anda dengan menulis 
di surat-surat kabar, atau mempropagandakannya di majelis-majelis 
pertemuan, maka ketahuilah bahwa Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi 
wasallam memerintahkan agar berusaha keras menyebarkan Al-Qur'an. 


Sampai di sini saya ingin menyatakan kekecewaan saya kepada para 
pemimpin. Sejauh mana bantuan Anda dalam penyebaran dan 
pengembangan Al-Qur'an? Bahkan, Anda ikut membantu merintangi 
penyebaran Al-Qur'an. Mempelajari Al-Qur'an Anda anggap perbuatan 
yang sia-sia, menyia-nyiakan waktu dan umur, dan merupakan perbuatan 
orang-orang bodoh dan tidak bermanfaat sedikit pun. Mungkin Anda 
tidak setuju dengan hal itu, namun jika ada suatu kelompok yang 
menghalangi perkembangan Al-Qur'an, apakah diamnya Anda tidak 
dianggap mendukung mereka? Mungkin Anda akan membenci keadaan 
seperti ini, tetapi apa gunanya jika sekedar membenci tanpa berbuat 
sesuatu? 


Lin Si ehh PLS 


Kami akui, engkau tak akan melupakan kami 
Namun kami akan menjadi debu sebelum engkau sadari 


Dewasa ini, pendidikan Al-Qur'an di masjid sering ditentang keras karena 
dianggap hanya sekedar untuk memenuhi keperluan para ustadz. Mereka 
dianggap mencari uang dengannya. Walaupun hal ini secara umum 
adalah kritikan atas niat, yang pertanggung-jawabannya sangat berat, dan 
akan dimintai pembuktian pada Hari Kiamat, namun saya memohon 
dengan hormat kepada Anda yang berpikiran seperti itu, cobalah 
bandingkan antara hasil yang dicapai ustadz-ustadz yang Anda anggap 
mementingkan diri sendiri itu dalam upaya penyebaran dan 
pengembangan Al-Our'an, dengan hasil Anda yang merasa tidak 
mementingkan diri sendiri dalam upaya penyebaran dan pengembangan 


30, 


31. 


32. 


Kitab Fadhilah Al-gur'an 


Al-Qur'an ini! Bantuan dan manfaat apakah yang telah Anda berikan demi 
penyebaran dan pengembangan Al-Qur'an? Padahal, Baginda Nabi 
Shallallahu “alaihi wasallam telah menyuruh Anda untuk 
menyebarkannya? Silakan Anda jawab, sejauh manakah Anda menaati 
perintah ini? Satu hal yang perlu diperhatikan, kalaupun Anda tidak 
berpikiran seperti itu, tetapi masih banyak orang yang berpikiran seperti 
itu, dan Anda masih belum menyadarkannya. Apakah yang harus Anda 
lakukan? Padahal, Anda belum terbebas dari ancaman siksa Allah 
Subhaanahu wata'ala? Para shahabat Radhiyallahu “anhum bertanya 
kepada Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam: 


NA KAK sS utara, کو‎ 

BEN GE 08 GI نهاك وَفِمْتَا‎ 

“Apakah kita akan dibinasakan, sedangkan di antara kita ada orang- 
orang shalih?” Beliau menjawab, “Ya, jika keburukan sudah merajalela.” 


Riwayat lain menyebutkan bahwa Allah Subhaanahu wata'ala menyuruh 
para malaikat agar membinasakan suatu kampung. Lalu, Malaikat Jibril 
Alaihis salam mengatakan bahwa di kampung itu ada seorang hamba 
Allah Subhaanahu wata'ala yang tidak pernah berbuat dosa. Allah 
Subhaanahu wata'ala menjawab, “Benar, tetapi ketika ia melihat orang 
lain berbuat maksiat, keningnya tidak berkerut (hatinya tidak bersedih).” 
Inilah sebabnya, mengapa para ulama merasa berkewajiban 
menampakkan  penentangannya ketika melihat kemungkaran- 
kemungkaran. Namun, kita yang merasa berpikiran maju, menganggap 
bahwa ulama yang berpendapat demikian itu berpikiran sempit. Anda 
jangan merasa tenang dengan telah berakhlak baik dan berpikiran luas, 
karena kewajiban itu bukan hanya tanggung jawab para ulama. 
Menghentikan kemungkaran sesuai dengan kemampuan adalah menjadi 
tanggung jawab setiap orang yang melihat kemungkaran. 


Sayyidina Bilal bin Sa'ad Radhiyallahu “anhu meriwayatkan bahwa 
kemungkaran yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi akibatnya akan 
menimpa pelakunya saja. Akan tetapi, kemungkaran yang dikerjakan 
secara terang-terangan dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya, 
akibatnya akan menimpa semua orang. 


Jika Anda sangat menyukai sejarah, sehingga di mana pun ada sumber 
sejarah, Anda akan mendatanginya, maka sesungguhnya Al-Qur'an yang 
mulia menceritakan seluruh kejadian masa lalu yang terdapat di dalam 
kitab-kitab terdahulu, yang bisa dijadikan sebagai dasar yang kuat dan 
terpercaya. 

Jika Anda berangan-angan dapat mencapai derajat tinggi, sehingga para 
nabi Alaihimus salam pun diperintahkan menyertai majelis Anda, maka 
hal tersebut hanya dapat Anda peroleh melalui Al-Qur'an. 

Jika Anda malas dan enggan bekerja keras, tetapi ingin mendapatkan 
upah yang banyak, maka Anda bisa mendapatkannya melalui Al-Qur'an. 
Anda cukup duduk di suatu madrasah Al-Our'an, tidak perlu banyak 


672 


33. 


34. 


35. 


Intisari 3 


bicara, hanya mendengarkan anak-anak membaca Al-Our'an, maka Anda 
akan memperoleh banyak pahala tanpa susah payah. 


Jika Anda menyukai sesuatu yang beraneka rupa dan corak, dan merasa 
bosan hanya dengan satu corak, maka Al-Qur'an memiliki corak dan 
kandungan yang beraneka rupa. Ada pembicaraan mengenai rahmat, 
mengenai azab, mengenai kisah-kisah, mengenai hukum-hukum. Cara 
membacanya pun, kadangkala dinyaringkan, kadangkala dipelankan. 


Jika Anda telah berbuat dosa yang melampaui batas, dan meyakini bahwa 
Anda akan mati, maka bersegeralah membaca Al-Qur'an sesering 
mungkin, karena Anda tidak akan mendapat syafa'at yang pasti diterima, 
kecuali syafa'at Al-Qur'an. 

Jika Anda seorang yang terhormat dan tidak suka bertengkar, sedangkan 
orang-orang sengaja mengajak Anda bertengkar, tetapi Anda 
menghindarinya, dan Anda telah banyak berkorban, maka takutlah akan 
tuntutan Al-Qur'an, karena Anda tidak akan menjumpai penuntut 
melebihi Al-Qur'an. Dalam pertengkaran, kedua belah pihak biasanya ada 
pembelanya. Tetapi bila Al-Qur'an menuntut Anda, maka Al-Our'anlah 
yang akan dibenarkan dan Anda tidak akan memiliki pembela. 


Jika Anda ingin sekali memperoleh seorang penunjuk jalan yang 
mengantarkan Anda ke rumah kekasih Anda dan Anda rela 
membayarnya, maka bacalah Al-Our'an (Al-Our'an akan mengantar Anda 
kepada Allah Subhaanahu wata'ala). Jika Anda ingin menyelamatkan diri 
agar tidak dipenjara, maka tidak ada cara lain kecuali membaca Al-Our'a" 
di setiap keadaan (Al-Qur'an akan membebaskan Anda dari kesusahan- 
kesusahan akhirat). 

Jika Anda ingin memperoleh ilmu para nabi Alaihimus salam dan 
menginginkan sekali petunjuknya, maka bacalah Al-Our'an. Anda akan 
memperoleh apa saja yang Anda kehendaki. Demikian juga, jika Anda 
ingin berakhlak baik dan sanggup mengorbankan diri Anda untuk 
mencapainya, maka perbanyaklah membaca Al-Our'an. 

Jika Anda menyenangi tempat-tempat yang indah di pegunungan, 
sehingga jiwa pun dikorbankan untuk mendaki gunung itu, maka 
ketahuilah bahwa Al-Our'an menyediakan tempat-tempat yang indah di 
pegunungan kasturi pada Hari Kiamat, ketika semua makhluk susah 
dengan diri masing-masing. 

Jika Anda ingin dimasukkan dalam golongan orang-orang zuhud (ahli 
ibadah), sedangkan Anda tidak sempat shalat sunnah, baik siang maupun 
malam, maka pelajari dan ajarkaniah Al-Qur'an. 

Jika Anda ingin terbebas dan dijauhkan dari semua pertengkaran dunia 
ini, maka cukuplah dengan membaca Al-Our'an. 

Jika Anda ingin berobat ke dokter, maka cukuplah Surat Al-Fatihah 
sebagai obat untuk semua penyakit. 


Jika banyak keperluan Anda yang tidak dapat terpenuhi, mengap Anda 


36. 


37. 


38. 


39. 


40. 


41. 


42. 


43. 


44. 


45. 


Kitab Fadhilah Al-dur'an 


tidak membaca Surat Yaa Siin setiap hari? 


Jika Anda sangat mencintai harta, dan Anda beranggapan tanpa harta 
Anda tidak berdaya, mengapa Anda tidak membaca Surat Al-Waagi'ah 
setiap hari? 

Jika Anda takut terhadap ancaman azab kubur dan tidak kuat 
menahannya, maka di dalam Al-Qur'an ada keselamatan dari azab 
tersebut. 

Jika Anda ingin pekerjaan yang akan menghabiskan seluruh waktu Anda, 
maka tidak ada pekerjaan yang lebih baik daripada menyibukkan diri 
dengan Al-Qur'an. 

Jika Anda telah dikaruniai kekayaan Al-Our'an, maka jangan sampai 
hilang, karena kehilangan Al-Qur'an itu lebih menyedihkan dan 
merugikan daripada kehilangan kerajaan. Janganlah berbuat satu amalan 
yang akan merusakkan kebaikan Anda (hapalan Al-Qur'an) dan 
menjerumuskan Anda dalam perbuatan dosa (melupakan Al-Qur'an). 


RE EAE 

ENI إلا‎ KE Las 

Kewajiban kami hanyalah menyampaikan. 

Saya menyadari bahwa saya tidak dapat menyebutkan seluruh kebaikan 


674 


46. 


47. 


48. 


49. 


50. 


Al-Qur'an. Saya telah menjelaskan semuanya dengan kelemahan pemahaman 
saya, tetapi hal ini pasti akan membuka jalan bagi orang-orang yang memiliki 
pemahaman. Oleh sebab itu, seperti dinyatakan oleh ahli seni cinta, ada lima 
hal yang menjadi sebab wujudnya cinta, yaitu sebagai berikut. 


Wujudnya yang dicintai. Wujudnya Al-Qur'an adalah kekal, sehingga cinta 
kepada Al-Qur'an adalah cinta yang kekal pula. Al-Qur'an dijaga oleh Allah 
Subhaanahu wata'ala dari segala perubahan. 

Ada hubungan hakiki antara kekasih dan yang dikasihinya. Al-Qur'an 
adalah Kalam Allah Subhaanahu wata'ala. Hubungan antara Al-Qur'an 
dengan manusia adalah hubungan 'antara pemilik dan yang dimiliki, 
antara tuan dan hambanya, semua itu sudah jelas (sehingga sudah 
selayaknya manusia sebagai hamba Allah Subhaanahu wata'ala 
mencintai katam-Nya). Seorang penyair Parsi berkata: 


نمست رت الا رابا ہان ال LAN‏ گیٹ وبد قيال 


Begitu dekat hubungan Tuhan manusia dengan kehidupan insan 
Sungguh tak terlukiskan dan tak terbayangkan 


Pe سب ے برب اآقال ے اے ذل شن باك ماربا ل‎ 
Dia memiliki hubungan dengan semua insan 
Dia sangat dekat kepada hati setiap insan 
Ada keindahan (dalam perkara yang dicintai), 
Ada kesempurnaan (dalam perkara yang dicintai), dan 


1. 


Intisari 675 


5. Yang dicintai mendatangkan kebaikan kepada yang mencintai. 


Jika kita memikirkan dengan sungguh-sungguh hadits-hadits di atas, maka 
kecintaan terhadap Al-Our'an bukan hanya datang karena keindahan dan 
kesempurnaannya, sebagaimana pemahaman saya yang lemah. Tetapi kita 
akan sampai kepada kesimpulan bahwa kemuliaan, kebanggaan, gairah, 
ketenangan, keindahan dan kesempurnaan, kehormatan dan kebaikan, 
kesenangan dan kedamaian, harta dan kekayaan, atau apa saja yang dapat 
menyebabkan timbulnya hakikat cinta, semuanya itu ada di dalam Al-Qur'an. 
Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam menegaskan bahwa Al-Qur'an lebih 
utama jika dibandingkan dengan segalanya. Hanya saja kebenaran itu tertutup 
oleh keduniaan. Namun demikian, orang yang bijak, tidak akan menolak buah 
leci yang enak, hanya karena kulitnya yang kasar. 


Tidak seorang pun akan membenci wanita yang dicintainya hanya karena 
ia bercadar. Mungkin ia akan berusaha agar sang kekasih membuka cadarnya. 
Meskipun gagal, hanya dengan memandangnya dari balik cadar, itu pun sudah 
menyejukkan matanya. Seorang kekasih yang mengidam-idamkan kekasihnya 
bertahun-tahun, walaupun ia berjumpa kekasihnya berada di balik cadar, ia 
tetap tidak akan memalingkan pandangannya. 


Begitu pula Al-Qur'an, ia memiliki keutamaan, keunggulan, dan 
kesempurnaan di atas segalanya. Akan tetapi, jika kita belum memahaminya 
karena terhalang oleh sesuatu, maka bukanlah pemikiran seorang yang 
berakal jika karena alasan tersebut kita tidak mempedulikan dan tidak 
menghiraukan Al-Qur'an. Justru seharusnya kita bersedih atas kekurangan 
serta kelemahan kita tersebut, sehingga akan mendorong diri kita lebih 
merenungkan kesempurnaan Al-Qur'an. 


Diriwayatkan oleh Sayyidina Utsman dan Sayyidina Hudzaifah 
Radhiyallahu “anhuma bahwa jika hati bersih dari kotoran ruhani, maka 
seseorang tidak akan bosan membaca Al-Qur'an. Syaikh Tsabit Bunani 
Rahmatullah 'alaih berkata, “Aku telah membaca Al-Qur'an dengan susah 
payah selama dua puluh tahun, kemudian setelah dua puluh tahun itu, aku 
mendapat kesejukan dari Al-Qur'an.” Jelaslah, apabila seseorang bertaubat 
dari segala maksiat dan mulai memperhatikan kandungan Al-Qur'an, maka ia 
akan mengetahui bahwa Al-Qur'an memiliki keindahan melebihi segala 
keindahan. 


Saya berharap agar dengan rangkaian kata-kata ini, saya juga menjadi 
orang yang seperti itu. Saya memohon kepada para pembaca agar jangan 
melihat kekurangan pada diri saya, agar tidak menghalangi Anda dari tujuan 
yang amat penting ini. Hendaklah Anda melihat kepada tujuan yang 
sesungguhnya. Karena saya hanyalah penyampai saja. Hanya sampai di sini 
kemampuan saya. Setelah itu, Allah Subhaanahu wata'ala akan memasukkan 
ke dalam hati Anda keinginan untuk menjadi hafizh Al-Qur'an. Jika seseorang 
ingin menjadikan anaknya yang masih kecil agar menjadi hafizh Al-Qur'an, 
maka anak itu tidak perlu amalan khusus, karena usia kanak-kanak sangat 
membantu dan mujarab untuk menghapal Al-Our'an. Namun, jika orang yang 


676 kitab Fadhilah Al-Qur'an 


telah dewasa ingin menjadi hafizh Al-Our'an, maka saya menganjurkan agar 
mengamalkan amalan mujarab seperti yang telah diajarkan oleh Baginda 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam melalui riwayat Imam Tirmidzi, Imam 
Hakim Rahmatullah 'alaihima, dan yang lain. 


Sayyidina Ibnu Abbas Radhiyallahu 'anhuma berkata, “Saya pernah 
bersama Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam, lalu Sayyidina Ali 
Radhiyallahu “anhu mendatangi Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi 
wasallam dan berkata, Ya Rasulullah, saya korbankan ibu dan ayah saya 
untukmu, Saya mencoba menghapal Al-Qur'an namun selalu lupa dan 
menghilang dari ingatan saya.” Beliau bersabda, “Akan aku ajarkan kepadamu 
satu cara yang akan bermanfaat kepadamu tentang apa yang kamu adukan, 
dan apa saja yang kamu pelajari akan terpelihara dalam ingatanmu.' Terhadap 
permintaan Sayyidina Ali Radhiyallahu “anhu itu, selanjutnya Baginda Nabi 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, ‘Jika malam Jum'at tiba, hendaklah 
kamu bangun pada sepertiga yang akhir dari malam. Karena itu waktu yang 
sangat baik. Saat itu malaikat turun, dan ketika itu doa-doa dikabulkan secara 
khusus oleh Allah Subhaanahu wata'ala. Itulah waktu yang ditunggu-tunggu 
oleh Nabi Ya'kub Alaihis salam. la berkata kepada anak-anaknya, 'Sebentar lagi 
akan aku mintakan ampunan bagi kalian dari Tuhanku (yaitu pada akhir malam 
Jum'at) ‘Jika kamu sulit bangun pada akhir malam, bangunlah pada 
pertengahan malam, dan jika ketika itu kamu juga sulit bangun, maka 
kerjakanlah shalat pada permulaan malam. Shalatlah empat rakaat dengan 
aturan sebagai berikut: Setelah membaca Surat Al-Fatihah di rakaat pertama, 
bacalah Surat Yaa Siin. Di rakaat kedua, setelah membaca Surat Al-Fatihah, 
bacalah Surat Ad-Diikhaan. Di rakaat ketiga, setelah membaca Surat Al- 
Fatihah, bacalah Surat Alif Lam Mim Sajdah. Di rakaat keempat, sesudah 
membaca Surat Al-Fatihah, bacalah Surat Al-Mulk. Setelah selesai membaca 
At-Tahiyyat, perbanyaklah memuji Allah Subhaanahu wata'ala lalu 
bershalawat dan bersalamlah kepadaku. Juga kirimkanlah shalawat kepada 
para nabi Alaihimus salam, seluruh Kaum Mukminin, dan kepada saudara- 
saudara seiman yang sudah mendahului kita. Bacakanlah istighfar untuk 
mereka. Setelah itu bacalah doa ini (lafadz doa akan dijelaskan kemudian). 


Mengenai memperbanyak memuji Allah Subhaandhu wata'ala, membaca 
shalawat kepada para nabi Alaihimus salam, mendoakan seluruh Kaum 
Mukminin, dan membaca istighfar untuk saudara-saudara seiman yang sudah 
meninggal, saya sarankan untuk membaca doa-doa di dalam Kitab Hishnul 
Hashin, Kitab Munajat Magbul dan lain-lain. Untuk Anda yang tidak mampu, 
akan saya tuliskan doa-doa secara ringkas, supaya Anda dapat membacanya. 
Sedangkan bagi Anda yang bisa membaca kitab sendiri, jangan merasa cukup 
dengan puji-pujian di bawah ini. Bahkan, hendaknya Anda membaca puji- 
pujian dan shalawat dengan cara yang terbaik dan sungguh-sungguh. Doanya 
adalah : š 


18 Ungkapan untuk menyatakan kecintaan dan kesetiaan. 


Intisari 677 


GE HN Inang Tpi pa EGA شورب‎ iga 
وسل وارك عل سيا مح الب‎ Ja siia iwak: f 
KOS Gi IN Aa EA asa AAS 


2 
Zo? 


AAEL Ë ف‎ a اانا لَب موتا‎ TAN. Gasa 
Aah; oiak AI GM Daun Sesat g 
AWI bea ari eka GAWA 


Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta D dengan puji-pujian sebanyak 
makhluk-Nya, sesuai ridha-Nya, seberat timbangan Arsy-Nya dan sejumlah 
tinta untuk menulis kalimat-kalimat-Nya. Aku tidak sanggup menghabiskan 
pujian untuk-Mu, Engkau adalah sebagaimana Engkau memuji diri-Mu sendiri. 
Ya Allah, limpahkanlah rahmat; salam, dan keberkahan kepada junjungan 
kami Baginda Muhammad Shallallahu “alaihi wasallam, Nabi yang Ummi dari 
Bani Hasyim, dan kepada segenap keluarga serta para shahabatnya yang taat 
lagi mulia, juga kepada seluruh nabi dan rasul serta para malaikat yang dekat 
kepada Allah. Ya Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara seiman 
yang telah mendahului kami. Jangan Engkau jadikan dalam hati kami 
kebencian terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb kami, sesungguhnya 
Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Ya Allah, ampunilah aku, 
kedua orang tuaku, dan seluruh mukmin laki-laki dan perempuan, serta 
muslim laki-laki dan perempuan. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar lagi 
Maha Menerima doa. 


Setelah membaca pujian tersebut, lalu membaca doa yang telah diajarkan 
oleh Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali 
Radhiyallahu “anhu: 


- 
Ta 


BAN KAU gan an Meng KAN‏ ارقي 
Fa AI A PANA 354 Banua ka Git‏ 
التي رام a afg Aa‏ جلت ونور aleti‏ ان Pal ea a‏ 
AAS Gak‏ يريك se okak g‏ 3 

Sd ونور وجهكَ‎ Uta خلن‎ 0 aa اولي لارام‎ AIA 


Wa ae y > ash 

ék BEN DT Pera بَصَرِيْ .أن تغل پو لمان‎ BRG 
موحد ی‎ GENG اسن‎ AT الك‎ KG ی كد توت لم‎ A 
ALIES ولاكزن‎ SA LN We EN EN in تسل پو‎ 


ا ا 


678 Kitab Fadhilah Al-Gur'an 


PEA 
Ya Allah, kasihanilah aku dengan taufik meninggalkan maksiat selagi aku 
masih hidup dan kasihanilah aku dari bersusah payah terhadap sesuatu yang 
tidak berguna bagiku. Berilah kepadaku pandangan yang baik untuk 
mendatangkan ridha-Mu. Ya Allah, Pencipta langit dan bumi, yang memiliki 
keagungan, kemuliaan, dan keagungan yang tidak dapat ditandingi. Aku 
memohon kepada Engkau, ya Allah, wahai Dzat Yang Maha Pengasih, dengan 
keagungan-Mu dan cahaya-Mu, semoga Engkau menetapkan dalam hatiku 
hapalan terhadap kitab-Mu, sebagaimana Engkau telah mengajarkan 
kepadaku. Berilah aku rezeki untuk membacanya sesuai dengan yang Engkau 
sukai. Ya Allah Pencipta langit dan bumi yang mempunyai keagungan, 
kemuliaan, dan kejayaan yang tidak terbayangkan. Aku memohon kepada 
Engkau ya Allah, wahai Dzat Yang Maha Pengasih, dengan keagungan-Mu dan 
cahaya-Mu, agar dengan kitab-Mu Engkau menyinari pandanganku 
dengannya. Engkau lancarkan lidahku dengannya. Engkau jauhkan 
kesempitan hatiku dengan keberkahannya. Dengannya, Engkau lapangkan 
dadaku, serta dengannya pula Engkau sucikan dosa-dosa badanku. 
Sesungguhnya tidak ada yang dapat menolongku kepada kebenaran kecuali 
Engkau. Selain Engkau tidak ada yang bisa memenuhi harapanku ini. Tidak 
ada daya untuk meninggalkan dosa dan tidak ada kekuatan untuk beribadah 
kecuali dengan pertolongan Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. - 


Kemudian Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Wahai 
Ali, kerjakanlah amalan ini selama tiga Jum'at, lima Jum'at, atau tujuh Jum'at. 
Insyaallah doamu akan dikabulkan Allah Subhaanahu wata'ala. Aku 
bersumpah dengan nama-Nya yang menjadikan aku Nabi, bahwa doa setiap 
mukmin tidak akan dibiarkan tanpa dikabulkan.” Sayyidina Ibnu Abbas 
Radhiyallahu “anhuma meriwayatkan bahwa setelah lima atau tujuh Jum'at 
kemudian, Sayyidina Ali Radhiyallahu “anhu datang kepada Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam dan berkata, “Ya Rasulullah, dahulu saya 
menghapal kurang lebih empat ayat, tetapi tidak dapat bertahan lama dalam 
ingatan saya. Kini saya dapat menghapal empat puluh ayat dan saya 
mengingatnya dengan mudah, seolah-olah Al-Qur'an dibukakan di depan saya. 
Dahulu jika saya mendengar hadits dibacakan, lalu saya mencoba 
mengulanginya, namun sulit sekali bagi saya. Tetapi kini, jika saya mendengar 
hadits-hadits, lalu saya meriwayatkannya kepada orang lain, maka saya 
mampu melakukannya tanpa tertinggal satu kata pun.” 

Semoga Allah. Subhaanahu wata'ala dengan berkah Nabi-Nya 
memberikan taufik kepada saya dan Anda untuk menghapal Al-Qur'an dan 
Al-Hadits. 


03 - ng” Log 
وَآلِوَصَحْيِوِوَسَلّمَ بِوَحْمَتِكَ‎ AA ANA LEG A صل‎ 


E ” £ ” 
Gie 5536 


1 


| 
| 


PELENGKAP 


Karena hadits-hadits di atas telah menjelaskan perkara yang khusus, 
maka saya tidak dapat meringkasnya. Pada zaman ini, kita terbiasa dengan 


“kehidupan yang serba mudah, sehingga urusan agama yang hanya 


memerlukan sedikit susah payah pun, kita enggan menanggungnya. Oleh 
sebab itu, saya akan meriwayatkan hadits lainnya secara ringkas, yaitu 40 
hadits yang disabdakan Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam dalam 
satu majelis. Hadits ini amat baik, karena beliau telah meringkas semua 
keperluan agama dengan cara tiada bandingannya. Empat puluh hadits ini 
diriwayatkan dalam Kitab Kanzul Ummal dan dinisbatkan kepada segolongan 
ahli-ahli hadits terdahulu. Di antara ulama-ulama hadits yang akhir yang 
meriwayatkan hadits ini adalah Maulana Qutbuddin Muhajir Makki 
Rahmatullah “alaih. Alangkah baiknya, mereka yang memiliki semangat agama 
yang tinggi, sekurang-kurangnya menghapal hadits ini. Ibarat menemukan 
mutiara di tempat yang tidak dikira. Adapun hadits tersebut berbunyi: 
pen a a PAR BATU am 20 asa. ا‎ Pa 

Gue aia عن‎ kas NGE الله انه‎ Ops EN عَنْهُ قال:‎ AN رضي‎ Ida عَنْ‎ 

r 04 

A‏ ع 


rai‏ ا fagar‏ ره ENAA ants‏ چا رساود ارو رط کا ۶و عو م ]م 
التي قال مَنْ Glas‏ من امي ES‏ الْجَنَه. ER‏ وَمَاهِي A‏ أن تُؤْمِنَ sih‏ 
| 


0 u% Z a PATEA Neta Oo aater ie KÎ 0 
حيرو وسرو من او‎ ii التمَؤت‎ Va Sa Ge KIA PI asa; 
La ra 
4: ng ah ay? Kas Bah enam hangat, YA 
Jak bala gig الصَلاة‎ kain سول الله‎ WA Oh AI DIAN وَآنْ سهد أنْ‎ GS 
۶ 4 7 14 
اذوه ر‎ th اکرو ے او کے كام ےا‎ BI (RR دوه‎ Cat 25 
عَشْدة‎ 2 Si و صل‎ Ie NGÊS) اليك‎ ban abang ENGE 33 


SIRI [És Le A RL كرمعب‎ e ARÎ طر‎ NI AT, .g 
BR SANG Bik gih ولاتشرك‎ AI لاتتزكه في كل‎ gg A3 رَكَعَة في كل يوم‎ 
à 
54 PERA که‎ 3 P 20 Z1 00 12 Ne BEMA 
Sean GE ولاتخيف باتو‎ 9G An CB pas مال‎ SY, 
5 
MING د عن سل‎ 


z 
ri Pa PPE PRA E a 9 ” 
AKA KESAN Ze ا‎ SI, المشلم:‎ aei FES s KÝ; زور‎ 


D 


se وو ناس‎ ge xa nan که ہے‎ Batan SAR as 

Akad‏ وَلاتلَعَبْ. وَلَاتَلْهَ مخ a‏ ولاتقل K3 Hans pa‏ بلك عَيْبَهُ. 

و و T PAN Sy” A‏ ولع سوم SARR‏ الإو ا Y‏ .وس 

ولاتسشخز اح مِنَ Ah Bab WI‏ بَيْنَ BEI‏ واشکر PISA‏ نِعْمَتِه. 
3 35 


PER H fe Lan A 2 Aa وله‎ a ال‎ Gian 7 
Ae ahi alis مِنْ‎ AS, Sea II E ايز‎ 
yee ha baing kuat اک‎ Pa Sen ran للم‎ 
ARI ja ولاترغ‎ SARA AI الله. 34 من التشريح‎ HS مِنْ‎ KS 


680 Kitab Fadhilah Al-Qur'an 


BIANG Kara َم يَكْنْ‎ Ielts dan X3 IE atau é Í وَاعْكَمْ‎ enda 


š 5 og Pa rena 
الحسس علي بن أي‎ siksa حمس محمّد بن إسحأق بن مدر‎ Pant (رواهالحافظأبوالقاسم‎ JS FE قِرَاءَة القر‎ 
عن سلمان رضي الله عنه).‎ AI, القاسم ابن بابويه الرازي ف الأربعين وابن عساكر‎ 
Dari Sayyidina Salman Radhiyallahu “anhu, saya bertanya kepada Baginda 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam tentang empat puluh hadits yang, 


“Barangsiapa di antara umatku yang menghapalnya, maka akan masuk surga.” 
Saya bertanya, “Apakah itu, ya Rasulullah?” Beliau bersabda: 


1. Beriman kepada Allah Subhaanahu wata'ala, yaitu atas Dzat-Nya, dan 
Sifat-Nya. 


Beriman kepada Hari Kiamat. 

Beriman kepada adanya malaikat-malaikat, 
Beriman kepada kitab-kitab suci. 

Beriman kepada para nabi Alaihimus salam. 
Beriman kepada kehidupan setelah mati. 


Beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk, bahwa semuanya itu 

berasal dari Allah Subhaanahu wata'ala 

8. Bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah 
Subhaanahu wata'ala, dan Baginda Nabi Muhammad Shallallahu “alaihi 
wasallam adalah benar-benar utusan Allah Subhaanahu wata'ala. 

9. Mengerjakan shalat tepat pada waktunya dengan menunaikan wudhu 
dengan sempurna. 
Wudhu yang sempurna adalah wudhu yang memenuhi adab-adab dan 
sunnah-sunnah dalam berwudhu. Pada setiap waktu shalat bermakna 
memperbaharui wudhu setiap waktu shalat, meskipun masih memiliki 
wudhu. Ini adalah sunnah. Menegakkan shalat maksudnya hendaknya 
memperhatikan semua sunnah-sunnah mu'akkadah dan ghairu 
mu'akkadah. Riwayat lain menyebutkan bahwa : 


YANA Geo ha pn 39 
“Meluruskan shaf shalat juga termasuk menegakkan shalat.” Kana 
shaf yang kosong termasuk dalam pengertian menegakkan shalat. 
10. Menunaikan zakat “ 
11. Berpuasa pada bulan Ramadhan. 


12. Kerjakanlah haji bila kamu punya harta. Karena biasanya keinginan 
memperbanyak harta menjadi alasan tidak pergi haji. Oleh karena itu, 
harta disebutkan dalam hadits tersebut. Padahal maksudnya, jika syarat- 
syarat wajib haji sudah terpenuhi, maka berhajilah (walaupun tidak punya 
harta). 

13. Mengerjakan shalat sunnah muakkadah dua belas rakaat setiap hari. 


E I OE RS 


31 


Pelengkap 1 


Perincian mengenai hal ini telah diterangkan dalam riwayat yang lain, 
yaitu Oabliyah (sebelum) Shubuh dua rakaat, Oabliyah Zhuhur empat 
rakaat, Ba'diyah (setelah) Zhuhur dua rakaat, Ba'diyah Maghrib dua 
rakaat, dan Ba'diyah Isya dua rakaat. 


Jangan tinggalkan Shalat Witir setiap malam. 

(Karena Shalat Witir itu wajib menurut Madzhab Hanafi, sedangkan 
menurut Madzhab Syafi'i sunnah muakkadah, dan menunaikannya lebih 
penting daripada shalat sunnah yang lain. Oleh karena itulah, digunakan 
kata-kata yang tegas). 

Jangan menyekutukan Allah Subhaanahu wata'ala dengan sesuatu apa 
pun. 

Jangan mendurhakai kedua orang tua. 


Jangan memakan harta anak yatim dengan cara zhalim. Memakan harta 
anak yatim dengan syarat-syarat tertentu dibolehkan. 


Jangan meminum arak. 
Jangan berzina. 


Jangan bersumpah palsu dengan menggunakan asma Allah Subhaanahu 
wata'ala. 


Jangan bersaksi palsu. 

Jangan menuruti hawa nafsu. 

Jangan menggunjing saudara muslim. 

Jangan menuduh berzina kepada wanita yang menjaga diri (begitu pula 
terhadap laki-laki yang menjaga diri). 

Jangan memendam kebencian kepada saudara muslim. A 

Jangan menyibukkan dirimu dalam kesia-siaan dan main-main. 

Jangan ikuti orang yang membuang-buang waktunya. 


Jangan kamu ucapkan kepada orang yang pendek, “Wahai Si Pendek,” 
dengan maksud menghinanya. Tetapi jika nama tersebut sudah masyhur 
dan mengucapkannya tidak dianggap mencaci serta ketika 
mengucapkannya tidak bermaksud untuk menghinanya, seperti 
memanggil orang yang namanya ‘Bodoh’, maka hal itu tidak mengapa. 


Jangan menjadikan orang lain sebagai bahan gurauan. 

Janganlah mengadu domba di antara sesama muslim. 

Bersyukurlah kepada Allah Subhaanahu wata'ala atas segala nikmat-Nya. 
Bersabarlah dalam menghadapi segala musibah dan bala bencana. 
Jangan merasa aman dari azab Allah Subhaanahu wata'ala. 

Jangan memutuskan tali persaudaraan di antaramu. 

Bersilaturrahimiah dengan mereka. 

Jangan melaknat satu pun makhluk Allah Subhaanahu wata'ala. 


« 


14. 


15. 


16. 
17. 


18. 
19. 
20. 


21. 
22. 
23. 
24. 


25. 
26. 
27. 
28. 


29, 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 


682 Kitab Fadhilah Al-dur"an 2 


37. Perbanyaklah membaca Subhaanallah Alhamdulillah وها‎ ilaha illallah 
Allahu Akbar. 


38. Jangan meninggalkan Shalat Jum'at dan shalat dua hari raya. 

39. Yakinlah bahwa apa saja yang menimpamu adalah takdir Allah 
Subhaanahu wata'ala yang pasti terjadi. Apa saja yang tidak ditakdirkan 
untukmu, tidak mungkin menimpamu. 

40. Jangan meninggalkan membaca Al-Qur'an dalam keadaan bagaimanapun. 
(H.R. Hafizh Abul Oasim) 

Sayyidina Salman Radhiyallahu “anhu bertanya kepada Baginda Nabi 
Shallallahu “alaihi wasallam, “Jika seseorang mampu menghapal hadits 
tersebut, apakah ganjarannya?” Beliau bersabda, “Allah Subhaanahu wata'ala 
akan membangkitkannya bersama para nabi Alaihimus salam dan para 
ulama.” 

Semoga Allah Subhaanahu wata'ala dengan limpahan rahmat dan 
karunia-Nya mengampuni semua dosa kita dan memasukkan kita ke dalam 
golongan hamba-hamba yang shalih. Amin. 

Dengan penuh hormat, saya memohon kepada para pembaca untuk 
mendoakan hamba yang penuh dosa ini dengan doa-doa kebaikan. 

4 عاو ر مر و كم‎ at Sewa 
Saad نه هتوت‎ DIKA lan 


to. A 


Muhammad Zakariyya Al-Kandahlawi 
Madrasah Mazhahirul Ulum Saharanpur India. Kamis, 29 Dzul Hijjah 1348 H. 


Syaikhul Hadits Maulana $ 
Muhammad Zakariyya Al-Kandahlawi 5 
Rahmatullah 'alaih 


KITAB 
. FADHILAH 
RAMADHAN 


TO) 


sah 


Judul Asli Urdu: 
Fadhait Ramadhan 


Penyusun: 
Syaikhul Hadits Maulana Muhammad Zakariyya Al-Kandahlawi Rahmatullah ‘alaih 


Judul Buku: 
Kitab Fadhilah Ramadhan 


Penerjemah: 
Tim Penerjemah Kitab Fadhilah Amal Masjid Jami Kebon Jeruk Jakarta 


Penerbit: 
Pustaka Ramadhan 
11. Parakan Saat RT 05/06 No. 6, Cisaranten Endah, 
Arcamanik Bandung, Telp. (022) 7200526, 7213304 


MUOADDIMAH 


SEN PE Bah gang 
A WAU ANG الْكَرِيْ‎ PAN EN 


Segala puji bagi aan Subhaanahu wata'ala, shalawat serta salam semoga 
terlimpah kepada utusan terpilih, Baginda Nabi Muhammad Shallailahu “alaihi 
wasallam. Dalam risalah ini, saya akan mengetengahkan beberapa terjemahan 
hadits mengenai bulan Ramadhan yang penuh berkah. Baginda Nabi 
Muhammad Shallallahu “alaihi wasallam sebagai rahmatan lil “alamin telah 
menjelaskan kepada Kaum Muslimin tentang keutamaan setiap amalan. Cara 
menghargai dan mensyukurinya adalah mengamalkannya dengan bersungguh- 
sungguh. Sayangnya, karena kelemahan kita dan tidak adanya semangat kita 
dalam menjalankan agama, kita sering melalaikan keutamaan-keutamaan 
tersebut, apalagi mengamalkannya. Bahkan, kini kebanyakan orang tidak tahu 
tentang perkara ini. 


Tujuan saya menuliskan beberapa hadits mengenai Ramadhan dalam 
risalah ini, adalah agar para imam masjid, para hafizh Al-Qur'an yang 
mengimami Shalat Tarawih, dan para ulama yang bersemangat tinggi terhadap 
agama dapat menyampaikan isi lembaran-lembaran ini, di masjid-masjid atau 
di majelis-majelis pada awal bulan Ramadhan. Dengan begitu, dalam bulan 
yang penuh berkah ini, tidak mustahil rahmat Allah Subhaanahu wata'ala 
melalui berkah kalam-Nya dapat membuat kita lebih bertawajjuh 
(berkonsentrasi) kepada-Nya dan dapat meningkatkan amal shalih kita serta 
mengurangi amal buruk kita. Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam 
bersabda, “Jika Allah Subhaanahu wata'ala memberikan hidayah kepada 
seseorang sebab dirimu, maka itu lebih baik dan lebih utama daripada 
mendapatkan unta-unta merah (termasuk harta yang sangat berharga di 
kalangan orang Arab).” 


Ramadhan adalah nikmat dari Allah Subhaanahu wata'ala yang sangat 
agung bagi Kaum Muslimin, selama nikmat tersebut dihargai. Jika tidak, bulan 
Ramadhan akan datang dan pergi begitu saja tanpa ada manfaat apa pun. 
Sebuah hadits menyebutkan, “Seandainya umatku mengetahui nilai bulan 
Ramadhan, niscaya mereka akan berharap agar setahun penuh menjadi bulan 
Ramadhan.” Setiap orang tentu memahami betapa sulitnya jika setahun 
penuh berpuasa. Namun, jika kesulitan itu dibandingkan dengan keutamaan 
bulan Ramadhan, Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 
“Niscaya umatku akan mengharapkan setahun penuh menjadi bulan 
Ramadhan.” 


tor ana 1 ووو‎ 


686 kitab Fadhilah Ramadhan $ 


Diriwayatkan, bahwa Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam 
bersabda, “Berpuasa pada bulan Ramadhan dan berpuasa tiga hari setiap 
bulan akan menjauhkan pikiran jahat dan rasa was-was di dalam hati.” Pernah 
ketika dalam suatu perjalanan jihad pada bulan Ramadhan, para shahabat 
Radhiyallahu ‘anhum tetap berpuasa, padahal Baginda Rasulullah Shallallahu 
“alaihi wasallam berkali-kali mengizinkan mereka untuk berbuka. Akhirnya 
beliau memerintahkan mereka agar berbuka puasa. Dalam Kitab Shahih 
Muslim disebutkan sebuah hadits bahwa pada suatu pertempuran, para 
shahabat Radhiyallahu “anhum tiba di suatu tempat. Ketika itu, cuaca sangat 
panas. Karena kemiskinan mereka, seluruh shahabat Radhiyallahu 'anhum 
tidak memiliki kain untuk berlindung dari terik matahari. Banyak di antara 
mereka yang menggunakan tangan mereka untuk berlindung dari terik 
matahari. Walaupun demikian, mereka tetap berpuasa sehingga banyak di 
antara mereka yang menjadi lemah tidak mampu berdiri, malah sampai 
terjatuh. Diriwayatkan ada sekelompok shahabat Radhiyallahu 'anhum yang 
sepanjang tahun berpuasa. 

Banyak sekali hadits Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam yang 
menyebutkan tentang keutamaan bulan Ramadhan, dan saya tidak mungkin 
menuliskan seluruhnya di sini. Saya beranggapan, jika saya menulisnya secara 
lebih rinci, mungkin akan membosankan orang yang membacanya, karena 
dewasa ini sikap kurang memperhatikan agama semakin bertambah. Masalah 
ini tidak perlu dijelaskan panjang lebar. Minat terhadap ilmu dan pengamalan 
agama sudah sernakin menurun. Kita dapat mengukur diri kita masing-masing. 
Untuk itu, dalam risalah ini saya cukup mengutip dua puluh satu hadits yang 
dibagi dalam tiga bab, yaitu: 

1. Bab Kesatu berisi sepuluh hadits tentang Keutamaan Ramadhan. 
2. Bab Kedua berisi tujuh hadits tentang Malam Lailatul Oadar. 


3. Bab Ketiga berisi tiga hadits tentang Ytikaf, kemudian diakhiri deng-n 
sebuah hadits panjang sebagai penutup risalah ini. 
Semoga Allah Subhaanahu wata'ala dengan kemuliaan-Nya dan melalui 
berkah kekasih-Nya mengabulkan usaha ini dan melimpahkan taufik kepada 
saya yang berdosa ini supaya memperoleh manfaat dari-Nya. Amin. 


BAB KESATU 


KEUTAMAAN RAMADHAN 


Hadits Ke-1 
5-7 2 وور ےا ذه‎ 0 5 Kei 5 PARI 
Sensa Mg : BARAN AN عن سَلْمَادَ رضي‎ 
x درك ب‎ a OK 
Sa An a i قن اک‎ a 


# 


A YAA PG Pei Gasal agsia háa “ed 
a FATA kia á oi سب‎ NG DA ir 


به 
Sea akasa ag agi saga HÉ 57‏ 
Pk‏ ون لِك همل رون خف رن بذك DAA‏ 


PERAK انلو صل انه‎ MAA A un 


ve 2 120 مأ وه‎ Ten كر واو يو‎ 3 
agi Aa EA PASAL Pane 
02 
? case fyr 83 
ba sasak AN, JÊNG KEREN اله له‎ ea 


507 


SELAI CG is ء بكم‎ KE jin بھما ربكم‎ Se 5 pekat Jas SI 
SEN SELAI Gi 253333225 اه‎ VI o 


ed 


Kana ia Ág گم نها كان ةا‎ ۶ eY 


KS g JG s AORERE Ge < -‏ - (روأة! بن خزيمة فى صحيحه وقال‌ان صح الخبرو رواهالبيهق ورواه ابو الشيخ 
en‏ 
وفى اسنأده كشيربس زي ركذا فى الترغيب قلت على بن زیں ضعفه icla‏ الترمزى صروق وصحح له حريثا ف السلام وحسن له غير مأ 
حديث وك اكثير ضعفه النسائى وغيرهوقالإبن معين ثقة وقال بن عر یل مار بحريثه باسا وخر ج بحدیثه ابن خزيمة فى صحيحهكذافى 
رجالالمنزرى ص4 V‏ لكن قال العيني الخبر منكر فتأمل) 

Dari Sayyidina Salman Radhiyallahu “anhu, ia berkata, “Pada akhir bulan 


Sya'ban, Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam berkhutbah kepada 
kami. Beliau bersabda, “Wahai manusia, telah dekat kepadamu bulan yang 


O TE 


688 Kitab Fadhilah Ramadhan 


agung lagi penuh berkah. Bulan yang di dalamnya terdapat satu malam yang 
lebih baik daripada seribu bulan. Bulan yang di dalamnya Allah Subhaanahu 
wata'ala menjadikan puasa sebagai fardhu dan bangun malam (Shalat 
Tarawih) sebagai sunnah. Barangsiapa mendekatkan diri di dalamnya dengan 
beramal sunnah, maka (pahalanya) seperti orang yang beramal fardhu pada 
bulan lain. Barangsiapa beramal fardhu di dalamnya, maka pahalanya seperti 
orang yang beramal tujuh puluh amalan fardhu pada bulan lain. Inilah bulan 
kesabaran, dan pahala sabar adalah surga. Inilah bulan kasih sayang, bulan 
saat rezeki seorang mukmin ditambah. Barangsiapa memberi makanan untuk 
berbuka kepada orang yang berpuasa, maka itu menjadi ampunan bagi dosa- 
dosanya dan menjadi sebab selamat dari neraka, dan mendapat pahala yang 
sama dengan orang yang berpuasa yang diberinya makanan untuk berbuka, 
tanpa mengurangi pahala orang itu sedikit pun.” Mereka berkata, “Ya 
Rasulullah, tidak setiap kami memiliki makanan untuk diberikan kepada orang 
yang berbuka puasa.” Beliau bersabda, “Allah Subhaanahu wata'ala memberi 
pahala ini kepada orang yang memberi makanan untuk berbuka puasa, 
meskipun sebutir kurma, seteguk air, atau seteguk susu (tidak harus sampai 
kenyang). Inilah bulan yang awalnya penuh rahmat, tengahnya penuh 
ampunan, dan akhirnya kebebasan dari api neraka. Barangsiapa meringankan 
beban hamba-hamba sahayanya (juga para pembantunya) pada bulan itu, 
maka Allah Subhaanahu wata'ala akan  mengampuninya dan 
membebaskannya dari api neraka. Perbanyaklah empat amalan pada bulan 
itu. Dua di antaranya meridhakan Tuhanmu dan dua lainnya kamu pasti 
memerlukannya. Adapun dua perkara yang dengannya kamu meridhakan 
Tuhanmu adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain 
Allah Subhaanahu wata'ala dan memperbanyak memohon ampunan-Nya. Dua 
perkara yang kamu pasti memerlukannya adalah kamu memohon surga 
kepada Allah Subhaanahu wata'ala dan kamu berlindung kepada-Nya dari api 
neraka. Barangsiapa memberi minum kepada orang yang berpuasa, maka 
Allah Subhaanahu wata'ala akan memberinya minuman dari telagaku (pada 
Hari Kiamat) yang membuatnya tidak akan haus selama-lamanya hingga ia 
masuk surga.” (H.R. Ibnu Khuzaimah, Baihagi, Ibnu Hibban, dari Kitab 
At-Targhib) 

Faidah 

Para ahli hadits membahas sebagian perawi hadits di atas. Namun, 
karena hadits ini mengenai fadhilah amal, maka hadits dha'if seperti ini masih 
dapat diterima. Selain itu, hadits ini juga banyak dikuatkan oleh hadits-hadits 
lainnya. 

Ada beberapa hal yang dapat kita ketahui dari hadits di atas. Betapa 
besar perhatian Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam terhadap bulan 
Ramadhan, sehingga secara khusus beliau berkhutbah pada akhir bulan 
Sya'ban. Beliau menasihati dan memperingatkan manusia agar jangan 
melalaikan bulan Ramadhan meskipun hanya satu detik. Dalam nasihatnya, 
beliau menjelaskan panjang lebar keutamaan bulan Ramadhan, kemudian 
memberi beberapa petunjuk yang penting untuk diperhatikan. Pertama, 


Keutamaan Ramadhan 689 


hakikat Lailatul Qadar sebagai malam yang sangat penting. Penjelasannya akan 
dipaparkan dalam bab kedua risalah ini. Kedua, Baginda Rasulullah Shallallahu 
“alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhaanahu wata'ala telah 
mewajibkan puasa pada bulan Ramadhan dan Allah Subhaanahu wata'ala 
telah menjadikan Shalat Tarawih sebagai sunnah. Dari sini dapat diketahui 
bahwa Shalat Tarawih telah diperintahkan langsung oleh Allah Subhaanahu 
wata'ala. Adapun riwayat-riwayat yang menerangkan bahwa Baginda 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam menisbatkan sunnah Tarawih pada 
dirinya, maksudnya sebagai penguat perintah Allah Subhaanahu wata'ala tadi, 
sehingga para imam madzhab sepakat bahwa Shalat Tarawih adalah sunnah. 
Tertulis di dalam Kitab Al-Burhan, tidak seorang pun di antara Kaum Muslimin 
yang menolak kesepakatan itu kecuali Kaum Rawafidh (Syi'ah). Maulana Syah 
Abdul Hag Muhaddits Dahlawi Rahmatullah “alaih dalam Kitab Maa Tsabata 
bis Sunnah telah menulis dari beberapa kitab figih, bahwa jika suatu 
masyarakat kota meninggalkan Shalat Tarawih, maka pemerintahnya berhak 
memerangi mereka. 


Orang-orang berpendapat, bahwa dengan hanya mendengarkan bacaan 
Al-Qur'an satu khataman di masjid selama delapan atau sepuluh hari itu telah 
mencukupi, kemudian mereka meninggalkan Shalat Tarawih di malam-malam 
berikutnya. Masalah ini perlu direnungi kembali, sebab sebenarnya ada dua 
sunnah yang berlainan dalam masalah ini: 


1. Mendengar atau membaca seluruh Al-Qur'an di dalam Shalat Tarawih 
adalah sunnah tersendiri. 


2. Shalat Tarawih pada setiap malam bulan Ramadhan adalah sunnah 
tersendiri pula. 1 
Dengan demikian, jelasiah bahwa apabila mereka mendengarkan hapalan 
Al-Ouran hanya beberapa hari saja, kemudian mereka meninggalkannya, 
berarti mereka mengamalkan satu sunnah dan meninggalkan sunnah lain. 


Bagi orang yang akan bepergian atau keadaannya sulit untuk menunaikan 
Shalat Tarawih di suatu tempat, lebih baik ia mendengarkan Al-Our'an satu 
“khataman selama beberapa hari pada awal bulan Ramadhan, sehingga tidak 
mengurangi amalan Al-Our'annya. Jika ada kesempatan melaksanakan Shalat 
Tarawih di mana saja, hendaknya ia melaksanakannya. Dengan cara seperti ini, 
tidak mengurangi amalan Al-Ourannya dan pekerjaannya pun tidak 
terbengkalai. 


Ibadah-lbadah Sunnah di Bulan Ramadhan 

Setelah Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam menjelaskan 
tentang Puasa dan Tarawih, beliau menganjurkan agar kita menunaikan 
ibadah fardhu dan ibadah sunnah lainnya. Pahala mengamalkan satu sunnah 
pada bulan Ramadhan, sama dengan pahala beramal wajib di luar bulan 
Ramadhan. Pahala menunaikan satu amalan wajib pada bulan Ramadhan, 
sama dengan pahala menunaikan tujuh puluh amalan wajib di luar bulan 
Ramadhan. 


690 Kitab Fadhilah Ramadhan 


Berkenaan dengan hal ini, kita hendaknya memikirkan keadaan ibadah 
kita. Dalam bulan keberkahan ini, -hendaknya kita berpikir, sejauh manakah 
perhatian kita dalam menyempurnakan kewajiban dan menambah amalan 
sunnah. Perhatian kita terhadap amalan fardhu saat ini adalah demikian: 
kebanyakan di antara kita meneruskan tidur setelah sahur, sehingga 
menggadha' Shalat Shubuh, setidak-tidaknya tertinggal shalat berjamaah. 
Seolah-olah itu cara kita mensyukuri makan sahur. Ibadah wajib yang sangat 
perlu diperhatikan, malah kita gadha' atau paling tidak kita kurangi. Padahal, 
para ulama berpendapat bahwa shalat tanpa berjamaah adalah suatu 
kekurangan, bahkan Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam bersabda 
bahwa (seolah-olah) tidak sah shalat mereka yang tinggal di sekitar masjid, 
kecuali dikerjakan di masjid. Tertulis di dalam Kitab Mazhahiril Haq bahwa 
barangsiapa shalat tidak berjamaah tanpa udzur, kewajiban shalatnya sudah 
terpenuhi, namun ia tidak mendapatkan pahala shalatnya. Demikian juga 
dengan Shalat Maghrib. Biasanya, ketika itu orang sedang sibuk berbuka 
puasa, sehingga sering kali banyak orang yang tertinggal rakaat pertama atau 
takbir pertama. Mengenai Shalat Isya, karena ingin mendapatkan fadhilah 
mengerjakan Shalat Tarawih, banyak yang mengerjakannya sebelum 
waktunya. 


Demikianlah amalan kita -pada bulan Ramadhan. Karena ingin 
menunaikan satu amalan wajib, kita menyia-nyiakan tiga amalan wajib lain. 
Inilah yang paling sering terjadi. Sedangkan Shalat Zhuhur, karena tidur 
sebelum Zhuhur (gailulah), kita tertinggal shalat berjamaah Zhuhur. Begitu 
juga dengan Shalat Ashar. Karena sibuk mempersiapkan makanan untuk 
berbuka, kita tertinggal shalat berjamaah Ashar. 


Itulah yang semestinya kita pikirkan, sejauh manakah kita menunaikan 
kewajiban-kewajiban pada bulan Ramadhan yang penuh berkah ini. Jika yang 
wajib saja begitu sulit untuk diamalkan, bagaimana yang sunnah dapat 
diamalkan? Shalat Isyrag dan Dhuha pada bulan Ramadhan sering kita 
tinggalkan karena tidur. Apalagi Shalat Awwabin, karena sibuk berbuka dan 
khawatir dengan Shalat Tarawih yang panjang, akhirnya Shalat Awwabin 
ditinggalkan. Waktu Shalat Tahajjud kita juga habis, karena digunakan untuk 
sahur. Apabila demikian, kapankah ada kesempatan untuk melakukan shalat 
sunnah. Semua ini terjadi, karena orang-orang tidak memperhatikan atau 
tidak ingin mengamalkannya. Sebuah syair berbunyi: 


a NG‏ ياج أبتيل براش 
Jika tidak ada kemauan‏ 


Beribu-ribu alasan dapat engkau kemukakan 


Namun demikian, betapa banyak hamba Allah Subhaanahu wata'ala yang 
sempat memanfaatkan kesempatan yang amat bernilai ini. 


Amalan Maulana Khalil Ahmad Rahmatullah “alaih di Bulan Ramadhan 
“Saya melihat sendiri amalan guru saya, Syaikh Khalil Ahmad (semoga 


Keutamaan Ramadhan 1 


Allah Subhaanahu wata'ala menerangi kuburnya) di beberapa bulan 
Ramadhan. Dalam keadaan lemah dan lanjut usia, ia biasa membaca dan 
memperdengarkan satu seperempat juz Al-Qur'an dalam shalat nafil setelah 
Maghrib. Kemudian setelah itu, selama setengah jam ia makan dan 
menunaikan beberapa keperluan. Biasanya ia sesudah itu Shalat Isya dan 
Tarawih kurang lebih selama dua atau dua seperempat jam ketika tinggal di 
India dan selama tiga jam ketika tinggal di Madinah. Lalu, ia tidur selama dua 
atau tiga jam sesuai dengan musimnya. Kemudian ia membaca Al-Our'an 
dalam Tahajjud. Setengah jam sebelum Shatat Shubuh, ia akan makan sahur, 
selanjutnya sibuk membaca hapalan Al-Qur'an atau wirid hingga Shubuh. 


Ba'da Shalat Shubuh, ia melanjutkan amalan dengan muragabah 
(konsentrasi dzikir) sampai /syrag. Setelah itu, ia beristirahat lebih kurang satu 
jam, lalu sibuk menulis Kitab Badzlul Majhud (kitab syarah hadits Abu Dawud 
dalam bahasa Arab). Sesudah itu, ia membaca surat-surat yang dikirim 
kepadanya dan mendiktekan balasannya hingga pukul 12.00, dan ketika 
musim panas hingga pukul 13.00. Kemudian ia beristirahat kembali hingga tiba 
Shalat Zhuhur dan membaca Al-Our'an dari Zhuhur sampai Ashar. Dari Ashar 
sampai Maghrib, ia sibuk bertasbih dan setelah itu berbincang-bincang dengan 
tamu-tamunya. Ketika penulisan Kitab Badzlul Majhud selesai, ia 
menggunakan waktu setelah Isyrag untuk membaca Al-Our'an dan menelaah 
kembali Kitab Badzlul Majhud dan Wafaul Wafa. Demikianlah kegiatan tetap 
hariannya pada bulan Ramadhan tanpa ada perubahan. Shalat-shalat sunnah 
tersebut adalah amal harian yang biasa ia kerjakan sepanjang tahun. Namun, 
pada bulan Ramadhan rakaatnya lebih diperpanjang. 


Para masyaikh lain juga mempunyai amalan-amalan khusus pada bulan 
Ramadhan, yang sulit kita ikuti. 


Amalan Syaikh Mahmudul Hasan Rahmatullah “alaih di Bulan Ramadhan 

Syaikh Mahmudul Hasan Rahmatullah “alaih yang digelari Syaikh Negeri 
India, biasa mengerjakan shalat nafil setelah Shalat Tarawih dan 
mendengarkan bacaan Al-Qur'an beberapa orang hafizh secara bergantian 
hingga waktu fajar. Syaikh Abdurrahim Raipuri Rahmatullah “alaih sibuk 
membaca Al-Our'an siang dan malam selama bulan Ramadhan, sehingga ia 
tidak sempat melakukan surat-menyurat atau menerima tamu. Para khadim 
dekatnya saja yang diizinkan sebentar menemuinya setelah Shalat Tarawih, 
ketika minum satu dua cangkir teh susu. 


Maksud saya menceritakan amalan para masyaikh dalam menghabiskan 
bulan Ramadhan ini, bukan sekedar untuk bahan bacaan atau menyebarkan 
cerita-cerita menarik, tetapi bertujuan untuk mendorong kita agar mengikuti 
mereka sesuai kemampuan kita. Orang yang tidak terpaksa dengan pekerjaan 
dunia di bulan Ramadhan, alangkah baiknya, jika ia berusaha untuk 
bersungguh-sungguh dalam sebulan ini, setelah ia menyia-nyiakan masa 
sebelas bulan. Bagi orang yang biasa bekerja di kantor, dari pukul 10.00 hingga 
pukul 16.00, apa sulitnya jika pada bulan Ramadhan (dari Shubuh sampai jam 
kerja), waktunya digunakan untuk membaca Al-Our'an. Sebagaimana ketika ia 


692 Kitab Fadhilah Ramadhan d 


sibuk dengan urusan kantor, ternyata bisa juga ia meluangkan waktu untuk 
urusan dunia lainnya. Bagi yang sibuk di pertanian dan dia bukan seorang 
buruh, jelas tidak ada penghalang untuk membaca Al-Our'an ketika bekerja di 
sawah. Ia bebas menggunakan waktu kerjanya. Sambil duduk-duduk ia dapat 
membaca Al-Qur'an. Demikian pula dengan pedagang, pada bulan Ramadhan 
setidaknya ia dapat mempersingkat jam kerjanya atau paling tidak, menunggu 
dagangannya sambil membaca Al-Our'an, karena antara Ramadhan dan 
Al-Ouran tidak bisa dipisahkan. 


Kitab-Kitab Suci Diturunkan di dalam Bulan Ramadhan 

Seluruh kitab suci diturunkan pada bulan Ramadhan. Begitu pula 
keseluruhan Al-Our'an telah diturunkan dari Lauhul Mahfuzh ke langit dunia 
pada bulan Ramadhan. Selanjutnya, Al-Gur'an diturunkan secara berangsur- 
angsur menurut kepentingannya selama 23 tahun. Demikian juga, Nabi 
Ibrahim Alaihis salam telah menerima shuhufnya tanggal 1 atau 3 Ramadhan. 
Nabi Dawud Alaihis salam menerima Zabur tanggal 18 atau 12 Ramadhan. 
Nabi Musa Alaihis salam menerima Taurat tanggal 6 Ramadhan. Nabi Isa 
Alaihis salam menerima Injil tanggal 12 atau 13 Ramadhan. Dari situ dapat 
diketahui adanya hubungan yang erat antara kitab-kitab suci dan bulan 
Ramadhan. Oleh karena itu, hendaknya kita membaca Al-Our'an sebanyak 
mungkin pada bulan ini. Demikianlah kebiasaan para waliyullah. Malaikat Jibril 
Alaihis salam pun membacakan seluruh Al-Qur'an kepada Baginda Nabi 
Muhammad Shallallahu “alaihi wasallam pada bulan Ramadhan, setiap tahun. 
Riwayat lain menyatakan bahwa Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam 
yang membaca dan Malaikat Jibril Alaihis salam yang mendengarkan. 


Dengan menggabungkan dua riwayat tersebut, para ulama menyatakan 
bahwa mustahab (sangat dianjurkan) kita membaca Al-Qur'an dengan cara 
seperti itu (satu orang membaca, yang lain mendengarkan secara bergantian). 
Ringkasnya, hendaknya sedapat. mungkin kita bersungguh-sungguh dalam 
membaca Al-Our'an. Waktu yang tidak digunakan untuk membaca Al-Ouran, 
sebaiknya jangan pula disia-siakan. 

Di akhir hadits 'di atas, Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam 
menganjurkan empat hal agar kita mengamalkannya sebanyak mungkin pada 
bulan Ramadhan, yaitu membaca Kalimah Thayyibah, beristighfar, memohon 
dimasukkan ke dalam surga, dan berlindung dari Jahannam. Oleh karena itu, 
seluruh waktu luang yang kita miliki, hendaknya kita gunakan untuk empat 
amalan tersebut, dan mesti kita anggap hal Itu sebagai suatu keberuntungan. 


- Inilah cara menghargai sabda Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam. Apa 


sulitnya kita membidsakan lidah dengan bershalawat atau mengucapkan 
Kalimah Thayyibah dalam kesibukan dunia, sehingga lisan kita kelak akan 
terbiasa dengan kalimah-kalimah dzikir tersebut. 


pe تافل‎ gi ين‎ | Kn AP AA 


Meskipun aku terombang-ambing dalam gelombang zaman 


Keutamaan Ramadhan 3 
Namun diriku tak pernun lalai dari mengingat-Mu, wahai Tuhan 


Beberapa Keistimewaan Bulan Ramadhan 

Setelah menjelaskan ibadah sunnah di bulan Ramadhan, Baginda 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda tentang keutamaan dan 
adab-adab bulan Ramadhan. Pertama, bulan Ramadhan adalah bulan 
kesabaran. Maksudnya, jika kita mengalami kesusahan dalam bulan tersebut, 
hadapilah dengan penuh kesabaran, bukan dengan berkeluh-kesah, 
sebagaimana kebiasaan sebagian orang ketika bulan Ramadhan jatuh pada 
musim panas. Demikian juga jika tertinggal sahur, kita sudah mengeluh 
semenjak selepas Shubuh. Jika. kalian merasa letih saat Tarawih, tahanlah 
dengan senang hati. Jangan menganggapnya sebagai suatu musibah, karena 
hal itu akan menghilangkan pahalanya. Jika untuk mendapatkan keduniaan 
saja kita sanggup meninggalkan makan, minum, dan istirahat, mengapa kita 
tidak mampu menahan sedikit kesulitan untuk mencari ridha Allah 
Subhaanahu wata'ala? 


Selanjutnya, Baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda 
bahwa inilah bulan kasih sayang. Wujudnya, yaitu dengan membantu fakir 
miskin. Jika ada sepuluh jenis makanan yang kita sediakan untuk berbuka, 
sekurang-kurangnya tiga atau empat dari jenis makanan itu disisihkan untuk 
fakir miskin. Jika kita tidak dapat memberikan yang lebih baik dari yang kita 
makan, paling tidak kita berikan yang sama dengan yang kita makan. Berapa 
pun kemampuan kita, sisihkanlah sebagian makanan berbuka dan bersahur 
kita untuk fakir miskin. 


Dalam setiap urusan, para shahabat Radhiyallahu ‘anhum merupakan 
contoh nyata bagi kita. Keteladanan amal shalih mereka telah terbuka untuk 
kita ikuti. Terdapat ratusan, bahkan ribuan peristiwa yang menyangkut diri 
mereka yang dapat membuat kita kagum. Lihatlah salah satu contohnya, 
seperti yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Jahm Radhiyallahu “anhu ketika 
berlangsung Perang Yarmuk’. la berkata, “Aku pergi mencari saudara 
sepupuku dengan membawa kantung kulit berisi air untuk minum dan untuk 
membasuh muka dan tangannya jika ia masih hidup. Aku menjumpainya 
sedang terkapar. Aku bertanya apakah ia memerlukan air? la memberi isyarat 
mengiyakan. Kebetulan ketika itu terdengar rintihan seseorang di dekatnya. Ia 
menunjuk ke arah tersebut dan menyuruhku agar memberikan minum 
kepadanya. Aku pun mendatangi orang itu. Ketika aku hendak memberinya 
air, terdengar lagi suara rintihan di dekatnya. Orang itu pun mengisyaratkan 
tangannya kepada orang ketiga, agar aku memberikan minum kepadanya 
terlebih dahulu. Aku mendatangi orang ketiga, tetapi begitu aku sampai, 
nyawanya telah tiada. Aku kembali kepada orang kedua, ternyata ia pun telah 
meninggal dunia. Ketika aku kembali kepada sepupuku, ternyata ia juga telah 
meninggal dunia.” Demikianlah sifat itsar (mendahulukan orang lain) para 


0 Perang antara Kaum Muslimin dengan orang-orang Romawi pada zaman Khalifah Abu Bakar Ash- 
Shiddig Radhiyallahu ‘anhu. 


694 Kitab Fadhilah Ramadhan 0 


pendahulu kita. Ketika hampir mati kehausan, mereka merelakan air minum 
Untuk orang lain. Semoga Allah Subhaanahu wata'ala meridhai mereka dan 
memberi kita kemampuan agar dapat mengikuti langkah kehidupan mereka. 


Dalam Kitab Ruhu! Bayan, Imam Suyuthi Rahmatullah “alaih dalam Kitab 
Jami'ush Shaghir dan As-Sakhawy dalam Kitab Al-Magashid-nya, menyebutkan 
bahwa terdapat riwayat dari Sayyidina Ibnu Umar Radhiyallahu “anhuma 
bahwa Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Di antara 
umatku, senantiasa ada lima ratus orang pilihan dan empat puluh orang wali 
abdal. Jika salah seorang di antara mereka meninggal dunia, maka langsung 
akan ada penggantinya.” Para shahabat Radhiyallahu “anhum bertanya, 
“Apakah amalan istimewa mereka?” Beliau bersabda, “Mereka memaafkan 
orang yang menzaliminya, berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk 
kepadanya, dan berbagi rezeki dengan sesama.” Hadits lain menyebutkan, 
“Barangsiapa memberi makan kepada orang yang lapar, memberi pakaian 
kepada orang yang telanjang, dan memberi tempat bermalam kepada musafir, 
Allah Subhaanahu wata'ala pasti akan melindunginya dari huru hara Kiamat.” 


Syaikh Yahya Barmaki Rahmatullah “alaih biasa memberikan seribu 
dirham kepada Syaikh Sufyan Tsauri Rahmatullah “alaih setiap bulan. Dalam 
sujudnya, Syaikh Sufyan Tsauri Rahmatullah “alaih berdoa untuk Yahya 
Barmaki Rahmatullah “alaih, “Ya Allah, Yahya telah mencukupi keperluan 
duniaku, maka melalui rahmat-Mu, cukupilah kebutuhan akhiratnya.” Setelah 
Yahya Rahmatullah “alaih meninggal dunia, orang-orang melihatnya dalam 
mimpi. Mereka bertanya kepadanya, “Bagaimana keadaanmu?” Yahya 
Rahmatullah “alaih menjawab, “Melalui doa Sufyan, Allah Subhaanahu 
wata'ala telah mengampuni dosa-dosaku.” 


Selanjutnya, Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda 
tentang keutamaan memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. 
Dalam suatu riwayat yang lain, Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam 
bersabda bahwa barangsiapa yang memberi makan kepada orang yang 
berbuka puasa di bulan Ramadhan dari usahanya yang halal, maka setiap 
malam, para malaikat akan mendoakan rahmat untuknya, dan pada malam 
Lailatul Qadar, Malaikat Jibril Alaihis salam akan berjabat tangan dengannya. 
Barangsiapa berjabat tangan dengan Malaikat Jibril Alaihis salam (tanda- 
tandanya adalah) hatinya menjadi lembut dan air matanya akan mudah 
mengalir. Syaikh Hammad bin Salamah Rahmatullah “alaih, seorang muhaddits 
yang masyhur, biasa memberi makan kepada lima puluh orang untuk berbuka 
setiap hari.” (dari Kitab Ruhul Bayan) 


Bulan Ramadhan Dibagi Tiga bagian 

Setelah Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam bersabda tentang 
keutamaan memberi makan kepada orang yang berbuka, beliau bersabda 
bahwa bagian pertama bulan Ramadhan adalah masa diturunkannya rahmat. 
maksudnya, rahmat Allah Subhaanahu wata'ala dicurahkan kepada seluruh 
hamba-Nya yang muslim. Selepas itu, Allah Subhaanahu wata'ala akan 
menambah rahmat tersebut kepada orang-orang yang mensyukurinya. Allah 


Keutamaan Kansaran 695 


Subhaanahu wata'ala berfirman: 


4 sÍ 

NN SA‏ ...د 

“Apabila kamu mensyukuri nikmat-Ku, pasti akan Aku tambah nikmat-Ku 
kepadamu.” (Q.S. Ibrahim: 7) 

Bagian pertengahan bulan Ramadhan adalah masa diturunkannya 
ampunan sebagai balasan dan penghormatan terhadap puasa yang telah 
dilakukan. Bagian ketiga adalah pembebasan dari api neraka. Banyak hadits 
lain yang menyebutkan tentang pembebasan dari api neraka pada akhir bulan 
Ramadhan. 


Bulan Ramadhan terbagi menjadi tiga bagian, sebagaimana diterangkan 
dalam hadits di atas. Menurut pemahaman saya yang lemah ini, bulan 
Ramadhan dibagi menjadi tiga, yaitu rahmat, maghfirah, dan kebebasan dari 
api neraka, karena manusia terbagi menjadi tiga golongan. Pertama, orang- 
orang yang tidak mempunyai beban dosa, sehingga Ramadhan semenjak awal 
merupakan curahan hujan rahmat dan nikmat bagi mereka. Kedua, orang- 
orang yang beban dosanya ringan, mereka menerima ampunan dari Allah 
Subhaanahu wata'ala setelah berpuasa beberapa hari. Sebagai berkah dan 
balasan terhadap puasa mereka, dosa-dosa mereka diampuni. Ketiga, orang- 
orang yang banyak berbuat dosa. Bagi mereka, kebebasan dari api neraka 
setelah berpuasa lebih lama pada bulan Ramadhan. Bagi golongan yang 
semenjak awal Ramadhan telah memperoleh rahmat Allah Subhaanahu 
wata'ala, dan golongan yang dosa-dosanya telah diampuni, maka tidak perlu 
ditanyakan lagi berapa banyak rahmat bercucuran kepada mereka (di akhi 
Ramadhan). Wallahu “alam. : 


Bersikap Lemah Lembut kepada Bawahan 

Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam memberikan semangat agar 
para majikan hendaknya meringankan para pekerja mereka selama bulan 
Ramadhan, karena bagaimanapun juga mereka sedang berpuasa. Banyaknya 
beban pekerjaan yang diberikan kepada mereka akan menyulitkan puasa 
mereka. Apabila pekerjaan terlalu banyak, mengapa tidak menambah jumlai. 
pekerja? Hal tersebut hanya berlaku bila para pekerja berpuasa. Sedangkan 
jika para pekerja tidak berpuasa, maka tidak ada perbedaan baginya antara 
bulan Ramadhan dan bulan lain. Merupakan suatu kezaliman dan sangat tidak 
punya malu, jika majikan sendiri tidak berpuasa, lalu tanpa rasa malu ia 
membebani tugas yang berat kepada para pekerjanya yang sedang berpuasa. 
Bahkan jika pekerjaan menjadi terbengkalai karena puasa dan shalat, maka 
para majikan itu memarahi mereka. 


- 
وس يركو z‏ 


عع ا Ten‏ اه 

sosis ENG EGA an 

“Dan orang-orang yang berbuat zalim akan mengetahui ke manakah tempat 
mereka akan kembali (yaitu Neraka Jahannam).” (Q.S. Asy Syu'araa': 227) 


Kemudian. Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam 


696 Kitab Fadhilah Ramadhan 


memerintahkan agar kita memperbanyak empat amalan pada bulan 
Ramadhan. 


Pertama, memperbanyak bacaan Kalimah Thayyibah, sebagaimana 
disebutkan di beberapa hadits bahwa kalimah tersebut merupakan dzikir yang 
paling utama. Dalam Kitab Misykat, Sayyidina Abu Said Al Khudri Radhiyallahu 
anhu meriwayatkan, suatu ketika, Nabi Musa Alaihis salam memohon kepada 
Allah Subhaanahu wata'ala, “Ya Allah, berilah aku suatu kalimah yang 
dengannya aku dapat mengingat-Mu dan berdoa kepada-Mu.” Lalu, Allah 
Subhaanahu wata'ala memerintahkannya agar mengucapkan Kalimah Laa 
ilaaha Illallah. Nabi Musa Alaihis salam berkata, “Ya Allah, kalimah ini telah 
dibaca oleh semua hamba-Mu. Aku menginginkan kalimah yang khusus.” Allah 
Subhaanahu wata'ala berfirman, “Hai Musa, apabila tujuh lapis langit serta 
penduduknya (malaikat), dan tujuh lapis bumi beserta isinya diletakkan di atas 
satu sisi timbangan dan Kalimah Thayyibah diletakkan di atas sisi timbangan 
yang lain, maka kalimah ini akan lebih berat.” 


Hadits lain menyebutkan, “Barangsiapa mengucapkan kalimah ini dengan 
ikhlas, maka pintu-pintu langit akan langsung terbuka untuknya, dan tidak ada 
yang dapat menghalanginya sampai Arsy Allah Subhaanahu wata'ala.” 
Syaratnya, orang yang mengucapkan kalimah itu menjauhi dosa-dosa besar. 
Sudah menjadi sunnatullah bahwa Allah Subhaanahu wata'ala akan 
memudahkan sesuatu yang menjadi keperluan umum manusia. Kita dapat 
melihat bahwa ketentuan ini berlaku di seluruh dunia. Apabila kita 
memperhatikan keperluan pokok di dunia ini, misalnya air yang diperlukan 
setiap insan, maka Allah Subhaanahu wata'ala dengan rahmat-Nya 
memudahkan manusia memperoleh air. Sedangkan benda kimiawi yang 
kurang diperlukan secara umum, Allah Subhaanahu wata'ala menciptakannya 
dalam jumlah yang sedikit sehingga sulit diperoleh. Demikian juga, Kalimah 
Thayyibah merupakan dzikir yang paling utama. Dalam berbagai riwayat 
hadits, dapat diketahui tentang keutamaan dzikir tersebut melebihi dzikir yang 
lain. Allah Subhaanahu wata'ala telah memudahkan seluruh manusia untuk 
memperolehnya. Siapa pun yang terhalang mendapatkan keutamaannya, 
berarti ia telah celaka. Begitu banyak hadits yang meyebutkan keutamaannya, 
namun untuk meringkas risalah ini saya tidak menyebutkan semuanya. 


Kedua, dalam hadits di atas yang perlu diperbanyak pada bulan 
Ramadhan adalah istighfar. Banyak hadits yang meriwayatkan tentang 
keutamaan istighfar. Sebuah hadits menyebutkan, “Barangsiapa beristighfar 
sebanyak-banyaknya, maka Allah Subhaanahu wata'ala akan membukakan 
jalan keluar untuknya dari semua kesulitannya dan akan membebaskannya 
dari segala duka cita. la akan memperoleh rezeki dari arah yang tidak 
disangka-sangka.” Dalam riwayat lain, Baginda Nabi Shallallahu “alaihi 
wasallam bersabda, “Setiap manusia berbuat dosa?, dan sebaik-baik manusia 
yang berdosa ialah yang selalu bertaubat.” Dalam sebuah hadits disebutkan, 


? Kecuali para nabi dan rasul Alaihimus salam, mereka adalah maksum. 


Keutamaan Ramadhan 7 


“Jika seseorang berbuat dosa, sebuah titik hitam akan melekat di hatinya. Jika 
ia bertaubat, titik hitam itu akan hilang. Jika tidak bertaubat, titik hitam itu 
akan melekat di sana.” 

Setelah itu, Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam menasihati kita 
agar memohon dimasukkan ke surga dan diselamatkan dari Neraka Jahannam. 
Semoga Allah Subhaanahu wata'ala selalu mencurahkan rahmat-Nya kepada 
saya dan Anda. 


Lima Hadiah untuk Umat Baginda Muhammad Shallallahu “alaihi 


wasallam 

Hadits Ke-2 

Ge GA See : ال علي عَليْهِ وَسَلّمَ‎ Ga ل َه قل لوول‎ PAPUA 
ANG عند اومن‎ LN IA bai Le مه‎ AN AKA وا رَمَضَانَ كز‎ Jai 
dasi Ia SAE يوم‎ BO الْحِيْكَانُ ئى يُفْطِرْوَا ويه‎ JANJI SKA 
9 s 2 


212 


E وَيَصِيْدُوًا‎ SE عَنْهُمُ‎ NAN عِبَادِيّ الصَالِحُوْنَ أن‎ 
Kg Aa aj) Ta 0 RAWA TETE AE 
GA Bea pelan PE An 


KE Aan AP AJAG 5 Jő SAI‏ - (رواة احمس واليزار A‏ ورواهابو الشيخ 


Solas‏ الثواب الاان عنرهوتستغفرلهم JANIN‏ فى الترغيب) 
Dari Sayyidina Abu Hurairah Radhiyallahu “anhu, Baginda Nabi Shallallahu‏ 
'alaihi wasallam bersabda, “Umatku dikaruniai lima keistimewaan pada bulan‏ 
Ramadhan yang belum pernah diberikan kepada umat-umat sebelum mereka,‏ 
bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah Subhaanahu wata'ala lebih‏ )1( 
disukai daripada wangi minyak kasturi, (2) ikan-ikan akan memohonkan‏ 
ampunan untuk mereka, sampai mereka berbuka, (3) Allah Subhaanahu‏ 
wata'ala menghiasi surga-Nya setiap hari dan berfirman kepadanya, Saatnya‏ 
hampir tiba bagi hamba-hamba-Ku yang shalih, mereka akan melepaskan diri‏ 
dari segala kesusahan dunia, dan mereka akan datang kepadamu, (4) setan-‏ 
setan yang sangat jahat akan dibelenggu sehingga tidak dapat menggoda‏ 
umatku sebagaimana mereka biasa menggoda saat bulan-bulan lain, dan‏ 
pada malam terakhir bulan tersebut, mereka akan diampuni. Ada seorang‏ )5( 
shahabat yang bertanya, “Ya Rasulullah, apakah malam pengampunan itu‏ 
malam Lailatul Qadar?” Beliau bersabda, “Bukan, tetapi seorang pekerja akan‏ 
diberikan upahnya jika telah selesai melakukan pekerjaannya.” (H.R. Ahmad,‏ 
Al Bazaar, Baihagi, dari Kitab At-Targhib) 1‏ 
Faidah‏ 
Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam menyebutkan dalam‏ 
hadits di atas tentang lima karunia Allah Subhaanahu wata'ala terhadap umat‏ 
ini yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu yang berpuasa.‏ 


: 698 Kitab Fadhilah Ramadhan 


Seandainya kita bisa menghargai nikmat tersebut, tentu kita akan berusaha 
untuk mendapatkan nikmat yang istimewa ini. 


Maksud Bau Mulut 


‘Bau mulut (karena lapar) orang yang berpuasa, lebih disukai Allah 
Subhaanahu wata'ala daripada wangi minyak kasturi” 


Para pensyarah hadits mengutarakan delapan pendapat mengenai 
maksud lafadz tersebut, sebagaimana telah saya utarakan dalam Syarah 
Al-Muwaththa'. Namun, menurut saya, ada tiga penafsiran yang diunggulkan. 
Penafsiran pertama, bahwa di akhirat, Allah Subhaanahu wata'ala akan 
mengganti bau mulut orang yang berpuasa tersebut dengan keharuman yang 
lebih harum dan lebih segar daripada wangi minyak kasturi. Maksud 
penafsiran ini sudah jelas, dan tidak jauh dari makna hadits di atas. Penafsiran 
demikian juga terdapat dalam Kitab Durrul Mantsur. Oleh karena itu, riwayat 
yang ada dalam Kitab Durrul Mantsur itu, sebagai pendukung penafsiran ini. 
Penafsiran kedua, pada Hari Kiamat, saat manusia dibangkitkan dari kubur, 
Ciri-ciri orang yang berpuasa adalah bau harum yang akan keluar dari mulut 
mereka, yang keharumannya melebihi harum minyak kasturi. Penafsiran 
ketiga, menurut pendapat saya yang serba kurang ini, penafsiran yang lebih 
baik dari kedua penafsiran di atas adalah bahwa ketika di dunia ini, bau mulut 
orang yang berpuasa lebih disukai oleh Allah Subhaanahu wata'ala daripada 
harum minyak kasturi. Hal ini menunjukkan hubungan kasih sayang antara 
Allah Subhaanahu wata'ala dan hamba-Nya yang sedang berpuasa. Kita 
mengetahui, meskipun bau mulut orang yang sangat dicintai itu tidak enak, 
tetapi bagi yang mencintainya, bau tersebut lebih harum daripada ribuan 
minyak wangi. 1 


Lega Seel‏ فتن را gelali i‏ عطار عدن را 


Wahai Hafizh Miskin”, yang akan kamu perbuat dengan misik yang engkau 
cari di Kampung Khatan‘ itu apa? 

Padahal keharuman misik dari surga kalau dibanding dengan semerbak 
kehidupan Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam tidak berarti apa-apa 


Dalam hal ini, yang mencintai tidak lain adalah Allah Subhaanahu 
wata'ala sendiri. Ini menunjukkan betapa dekat hubungan orang yang 
berpuasa dengan Allah Subhaanahu wata'ala, karena puasa merupakan salah 
satu bentuk ibadah yang paling disukai oleh Allah Subhaanahu wata'ala. Oleh 
sebab itu, sebuah hadits menyatakan bahwa pahala setiap amalan akan 
diberikan oleh para malaikat, tetapi mengenai pahala puasa, Allah 
Subhaanahu wata'ala berfirman, “Aku sendiri yang akan memberikannya, 
karena puasa hanya untuk-Ku.” Sebagian ulama meriwayatkan lafadz Ajzii bihi 
dengan Ujzaa bihi yang maksudnya adalah: Aku sendiri yang akan menjadi 


3 Nama Sang Penyair. 
4 Khatan adalah nama seLuah kampung di Negeri Cina yang terkenal sebagai penghasil minyak misik 
yang berasal dari kijang. 


Keutamaan Ramadhan 9 


ganjaran baginya. Pahala apalagi yang lebih besar daripada mendapatkan Dzat 
yang kita cintai? 

Hadits lain menyebutkan, “Pintu segala macam ibadah adalah puasa.” 
Dengan puasa hati menjadi bersinar, sehingga dapat menghidupkan semangat 
beribadah. Ini akan didapat jika puasa dilakukan dengan sungguh-sungguh dan 
memenuhi syarat serta adabnya, bukan hanya menahan lapar dan haus 
(sebagaimana akan dijelaskan dalam hadits ke-9). 


Bersiwak ketika Puasa 

Di sini, saya ingin mengingatkan sebuah masalah penting bahwa 
berdasarkan hadits-hadits tentang keutamaan bau mulut orang yang sedang 
berpuasa, beberapa Imam Madzhab telah melarang bersiwak bagi orang yang 
sedang berpuasa setelah tengah hari. Sedangkan menurut Madzhab Hanafi, 
bersiwak adalah mustahab (dianjurkan) kapan saja, dengan alasan bahwa 
dengan bersiwak yang hilang adalah bau gigi (bukan bau mulut). Sedangkan 
` bau mulut yang dimaksud di sini adalah bau yang disebabkan oleh perut 
kosong, bukan bau gigi. Dalil-dalil mengenai hal ini terdapat dalam kitab-kitab 
figih dan hadits. f 


Ikan-ikan Beristighfar | 
“ikan-ikan akan beristighfar untuk orang-orang yang sedang berpuasa’ 


Maksudnya, banyak makhluk yang akan mendoakannya. Hal ini banyak 
dikemukakan dalam berbagai riwayat. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa 
para malaikat akan memohonkan ampunan baginya. Paman saya (Syaikh 
Muhammad Ilyas Rahmatullah “alaih) berkata, “Memang benar bahwa ikan- 
ikan akan mendoakannya, karena Allah Subhaanahu wata'ala telah berfirman: 


£ e KE 
Oo IL Regae AIA AE AT NG 
“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal shalih, niscaya Allah 
Yang Maha Rahman akan menjadikannya orang yang dicintai (di dunia).” 
(O.S. Maryam: 96) 

Sebuah hadits menyebutkan, “Jika Allah Subhaanahu wata'ala mencintai 
seorang hamba-Nya, maka Dia akan berfirman kepada Malaikat Jibril Alaihis 
salam, ‘Aku mencintai orang itu, hendaknya kamu juga mencintainya.” Lalu, 
Malaikat Jibril Alaihis salam mencintai orang itu dan mengumumkan kepada 
penduduk langit, “Allah Subhaanahu wata'ala mencintai orang itu, hendaknya 
kalian juga mencintainya.” Maka semua penduduk langit akan mencintainya. 
Kemudian kecintaan kepada orang itu akan menyebar ke seluruh bumi. 
Padahal, biasanya cinta itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang ada di 
dekatnya, tetapi cinta ini akan menyebar kemana-mana. Makhluk yang akan 
mencintainya bukan hanya yang tinggal di dekatnya saja, bahkan binatang- 
binatang yang ada di sungai pun akan mencintainya dan mendoakannya. 
Perasaan cinta kepadanya sudah melebihi batas daratan menembus ke dalam 
lautan, maka binatang-binatang yang ada di hutan pun, sudah semestinya 
akan mendoakannya. 


700 Kitab Fadhilah Ramadhan 


Surga Dihiasi 
“Surga dihiasi untuk menyambut bulan Ramadhan' 

Hal ini telah banyak dikemukakan di dalam berbagai riwayat. Sebuah 
riwayat menyebutkan bahwa sejak permulaan tahun, surga telah dihias untuk 
menyambut bulan Ramadhan. Biasanya, semakin penting tamu yang akan 
datang, maka semakin awal pula persiapannya. Misalnya dalam acara walimah 
pernikahan, persiapan telah dimulai beberapa bulan sebelumnya. 


Setan Dibelenggu 
‘Setan-setan yang sangat jahat akan dibelenggu sehingga kemaksiatan akan 
berkurang' 

Adanya semangat ibadah dan gairah pada diri orang-orang beriman untuk 
memperoleh rahmat pada bulan Ramadhan yang penuh berkah ini, sudah 
tentu membuat setan berusaha sekuat tenaga menyesatkan mereka dari jalan 
yang benar, sehingga kemaksiatan semakin meningkat pesat. Namun, yang 
terlihat secara umum, kemaksiatan berkurang. Berapa banyak para pemabuk 
yang karena keistimewaan bulan Ramadhan tidak meminum khamr? Berapa 
banyak kemaksiatan yang biasa dilakukan secara terang-terangan, telah 
berkurang karena Ramadhan? Walau demikian, pasti masih ada perbuatan 
dosa. Namun, terjadinya perbuatan dosa tersebut, tidak bertentangan dengan 
isi hadits di atas. Karena isi hadits menyatakan bahwa yang dibelenggu adalah 
setan-setan yang sangat jahat, maka tidak perlu heran jika masih ada orang 
yang berbuat dosa di bulan Ramadhan. Hal itu merupakan pengaruh setan 
yang lebih kecil kadar kejahatannya. 

Riwayat yang lain menyatakan bahwa pembelengguan setan ini secara .- 
menyeluruh, tanpa pembatasan pada setan-setan yang jahat. Sedangkan di 
dalam riwayat di atas, ada pembatasan hanya bagi setan yang sangat jahat 
saja. Riwayat yang 'tanpa pembatasan' ini tidak bertentangan dengan riwayat 
yang 'ada pembatasan', (karena riwayat yang “ada pembatasan', dianggap 
sebagai penjelasan bagi riwayat yang 'tanpa pembatasan'), maka ini bukan 
suatu pertentangan dalam dua riwayat tersebut. 

. Akan tetapi, jika yang dimaksud seluruh setan dibelenggu, maka 
kemaksiatan yang terjadi pada bulan Ramadhan bukanlah sesuatu yang aneh. 
Karena meskipun kemaksiatan itu secara umum terjadi karena godaan setan, 
tetapi pengaruh bercampurnya racun setan dengan hawa nafsu manusia 
selama setahun di luar Ramadhan, menyebabkan bersatunya racun setan 
dengan hawa nafsu menusia, sehingga tidak adanya setan dalam waktu yang 
singkat itu, tidak terasa perbedaannya. Demikianlah: maksiat itu selalu 
dilakukan, sehingga menjadi tabiat pada dirinya. Orang yang terbiasa hidup 
dengan hawa nafsunya di luar bulan Ramadhan, pengaruh hawa nafsunya 
akan terus berlanjut di bulan Ramadhan. 

Sebuah hadits menguatkan hal ini, yaitu sabda Baginda Nabi Shallallahu 
“alaihi wasallam, “Apabila seseorang berbuat suatu dosa, sebuah titik hitam 
akan melekat di dalam hatinya. Jika ia bertaubat dengan sungguh-sungguh, 


Keutamaan Ramadhan 701 


titik hitam tadi akan ter. :pus. Jika tidak bertaubat, titik hitam tadi akan tetap 
melekat. Apabila ia berbuat dosa lagi, maka titik hitam lain akan muncul dan 
seterusnya, sehingga hatinya menjadi hitam semua, dan tidak ada satu 
kebaikan pun yang dapat menembus hatinya.” Mengenai hal ini Allah 
Subhaanahu wata'ala berfirman, 


de 
A UAS و‎ ENG سه ر‎ PA 
DOH gg کا بل ران َل‎ 
“Sekali-kali tidak demikian, tetapi hati mereka telah berkarat sebab perbuatan 
mereka.” (Q.S. Al-Muththafifin: 14) 


Dalam keadaan seperti ini, dengan sendirinya hati itu akan cenderung pada 
perbuatan maksiat. 


(Kebiasaan buruk sangat mempengaruhi seseorang), maka ada sebagian 
orang yang tidak peduli terhadap dosa tertentu yang ia lakukan, tetapi jika ia 
disuruh melakukan suatu dosa yang lain, hatinya menolak. Misalnya, jika 
orang-orang yang biasa minum khamr disuruh memakan daging babi (yang dia 
tidak biasa) mereka menolak, padahal keduanya adalah perbuatan dosa. 
Apabila perbuatan dosa dilakukan terus-menerus di luar bulan Ramadhan, 
maka hati akan menyatu dengan dosa-dosa itu, sehingga di dalam bulan 
Ramadhan pun dosa-dosa tersebut tetap dilakukan, meskipun tanpa digoda 
oleh setan. 


Jika yang dimaksud adalah seluruh setan dirantai pada bulan Ramadhan, 
maka timbulnya perbuatan dosa di bulan Ramadhan dapat dipahami. 
Sedangkan jika yang dimaksud hanya setan-setan yang sangat jahat yang 
dirantai, timbulnya perbuatan dosa di bulan Ramadhan pun dapat dipahami. 

Hamba yang lemah ini berpendapat bahwa penjelasan seperti itulah yang 
lebih tepat. Semua orang dapat merasakan dan membuktikan bahwa untuk 
berbuat baik atau menghindari perbuatan maksiat pada bulan Ramadhan, 
tidaklah sesulit di luar bulan Ramadhan. Dengan sedikit kesungguhan dan 
ketawajjuhan (konsentrasi) sudah cukup. Maulana Syah Muhammad Ishag 
Rahmatullah “alaih berpendapat bahwa kedua hadits tersebut ditujukan bagi 
orang yang berbeda. Bagi orang-orang fasik, yang dirantai hanya setan-setan 
yang sangat jahat. Sedangkan bagi orang-orang shalih, yang dirantai adalah 
seluruh setan. 


Ampunan bagi Orang yang Berpuasa 
“Pengampunan diberikan kepada seluruh orang yang berpuasa pada malam 
terakhir bulan Ramadhan' 


Hal ini telah diterangkan dalam riwayat yang pertama. Karena malam 
yang paling utama di antara malam-malam Ramadhan adalah Malam Lailatul 
Qadar, para shahabat Radhiyallahu ‘anhum mengira bahwa keutamaan 
tersebut diperuntukkan bagi Malam Lailatul Oadar. Baginda Nabi Shallallahu 
“alaihi wasallam menjawab, “Keutamaan Lailatul Qadar lain lagi, sedangkan 
nikmat (ampunan) ini adalah karunia untuk akhir Ramadhan.” 


D 


702 Kitab Fadhilah Ramadhan 


Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam Mencela Orang yang Tidak 
Memperhatikan Bulan Ramadhan dengan Doa Beliau 


Hadits Ke-3 
KE حضوا‎ pit aias ae الله‎ Jaa Pa ba َة‎ ah AN Ge Ea KE 


محص رتا کا ا زک رج قال GA NGANG N GANG GAN‏ فلا ارک AN‏ 
A)‏ لكك لين ككل لايرول الل 2607 A Ja Tenan‏ 


GIA ga 22 9. 125 > nga wi < وع ماو ا ر‎ 
KERATAN AAA A GA بَعْلَ‎ IBI PE السَّلَامٌ‎ AK ita 


7 


NGAEN Las Wb Ga aaa Ga BAU رَقِيْتٌ‎ 
قال صحيح‎ a SB IS لخ‎ IE arie KTI IA a dan 


E ne‏ لين 
وغيرهم جاله ثقات وبسط طرقه وروی الترمزي عن أب هريرة بمعنأهوقال ابن حجر طرق GNI‏ 
Dari Sayyidina Ka'ab bin “Ujrah Radhiyallahu “anhu, Baginda Rasulullah‏ 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Mendekatlah kalian ke mimbar!” Kami‏ 
pun mendekat. Ketika beliau menaiki tangga pertama, beliau berkata, “Amin!”‏ 
Lalu ketika menaiki tangga kedua, beliau juga berkata, “Amin!” Ketika menaiki‏ 
tangga ketiga, beliau juga berkata, “Amin!” Maka ketika beliau selesai‏ 
berkhutbah, kami berkata, “Ya Rasulullah, sungguh hari ini kami telah‏ 
mendengar darimu sesuatu yang belum pernah kami dengar (ketika engkau‏ 
naik mimbar).” Beliau bersabda, “Sesungguhnya Jibril telah menampakkan diri‏ 
kepadaku, lalu dia berkata (ketika aku menaiki tangga pertama mimbar),‏ 
“Celakalah orang yang mendapatkan bulan Ramadhan, tetapi ia tidak‏ 
diampuni.” Maka aku berkata, Amin.” Kemudian ketika aku menaiki tangga‏ 
kedua, dia berkata, “Celakalah orang yang mendengar namamu disebut, tetapi‏ 
ja tidak bershalawat kepadamu.” Maka aku berkata, “Amin.” Selanjutnya ketika‏ 
aku menaiki tangga ketiga, ia berkata, “Celakalah orang yang menjumpai‏ 
kedua ibu bapaknya atau salah satu dari keduanya dalam keadaan sudah tua,‏ 
tetapi dia tidak bisa masuk surga sebab orang tuanya.’ Aku berkata, 'Amin',”‏ 
(H.R.Hakim, dari Kitab At-Targhib)‏ 
Faidah‏ 
Di dalam hadits di atas, Malaikat Jibril Alaihis salam telah mendoakan‏ 
keburukan bagi tiga jenis manusia dan Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi‏ 
wasallam mengamini doa tersebut. Malaikat Jibril Alaihis salam sebagai‏ 
malaikat yang terdekat dengan Allah Subhaanahu wata'ala telah mendoakan‏ 
keburukan dan beliau mengamininya. Sangat jelas betapa kerasnya doa‏ 
tersebut. Hanya dengan rahmat-Nya, kita dapat terhindar dari perbuatan-‏ 
perbuatan itu dan terselamat dari doa-doa tersebut. Jika tidak, kehancuran‏ 
kita tidak diragukan lagi. Di dalam Kitab Durrul Mantsur disebutkan bahwa‏ 
Malaikat Jibril Alaihis salam sendiri yang berkata kepada Baginda Rasulullah‏ 


Keutamaan Ramadhan 3 


Shallallahu alaihi wasallam, “Ucapkanlah Amin.” Maka beliau pun 
mengamininya. Dari sini dapat kita ketahui dengan jelas, betapa pentingnya 
perkara ini. 

Orang pertama yang mendapat celaan adalah orang yang melewati bulan 
Ramadhan yang penuh berkah, tetapi ia tidak mendapatkan ampunan Allah 
Subhaanahu wata'ala. la menghabiskan hari-harinya dengan perbuatan. dosa 
dan kelalaian, sehingga tidak memperoleh maghfirah. Di bulan Ramadhan, 
ampunan dan rahmat Allah Subhaanahu wata'ala tercurah seperti hujan. 
Namun, jika kita menghabiskan bulan ini dengan perbuatan buruk, maka hal 
itu dapat menyebabkan kita terhalang dari ampunan Allah Subhaanahu 
wata'ala. Jika tidak memperoleh maghfirah Allah Subhaanahu wata'ala pada 
bulan ini, lalu kapan lagi kita akan mendapatkannya? Sungguh tidak diragukan 
lagi kebinasaan kita. Cara mendapatkan ampunan Allah Subhaanahu wata'ala 
adalah setelah menunaikan tugas bulan Ramadhan, yaitu Puasa dan Tarawih, 
hendaklah kita memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah 
Subhaanahu wata'ala. 


Orang kedua yang mendapat celaan adalah orang yang apabila 
mendengar nama Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam disebut, ia 
tidak bershalawat untuk beliau. Banyak hadits yang meriwayatkan tentang 
masalah ini, sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa bershalawat ketika 
mendengar nama Baginda Muhammad Shallallahu “alaihi wasallam disebut 
adalah wajib. Selain hadits di atas, masih banyak hadits lainnya yang 
menyebutkan ancaman atas kelalaian ini. Sebagian hadits menyebutkan 
bahwa orang-orang yang demikian itu termasuk golongan orang-orang yang 
paling kikir dan celaka. Mereka digolongkan sebagai orang yang keras hatinya 
dan lupa jalan menuju surga, sehingga masuk Neraka Jahanam. Diriwayatkan 
juga bahwa ia orang yang buruk amalan agamanya, dan tidak akan dapat 
melihat wajah Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam. 


Para ulama telah menakwili riwayat-riwayat seperti ini (memberikan 
kesimpulan hukum yang lebih ringan dari zhahirnya riwayat-riwayat tersebut). 
Namun, siapakah yang dapat mengingkari bahwa sabda-sabda Baginda Nabi : 
Shallallahu “alaihi wasallam tersebut adalah ancaman keras bagi yang tidak 
mau membaca shalawat ketika nama beliau disebut. Hal itu karena, kebaikan 
Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam demikian besar terhadap umat 
ini, sehingga tulisan-tulisan maupun ceramah-ceramah tidak mampu 
melukiskannya. Banyak sekali hak Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi 
wasallam yang tidak mampu ditunaikan oleh umatnya, sehingga orang yang 
tidak bershalawat ketika mendengar namanya, berhak mendapat ancaman 
dan peringatan. Sangat besar keutamaan bershalawat kepada Baginda Nabi 
Shallallahu “alaihi wasallam, sehingga barangsiapa yang tidak bershalawat 
ketika nama beliau disebut, adalah bernasib buruk. 

Apakah ada keutamaan yang lebih besar daripada bershalawat? Sebuah 
hadits menyebutkan, bahwa barangsiapa bershalawat satu kali untuk Baginda 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam, maka Allah Subhaanahu wata'ala akan 


> 


menurunkan sepuluh rahmat kepadanya dan para malaikat akan 
mendoakannya, dosa-dosanya akan diampuni, derajatnya akan dinaikkan, 
mendapatkan pahala laksana Gunung Uhud, dan ia pasti menerima syafaat 
pada Hari Kiamat. Masih banyak balasan lain yang telah dijanjikan, seperti 
mendapatkan ridha dan rahmat Allah Subhaanahu wata'ala, terbebas dari 
murka-Nya, selamat dari ketakutan pada Hari Kiamat, dan dapat melihat 
tempatnya di surga sebelum matinya. Selain itu, masih banyak janji lainnya 
yang berhubungan dengan keutamaan bershalawat dengan hitungan-hitungan 
tertentu, yang telah disabdakan oleh Baginda Nabi Shallallahu “alaihi sendiri. 


Masih banyak lagi keutamaan membaca shalawat. Di antanya adalah 
orang yang membacanya akan diselamatkan dari kesempitan hidup dan 
kefakiran. la akan memperoleh kedekatan dengan Allah Subhaanahu wata'ala 
dan Rasul-Nya. ذا‎ akan memperoleh pertolongan Allah Subhaanahu wata'ala 
atas musuh-musuhnya. Hatinya akan dibersihkan dari sifat munafik dan karat- 
karatnya. Ia akan dicintai oleh orang lain, dan masih banyak hadits lain yang 
menerangkan keutamaan bershalawat kepada Baginda Nabi Shallallahu 'alaihi 
wasallam. 


Para ahli figih sepakat bahwa bershalawat kepada Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam sekali seumur hidup hukumnya adalah fardhu. Ini 
merupakan kesepakatan seluruh ulama. Sedangkan yang menjadi perbedaan 
pendapat adalah, apakah menjadi kewajiban bagi seseorang untuk 
bershalawat setiap mendengar nama Baginda Nabi Shallallahu “alaihi 
wasallam disebut atau tidak? Sebagian ulama berpendapat bahwa wajib 
bershalawat setiap kali nama beliau disebut. Ulama lainnya berpendapat 
sunnah. 


Orang ketiga yang mendapat celaan ialah orang yang dalam hidupnya 
tidak dapat berkhidmat kepada kedua orang tuanya atau salah seorang di 
antara keduanya dengan baik, disaat mereka telah tua, yang karena 
berkhidmat kepada keduanya semestinya ia mendapatkan surga. Banyak 
hadits yang meriwayatkan tentang hak-hak orang tua. Para ulama mengatakan 
bahwa mematuhi perintah kedua orang tua dalam hal-hal yang dibolehkan 
oleh agama adalah wajib. Jangan berbuat tidak sopan terhadap mereka dan 
jangan mendatangi mereka dengan sombong, sekalipun mereka musyrik. 
Jangan meninggikan suara melebihi suara mereka. Jangan memanggil mereka 
hanya dengan namanya, dan jangan mendahului mereka. Jika harus 
mengingatkan mereka kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran, 
hendaklah dilakukan dengan cara yang lemah lembut. Jika ajakan kita belum 
diterima, maka tetaplah menjaga hubungan baik dengan mereka, dan selalu 
berdoa memohon hidayah untuk mereka. Ringkasnya, muliakanlah dan 
hormatilah mereka dalam segala urusan. 

Sebuah hadits menyatakan, “Di antara pintu-pintu terbaik untuk 
memasuki surga ialah ayah. Jika kamu mau, peliharalah ia atau sia-siakanlah 
ia.” Seorang shahabat Radhiyallahu “anhu bertanya kepada Baginda Nabi 
Shollallahu “alaihi wasallam, “Apakah hak-hak kedua orang tua?” Beliau 


704 Kitab Fadhilah Ramadhan 


Keutamaan Ramadhan 5 


menjawab, “Mereka surgamu atau nerakamu. Ridha mereka akan 
membawamu ke surga dan kemurkaan mereka akan membawamu ke neraka.” 


Sebuah hadits meriwayatkan, “Seorang anak shalih yang memandang 
kedua orang tuanya dengan rasa cinta dan kasih sayang, maka pahalanya sama 
seperti haji yang makbul.” Hadits lain menyatakan, “Selain dosa syirik, Allah 
Subhaanahu wata'ala akan mengampuni semua dosa-dosa yang 
dikehendaki-Nya, tetapi terhadap dosa durhaka kepada orang tua, Allah 
Subhaanahu wata'ala akan menghukumnya di dunia ini sebelum dia mati." 
Seorang shahabat Radhiyallahu “anhu berkata, Ya Rasulullah, saya ingin 
berjihad.” Beliau bersabda, “Apakah ibumu masih hidup?” Jawabnya, “Ya!” 
Beliau bersabda, “Berbaktilah kepada ibumu, karena surgamu ada di bawah 
telapak kaki ibumu.” Hadits lainnya menyebutkan, “Ridha Allah Subhaanahu 
wata'ala bergantung pada ridha ayah. Murka Allah Subhaanahu wata'ala 
bergantung pada murka ayah.” 


Masih banyak hadits lain tentang dorongan dan keutamaan berbakti 
kepada kedua orang tua. Jika ada seseorang yang karena kelalaiannya berbuat 
salah dalam masalah ini, sedangkan kedua orang tuanya sudah meninggal, 
maka di dalam syariat yang suci ini, masih ada jalan keluarnya. Dalam sebuah 
hadits disebutkan bahwa barangsiapa yang kedua orang tuanya meninggal 
dunia, dalam keadaan ia durhaka kepada mereka, maka dengan 
memperbanyak doa dan istighfar untuk mereka, ia akan digolongkan sebagai 
anak yang berbakti. Hadits lain menyatakan bahwa amalan seseorang yang 
paling baik setelah kematian ayahnya adalah berbuat baik kepada teman- 
teman ayahnya. 


Hadits Ke- 4 
AE a aies afe الله صل الله‎ Inn Te AN Goal ee عَنْ‎ 
se Persi JAS فيه‎ ab ANE برو‎ ab bas Mi 


NA SG وَيبَا‎ 445 KE Ia ada a JA SAN 


Pe Pa وو‎ 

D Aa > كيرا من‎ AS 
يحضر فيه جر ولا تعری لکزانالترغیب)‎ 

Dari Sayyidina Ubadah bin Shamit Radhiyallahu ‘anhu, Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda pada suatu hari menjelang bulan 
Ramadhan, “Telah datang kepadamu bulan Ramadhan, bulan keberkahan. 
Pada bulan itu, Allah Subhaanahu wata'ala akan memperhatikanmu dengan 
menurunkan rahmat khusus, menghapuskan dosa-dosa, dan mengabulkan 
doa-doa. Allah Subhaanahu wata'ala memandang berlomba-lombamu pada 
bulan itu dan membangga-banggakanmu kepada para malaikat-Nya. Maka 
tunjukkanlah kebaikanmu kepada Allah Subhaanahu wata'ala. Sesungguhnya 
orang yang benar-benar celaka adalah orang yang pada bulan itu, “idak 
mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla.” (H.R. Thabarani, dari “ab 


706 Kitab Fadhilah Ramadhan 


At-Targhib) 
Faidah 

“Berlomba-lomba' (Tanagfus) adalah semangat dalam beramal untuk 
memperoleh sesuatu yang lebih baik daripada orang lain. Dalam bulan 
Ramadhan, hendaklah setiap orang berlomba-lomba dalam menunjukkan 
kebaikannya. Saya menyampaikan hal ini, bukan untuk berbangga-bangga, 
namun sebagai tahdits binni'mah (mensyukuri nikmat dengan 
menceritakannya), sehingga saya menuliskannya. Saya yang tidak memiliki 
kelayakan ini, memang tidak dapat berbuat apa-apa, tetapi saya sangat 
berbahagia dengan amalan wanita-wanita dilingkungan keluarga kami. 
Wanita-wanita di keluarga kami, setiap orang diantara mereka berusaha 
membaca Al-Quran sebanyak mungkin dibandingkan orang lain. Walaupun 
sibuk dengan pekerjaan rumah, mereka tanpa merasa berat sempat membaca 
15 sampai 20 juz setiap hari. Semoga amalan mereka diterima oleh Allah 
Subhaanahu wata'ala dan diberi taufik untuk meningkatkannya. | 


Hadits Ke-5 


Pa 


SEPIA ATA و‎ Éa ah Gaes MEN ناه سي‎ 
ذو م" سو ركو ده ورك‎ n Ea ya Eaa erat Ta 
5563 AG Kerna í Hs a ف كل‎ ai Ja; 


# 

pa 
Dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri Radhiyallahu “anhu, Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Sesungguhnya Allah Subhaanahu 
wata'ala mempunyai hamba-hamba yang akan dibebaskan dari api neraka 
setiap siang dan malam, yakni pada bulan Ramadhan. Sesungguhnya bagi 
setiap muslim pada setiap siang dan malam bulan Ramadhan, punya satu doa 
yang pasti dikabulkan.” (H.R. Bazzar, dari Kitab At-Targhib) 


Faidah 

Selain hadits di atas, terdapat hadits-hadits lain yang menyatakan bahwa 
doa orang yang berpuasa akan diterima. Sebuah hadits menyebutkan bahwa 
doa orang yang berpuasa akan diterima ketika berbuka. Namun pada 
umumnya, ketika itu kita sedang asyik makan, sehingga mengabaikan 
kesempatan ini, bahkan doa berbuka pun sering terlupakan. Salah satu doa 
berbuka puasa yang terkenal adalah: 


BSE اك بك ويك منت ويا تول‎ sh 
Ya Allah, hanya untuk-Mu aku berpuasa, hanya kepada-Mu aku beriman, dan 


hanya kepada-Mulah aku bertawakkal, dan hanya dengan rezeki dari-Mu aku 
berbuka. 


Sayyidina Abdullah bin Amr Radhiyallahu “anhuma ketika berbuka berdoa 
demikian: 


Keutamaan Ramadhan 707 
nat LP P PPN A 
da Pen رخبت الى‎ NENG Sa 
Ya Allah, aku memohon kepado-Mu dengan rahmat-Mu yang luas, yang 
meliputi segala sesuatu, agar Engkau mengampuniku. 
Dalam beberapa kitab didapati bahwa Baginda Nabi Shallallahu “alaihi 
wasallam membaca doa: 


JAJANG 
Wahai Engkau Pemilik karunia yang luas, ampunilah aku. 

Masih ada beberapa doa lain yang dapat dibaca ketika berbuka. Tidak ada 
doa khusus yang ditetapkan saat itu. Ketika berbuka, adalah saat doa 
seseorang dikabulkan. Oleh sebab itu, mohonlah hajat Anda kepada Allah 
Subhaanahu wata'ala saat itu. Saya memohon agar menyertakan saya yang 


hina ini dalam doa Anda. Sesungguhnya permohonan seorang pemohon layak 
dipenuhi. Seorang penyair berkata: 


JA‏ ےک رای br‏ لطت اپ کا اور م ارا موہاسے 


Setetes dari mata air kasih sayang Tuhanmu 
Sudah menyelesaikan masalahku dan masalahmu 


Hadits Ke-6 
ورو و‎ NGINA Da eg $7 di Ass a NIM NITA PENA 
HARIS "An ALE AI صل‎ SIN عَنْهُ قال قال رسو ل‎ AN Gesi na MU 
04101 EKA N ةظع كوم‎ PETA ل > ول | أ عق أو‎ SEN ممه لوس‎ A 
ANITA MANGAN A63 AAU 83555 Jala AN الصَّائِمُ‎ 
” و‎ - 


Keng. 


Nl A‏ ووو و 
skái‏ ويَقَوْل الرَّبوَعِرْقَ KERANA‏ چ . (رواهاحد فى حريث والترمزى وحسنه واپن خزيمة وبين 
حبان ف صحیحیھما کزان الترغيب 
Dari Sayyidina Abu Hurairah Radhiyallahu “anhu, Baginda Rasulullah‏ 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Tiga orang yang doa mereka tidak‏ 
akan ditolak: doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka, doa pemimpin‏ 
yang adil, dan doa orang yang dizalimi. Allah Subhaanahu wata'ala‏ 
mengangkat doa itu ke atas awan dan membukakan baginya pintu-pintu‏ 
langit, dan Allah Subhaanahu wata'ala berfirman, “Demi kemuliaan-Ku, pasti‏ 
Aku akan menolongmu walaupun suatu saat nanti (sesuai dengan‏ 
kemasiahatan).” (H.R. Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dari‏ 
Kitab At-Targhib)‏ 
Faidah‏ 
Dalam Kitab Durrul Mantsur diriwayatkan, dari Sayyidatina Aisyah‏ 
Radhiyallahu “anha bahwa apabila bulan Ramadhan tiba, raut wajah Baginda‏ 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam berubah. Beliau lebih memperbanyak‏ 
jumlah rakaat shalat (sunnah)-nya dan berdoa lebih tawadhu” penuh rasa‏ 
takut kepada Allah Subhaanahu wata'ala. Menurut riwayat lain, Sayyidatina‏ 


708 Kitab Fadhilah Ramadhan 


Aisyah Radhiyallahu “anha mengatakan bahwa beliau tidak pernah berbaring 
di tempat tidurnya hingga usai bulan Ramadhan. Riwayat lain menyatakan 
bahwa saat bulan Ramadhan Allah Subhaanahu wata'ala menyuruh para 
malaikat pemikul Arsy, “Tinggalkanlah amalan kalian masing-masing! Aminilah 
doa-doa orang yang berpuasa!” 


Banyak sekali hadits yang menyatakan bahwa doa-doa pada bulan 
Ramadhan dikabulkan secara khusus. Hal ini tidak diragukan sedikit pun 
kebenarannya. Jika Allah Subhaanahu wata'ala telah berjanji dan Nabi-Nya 
yang terpercaya telah memberi tahu kita, maka kita jangan ragu sedikit pun. 
Memang ada sebagian orang yang berdoa memohon sesuatu, tetapi hasil 
doanya belum terwujud. Namun, jangan sampai dipahami bahwa doanya 
ditolak, tetapi pahamilah makna 'diterimanya doa' dalam penjelasan di bawah 
ini. 


Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Jika seorang 
muslim berdoa, dengan syarat tidak untuk memutuskan hubungan saudara 
atau untuk berbuat suatu dosa, pasti ia akan mendapatkan salah satu dari tiga 
hal ini dari sisi Allah Subhaanahu wata'ala: (1) ia akan langsung memperoleh 
apa yang dimintanya, (2) apabila ini tidak didapatkan, ia akan diselamatkan 
dari musibah atau keburukan sebagai ganti permintaannya, atau (3) pahala 
doanya disimpan untuk diberikan di akhirat nanti. 


Hadits lain menyebutkan, pada Hari Kiamat Allah Subhaanahu wata'ala 
akan memanggil seorang hamba-Nya dan berfirman, “Wahai hamba-Ku, Aku 
telah menyuruhmu agar berdoa kepada-Ku dan Aku berjanji akan 
mengabulkannya, lalu apakah kamu telah memohon kepada-Ku?” Hamba itu 
menjawab, “Ya, aku telah berdoa, wahai Tuhanku.” Allah Subhaanahu 
wata'ala berfirman, “Tiada satu pun doa yang kamu mohonkan, melainkan 
Aku terima. Kamu berdoa agar dihindarkan dari sesuatu bencana, maka Aku 
menunaikannya di dunia. Kamu berdoa agar dijauhkan dari sesuatu kesedihan, 
tetapi kamu tidak merasakan hasil doamu. Sebagai gantinya, Aku tetapkan 
bagimu balasan dan pahalanya di akhirat.” 


Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda bahwa orang itu 
akan diingatkan lagi tentang doa-doanya, dan akan diperlihatkan doa-doa yang 
telah dikabulkan di dunia, dan doa-doa yang pahalanya disimpan di akhirat. 
Ketika ia mengetahui begitu banyak pahalanya, maka ia berangan-angan agar 
tidak ada satu pun doanya yang dikabulkan di dunia, sehingga ia dapat 
menerima pahala seluruhnya di akhirat. Ringkasnya, doa adalah sesuatu yang 
sangat penting. Mengabaikan doa merupakan kerugian yang sangat besar. 
Meskipun zhahirnya tidak ada tanda-tanda doa kita diterima, hendaknya kita 
tidak berburuk sangka. Í 

Dari hadits yang panjang pada penutup buku ini, dapat diketahui dengan 
jelas bahwa dalam pengabulan doa, Allah Subhaanahu wata'ala melihat 


Keutamaan Ramadhan 709 


maslahat hamba-Nya”. Jika yang diminta oleh seorang hamba itu ada 
maslahatnya, maka Allah Subhaanahu wata'ala akan mewujudkannya. Jika 
tidak, Allah Subhaanahu wata'ala tidak akan mewujudkannya. Ini pun 
merupakan karunia Allah Subhaanahu wata'ala bagi orang yang berdoa, 
karena kadang-kadang kita meminta sesuatu yang tidak sesuai dengan 
kemaslahatan kita, disebabkan ketidakpahaman kita. 


Ada perkara penting lain, banyak lelaki atau wanita yang terkena penyakit 
(kebiasaan buruk), yaitu suka melaknat anak-anaknya ketika jengkel dan 
marah. Ketahuilah, bahwa ada waktu-waktu tertentu, Allah Subhaanahu 
wata'ala akan mengabulkan doa apa saja, sehingga karena kebodohan 
seseorang, kadangkala anaknya sendiri terkena laknat. Apabila anak itu mati 
atau terkena musibah, barulah ia menangis dan meratapinya, tanpa 
menyadari bahwa musibah itu datang disebabkan oleh doa buruknya sendiri. 
Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Jangan mengutuk diri 
sendiri, anak-anak, harta benda, dan pembantu. Karena ada suatu waktu 
tertentu, setiap doa dikabulkan.” Terutama pada bulan Ramadhan. Sepanjang 
bulan itu adalah saat-saat mustajab. Maka berhati-hatilah dengan lisan kita 
pada bulan Ramadhan ini. 


Dari Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu, Baginda Rasulullah Shallallahu 
“alaihi wasallam bersabda, “Barangsiapa mengingat Allah Subhaanahu 
wata'ala pada bulan Ramadhan, maka Allah Subhaanahu wata'ala akan 
mengampuni dosanya dan Allah Subhaanahu wata'ala tidak menolak doa 
orang yang berdoa.” Di dalam Kitab At-Targhib, Sayyidina Ibnu Mas'ud 
Radhiyallahu “anhu meriwayatkan bahwa setiap malam bulan Ramadhan 
penyeru dari langit berseru, “Wahai pencari kebaikan, mendekatlah dan 
tingkatkanlah amal shalihmu. Wahai pencari kemaksiatan, berhentilah (dari 
kemaksiatan) dan bukalah matamu.” Lalu, malaikat itu berseru, “Adakah orang 
yang mencari maghfirah agar dosa-dosanya diampuni? Adakah orang yang 
bertaubat agar taubatnya diterima? Adakah orang yang berdoa agar doanya 
dikabulkan? Adakah orang yang meminta, agar hajatnya ditunaikan?” 


Selepas semuanya ini, ada beberapa parkara yang perlu diperhatikan, 
yaitu untuk diterimanya sebuah doa ada beberapa syarat. Apabila persyaratan 
itu tidak terpenuhi, biasanya doa itu akan tertolak. Di antara penyebab 
tertolaknya doa ialah makanan yang haram. Baginda Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda, “Banyak orang yang dalam kesulitan mengangkat 


5 Maksud maslahat di sini adalah hikmah dan kebijaksanaan Allah Subhaanahu wata'ala serta ilmu- 
Nya yang tidak terbatas, yang hanya Allah Subhaanahu wata'ala sendiri yang mengetahuinya dan 
tidak bisa diukur oleh pemikiran-pemikiran manusia. Allah Subhaanahu wata'ala punya sifat 
Fa'aalul limaa yuriid, berbuat sesuai dengan apa yang Dia kehendaki tanpa ada yang bisa 
membatasi, dan Allah Subhaanahu wata'ala adalah Al-Hakiim, setiap perbuatannya, pasti 
mengandung hikmah (kebijaksanaan). Allah Subhaanahu wata'ala berfirman: A A 75 

SEPATU 

“Apa yang dibuat oleh Allah tidak boleh dipertanyakan, dan apa yang dibuat oleh manusia akan 
dipertanyakan.” (Q.S. Al-Anbiya’: 23) . 

Jadi, merupakan kesalahan besar, kalau kita punya pemikiran bahwa Tuhan harus berbuat ini dan 
itu. 


710 Kitab Fadhilah Ramadhan 


tangannya ke langit, mereka berdoa dan menangis, “Ya Rabb, ya Rabb!', tetapi 
makanannya haram, minumar-ya haram, pakaiannya haram, maka dalam 
keadaan seperti itu, bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan?” 


Para ahli sejarah menulis, bahwa di Kota Kufah ada sekelompok orang 
yang doa-doanya selalu dikabulkan. Apabila ada pejabat yang zalirh menguasai 
mereka, mereka akan mendoakan keburukan untuk pejabat itu, sehingga ia 
binasa. Ketika Hajjaj, yang terkenal dengan kezhalimannya, menjadi penguasa 
di sana, ia secara khusus mengundang kelompok orang tersebut dalam jamuan 
makan. Selesai makan, Hajjaj berkata, “Kini aku telah terlindung dari doa-doa 
buruk mereka, karena makanan haram telah memasuki perut mereka.” 
Masalah ini patut menjadi bahan renungan kita. Pada masa kini, rezeki yang 
halal mesti mendapat perhatian khusus, karena setiap saat riba direkayasa 
menjadi halal, para pegawai menganggap suap-menyuap sebagai kebaikan, 
demikian juga para pedagang, menganggap bahwa menipu dalam berdagang 
itu sesuatu yang baik. 


Hadits Ke-7 
رووا رط ب © الو سكو سس كس ,"اك ولاك لع عوج‎ AE سر رس اف و‎ 9 A 
LEK Tag AN GI" Jaka a صل‎ all ڪن اښ عْمَرَ رضي الله مھا قال, قال رَسْوْلُ‎ 


Te 2‏ 
RM‏ 8 عل | Ker Sa‏ (رواةالطبرالى في الاوسطوا بن حبان فى صحیح هکزان الترغيب) 

Dari Sayyidina Ibnu Umar Radhiyallahu “anhuma, Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Sesungguhnya Allah Subhaanahu 
wata'ala menurunkan rahmat dan para malaikat-Nya mendoakan rahmat 
untuk orang-orang yang makan sahur.” (H.R. Thabarani, Ibnu Hibban, dari 
Kitab At-Targhib) 
Faidah 

Betapa besar nikmat dan karunia Allah Subhaanahu wata'ala. Dengan 
keberkahan puasa, maka makanan yang disantap sebelumnya, yang disebut 
sahur, itupun berpahala bagi umat ini. Banyak hadits yang menerangkan 
tentang keutamaan dan pahala makan sahur. Allamah “Aini Rahmatullah 
“alaih, penulis Syarah Shahih Bukhari, telah meriwayatkan fadhilah sahur dari 
tujuh belas orang shahabat. Semua ulama bersepakat bahwa makan sahur 
adalah sunnah. Namun, banyak orang yang tidak mendapat pahala yang besar 
ini karena kemalasan mereka. Ada sebagian orang yang setelah Shalat Tarawih 
langsung makan sebagai pengganti sahur, kemudian tidur. Mereka kehilangan 
pahala sahur yang sebenarnya. Secara bahasa, seperti di dalarn kamus, sahur 
artinya makan menjelang fajar. Sebagian ulama mengatakan bahwa waktu 
sahur dimulai setelah lewat tengah malam. (dari Kitab Mirgat) 


Menurut Syaikh Az-Zamakhsyari Rahmatullah “alaih, penyusun Kitab 
Al-Kasysyaf, malam terbagi menjadi enam bagian, dan seperenam yang 
terakhir adalah waktu sahur. Dengan demikian, jika sejak matahari terbenam 
sampai fajar terdiri dari 12 jam, maka dua jam terakhir adalah waktu sahur. 
Hendaknya diingat, makan sahur di akhir waktu adalah lebih utama. Dengan ` 
syarat jangan terlalu akhir sehingga menyebabkan keragu-raguan dalam 


Keutamaan Ramadhan 711 


berpuasa. Banyak hadits yang menyatakan tentang keutamaan sahur. Baginda 
Nabi Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Perbedaan antara puasa kita dan 
puasa Ahlul Kitab (Yahudi dan Nasrani) adalah kita makan sahur, sedangkan 
mereka tidak.” Beliau juga bersabda, “Selalu bersahurlah, karena di dalamnya 
terdapat keberkahan.” Riwayat lain menyebutkan, “Terdapat keberkahan 
dalam tiga hal; dalam berjamaah, dalam Tsarid (roti yang dicampur dengan 
kuah daging), dan dalam makan sahur.” 

Dalam hadits ini, kata jamaah maksudnya adalah umum, sehingga dapat 
kita simpulkan bahwa jamaah tersebut meliputi shalat berjamaah dan semua 
amal shalih yang dikerjakan secara berjamaah, karena pertolongan Allah 
Subhaanahu wata'ala akan datang kepada orang yang berjamaah. Sedangkan 

. Tsarid adalah roti yang dimasukkan ke dalam kuah daging yang merupakan 
makanan yang sangat lezat. Hal ketiga yang disebutkan di dalam hadits ini 
adalah sahur. Apabila Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam 
mengundang para shahabatnya untuk makan sahur bersama, beliau bersabda, 
“Marilah makan makanan yang berkah ini bersamaku.” Sebuah hadits 
mengatakan, “Makan sahurlah agar kamu kuat dalam berpuasa. Tidurlah siang 
hari untuk membantumu bangun dan beribadah akhir malam.” 


Sayyidina Abdullah bin Harits Radhiyallahu “anhu meriwayatkan, seorang 
shahabat Radhiyallahu 'anhu berkata, “Suatu ketika, aku berkunjung kepada 
Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam. Waktu itu, beliau sedang 
makan sahur. Lalu, beliau bersabda, “Inilah perkara yang penuh berkah yang 
telah dikaruniakan Allah Subhaanahu wata'ala kepadamu. Jangan sekali-kali 
kamu tinggalkan” Dalam beberapa riwayat yang lain, Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam sering menganjurkan agar kita selalu bersahur, 
sehingga beliau bersabda, “Apabila tidak ada makanan, bersahurlah meskipun 
hanya dengan sebiji kurma atau seteguk air.” Oleh karena itu, orang yang 
berpuasa hendaknya bersungguh-sungguh dalam meraih keutamaan dan 
pahala sahur untuk kenyamanan dan manfaat dirinya sendiri, serta untuk 
mendapatkan pahala dengan mudah dan menyenangkan. 


Meskipun begitu, kesederhanaan amat penting dalam segala perkara. 
Sebab, terlalu lebih atau terlalu kurang itu membawa bahaya. Demikian juga 
dalam sahur, hendaknya jangan makan terlalu sedikit sampai melemahkan 
ibadah dan jangan makan terlalu banyak hingga sering sendawa sepanjang 
hari. Banyak hadits yang melarang makan berlebihan. Banyak hadits yang 
mengisyaratkan untuk makan sahur, walaupun hanya dengan sebiji kurma 
atau seteguk air. Dalam Syarah Shahih Bukhari, Hafizh Ibnu Hajar Rahmatullah 
'alaih mengemukakan beberapa alasan tentang keberkahan sahur, di 
antaranya sebagai berikut. 

1. Dengan makan sahur, berarti kita telah menjalankan sunnah Baginda 

Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam. 

2. Dengan makan sahur, kita membedakan diri kita dengan Ahli. Kitab 

(Yahudi dan Nasrani). Kita diperintahkan agar berbeda dengan mereka 

dalam segala hal. | 


712 Kitab Fadhilah Ramadhan 5 


3. Makan sahur menambah kekuatan beribadah. 
4. Makan sahur meningkatkan kelapangan hati dalam beribadah. 


5. Makan sahur membantu menghilangkan kemarahan dan tabiat buruk 
yang biasa timbul karena terlalu lapar. 


6. Waktu sahur adalah saat yang baik untuk membantu tetangga fakir 
miskin yang datang meminta bantuan. 


7. Waktu sahur adalah saat doa-doa kita dikabulkan. 

Dengan keberkahan makan sahur, kita mendapat taufik untuk berdoa. 
9. Dengan keberkahan makan sahur, kita mendapat taufik untuk berdzikir. 
10. dan lain-lain. 


Syaikh Ibnu Dagig Al'ied Rahmatullah “alaih mengatakan bahwa sebagian 
ahli tasawwuf membahas masalah makan sahur ini, apakah bertentangan 
dengan tujuan puasa atau tidak. Karena tujuan puasa adalah memecahkan 
nafsu perut dan nafsu syahwat. Berarti, sahur bertentangan dengan tujuan 
puasa. Tetapi yang benar adalah jika kita makan sahur secukupnya saja, maka 
tujuan puasa itu akan tercapai. Selain itu, keadaan dan kemampuan setiap 
orang berbeda-beda, begitu pula pekerjaan dan kesibukannya. 


Mengenai hal ini saya berpendapat, pada dasarnya, dalam makan sahur 
ataupun berbuka puasa, kita mesti mengurangi makan. Namun, hal itu 
bergantung pada kondisi dan keperluan setiap orang. Sebagai contoh, bagi 
pelajar yang sibuk mencari ilmu agama. Bagi mereka, makan sahur terlalu 
sedikit, meskipun memperoleh manfaat puasa, hal itu mengandung mudharat 
dalam upayanya mencari ilmu. Sebaiknya mereka tidak makan terlalu sedikit, 
karena mereka sedang mencari ilmu agama yang secara syariat lebih penting. 
Demikian pula bagi para ahli dzikir dan orang yang sibuk dengan kerja-kerja 
agama, jangan sampai karena mengurangi makan, akhirnya melemahkan 
kerja-kerja agama mereka. 

Suatu ketika, Baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam 
mengumumkan kepada para shahabat Radhiyallahu 'anhum yang akan 
berjihad, “Tidak ada kebaikan berpuasa dalam perjalanan.” Padahal, hal itu 
disampaikan ketika bulan Ramadhan. Namun, jihad fi sabilillah dinilai lebih 
penting daripada berpuasa. Adapun amalan-amalan agama yang lebih penting 
dari puasa, yang jika makan sahur sedikit tidak menyebabkan lemah dan 
malas, maka makan sahur sedikit itu lebih baik. Allamah Sya'rani Rahmatullah 
'alaih menyatakan dalam Kitab Syarah Al-lgna', “Kami telah diambil janji, 
bahwa kami tidak akan memenuhi perut kami ketika makan, terutama pada 
malam bulan Ramadhan.” Adalah lebih baik, jika seseorang makan sedikit 
pada malam Ramadhan daripada pada malam lainnya. Sebab, apalah artinya 
berpuasa, jika perut diisi sepenuhnya dengan makanan dan minuman ketika 
sahur dan berbuka. Para masyaikh mengatakan, “Barangsiapa berlapar-lapar 
pada bulan Ramadhan, niscaya ia terjaga dari gangguan setan sepanjang tahun 
tersebut, hingga tiba Ramadhan berikutnya.” 


Masih banyak penjelasan para ulama lain yang lebih menakjubkan 


Keutamaan Ramadhan 3 


mengenai hal ini. Di dalam Syarah Ihya Ulumuddin, diriwayatkan dari 
beberapa wali Allah, bahwa Syaikh Saht bin Abdullah Tusturi Rahmatullah 
“alaih biasa hanya makan sekali setiap lima belas hari (di luar bulan 
Ramadhan), sedangkan pada bulan Ramadhan, ia hanya makan sesuap 
makanan selama sebulan penuh. ذا‎ berbuka hanya minum air, semata-mata 
karena mengamalkan sunnah Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam. 
Syaikh Junaid Rahmatullah 'alaih biasa berpuasa sepanjang tahun, tetapi jika 
para shahabatnya (para shalihin) mengunjunginya, ia akan berbuka dan makan 
bersama mereka. la berkata, “Keutamaan makan bersama dengan. sahabat- 
sahabat yang shalih, tidak kurang dari keutamaan puasa sunnah.” 

Masih banyak kisah kehidupan para wali Allah yang terbiasa makan 
sedikit untuk manahan nafsu mereka. Kita boleh meniru mereka, tapi 
syaratnya jangan mengganggu kerja-kerja agama yang lain. 


Hadits Ke-8 
PI ليوو سلو :ر ربصاو‎ Sea ابو صل‎ 50 JÉ JGA áh GAK عن ان‎ 
ررراه ابی ماجهو اللفاله والنسائى راب خزيمة فى‎ HN یامه‎ pa لَمْس لَه‎ SI) sako 


صحيحه الحا كم وقال على شرط ad‏ ذكر لفظھماًالمنز رین الترغیب بمعتام 

Dari Sayyidina Abu Hurairah Radhiyallahu “anhu, Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Banyak orang yang berpuasa, tetapi 
tidak mendapatkan apa pun dari puasanya kecuali lapar. Banyak orang yang 
bangun malam, tetapi tidak mendapatkan apa pun dari bangun malamnya 
kecuali (keletihan) berjaga malam.” (H.R. Ibnu Majah, Nasa'i, Ibnu Khuzaimah, 
dari Kitab At -Targhib) 
Faidah 

Mengenai hadits ini, para ulama menyebutkan tiga penafsiran yang 
berbeda. Pertama, hadits ini menyatakan tentang orang-orang yang berpuasa 
pada siang hari, lalu berbuka dengan makanan haram. Semua pahala puasanya 
hilang, karena dosa memakan yang haram lebih besar. Ia tidak memperoleh 
apa pun dari puasanya, kecuali lapar sepanjang hari. Kedua, hadits di atas 
menyatakan tentang orang-orang yang berpuasa, namun mereka terjerumus 
dalam fitnah ghibah (membicarakan keburukan orang lain) akan diterangkan 
kemudian. Ketiga, hadits di atas menyatakan orang yang berpuasa, tetapi 
tidak menjauhkan diri dari maksiat dan dosa. Hadits ini memiliki makna yang 
luas yang bisa mencakup penafsiran-penafsiran tersebut di atas, bahkan lebih 
banyak lagi“. 

Begitu pula halnya dengan orang yang shalat sunnah pada malam hari, 
karena suka mengghibah atau berbuat dosa lain, misalnya mengerjakan Shalat 
Shubuh di luar waktunya atau mengerjakan shalat malam karena riya' (pamer) 


“Namun secara hukum, ia telah dianggap berpuasa dan tidak wajib mengadhanya, tetapi wajib 
bertaubat. 


714 Kitab Fadhilah Ramadhan 
dan sum'ah (mencari kemasyhuran) , maka akan sia-sia pahala ibadahnya. 


Hadits Ke-9 
ts سو‎ PPNI ENE TEEDE ENOT د كو‎ 
جنه‎ Agal: phan ARE اه‎ Je NY Yang Lha الله عَنْهُ قال‎ GR عَنْ أن‎ 
(رواة النسائى وابن ماجة وابن خزيمة والحاكم وصححه على شرط البخارى وألفاطهم مختلفة حکها المنزرى في‎ Gis b 
الترغيب)‎ 

Dari Sayyidina Abu Ubaidah Radhiyallahu “anhu, ia berkata, “Aku mendengar 
Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Puasa adalah 
perisai selama dia tidak memecahkannya.” (H.R. Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu 
Khuzaimah, Hakim, dari Kitab At-Targhib) 
Faidah 

Maksud perisai adalah pelindung diri dari musuh. Begitu pula orang yang 
berpuasa, ia melindungi diri dengan puasanya dari musuh, yaitu setan. Dalam 
hadits-hadits lain diberitakan bahwa puasa dapat menyelamatkan pelakunya 
dari azab Allah Subhaanahu wata'ala. Riwayat lain menyebutkan bahwa puasa 
dapat menjaga seseorang dari api neraka. Dalam sebuah riwayat disebutkan 
bahwa seseorang bertanya kepada Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam, 


“Apakah yang menyebabkan puasa rusak?” Beliau menjawab, “Berdusta dan 
membicarakan keburukan orang lain.” 


Jika dihubungkan dengan hadits-hadits lain, kedua hadits di atas 
sebenarnya menekankan kepada kita agar menjauhkan diri dari perbuatan- 
perbuatan yang menyebabkan puasa menjadi sia-sia. Kini, kita senang 
menghabiskan waktu dengan omong kosong. Sebagian ulama berpendapat 
bahwa berbohong dan membicarakan keburukan orang lain adalah perkara 
yang membatalkan puasa sebagaimana makan dan minum. Namun, sebagian 
besar ulama berpendapat bahwa hal itu hanya menghilangkan keberkahan 
puasa tetapi tidak membatalkannya. Tidak seorang ulama pun yang 
menentang pendapat ini (hilangnya keberkahan puasa). 

Para ulama telah menyebutkan enam adab berpuasa yang harus 
diperhatikan, yaitu sebagai berikut: 


Pertama, hendaknya kita menjaga pandangan dari hal-hal yang dilarang. 
Bahkan melihat istri sendiri dengan nafsu, apalagi melihat wanita yang bukan 
mahramnya. Juga tidak melihat tempat-tempat kelalaian, permainan, dan 
tempat-tempat yang tidak boleh dilihat lainnya. Baginda Nabi Shallallahu 
“alaihi wasallam bersabda, “Pandangan mata adalah satu anak panah dari 
panah-panah iblis. Barangsiapa karena takut kepada Allah Subhaanahu 
wata'ala, menjauhkan diri dari melihat maksiat, maka Allah Subhaanahu 
wata'ala akan mengaruniakan nur iman kepadanya yang dengannya ia akan 
merasakan kemanisan dan kelezatan iman di dalam hatinya.” Para ahli tasawuf 
telah menafsirkan bahwa maksud “menjaga pandangan' adalah menjauhkan 
diri dari melihat perkara yang dapat melalaikan hati dari mengingat Allah 
Subhaanahu wata'ala. 


Keutamaan Ramadhan 715 


Kedua, hendaknya kita memelihara lidah dari berkata dusta, mengadu 
domba, berbicara sia-sia, memfitnah, bertengkar, mengumpat, membicarakan 
keburukan orang lain, dan sebagainya. Dalam Kitab Shahih Bukhari disebutkan 
bahwa puasa itu perisai bagi pelakunya. Oleh sebab itu, orang yang berpuasa 
hendaknya (tidak merusak perisainya dengan) menjauhi berbicara sia-sia, 
senda gurau, bertengkar, dan sebagainya. Jika ada orang lain yang mengajak 
bertengkar, maka katakanlah, “Aku sedang berpuasa.” Maksudnya, jangan: 
terpancing untuk bertengkar. Apabila orang yang mengajak bertengkar itu 
orang yang paham, katakan padanya, “Aku sedang berpuasa.” Jika orang yang 
mengajak bertengkar itu orang yang bodoh, maka katakan kepada diri sendiri, 
“Aku sedang berpuasa, tidak pantas meladeninya.” Terutama yang juga harus 
dijauhi ialah dusta dan membicarakan keburukan orang lain. Sebagian ulama 
secara jelas telah mengemukakan bahwa kedua hal itu dapat membatalkan 
puasa, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. 


Dikisahkan, pada zaman Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam 
ada dua wanita yang sedang berpuasa. Namun, keduanya didera lapar yang 
luar biasa, sehingga nyawa mereka hampir melayang. Ketika para shahabat 
Radhiyallahu “anhum memberitahukan hal ini kepada Baginda Nabi Shallallahu 
“alaihi wasallam, beliau mengirim sebuah mangkuk dan memerintahkan kedua 
wanita itu agar muntah ke dalam mangkuk tersebut. Ketika mereka muntah, 
tampaklah potongan-potongan daging dan darah segar di dalam mangkuk 
tersebut. Para shahabat Radhiyallahu “anhum sangat terkejut. Lalu, Baginda 
Nabi Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Mereka berpuasa dari makanan 
halal, tetapi memakan perkara yang haram dengan cara membicarakan 
keburukan orang lain?” Hadits ini dengan jelas menyatakan bahwa 
membicarakan keburukan orang lain ketika berpuasa, dapat menyebabkan 
puasa menjadi berat, sehingga kedua wanita tersebut hampir saja menemui 
ajalnya, 

Begitu juga dengan perbuatan dosa lain. Pengalaman menguatkan bahwa 
bagi orang-orang beriman dan bertakwa, menjalankan puasa terasa ringan. 
Bagi para pendosa, puasa terasa sebagai beban yang sangat berat. Dengan 
demikian, orang yang berpuasa hendaknya menjauhi dosa-dosa, terutama 
membicarakan keburukan orang lain dan mengumpat yang biasa dilakukan 
untuk menghabiskan waktu. Allah Subhaanahu wata'ala berfirman di dalam 
Al-Qur'an, bahwa membicarakan keburukan orang lain itu seperti memakan 
daging saudaranya yang telah mati. Ungkapan seperti itu juga dapat dijumpai 
dalam beberapa hadits. Misalnya, suatu ketika Baginda Rasulullah Shallallahu 
“alaihi wasallam melihat sekumpulan orang, kemudian beliau bersabda, 
“Cungkillah kotoran di gigi-gigi kalian!” Mereka berkata, “Kami sama sekali 
tidak memakan daging hari ini.” Lalu, beliau bersabda, “Daging si fulan telah 


7 Ketika mereka membicarakan keburukan orang lain, maka Allah Subhaanahu wata'ala 
memasukkan daging-dan darah segar ke dalam perut mereka. Lalu, ditampakkan ketika mereka 
memuntahkannya sebagai peringatan untuk umat. Membicarakan keburukan orang lain seolah- 
olah memakan daging dan darahnya. 


716 Kitab Fadhilah Ramadhan 


melekat di gigi-gigi kalian!” Itu disebabkan mereka telah membicarakan 
keburukan si fulan. Semoga Allah Subhaanahu wata'ala melindungi kita. 
Sebab, hampir semua orang pernah membicarakan keburukan orang lain. 
Jangankan masyarakat awam, tokoh-tokoh agama pun bisa terjerumus dalam 
perkara ini. Jika membicarakan keburukan orang lain itu terjadi pada 
pertemuan ahli dunia, itu bisa dimaklumi. Tetapi, kebanyakan majelis ahli 
agama pun tidak terlepas dari hal tersebut. Ironisnya, kebanyakan orang sama 
sekali tidak menganggapnya sebagai membicarakan keburukan orang lain 
(ghibah). Apabila ada perasaan tidak enak dalam hati sendiri atau hati 
pendengar tatkala membicarakan keburukan orang lain, segera menutupinya 
dengan alasan hanya menceritakan apa adanya. 


Suatu ketika, seorang shahabat Radhiyallahu 'anhu bertanya kepada 
Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam, “Apakah ghibah itu?” Beliau 
menjawab, “Membicarakan sesuatu tentang saudaramu ketika dia tidak ada, 
yang pembicaraan itu tidak disukainya seumpama dia ada.” Shahabat bertanya 
lagi, “Bagaimana jika keadaan saudaraku memang seperti itu?” Beliau pun 
menjawab, “Jika yang diceritakan itu benar, itulah ghibah. Jika yang 
diceritakan itu tidak benar, berarti kamu telah memfitnahnya.” Ketika 
melewati dua kuburan, Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 
“Kedua penghuni kubur ini sedang disiksa. Seorang disiksa karena suka 
membicarakan aib orang lain (ghibah). Yang lain disiksa karena tidak berhati- 
hati saat buang air kecil.” Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam juga 
bersabda, “Ada lebih dari tujuh puluh macam riba. Yang paling rendah 
dosanya seperti menzinai ibu kandung sendiri. Mengambil satu dirham dari 
riba, lebih buruk daripada berzina 36 kali. Sedangkan riba yang paling buruk 
adalah merusak harga diri seorang muslim.” 


Masih banyak hadits lainnya yang berisi peringatan keras terhadap 
perbuatan ghibah. Saya ingin sekali menulis hadits-hadits tersebut, sebab 
kebanyakan pembicaraan kita dalam majelis dipenuhi dengan kemaksiataan 
ini (ghibah). Namun demikian, saya menganggapnya sudah cukup. Karena inti 
pembicaraan di sini bukan tentang ghibah. Saya berdoa semoga Allah 
Subhaanahu wata'ala menyelamatkan kita dari perbuatan dosa ini. Saya 
memohon agar para ulama dan teman-teman, berdoa untuk saya yang banyak 
menderita sakit ruhani ini. 


کرو وت تل و فلت Yasan‏ کاب Keb gta‏ 


Ya Allah, takabbur, kebodohan, iri, dengki, prasangka buruk, berbohong, 
khianat, riya’, dendam, ghibah, dan permusuhan, semuanya ada dalam 
diriku 


AF دل مول ماف مکل واء وق‎ rm yeah 


Penyakit mana lagi yang tidak ada dalam diriku? 
Sembuhkanlah aku dari setiap penyakit dan tunaikanlah segala hajatku 


Keutamaan Ramadhan 717 


Pe APU 


Sesungguhnya aku memiliki hati yang sakit, wahai Tuhanku 
Hanya Engkaulah penyembuh Si Sakit itu 


Ketiga, menjaga agar telinga terhindar dari mendengarkan perkara 
makruh: Hal-hal yang dalam agama haram dibicarakan, mendengarnya pun 
hukumnya haram. Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 
“Dalam perkara ghibah, orang yang membicarakannya dan yang 
mendengarkannya sama-sama bersekutu dalam dosa.” 


Keempat, menjauhkan anggota badan lain dari perbuatan dosa dan hal- 
hal yang diharamkan. Misalnya tangan, jangan menyentuh sesuatu yang 
dilarang, kaki jangan berjalan ke arah yang dilarang. Begitu pula halnya dengan 
perut, ketika berbuka hendaknya berhati-hati agar benda-benda haram atau 
syubhat tidak masuk ke dalam perut. Orang yang berpuasa kemudian berbuka 
dengan makanan haram, ibarat orang sakit yang meminum obat yang 
dibubuhi racun. Walaupun ia akan mendapatkan manfaat dari obat tersebut, 
namun racun itu akan membinasakannya. 


Kelima, jangan terlalu kenyang saat berbuka, meskipun dengan makanan 
halal, karena tujuan puasa tidak akan tercapai. Tujuan puasa adalah untuk 
mengurangi syahwat dan nafsu hewani serta untuk meningkatkan kekuatan 
nurani dan sifat malaikat (ketaatan). Selama sebelas bulan, kita telah banyak 
makan dan minum. Apakah pengurangan makan pada bulan Ramadhan akan 
menyebabkan kita mati? Kita memiliki kebiasaan buruk, yaitu memenuhi perut 
kita ketika berbuka untuk mengganti makanan yang telah hilang. Begitu pula 
ketika sahur, kita makan sekenyang-kenyangnya untuk persiapan siang 
harinya. Bahkan, kita makan banyak sekali sehingga melebihi takaran di luar 
bulan Ramadhan. Menu makanan yang biasanya tidak dimakan pada bulan 
lain, justru dimakan pada bulan Ramadhan. 


Imam Ghazali Rahmatullah “alaih mengemukakan, tujuan puasa adalah 
untuk menundukkan hawa nafsu dan menghancurkan godaan Iblis. Lalu, 
bagaimana hal itu dapat dicapai jika berbuka puasa dengan berlebihan dengan 
niat mengganti makanan yang telah hilang? Bila demikian halnya, berarti kita 
seolah-olah tidak berpuasa, namun hanya mengubah waktu makan. Bahkan, 
kita menambah aneka menu makanan yang tidak kita makan di luar bulan 
Ramadhan. Kebiasaan orang-orang pada bulan Ramadhan adalah menyiapkan 
bermacam-macam makanan yang lezat dan makan sepuas-puasnya selepas 
lapar seharian. Akibatnya, kita bukan mengurangi hawa nafsu, tetapi justru 
meningkatkan hawa nafsu. Hal itu jelas bertolak belakang dengan tujuan 
puasa. 

Manfaat puasa akan diperoleh dari rasa lapar, dan manfaat yang terbesar 
adalah menundukkan kekuatan hawa nafsu. Hal tersebut hanya bisa 
didapatkan melalui lapar. Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 
“Setan mengalir di tubuh manusia dalam aliran darah, maka tutuplah jalannya 
dengan lapar.” Jika nafsu lemah, maka ruhani akan menjadi kuat. Sebaliknya, 


718 Kitab Fadhilah Ramadhan 


jika nafsu kuat, maka ruhani akan menjadi lemah. 


Selain tujuan:di atas, puasa dapat menjadikan kita merasakan keadaan 
kaum fakir miskin dan memahami kehidupan mereka, sehingga timbul rasa 
belas kasihan kepada mereka. Kita dapat mencapai hal ini hanya dengan lapar, 
bukan mengisi perut dengan makanan yang lezat-lezat waktu sahur, sehingga 
tidak merasa lapar sampai berbuka. Suatu saat, seseorang mendatangi Syaikh 
Bisyr Al-Hafi Rahmatullah “alaih yang sedang menggigil kedinginan, padahal di 
sisinya ada selimut. Orang itu bertanya, “Mengapa engkau melepas selimut?” 
Syaikh Bisyr Rahmatullah “alaih menjawab, “Banyak orang miskin (yang 
kedinginan), tetapi aku tidak dapat membantu mereka. Yang dapat aku 
lakukan hanyalah merasakan keadaan mereka.” 


Para ahli tasawwuf dan para ahli figih menganjurkan sikap yang sama 
dalam berpuasa, sebagaimana tertulis dalam Kitab Maragiul Falah, “Jangan 
makan berlebih-lebihan ketika sahur seperti kebiasaan orang yang berfoya- 
foya, karena hal itu akan menghilangkan tujuan berpuasa.” Allamah Thahthawi 
Rahmatullah “alaih berkata, “Pahala puasa dan perasaan belas kasih terhadap 
fakir miskin akan bertambah, jika lapar benar-benar dirasakan.” Baginda Nabi 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Tidak ada wadah yang lebih dibenci 
oleh Allah Subhaanahu wata'ala daripada perut yang diisi dengan penuh.” 
Beliau juga bersabda, “Cukuplah beberapa suap makanan bagi seseorang agar 
dapat menegakkan punggungnya. Kalau tidak bisa, maka sepertiga perutnya 
diisi dengan makanan, sepertiga lagi diisi dengan minuman, dan sepertiga lagi 
untuk udara.” Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam pernah 
berpuasa beberapa hari lamanya tanpa makan sedikit pun. 


Saya telah melihat guru saya, Syaikh Khalil Ahmad Rahmatullah “alaih, 
selama bulan Ramadhan hanya makan satu setengah potong roti buatan 
sendiri yang tipis ketika berbuka dan sahur. Apabila khadimnya memaksanya 
makan lebih banyak, ia menjawab, “Aku tidak lapar, aku bersedia duduk 
makan, hanyalah untuk menghormati kawan-kawanku.” Mengenai Syaikh . 
Abdurrahim Raipuri Rahmatullah ‘alaih, saya mendengar bahwa pada bulan 
Ramadhan ketika berbuka dan sahur, ia hanya minum beberapa cangkir teh 
tanpa susu dan tanpa makanan lainnya. Suatu ketika, khadimnya yang 
mukhlis, Syaikh Abdul Qadir Rahmatullah “alaih, menegur dengan perasaan 
cemas, “Engkau akan sangat lemah apabila tidak makan apa-apa.” Syaikh 
Raipuri Rahmatullah “alaih menjawab, “Alhamdulillah, aku sedang merasakan 
nikmatnya surga.” 1 

Semoga Allah Subhaanahu wata'ala mengaruniakan kemampuan kepada 
kita untuk mengikuti jejak langkah orang-orang shalih tersebut. Amin. 


Maulana Sa'di Rahmatullah ‘alaih berkata dalam syair Parsi; | 
معدو باشرز ضمت تی‎ d lay Jala 


Orang yang selalu ingin menyempurnakan kenikmatan jasadnya, tidak akan 
mencapai makrifat kepada Allah : 


- 


Keutamaan Ramadhan 719 


Karena perut yang selalu kenyang, akan selalu kosong dari hikmah 


Keenam, siapapun yang berpuasa hendaknya merasa khawatir apakah 
puasanya diterima atau tidak. Demikian pula dalam ibadah-ibadah lain, setelah 
selesai melaksanakannya, hendaknya kita merasa takut, jangan-jangan ada 
satu kesalahan yang menyebabkan amal itu tidak diterima. Bahkan, amal itu 
dilemparkan ke muka kita. 

Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Banyak yang 
membaca Al-Qur'an, namun Al-Qur'an melaknat mereka.” Beliau juga 
bersabda, “Pada Hari Kiamat yang pertama kali akan dihisab adalah seorang 
syahid (orang yang gugur fi sabilillah). Allah Subhaanahu wata'ala akan 
memanggilnya dan mengingatkannya tentang semua nikmat yang telah 
diberikan kepadanya ketika di dunia, dan orang itu mengakuinya. Lalu, ia akan 
ditanya, 'Apakah yang telah kamu lakukan untuk mensyukuri nikmat-nikmat 
itu?” Si Syahid menjawab, “Aku telah menggunakan semua itu untuk berjuang 
di jalan-Mu sampai aku mati syahid.” Allah Subhaanahu wata'ala berfirman, 
“Kamu dusta! Kamu berjuang di jalan-Ku agar disebut pemberani dan kamu 
telah mendapatkan sebutan itu.” Kemudian diperintahkan agar ia diseret 
dengan wajah menelungkup ke tanah dan dilemparkan ke dalam neraka. 
Selanjutnya dipanggil seorang ulama, kemudian diperlihatkan dan diingatkan 
kepadanya semua nikmat yang telah dikaruniakan kepadanya, dan ia pun 
mengakuinya. Lalu, ia ditanya, “Apa yang telah kamu lakukan untuk 
mensyukuri . nikmat-nikmat tersebut” la menjawab, “Aku telah 
menggunakannya unflik menuntut ilmu dan mengajarkannya karena-Mu, 
serta membaca Al-Our'an karena-Mu.' Allah Subhaanahu wata'ala berfirman, 
“Kamu dusta! Kamu belajar agar disebut sebagai orang alim, dan membaca Al- 
Qur'an agar disebut qari’, dan kamu telah mendapatkan sebutan itu.” Maka 
diperintahkan agar ia diseret dengan wajah menelungkup ke tanah, dan 
dilemparkan ke dalam neraka. Seterusnya seorang kaya akan dipanggil dan 
diingatkan akan semua nikmat Allah Subhaanahu wata'ala yang telah 
diberikan kepadanya, dan ia mengakuinya. Ketika ia menjawab pertanyaan 
Allah Subhaanahu wata'ala mengenai amalan yang telah dilakukannya untuk 
mensyukuri nikmat-nikmat-Nya, ia menjawab, “Tidak ada satu pun jalan 
kebaikan kecuali aku berinfak di dalamnya karena Engkau.' Allah Subhaanahu 
wata'ala berfirman, “Kamu dusta! Kamu melakukan itu semua agar kamu 
disebut sebagai dermawan, dan kamu telah mendapatkan sebutan itu. 
Akhirnya, diperintahkan agar ia diseret dengan wajah menelungkup ke tanah, 
dan dilemparkan ke dalam neraka.” Semoga Allah Subhaanahu wata'ala 
menjaga diri kita dari hal-hal tersebut. 

Semua akibat yang disebutkan di atas merupakan hasil dari buruknya 
niat. Beberapa peristiwa seperti itu banyak diriwayatkan di dalam hadits- 
hadits ataupun riwayat-riwayat lain. Oleh sebab itu, seseorang yang berpuasa 
hendaknya menjaga kelurusan niatnya dan selalu berharap agar Allah 
Subhaanahu wata'ala menerima puasanya, dan berdoa semoga Allah 
Subhaanahu wata'ala menjadikan puasanya sebagai sebab memperoleh 


720 Kitab Fadhilah Ramadhan 3 
ridho-Nya. Namun, ada satu perkara yang perlu diperhatikan. Memandang 
amal kita tidak layak untuk diterima adalah satu keharusan, tetapi disamping 
itu kita harus memandang hal yang lain, yaitu kemurahan Allah Subhaanahu 
wata'ala. Jika kemaksiatan saja terkadang Allah Subhaanahu wata'ala 
(mengampuninya) dan menggantinya dengan pahala, bagaimana pula dengan 
amal ibadah, meskipun penuh kekurangan? 


SAN هوبا است بتال‎ hi Aya di 
f t f , 


Keindahan seorang kekasih bukan hanya dari gerakan dan suaranya 
Tetapi masih banyak keindahan yang belum ada namanya 


Enam perkara di atas merupakan perkara penting bagi orang yang 
bertakwa. Bagi orang-orang yang lebih tinggi ketakwaannya, yaitu para 
mugarrabin dan orang khusus misalnya, bisa ditambah menjadi tujuh perkara, 
yaitu hati hendaknya berpaling dari seluruh makhluk dan menghadap total 
kepada Allah Subhaanahu wata'ala. Sebagian ulama menganggap suatu 
kekeliruan jika seseorang memikirkan makanan untuk berbuka puasa atau 
berusaha mendapatkan sesuatu untuk berbuka, karena hal itu berarti 
menunjukan keyakinannya yang kurang terhadap janji Allah Subhaanahu 
wata'ala yang telah menjamin rezeki manusia. Di dalam Syarah Ihya 
Ulumuddin, tertulis satu kisah seorang ulama yang jika makanan untuk 
berbuka telah datang kepadanya sebelum waktu berbuka, ia akan 
memberikan makanan tersebut kepada orang lain. Hal itu ia lakukan karena 
khawatir makanan itu akan memalingkan hatinya dari mengingat Allah 
Subhaanahu wata'ala dan mengurangi ketawakkalannya kepada Allah 
Subhaanahu wata'ala. Tentu saja hal ini hanya dapat dilakukan oleh orang- 
orang yang memiliki keyakinan yang luar biasa. Keyakinan seperti itu bukanlah 
tingkatan kita. Apabila kita mencoba seperti mereka, sedangkan keyakinan kita 
belum sampai ke tingkatan itu, mungkin justru kita akan jatuh dalam 
kebinasaan. 

Berdasarkan ayat puasa telah diwajibkan kepadamu, para ahli tafsir 
menyatakan, bahwa berpuasa diwajibkan bagi seluruh anggota badan 
manusia. Dengan demikian, puasa lidah artinya menjauhi kebohongan dan 
sebagainya. Puasa telinga artinya tidak mendengar perkara maksiat. Puasa 
mata maknanya tidak melihat perkara yang sia-sia dan main-main. Begitu pula 
puasa nafsu, berarti menjauhkan diri dari rakus dan syahwat. Puasa hati 
bermakna membuang kecintaan terhadap dunia. Puasa ruh berarti senantiasa 
menjauhi berpikir tentang kelezatan dan kenikmatan akhirat (hanya mencintai 

“Allah Subhaanahu wata'ala saja). Puasa pikiran adalah menjauhkan semua 
pikiran dari selain Allah Subhaanahu wata'ala. 


Hadits Ke-10 
ira asi SESI GAN akas APE وَسْوْلَ الله صل الله‎ GI الله عَنْهُ‎ Ge ah ul عَنْ‎ 


Keutamaan" Ramadhan 721 


رَمَضَنَ jadi yg Ae GA‏ و ٠ dala Os kag BEN masak pa‏ (رواةاحين والترمزى وابوداود 


ابن ماجة والدرائى AAS ear HI ba‏ وبسط الكلا م على طرقه العينى ف شر حالبخارى) 

Dari Sayyidina Abu Hurairah Radhiyallahu. “anhu, Baginda Rasulullah 

Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Barangsiapa sengaja berbuka 

walaupun hanya sehari pada bulan Ramadhan, tanpa ada alasan yang bisa 

diterima menurut syariat atau sakit, maka ia tidak akan dapat menggantinya, 

walaupun ia berpuasa hingga akhir hayatnya.” (H. R. Ahmad, Tirmidzi, Abu 
Dawud, Ibnu Majah, dari Kitab Misykat) 


Faidah : ١ 

Sayyidina Ali Radhiyallahu “anhu dan beberapa shahabat yang lain, 
berpendapat bahwa barangsiapa tidak berpuasa sehari pada bulan Ramadhan 
tanpa alasan yang kuat, ia tidak akan dapat menggadha puasanya, sekalipun ia 
berpuasa selama hidupnya. Namun, sebagian besar ulama figih. berpendapat 
bahwa apabila seseorang tidak berpuasa sehari pada bulan Ramadhan, ia 
dapat menggantinya dengan berpuasa sehari di luar'Ramadhan. Akan tetapi, 
jika ia sengaja membatalkannya tanpa alasan yang dibenarkan, menurut 
syariat ia harus berpuasa satu hari sebagai gadha dan dua bulan sebagai 
kifarah?. Dengan cara demikian, kewajibannya telah gugur. Akan “tetapi, ia 
tetap tidak memperoleh keutamaan dan keberkahan bulan Ramadhan. 


Demikianlah maksud hadits di atas. Jika sebari bulan Ramadhan hilang 
tanpa suatu alasan, maka puasa berapa hari puri di luar bulan Ramadhan tidak 
dapat menebus keberkahan puasa satu hari di bulan Ramadhan. Hal demikian 
bagi mereka yang kemudian menggadha puasanya. Sedangkan bagi mereka 
yang sejak awal tidak berpuasa dan juga tidak menggadha sama sekali, 
sebagaimana keadaan orang-orang fasik zaman sekarang, maka tidak perlu 
dibicarakan lagi kesesatan mereka. 


Puasa merupakan salah satu rukun Islam, dan Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam telah menyebutkan lima rukun islam. Pertama, . 
menyatakan keesaan Allah Subhaanahu wata'ala dan kerasulan Baginda Nabi 
Muhammad Shallallahu “alaihi wasallam, kemudian empat rukun lain, yaitu 
shalat, puasa, zakat, dan haji. Berapa banyak orang yang dalam catatan sensus 
tercatat sebagai muslim, namun di antara lima rukun Islam, tidak satu pun 
yang dilaksanakannya. Banyak orang yang dalam catatan identitasnya tertulis 
sebagai muslim, namun di catatan Allah Subhaanahu wata'ala mereka tidak. 
tercatat sebagai muslim. .Sayyidina Ibnu Abbas Radhiyallahu “anhuma 
meriwayatkan sebuah hadits yang menyatakan, “Asas Islam itu ada tiga, yaitu 
Kalimah Syahadat, shalat, dan puasa. Barangsiapa yang meninggalkan salah 
satunya, maka ia termasuk kafir dan halal darahnya. 4 25 ‘à ١ 


Para-ulama mengemukakan bahwa mereka menjadi kafir jika mengingkari 
dan menolak kewajiban kelima rukun Islam tersebut dan sebagian ulama y yang 
lain menafsirkan yang dimaksud kafir di sini bukan kafir yang menyebabkan dia 


8 Menurut Madzhab Hanafi. : 


722 Kitab Fadhilah Ramadhan 


dinyatakan keluar dari Islam. Bagaimanapun juga, kita tidak dapat menafikan 
bahwa Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam dengan tegas telah 
mengingatkan orang-orang seperti itu. Orang yang tidak menunaikan 
kewajiban yang dibebankan kepadanya, hendaknya merasa takut kepada azab 
Allah Subhaanahu wata'ala, karena tidak ada yang bisa lari dari kematian. 
Kehidupan dan kesenangan dunia adalah sesuatu yang cepat hilangnya. Yang 
bermanfaat hanyalah ketaatan kepada Allah Subhaanahu wata'ala. 


Banyak orang jahil biasa tidak berpuasa. Lebih buruk lagi adalah orang- 
orang yang mencemoohkan agama dan menghina orang yang berpuasa pada 
bulan Ramadhan. Mereka terjerumus ke dalam kekufuran, misalnya 
mengatakan, “Puasa itu hanya bagi orang-orang yang tidak memiliki makanan 
di rumahnya.” atau “Keuntungan apakah yang akan diperoleh oleh Allah 
Subhaanahu wata'ala dengan kelaparan kita?” Kita hendaknya berhati-hati 
dengan ungkapan-ungkapan seperti itu. Ingatlah, mengejek, menghina, atau 
menjadikan agama sebagai senda gurau dapat menjatuhkan kita ke lembah 
kekufuran. 


Jika seseorang sepanjang hidupnya tidak pernah shalat, puasa, atau 
menunaikan kewajiban lain, dengan syarat ia tidak mengingkari kewajiban 
tersebut, maka ia tidak jatuh ke dalam kekufuran. Tetapi ia berdosa dan akan 
: dibalas dengan siksa, dan kewajiban yang ditunaikan akan dibalas dengan 
pahala. Namun, mencela dan mencemoohkan amalan agama, meskipun 
sedikit, akan menjatuhkan dirinya ke dalam kekufuran. Amal baik seperti 
shalat, puasa, dan sebagainya yang telah ia lakukan selama hidupnya akan sia- 
sia. Oleh sebab itu, orang yang tidak shalat, tidak berpuasa, dan tidak 
menunaikan kewajiban lain di dalam agama, hendaknya berhati-hati dengan 
ucapan-ucapan seperti itu. Orang yang meninggalkan puasa pada bulan 
Ramadhan tanpa suatu udzur apa pun, tetap akan menjadikan dirinya sebagai 
seorang fasik. Bahkan sebagian fugaha menyatakan bahwa orang yang makan 
terang-terangan di depan umum pada bulan Ramadhan tanpa udzur, layak 
dihukum mati. Karena tidak ada pemerintahan Islam, maka hukum ini tidak 
bisa dilaksanakan. Tetapi tidak ada seorang pun yang terlepas dari kewajiban 
melarangnya. Paling tidak kita menyatakan ketidaksukaan, yang merupakan 
tingkatan iman yang terendah. 

Sampai di sini, saya menganggap bahwa kesepuluh hadits dalam bab 
pertama ini telah cukup. Bagi orang yang berniat ikhlas mengamalkannya, satu 
hadits pun sudah cukup, apalagi sepuluh hadits. Sedangkan bilangan sepuluh 
itu adalah bilangan yang sempurna. 


AKAN 
(yang demikian itu adalah sepuluh yang sempurna) 
Namun bagi mereka yang tidak berniat mengamalkannya, tulisan sebanyak 
apa pun tidak akan berguna bagi mereka. Semoga Allah Subhaanahu wata'ala 


mengaruniakan taufik kepada saya dan seluruh Kaum Muslimin agar dapat 
beramal shalih. Amin. 


BAB KEDUA 


MALAM LAILATUL QADAR 


Di antara malam-malam di bulan Ramadhan terdapat satu malam yang 
disebut Lailatul Qadar yang sangat banyak kebaikan dan keberkahannya. 
Al-Our'an telah menyatakan keutamaannya, yaitu lebih utama daripada seribu 
bulan. Seribu bulan sama dengan 83 tahun 4 bulan. Betapa beruntung orang 
yang memperoleh kesempatan beribadah dengan sungguh-sungguh pada 
malam itu, karena berarti ia telah mendapatkan pahala beribadah selama 
lebih dari 83 tahun 4 bulan. Kata ‘lebih’ maksudnya, lebih baik dari seribu 
bulan, tanpa kita ketahui berapa bulan lebihnya. 


Pada hakikatnya karunia Allah Subhaanahu wata'ala sangat besar dan 
tanpa batas bagi orang yang mau menghargainya. Di dalam Kitab Durrul . 
Mantsur terdapat sebuah hadits dari Sayyidina Anas Radhiyallahu 'anhu, 
bahwa Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Allah 
Subhaanahu wata'ala memberi Lailatul Qadar kepada umatku, dan Lailatul 
Oadar ini tidak pernah diberikan kepada umat-umat yang terdahulu.” 


Terdapat beberapa riwayat mengenai sebab-sebab dikaruniakannya 
Lailatul Qadar. Menurut beberapa hadits, di antara sebabnya adalah sebagai 
berikut: Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam melihat bahwa umat- 
umat terdahulu umurnya panjang, sedangkan umur umat beliau pendek. 
Beliau pun merasa sedih karena mustahil umatnya dapat menandingi amal 
ibadah umat-umat terdahulu. Oleh sebab itu, Allah Subhaanahu wata'ala 
dengan kasih sayang-Nya yang tidak terhingga, mengaruniakan Lailatul Qadar 
kepada umat ini. Hal itu bermakna bahwa apabila ada seseorang yang 
memperoleh kesempatan beribadah pada malam Lailatul Qadar sepuluh kali 
saja, maka ia akan mendapat pahala ibadah selama 833 tahun 4 bulan, bahkan 
lebih. 


Riwayat lain menyatakan, bahwa Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi 
wasallam bercerita kepada para shahabatnya, tentang kisah seorang yang 
shalih dari Bani Israil, yang telah menghabiskan waktunya selama seribu bulan 
untuk berjihad fi sabilillah. Mendengar kisah ini, para shahabat Radhiyallahu 
'anhum merasa iri. Karena itulah, Allah Subhaanahu wata'ala 
menganugerahkan malam Lailatul Oadar. Ada juga riwayat lain, yang 
menyatakan bahwa Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam pernah 
menyebutkan empat nama Nabi dari Bani Israil, yang masing-masing telah 
menghabiskan delapan puluh tahun untuk berbakti dan beribadah kepada 
Allah Subhaanahu wata'ala, tanpa pernah mendurhakai-Nya sekejap mata 
pun. Mereka adalah Nabi Ayyub Alaihis salam, Nabi Zakariya Alaihis salam, 
Nabi Hizkil Alaihis salam, dan Nabi Yusya' Alaihis salam. Mendengar hal ini, 


724 Kitab Fadhilah Ramadhan + 


para shahabat Radhiyallahu “anhum merasa kagum. Lalu, Malaikat Jibril Alaihis 
salam datarig dan membacakan Surat Al-Oadar. 


Masih ada riwayat-riwayat lain yang menerangkan asal mula 
dikaruniakannya malam Lailatul Oadar. Adanya perbedaan riwayat ini, karena 
memang ada beberapa kejadian yang menjadi sebab turunnya ayat ini, 
sehingga setiap kejadian itu dapat dihubungkan dengan ayat ini. Terlepas dari 
riwayat mana yang kita terima, yang penting Allah Subhaanahu wata'ala telah 
mengaruniakan kepada umat ini, malam Lailatul Qadar sebagai nikmat yang 
besar. Lailatul Qadar adalah karunia Allah Subhaanahu wata'ala, dan hanya 
orang-orang yang mendapat taufik yang dapat beramal di dalamnya. 


:تيد تان قممت راچ MAS Helo‏ وال شر نش ىآروسلترررا 


Apa artinya seorang pembimbing yang agung 

Bagi orang yang memang nasibnya tidak beruntung 

Sebagaimana Nabi Khidhir Alaihis salam yang punya telaga kehidupan 
Tidak bisa diminum Raja Iskandar, sehingga ia tetap dalam kehausan 


Kita boleh iri kepada orang-orang shalih yang berkata, “Sejak aku baligh, 
belum pernah meninggalkan.ibadah pada malam Lailatul Qadar.” 


Mengenai penentuan malam Lailatul Qadar ini, terdapat sekitar lima 
puluh pendapat ' di kalangan para ulama. Saya tidak akan menyebutkannya 
satu persatu. Namun, di sini saya akan menguraikan pendapat yang banyak 
diterima: Keutamaan malam ini telah dijelaskan dalam kitab-kitab hadits 
dengan berbagai riwayat. 

Al-Qur'an sendiri telah menyebutkan tentang malam tersebut dalam 
sebuah surat yang khusus, yaitu Surat Al-Gadar. Kita akan memulainya dari 
penjelasan mengenai surat tersebut. Saya mengambil dari Kitab Tafsir Bayanul 
Qur'an susunan Syaikh Asyraf Ali. Tanwi Rahmatullah “alaih dan beberapa 
tambahan dari kitab-kitab lainnya. 


NAN BATU 


Oo SAI BT 


2 
“Sesungguhnya, kami telah menurunkan Al-Qur'an pada Lailatul Qadar 
(malam kemuliaan):” ne Al-Oadr: 1) > 
Faidah 

Ayat di atas telah menyebutkan bahwa pada malam istimewa itu, 
Al-Qur'an telah diturunkan dari Lauh Mahfudz ke langit dunia. Diturunkannya 
Al-Qur'an pada malam ini secara khusus, sudah cukup untuk menunjukkan 
kemuliaan malam tersebut. Lebih lagi di dalamnya ada banyak sekali 
keberkahan dan keutamaan' lainnya, yang akan disebutkan dalam surat ini 
lebih lanjut. - 


Untuk menarik perhatian, diajukanlah sebuah pertanyaan: 
, Oon ats 
“Dan tahukah kamu betapa) agungnya Lailatul Qadar itu! Pi (Q.S. Al-Qadr: 2) 


3 


Malam Lailatul dodar 725 


Dengan kata lain, pertanyaannya adalah: tahukah kamu betapa besar dan 
utamanya malam itu? Tahukah kamu akan besarnya nikmat dan karunia pada 
malam itu? 


Ayat berikutnya menerangkan keagungan malam tersebut: 
O NG, KE 
“Lailatul Qadar itu lebih baik dari seribu bulan.” (Q.S. Al-Qadr: 3) 
Artinya, pahala beribadah malam itu lebih baik dan lebih besar daripada 
pahala beribadah selama seribu bulan. Kita tidak tahu seberapakah yang 
dimaksud dengan lebih besar itu. 


5 3 ba at INA 
ات‎ O... SI AS 
“Pada malam itu turun malaikat-malaikat... “ (Q.S. Al-Qadr: 4) 


Imam Razi Rahmatullah “alaih menulis bahwa ketika manusia pertama 
diturunkan ke muka bumi, para malaikat melihatnya dengan penuh 
keprihatinan, sehingga mereka bertanya kepada Altah Subhaanahu wata'ala, 
“Mengapa Engkau jadikan di bumi orang yang akan berbuat kerusakan dan 
menumpahkan darah?” Sebagaimana halnya jika ibu bapak memperhatikan 
asal-usul manusia, yaitu dari setetes air mani, mereka akan memandangnya 
dengan rasa jijik, sehingga dianggap sebagai sesuatu yang mengotori pakaian 
dan perlu dicuci. Namun, ketika dari air mani itu Allah Subhaanahu wata 'ala 
menjadikan bayi yang cantik, mereka pun mencintai dan menyayanginya. 
Demikian pula, jika seseorang beribadah kepada Allah Subhaanahu wata'ala 
dan memuji-Nya pada malam Lailatul Qadar, maka para malaikat akan turun 
kepada mereka, merasa bersalah atas apa yang mereka katakan dahulu 
tentang manusia. 


2 pit 
فِيها...©‎ G3 

“Dan ruhul gudus (Malaikat Jibril Alaihis salam) turun pada malam itu...“ 

(O.S Al-Oadr: 4) | 
Para ahli tafsir memberikan beragam penafsiran tentang makna ruh 

dalam ayat tersebut. ` 

1. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa yang dimaksud ruh di sini adalah 
Malaikat Jibril Alaihis salam. Menurut Imam Razi Rahmatullah “alaih, 
inilah makna yang paling tepat. Allah Subhaanahu wata'ala menyebutkan 
para malaikat secara umum, lalu menyebutkan Malaikat Jibril Alaihis 
salam secara khusus. Sebab, ia memiliki kedudukan khusus di antara para 
malaikat. 

2. Sebagian ahli tafsir mengatakan, yang dimaksud ruh di sini adalah 
malaikat yang begitu besar, sehingga apabila seluruh langit dan bumi 
diletakkan di hadapannya, akan tampak kecil bagaikan sesuap makanan. 

3. Sebagian ahli tafsir yang lain berpendapat bahwa maksud ruh di sini 
adalah sekelompok malaikat yang jarang muncul. Malaikat itu, hanya 


726 Kitab Fadhilah Ramadhan > 


muncul Han hanya bisa disaksikan malaikat lain pada malam Lailatul 
Qadar. 


4. Ulama ahli tafsir lain mengemukakan maksud ruh di sini adalah makhluk 
Allah Subhaanahu wata'ala tertentu yang makan dan minum, tetapi 
bukan manusia dan bukan pula malaikat. 


5. Ada juga yang menyatakan maksud ruh di sini adalah Nabi Isa Alaihis 
salam yang malam itu turun bersama para malaikat untuk melihat amalan 
hebat umat ini. 


6. Penafsiran terakhir bahwa maksud ruh adalah rahmat khusus Allah 
Subhaanahu wata'ala, yakni pada malam itu, malaikat turun. Setelah itu, 
rahmat Allah Subhaanahu wata'ala yang khusus ini turun pula. 


Masih ada penafsiran-penafsiran lainnya tentang ruh, namun pendapat 
pertamalah yang masyhur. Mengenai hal ini, Imam Baihagi Rahmatullah 'alaih 
dalam kitab sunannya meriwayatkan hadits dari Sayyidina Anas Radhiyallahu 
“anhu bahwa Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Pada 
malam Lailatul Qadar, Jibril Alaihis salam turun bersama sekumpulan malaikat 
dan berdoa memohon rahmat untuk setiap orang yang sibuk berdzikir pada 
malam itu.” 
من لامرن‎ eh 
“Dengan perintah Tuhannya mereka turun k bumi dengan membawa setiap 
perkara (kebaikan).” (O.S. Al-Oadr: 4) 


Penyusun Kitab Mazhahiril Hag menulis, pada malam inilah dulu malaikat 
diciptakan, unsur-unsur penciptaan Nabi Adam Alaihis salam dikumpulkan, 
dan pepohonan surga ditanam. Menurut beberapa hadits, pada malam ini 
doa-doa dikabulkan. Begitu pula menurut sebuah hadits dalam Kitab Durrul 
Mantsur, pada malam ini Nabi Isa Alaihis salam diangkat ke langit, dan pada 
malam ini juga taubat Bani Israil diterima. 


7 


©... سام‎ 
“Malam itu (penuh dengan) salam ...” (Q.S. Al-Qadr: 5) 

Maksudnya, sepanjang malam orang-orang beriman akan mendapatkan 
salam dari para malaikat terus-menerus yang datang secara berombongan 
dengan silih berganti. Sebagaimana penjelasan dalam beberapa riwayat. Atau 
yang dimaksud dengan salam adalah bahwa malam ini penuh dengan 
keselamatan dan keamanan dari segala kejahatan dan keburukan. 


هي حت مظع الْفَجْرِن 
“Malam yang penuh dengan salam itu sampai terbit fajar.” (O.S. Al-Oadr: 5)‏ 
Rahmat dan berkah pada malam itu selalu turun sepanjang malam‏ 
sampai fajar, tidak terbatas sebagian malam saja.‏ 
Setelah mengetahui keutamaan Lailatul Qadar melalui surat ini, tanpa‏ 
harus meriwayatkan lagi hadits (tentang Lailatul Oadar), sebenarnya telah‏ 


Malam Lailatu kidar 727 


mencukupi. Namun, karena banyak hadits yang menyebutkan fadhilahnya, 
berikut ini saya akan menyebutkan beberapa di antaranya. 


Hadits Ke-1 
Pan rn اه عور رر كر ےہ اہ‎ TA ووا وکر‎ NG AES aa on شر‎ AÉ 
MEN LE وَسَلَّمَ : مَنْ‎ a قال‎ OB aie عَنْ أبن هُرَيْوَةَرَضِيَ ابل‎ 


EA صِنْ‎ MA GAES Gas ااا‎ 
Dari Sayyidina Abu Hurairah Radhiyallahu “anhu, Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Barangsiapa berdiri (untuk beribadah) 
pada malam Lailatul Qadar disertai dengan iman dan ihtisab (berharap untuk 
memperoleh pahala), maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.” 
(H.R. Bukhari, Muslim, dari Kitab At-Targhib) 
Faidah 
Maksud berdiri di sini adalah shalat, juga meliputi bentuk ibadah lain 
seperti dzikir, tilawah, dan sebagainya. Kata-kata ihtisab (mengharap pahala), 
maksudnya agar niat seseorang ikhlas dan jauh dari buruknya niat dan riya'. 


. Seseorang hendaknya berdiri tawadhu' di hadapan Allah Subhaanahu wata'ala 


semata-mata mengharap ridha dan pahala-Nya. Menurut Imam Khaththabi 
Rahmatullah “alaih, maksud ihtisab adalah agar seseorang benar-benar 
meyakini janji Allah Subhaanahu wata'ala, lalu berdiri di hadapan-Nya dengan 
senang hati. Tidak menganggapnya sebagai beban. Jika seseorang 
berkeinginan dan berkeyakinan kuat untuk mendapatkan pahala yang besar, 
maka ja akan mudah menahan kesusahan dalam beribadah. Bahkan, ia akan 
merasa semua itu ringan. Itulah sebabnya mengapa para mugarrabin merasa 
ringan meningkatkan dan memperbanyak ibadah mereka. 


Di dalam hadits tersebut, penting diperhatikan tentang dosa-dosa yang 
akan diampuni. Para ulama mengatakan bahwa yang diampuni hanya dosa- 
dosa kecil, sebab setiap ayat Al-Our'an yang menyebutkan tentang dosa-dosa 
besar selalu disertai lafadz kecuali yang bertaubat (28 .إلا من‎ Berkenaan 
dengan hal ini, para ulama bersepakat bahwa dosa-dosa besar tidak akan 
diampuni kecuali dengan taubat. Bila ada hadits yang menyatakan tentar 


` dosa-dosa yang diampuni, para ulama berpendapat bahwa yang dimaksuu 


adalah dosa-dosa kecil. Ayah saya. (semoga Allah Subhaanahu wata'ala 
merahmatinya dan menerangi kuburnya) pernah mengatakan bahwa ada dua 
sebab mengapa perkataan dosa kecil tidak disebutkan dalam beberapa hadits 
tentang pengampunan dosa. Pertama, seorang muslim yang taat tidak akan 
melakukan dosa besar. Jika ia berbuat dosa besar, ia tidak akan merasa tenang 
hingga ia bertaubat kepada Allah Subhaanahu wata'ala. Kedua, ketika seorang 
muslim mengharap pahala ibadah pada malam Lailatul Qadar, maka hatinya 
akan menyesali dosa-dosanya. Secara langsung ia akan benar-benar bertaubat 
dan berniat tidak akan mengulangi perbuatan itu. Orang yang telah berbuat 
dosa besar, hendaknya benar-benar ikhlas bertaubat dengan mengikrarkannya 
melalui lisan pada malam Lailatul Qadar atau di waktu-waktu doa makbul, 
sehingga rahmat Allah Subhaanahu wata'ala tercurah kepadanya, dan dosa- 


728 Kitab Fadhilah Ramadhan 


dosanya diampuni, baik dosa yang kecil maupun dosa yang besar. Apabila 
Anda mengamalkan hal ini, maka jangan lupa menyertakan hamba yang 
berdosa ini dalam doa-doa Anda. 


Hadits Ke-2. 
ها‎ acs ao الله صلی الله‎ Oris NG رَمَضَانُ‎ 053 AH عَنْهُ‎ AN عَنْ انس رضي‎ 
na BS a A آل هر مَنْ ماق‎ ca َي‎ Tas PAR 


٠ SA Gas‏ (رواةاابن مأجه واستأده حسن ان شاء اله تعا كذ فى الترغيب وف المشكوةعنهإلاكل محرو 
Dari Sayyidina Anas Radhiyallahu “anhu berkata, “Ketika telah tiba bulan‏ 
Ramadhan, Baginda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda,‏ 
“Sesungguhnya telah tiba kepada kalian bulan Ramadhan, yang di dalamnya‏ 
terdapat satu malam yang nilainya lebih baik daripada seribu bulan.‏ 
Barangsiapa terhalang memperoleh kebaikan malam itu, sungguh ia telah‏ 
kehilangan seluruh kebaikan”. Tidaklah terhalang mendapatkan kebaikan‏ 
malam itu, kecuali orang yang benar-benar malang.” (H.R. Ibnu Majah, dari‏ 
Kitab At-Targhib)‏ 
Faidah‏ 
Siapakah meragukan betapa ruginya orang yang menyia-nyiakan karunia‏ 
yang sangat besar ini? Seorang petugas kereta api akan rela berjaga sepanjang‏ 
malam demi mendapatkan beberapa rupiah saja. Lalu, apa susahnya‏ 
beribadah selama bulan Ramadhan yang akan menghasilkan pahala lebih baik‏ 
daripada 80 tahun ibadah? Kesulitan itu hanya karena kita tidak ada hasrat‏ 
mengamalkannya. Apabila ada sedikit hasrat dalam hati, jangankan satu‏ 
malam, ratusan malam pun kita akan sanggup berjaga. Sebuah syair‏ 
mengungkapkan:‏ 


القت یں بابر سے ah ee Int‏ ےار ول عل مزعو 
Diberi atau pun tidak diberi sama saja bagi orang yang dimabuk cinta‏ 
Segala sesuatu akan menjadi lezat, jika hati sudah suka‏ 


Meskipun Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam telah dijamin dengan 
berbagai kabar gembira, beliau tetap selalu sibuk shalat yang panjang, 


.sehingga kaki beliau bengkak. Di antara kita ada yang mengaku sebagai 


pengikut beliau. Barangsiapa yang menghargai pengakuan itu, tentu akan 
melakukan semua yang beliau amalkan dan memperlihatkan dirinya sebagai 
contoh bagi seluruh umat, sehingga tidak ada seorang pun yang sempat 
berkata, “Siapakah yang sanggup mengikuti kesemangatan Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam dalam ibadah? dan siapakah yang mampu 
membuktikannya?” Hendaknya dipahami oleh hati kita bahwa orang yang 
betul-betul memiliki keinginan untuk meneladaninya tidak akan sulit baginya 


2 Maksudnya adalah kehilangan kebaikan yang sungguh amat besar. 


Malam Lailatul fodar 729 


Untuk mengerjakan perkara-perkara yang sangat berat, seberat mengalirkan 
sungai susu dari gunung. Namun, hal ini akan terasa sangat sulit, tanpa 
merapikan sandal seorang guru pembimbing ruhani'”. Sebuah sya'ir Urdu 
mengungkapkan, 


WB Loro Seh ddi 


Jika berharap ingin mendapatkan kelembutan hati 
Maka berkhidmatlah kepada guru-guru ruhani 
Kelembutan hati itu tidak akan dijumpa 

Walaupun di gudang-gudang para raja 


Di antara pribadi muslim yang mengikuti Baginda Nabi Shallallahu “alaihi 
wasallam adalah Sayyidina Umar Radhiyallahu “anhu yang setelah Shalat Isya 
akan pulang ke rumahnya dan mengerjakan shalat sepanjang malam hingga 
Shubuh. Juga Sayyidina Utsman Radhiyallahu “anhu, setelah berpuasa siang 
hari, ia biasa menghabiskan malamnya dengan shalat. la tidur sebentar di awal 
malam. Dalam satu rakaatnya ia mengkhatamkan seluruh Al-Qur'an. Dalam 
Kitab Syarah Ihya, Syaikh Abu Thalib Makki Rahmatullah “alaih meriwayatkan 
satu riwayat yang mutawatir, bahwa ada empat puluh tabi'in yang biasa 
melakukan Shalat Shubuh dengan wudhu Shalat Isya. 


Sayyidina Syaddad Radhiyallahu “anhu adalah seorang shahabat. Ia biasa 
berbaring tanpa tidur sepanjang malam sambil miring ke kanan dan ke kiri 
sampai waktu fajar, kemudian ia berkata, “Ya Allah, ketakutan terhadap 
Neraka Jahannam telah mengusir kantukku.” Setelah tidur sebentar, antara 
Maghrib dan Isya, Syaikh Aswad bin Yazid Rahmatullah “alaih biasa beribadah 
sepanjang malam pada bulan Ramadhan hingga Shubuh. Diceritakan bahwa 
Syaikh Sa'id bin Musayyab Rahmatullah “alaih selama lima puluh tahun selalu 
Shalat Shubuh dengan wudhu Shalat Isya. Syaikh Shilah bin Asyyam 
Rahmatullah “alaih biasa menghabiskan seluruh malamnya untuk shalat, dan 
menjelang Shubuh, ia berdoa, “Ya Allah, hamba tidak pantas meminta surga 
kepada-Mu, tetapi hamba hanya memohon kepada-Mu agar diselamatkan dari 
Jahanam.” 

Syaikh Qatadah Rahmatullah “alaih biasa mengkhatamkan Al-Qur'an 
setiap tiga malam pada bulan Ramadhan, tetapi pada sepuluh malam terakhir, 
ia mengkhatamkan seluruh Al-Qur'an setiap malam. Kisah mengenai Imam 
Abu Hanifah Rahmatullah “alaih yang selama 40 tahun, melakukan Shalat 
Shubuh dengan wudhu Shalat Isya adalah cerita yang terkenal dan merupakan 
fakta sejarah yang tidak bisa dibantah. Apabila teman-temannya bertanya 
bagaimana ia memperoleh kekuatan melakukannya, ia menjawab, “Ini karena 
doa khusus yang kupanjatkan kepada Allah Subhaanahu wata'ala melalui 


10 Untuk memudahkan mendapat semangat dan kekuatan dalam beribadah, hendaknya berkhidmad 
dan bersuhbah kepada ulama pembimbing ruhani. 


ا 


mer بیو‎ 


730 kitab Fadhilah Ramadhan 5 
Ismul A’zham”.” Ia hanya tidur sejenak siang hari (gailulah). la mengatakan, 
“Di dalam hadits, kita diperintahkan untuk tidur siang sebentar.” Tidurnya di 
siang hari itu, semata-mata hanya mengikuti sunnah. Ia juga sering menangis 
sedemikian rupa saat membaca Al-Qur'an, sehingga para tetangganya merasa 
kasihan kepadanya. Suatu ketika, ia menangis sepanjang malam sambil 
membaca ayat berikut ini berulang kali: 


2 r r 

O... bhie pa ÊNGG 

“Sebenarnya Hari Kiamat itulah hari yang dijanjikan (untuk mengazab) 
mereka.” (Q.S. Al-Qamar: 46) 


Syaikh Ibrahim bin Adham Rahmatullah ‘alaih bahkan tidak tidur sama 
sekali pada bulan Ramadhan, baik pada siang maupun malam hari. Imam 
Syafi'i Rahmatullah “alaih biasa mengkhatamkan Al-Qur'an enam puluh kali 
selama bulan Ramadhan dalam shalat. Selain mereka, masih banyak cerita 
para waliyullah seperti ini, mereka mengamalkan perintah Al-Qur'an berikut 
ini: 


Ogan 
“Dan tidaklah Aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah 
kepada-Ku.” (Q.S. Adz-Dzaariyaat: 56) 


Mereka melakukan semua amal tersebut tanpa beban sedikit pun. 


Demikianlah beberapa contoh orang-orang shalih terdahulu. Pada zaman 
kini pun, ketika manusia banyak lalai di tengah kesibukan dunia, serta 
kemungkaran dan kemaksiatan yang merajalela, masih ada orang-orang yang 
sungguh-sungguh berusaha mencontoh Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi 
wasallam. Beliau bersabda, “Allah Suhaanahu wata'ala berfirman, “Hai anak 
Adam, sibukkanlah dirimu untuk beribadah kepada-Ku, Aku akan memenuhi 
dadamu dengan rasa kaya, dan akan Aku hapuskan kefakiranmu. Jika tidak, 
Aku akan memenuhi dadamu dengan kesibukan, dan kefakiranmu tidak akan 
hilang.” Kenyataan yang kita lihat setiap hari, merupakan bukti kebenaran 
hadits ini. 


Hadits Ke-3 

Aga an سكو ر جع كو دم‎ 94 2 i so NG NGINA ل اطع‎ any 

IS yA AI 5ا 6ن‎ akan قال وَسُوْلُ الله صلی الله عَلَيْهِ‎ JB عَنْهُ‎ AM رضي‎ GS 
و‎ 


2 


Alfio EA ]ع‎ e AN PAPAN د كو‎ NTL aE قرع دار ووس‎ 
BE يکر اله عر وجل‎ ye BT BE عل كل‎ Okan KI من‎ GO 


8 go. LE, 
وى‎ ji eel ملاک‎ NGANG بهم‎ AG ba j3 25 GA Dauhe 233 GÉ 
2 PAI وك‎ TI PIPI KG AAA عر‎ BL IG TL 
ese Gila PN BN si ran 


1 Ismul A'zham adalah Asma-asma Allah Subhaanahu wata'ala yang Agung, bila digunakan untuk 
berdoa pasti dikabulkan. Asma-asma ini merupakan rahasia Allah Subhaanahu wata'ala yang 
diberikan kepada hamba-Nya yang Dia kehendaki. 


Malam Lailatul dodar 1 


PA 


Ip sia Sai gê PN a %5 


7 


NGANG PANE A بدك‎ AS SE IE hap 
شعب الایہا نكن فى المشكوة)‎ 


Dari Sayyidina Anas Radhiyallahu “anhu, Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi 
wasallam bersabda, “Apabila tiba Lailatul Qadar, maka Malaikat Jibril Alaihis 
salam turun (ke dunia) bersama iring-iringan para malaikat dan akan berdoa 
bagi orang yang berdiri atau duduk mengingat Allah Subhaanahu wata'ala 
(sibuk beribadah). Pada hari Idul Fitri, Allah Subhaanahu wata'ala akan 
membangga-banggakan ibadah-ibadah mereka di hadapan para 
malaikat-Nya (karena dahulu para malaikat pernah mencela manusia) dan 
berfirman, “Wahai para malaikat-Ku, apakah balasan bagi orang yang telah 
menyempurnakan kewajibannya?” Mereka menjawab, Ya Rabb kami, 
hendaknya Engkau memenuhi upah mereka.” Allah Subhaanahu wata'ala 
berfirman, “Wahai para malaikat-Ku, hamba laki-laki dan hamba perempuan- 
Ku telah menyempurnakan kewajiban-kewajiban mereka, lalu mereka keluar 
(untuk Shalat Id) dan berdoa meraung-raung. Sungguh, demi kemuliaan-Ku, 
keagungan-Ku, kehormatan-Ku, keluhuran-Ku, dan ketinggian kedudukan-Ku, 
pasti Aku kabulkan doa-doa mereka.” Lalu, Allah Subhaanahu wata'ala 
berfirman kepada manusia, “Kembalilah kalian! Sungguh telah Kuampuni 
dosa-dosa kalian dan Aku ganti keburukan kalian dengan kebaikan-kebaikan.' 
Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Mereka pun kembali 
dengan memperoleh ampunan.” (H.R. Baihagi, dari Kitab Misykat) 


Faidah 

Al-Qur'an dengan jelas telah menyatakan kedatangan Malaikat Jibril 
Alaihis salam bersama para malaikat ke dunia ini. Masih banyak hadits yang 
menyebutkan hal tersebut. Dalam bagian akhir kitab ini, saya akan 
meriwayatkan sebuah hadits yang menerangkan masalah ini dengan 
terperinci, bahwa Malaikat Jibril Alaihis salam menyuruh seluruh malaikat 
yang bersamanya, “Pergilah ke rumah orang yang sedang berdzikir dan sibuk 
beribadah, serta berjabat tanganlah dengan mereka!” 


Di dalam Kitab Ghaliyatul Mawa'idz, ada satu hadits Sayyidina Ibnu Abbas 
Radhiyallahu “anhuma yang diriwayatkan oleh Syaikh Abdul Qadir Jailani 
Rahmatullah “alaih dalam Kitab Al-Ghunyah, yang maknanya bahwa dengan 
perintah Malaikat Jibril Alaihis salam, para malaikat berpencar menuju rumah- 
rumah besar atau kecil, di hutan atau di atas kapal, di mana saja orang 
beriman berada, kemudian mereka mengucapkan salam serta berjabat tangan 
dengannya. Namun para malaikat tidak mengunjungi rumah-rumah yang di 
dalamnya terdapat anjing, babi, atau orang junub karena perbuatan haram, 
dan gambar makhiuk hidup. Banyak Kaum Muslimin yang sengaja memasang 
gambar-gambar sebagai hiasan di rumahnya, sehingga mereka terhalang dari 
mendapatkan nikmat dan rahmat yang besar ini. Terkadang hanya seorang 
saja yang memasang gambar itu, namun menyebabkan Malaikat Rahmat 


0 


732 Kitab Fadhilah Ramadhan * 


terhalang memasuki rumahnya, sehingga seluruh penghuni rumah itu juga 
terhalang dari rahmat. 


Hadits Ke- 4 
GH yi aesae له‎ ai قال رول او صل‎ KYEH aaa عَنْ‎ 


By‏ من الكش AN‏ رَمَضَان. مشكرةعن البخارى» 
Dari Sayyidatina Aisyah Radhiyallahu ‘anha, Baginda Rasulullah Shallallahu‏ 
“alaihi wasallam bersabda, “Carilah malam Lailatul Qadar pada malam-malam‏ 
ganjil dari sepuluh malam akhir bulan Ramadhan.” (H.R. Bukhari, dari Kitab‏ 
Misykat)‏ 
Faidah‏ 
Menurut jumhur ulama, sepuluh hari terakhir dimulai dari malam yang‏ 
ke-21, baik bulan Ramadhan terdiri dari 29 atau 30 hari. Dengan perhitungan‏ 
ini, sesuai dengan hadits di atas, hendaknya seseorang mencari malam Lailatul‏ 
Oadar pada malam ke-21, 23, 25, 27, dan 29. Meskipun bulan Ramadhan‏ 
terdiri dari 29 hari, tetap inilah yang dinamakan sepuluh hari terakhir. Tetapi‏ 
Syaikh Ibnu Hazm Rahmatullah “alaih berpendapat lain, yakni lafadz “asyrah‏ 
dalam hadits di atas maksudnya sepuluh. Berarti, perhitungan di atas benar,‏ 
jika bulan Ramadhan terdiri dari 30 hari. Akan tetapi, jika bulan Ramadhan‏ 
terdiri dari 29 hari, maka sepuluh hari terakhir dimulai dari malam ke-20.‏ 
Menurut perhitungan ini, maka malam ganjil adalah malam ke-20, 22, 24, 26,‏ 
dan 28. Para ulama telah sepakat bahwa ketika mencari malam Lailatul Oadar,‏ 
Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam beri'tikaf mulai dari malam‏ 
ke-21 bulan Ramadhan. Berdasarkan hal ini, pendapat kebanyakan ulama yang‏ 
menyatakan bahwa malam Lailatul Oadar terjadi pada malam ganjil yang‏ 
dimulai dari malam ke-21, itulah pendapat yang lebih kuat, walaupun ada‏ 
kemungkinan malam Lailatul Qadar terjadi pada malam lainnya. Kedua‏ 
pendapat ini, akan bisa diamalkan, jika mulai malam ke-20 sampai malam Idul‏ 
Fitri, digunakan hanya untuk beribadah penuh konsentrasi untuk memperoleh‏ 
malam Lailatul Qadar. Sepuluh atau sebelas malam beribadah tidaklah berat‏ 
jika dibandingkan dengan besarnya pahala yang dijanjikan Allah Subhaanahu‏ 
wata'ala.‏ 


ji, JJ Jok KY 


Wahai Urfii' jika dengan menangis aku bisa berjumpa dengan kekasih yang 
kucinta 

Maka aku sanggup menangis selama seratus tahun, untuk berjumpa 
dengannya 


12 Nama penyair. 


Malam Lailatul dodar 3 


Hadits Ke-5 
MA ود واو ودج الك کا اط مكدر دع كس ووم ر‎ ay IS oz 
E Uh ken a صل الله‎ EN GE عَنْهُ قال‎ AI رضي‎ sala بُ‎ EGE عَنْ‎ 
ni E ARIPA A هرو 22 ٌو‎ MEK دس‎ ss... rd SANG 4 
OBB UNA SE EA فقا‎ Tha GA SA القذر فتلا ر‎ 
- > م رزورك اعم سنأ‎ 3 dss KIR LI 5> وو ر )وکو‎ 
مشكرة عن‎ Semat da, dan 1G فَرَفِعَتُ وَعَسَى أن يَكُوْنَ حَيْدًا لَك فَالْتِِسُوْهَا‎ 
البخارى)‎ 
Dari Sayyidina Ubadah bin Shamit Radhiyallahu “anhu, “Baginda Nabi 
Shallallahu “alaihi wasallam keluar (dari kamar beliau) untuk memberitahukan 
kepada kami tentang malam Lailatul Qadar. Tetapi pada waktu itu, ada dua 
orang dari Kaum Muslimin sedang bertengkar. Baginda Rasulullah Shallallahu 
“alaihi wasallam bersabda, ‘Aku keluar untuk memberitahu kalian tentang 
malam Lailatul Qadar, tetapi fulan dan fulan bertengkar, maka dicabutlah 
pengetahuan tentang penentuan malam Lailatul 00007 itu. Tetapi barangkali 


hal itu lebih baik bagi kalian. Hendaknya kalian mencarinya pada malam ke-9, 
ke-7 dan ke-5.” (H.R. Bukhari, dari Kitab Misykat) 


Faidah 
Ada tiga masalah yang perlu direnungkan dalam hadits di atas. 


Pertama, adalah bertengkar. Bertengkar adalah sesuatu yang sangat 
buruk yang menyebabkan diangkatnya pengetahuan tentang penentuan 
malam Lailaitul Qadar untuk selamanya. Bukan hanya itu, pertengkaran selalu 
menyebabkan seseorang terhalang mendapatkan keberkahan. Suatu ketika, 
Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bertanya kepada para 
shahabatnya, “Maukah aku tunjukkan kepadamu suatu amalan yang lebih baik 
daripada shalat, puasa, dan sedekah?” Jawab para shahabat Radhiyallahu 
'anhum, “Tentu, ya Rasulullah.” Beliau bersabda, “Perbaikilah hubungan di 
antara kalian. Jauhilah pertengkaran, karena sesungguhnya pertengkaran akan 
mencukur amalan-amalan agama seperti pisau cukur mencukur bersih 
rambut.” Pertengkaran di antara orang ahli dunia yang awam dalam agama 
adalah wajar, tidak perlu dibicarakan. Tetapi, banyak orang yang mengaku ahli 
agama dan selalu berdzikir lama pun sering terjerumus ke dalam 
pertengkaran. Pertama kali, renungkanlah sabda Baginda Nabi Shallallahu 
“alaihi wasallam tersebut, kemudian koreksilah agama yang ada dalam diri kita 
masing-masing, karena dengan membanggakan diri, tidak akan ada taufik 
untuk perbaikan. 

Dalam Bab Kesatu buku ini, yang membahas tentang adab dan tata tertib 
berpuasa, telah diriwayatkan sabda Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi 
wasallam bahwa merusak harga diri seorang muslim adalah riba yang terburuk 
dan paling busuk, tetapi kita sering tidak mempedulikan harga diri muslim lain 
atau melalaikan perintah Allah Subhaanahu wata'ala dan Rasul-Nya di saat 
bertengkar. Al-Qur'an menyatakan: 


z AANE 2 cir 
A ASUS, 


uga 


< 


734 Kitab Fadhilah Ramadhan 


“Dan jangan kalian saling bertengkar, karena hal itu akan menyebabkan 
kalian menjadi penakut dan hilang kekuatan kalian.” (O.S. Al-Anfaal: 46) 


Kini, saatnya bagi orang-orang yang selalu merendahkan kewibawaan dan 
harga diri orang lain, agar memikirkan dan merenungkan betapa mereka telah 
merugikan dirinya sendiri. Dengan sebab perbuatannya itu, ia menjadi hina 
dalam pandangan Allah Subhaanahu wata'ala dan pasti hina juga di hadapan 
manusia. Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Barangsiapa 
memutuskan hubungan dengan saudara muslimnya lebih dari tiga hari, lalu 
mati dalam keadaan demikian, maka ia langsung masuk ke neraka.” Hadits lain 
menyebutkan bahwa setiap hari Senin dan Kamis semua amalan manusia akan 
dilaporkan kepada Allah Subhaanahu wata'ala, dan melalui rahmat-Nya (serta 
hasil dari amal kebaikannya) akan diberikan ampunan kepada manusia, kecuali 
mereka yang menyekutukan Allah Subhaanahu wata'ala. Akan tetapi, bagi dua 
orang yang bertengkar, Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam bersabda 
bahwa Allah Subhaanahu wata'ala berfirman, “Tangguhkanlah ampunan 
Untuk keduanya hingga mereka berdamai!” 


Hadits yang lain menyebutkan bahwa amal perbuatan manusia akan 
dilaporkan kepada Allah Subhaanahu wata'ala setiap hari Senin dan Kamis. 
Barangsiapa bertaubat pada hari itu,’ maka taubatnya akan diterima. 
Barangsiapa meminta ampun kepada-Nya, maka akan diampuni, kecuali 
mereka yang bertengkar. Mereka akan ditangguhkan pengampunannya. 
Sebuah hadits menjelaskan bahwa pada malam Bara'at, yaitu malam ke-15 
Sya'ban (Nishfu Sya'ban), rahmat Allah Subhaanahu wata'ala diberikan 
kepada seluruh makhluk-Nya dan ampunan dari Allah Subhaanahu wata'ala 
diberikan berlimpah, kecuali kepada dua orang, yaitu orang kafir dan orang 
yang mendendam kepada orang lain. Sedangkan sebuah hadits lain 
menyebutkan, bahwa ada tiga orang yang shalatnya tidak naik walaupun 
sejengkal di atas kepala mereka, di antaranya adalah orang-orang yang 
bertengkar. 


Pembahasan di atas sebenarnya sedikit menyimpang dari pokok 
pembicaraan. Hal itu sengaja saya tulis karena bukan hanya masyarakat awam, 
bahkan para tokoh masyarakat, orang-orang mulia, dan para ulama telah 
terperosok ke dalam perbuatan tersebut, di dalam majelis dan pertemuan- 
pertemuan mereka. Hanya kepada Allah Subhaanahu wata'ala saya mengadu 
dan hanya Dialah Yang Maha Penolong. Selanjutnya, ada satu hal penting yang 
patut direnungkan bahwa semua pertengkaran dan permusuhan yang dilarang 
tersebut adalah apabila disebabkan urusan dunia. Tetapi, apabila pemutusan 
hubungan itu dilakukan karena kefasikan seseorang atau untuk melindungi 
agama, maka hal itu dibolehkan. 


Suatu ketika, Sayyidina Ibnu Umar Radhiyallahu “anhuma meriwayatkan 
sebuah hadits Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam. Lalu, anaknya 
mengucapkan kata-kata yang pada lahirnya menyanggah sabda Baginda Nabi 
Shallallahu “alaihi wasallam tersebut. Akibatnya, Sayyidina Ibnu Umar 
Radhiyallahu “anhuma tidak mau lagi berbicara dengan anaknya seumur 


Malam Lailatul @odar 735 


hidupnya. Masih banyak peristiwa serupa lainnya dalam kehidupan shahabat 
Radhiyallahu 'anhum. Tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada diri kita, 
hanya Allah Yang Maha Tahu, dan Dia sajalah yang mengetahui keadaan hati 
manusia yang sebenarnya. Siapakah sebenarnya yang telah memutuskan 
hubungan karena membela agama, dan siapakah yang memutuskan hubungan 
hanya karena membela harga diri, kebanggaan, dan kebesaran. Siapa saja 
dapat mengatakan bahwa kemarahan dan kebenciannya itu adalah untuk 
agama. 


Kedua, agar manusia ridha dan berlapang dada untuk menerima setiap 
keputusan dan hikmah Ilahi dalam setiap urusan. Pada zhahirnya, biarpun 
penetapan malam Lailatul Qadar telah diangkat dan dianggap suatu kerugian 
besar, tetapi karena hal itu merupakan keputusan Allah Subhaanahu wata'ala, 
maka Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Mungkin 
yang demikian itu lebih baik bagi kalian.” Pelajaran yang sangat penting untuk 
direnungkan bahwa setiap saat Allah Subhaanahu wata'ala selalu merahmati 
dan mengasihi hamba-hamba-Nya. Bahkan, ketika seseorang ditimpa bencana 
akibat perbuatan buruknya sendiri, lalu dengan sedikit ketawajjuhan kepada 
Allah Subhaanahu wata'ala dan mengakui kelemahannya, maka Allah 
Subhaanahu wata'ala akan menjadikan musibah itu sebagai sebab datangnya 
kebaikan besar. Bencana itu akan menjadi penyebab turunnya kebaikan. Tidak 
ada yang sulit sedikit pun bagi Allah Subhaanahu wata'ala. 


Para ulama menyatakan bahwa dengan tidak diketahuinya secara pasti 
saat terjadinya malam Lailatul Qadar, mengandung beberapa kebaikan sebagai 
berikut. 


1. Seandainya diketahui secara pasti waktu datangnya malam Lailatul 
Oadar, maka orang-orang yang memiliki kebiasaan buruk akan enggan 
beribadah pada malam lainnya. Dengan tidak diketahui kepastiannya, 
akan membuat seseorang berjaga-jaga dan beribadah setiap malam, 
dengan harapan akan menjumpai malam tersebut, sehingga ia 
memperoleh taufik untuk beribadah pada malam-malam lainnya. 


2. Banyak di antara kita orang-orang yang tidak dapat menghindari 
kemaksiatan. Jika mereka mengetahui kepastian saat datangnya malam 
Lailatul-Oadar, namun masih tetap dalam kemaksiatan dan dosa, maka 
dapat dibayangkan akibatnya. Suatu ketika, Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam memasuki masjid. Beliau melihat seorang 
shahabat yang sedang tidur. Beliau bersabda kepada Sayyidina Ali 
Radhiyallahu “anhu, “Bangunkanlah ia agar berwudhu!” Lalu, Sayyidina Ali 
Radhiyallahu “anhu membangunkannya dan berkata kepada beliau, “Ya 
Rasulullah, biasanya engkau selalu bersegera dalam kebaikan, mengapa 
bukan engkau yang membangunkannya?” Terhadap pertanyaan ini, 
Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam menjawab, “Aku khawatir jika 
orang ini menolak perintahku. Orang yang menolak perintahku berarti 
kufur. Sedangkan jika ia menolak perintahmu, ia tidak menjadi kufur.” 
Begitu juga Allah Subhaanahu wata'ala menyembunyikan malam Lailatul 


736 Kitab Fadhilah Ramadhan s 


Qadar itu supaya hambanya tidak terjatuh dalam kemaksiatan di malam 
itu, sedangkan ia sudah tahu kemuliaan malam itu. 


3. Jika diketahui kepastian malam Lailatul Oadar, namun karena suatu 
halangan seseorang melewatkan malam tersebut tanpa ibadah, maka 
pada malam-malam selanjutnya ia akan malas beribadah karena merasa 
sudah terlanjur terlewatkan. Sekarang ini, karena tidak ada ketentuan 
datangnya malam Lailatul Oadar, setidaknya akan banyak orang yang 
bangun untuk beribadah. 


4. Setiap malam yang digunakan untuk mencari malam Lailatul Qadar akan 
mendapat pahala tersendiri. 


5. Allah Subhaanahu wata'ala akan membanggakan ibadah-ibadah pada 
bulan Ramadhan di hadapan para malaikat sebagaimana disebutkan di 
dalam hadits pertama. Dengan tidak mengetahui kepastian malam 
tersebut, maka setiap malam orang-orang akan rajin beribadah dan 
bangun malam semata-mata karena Allah Subhaanahu wata'ala. Dapat 
dibayangkan bagaimana keadaan mereka, jika mengetahui kepastian 
datangnya malam Lailatul Qadar. 


Selain itu, terdapat juga keuntungan dan maslahat lainnya. Inilah di 
antara hikmah Allah Subhaanahu wata'ala sering merahasiakan hal-hal 
tertentu, karena di balik itu semua terdapat maslahat dan manfaat yang 
penting yang tidak kita ketahui, seperti Allah Subhaanahu wata'ala 
merahasiakan Ismul A'zham dan merahasiakan saat doa pasti dikabulkan pada 
Hari Jum'at. Masih banyak hal-hal lainnya seperti itu. Mungkin saja bahwa 
diangkatnya penentuan malam Lailatul Oadar karena pertengkaran yang 
terjadi ketika itu, hanyalah untuk bulan Ramadhan tahun itu. Akan tetapi, 
diangkatnya penentuan malam Lailatul Qadar untuk selamanya adalah 
disebabkan maslahat-maslahat yang telah disebutkan di atas. 


Ketiga, kita dianjurkan untuk mencari malam Lailatul Qadar pada tiga 
malam, yaitu malam ke-9, ke-7, dan ke-5. Jika hadits ini dihubungkan dengan 
hadits sebelumnya (hadits ke-4), kita akan mengetahui bahwa tiga malam 
tersebut termasuk sepuluh malam terakhir bulan Ramadhan. Jika sepuluh 
malam terakhir tersebut dihitung dari awal (maksudnya dihitung mulai dari 
malam ke-21, ke-22, ke-23, dan seterusnya), maka tiga malam yang dimaksud 
ialah malam ke-29, ke-27, dan ke-25. Jika bulan Ramadhan terdiri dari 29 hari 
dan dihitung dari belakang sebagaimana yang disimpulkan dari sebagian lafadz 
hadits (maksudnya dihitung mulai dari malam ke-29, ke-28, ke-27, dan 
seterusnya), maka tiga malam yang dimaksud ialah malam ke-21, ke-23, dan 
ke- 25. Akan tetapi, jika Ramadhan terdiri dari 30 hari, maka tiga malam yang 
dimaksud ialah malam ke-22, ke-24, dan ke-26. 


Selain itu, masih banyak riwayat yang berbeda-beda mengenai penentuan 
malam Lailatul Qadar, sehingga menyebabkan para ulama berbeda pendapat, 
hingga mencapai lima puluh pendapat, sebagaimana keterangan yang telah 
lalu. Karena banyaknya perbedaan di antara riwayat-riwayat itu, maka 
menurut para ulama, Malam Lailatul Oadar tidak menetap pada tanggal 


Malam Lailatul dodar 7 


tertentu, tetapi berubah-ubah setiap tahun. Sebab Baginda Nabi Shallallahu 
“alaihi wasallam sendiri pada tahun-tahun yang berbeda memerintahkan para 
shahabatnya agar mencari malam Lailatul Qadar pada malam yang berbeda- 
beda. Terkadang beliau memastikan suatu malam tertentu. Misalnya, 
Sayyidina Abu Hurairah Radhiyallahu “anhu meriwayatkan bahwa suatu ketika, 
ia hadir di majelis Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam yang sedang 
berbicara tentang malam Lailatul Oadar. Beliau bertanya, “Tanggal berapakah 
sekarang?” Mereka menjawab, “Tanggal 22 Ramadhan.” Beliau bersabda, 
“Carilah malam Lailatul Qadar pada malam ini!” 


Sayyidina Abu Dzar Radhiyallahu “anhu meriwayatkan bahwa ia bertanya 
kepada Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam, “Apakah malam 
Lailatul Qadar dikhususkan selama engkau masih bersama kami atau juga 
diberikan setelah engkau dipanggil ke rahmat Allah Subhaanahu wata'ala?” 
Beliau menjawab, “Malam Lailatul Qadar akan diberikan sampai Hari Kiamat.” 
Lalu, aku bertanya, “Pada bagian manakah malam Lailatul Qadar itu akan 
datang?” Beliau pun menjawab, “Carilah pada sepuluh malam pertama dan 
sepuluh malam terakhir.” Kemudian beliau sibuk berbicara dengan 
pembicaraan lain. Aku pun menunggu, dan setelah ada kesempatan aku 
bertanya lagi, “Di bagian manakah sepuluh hari tersebut?” Pertanyaan ini 
membuat Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam marah kepadaku, dengan 
kemarahan yang belum pernah kulihat sebelum dan sesudahnya. Lalu, beliau 
bersabda, “Jika Allah Subhaanahu wata'ala ingin memberitahukannya, 
mengapa Dia tidak memberitahukannya kepada kita? Carilah di antara tujuh 
malam terakhir dan jangan bertanya lagi.” 


Di dalam hadits yang lain, Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam 
memberitahukan kepada seorang shahabat bahwa malam Lailatul Oadar 
datang pada malam ke-23. Sayyidina Ibnu Abbas Radhiyallahu ‘anhuma 
berkata, “Ketika aku sedang tidur, seseorang berkata di dalam mimpiku, 
“Bangunlah, inilah malam Lailatul Qadar.’ Aku pun segera bangun menjumpai 
Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam dan mendapati beliau sedang 
shalat. Itu terjadi pada malam ke-23.” Menurut riwayat lainnya, malam ke-24 
adalah malam Lailatul Qadar. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu 
“anhu berkata, “Barangsiapa tetap bangun malam sepanjang tahun untuk 
beribadah, maka ia akan mendapatkan malam Lailatul Qadar.” (Dengan kata 
lain, malam Lailatul Oadar terjadi pada malam tertentu dalam satu tahun). 
Ketika hal itu diceritakan kepada Sayyidina Ubay bin Ka'ab Radhiyallahu 'anhu, 
ia berkata, “Ya, yang dimaksud oleh Ibnu Mas'ud adalah agar orang-orang 
tidak merasa cukup dengan bangun satu malam saja.” Kemudian ia 
bersumpah, “Demi Allah, malam Lailatul Qadar datang pada malam ke-27.” 


Pendapat ini juga diikuti oleh kebanyakan shahabat dan para tabi'in, 
bahwa malam itu adalah malam ke-27. ini adalah penelitian dari Sayyidina 
Ubay Radhiyallahu “anhu. Namun, Sayyidina Ibnu Mas'ud Radhiyallahu “anhu 
mengatakan bahwa barangsiapa yang bangun malam sepanjang tahun akan 
mendapati malam Lailatul Qadar. Dalam Kitab Durrul Mantsur, terdapat 


738 Kitab Fadhilah Ramadhan 


sebuah riwayat yang menyatakan bahwa Sayyidina Ibnu Mas'ud Radhiyallahu 
“anhu meriwayatkan hal ini dari Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi 
wasallam. Menurut para imam, terutama pendapat yang masyhur dari Imam 
Abu Hanifah Rahmatullah “alaih, bahwa malam Lailatul Oadar terjadi pada 
suatu malam dalam satu tahun. Sedangkan pendapat Imam Abu Hanifah 
Rahmatullah 'alaih yang lain, mengatakan bahwa malam itu terjadi dalam 
bulan Ramadhan. Pendapat kedua murid Imam Abu Hanifah Rahmatullah 
alaih (Imam Abu Yusuf Rahmatullah “alaih- dan Imam Muhammad 
Asy-Syaibani Rahmatullah 'alaih) menyebutkan bahwa malam Lailatul Qadar 
tersebut jatuh di malam tertentu di bulan Ramadhan, hanya tidak diketahui 
tanggalnya. 

Pendapat yang unggul dari Madzhab Syafi'i, malam Lailatul Qadar terjadi 
pada malam ke-21. Imam Ahmad Rahmatullah “alaih dan Imam Malik 
Rahmatullah “alaih berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar terjadi di antara 
sepuluh malam terakhir yang ganjil dari bulan Ramadhan, yang selalu berubah 
dari tahun ke tahun. Namun, sebagian besar ulama berpendapat bahwa 
kemungkinan besar malam Lailatul Oadar terjadi setiap tahun pada malam 
ke-27 bulan Ramadhan. Syaikhul Arifin Muhyiddin Ibnu Arabi Rahmatullah 
'alaih berkata, “Menurut pendapat saya, yang lebih tepat adalah pendapat 
Orang-orang yang menyatakan bahwa malam Lailatul Qadar terjadi pada 
malam-malam silih berganti dalam setahun. Karena saya telah dua kali 
melihatnya pada tanggal 15 dan pada tanggal 19 Sya'ban, dan dua kali saya 
melihatnya pada pertengahan Ramadhan, yaitu malam ke-13 dan ke-18. Saya 
sering melihatnya dalam malam-malam ganjil sepuluh hari terakhir Ramadhan. 
Karena alasan inilah saya meyakini bahwa malam Lailatul Qadar terjadi dalam 
malam-malam tertentu dalam setahun. Hanya saja lebih sering terjadi pada 
bulan Ramadhan.” 


Syaikh Waliyullah Dahlawi Rahmatullah “alaih mengatakan bahwa Lailatul 
Qadar ada dua dalam setiap tahun. Pertama, Lailatul Qadar dengan makna 
malam ketika keputusan-keputusan Allah Subhaanahu wata'ala diturunkan, 
dan malam itu juga Al-Qur'an diturunkan dari Lauhul-Mahfudz (ke langit 
dunia). Malam itu tidak terbatas pada bulan Ramadhan saja, tetapi berubah- 
rubah sepanjang tahun. Namun, dalam tahun Al-Our'an diturunkan, malam 
tersebut dipastikan terjadi pada bulan Ramadhan, dan malam Lailatul Qadar 
tersebut pada umumnya terjadi pada bulan Ramadhan. Kedua, Lailatul 03036 
dengan makna malam yang mengandung nilai ruhani yang khusus, saat para 
malaikat turun dalam jumlah yang sangat banyak memenuhi bumi, dan setan- 
setan lari menjauh, dan doa-doa serta amal ibadah banyak dikabulkan. Malam 
itu hanya datang pada bulan Ramadhan dalam malam-malam ganji! 10 yang 
akhir, secara berganti-ganti. Pendapat Syaikh Waliyullah Rahmatullah “alaih 
inilah yang paling diterima oleh ayah saya. 

Namun demikian, terlepas dari apakah ada dua malam Lailatul Qadar 
atau hanya satu kali, yang jelas siapa saja hendaknya terus mencarinya 
sepanjang tahun pada setiap malam, paling tidak hendaknya mencari pada 


Malam Lailatul dodar 739 


bulan Ramadhan. Seandainya hal itu :erasa berat, maka carilah pada sepuluh 
hari terakhir bulan Ramadhan. Anggaplah malam Lailatul Oadar itu sebagai 
malam keberuntungan yang harus kita peroleh. Apabila ini juga dirasakan 
berat, paling tidak malam keberuntungan ini dicari pada malam-malam ganjil 
dari sepuluh hari terakhir Ramadhan. Jika ini pun terlewatkan, jangan sampai 
malam ke-27 berlalu begitu saja, anggaplah itu sebagai malam keberuntungan. 


Apabila seseorang bernasib baik mendapatkannya, hal itu tidak bisa 
dibandingkan dengan segala kenikmatan dunia. Tetapi, apabila seseorang itu 
tigan bernasib baik mendapatkannya, maka ia tetap mendapat pahala ibadah. 
Setidaknya, hendaklah ia berusaha melaksanakan Shalat Maghrib dan Shalat 
Isya berjamaah sepanjang tahun di masjid. Hal ini sangat penting dilaksanakan 
oleh setiap orang. Sebab, jika malam Lailatul Qadar ada pada malam itu, maka 
pahala kedua shalat jamaah tersebut menjadi sangat besar. Inilah keagungan 
karunia Allah Subhaanahu wata'ala kepada seseorang yang giat berusaha 
untuk tujuan agama. Walaupun ia tidak memperoleh apa yang ia maksud, ia 
tetap mendapatkan pahala, karena usahanya untuk mencari sesuatu yang 
amat besar keuntungannya. Namun, berapa banyakkah orang yang berusaha 
keras untuk tujuan agama dan yang sanggup berjuang hingga nyawa mereka 
terkorbankan demi kerja agama ini? Di sisi lain, untuk urusan keduniaan, jika 
seseorang tidak menghasilkan sesuatu dari kerja kerasnya, ia akan dianggap 
sebagai orang yang gagal dan rugi. Meskipun demikian, demi usaha yang 
hanya bersifat main-main, mereka sanggup mengorbankan nyawa dan harta 
untuk memperoleh nilai yang sedikit itu. 


Eu‏ زه l (ABI‏ بي 
Lihatlah perbedaan jalan, dari mana dan sedang kemana engkau menuju‏ 


Hadits Ke-6 


سو كردس تجو 


KENA Hansen Ga وس‎ 
Pes KG SISA ag 


2 


abêr. eso AG, ين او تسح وعشر‎ 
Hu جه صَافِيَةٌ‎ KAN ون‎ se م من‎ SESU sat Gagah, CGI 


he p 


Sana en GI BE Kol 
II sa Lah WE ea KAE AI Sr 5ون‎ Ka) 


Pa 
ri 


Senai Ws‏ مكل . «الدر المنثور عن أحمر والبيهقي و محمد بن دصر و غيرهم) 
Dari Sayyidina Ubadah bin Shamit Radhiyallahu anhu, ia bertanya kepada‏ 
Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam tentang malam Lailatul 00001‏ 
Beliau bersabda, “(Malam Lailatul Qadar) terdapat pada sepuluh hari yang‏ 


740 Kitab Fadhilah Ramadhan 


akhir bulan Ramadhan, yaitu pada malam-malam ganjil yang ke-21, 23, 25, 
27, 29, atau pada malam terakhir bulan Ramadhan. Barangsiapa yang 
menghidupkan malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala, 
maka dosa-dosanya yang terdahulu akan diampuni. Di antara tanda-tandanya 
adalah suasana malam itu akan terang, cerah, tenang, sunyi tidak panas dan 
tidak dingin, seakan-akan pada malam itu ada bulan yang memancarkan 
cahaya terang. Pada malam itu hingga shubuh tidak ada satu pun bintang 
yang dilemparkan kepada setan. Termasuk tanda-tandanya adalah matahari 
yang terbit pagi hari itu, sinarnya tidak terasa menyilaukan, seakan-akan 
seperti bulan purnama. Saat itu Allah Subhaanahu wata'ala mengharamkan 
setan-setan muncul bersamanya (hal ini berbeda dengan hari-hari biasa 
dimana matahari muncul disertai dengan munculnya setan).” (H.R. Ahmad, 
Baihaqi, dari Kitab Durrul Mantsur) 
Faidah 

Kandungan bagian awal hadits ini telah disebutkan dalam riwayat-riwayat 
sebelumnya. Bagian akhir hagits tersebut menyebutkan tanda-tanda malam 
Lailatul Qadar yang sudah jelas, tidak perlu lagi dibahas panjang lebar. Selain 
itu, terdapat tanda-tanda lainnya yang disebutkan di dalam hadits atau 
berdasarkan pengalaman orang-orang yang beruntung mengalaminya. Tanda- 
tanda khusus yang disebutkan di dalam hadits adalah bahwa matahari terbit 
tanpa disertai cahaya yang menyilaukan. Banyak hadits yang meriwayatkan 
tentang tanda khusus ini dan tanda ini selalu ditemukan. Sedangkan tanda- 
tanda lainnya, ada yang pasti dan ada yang tidak pasti. Seorang shahabat yang 
bernama Sayyidina Abdah bin Abi Lubabah Radhiyallahu “anhu berkata, “Pada 
malam ke-27 bulan Ramadhan, aku merasakan air laut benar-benar terasa 
manis.” Syaikh Ayyub bin Khalid Rahmatullah “alaihi berkata, “Suatu ketika aku 
harus mandi, dan aku mandi dengan air laut. Ketika aku rasakan, ternyata air 
laut itu terasa manis. Saat itu malam ke-23.” Beberapa orang masyaikh 
menulis bahwa pada malam Lailatul Qadar semua benda akan bersujud 
kepada Allah Subhaanahu wata'ala, bahkan pepohonan pun akan merebah ke 
tanah kemudian kembali seperti semula. Namun, hal ini merupakan peristiwa 
kasyaf yang tidak setiap orang dapat melihatnya. 


Hadits Ke-7 
ECE إن عَم ى‎ TPA Ol ENG Les A ا رضي الله‎ 


Ci. 
Ca, 
R 
x 
Cs 
tits 
N 


KT a PA‏ (رواهاحیں‌ وابن ماجة والترمزى وصح ه کنا 


Dari Sayyidatina Aisyah Radhiyallahu ‘anha, ia berkata, “Aku bertanya, Ya 
Rasulullah, jika kuketahui malam itu adalah malam Lailatul Qadar, apakah 
yang sebaiknya kubaca?” Beliau menjawab, “Bacalah: 


Lan Sari GA: sis 


Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Engkau suka 


Malam Lailatul dodar 741 


mengampuni, maka ampunilah aku.” (H.R. Ahmad, Ibnu Majah, Tirmidzi, dari 

Kitab Misykat) 

Faidah 6 
Itulah doa yang ringkas tapi padat. Jika Allah Subhaanahu wata'ala 

dengan karunia-Nya telah memaafkan seorang hamba dari tuntutan akhirat, 

apalagi yang masih ia perlukan? 


Peta caps 


Ya Allah, aku tidak memohon ‘terimalah seluruh ibadahku' 
Namun permintaanku hanyalah “ampuni seluruh dosa-dosaku' 


Syaikh Sufyan Tsauri Rahmatullah “alaih berkata bahwa menyibukkan diri 
dengan berdoa dengan doa tersebut di atas (re العفوكاغث‎ EA He Si) 3311) pada 
malam itu lebih baik daripada ibadah-ibadah lainnya. Sedangkan Syaikh Ibnu 
Rajab Rahmatullah “alaih berpendapat, “Janganlah seseorang hanya sibuk 
berdoa dengan doa tersebut di atas, tetapi hendaknya ia juga melakukan 
ibadah-ibadah lain seperti membaca Al-Qur'an, shalat, doa, tafakkur, 
muragabah (diam berdzikir), dan sebagainya.” Pendapat terakhir inilah yang 
lebih tepat dan lebih sesuai dengan sabda Baginda Nabi Shallallahu “alaihi 
wasallam di dalam hadits sebelumnya, yang menerangkan tentang keutamaan 
shalat, dzikir, dan ibadah-ibadah lain. 


BAB KETIGA 


PTIKAF 


Ptikaf adalah tinggal di dalam masjid dengan niat i'tikaf. Menurut 
madzhab Hanafi, hukum i'tikaf ada tiga macam. Pertama, I'tikaf Wajib, yaitu 
i'tikaf yang wajib karena nazar, misalnya karena mengucapkan, “Jika saya 
dapat menyelesaikan perkerjaan ini, saya akan beri'tikaf sekian hari.” Atau 
mungkin tanpa - dikaitkan dengan pekerjaan, misalnya karena dia berkata, 
“Saya wajibkan kepada diri saya untuk beri'tikaf selama sekian hari,” maka 
i'tikafnya menjadi wajib. Sekian hari yang ia niatkan, wajib ia tunaikan. Kedua, 
I'tikaf Sunnah, yaitu i'tikaf sebagaimana yang biasa dilakukan oleh Baginda 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam, yaitu beri'tikaf selama sepuluh hari 
yang akhir dari bulan Ramadhan. Ketiga, I'tikaf Nafil'?, yaitu Ytikaf tanpa 
batasan waktu dan hari: kapan pun seseorang berniat i'tikaf, ia dapat 
melakukannya. Bahkan, jika berniat i'tikaf seumur hidupnya pun, dibolehkan. 


Selanjutnya ada perbedaan pendapat tentang paling sedikitnya waktu 
i'tikaf. Imam Abu Hanifah Rahmatullah “alaih menyatakan bahwa i'tikaf tidak 
boleh kurang dari satu hari. Sedangkan Imam Muhammad Asy-Syaibani 
Rahmatullah “alaih berpendapat bahwa boleh i'tikaf dalam waktu yang 
singkat. Pendapat yang kedua inilah yang difatwakan dalam Madzhab Hanafi”. 
Oleh sebab itu, sangat penting bagi setiap orang berniat i'tikaf saat memasuki 
masjid, sehingga ketika ia melaksanakan shalat atau beribadah selama berada 
di masjid, iapun akan memperoleh pahala i'tikaf. Saya melihat ayah saya 
(semoga Allah Subhaanahu wata'ala menyinari kuburnya) selalu 
memperhatikan masalah ini. Setiap memasuki masjid, sambil melangkahkan 
kaki kanannya, ia membaca niat itikaf. Kadangkala, untuk mendidik para 
khadimnya, ia mengucapkan niat i'tikaf tersebut dengan suara nyaring. 

Pahala i'tikaf itu sangat besar dan keutamaannya sangat banyak, sehingga 
Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam senantiasa 
memperhatikannya. Perumpamaan orang yang beri'tikaf adalah seperti orang 
yang pergi ke rumah seseorang untuk meminta hajatnya seraya berkata, 
“Selama hajatku belum terpenuhi, aku akan tetap tinggal di sini.” 


asil Sek بات دم تر سے تول کے چ کی‎ É 


Jiwa ragaku pergi bersimpuh di bawah keagungan-Mu 


13 Nafil keutamaannya di bawah sunnah, menurut Madzhab Hanafi. 
14 Begitu juga fatwa dalam Madzhab Syafi'i. 


I'tikaf 743 


Inilah dambaan dan kebahagian hatiku 


Seandainya hal itu dilakukan, hati tuan rumah yang sekeras apapun 
niscaya akan melunak. Lalu, bagaimana dengan Allah Subhaanahu wata'ala 
Yang Maha Pemurah? Dia selalu mencari alasan untuk memberi, bahkan tanpa 
alasanpun Dia memberi. 


aa S‏ وى دحت سك ی بردم كل 


Engkaulah yang Maha Pemberi karunia 
Rahmat-Mu senantiasa terbuka bagi setiap manusia 


irda SI ادال‎ Sg موی سے‎ da 


Bertanyalah kepada Nabi Musa tentang turunnya wahyu Tuhan 
la pergi untuk mengambil api, tetapi ia molah memperoleh kenabian 


Oleh sebab itu, orang yang memutuskan hubungannya dengan dunia lalu 
pergi berdiam di pintu rumah Allah Subhaanahu wata'ala (masjid), bukankah 
dia pasti akan diberi? apakah ada keraguan dalam hal ini? Jika Allah 
Subhaanahu wata'ala telah memberinya, siapakah yang mampu menghitung 
perbendaharaan-Nya? Untuk menjelaskannya lebih jauh, jelas saya tidak 
memiliki kemampuan. Bagaimana mesti menjelaskan sesuatu yang tidak 
terbatas? 


Pe ah Un AL AS‏ يحول 


Kepada bunga mawar yang hati telah kuberikan 
Bahkan untuknya jiwa telah kukorbankan 
Apakah bunga itu bisa hadir dalam pelukanku 
Atau nyawa akan terlepas dari jasadku 


Syaikh Ibnul Qayyim Rahmatullah “alaih menjelaskan bahwa tujuan i'tikaf 
adalah menghubungkan hati kepada Dzat Allah Subhaanahu wata'ala Yang 
Maha Suci, mengalihkan hati dari selain Allah Subhaanahu wata'ala, 
mengganti segala kesibukan dengan menyibukkan diri berdzikir kepada Allah 
Subhaanahu wata'ala Yang Maha Suci, memutuskan seluruh perhatian dari 
selain Allah Subhaanahu wata'ala, mengosongkan segala pikiran dan angan- 
angan diisi dengan kecintaan kepada-Nya, sehingga kecintaan kepada makhluk 
berganti dengan kecintaan kepada Allah Subhaanahu wata'ala. Kecintaan 
seperti inilah yang akan bermanfaat di tengah keresahan dan kesunyian kubur, 
dimana pada hari itu tidak ada yang dapat menenangkan hati dari keresahan 
dan kesunyian kubur kecuali kecintaan kepada Allah Subhaanahu wata'ala. 
Jika hati telah mencintai-Nya, maka betapa indah dan nikmat waktu yang akan 
berlalu bersama-Nya. 


In Ie فرصت حك رات ون یشار ہوں‎ Hp PG 


Hati terus mencari, 


744 Kitab Fadhilah Ramadhan s 


lalu menemukan kesempatan yang indah itu 
„Aku duduk termenung siang dan malam hari 
membayangkan apa yang telah berlalu 


Penyusun Kitab Maragi Falah menulis bahwa jika /tikaf dilakukan dengan 
ikhlas, maka i'tikaf tersebut merupakan ibadah yang paling utama. Selain itu, 
keistimewaan i'tikaf tidak terhitung jumlahnya. Ketika beri'tikaf, hati akan 
dibersihkan dari ketergantungan pada dunia dengan segala isinya, dan 
berkonsentrasi semata-mata kepada Allah Subhaanahu wata'ala, serta 
bersimpuh di hadapan-Nya. 


ری شن ا لق مارغل عرزي باد صنت وربال Int‏ 


Aku tidak peduli, berapa lama lagi harus berdiri di depan pintu-Mu 
Karena sudah menjadi tekad hatiku 
Untuk selalu memohon hingga terbuka pintu 


Oleh sebab itu, barangsiapa yang beri'tikaf ia dihitung beribadah 
sepanjang waktunya. Tidur atau terjaganya dinilai ibadah, dan ia akan 


bertambah dekat kepada Allah Subhaanahu wata'ala. Sebuah hadits . 


menyebutkan bahwa Allah Subhaanahu wata'ala berfirman, “Barangsiapa 
mendekati-Ku sejengkal, Aku akan mendekatinya sehasta. Barangsiapa 
mendekati-Ku sehasta, Aku akan mendekatinya sedepa. Barangsiapa 
mendekati-Ku dengan berjalan, Aku akan mendekatinya dengan berlari.?” 


Jika seseorang beri'tikaf di rumah Allah Subhaanahu wata'ala (masjid), 
maka Allah Subhaanahu wata'ala sebagai pemilik rumah Yang Maha Pemurah 
pasti akan memuliakannya, dan dia berada dalam benteng penjagaan Allah 
Subhaanahu wata'ala, sehingga musuh dan segala sesuatu yang 
membahayakan tidak akan menimpanya. Masih banyak keistimewaan dan 
keutamaan i'tikaf yang lain. 


Masalah Figih 

Bagi kaum laki-laki, masjid yang paling utama untuk i'tikaf adalah 
Masjidil-Haram, selanjutnya Masjid Nabawi, kemudian Masjid Baitul Maqdis, 
kemudian Masjid Jami’, dan selanjutnya masjid di kampung masing-masing. 
Imam Abu Hanifah Rahmatullah “alaih menetapkan bahwa masjid yang boleh 
digunakan untuk beri'tikaf adalah masjid yang biasa digunakan untuk shalat 
berjamaah lima waktu. Sedangkan menurut Imam Abu Yusuf Rahmatullah 
“alaih dan Imam Muhammad Rahmatullah “alaih, setiap tempat yang secara 
syariat dinamakan masjid, dapat digunakan untuk beri'tikaf meskipun tidak 
digunakan untuk shalat berjamaah. 


Sedangkan bagi kaum wanita, hendaknya mereka beri'tikaf di tempat 
khusus untuk shalat di dalam rumahnya. Jika tidak ada tempat khusus untuk 


3 Ini adalah perumpamaan untuk memudahkan pemahaman, karena Allah Subhaanahu wata'ala 
Maha Suci dari berjalan dan berlari. Maksudnya, rahmat Allah Subhaanahu wata'ala lebih cepat 
datang daripada usaha hamba-Nya. 


I'tikat 745 


shalat di dalam rumah, hendaknya disediakan sebuah kamar atau sudut rumah 
yang khusus untuk řtikaf. Dengan demikian, i'tikaf lebih mudah bagi kaum 
wanita daripada kaum laki-laki, karena mereka cukup duduk di rumahnya, 
sedangkan pekerjaan-pekerjaan rumah dapat dikerjakan oleh anak-anaknya, 
dan dengan cara ini ia mendapatkan pahala i'tikaf tanpa susah payah. Namun 
sayangnya, meskipun i'tikaf bagi kaum wanita itu mudah, banyak di antara 
mereka yang tidak mengamalkannya”. 


Hadits Ke-1 

PAN Ann الافعووع رد كر‎ TA bg nga Eee ah Lc E ده كو عدف‎ 
siai :عك‎ akas ao صل الله‎ at وَسُوْلَ‎ NE رضي الله‎ El Wa Ul عَنْ‎ 
2 


EE %4 8 Apt akad bak AN LEN 52 ادع‎ Ê era NA 
SENI AR ف هبوث رة فو‎ Ka الْعَشْرَ‎ IKAN شم‎ Ngira الول‎ 
أده 2 كوه‎ TÊ Khoa AC < KAG BE UWA; 

JAN OSN seal‏ هزو KS su‏ الْعَشْرَ Opa taji 55 Ira‏ بج 
bt Le‏ ور Tag NANG ae NGAPA‏ و مامه ie,‏ 
BA IA Ku an‏ الْأوَاخِرَ ققد اريت هنو اليه دو 
11 فلم Ra‏ راكشره 54 RI aAa (9s Cues AA r KN‏ 
ska E) da a 033 kekal‏ وطن من AN SG Gih kana‏ 
NG Bd. Kap tik‏ ردس AT Ala ASN‏ مهام KEL ZE a‏ 
َالتَوِسُوًا فى كل ps‏ قال PAN 03K‏ لك AAU‏ وکن didi‏ على عَرِيْشٍ SIB‏ 
rai‏ کو وإ ووا ak PEN ah KANA‏ ابه عل و Into‏ 43 
Ogan GUE Ea Kau‏ الله صل اه عَلَيْهِ akan‏ على AE AI Sans‏ مِنْ 
san‏ مشكرة سن المتفق عليه باختلاف اللفظ 

Dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri Radhiyallahu “anhu, bahwa Baginda 
Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beri'tikaf pada sepuluh hari awal bulan 
Ramadhan, kemudian dilanjutkan sepuluh hari pertengahan Ramadhan, 
(beliau beri'tikaf di masjid) dalam sebuah kemah Turki, kemudian beliau 
mengeluarkan kepalanya seraya bersabda, “Aku telah beri'tikaf sejak sepuluh 
hari awal bulan ini untuk mencari malam Lailatul Qadar, kemudian sepuluh 
hari yang tengah. Lalu, aku didatangi (malaikat) dan diberitahu bahwa malam 
Lailatul Qadar itu ada di sepuluh hari yang akhir. Barangsiapa yang telah 
beri'tikaf bersamaku, maka hendaklah beri'tikaf juga pada sepuluh malam 
yang akhir.” Lalu, orang-orang pun beri'tikaf bersama beliau. Beliau bersabda, 
“Sesungguhnya telah diperlihatkan kepadaku malam Lailatul Qadar tersebut, 
tetapi kemudian hal itu dilupakan dariku. Aku bermimpi bahwa aku bersujud di 
atas air dan lumpur pada pagi hari malam Lailatul Qadar tersebut. Oleh 
karena itu, carilah malam Lailatul Qadar pada sepuluh malam yang akhir dan 
carilah pada malam-malam ganjil. Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri Radhiyallahu 
“anhu berkata, “Pada malam itu turun hujan, sedangkan atap masjid terbuat 
dari daun kurma sehingga air menetes ke masjid. Maka pagi harinya aku 
melihat dengan kedua mataku sendiri, bahwa di kening Baginda Rasulullah 


£ Penjelasan ini menurut Madzhab Hanafi. 


0 


746 Kitab Fadhilah Ramadhan 3 


Shallallahu “alaihi wasallam terdapat bekas air dan lumpur. Waktu itu adalah 
pagi malam ke-21.” (H.R. Bukhari, Muslim, dari Kitab Misykat) 


Faidah 

Ytikaf merupakan amalan yang selalu menjadi kebiasaan Baginda Nabi 
Shallallahu “alaihi wasallam pada bulan Ramadhan, seperti yang dinyatakan 
dalam hadits di atas. Beliau beri'tikaf selama sebulan penuh di bulan 
Ramadhan. Beliau beri'tikaf selama dua puluh hari di tahun wafat beliau. 
Namun, karena kebiasaan beliau selalu i'tikaf pada sepuluh hari terakhir bulan 
Ramadhan, maka para ulama berpendapat bahwa i'tikaf selama sepuluh hari 
akhir bulan Ramadhan adalah sunnah muakkadah. 


Berdasarkan hadits di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama i'tikaf 
adalah mencari malam Lailatul Qadar. Hakikatnya, i'tikaf seperti itulah cara 
yang paling tepat untuk mencari malam Lailatul Oadar, sebab ketika seseorang 
beri'tikaf, biarpun tertidur, ia tetap dianggap beribadah. Selain itu, ketika 
beri'tikaf, seseorang tidak pulang pergi kesana-kemari. Dengan begitu, tidak 
ada lagi kesibukan bagi orang yang beri'tikaf kecuali beribadah dan mengingat 
Allah Subhaanahu wata'ala. Oleh sebab itu, tidak ada cara yang lebih baik 
untuk menghargai malam Lailatul Qadar, kecuali i'tikaf. 


Sejak awal bulan Ramadhan Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi 
wasallam selalu memperhatikan amal-amal ibadah. Namun, pada sepuluh hari 
yang akhir, beliau beribadah tanpa mengenal batas. Beliau bangun malam dan 
membangunkan keluarganya untuk beribadah. Sebagaimana yang dapat 
diketahui dari beberapa riwayat Imam Bukhari Rahmatullah “alaih dan Imam 
Muslim Rahmatullah “alaih. Dalam sebuah riwayat dalam Kitab Bukhari 
Muslim, Sayyidatina Aisyah Radhiyallahu “anha berkata, “Selama sepuluh hari 
terakhir bulan Ramadhan, Baginda . Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam 
mengencangkan ikat sarungnya dan bangun malam, serta membangunkan 
keluarganya untuk beribadah.” Maksud mengencangkan ikat sarungnya 
adalah, beliau lebih bersungguh-sungguh dalam beribadah daripada hari-hari 
lainnya atau dapat juga bermakna bahwa beliau tidak berhubungan dengan 
istri-istri beliau pada hari-hari tersebut. 


Hadits Ke-2 
pasal قال ن‎ ales ڪن اب باي رضي اله نها ن رول او صل انه ايو‎ 
ea BIN امِل‎ ANGGANG ERENER 


Dari Sayyidina Ibnu Abbas Radhiyallahu “anhuma, Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda mengenai orang yang beri'tikaf, bahwa 
(dengan beri'tikaf) ia terjaga dari dosa-dosa dan akan ditulis untuknya 
kebaikan-kebaikan sebagaimana orang yang mengerjakan seluruh kebaikan.” 
(H.R. Ibnu Majah, dari Kitab Misykat) 


Faidah 
Dalam hadits di atas disebutkan ada dua manfaat khusus dalam i'tikaf. 
Pertama, dengan i'tikaf seseorang akan terjaga dari perbuatan maksiat. 


I'tikaf 747 


Karena keteledoran dan kelemahan seseorang, terkadang ia terjerumus ke 
dalam dosa. Sedangkan pada bulan yang penuh berkah ini, kemaksiatan 
adalah kezaliman yang tidak terkira besarnya. Dengan beri'tikaf seseorang 
dapat terhindar dari segala godaan untuk berbuat dosa. 

Kedua, banyak sekali amal baik seperti mengantar jenazah, menjenguk 
orang sakit, dan sebagainya, tidak dapat dilakukan oleh orang yang sedang 
beri'tikaf. Oleh sebab itu, hadits di atas menyatakan bahwa kebaikan yang 
biasa dilakukan dan terhalang karena i'tikaf, maka pahalanya akan terus ia 
peroleh, walaupun ia tidak mengerjakannya. 


Allahu Akbar!. Betapa besar rahmat dan karunia Allah Subhaanahu 
wata'ala. Dengan melakukan satu ibadah, seseorang memperoleh pahala 
sepuluh ibadah. Hakikatnya rahmat Allah Subhaanahu wata'ala sangat luas 
tidak terbatas. Dengan sedikit tawajjuh dan berdoa, rahmat-Nya akan tercurah 
laksana hujan. 


يماع baag‏ یو پر 


Untuk memberikan sesuatu Allah mempunyai berbagai cara 
Pemberian Allah tidak tergantung kepada banyaknya amal dan usaha 


Sayang, kita telah melalaikan i'tikaf sama sekali dan tidak merasa perlu 
melaksanakannya. Siapakah yang mau memperhatikannya dan untuk apa hal 
itu diperhatikan, sedangkan pemahaman mengenai keagungan dan kemuliaan 
agama telah tiada dalam hati kita? 


اسك الطات أوثيل عام شي ی مسبم Geh‏ الى قبل بن 


Wahai Tuan Syahidi, mengapa kamu tidak menerima 

Padahal kasih sayang-Nya melimpah kepada setiap makhluk-Nya 
Kalau memang engkau layak untuk mendapatkannya 

Dia akan melimpahkan padamu jua 


Hadits Ke-3 

ڪن اب عباس رضي NA‏ ن مسج رول انلو صل انه ليو ولم 
CG‏ عو رل انو کان َي ی وک ae naa KS gela Ta‏ قال ابن 
عباس ری AM‏ عنما فل ena UG Ag KPI‏ َال اَل ابْنُ عباس Ges‏ اله 
نها CA‏ من الْمَسْجِلٍ قال لَه sag Le a NGGEN‏ قال لا وَلَكيْنْ baba‏ 


748 Kitab Fadhilah Ramadhan 


وبي Aa) NENG Gk To SAI GS ENG WG‏ الاوسطوالبيهق KAN‏ له والحاكم مختصرا 


وقال صحيحالاستا EN A AG‏ صححه الحاكم وضعفه البيهق» 
Dari Sayyidina Ibnu Abbas Radhiyallahu ‘anhuma, bahwa ia sedang beri'tikaf‏ 
di masjid Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam. Lalu, seseorang‏ 
datang dan memberi salam kepadanya, kemudian ia duduk. Sayyidina Ibnu‏ 
Abbas Radhiyallahu “anhuma bertanya, “Wahai Fulan, aku melihatmu sedang‏ 
gelisah dan sedih. (Apa yang telah terjadi?)” “Benar, wahai putra paman‏ 
Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam, aku punya tanggungan utang‏ 
kepada si Fulan. Demi kemuliaan penghuni kubur ini (kubur Baginda Nabi‏ 
Shallallahu “alaihi wasallam), aku belum sanggup melunasinya,” jawab orang‏ 
itu. Sayyidina Ibnu Abbas Radhiyallahu “anhuma berkata, “Bolehkah aku‏ 
berbicara untuk membantumu dengan orang yang memberikan hutang‏ 
kepadamu itu?” Jawabnya, “Baik, jika engkau bersedia.” Maka Sayyidina Ibnu‏ 
Abbas Radhiyallahu “anhuma segera mengenakan sandainya dan keluar dari‏ 
masjid. Orang itu bertanya, “Apakah engkau lupa bahwa engkau sedang‏ 
beri'tikaf?” Sayyidina Ibnu Abbas Radhiyallahu “anhuma berkata, “Tidak, aku‏ 
tidak lupa! Sesungguhnya aku telah mendengar penghuni kubur ini, sedangkan‏ 
waktu perpisahanku dengan beliau belum lama -ketika itu mengalirlah air‏ 
mata Sayyidina Ibnu Abbas Radhiyallahu 'anhuma- bersabda, bahwa‏ 
Pb yang pergi demi menunaikan hajat saudaranya dan sungguh-‏ 
ngguh berusaha, maka itu lebih baik baginya daripada i'tikaf sepuluh tahun.‏ 
Barangsiapa i'tikaf sehari karena "mengharap ridha Allah, maka Allah‏ 
Subhaanahu wata'ala akan menjauhkan antara dirinya dan api neraka sejauh‏ 
tiga parit. Jarak keduanya lebih jauh daripada jarak bumi dan langit.”‏ 
(H.R. Thabrani, Baihaqi, dari Kitab At-Targhib). Wika satu hari Ftikaf pahalanya‏ 
begitu besar, Bagaimana jika beri'tikaf 10 tahun, tentu pahalanya tidak bisa di‏ 
bayangkan)‏ 
Faidah‏ 
Terdapat dua masalah yang dapat disimpulkan dari hadits tersebut.‏ 
Pertama, pahala itikaf satu hari adalah akan dijauhkan oleh Allah‏ 
Subhaanahu wata'ala dari Neraka Jahannam sejauh tiga parit. Jarak satu parit‏ 
itu lebih jauh daripada jarak antara langit dan bumi. Bertambah hari i'tikaf‏ 
seseorang, maka akan bertambah pula pahalanya. Di dalam Kitab Kasyful-‏ 


. Ghummah, ‘Allamah Sya'rani Rahmatullah “alaih meriwayatkan sebuah hadits 


bahwa Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Barangsiapa 
beri'tikaf sepuluh hari pada bulan Ramadhan, maka baginya pahala dua haji 
dan dua umrah. Barangsiapa yang beri'tikaf dari Maghrib sampai Isya di masjid 
yang digunakan untuk shalat berjamaah, tanpa berbicara dengan siapapun 


: kecuali shalat sunnah dan membaca Al-Qur'an, maka Allah Subhaanahu 


wata'ala akan membangunkan baginya sebuah istana di surga.” 

Kedua, menunaikan hajat sesama muslim itu lebih utama daripada 
sepuluh tahun i'tikaf. Atas dasar inilah Sayyidina Ibnu Abbas Radhiyallahu 
'anhuma meninggalkan Ytikafnya. karena ia masih bisa menggantinya dalam 


I'tikaf 749 


waktu yang lain. 


Para ahli tasawwuf berkata bahwa Aliah Subhaanahu wata'ala sangat 
menghargai hati yang remuk redam, melebihi penghargaan-Nya kepada yang 
lain. Oleh sebab itu, banyak hadits yang memperingatkan agar kita berhati-hati 
dari doa buruk orang yang dizalimi, karena hati mereka sedang remuk redam. 
Apabila Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam mengangkat seseorang 
pejabat di suatu wilayah, maka di sela-sela nasihatnya, beliau akan 
mengatakan, | 


An ر‎ an 
Ae و تق‎ 
“Takutlah terhadap doa buruk orang yang dizalimi.” 

va Sy liga‏ اپات ازور ماسقال ی ایر 


Hindarilah doa buruk orang yang dizalimi 
Karena doanya akan dikabulkan oleh Allah tanpa ada yang bisa menghalangi 


Ada suatu hal penting yang mesti diperhatikan di sini, bahwa orang yang 
beri'tikaf akan batal bila meninggalkan masjid sekalipun untuk menolong 
saudara muslimnya. Apabila i'tikaf tersebut adalah itikaf wajib, maka 
menggadhanya juga wajib. Baginda Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam juga 
tidak pernah meninggalkan masjid kecuali untuk buang hajat atau berwudhu 
ketika itikaf. 

Mengenai Sayyidina Ibnu. Abbas Radhiyallahu “anhuma yang 
meninggalkan i'tikafnya demi menolong shahabatnya, maka hal itu sama 
seperti kejadian dalam sebuah pertempuran. Ketika ada seorang shahabat 
yang hampir mati kehausan, tetapi ia tidak meminum air yang disediakan 
untuknya, karena di sebelahnya ada shahabat lain yang terluka yang juga 
dalam kehausan. la mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. 

Mungkin juga, ketika itu Sayyidina Ibnu Abbas Radhiyallahu “anhuma 
sedang beri'tikaf: nafil (yang tidak dibatasi waktunya) sehingga dibolehkan 
menghentikan i'tikafnya (tanpa harus mengganti di waktu yang lain). -Dalam 
penutup risalah ini akan saya kutip sebuah hadits panjang yang berisi tentang 
keutamaan Ramadhan. 


Hadits Ke-4 
03 ا‎ a 5 مه‎ 5 PA 
Ted وَسَلّمَ يَقُوْلُ:‎ ae رول انلو صل الله‎ Asi a عن اشن‎ 


4 


AISI ie JáJ IIA Ge ti AI 
وآ‎ SAN Aga ANN تحت‎ yat, Eb Nas 
GS GAN GAN AS وة‎ una susana Sad 
SERA يتان کن ِن ڪا ر انه‎ a 


750 Kitab Fadhilah Ramadhan 


ae 97‏ ترسخ كو ووي KAK ane aku,‏ 213 رس هاس 
ok 2 AN P aioi k‏ 


z كو‎ 


هبحت SATA GEN ANG‏ مکی صلی انه لیو وسا MUG JA‏ 
ا NS‏ الْجَحِيْ ڪي BA‏ أ 


YL وَعْلْهُمْ‎ GENG AJ BANG des 


ata ATUT 501 اه دعو‎ 4 
وَسَلْمَ صِيَامَهُمٌ‎ MANTAN صَل الله‎ ga SA AE aide Jeon å ثم اقل‎ 3 
لا مات َل من مال‎ EU رَمَصَان‎ ke a ISO FA وقول‎ UG 

0 


2 
2 z 2 


AE المي‎ Ata in a 
BAG ج‎ RELA خر يوم‎ a Jl PNY Blora 5 5 
ik kan DEET 

Ba ah ooo 5 7 A 0 sês‏ ا 


لليلة د 


Kasanga KANA ا‎ 
GENG تخل قر‎ ages sa; و5 كر وي ايخ هط‎ Jas yel; اي‎ 
menee D3 saka SAI Oka SBN 
GA UAS akasa الله‎ Ga asa ايت ين أ‎ AN كماع‎ 
SE خر‎ bada OE5 IG Bh GA لتا ارول الله‎ gi SI AAS فقا‎ aka sya 
كك‎ pk كل ف‎ NONA معان‎ HIS 
ihig بك انه‎ a TUN سيت ولك‎ Ea Ja 

عي بلاج فون إل لض كيف مزح عل أو الك قاو زج يجن َي 
اله عو وجل GAJI‏ ولاس PEN 5 NA ENG GAB‏ 


Bl ka EL وَل‎ SEM OA مُصَلَاهُمْ‎ II SG pakal عن‎ a 


2 


I'tikat 751 


IKA AG f ek °7 7 ; AN 

عَيلَ jaya taka‏ ل Ss 55 Wasan KN KET‏ ان seal aa‏ قال Jakat‏ فان 
2 

si MAKA TAG | sayah بعتيو 51 5 سلا«‎ 9S aR 
ب‎ A ا‎ TN 
P, ٠. و‎ 3 3. Pi r 2 2 5 


Tt 054 » Pa‏ 06 ر 
Baa‏ وَيَقَوْكَ Wen Gala akah‏ وجلا Gan‏ الوم Sa GA‏ 


case LA = 3 7 5 

y D ra D, ae La Pa ” ANG 34 HA gan 5 
Naa KAI IG EN SUN KE KY 
sika pd ينضحا الْحُرُودِ‎ KA, PON UN عرق‎ DA 
7 PI و‎ Ia 


se‏ 2 أ 2 ?2 ” ا م 

NO ر‎ 5 BEA PAN, paka SLS ISIAN A3 نُوَرَضِيْتُ عنم‎ Ye م قل ارط‎ 
pap g9 9 
واللفظ له ليس‎ jagal A EA لام‎ 
ریب وقں التزم البيهقق ان لایخ ر جف تصانيفه حريثا يعليه موضوعا الخ وذكر القارى‎ E sed فى اسنادهمن اجمع على ضعفه قلت قال‎ 
فى المرقأةبعض طرق الحريث ثم قال فاختلاف طرق الحريث يرل على ان لهاصلااه»‎ 
Dari Sayyidina Ibnu Abbas Radhiyallahu “anhuma, ia mendengar Baginda 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Sesungguhnya surga itu 
diharumi dengan kayu gaharu yang dibakar dan dihiasi dari awal tahun hingga 
akhir tahun untuk menyambut bulan Ramadhan. Bila malam pertama bulan 
Ramadhan datang, maka akan bertiup angin dari bawah Arsy yang disebut 
angin Mutsirah yang (karena hembusannya) daun-daun pepohonan surga 
bergesekan, juga gelang-gelang pegangan daun-daun pintu surga, sehingga 
menimbulkan alunan suara yang begitu merdu yang belum pernah didengar 
oleh siapapun. Lalu keluarlah para bidadari sehingga berdiri di balai-balai 
(istana) surga, lalu mereka menyeru, "Adakah orang yang melamar kepada 
Allah Subhaanahu wata'ala agar Dia mengawinkannya (dengan kami)?” Lalu 
bidadari itu berkata, Ya Ridwan (Penjaga Surga), malam apakah ini?” Maka 
Malaikat Ridwan Alaihis salam menjawab mereka dengan, ‘Labaik (Ya, saya 
hadir)" Ia berkata, “Ini malam pertama bulan Ramadhan, (yang malam ini) 
pintu-pintu surga dibuka untuk orang-orang yang berpuasa dari umat Baginda 
Muhammad Shallallahu “alaihi wasallam. Baginda Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda, “Allah Subhaanahu wata'ala berfirman, “Wahai 
Ridwan, bukalah pintu-pintu surga! Dan wahai Malik (Penjaga Neraka), 
tutuplah pintu-pintu neraka bagi orang-orang yang berpuasa dari umat 
Muhammad! Wahai Jibril, turunlah ke bumi. Rantailah setan-setan dan 
belenggulah mereka. Lalu lemparkanlah mereka ke dalam lautan agar tidak 
merusak puasa umat kekasih-Ku Muhammad!” Beliau bersabda, “Allah Azza 
Wa Jalla setiap malam di bulan Ramadhan memerintahkan kepada malaikat 
agar menyeru tiga kali, “Adakah orang yang memohon? Maka akan Aku 
penuhi permohonannya. Adakah orang yang bertaubat? Maka akan Aku 
terima taubatnya. Adakah orang yang meminta ampunan? Maka Aku akan 


752 Kitab Fadhilah Ramadhan 


mengampuninya. Adakah orang yang mau memberi pinjaman" kepada Dzat 
Yang Maha Kaya yang tidak pernah kekurangan. Dzat yang selalu memenuhi 
janji-Nya dan tidak pernah berbuat zhalim?” Beliau bersabda, “Setiap hari pada 
bulan Ramadhan, yaitu saat berbuka puasa, Allah Subhaanahu wata'ala akan 
membebaskan sejuta hamba-Nya yang semestinya masuk neraka. Pada hari 
terakhir bulan Ramadhan, Allah Subhaanahu wata'ala akan membebaskan 
hamba-Nya sebanyak yang telah Dia bebaskan dari awal hingga akhir 
Ramadhan. Bila tiba malam Lailatul Qadar, Allah Subhaanahu wata'ala akan 
memerintahkan Malaikat Jibril Alaihis salam turun ke bumi bersama arak- 
arakan malaikat yang membawa bendera hijau dan menancapkan bendera itu 
di atas Ka'bah. Malaikat Jibril Alaihis salam memiliki seratus sayap, dua sayap 
di antaranya tidak pernah dibentangkan kecuali pada malam itu. Maka, ia 
membentangkan kedua sayapnya itu pada malam tersebut, sehingga 
melampaui Timur dan Barat. Lalu, Malaikat Jibril Alaihis salam mengerahkan 
para malaikat agar memberi salam kepada setiap orang Islam yang beribadah 
dengan berdiri, duduk, shalat, dan berdzikir pada malam itu. Para malaikat 
akan berjabat tangan dengan mereka dan mengamini doa-doa mereka hingga 
terbit fajar. Apabila terbit fajar, Malaikat Jibril Alaihis salam menyeru para 
malaikat, “Wahai para malaikat, kembalilah, kembalilah!” Para malaikat 
bertanya, Wahai Jibril, apa yang akan diperbuat Allah Subhaanahu wata'ala 
dengan hajat-hajat orang-orang mukmin dari umat Baginda Muhammad 
Shallallahu “alaihi wasallam?” Malaikat Jibril Alaihis salam berkata, “Allah 
Subhaanahu wata'ala memandang mereka dengan kasih sayang pada malam 
ini dan mengampuni mereka kecuali empat golongan manusia.” Maka kami 
wara shahabat Radhiyallahu “anhum) bertanya, ‘Ya Rasulullah, siapakah 
mereka itu?’ Beliau bersabda, Mereka “adalah: (1) orang yang selalu 
meminum arak, (2) orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, (3) orang 
yang memutuskan hubungan persaudaraan, dan (4) arang yang bermusuhan." 
Kami bertanya, ‘Siapakah yang dimaksud orang yang bermusuhan, ya 
Rasulullah?" Beliau bersabda, Yaitu orang yang memutuskan hubungan.” Jika 
malam hari raya tiba, maka malam itu di langit dinamakan malam Jaaizah 
(malam penganugerahan hadiah). Lalu, ketika pagi Hari Raya Idul Fitri, maka 
Allah Subhaanahu wata'ala mengutus para malaikat ke setiap tempat. Maka 
para malaikat turun ke bumi dan berdiri di tiap-tiap lorong seraya menyeru 
dengan suara yang terdengar oleh semua makhluk Allah Subhaanahu wata'ala 
kecuali jin dan manusia. Mereka berkata, Wahai umat Muhammad! Keluarlah 
menuju Tuhan Yang Maha Pemurah, yang akan mengaruniakan hadiah- 
hadiah banyak dan mengampuni dosa-dosa besar. Apabila mereka datang ke 
tempat Shalat 'Id, maka Allah Azza Wa Jalla berfirman kepada para malaikat, 
“Apakah balasan bagi seorang pekerja apabila telah menyelesaikan 
pekerjaannya?" Beliau bersabda, “Para malaikat berkata, Wahai Rabb kami, 


4 Orang yang berkorban untuk agama digambarkan seolah-olah memberikan pinjaman kepada Allah 
Yang Maha Kaya, pasti Allah Subhanahu wa Ta'aia akan mengembalikan pinjamannya dengan 
berlipat ganda, maka janganlah dia merasa kehilangan. 


* I'tikat 753 


balasannya adalah dipenuhi upahnya.' Beliau bersabda, ‘Maka Allah 
Subhaanahu wata'ala berfirman, ‘Sesungguhnya Ak jadikan kalian sebagai 
saksi, wahai para malaikat-Ku, sesungguhnya Aku telah memberikan ridha dan 
ampunan-Ku sebagai balasan puasa dan tarawih mereka pada bulan 
Ramadhan. Lalu Allah Subhaanahu wata'ala berfirman, “Wahai hamba- 
hamba-Ku, mohonlah kepada-Ku, maka demi kemuliaan-Ku dan kebesaran-Ku, 
tidaklah kamu meminta sesuatu kepada-Ku di pertemuan ini untuk akhiratmu, 
kecuali Aku akan memberimu. Dan tidaklah kamu meminta sesuatu kepadaku 
di pertemuan ini untuk duniamu, kecuali Aku akan memandang maslahatmu. 
Maka, demi kemuliaan-Ku, sungguh akan Aku tutupi kesalahan-kesalahanmu 
selama kamu menaati perintah-perintah-Ku. Demi kemuliaan-Ku dan 
keagungan-Ku, Aku tidak akan menghinakanmu dan Aku tidak akan 
mempermalukan kamu di depan orang-orang yang melampaui batas (orang- 
kafir). Sekarang pulanglah kalian dengan membawa ampunan. Sungguh kalian 
telah membuat-Ku ridha, dan Aku telah ridha kepada kalian.” Para malaikat 
pun merasa gembira dan bersuka cita, karena Allah Azza Wa Jalla telah 
memberi karunia kepada umat ini saat mereka berhari raya setelah 
Ramadhan.” (H.R. Ibnu Hibban, Baihagi, dari Kitab At-Targhib) 


04 
en (E4 1 
Ya Allah, jadikanlah kami sebagian dari mereka. 


Faidah 
Sebagian besar kandungan hadits di atas telah diterangkan di dalam 
lembaran-lembaran sebelumnya. Namun, ada beberapa hal yang perlu 


Pertama, banyak orang yang terhalang mendapatkan! ampunan pada 
bulan Ramadhan, sebagaimana yang telah diceritakan dalam hadits 
sebelumnya, bahkan banyak pula yang tidak memperoleh ampunan-Nya pada 
hari Idul Fitri. Di antaranya adalah orang-orang yang bermusuhan dan orang 
yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Barangkali kita dapat bertanya 
kepada mereka, “Setelah kalian berbuat sesuatu yang dimurkai Allah 
Subhaanahu wata'ala, maka siapakah kini yang dapat melindungi kalian? 
Betapa rugi diri kalian! Kalian telah memilih jalan berpikir yang keliru demi 
kepentingan harga diri kalian, sehingga menjadikan diri kalian sebagai sasaran 
laknat Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam dan Malaikat Jibril 
Alaihis salam. Batikan, kalian rela terjauh dari rahmat dan ampunan Allah 
Subhaanahu wata'ala yang berlimpah. Saya bertanya, sampai kapan kalian 
bisa bertahan dengan penentangan dan kesombongan kalian? Padahal 
Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam sedang melaknat kalian, dan 
Malaikat Jibril Alaihis salam sebagai malaikat yang paling dekat dengan Allah 
Subhaanahu wata'ala juga sedang mendoakan keburukan untuk kalian, dan 
Allah Subhaanahu wata'ala sedang mengeluarkan kalian dari ampunan dan 
rahmat-Nya. Saya menghimbau kalian semata-mata karena Allah Subhaanahu 
wata'ala, pikirkanlah keadaan kalian dan bertobatlah! Jika ada orang yang 


. direnungkan. , x” 


754 Kitab Fadhilah Ramadhan 


tersesat di pagi hari, kemudian sore harinya kembali ke rumahnya, maka ia 
tidak dianggap sesat", Hari inilah kesempatan untuk bertobat, dan esok, 
kalian harus berdiri di hadapan Hakim yang Maha Adil. Di hadapan-Nya, 
pangkat dan kedudukan tidak akan ditanya, harta dan kekayaan tidak akan 
berfaedah, tetapi yang ditanya hanyalah amal perbuatan kalian di dunia ini 
yang semuanya telah tercatat. Allah Subhaanahu wata'ala akan mengampuni 
dosa-dosa hamba-Nya yang berkaitan dengan hak-hak-Nya, tetapi kezaliman 
atas hak dan kewajiban terhadap sesama hamba, tidak akan dibiarkan begitu 
saja tanpa ada penuntut balasan. 


Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Orang yang 
bangkrut di antara umatku adalah orang yang datang pada Hari Kiamat dengan 
membawa amal-amal shalih seperti shalat, puasa, zakat, sedekah, dan amalan 
lainnya. Namun, karena ia pernah menghina, mencaci, menuduh, dan 
memukul orang lain, mereka akan datang dan menuntutnya, sehingga amal- 
amal shalihnya akan diberikan kepada orang yang dizaliminya sebagai ganti 
atas perbuatannya. Bahkan, jika persediaan amal baiknya telah habis, maka 
dosa-dosa orang-orang yang pernah dizalimi olehnya akan dibebankan 
kepadanya. Akhirnya, ia akan dimasukkan ke Neraka Jahanam, walaupun amal 
shalihnya banyak. Tidak perlu diceritakan lagi betapa ia akan. menyesal dan 
berputus asa. Seorang penyair berkata : 5 


وديا إل نا Beling PE‏ کہ مرل Ja‏ لتق كنت LA‏ 


Bagaimana ia tidak berputus asa ketika memandang ke atas 
. Derajat demi derajat yang telah didapatkannya hilang amblas 


Kedua, di dalam risalah ini telah disebutkan beberapa kesempatan untuk 
memperoleh ampunan Allah Subhaanahu wata'ala. Disamping itu, masih 
banyak penyebab-penyebab turunnya ampunan Allah Subhaanahu wata'ala 
(yang tidak disebutkan dalam risalah ini). Di sini ada satu pertanyaan, bila 
ampunan telah diberikan oleh Allah Subhaanahu wata'ala, maka apakah 
artinya ampunan lagi? Jawabannya adalah bila ampunan telah diberikan oleh 
Allah Subhaanahu wata'ala kepada seseorang yang berdosa, maka maknanya 
penghapusan dosa bagi orang tersebut. Namun, apabila ampunan itu 
dikaruniakan kepada seseorang yang tidak berdosa, maka maknanya adalah 
limpahan kasih sayang dan rahmat Allah Subhaanahu wata'ala kepada orang 
tersebut. 


Ketiga, hadits di atas menyebutkan bahwa ketika Allah Subhaanahu 
wata'ala mengaruniakan ampunan kepada hamba-Nya, Dia menjadikan para 
malaikat sebagai saksi. Karena sudah menjadi ketentuan dalam pengadilan 
pada Hari Kiamat bahwa setiap masalah harus ada saksinya; i 


Allah Subhaanahu wata'ala juga akan meminta saksi untuk dakwah para 
nabi dan rasul Alaihimus salam. Banyak riwayat yang menyebutkan bahwa 


18 Maksudnya orang yang berbuat kesalahan, kemudian dia mau kembali ke jalan yang benar, maka 
seolah-olah ia tidak pernah berbuat kesalahan. 1 


I'tikat 755 


, Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam sering bersabda, “Sesungguhnya 
kalian akan ditanya (oleh Allah Subhaanahu wata'ala) mengenaiku, maka 
bersaksilah bahwa aku telah menyampaikan agama Allah Subhaanahu 
wata'ala kepada kalian.” Dalam Kitab Bukhari dan yang lain-lain, disebutkan 
bahwa pada Hari Kiamat, Nabi Nuh Alaihis salam akan dipanggil dan ditanya, 
“Apakah engkau telah menyampaikan agama Allah Subhaanahu wata'ala 
dengan benar?” Beliau menjawab, “Ya, aku telah menyampaikannya.” 
Kemudian umat Nabi Nuh Alaihis salam dipanggil, lalu mereka ditanya, 
“Benarkah ia (Nabi Nuh Alaihis salam) telah menyampaikan agama Allah 
Subhaanahu wata'ala kepada kalian?” Jawab mereka, 

PNS tevs gk 
“Tidak datang kepada kami seorang pembawa berita baik atau seorang 
pemberi peringatan.” 

Maka dikatakan kepada Nabi Nuh Alaihis salam, “Datangkanlah saksi- 
saksimu.” Kemudian beliau Alaihis salam akan meminta kesaksian Baginda 
Nabi Muhammad Shallallahu “alaihi wasallam beserta umatnya. Umat ini akan 
memberi kesaksian atas dakwah Nabi Nuh Alaihis salam. Hadits lain 
menyebutkan bahwa setelah umat ini bersaksi, mereka ditanya, “Bagaimana 
kalian mengetahui bahwa Nabi Nuh Alaihis salam telah menyampaikan agama 
Allah Subhaanahu wata'ala kepada umatnya?” Umat ini menjawab, “Nabi 
kami (Baginda Muhammad Shallallahu “alaihi wasallam) telah menberitahukan 
kepada kami tentang hal itu. Perkara ini pun telah diberitakan di dalam kitab 
suci yang diturunkan kepada Rasul kami.” Demikianlah yang akan terjadi pada 
semua umat habi-nabi lainnya. Mengenai hal ini, Saran Karim 

' menyebutkan: 0 


Se IIA Aren AN ah 
“Dan demikianlah aa Kami telah menjadikanmu (umat Islam) umat 
penengah dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia.” 
(Q.S. Al-Baqarah: 143) 
Imam Fakhruddin Ar-Razi Rahmatullah “alaih telah menulis, bahwa pada: 
Hari Kiamat nanti akan ada empat saksi. 
1. Malaikat. Al-Qur'an menyatakan: 


Bs Kas ee Ta, 
Dekan SES 3 
“Dan datanglah tiap-tiap diri bersama seorang malaikat yang menggiring 
dan seorang malaikat yang akan menjadi saksi.” (Q.S. Oaaf: 21) 
PR و کو‎ alot 
MEN Ba Kalih 
“Tiada suatu ucapan pun yang diucapkan kecuali ada di dekatnya 
Malaikat Pengawas yang selalu hadir.” (Q.S. Oaaf:18) 


756 Kitab Fadhilah Ramadhan 


ar a ME na Toba an‏ داج 29 كود 

SOHAN oren Lo ES esa Ie oh 

“Padahal sesungguhnya bagfmu ada (para malaikat) yang mengawasi 

(perbuatanmu). Mereka itu adalah malaikat-malaikat yang mulia (di sisi 

Allah Subhaanahu wata'ala) yang bertugas menulis (semua 

perbuatanmu). Mereka mengatahui apa yang kamu perbuat.” (O.S. Al- 
Infithaar: 10-12) 

2. Para Nabi Alaihimus salam. Al-Qur'an menyatakan: 


àz 
DA Ss > رو م" و‎ 
. CG... AA a Hg 
“Dan aku adalah menjadi saksi bagi mereka selama aku berada di antara 
mereka.” (Q.S. Al-Maaidah: 117) 
NGE! GANG e كام ”كنأكو‎ KI GA 
هلا عَويدًات‎ PE yaaa Bole BIS 
“Maka bagaimanakah (keadaan orang-orang kafir nanti), apabila Kami 
mendatangkan seseorang saksi (yaitu rasul) dari tiap-tiap umat dan Kami 
mendatangkanmu (Muhammad) sebagai saksi atas mereka itu.” 
(Q.S. An-Nisaa': 41) e 
3. Umat Baginda Muhammad Shallallahu “alaihi wasallam. Allah 
Subhaanahu wata'ala berfirman: ١ 
]م سوس سان رست‎ 
...ت‎ IG Gani وَجِيْء‎ 
“Para-Nabi dan para saksi akan diajukan.” (Q.S. Az-Zumar: 69) 
4. Anggota badan masing-masing manusia. Al-Our'an menyatakan: 


a 4 1-3 232 f, Ar عو مع وعدا‎ 

©... السنتهمٌ وَايْرِيهِمْ‎ Lage یوم تشهن‎ 
“Pada hari (ketika) lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas 
mereka....” (Q.S. An-Nuur: 24) 


Pa 


p sAr" 23, ° ےو‎ ae, 38 er pij 03 
تخبون‎ Bela وَتَشْهَنُأرْجْلْهُمْ‎ beby EES, عل افواھھم‎ sad اليو‎ 

“Pada hari ini Kami menutup mulut mereka dan berkatalah kepada Kami 

tangan mereka dan kaki mereka memberi kesaksian terhadap apa yang 

dahulu mereka kerjakan.” (O.S. Yaa Siin: 65) 

Pendek kata, semua ayat di atas merupakan bukti bahwa keempat 
makhluk tersebut akan menjadi saksi pada Hari Kiamat. Keterangan mengenai 
hal ini telah saya kutip sebelumnya. 

Hal keempat yang disebutkan di dalam hadits di atas adalah mengenai 
kabar gembira bahwa Allah Subhaanahu wata'ala berfirman, “Aku tidak akan 
mempermalukanmu di hadapan orang-orang kafir.” Ini merupakan karunia 
Allah Subhaanahu wota'ala terhadap umat ini. Bagi Kaum Muslimin yang 
mendambakan ridha Allah Subhaanahu wata'ala, tentu akan merasakan hal ini 
sebagai suatu kelembutan dan kenikmatan dari Allah Subhaanahu wata'ala. 
Allah Subhaanahu wata'ala akan menyembunyikan aib-aib hamba-Nya. 


I'tikaf 757 ~ 


Sayyidina Abdullah bin Umar Radhiyallahu ‘anhuma meriwayatkan bahwa 
Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Pada Hari Kiamat 
kelak, Allah Subhaanahu wata'ala akan memanggil seorang yang beriman, lalu 
Dia akan menutupinya, sehingga tidak seorang pun dapat melihatnya. 
Kemudian Allah Subhaanahu wata'ala akan mengingatkan semua kemaksiatan 
dan kezaliman yang telah dikerjakannya, sehingga ia mengakui setiap dosa 
yang dilakukannya. la merasa pasti akan binasa karena dosa-dosanya. 
Kemudian Allah Subhaanahu wata'ala berfirman, ‘Di dunia Aku telah 
menutupi aib-aibmu. Kini, Aku pun akan menyembunyikan aib-aibmu dan 
mengampunimu.” Lalu, catatan amal baiknya akan diberikan kepadanya. 

Dari kandungan hadits-hadits lainnya, dapat disimpulkan bahwa orang- 
orang yang giat berusaha mencari ridha Allah Subhaanahu wata'ala dengan 
menaati perintah-Nya, dosa-dosa mereka akan diampuni oleh Allah 
Subhaanahu wata'ala. Dengan demikian, siapa pun hendaknya memahami hal 
ini dengan sungguh-sungguh, terutama orang-orang yang suka membicarakan 
kekurangan para wali Allah. Dengan sebab keshalihan mereka, pada Hari 
Kiamat nanti, segala dosa mereka akan diampuni dan ditutupi oleh Allah 
Subhaanahu wata'ala. Namun, ghibah yang kita lakukan, menjadi sebab 
kebinasaan kita. Semoga Allah Subhaanahu wata'ala dengan rahmat-Nya 
mengampuni kita semua. 


Masalah kelima dalam hadits di atas adalah bahwa malam Idul Fitri 
disebut sebagai malam jaaizah (penganugerahan hadiah), yaitu malam ketika 
Allah Subhaanahu wata'ala memberikan berbagai nikmat kepada hamba- 
hamba-Nya. Oleh karena itu, seorang hamba semestinya menghargai malam 
tersebut tanpa batas. Jangankan orang awam, kadang-kadang orang yang 
berilmu pun karena sibuk mempersiapkan hari raya, maka yang tersisa pada 
malam itu hanyalah letih dan kantuk. Padahal, malam itu malam yang sangat 
berharga untuk beribadah. Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam 
bersabda, “Barangsiapa bangun menyibukkan diri beribadah pada kedua 
malam Idul Fitri dan Idul Adha semata-mata untuk memperoleh pahala, maka 
hatinya tidak mati ketika hati manusia mati.” (Hal ini bermakna bahwa saat 
berbagai fitnah dan kemaksiatan menguasai hati manusia, sehingga hati 
manusia mati, namun hati orang yang sibuk beribadah kepada Allah 
Subhaanahu wata'ala pada kedua malam itu akan tetap hidup. Dapat pula 
diartikan bahwa ketika sangkakala ditiup pada Hari Kiamat, maka saat itu 
ruhnya tetap sadar). 


Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Barangsiapa bangun 
untuk beribadah pada lima malam semata-mata karena Allah Subhaanahu 
wata'ala, maka ia wajib masuk surga, yaitu Lailatut Tarwiyah (malam 8 
Dzulhijjah), Lailatul Arafah (malam 9 Dzulhijjah), Lailatun Nahr (malam 10 
Dzulhijjah), Lailatul Idul Fitri (malam 1 Syawwal), dan Lailatul Bara'ah (malam 
15 Sya'ban).” 

Para fugaha menyatakan bahwa sangat dianjurkan (sunnah) berjaga 
(tidak tidur) pada kedua malam “Id (Idul Fitri dan Idul Adha). Disebutkan di 


758 Kitab Fadhilah Ramadhan 


dalam Kitab Maa tsabata bissunnah, dari Imam 5 yafi'i, bahwa ada lima malam 
saat doa-doa dikabulkan, yaitu malam Jum'at, dua malam Id, malam 
permulaan bulan Rajab, dan malam ke-15 Sya'ban. 


Peringatan 

Sebagian ulama mengatakan bahwa karena begitu mulia dan istimewanya 
malam Jum'at pada bulan Ramadhan, kita hendaknya menghabiskan malam 
tersebut untuk beribadah. Hari Jum'at atau malam Jum'at adalah saat yang 
penuh dengan keberkahan. Beberapa hadits telah menerangkan tentang 
banyaknya keistimewaan malam Jum'at. Namun, terdapat juga hadits yang 
berisi larangan untuk mengkhususkan beribadah pada malam Jum'at saja. 
Oleh sebab itu, sebaiknya selain malam Jum'at, diikuti juga dengan ibadah 
pada satu atau dua malam lainnya. 

Sebagai penutup, saya mengharap kepada para pembaca agar 
menyertakan diri saya yang hina, dalam doa Anda pada masa-masa tertentu di 
bulan Ramadhan yang penuh keberkahan ini. 


Apa sulitnya bagi Yang Maha Mulia 
Dengan keikhlasan doa 
Dia akan melimpahkan keridhaan dan kasih sayang-Nya. 


Munajat 
MISA دلوچااب‎ Ja Jai ka أي سل‎ 


Ya Allah, aku sadar bahwa aku adalah pendosa dan orang hina 
Namun kalau meninggalkan pintu-Mu, aku akan pergi kemana? 


AA droze | 


Sebagai orang yang tidak punya bekal apa-apa 
Selain kepada-Mu aku akan meminta kepada siapa? 


ا وک مت مير # SENI‏ 


Aku binasa dalam keputusasaan disebabkan keresahan dan gerisauanku 
Janganlah Engkau lihat amalan-amalanku, namun lihatlah aku dengan 
pandangan kasih sayang-Mu 


يامب اچ دم وامان KL‏ 


Dengan belas kasih-Mu, aku memohon wahai Tuhanku 
Kebaikan dan limpahan karunia-Mu 


فلع JA‏ سرپ سے نے قرم کرام پا سے ف م pre Helo‏ 
کچ ایک بب ای تلا کے وا سل 


Irtikat 759 


Di atas kepalaku awan kemaksiatan 

Di bawah kakiku lautan penderitaan dan kesusahan 
Di sekelilingku penuh dengan gelombang kesedihan 
Maka hantarkan segala pertolongan-Mu 

Agar aku bebas dari semua permasc'ahanku 


سه عباوت € مارا عابدول کے La Lh‏ زه رکا ے KL gueli‏ 
سي PAYAH sd ATENG‏ 


Ahli ibadah bisa mendekatkan diri kepada-Nya dengan perantaraan 
ibadahnya 

Ahli zuhud bisa mengharapkan ampunan-Nya dengan kezuhudannya 
Sedangkan aku tidak punya dan tidak bisa berbuat apa-apa 

Kecuali hanya bisa menangis dan mengadu saja 


ےن فتیری پاہتا ہوں کے امير یکی طلب ف تبات Gd‏ سف اتش صلم واب 
وروول» يليك کو ندا کے EN‏ 


Bukan aku menginginkan derajat kesufian, bukan pula mencari kekayaan 
Aku juga tidak menghendaki derajat ahli ibadah, derajat ahli ilmu, derajat 
ahli adab dan derajat ahli ketagwaan 

Melainkan aku hanya menginginkan hati ini diliputi rasa cinta kepada 
Engkau, wahai Tuhan 


Kon Me Le 11 وكاو نهل ديا سبك شار‎ ga قل‎ 
مه‎ Li ebi Pu T 


Ya Allah, Engkau telah menganugerahkan akal kepadaku, pikiran dan 
berbagai macam kenikmatan dunia yang tak terhingga 

Namun kini aku minta kenikmatan yang bisa bermanfaat untuk selama- 
lamanya 


سے اتركاج مال Ket‏ کرم ی Naa IN‏ 
سي ات ورت KL AL‏ 


Ya Allah, tolonglah aku, hilangkan segala kesusahanku yang telah 
melampaui batas 
Dan sekaranglah waktunya Engkau menolongku dengan kasih sayang dan 
belas kasih-Mu yang tiada batas 
. - 2 
فام قور رم ميا قصل سب ء نام سے تیا غور‎ sea كل كل لك‎ 


Sekali pun aku adalah seorang yang bergelimang dosa 


760 Kitab Fadhilah Ramadhan 


hamba yang penuh kekurangan, bahkan terlalu berani melakukan aniaya 
Tapi Engkau adalah Dzat yang mempunyai nama Al-Ghafur yang Maha 
Pengampun atas semua hamba 


Se Jakat untig 


Wahai Tuhan yang menghargai hamba-Nya, walau bagaimana keadaanku 
Aku akan selalu mengaku bahwa aku adalah hamba-Mu 


BNN ge Pa 
Engkaulah Dzat Penyembuhku 
Engkaulah Dzat Yang Mencukupi di dalam urusan-urusan pentingku 
Cukuplah Engkau bagiku 


Engkaulah Tuhanku 
Engkaulah sebaik-baiknya Dzat yang kuserahi segala urusanku 


Muhammad Zakariyya Al Kandahlawi 
Basti Hazrat Nizhamuddin New Delhi India, Malam 27 Ramadhan 1349 H 


4 1 | Maulana 0 


5 Muhammad Ihtisyamul Hasan 
Rahmatullah alaih 


KITAB 
SATU-SATUNYA CARA 
MEMPERBAIKI KEMEROSOTAN 


UMMAT ISLAM 


Judul Asli Urdu: 
Musalmanu Ki Maujudah Pusti Ka Wahid ‘laj 


Penyusun: 
Maulana Muhammad Ihtisyamul Hasan Al-Kandahlawi Rahmatullah ‘alaih 


Judul Buku: 
Kitab Satu-Satunya Cara Memperbaiki Kemerosotan Umat 


Penerjemah: 
Tim Penerjemah Kitab Fadhilah Amal Masjid Jami’ Kebon Jeruk Jakarta 


Penerbit: 
Pustaka Ramadhan 
Jl. Parakan Saat RT 05/06 No. 6, Cisaranten Endah, 
Arcamanik Bandung, Telp. (022) 7200526, 7213304 


MUOADDIMAH 


FERATE ka WARNES 
Berkat kerisauan, ketawajjuhan (konsentrasi yang terus- menerus), serta 
kesungguhan terhadap usaha agama yang dilakukan oleh guruku yang aku 
Cintai, yang merupakan pembimbing para ulama, Syaikh Maulana Muhammad 
Ilyas Rahmatullah “alaih, dan ulama-ulama lain, serta sesepuh-sesepuh 
dakwah, usaha tabligh ini dikenal oleh semua lapisan masyarakat. < 


Saya yang penuh dosa dan tidak berilmu ini, telah diberi tugas oleh para 
ulama yang mulia itu untuk menulis tentang penting dan perlunya usaha 
tabligh, agar mudah dipahami serta mudah memberikan pemahaman kepada 
orang lain, sehingga kemanfaatannya akan merata. 


Untuk menunaikan tugas tersebut, saya menulis beberapa kalimat yang 
tidak lebih hanya merupakan tetesan dari lautan ilmu dan ma'rifat para ulama 
yang mulia tersebut. Beberapa patah kata yang saya tulis dengan sangat 
tergesa-gesa ini, bagaikan setangkai ranting dari pohon-pohon di taman ilmu 
agama Baginda Nabi Muhammad Shallallahu “alaihi wasallam. Jika di 
dalamnya terdapat kesalahan dan kekurangan, maka hal itu semata-mata 
merupakan kelemahan dan kebodohan saya. Saya sangat bersyukur dan 
berterima kasih jika kekurangan tersebut diperbaiki. 


Semoga Allah Subhaanahu wata'ala dengan karunia dan kemurahan-Nya 
menutupi dan mengampuni dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan saya. Semoga 
Allah Subhaanahu wata'ala memberi taufik kepada saya dan kepada kita 
untuk beramal baik dengan berkah ulama-ulama yang mulia itu. Semoga kita 
semua mendapatkan limpahan karunia, ridha, kasih sayang Allah Subhaanahu 
wata'ala, dan diberi taufik untuk menyebarkan agama yang dicintai-Nya serta 
diberi taufik untuk menaati Rasul-Nya. 


Muhammad Ihtisyamul Hasan 
Madrasah Kasyiful “Ulum, Basti Nizhamuddin, India, 18 Rabi'uts Tsani 1358 H, 


SATU-SATUNYA CARA 
MEMPERBAIKI KEMEROSOTAN UMAT 


an اهال ل‎ > 
LK وم مالك ته عا‎ e Ka ya? NE epah Le 
PE SERA yaa والصلاةوالسلام‎ GA ورن‎ MA 
- 


Aa PN BN AA syaa ba ran 

Lebih dari 1350 tahun yang lalu, ketika dunia ini telah dipenuhi oleh 
kekufuran, kegelapan, kebodohan, dan kejahilan, dari balik pegunungan 
Bathha' Mekah Al-Mukarramah memancarlah nur hidayah yang menembus 
daerah timur, barat, utara, dan selatan sampai menyinari seluruh penjuru 
dunia. Hanya dalam masa singkat, selama 23 tahun, Baginda Nabi Muhammad 
Shallallahu “alaihi wasallam dapat membawa manusia ke puncak kemajuan 
yang tiada bandingannya dalam sejarah umat manusia. Cahaya hidayah, 
kehebatan, serta kemenangan berada di tangan Kaum Muslimin, sehingga 
mereka selalu berjalan di puncak kemajuan yang belum pernah dicapai oleh 
umat manusia sebelumnya, dan seluruh dunia berada di bawah kekuasaan 
Kaum Muslimin selama berabad-abad, sehingga tidak ada kekuatan yang 
berani menentang mereka. Kalaupun ada, setiap kekuatan yang menentang itu 
akan dihancurkan hingga ke akar-akarnya. Hal ini merupakan kenyataan yang 
tidak dapat dipungkiri. Namun demikian, semua itu hanyalah cerita lama yang 
jika diceritakan terus-menerus, tidak akan menghibur hati, dan tidak 
bermanfaat. Hal itu karena keadaan kehidupan kita pada saat sekarang ini, 
justru mencoreng prestasi para pendahulu kita. 


Dari sejarah kehidupan Kaum Muslimin tiga belas abad yang silam, kita 
dapat mengetahui bahwa umat Islam adalah satu-satunya pemilik kekuasaan, 
' kemuliaan, keagungan, kekuatan, kehebatan, dan kemegahan. Akan tetapi, 
bila kita beralih dari lembaran sejarah tersebut dan melihat keadaan yang 
terjadi saat ini, Kaum Muslimin berada dalam keadaan yang sangat rendah dan 
hina, miskin papa, tanpa memiliki kekuasaan, kekayaan, kewibawaan, dan 
kekuatan. Tidak ada kerjasama, persaudaraan, kasih sayang, dan tidak 
memiliki adat luhur, ataupun akhlak mulia, juga tidak memiliki lagi amal 
perbuatan yang baik. Segala keburukan ada pada diri kita, sedangkan kebaikan 
jauh dari kehidupan kita. 

Musuh-musuh kita sangat bergembira dengan keadaan kita yang hina ini. 
Kelemahan-kelemahan kita diperlihatkan dengan terang-terangan dan kita 
dijadikan bahan tertawaan. Tidak cukup sampai di situ, bahkan para pemuda 
kita sendiri yang telah mendapat pendidikan modern, telah berani 
mempermainkan asas-asas agama yang suci ini dan menentangnya. Bahkan, 
syariat yang suci ini, dianggap tidak layak untuk diamalkan, sia-sia, dan tidak 


Satu-Satunya Cara Memperbaiki Kemerosotan Ummat 765 


ada gunanya. Sungguh mengherankan, kaum yang dahulu menghilangkan 
dahaga seluruh dunia, mengapa kini justru kehausan? kaum yang telah 
mengajarkan adab dan kebudayaan, mengapa kini justru tidak beradab dan 
tidak berbudaya? 


Para tokoh Kaum Muslimin pun telah banyak memikirkan hal ini dan telah 
mencoba dengan berbagai cara untuk memperbaiki keadaan ini. Akan tetapi, 


عرض Ver‏ بعل بقل دول 
Semakin diobati, penyakitnya semakin parah.‏ 


Sekarang, ketika keadaan sudah lebih buruk dan masa yang akan datang 
mungkin akan semakin buruk dan gelap, apabila kita hanya berdiam diri dan 
tidak berusaha sungguh-sungguh dengan usaha yang nyata, maka itu 
merupakan suatu kesalahan besar. Tetapi sangat penting bagi kita, sebelum 
mulai melangkah, untuk memikirkan penyebab kehinaan dan keburukan yang 
terjadi dewasa ini. Usaha untuk memperbaiki kemerosotan dan kemunduran, 
telah banyak dibicarakan. Untuk menyelesaikannya pun sudah banyak cara . 
yang ditempuh. Namun, setiap cara yang diusahakan selalu tidak sesuai dan 
tidak mencapai kesuksesan. Sehingga para pemikir Islam telah jatuh dalam 
keputusasaan dan kecemasan. 

Sebenarnya, sampai kini pun belum diketahui dengan pasti apa penyakit 
yang tengah diderita oleh umat ini. Hal-hal yang dibicarakan selama ini 
sebenarnya bukan merupakan sumber penyakit yang sesungguhnya, tetapi 
hanya beberapa akibat dari sumber penyakit tersebut. Selama kita belum tahu 
penyebab penyakit sebenarnya, maka tidak mungkin kita bisa mengobati 
penyakit tersebut. Tidak mungkin dan mustahil kita dapat memperbaiki akibat- 
akibat dari suatu sumber penyakit, sebelum kita mengetahui dengan benar 
sumber penyakit tersebut, dan mengetahui cara pengobatan yang tepat. Cara 
perbaikan dengan hanya asal-asalan saja, akan menyebabkan kesalahan yang 
fatal. 


Kita mengakui bahwa syariat Islam adalah suatu tuntunan Ilahi yang 
sempurna yang di dalamnya ada jaminan kesuksesan dalam urusan dunia dan 
agama, serta jaminan keselamatan pada Hari Kiamat kelak. Oleh karena itu, 
tidak ada alasan bagi kita untuk mendiagnosis sendiri penyakit ini, kemudian 
mulai mengobatinya dengan cara kita sendiri. Sangat penting bagi kita, untuk 
berusaha mengetahui penyebab penyakit ini dari Al-Qur'an yang merupakan 
sumber syari'at Islam. Selanjutnya, dengan berpegang pada petunjuknya, kita 
akan mengetahui cara pengobatannya yang benar, sehingga penyakit tersebut 
dapat disembuhkan. 


Apabila Al-Qur'an diyakini sebagai tuntunan amal atau aturan yang 
sempurna bagi kita sampai Hari Kiamat, maka sudah pasti dalam Al-Qur'an 
terdapat bimbingan kepada kita dalam menghadapi keadaan yang berbahaya 
ini. Marilah kita lihat dengan seksama janji-janji Allah Subhaanahu wata'ala 
untuk orang-orang yang beriman di dalam Al-Qur'an. Allah Subhaanahu 


- 


766 kitab Satu-Satunya Cara Memperbaiki Kemerosotan Ummat 


wata'ala Maha Raja langit dan bumi, telah berjanji akan menjadikan orang- 
orang yang beriman sebagai khalifah dan pemimpin-pemimpin di muka bumi. 


ENG مر‎ TERA An رواسا لقا وفع سوم وق‎ 
OPINI GEA ALAN AAA SAN A وَعَنَ‎ 
“Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antaramu dan 
beramal shalih, bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka khalifah di muka 
bumi.” (O.S. An-Nuur: 55) 
Allah Subhaanahu wata'ala telah memberi kabar gembira bahwa orang-orang 
mukmin akan selalu menang melawan orang-orang kafir dan tidak ada 
pembela serta penolong bagi orang-orang kafir. 


Pane? otak 158, NA: rad go 
يدون وَلِيًا ولا نيراه‎ 3 MII GAN S ولو‎ 
“Dan jika orang-orang kafir memerangi kalian, pasti mereka akan lari 
berpaling. Kemudian mereka tidak akan mendapatkan seorang pembela dan 
penolong pun.” (O.S. Al-Fath: 22) 1 
Bantuan dan pertolongan bagi orang-orang mukmin merupakan jaminan Allah 
Subhaanahu wata'ala, sehingga orang-orang mukminlah yang akan selalu 
menang. 


H afre £, “Ge 

En AAA 

“Dan adalah pasti bagi Kami menolong orang-orang mukmin.” (Q.S. Ar-Ruum: 
47) 


5 وو‎ EET ر‎ es Rs N 

اھا NAN‏ انعم الأَعلَوْنَإ نكنم Ogie‏ 

“Dan janganlah kalian merasa rendah, dan jangan merasa sedih, karena kalian 

adalah orang-orang yang menang, bila kalian benar-benar beriman.” (Q.S. Ali 
“Imran: 139) - 


5 مم‎ 5 1 
©... ونه العِرْةوَلِوَسْوْلِف وون‎ 
“Dan kemuliaan itu hanyalah bagi Allah, bagi Rasul-Nya, dan bagi orang-orang 
yang beriman.” (Q.S. Al-Munaafiguun: 8) 

Setelah merenungkan ayat-ayat di atas, kita dapat mengetahui bahwa 
kemuliaan, derajat, kekuatan, ketinggian, kemenangan, dan seluruh kebaikan 
Kaum Muslimin hanya bergantung pada sifat keimanan mereka. Apabila telah 
tercipta hubungan yang kuat dengan Allah Subhaanahu wata'ala dan 
Rasul-Nya (yang merupakan maksud dari iman), maka semua janji di atas akan 
terwujud. Sebaliknya, (semoga Allah Subhaanahu wata'ala melindungi), 
apabila hubungan dengan Allah Subhaanahu wata'ala dan Rasul-Nya 
berkurang atau melemah, maka yang akan menimpa kita adalah kerugian dan 
kehinaan. Hal itu disebutkan dengan jelas dalam ayat berikut ini: 


SL al اک ا ا ےا‎ A SPAN 5 s ziy 
ŠL وَتَوَاصُوًا‎ sekaa) | الإنسن ل خسرت إلا الْزِيْنَ ءامنا و ب‎ Ol Opah 


Satu-Satunya Cara Memperbaiki Kemerosotan Ummat 7 


Ox 75 bloli; 
“Demi masa! Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian 
besar. Kecuali orang-orang yang beriman -dan beramal shalih dan nasihat- 
menasihati agar menjalankan kebenaran dan nasihat-menasihati agar 
bersabar.” (Q.S. Al-'Ashr: 1-3) 

Para pendahulu kita telah sampai pada puncak kemuliaan, sedangkan kita 
berada dalam puncak kehinaan. Dapat disimpulkan bahwa sifat keimanan 
mereka telah mencapai derajat yang sempurna, sedangkan kita jauh dari 
nikmat yang sangat besar itu, sebagaimana sabda Baginda Nabi Shallallahu 
alaihi wasallam: 

ep M 

ab KAN NGA A AA BAL SAN KY GN Kas 

“Akan datang kepada manusia suatu zaman, dimana Islam hanya tinggal 

namanya saja dan Al-Qur'an hanya tinggal tulisannya saja.” (dari Kitab 
Misykat) 

Sekarang yang patut kita renungkan adalah jika kita benar-benar jauh dari 
hakikat Islam, sebagaimana yang telah diperintahkan Allah Subhaanahu 
wata'ala dan Rasul-Nya yang menjadi penyebab kesuksesan dan 
kesejahteraan kita dari segi dunia dan agama, lalu dengan cara apa kita dapat 
memperoleh kembali nikmat-nikmat yang telah hilang itu? Apakah yang 
menyebabkan ruh Islam tercabut, sehingga kita hanya memiliki jasad Islam 
tanpa ruh? 


Apabila kita mengkaji kandungan Al-Qur'an mengenai keutamaan serta 
ketinggian umat Baginda Muhammad Shallallahu “alaihi wasallam, maka dapat 
kita simpulkam bahwa umat ini mendapat gelar sebagai umat yang terbaik 
karena diberi tanggung jawab yang sangat besar, (yaitu meneruskan 
perjuangan seluruh para nabi dan para rasul Alaihimus salam termasuk 
pimpinan para rasul, Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam yang 
merupakan nabi yang terakhir. Karena silsilah kenabian telah ditutup). 


Maksud diciptakannya dunia adalah untuk mengenal keagungan Dzat 
Allah Subhaanahu wata'ala dan sifat-sifat-Nya yang tidak ada sekutu bagi-Nya. 
Hal itu tidak mungkin terjadi jika manusia tidak dibersihkan dari keburukan 
dan kotoran, dan dihiasi dengan keindahan dan kebaikan. Untuk hal itu, 
diutuslah ribuan nabi dan rasul Alaihimus salam, dan untuk 
meyempurnakannya, diutuslah nabi terakhir, yaitu Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam, yang merupakan pimpinan seluruh nabi dan rasul 
Alaihimus salam; sesuai dengan firman-Nya: 


O... (en eng ket 0 LS SISA Pa) 
“Pada hari ini, telah “Aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah Aku 
sempurnakan nikmat-Ku untukmu dan Aku telah ridha Islam sebagai 
agamamu.” (O.S. Al-Maaidah: 3) 


768 kitab Satu-Satunya Cara Memperbaiki Kemerosotan Ummat 


Kini, karena maksud penciptaan makhluk telah sempurna, setiap kebaikan 
serta setiap kejahatan telah dijelaskan dengan gamblang, dan suatu aturan 
amal yang sempurna telah diberikan (dengan diutusnya Baginda Nabi 
Muhammad Shallallahu “alaihi wasallam), maka silsilah kenabian dan 
kerasulan telah ditutup. Sedangkan usaha yang pada mulanya diberikan 
kepada para nabi dan rasul Alaihimus salam, kini dibebankan kepada umat 
Baginda Nabi Muhammad Shallallahu “alaihi wasallam sampai Hari Kiamat. 


2 2 

by PP ووو‎ KH si PER 

GB KEN o a أرجت يلاس امرون‎ i AS 
4, 

بالله...ه 

“Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, kalian 


menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan kalian 
beriman kepada Allah.” (Q.S. Ali “Imran: 110) 


Ad 2, îi E 9 HA stg,‏ 7 . وو 
idok ENET 0‏ كير dadis Ki gé oa oa oa‏ 
(Sa AS‏ 


“Dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyeru kepada 
kebajikan dan menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang 
mungkar dan hanya mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (Q.S. Ali 
“Imran: 104). 

Dalam ayat pertama disebutkan, dasar kita menjadi umat yang terbaik, 
ialah jika kita menyebarkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Sedangkan 
ayat berikutnya disertai pengkhususan' bahwa hanya mereka yang 
menunaikan tugas dan tanggung jawab inilah, yang akan mendapatkan 
kebahagiaan dan kesuksesan. Bahkan, tidak hanya itu, dalam ayat yang lain 
disebutkan dengan jelas bahwa mereka yang tidak menyeru kepada kebaikan 
dan tidak mencegah dari kemungkaran pasti. mendapatkan laknat Allah 
Subhaanahu wata'ala dan sesat. 


aj‏ فوووا sas‏ وام يه era‏ قن aah nga‏ ل رم ل 
Ga‏ الي PARARI E santa tali‏ 
مدي ف و س حمر AE PA AA CL nata KANAK‏ كس كو مه 
Oa Ke sa, Per‏ 


“Telah dilaknat orang-orang kafir Bani Israil dengan lisan Dawud dan Isa putra 
Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu 
melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan 
mungkar yang mereka perbuat. Sungguh sangat buruklah apa yang selalu 
mereka perbuat.” (Q.S. Al-Maaidah: 78-79) N 

Ayat terakhir ini dijelaskan oleh beberapa hadits sebagai berikut. 


1 Maksudnya adalah firman Allah Subhaanahu wata'ala yang artinya, “Dan hanya mereka itulah 
orang-orang yang beruntung.” 


Satu-Satunya Cara Memperbaiki Kemerosotan Ummat 769 


Hadits Ke-1: 
NARAH Ja عرو رى اة عَنْهُ‎ Bila Eau Baya وف السك‎ 
p SANA EST nga AOE BE KSE Sea 


Pata 


0 


لياه ّي القن ون PI FA ES NA‏ 
aa TO‏ شيط کل بغي فد لعز عل MEA‏ 


pa 
A 


eN 


bsa ag ya ,وال تَفْسُ‎ GR َالِكَ يما عَصَوا ونوا‎ KAA AS 


ii gi 


I a sana أن کل‎ Sha a Gs Ag 00 


Di dalam Kitab As-Sunan dan Kitab Musnad, dari hadits AAN SALA 0 
Mas'ud Radhiyallahu “anhu, Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam 
bersabda, “Sesungguhnya keadaan umat sebelummu, apabila di antara 
mereka ada yang berbuat salah (kemaksiatan), datanglah seseorang yang 
melarangnya dengan keras, dan ia berkata, Wahai kamu, takutlah kepada 
Allah.' Pada hari-hari berikutnya, orang yang melarang itu pun bergaul, duduk, 
makan, dan minum bersamanya, seakan-akan ia tidak pernah melihatnya 
berbuat dosa pada hari sebelumnya. Ketika Allah Subhaanahu wata'ala 
menyaksikan pergaulan mereka, maka Allah Subhaanahu wata'ala 
menyatukan hati mereka. Kemudian Allah Subhaanahu wata'ala melaknat 
mereka dengan lisan (nabi-Nya), yaitu Dawud Alaihis salam dan Isa bin 
Maryam Alaihis salam. Demikian itu karena mereka tidak menaati Allah 
Subhaanahu wata'ala dan sudah melampaui batas. Demi Dzat yang jiwa 
Muhammad (Shallallahu “alaihi wasallam) berada dalam kekuasaannya-Nya, 
kalian harus menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, 
memegang tangan orang jahil dan memaksanya ke arah kebenaran. (Kalau 
tidak), maka Allah Subhaanahu wata'ala akan menyatukan hatimu dengan 
hati mereka. Kemudian Allah Subhaanahu wata'ala melaknatmu sebagaimana 
Dia melaknat umat-umat sebelummu.” 


Hadits Ke-2: 
ف و 5 ےو ار سروس اط فس ةماس وع روو ا‎ 2 
وَسُوْلَ اتو صل‎ Gaga ISA ah GE APA Gerai 


2 2 PU و و موسا .ع و‎ BA كر وا‎ Tel 
على أن‎ Gaya selah ses NA ا‎ Na a5 ae A 
3 


15 aae Üa APA AN JA UN Pe HA 
Sayyidina Jarir bin Abdillah Radhiyallahu. “anhu berkata, “Aku mendengar 
Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Jika ada seseorang 
di tengah suatu kaum berbuat dosa, sedangkan mereka mampu untuk 


770 Kitab Satu-Satunya Cara Memperbaiki. Kemerosotan Ummat 


mencegahnya, namun mereka tidak mencegahnya, maka Allah Subhaanahu 
wata'ala akan menimpakan kepada mereka siksa sebelum mereka mati.” 
(Yakni mereka akan ditimpa berbagai musibah di dunia). (H.R. Abu Dawud, 
Ibnu Majah) 


Hadits Ke-3: 


4 DA 2932? h 


aies BERTAHAN PER‏ : قال رال رکه 
ena Se aan HE Esa REA‏ 
ah gelang UAN gala NG abg aka‏ قلا ban BASA KA‏ 


Diriwayatkan dari Sayyidina Anas Radhiyallahu “anhu bahwa Baginda 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Kalimah Laa ilaaha illalilah 
akan selalu memberi manfaat bagi siapa saja yang mengucapkannya dan 
akan menghindarkan mereka dari azab dan bencana selama mereka tidak 
mengabaikan hak-haknya,” Seorang shahabat bertanya, “Ya Rasulullah, 
apakah yang dimaksud mengabaikan hak-haknya?” Beliau menjawab, 
“Kemaksiatan kepada Allah dilakukan secara terang-terangan, tetapi tidak 
ada yang mengingkarinya dan tidak ada yang berusaha menghentikannya.” 
(H.R. Al-Ashbahani, dari Kitab At-Tharghib) 


Hadits Ke-4: 
IE nangi SAT Oss e6 اله نها‎ ANE 


A 


EAN REN Ohut iisas Bendi 
KANGA KI FIK ÊNGG فى‎ 
SAN Tepat KHAN GE AKI Sai تَرْعْوًا فک‎ MOS 


علیھن IPS‏ الترغيب» 

Sayyidatina Aisyah Radhiyallahu ‘anha meriwayatkan, “Suatu ketika Baginda 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam masuk ke rumahku, dan aku 
mengetahui dari raut wajah beliau bahwa sesuatu telah terjadi pada beliau. 
Beliau tidak berbicara kepada seorang pun. Kemudian beliau berwudhu dan 
masuk ke dalam masjid. Aku pun merapatkan diri ke dinding kamarku agar 
dapat mendengar apa yang beliau sabdakan. Beliau duduk di atas mimbar. 
Setelah memuji Allah Subhaanahu wata'ala, beliau bersabda, “Wahai manusia, 
sesungguhnya Allah Subhaanahu wata'ala telah berfirman kepada kalian, 
“Suruhlah manusia berbuat kebaikan dan cegahlah mereka dari kemungkaran, 
sebelum (datang masa) dimana kalian berdoa kepada-Ku, tetapi doa kalian 
tidak Aku kabulkan: kalian meminta kepada-Ku, tetapi Aku tidak memberi 
kalian, dan kalian memohon pertolongan dari-Ku, tetapi Aku tidak menolong 
kalian.” Beliau pun tidak menambah sabdanya hingga beliau turun (dari 


Q 


AN SA 
x 


Satu-Satunya Cara Memperbaiki Kemerosotan Ummat 771 
mimbar). (H.R. Ibnu Majah dan Ibnu Hibban, dari Kitab At-Targhib) 


Hadits Ke-5: 
4 Ai ا‎ re r4 


54 و و‎ A E AE SA ور ع وي‎ TE 
SA BI akan ae in انلو صل‎ Ops قال قال‎ e ال‎ gena عن ای‎ 


agan م و‎ KETE ALE E TA ور دور افق رم‎ 22 2 
rip cap pa عن‎ GEN; gahi SAR مِنْهَامَيْبَة الإسلام‎ Se 
4 عر 6ع الكو ريس د و سو‎ ZA 
الحكيم الترمذى»‎ ANN AU RE Ha ERA BALA AI 
Dari Sayyidina Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu, ia berkata, “Baginda 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, ‘Jika umatku sudah 
mengagungkan dunia, maka akan keluar dari hatinya kehebatan Islam. Jika 
mereka sudah meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, maka mereka akan 
terhalang dari keberkahan wahyu. Dan jika umatku sudah saling mencaci, 
maka jatuhlah mereka dari pandangan Allah.” (H.R. Hakim, Tirmidzi, dari 
Kitab Durrul Mantsur) 


Jika hadits-hadits di atas direnungkan, maka dapat diketahui bahwa 
meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar akan menyebabkan laknat dan murka 
Allah Subhaanahu wata'ala. Apabila umat Baginda Muhammad Shallallahu 
“alaihi wasallam meninggalkan tugas ini, mereka akan ditimpa banyak 
musibah, kesusahan, kehinaan, dan akan terjauh dari nusrah ghaibiyyah 
(pertolongan ghaib) dari Allah Subhaanahu wata'ala dalam setiap masalah 
mereka. 


Penyebab umat meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar adalah mereka 
tidak mengenal apa yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab mereka 
sebagai umat Baginda Muhammad Shallallahu “alaihi wasallam. Serta akibat 
dari kelalaian akan tanggung jawab ini. Oleh karena itu, Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam telah menjadikan wujudnya amar ma'ruf nahi 
munkar sebagai suatu perkara yang senantiasa berkaitan dan tidak bisa 
dipisahkan dari wujud dan kekuatan iman kita. Sedangkan meninggalkannya 
menunjukkan lemahnya iman, sebagaimana disebutkan di dalam hadits yang 
diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Sa'id Radhiyallahu “anhu berikut ini: 

° er re aE N Lae 64ت‎ 52 am ANTAR KG 
Á Va kg AN سعْتُ رَسُوْلَ انلو صَل الله‎ SARA ری‎ EN Was ڪن‎ 
lhe aS Rh Ta LITRLIK 4أميهوم‎ sg ع‎ 
ds bela لم يطخ‎ OG lh IE لَمْ‎ UB sa SMAN KA رأى مِنْكُمْ‎ 
KAN تحت‎ 

JIN SRS‏ ومسل 

Dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri Radhiyallahu “anhu, ia berkata, “Aku 
mendengar Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 
Barangsiapa melihat kemungkaran dilakukan di hadapannya, maka ubahlah 
dengan tangannya.” Jika tidak mampu, maka dengan lidahnya. Jika tidak 
mampu, maka camkan dalam hati bahwa itu kemungkaran. Itu adalah derajat 


2 Dengan seluruh kemampuan yang diberikan Allah Subhaanahu wata'ala kepadanya. 


772 Kitab Satu-Satunya Cara Memperbaiki Kemerosotan Ummat 


iman yang paling rendah.” (H.R. Muslim) 


Ringkasnya, jika yang terakhir adalah derajat iman yang terendah, maka 
demikian pula tingkat pertama adalah kesempurnaan dakwah dan 
kesempurnaan iman. Untuk lebih jelasnya, disebutkan dalam sebuah hadits 
yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Mas'ud Radhiyallahu “anhu: 
اكير عدا فنع ماه ساف راو وک رعق ده‎ EN NE اھ کے او‎ 
GI, بسنته‎ On Oleh ت‎ WA azal 64 اله قبل إلا 6ن‎ akan g h 


4 عراس ووس‎ ak Ibra و‎ bin H A rare uh of 
bê وَيَفْعَلوٌنَ ماي مرون‎ aka IA SANA إنَهَا تَخْلْتُ‎ AN 
x ie E an PEI 
Ep 
“(Merupakan sunnatullah) Tidak ada seorang Nabi pun yang diutus 
sebelumku, melainkan ia memiliki pengikut dan para shahabat pilihan dari 
umatnya yang berpegang teguh kepada sunnah nabinya dan mengikuti 
perintahnya, (mereka menjaga syariat Ilahi sebagaimana keadaan dan bentuk 
yang diajarkan oleh Nabi mereka dan tidak membiarkan ada perubahan 
sedikit pun. Kemudian datanglah setelah mereka masa yang penuh fitnah dan 
kerusakan), sehingga muncullah satu generasi setelah mereka yang 
menyimpang dari ajaran nabinya, mereka mengatakan sesuatu yang tidak 
mereka amalkan, dan mereka mengamalkan sesuatu yang tidak diperintahkan 
(oleh syariat). Barangsiapa bersungguh-sungguh menegakkan yang haq dan 
sunnah, menentang mereka dengan tangannya, maka ia seorang mukmin. Jika 
tidak mampu kecuali dengan lisannya, maka ia seorang mukmin. Jika tidak 
mampu kecuali dengan niat dan mengingkari dengan hatinya, maka ia juga 
seorang mukmin. Sedangkan setelah itu tidak ada lagi derajat iman walau 
hanya sebesar biji sawî.” (H.R. Muslim) 


Keutamaan dan pentingnya dakwah ini, juga telah disebutkan oleh Imam 
Ghazali Rahmatullah “alaih. la berkata, “Tidak diragukan lagi bahwa amar 
ma'ruf nahi munkar adalah sendi agama yang paling penting, yang demi tugas 
tersebut Allah Subhaanahu wata'ala mengutus seluruh nabi Alaihimus salam. 
Apabila penyebarannya dihentikan, ilmu mengenai dakwah dan prakteknya 
ditinggalkan, maka maksud kenabian akan sia-sia, agama akan melemah, sifat 
bermalas-malasan akan menyebar, jalan-jalan kesesatan akan terbuka, 
kebodohan akan merajalela, dan kerusakan akan terjadi dalam segala bidang, 
akan timbul perpecahan di antara manusia, perkampungan dan negara akan 
hancur, sehingga akan binasa seluruh tatanan hidup manusia (na'udzubillah). 
Sedangkan manusia tidak menyadari kehancuran ini, kecuali ketika pada Hari 
Kiamat, mereka dibawa ke hadapan Allah Subhaanahu wata'ala, kemudian 
mereka akan dimintai pertanggungjawaban. Namun, sungguh amat 
disayangkan, apa yang dikhawatirkan sudah terlihat di depan mata kita. 


3 Demikianlah hadits tersebut diterjemahkan oleh penulis kitab ini. 


Satu-Satunya Cara Memperbaiki Kemerosotan: Ummat 773 


Ngakak NG 
“Dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku.” 
(Q.S. Al-Ahdzab: 38) 
ar ts 
On sena Up 
Sesungguhnya kita milik Allah dan kepada-Nyalah kita aan kembali. 

Telah tampak tanda-tanda keruntuhan tiang ilmu dan amal. Hakikat ilmu 
dan amal serta keberkahannya telah lenyap. Sikap meremehkan dan menghina 
orang lain telah mengakar di dalam hati manusia. Hubungan hati dengan Allah 
Subhaanahu wata'ala telah terputus. Manusia bebas mengikuti hawa 
nafsunya, sebagaimana hewan. Sulit didapati seorang mukmin sejati yang 
demi menegakkan yang hag tidak terpengaruh oleh celaan orang-orang. 
Dengan demikian, barangsiapa yang berusaha memperbaiki kehancuran ini, 
berusaha menghidupkan sunnah Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi 
wasallam, dan ia berdiri memikul beban ini, bangkit untuk mengembannya, 
serta menyingsingkan lengan untuk menghidupkannya, maka di antara 
manusia, dialah pemilik kemuliaan dan orang pilihan.” 

Kata-kata Imam Ghazali Rahmatullah “alaih yang menerangkan penting 
dan perlunya usaha ini, sebenarnya, telah-cukup sebagai peringatan untuk 
membangunkan dan menyadarkan kita. 


a set ec Banana YA 


BEBERAPA PENYEBAB KELALAIAN KITA 


Beberapa penyebab kelalaian kita terhadap kewajiban yang sangat 
penting ini (amar ma'ruf nahi munkar) adalah sebagai berikut. 


Penyebab Pertama 

Kita menganggap bahwa kewajiban amar ma'ruf nahi munkar hanyalah 
tanggung jawab para ulama. Padahal, perintah Allah Subhaanahu wata'ala di 
dalam Al-Qur'an adalah menyeluruh, yaitu kepada setiap umat Baginda ' 
Muhammad Shallallahu “alaihi wasallam. Kehidupan para shahabat 
Radhiyallahu ‘anhum masa khairul gurun (generasi terbaik) merupakan bukti 
nyata atas hal tersebut. Hanya membebankan tanggung jawab dakwah dan 
amar ma'ruf nahi munkar kepada para ulama, kemudian kita menyerahkan 
tugas ini sepenuhnya kepada mereka saja merupakan kesalahan yang fatal. 
Tugas ulama adalah menyampaikan perkara hag dan menunjukkan jalan yang 
lurus. Sedangkan menggerakkan hamba-hamba Aliah Subhaanahu wata'ala 
supaya beramal dan berjalan sesuai petunjuk, merupakan tugas semua orang. 
Hal ini, sesuai dengan hadits: 


# 9 0 u Pd وگ‎ Uk g% و‎ > Ags a pu 
Of hs bee NE ANG aies عن‎ Na آلا كم راع وھ‎ 
yi aa = 
ana E P ct, Aset 3 ع قر ووا‎ an AT Cet Gito 0211 
وولو وهی‎ Wen عِيّه عل‎ Pua IU De 


s922 87,3 


Fs 28 A NAH اسع ام فير اد‎ Ie CG ا‎ KATA 
GE Ya ES AKA UE Una وهو‎ ga راع کی مال‎ WANG عَم‎ AIA 


7 
رعبته. (رواةالبخارىومسلم) 


“Ingatlah! Sesungguhnya setiap kalian adalah penanggung jawab, dan setup 
kalian akan ditanya tentang tanggung jawabnya. Raja merupakan 
penanggung jawab bagi rakyatnya dan akan ditanya tentang urusan 
rakyatnya. Laki-laki adalah penanggung jawab ahli rumahnya, ia akan ditanya 
tentang urusan keluarganya. Wanita adalah penanggung jawab atas rumah 
suami dan anak-anaknya, ia akan ditanya tentang tanggung jawabnya. 
Hamba sahaya adalah penanggung jawab atas harta majikannya, ia akan 
ditanya tentang tanggung jawabnya. Maka, setiap kalian adalah penanggung 
jawab, dan setiap penanggung jawab akan ditanya tentang tanggung 
jawabnya.” (H.R. Bukhari dan Muslim) 


Perkara itu, selanjutnya secara jelas diterangkan melalui hadits berikut 

ini: 
PA PPA: و‎ PASANG َال‎ Perah وك‎ yrru Aa 
Cot: SAN S3 النَصِيْحة.‎ AN قال:‎ 
Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Agama adalah 
nasihat (menghendaki berbuat kebaikan)” Kami (para shahabat Radhiyallahu 


Beberapa Penyebab Kelalaian Kita 775 


(anhum) bertanya, “Untuk siapa?” Beliau bersabda, “Untuk Allah Subhaanahu 
wata'ala, untuk Rasul-Nya, untuk pemimpin-pemimpin umat Islam, dan orang 
awamnya.” (H.R. Muslim) 


Meskipun seandainya dapat diterima bahwa usaha ini memang tugas 
ulama, dalam keadaan darurat dan situasi yang amat kritis ini, setiap orang 
dituntut untuk terjun dalam usaha ini dan bersedia meninggikan kalimah Allah 
Subhaanahu wata'ala, serta menjaga agama yang mulia ini. 


Penyebab Kedua 
Kita merasa bahwa kita sudah memiliki iman yang kuat, sehingga 
kesesatan orang lain tidak akan membahayakan kita, sebagaimana mafhum 
ayat: y 
Lan P 2 y RD pa 
يعم ...ت‎ SEA shs PAF EAR ENEE 
“Hai orang-orang beriman; pikirkanlah diri kalian, tidak dapat mencelakakan 
kalian orang yang tersesat jika kalian berada di atas jalan hidayah.” 
(Q.S. Al-Maa-idah: 105) 


Sebenarnya, yang dimaksud ayat tersebut, bukanlah sebagaimana yang 
dipahami dari zhahirnya. Sebab, hal itu jelas bertentangan dengan hikmah Ilahi 
dan ajaran syariat. Syariat Islam telah menerangkan bahwa kehidupan ijtima'i 
(bermasyarakat), ishlah (perbaikan) bersama, dan kemajuan bersama adalah 
sesuatu yang pokok. Telah ditetapkan bahwa umat Islam itu seperti satu jasad. 
Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuh akan ikut 
merasa sakit. 


. Maksud sebenarnya adalah meskipun masyarakat Islam telah mencapai 
kemajuan dan kesempurnaan, pasti masih ada saja orang-orang yang 
menyeleweng dari jalan yang lurus. Ayat ini adalah penghibur bagi orang- 
orang beriman, bahwa jika -kita berdiri tegak di jalan hidayah dan jalan yang 
lurus, maka kita tidak akan terkena bahaya dari orang-orang yang telah 
menyeleweng dari jalan hidayah tersebut. 


Disamping itu, seseorang tidak bisa dikatakan berjalan di jalan hidayah 
yang sebenarnya, kecuali bila dia menerima dengan ridha seluruh perintah 
Allah Subhaanahu wata'ala. Salah satu perintah Allah Subhaanahu wata'ala 
adalah amar ma'ruf nahi munkar. Adapun yang menguatkan pendapat ini 
antara lain perkataan Sayyidina Abu Bakar Radhiyallahu “anhu: 


4 Maksud nasihat di sini adalah menghendaki berbuat kebaikan. Nasihat di sini bukan bermakna 
nasihat dalam bahasa Indonesia yaitu pengarahan, ceramah, dan lain-lain. Nasihat untuk Allah 
Subhaanahu wata'ala maksudnya berbuat baik kepada Allah Subhaanahu wata'ala dengan 
beriman dan menaati perintah-Nya, nasihat untuk Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam 
maksudnya berbuat baik kepada Baginda Nabi Shallallahu 'olaihi wasallam dengan mengikuti 
sunnahnya, nasihat untuk pemimpin-pemimpin umat islam maksudnya berbuat baik kepada 
mereka dengan membantu kepemimpinannya, dan nasihat untuk orang awam maksudnya berbuat 
baik kepada mereka dengan menyayangi dan mengajak mereka kepada kebaikan. 


776 Kitab Satu-Satunya” Cara Memperbaiki “kemerosotan Ummat 


3, | 


ن آي ر الي رضي ائ نة قال KINANG‏ كفوؤون Gi kaja‏ 


dp an esa Ý Kari fega‏ سحت رسو ل ابو صل ابه عَلَيْهِ 
PE PAE A EAE EN gala‏ 


> 


Sayyidina Abu Bakar Radhiyallahu “anhu berkata, “Wahai manusia, 
sesungguhnya kalian membaca ayat berikut ini, ‘Hai orang-orang beriman, 
pikirkanlah diri kalian sendiri. Tidak dapat mencelakakan kalian orang yang 
tersesat jika kalian berada di atas jalan hidayah.” Sesungguhnya aku telah 
mendengar Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 
“Sesungguhnya manusia apabila melihat kemungkaran, lalu mereka tidak 
berusaha mengubahnya, maka sudah dekat waktunya Allah Subhaanahu 
wata'ala menurunkan azab secara menyeluruh kepada mereka.” 


Para ulama pun menafsirkan ayat tersebut sama seperti penafsiran di 
atas. Imam Nawawi Rahmatullah 'alaih dalam Kitab Syarah Muslim berkata, 
“Pendapat para ulama dalam menafsirkan ayat tersebut adalah apabila kalian 
telah menunaikan apa yang diperintahkan kepada kalian, maka kalian tidak 
akan menanggung dosa kejahatan orang lain, sebagaimana firman Allah 
Subhaanahu wata'ala: 


و .© و ذو 

وَلاتْزِرُوَازِرَة وزْرَاخْرَي... 

“Dan seorang itu tidak akan menanggung dosa orang lain.” (Q.S. Al-Fathir: 15) 

Di antara perintah-perintah tersebut salah satunya ialah amar ma'ruf nahi 

munkar. Apabila seseorang telah menyempurnakan tugas ini, maka ia tidak 

akan menanggung celaan dan dosa-dosa orang lain. Sebab, ia telah 

menunaikan kewajibannya, orang lain menerima atau menolak bukanlah 
menjadi tanggung jawabnya. Wallaahu a'lam. 


Penyebab Ketiga 

Semua orang, baik masyarakat awam, orang-orang terpandang, para 
ulama, maupun orang-orang yang tidak berpendidikan, telah berputus asa 
terhadap usaha ishlah (perbaikan) ini. Mereka meyakini bahwa saat ini sangat 
sulit dan tidak mungkin bagi Kaum Muslimin untuk dapat mencapai kejayaan 
kembali. Jika kini ada seseorang yang mengemukakan cara untuk memperbaiki 
keadaan, maka akan mendapatkan jawaban, bagaimana mungkin sekarang 
umat Islam dapat maju sedangkan umat Islam tidak memiliki kekuasaan, 
politik, pemerintahan, ekonomi, senjata, organisasi, kerja sama, dan kesatuan? 

Khususnya para ahli agama pun telah mengambil satu kesimpulan yang 
sama, bahwa sekarang adalah abad keempat belas, zaman kerasulan telah 
jauh, maka sudah wajar jika Islam dan Kaum Muslimin “mengalami 
kemerosotan. Jadi, berusaha keras untuk melakukan perbaikan merupakan 
perbuatan yang sia-sia. 

Memang benar, semakin jauh dari zaman kenabian, cahaya Islam semakin 


Beberapa Penyebab Kelalaian Kita 777 


redup, tetapi bukan berarti tidak penting bagi kita untuk berusaha dan 
bersungguh-sungguh menjaga agama dan menghidupkan syariat yang telah 
dibawa oleh Baginda Muhammad Shallallahu “alaihi wasallam ini. Seandainya 
Orang-orang terdahulu berpikiran demikian (na'uzubillah), tentu Islam tidak 
akan sampai kepada kita. Jika zaman sudah tidak sesuai, dan kita melihat 
kemerosotan umat begitu cepat, maka justru diperlukan usaha perbaikan yang 
lebih sungguh-sungguh dan lebih teguh. 


Sungguh mengherankan! Agama yang mulia ini dulu dibangun dan 
dihidupkan dengan amalan dan perjuangan, bagaimana mungkin pada hari ini, 
agama ini bisa hidup tanpa amalan dan perjuangan? Padahal, hampir seluruh 
ayat Al-Our'an dan hadits telah mengajarkan, agar Kaum Muslimin beramal 
dan berjuang. Orang yang selalu menghabiskan malamnya dengan ibadah dan 
siang harinya dengan berpuasa, juga selalu menjaga dzikrullah, tetap tidak 
akan dapat menyamai derajat orang-orang yang risau karena memikirkan 
perbaikan dan hidayah bagi orang lain. 


Di dalam Al-Qur'an, banyak sekali ayat yang menekankan pentingnya 
berjuang di jalan Allah Subhaanahu wata'ala, keutamaan mujahid, juga 
keistimewaannya, sebagaimana disebutkan dalam ayat: 


Near pingin HER GAN‏ تن موزل الو أن يهط 
Ý Te la a ing NANG Agak‏ عد الله 
: ا ين 6 É‏ الْقَعِرِيْنَ جرا Baka; Ala sd SRBE‏ 


r 
í ati, 


add‏ وقضل 

skk a; as‏ رجات 
“Tidaklah sama orang-orang mukmin yang tinggal di rumah tanpa ada udzur‏ 
dengan orang-orang mukmin yang berjuang di jalan Allah dengan harta dan‏ 
diri mereka. Allah mengangkat orang-orang yang berjuang (di jalan-Nya)‏ 
dengan harta dan diri mereka di atas orang-orang yang tinggal di rumah‏ 
mereka dengan derajat yang sangat tinggi. Allah telah menjanjikan kebaikan‏ 
kepada kedua golongan tersebut, dan Allah memberikan kelebihan kepada‏ 
orang-orang yang berjuang di jalan-Nya melebihi mereka yang tinggal di‏ 
rumah dengan pahala yang sangat besar. Yaitu derajat-derajat dari sisi-Nya,‏ 
diberi ampunan dan rahmat, Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha‏ 
Penyayang.” (Q.S. An-Nisaa': 95-96)‏ 

Meskipun yang dimaksud dengan jihad dalam ayat ini adalah memerangi 
orang kafir agar umat Islam menjadi yang paling unggul dan kekufuran serta 
kemusyrikan dapat dihancurkan, tetapi bila sekarang kita belum dapat 
melaksanakannya, maka jangan sampai hal itu melalaikan usaha untuk 
perbaikan sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian sedikit demi sedikit 
hendaknya kita meningkatkan usaha dan perjuangan islah kita. 


& 


a سيلا‎ AAN SI aah || GANG 


778 Kitab Satu-Satunya Cara Memperbaiki Kemerosotan Ummat 


“Barangsiapa bersungguh-sungguh untuk agama Kami, pasti akan Kami 
tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami.” (Q.S. Al-“Ankabuut: 69) 


Tidak diragukan lagi bahwa Allah Subhaanahu wata'ala berjanji akan 
menjaga agama yang dibawa oleh Baginda Nabi Muhammad Shallallahu “alaihi 
wasallam. Akan tetapi, untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhaanahu 
wata'ala hingga kita memperoleh kemenangan dan kemajuan, kita dituntut 
oleh Allah Subhaanahu wata'ala untuk melakukan pengorbanan dan usaha. 
Para shahabat Radhiyallahu 'anhum telah berusaha keras untuk mencapai 
tujuan tersebut, dan hasil mereka itu telah kita saksikan. Mereka juga telah 
memperoleh pertolongan ghaibiyah dari Allah Subhaanahu wata'ala, sehingga 
kita pun menyebut-nyebut keharuman nama mereka. Seandainya kita kini 
mengikuti jejak mereka dan berjuang menegakkan kalimatullah dan 
bersungguh-sungguh menyebarkan Islam, kita pun pasti akan mendapatkan 
bantuan Allah Subhaanahu wata'ala dan pertolongan ghaibiyah-Nya. 


SAT شرم يگنت اه‎ Bh SAN ِنْتَنْصْرُوا‎ 
“Jika kalian membantu agama Allah, pasti Allah akan membantu -kalian. Dan 
Allah akan menegakkan kaki-kaki kalian.” (Q.S. Muhammad: 7) 


Penyebab Keempat 

Kita sering mempunyai pemahaman bahwa jika kita sendiri belum 
mengamalkan dan merasa bukan ahlinya, maka tidak selayaknya kita 
menasihati orang lain. Ini adalah tipuan hawa nafsu yang nyata. Jika kita 
menunaikan suatu tugas, dan tugas itu adalah perintah Allah Subhaanahu 
wata'ala, maka kita tidak boleh mundur sedikit pun. Kita hendaknya memulai 
usaha ini dengan pemahaman bahwa ini adalah perintah Allah Subhaanahu 
wata'ala. Insyaallah, usaha dan kesungguhan yang kita lakukan akan 
membawa kemajuan, kekuatan, dan istigamah. Hendaknya usaha ini kita 
kerjakan terus-menerus, sehingga suatu saat kita akan mendapat kedekatan 
dengan Allah Subhaanahu wata'ala. Merupakan sesuatu yang mustahil, jika 
kita telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan perintah 
Allah Subhaanahu wata'ala, namun kemudian Allah Subhaanahu wata'ala 
tidak memandang kita dengan pandangan rahmat-Nya. Ungkapan saya 
tersebut dikuatkan dengan hadits berikut ini. 


Kosi aon ai sake ل انلو صل انه َيه‎ PA قال ونا‎ AAN GA 
dan قال صل‎ BS FS JIN عن‎ HI تعمل و و ولا‎ 
ab ف‎ an RRI NI KANGEN ja بالمغز وف وَإِنْ لم تَعْمَلُوَا ب‎ 


والاوسط) 
Dari' Sayyidina Anas Radhiyallahu “anhu, ia berkata, kami bertanya, “Ya‏ 


Rasulullah, kami tidak akan menyuruh orang untuk berbuat baik sebelum kami 
sendiri mengamalkan semua kebaikan dan kami tidak akan mencegah 


Beberapa Penyebab Kelalaian Kita 779 


kemungkaran sebelum kami meninggalkan semua kemungkaran.” Maka 
Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Tidak! Bahkan, serulah 
kepada kebaikan meskipun kalian belum mengamalkan semuanya, dan 
cegahlah kemungkaran, meskipun kalian belum meninggalkan semuanya!” 
(H.R. Thabarani, dari Kitab Ash-Shaghiir dan Al-Ausath) 


Penyebab Kelima 

Kita sering memahami bahwa dengan berdirinya banyak pondok 
pesantren, adanya para ulama dengan nasihatnya, para ahli tasawwuf dengan 
suluknya, adanya penulisan kitab-kitab agama, juga penerbitan buletin dan 
majalah, maka kewajiban dakwah sudah dilaksanakan, karena hal itu 
merupakan cabang-cabang amar ma'ruf nahi munkar. Kita tidak meragukan 
kebenaran bahwa memelihara usaha-usaha tersebut (pondok-pondok 
pesantren, ahli-ahli tasawuf, penulisan buku-buku agama, dan sebagainya) 
memang sangat penting, bahkan dalam keadaan tertentu menjadi yang paling 
penting. Dengan adanya usaha-usaha tersebut, sedikit banyak cahaya islam 
mengalami perkembangan dan menghasilkan keberkahan. Namun, jika kita 
merenungkan dan memperhatikan keadaan kita saat ini, usaha-usaha tersebut 
jelas kurang mencukupi. Merupakan kesalahan yang amat besar, jika kita 
merasa cukup hanya dengan usaha-usaha tersebut. Seseorang akan 
mendapatkan manfaat dari pondok pesantren atau usaha-usaha di atas, hanya 
jika ia telah memiliki semangat dan gairah agama yang tinggi dan rasa ta'zhim 
(memuliakan) serta penghormatan kepada agama yang tinggi pula. 


Memang pada masa lima puluh tahun yang lalu, semangat dan gairah 
agama dalam hati umat ini masih ada, dan cahaya keimanan pun masih 
tampak, sehingga adanya usaha-usaha tersebut terasa mencukupi. Tetapi, 
pada zaman ini, orang-orang non Islam telah memusnahkan semangat agama 
kita dengan usaha-usaha mereka, sehingga kegairahan kepada agama kini 
berganti dengan sikap tidak peduli dan masa bodoh terhadap agama. Dalam 
keadaan seperti ini, penting sekali bagi kita untuk memulai suatu gerakan yang 
dapat menumbuhkan semangat dan gairah agama di kalangan orang-orang 
awam, dan membangkitkan semangat mereka yang sekian lama telah redup. 
Barulah setelah itu, kita dapat mengambil manfaat dari usaha-usaha tersebut, 
sesuai dengan bidang masing-masing. Jika tidak, tentu agama akan dipelajari 
tanpa gairah dan kesungguhan, sehingga jangankan untuk mendapatkan 
manfaat, menjaga kelestarian usaha-usaha tersebut pun sangat sulit. 


Penyebab Keenam 

Jika kita menyampaikan usaha dakwah ini kepada orang lain, maka 
terkadang mereka akan menanggapinya dengan kasar, bahkan menghina dan 
merendahkan kita. Tetapi, hendaknya kita menyadari bahwa usaha dakwah ini 
adalah meneruskan usaha para nabi Alaihimus salam, dan mendapat 
penderitaan serta kesusahan, termasuk ciri khas dari usaha ini. 


Para nabi Alaihimus salam telah menanggung penderitaan dan kesusahan 


> 
780 Kitab Satu-Satunya Cara Memperbaiki Kemerosotan Ummat 


yang sangat berat di jalan ini. Allah Subhaanahu wata'ala berfirman: 


Pa 0 pee DAR E E مو‎ 

SOP KAA PENIS 3 sas c NGE ai 

“Sesungguhnya Kami telah mengirim (nabi-nabi) sebelummu dari golongan 

orang-orang terdahulu dan tiada seorang rasul pun yang kami utus kecuali 
kaumnya akan mengolok-oloknya.” (Q.S. Al-Hijr: 10-11) 

Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Aku telah 
mengalami berbagai penderitaan di jalan Allah Subhaanahu wata'ala yang 
tidak pernah dialami oleh siapapun nabi dan.rasul.” Ringkasnya, jika Baginda 
Nabi Shallallahu “alaihi wasallam sebagai pemimpin kita di dunia dan akhirat 
telah bersabar dalam menanggung kesusahan dan penderitaan, maka kita 
sebagai pengikutnya dan penerus perjuangannya, hendaknya tidak cemas 
dalam menghadapi kesusahan dan penderitaan yang menimpa kita. Kita mesti 
tabah dan tenang dalam menghadapinya. 


Dari keterangan di atas, kita dapat memahami bahwa penyakit kita yang 
sebenarnya adalah melemahnya ruh Islam dan hakikat iman. Semangat Islam 
yang kita miliki hampir punah, dan kekuatan iman pun nyaris hilang. Jika yang 
asas telah melemah, maka semua kebaikan dan kebenaran yang merupakan 
cabang-cabang dari asas tersebut tentu akan melemah pula. Segala kelemahan 
dan kekurangan tersebut, bersumber dari ditinggalkannya sesuatu yang paling 
pokok yang merupakan pangkal lestari dan terwujudnya seluruh sendi-sendi 
agama, yaitu amar ma'ruf naht munkar. 


Kenyataan menunjukkan bahwa suatu kaum tidak akan mengalami 
kemajuan, selama setiap individu dari kaum itu tidak menghiasi dirinya dengan 
kebaikan. (Oleh karena itu, setiap individu umat” harus mengambil bagian 
dalam usaha perbaikan). 

Adapun usaha perbaikan yang kita lakukan, hanyalah dengan mengikuti 
cara yang telah dicontohkan oleh Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi 
wasallam ketika memperbaiki orang-orang musyrik di Negeri Arab, yaitu 
dengan menegakkan usaha dakwah dan tabligh. Dengan usaha tersebut, 
kekuatan iman akan meningkat, semangat Islam akan kokoh, manusia akan 
mengenal Allah Subhaanahu wata'ala dan rasul-Nya, serta mereka akan 
tunduk kepada perintah- -perintah-Nya. Allah onta wata'ala berfirman: 


ca kesialan gang Ha A 
“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik 
bagimu.” (Q.S. Al-Ahzab: 21) 
Dalam menjelaskan masalah ini, Imam Malik Rahmatullah “alaih berkata, 


WITA nya Sua 

“Generasi akhir umat ini tidak akan bisa diperbaiki, kecuali dengan cara yang 
telah ditempuh generasi awal umat ini.” 

Ketika Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam mulai berdakwah, beliau 


5 


| 
| 
| 


Beberapa Penyebab Kelalaian Kita 781 


memulainya seorang diri, dan tanpa kekuatan materi sedikit pun. Bahkan, 
kaumnya sendiri telah menentangnya dengan keras. Hampir tidak ada seorang 
pun yang mau mendengar dan berniat mengikuti beliau. Ketika Baginda 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam mendakwahkan kalimah yang hag, Laa 
ilaaha illallah, hati kaumnya banyak yang membenci dan berpaling dari beliau. 
Dalam keadaan seperti itu, tanpa sesuatu apa pun, tanpa seorang kawan pun 
yang membantunya, kekuatan apa yang menyebabkan beliau berhasil menarik 
manusia kepada seruannya? Kalau kita renungkan, kekuatan tersebut adalah 
kekuatan yang beliau dakwahkan setiap hari kepada seluruh makhluk, yaitu 
. kekuatan Allah Subhaanahu wata'ala, sehingga siapapun yang telah menerima 
seruannya, selamanya akan terus membelanya. 
Dunia mengetahui satu pelajaran, bahwa yang menjadi pusat perhatian 
dan inti tujuan beliau yang sesungguhnya, yaitu yang telah beliau dakwahkan 
kepada manusia: 


Da z6: NE بعتا‎ Gah %5 ARE AN) ag 


“Tidak a ada yang kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia 
dengan sesuatu pun, dan'tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang 
lain sebagai tuhan selain Allah.” (O.S. Ali Imran: 64) 

. Ayat tersebut menunjukkan larangan menghambakan diri dan menaati 
segala sesuatu selain Altah Subhaanahu wata'ala dan memutuskan seluruh 
ketergantungan terhadap seluruh makhluk, lalu menetapkan satu aturan 
hidup, yaitu beribadah hana kepada-Nya, tanpa E kepada, selain Dia. 


` ` engga GA ton KOS faras 
“Ikutilah apa yang PA Wah dari Tuhanmu, dan janganlah Kamu 
meninggalkan Allah dan mengikuti selain-Nya.” (Q.S. Al-A'raaf: 3) 
Itulah pelajaran sebenarnya, yang Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi 
wasallam telah diperintahkan untuk menyebarkannya. 


Pa AN -3 GANG رسام ا کو‎ AA 

Ka خسن إن‎ ? REBANE AAT SA 
z3 0 ` EEA ig و‎ 

DNA DAH UA صل‎ 

“Ajaklah mereka (wahai Muhammad) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan 

nasihat yang baik. Dan berdebatlah dengan cara yang terbaik. Sesungguhnya 


Rabbmu lebih mengetahui orang-orang yang sesat dari jalan-Nya dan Dia 
lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.” (Q.S. An-Nahi : 125) 


Inilah jalan yang telah ditempuh Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi 
wasallan dan yang Juga! harus ditempuh oleh setiap pengikutnya. 


r 
مو‎ s? 


كن هزه يلي دعو ار اله عل Uas‏ و GEN‏ وشبكان ا ga Wb;‏ 


0 
1 
4 
à 


782 Kitab Satu-Satunya Cara Memperbaiki Kemerosotan Ummat 


“Katakanlah, (wahai Muhammad), inilah jalanku, menyeru kepada Allah 
dengan kepahaman yang benar. Jalanku dan jalan bagi mereka yang 
mengikutiku. Maha Suci Allah dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang 
syirik, ” (Q.S. Yusuf: 108) 


PERDA E sE at ومن اخسن‎ 
“Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang menyeru 
kepada Allah dan beramal shalih, dan ia berkata, “Sesungguhnya aku termasuk 
orang-orang yang berserah diri (muslim). (Q.S. Fushshilat : 33) 

Menyeru manusia kepada Allah Subhaanahu wata'ala, menunjukkan 
manusia yang sesat ke jalan yang benar, menunjukkan jalan hidayah kepada 
orang yang sesat adalah tugas Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam 
dan maksud hidup beliau. Untuk tujuan itulah Allah Subhaanahu wata'ala 
telah mengutus ribuan nabi ke dunia. 


1 


PA AK E عي‎ 

AN an‏ اتاقاغبدوو 

“Dan tidaklah Kami mengutus seorang Rasul pun sebelummu, kecuali Kami 

wahyukan kepadanya bahwa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak 
disembah kecuali Aku. Maka sembahlah Aku.” (Q.S. Al-Anbiyaa': 25) 


Apabila kita melihat kehidupan Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi 
wasallam dan para nabi Ak "imus salam lain yang suci, maka kita dapat 
mengetahui bahwa semuanya mempunyai maksud yang satu, yaitu meyakini 
sifat-sifat dan Dzat Allah Yang Maha Esa. Inilah makna iman dan Islam, dan 
untuk itulah manusia dikirim ke muka bumi ini. 


Bea SY GEN IE 
“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk Semasa 
diri kepada-Ku.” (Q.S. Adz-Dzaariyaat: 56) 

Kini jika kita telah mengetahui :naksud hidup kita di dunia ini, dan 
mengetahui dengan jelas penyakit dan pengobatan yang sesungguhnya, maka 
usaha penyembuhannya pun tidak akan sulit. 

Dengan pertimbangan tersebut, insyaallah, jika cara pengobatan itu 
dipilih, maka akan bermanfaat bagi kita dan membuahkan hasil. Sesuai dengan 
pemahaman kami yang lemah ini, untuk mencapai kejayaan dan kesuksesan, 
Kaum. Muslimin mesti memerlukan suatu aturan usaha yang dapat 
mewujudkan contoh hakikat kehidupan Islam dan mengikuti kehidupan orang- 
orang terdahulu yang telah berhasil, yang gambaran umumnya akan kami 
sampaikan dalam bagian berikut. 


LANGKAH-LANGKAH PERBAIKAN UMAT 


Yang pertama dan yang terpenting untuk diperhatikan adalah hendaknya 


setiap muslim mengubah maksud hidupnya dari maksud-maksud keduniaan 
menjadi li #la-i kalimatillah (meninggikan agama Allah Subhaanahu wata'ala) 
dan menyebarkan Islam, serta menjadikan kehidupannya semata-mata untuk 
taat kepada Allah Subhaanahu wata'ala. Kemudian berjanji dengan sungguh- 
sungguh akan menaati seluruh hukum-hukum Allah Subhaanahu wata'ala dan 
berusaha keras mengamalkannya tanpa mendurhakai-Nya sedikit pun. 


Untuk menyempurnakan maksud itu, hendaknya kita selalu menjaga 


tertib-tertib amalan sebagai berikut secara istiqamah. 


وو ےو 


Mengucapkan kalimah PAN PANE KN dengan lafadz yang betul, 
memahami makna dan maksudnya, berusaha menanamkannya ke dalam 
hati, dan berusaha membangun seluruh kehidupan kita sesuai dengan 
kalimah tersebut. 

Berdisiplin dalam shalat dengan menjaga adab dan syarat rukunnya, dan 
menunaikannya dengan khusyu’ dan khudhu' (penuh ketundukan kepada 
Allah Subhaanahu wata'ala). 


Hendaknya kita senantiasa menyertakan rasa membesarkan dan 
mengagungkan Allah Subhaanahu wata'ala dan rasa menjadi seorang 
hamba yang lemah dalam pikiran kita di setiap rukun, dan merasa hadir di 
hadirat Allah Subhaanahu wata'ala. Hendaknya kita selalu memohon 
taufik kepada Allah Subhaanahu wata'ala agar mendapatkan mutu shalat 
seperti itu. Jika kita belum mengetahui cara-cara shalat yang benar, kita 
mesti mempelajarinya dan berusaha menghapal semua bacaan dalam 
shalat. 


Senantiasa membaca Al-Qur'an dan berusaha mewujudkan cinta 
terhadap Al-Our'an pada diri kita. 

Hal itu didapat dengan dua cara. 

Pertama, menyisihkan waktu setiap hari untuk membaca Al-Qur'an 
disertai adab dan ihtiram (memuliakan) serta merenungkan makna- 
maknanya. Jika kita bukan orang alim dan tidak memahami maknanya, 
tetaplah membacanya walaupun tidak memahami maknanya. Kita perlu 
meyakini bahwa kebahagiaan dan kesuksesan tersimpan di sini, dan 
membaca lafalnya saja pun sudah merupakan keberuntungan yang besar, 
serta mendatangkan kebaikan dan keberkahan. Apabila belum bisa 
membaca, hendaknya menyisihkan waktu untuk belajar setiap hari. 
Kedua, mengajarkan Al-Qur'an kepada anak-anak kita dan anak-anak 
orang-orang kampung di tempat kita, baik laki-laki maupun perempuan. 
Berpikirlah untuk * menghidupkan pendidikan agama serta 
mengutamakannya melebihi usaha-usaha lainnya. 


1. 


784 Kitab Satu-Satunya Cara Memperbaiki Kemerosotan Ummat 


4.  Menyisihkan waktu untuk mengingat Allah Subhaanahu wata'ala, yaitu 

dengan berzikir dan tafakkur (memikirkan dan merenungkan keagungan 
Allah Subhaanahu wata'ala). 
Dalam hal ini, kita hendaknya mencari bimbingan seorang Syaikh 
Tharigah? yang mengamalkan sunnah-sunnah Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam. Jika tidak ada bimbingan syaikh dalam dzikir 
ini, hendaklah kita membiasakan diri membaca kalimah: 


سان الله وَالْحَيْنُ ah‏ 155 
pêk)‏ 


Pd 


0 n 


EAFA AEE 


Setiap pagi dan sore hari, dengan tambahan shalawat dan istighfar yang 
dibaca dengan tawajjuh dan ketenangan hati, karena disebutkan di dalam 
hadits bahwa fadhilahnya sangat besar. 


5. Menanamkan dalam hati bahwa setiap muslim adalah saudara. 


Oleh sebab itu, hendaknya kita saling menyayangi, berbagi rasa, 
menghormati, dan memuliakan sesama muslim karena keislamannya. 
Hindarilah hal-hal yang dapat menimbulkan penderitaan dan kesusahan 
terhadap saudara muslim lainnya. 


Lima hal di atas, hendaknya diusahakan dan diamalkan oleh setiap 
muslim. Caranya, kita sendiri menyisihkan waktu untuk agama dan 
menganjurkan orang lain agar mereka juga meluangkan waktu untuk 
berkhidmat dalam penyebaran agama. 


Kita akan rugi jika tidak menyisihkan waktu untuk menyebarkan dan 
melestarikan agama, yang dahulu telah dilakukan oleh para nabi Alaihimus 
salam dengan menanggung kesusahan dan penderitaan. Inilah kewajiban yang 
sangat penting, yang karena kita telah meninggalkannya, kita sekarang berada 
dalam kemerosotan dan kehinaan. 

Dahulu, orang Islam memahami bahwa dengan menjadi seorang muslim 
berarti mesti mengorbankan harta, jiwa, dan harga dirinya semata-mata demi 
penyebaran Islam dan fi #la-i kalimatillah. Barangsiapa yang tidak memiliki 
pemahaman seperti ini, maka ia dianggap orang yang bodoh. Patut 
disayangkan bahwa kita yang dikenal sebagai orang Islam, namun ketika 
melihat Islam teriantar di depan mata, kita tidak berusaha untuk membela dan 
memeliharanya. 

Li Pla-i kalimatillah adalah maksud hidup setiap orang Islam, kerja utama 
bagi setiap muslim, penyebab kejayaan dan kemajuan dunia akhirat, yang 
karena kita meninggalkannya, sekarang kita berada dalam kehinaan. 
Hendaknya kita sekarang memutuskan untuk menjadikan usaha tersebut, 
sebagai jalan hidup dan tugas pokok kita, serta menjadikannya sebagai 
kesibukan yang utama. Dengan begitu kita akan dicucuri rahmat oleh Allah 


? Ulama pembimbing dzikir. 


Langkah-Langkah Perbaikan Umat 785 


Subhaanahu wata'ala dar akan mendapatkan. kejayaan dan kemuliaan di 
dunia dan akhirat Maksudnya, bukan oerarti kita sama sekali harus 
meninggalkan semua pekerjaan dunia dan hanya mengerjakan usaha ini. 
Maksud yang sebenarnya ialah sebagaimana kita telah meluangkan waktu 
untuk keperluan duniawi, maka seperti itu pula kita meluangkan waktu untuk 
usaha ini. 

Apabila ada beberapa orang yang siap untuk melaksanakannya maka 
setiap pekannya mereka dapat meluangkan waktu beberapa jam di masjid di 
kampung mereka sendiri, setiap bulan meluangkan waktu tiga hari untuk 
usaha di kampung-kampung sekitarnya, dan empat puluh hari setiap tahun 
untuk usaha di tempat-tempat yang jauh. Juga mengajak agar setiap muslim, 
baik orang kaya maupun miskin, pedagang atau pegawai, petani atau 
pengusaha, ulama atau orang awam, dapat bersama-sama menunaikan usaha 
ini sebagai amalan yang perlu terus dijaga. 


Cara Kerja 
Kita bentuk sebuah jamaah yang sekurang-kurangnya terdiri dari sepuluh 
orang untuk bertabligh. Yang pertama kali dilakukan adalah memilih seorang 
pimpinan jamaah. Lalu semua berkumpul di masjid, berwudhu, shalat sunnah 
dua rakaat, kemudian berdoa bersama kepada Allah Subhaanahu wata'ala 
` untuk memohon pertolongan, taufik, kesungguhan, dan keteguhan bagi diri 
kita. 


Setelah berdoa, kita memulai perjalanan dengan perlahan seraya 
berdzikir kepada Allah Subhaanahu wata'ala. Usahakan jangan berbicara sia- 
sia. Setibanya di masjid yang dituju, semua berkumpul kembali dan berdoa 
bersama. Kemudian kita bersilaturrahmi menjumpai masyarakat setempat 
mengajak mereka agar berkumpul di masjid. Pertama kali, kita mengajak 
mereka untuk shalat dan menganjurkan agar mereka menjaga amalan. Lalu 
kita mengajak mereka agar berbuat seperti kita. Kemudian mendatangi 
rumah-rumah mereka, dan dari luar pintu, kita menyeru kepada kaum 
wanitanya agar mereka mengerjakan shalat dan menjaganya. 


Bagi penduduk setempat yang siap untuk melaksanakan usaha ini, perlu 
dibentuk satu jamaah. Kita memilih seseorang untuk menjadi pimpinan 
jamaah di antara mereka. Pada masa-masa permulaan, hendaknya usaha 
mereka di bawah bimbingan kita dan mereka mulai digerakkan dalam 
pengawasan kita. 


Setiap jamaah hendaknya menaati pimpinan jamaah. Pimpinan jamaah 
hendaknya berusaha berkhidmat kepada jamaahnya, memikirkan kenyamanan 
jamaahnya, membangkitkan semangatnya, dan tidak mengurangi kasih sayang 
kepadanya. Pimpinan jamaah hendaknya meminta usul dan pendapat para 
jamaah melalui musyawarah untuk perkara yang perlu dimusyawarahkan, 
kemudian mengamalkannya sesuai keputusan musyawarah. 


786 Kitab Satu-Satunya Cara Memperbaiki Kemerosotan Ummat 


Adab-Adab Bertabligh 


Usaha dakwah dan tabligh merupakan ibadah penting dan karunia yang 


sangat mulia. Usaha ini adalah warisan para nabi Alaihimus salam. Jika suatu 
usaha itu tinggi, sudah tentu mempunyai adab dan tata tertib yang tinggi pula. 
Maksud usaha ini bukan hanya untuk menghasilkan hidayah bagi orang lain, 
namun yang paling utama adalah untuk memperbaiki diri sendiri dan 
menunaikan penghambaan kita kepada Allah Subhaanahu wata'ala, juga 
sebagai usaha untuk selalu menaati perintah-Nya dan mencari ridha-Nya. 
Untuk itu, ada beberapa hal yang penting untuk diperhatikan dan dijaga secara 
istigamah. 


Menanggung sendiri biaya makan, minum, ongkos kendaraan, dan biaya- 
biaya lain. Jika ada kelebihan, kita bisa membantu biaya kawan-kawan 
yang kurang mampu. 

Menghormati sesama teman dan menganggap bahwa berkhidmat kepada 
mereka adalah suatu karunia yang besar. Jangan mengurangi adab dan 
penghormatan kepada mereka. 


Bersikap tawadhu dan rendah hati di hadapan setiap muslim dengan 
berkata lemah-lembut kepada mereka, serta berusaha mengambil hati 
mereka. Jangan memandang terhadap setiap muslim dengan pandangan 
menghina atau membenci. Khususnya kepada para ulama, hendaknya 
kita memuliakan dan menghormati mereka. Jangan sampai kita 
mengurangi penghormatan kepada mereka. Sebagaimana kita wajib 
menghormati, memuliakan, dan beradab kepada Al-Our'an dan hadits, 
seperti itu pula kita memuliakan dan menghormati ulama. Karena Allah 
Subhaanahu wata'ala sendiri telah memberi mereka karunia yang 
istimewa. Menghina ulama sama dengan menghina agama, yang akan 
menyebabkan kemurkaan Allah Subhaanahu wata'ala. 


Menghindari dusta, ghibah (membicarakan keburukan orang lain), 
bertengkar, bermain-main, dan bersenda gurau pada waktu luang. 
Waktu-waktu luang lebih baik digunakan untuk duduk dengan orang- 
orang yang menjaga amalan agamanya dan untuk membaca buku-buku 
agama, sehingga kita dapat mengetahui firman Allah Subhaanahu 
wata'ala dan sabda Rasul-Nya. Khususnya pada waktu keluar di jalan 
Allah Subhaanahu wata'ala, hindarilah ucapan dan berbuatan yang sia-sia 
dan gunakanlah waktu luang untuk berdzikir, berpikir, bershalawat 
kepada Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam dan beristighfar, serta 
saling belajar dan mengajar di antara sesama jamaah. 

Usahakanlah untuk mencari penghasilan yang halal dan menggunakannya 
sesuai dengan keperluan. Selain itu, hendaknya menunaikan hak-hak 
keluarga, sanak saudara, dan orang lain sesuai dengan syariat. 

Jangan menyinggung masalah-masalah yang menimbulkan perdebatan, 
atau masalah khilafiyah. Berdakwahlah selalu mengenai tauhid dan 
menyampaikan rukun Islam. 


1. 


ج ا ا و و IRER DAONA AES A E EAE ES A‏ د 


Langkah-Langkah Perbaikan Umat 787 


"7. Setiap amalan dan ucapan hendaknya dihiasi dengan niat yang ikhlas. 
Amal yang sedikit yang disertai dengan keikhlasan akan mendatangkan 
rahmat, berkah, dan menghasilkan kebaikan. Sebaliknya, jika suatu 
“amalan tanpa keikhlasan, maka di dunia pun tidak ada hasilnya dan di 
akhirat tidak mendapat pahala. Ketika Sayyidina Mu'adz bin Jabal 
Radhiyallahu “anhu dikirim oleh Baginda Nabi Shallallahu “alaihi wasallam 
menjadi pimpinan di wilayah Yaman, maka ia berkata, “Ya Rasulultah, 
nasihatilah saya!” Beliau bersabda, “Jagalah keikhlasan dalam setiap 
amalanmu. Dengan keikhlasan, amalan sedikit saja sudah mencukupi.” 
Hadits lain menyebutkan, “Allah Subhaanahu wata'ala hanya menerima 
suatu amal jika dilakukan dengan ikhlas.” Riwayat lain menyatakan, 
“Sesungguhnya Allah Subhaanahu wata'ala tidak melihat wajah dan 
hartamu, tetapi Dia hanya memandang hatimu dan amalanmu.” 
Ringkasnya, yang terpenting adalah keikhlasan, yaitu beramal tanpa riya' 
sedikit pun. Sejauh mana amalan itu dikerjakan dengan ikhlas, sejauh itu 
pula ia akan meningkat dan berkembang. 


Tata tertib amalan ini secara ringkas telah saya terangkan di atas. 
Mengenai keutamaan serta kepentingannya pun sudah saya jelaskan. Namun, 
yang terpenting dan yang mesti diyakini adalah, usaha ini dapat membimbing 
kita dan dapat menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi dalam 
keadaan kacau balau, tidak menentu, dan diliputi keresahan ini. Untuk itu, kita 
harus kembali kepada Al-Qur'an. Al-Qur'an telah menerangkan bahwa usaha 
ini diibaratkan sebagai perdagangan yang menguntungkan, sehingga akan 
menimbulkan semangat. Allah Subhaanahu wata'ala berfirman: 


g 


46 oa بوب‎ NG ipii isha EN + اموا ل اذل على‎ AMEG 
3 SMPN. 

SEE إن‎ KOS KA Kitab في سَِيْلٍ الله‎ odenis A 

Kang AS ebang ês Kas sunan w 


& 
5ه 


yii الله وف قريب‎ Ga SS Bee Ba 
Sa 


“Hai orang-orang yang beriman, maukah Aku tunjukkan kepadamu suatu 
perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih, yaitu kamu 
beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta 
dan dirimu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Niscaya 
Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkanmu ke dalam surga 
yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan memasukkanmu ke tempat 
tinggal yang baik di dalam surga yang kekal. Itulah keberuntungan yang besar. 
Dan ada lagi karunia yang lain yang kamu sukai yaitu pertolongan Allah dan 
kemenangan yang dekat (waktunya). Dan sampaikanlah berita gembira 
kepada orang-orang yang beriman.” (Q.S, Ash-Shaff: 10-13) 


E 


788 Kitab Satu-Satunya Cara Memperbaiki Kemerosotan Ummat 


Ayat di atas telah menyebutkan suatu perdagangan yang keuntungan 
pertamanya adalah terbebas dari azab yang pedih. Perdagangan tersebut 
adalah beriman kepada Allah Subhaanahu wata'ala dan Rasul-Nya, kemudian 
mengorbankan harta dan diri di jalan Allah Subhaanahu wata'ala. Inilah usaha 
yang keseluruhannya mendatangkan kebaikan-kebaikan bagi kita, kalau kita 
punya sedikit pemikiran dan pemahaman. Apakah manfaat-manfaat yang kita 
peroleh dari usaha yang sangat sederhana ini? Semua kesalahan dan dosa- 
dosa kita akan langsung diampuni oleh Allah Subhaanahu wata'ala, dan di 
akhirat kita akan diberi nikmat-nikmat yang sangat besar. Itulah kesuksesan 
dan karunia yang besar. Tidak hanya itu saja, bahkan keinginan kita di dunia ini 
pun akan dipenuhi oleh Allah Subhaanahu wata'ala, yaitu Islam akan tersebar 
dan pertolongan Allah Subhaanahu wata'ala akan tiba, serta jaminan kejayaan 
dan kemenangan atas musuh-musuh dan tercapainya kepemimpinan dan 
khilafah. 

Allah Subhaanahu wata'ala memerintahkan dua hal kepada kita: beriman 
kepada Allah Subhaanahu wata'ala dan Rasul-Nya serta berjuang di jalan-Nya 
dengan mengorbankan harta dan diri kita. Sebagai balasannya, Allah 
Subhaanahu wata'ala akan memberi dua jaminan kepada kita: (1) di akhirat 
mendapat jaminan surga yang berisi ketenangan, kenikmatan, dan 
kesenangan yang abadi, (2)di dunia akan memperoleh bantuan dan 
kemenangan. 

Perintah Allah Subhaanahu wata'ala yang pertama adalah iman. Jelaslah 
bahwa tujuan usaha ini adalah untuk mendapatkan hakikat iman. Yang kedua 
adalah jihad. Memang, makna asal jihad adalah berjuang dan berperang 
melawan orang-orang kafir. Namun, maksud jihad yang sebenarnya adalah 
untuk meninggikan agama Allah Subhaanahu wata'ala demi tegaknya hukum- 
hukum Allah Subhaanahu wata'ala. Demikian pulalah maksud usaha kita. 


Dengan demikian, kita dapat mengetahui bahwa kita akan memperoleh 
kebahagiaan hidup setelah meninggal dunia dan kenikmatan surga, jika kita 
beriman kepada Allah Subhaanahu wata'ala dan Rasul-Nya dan berjuang di 
jalan Allah Subhaanahu wata'ala. Begitu juga, kita dapat memperoleh 
kesenangan dan kenikmatan di dunia dengan iman dan berjuang di jalan Allah 
Subhaanahu wata'ala, yakni mengorbankan harta dan diri kita di jalan Allah 
Subhaanahu wata'ala. 

Apawila kita telah mengambil keputusan untuk memikul tanggung jawab 
ini, yaitu beriman kepada Allah Subhaanahu wata'ala dan Rasul-Nya, berjuang 
di jalan-Nya dengan harta dan diri, dan menghiasi diri dengan amal-amal 
shalih, maka kitalah yang berhak atas kepemimpinan dan khilafah di muka 
bumi ini. Kepemimpinan dan khilafah akan Allah Subhaanahu wata'ala berikan 
kepada kita sebagaimana disebutkan dalam ayat: 


9 one SAN Se وى وو ی‎ ala, 
GANG WOSING sedhah ska) وَعَواوَا‎ AK BAN الَذِيْنَ‎ ES 


ےج 
ع 


e; e ورس اوو ع واس‎ PT 46, جه دو ووو‎ > ET Pe) 
Gi sak بُ‎ 3 KIRI لهج‎ BI Sip nal II سبلم‎ 
$ 


Pake An taat aan aah 


SEN is 


Langkah-Langkah Perbaikan Umat 9 


(om Bing BAN En 
“Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antaramu dan yang 
beramal shalih, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka 
khalifah (pimpinan) di bumi, sebagaimana Dia telah memberi kepemimpinan 
kepada orang-orang sebelum mereka, dan akan meneguhkan bagi mereka 
agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan 
menukar (keadaan) mereka sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi 
aman, Mereka menyembah-Ku dengan tidak menyekutukan sesuatu apa pun 
dengan-Ku.” (Q.S. An-Nuur: 55) 

Dalam ayat ini terdapat janji Allah Subhaanahu wata'ala kepada seluruh 
umat, bahwa dengan iman dan amal shalih, maka akan diberikan 
kepemimpinan. Sebagaimana yang terjadi pada zaman Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam, disusul zaman Khulafaaur Rasyidin, seluruh Arab 
tunduk kepada kepemimpinan Baginda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam 
dan sekitar Jazirah Arab tunduk kepada kepemimpinan Khulafaur Rasyidiin. 
Kemudian dari waktu ke waktu, meskipun secara tidak bersambung, janji ini 
diberikan kepada khalifah-khalifah yang hag dan kepada raja-raja yang shalih. 
Masa-masa yang akan datang pun akan terjadi seperti itu, sebagaimana 
firman-Nya: 


Oem ba 
“Sesungguhnya golongan yang taat kepada Allah, merekalah yang pasti 
menang.” (Q.S. Al Maaidah: 56) 


Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa untuk memperoleh 
ketenteraman, kedamaian, ketenangan, dan kehormatan di dunia ini, tidak 
ada cara lain kecuali kita berpegang teguh kepada amalan Baginda Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam. Hendaknya kita ı.: ngerahkan seluruh kekuatan 
kita, baik ijtima'i (bersama) maupun infiradi (se: iri), untuk maksud ini. 


IS Berada وَاعْتَصيُوْ‎ 
“Berpeganglah kepada tali (agama) Allah dengan kuat, dan jangan kalian 
bercerai-berai.” (Q.S. Ali “Imran: 103) 

Inilah ringkasan tertib amal, yang pada hakikatnya merupakan contoh 
kehidupan Islam dan kehidupan orang-orang shalih terdahulu. Amal ini telah 
dimulai sejak beberapa tahun yang lalu di daerah Mewat (kawasan dekat Delhi 
India). Meskipun belum dilaksanakan dengan sempurna, usaha ini telah 
membuahkan hasil, yaitu keadaan Kaum Mewat semakin meningkat dari hari 
ke hari. Dengan demikian, keberkahan dan hasil usaha ini telah terlihat jelas 
pada Kaum Mewat, dan dengan melihatnya sendiri, kita akan merasakan. Jika 
Kaum Muslimin bersama-sama berusaha menyebarkan Islam dengan jalan ini, 
kita dapat berharap kepada Allah Subhaanahu wata'ala agar kita dijauhkan 
dari segala musibah dan kesulitan. Kita akan uiberi oleh Allah Subhaanahu 
wata'ala kehidupan yang tenang, tenteram, dan terhormat. Disamping itu, 


790 Kitab Satu-Satunya Cara Memperbaiki Kemerosotan Ummat 


kita akan mendapatkan kembali kewibawaan. 


Dy و‎ 4 
O... وَلِلْمْوْصِنِيُنَ‎ 3 Pra 
“Kemuliaan itu hanya bagi Allah dan Rasul-Nya dan bagi orang-orang 
mukmin.” (Q.S. Al-Munaafiquun: 8) 

Di setiap kata, saya telah berusaha untuk mengarahkan kepada maksud 
dan tujuan usaha ini. Namun, kata-kata itu belum bisa mewakili seluruh yang 
dikehendaki dari usaha ini. Apa yang telah saya sampaikan hanyalah 
merupakan kerangka tertib usaha yang telah dimulai oleh seorang yang mulia, 
yaitu Syaikh Maulana Muhammad Ilyas Rahmatullah “alaih . yang telah 
mencurahkan seluruh hidupnya untuk usaha yang mulia ini. Oleh karena itu, 
sangat penting bagi kita agar kita tidak hanya merasa cukup dengan membaca 
dan berpikir saja, tetapi juga benar-benar mempelajari dan melihat contoh 
nyata tertib usaha ini dan memetik manfaatnya agar dapat kita amalkan dalam 
kehidupan kita. Tujuan saya (penulis) adalah agar kita benar-benar 
mencurahkan perhatian yang besar terhadap usaha ini, tanpa ada maksud lain. 


KL چ يل ان‎ ak ٠ الی پائیں ی ریک تول‎ se 
Merupakan kebanggaanku jika Rabbku menerima seluruh amalku 
Telah kupilih sekuntum bunga (syair ini) sebagai penutup ulasanku 


ERA لزنه‎ nga Sua 


3 


ls si dxs ha -2% 


جمویں رر 


DAFTAR RUJUKAN 
KITAB FADHILAH AMAL 


Shahih Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari, wafat 256 H. 
Fathul Bari, Abul Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asgalani, wafat 852 H. 

Usudul Ghabah, Ibnu 'Atsir Jazari, 630 H. 

Durrul Mantsur, Jalaludin As-Suyuthi, 911 H. 

Khashais Kubra, Imam As-Suyuthi, 911 H. 

Tarikh Khamis, Husain Muhammad bin Hasan, 966 H. 

Bayanul Qur'an, Maulana Asyraf Ali Thanwi, 1362 H. 

Jam'ul Fawaid, Muhammad bin Muhammad bin Sulaiman, 1094 H. 

Tarikhul Khulafa', Jalaludin Abdurrahman As-Suyuthi, 911 H. 


. Asyhar Masyahir Islam, Rafiq Bek Azhim 

. Misykat, Abu Abdillah Waliyuddin Muhammad bin Abdullah Al Umary 737 H. 
. Ihya' Ulumuddin, Imam Al-Ghazali, 505 H. 

. Shahih Muslim, Abu Husain Muslim bin Hajjaj, 261 H. 

. Giyamul Laii, Abu Nashr Muhammad bin Ahmad bin Ali Marwazi, 484 H. 

. Sunan Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi, 279 H. 

. Syamail Tirmizi, Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi, 279 H. 

. Tadzkiratul Huffazh, Muhammad bin Ahmad bin Utsman Dzahabi, 748 H. 

. Badzlul Majhud, Maulana Khalil Ahmad Muhajir Madani, 1346 H. 

. Syifa’, Qadhi Abu Fadh! Iyadh bin Musa, 544 H. 

. Sunan Abu Daud, Imam Abu Daud Sulaiman bin Asyats Sijistani, 205 H. 

. Al-Muwaththa', Abu Abdillah Malik bin Anas bin Malik, 179 H. 

. Kitabul Amwal, Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam. 

. Igamatul Hujjah, Maulana Abdul Hayyi Laknawi. 

. Sunan Baihagi, Abu Bakar Ahmad bin Husain bin Ali Al-Baihagi, 458 H. 

. Ad-Dirayah, Hafizh Ibnu Hajar Al-Asgalani, 852 H. 

. Al-Ishabah, Hafizh Ibnu Hajar Al-Asgalani Asy-Syaft'i, 852 H. 

. Gurratul Uyun, Abu Laits Samarqandi, 606 H. 

. Tafsir Azizi, Syaikh Abdul Aziz Dahlawi, 1239 H. 

. Thabagat Ibnu Sa'ad, Ibnu Sa'ad, 903 H. 

. Kitabul imamah was-Siyasat, Abdullah bin Muslim bin Gutaibah, 270 H. 

. Talgih Fuhum, Jamaluddin Abdurrahman bin Jauzi, 597 H. 

. Musnad Ahmad, Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal, 241 H. 

. Muqaddimah Awjazul Masalik, Maulana Muhammad Zakariyya. 

. Sunan Ibnu Majah, Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Al Ouzhwaini, 273 H. 
. Sunan Darami, Abu Muhammad Abdullah bin Abdurrahman Tamimi Darami, 255 H. 
. Al-Isti'ab, Hafizh Ibnu Abdil Bar Maliki, 463 H. 

. Thabrani, Abu Qasim Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub, 360 H. 

. Sunan Nasai, Abu Abdurrahman Ahmad bin Syuaib bin Ali, 303 H. 

. At-Targhib wat Tarhib, Abu Muhammad Abdul Adzim bin Abdul Oawi Al-Mundziri, 656 H. 
. Ibnu Hibban, Abu Hatim Muhammad bin Jaan bin Ahmad bin Jaan, 354 H. 

. Mustadrak Hakim, Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah bin Muhammad 405 H. 


ا ل 


ریمس کی رم ف 


— 
5 


Daftar Rujukan Kitab Fadhilah Amal 


Az-Zawajir, Imam Ibnu Hajar Al-Makki Al Haitsami, 973 H. 

Musnad Al-Bazzar, Abu Bakar Ahmad bin Amr bin Abdul Khaliq Al-Bazzar, 292 H. 
Mushannaf Ibnu Abi Syaibah, Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah, 235 H. 
Musnad Abu Yaa. Ahmad bin Ali bin Mutsanna Al Mushili, 307 H. 

Sunan Ad-Daruguthni, Abu Hasan Ali bin Amr bin Ahmad, 385 H. 

Syarhul Sunnah, Husain bin Mas'ud Al Farrag Al Baghawi Asy Syafi'i, 516 H. 

Kilyatul Auliya’, Hafizh Abu Nu'aim Ahmad bin Abdullah Ashbahani, 430 H. 

Rahmatul Muhdah, Abu Khair Nurul Hasan Khan Al-Husaini. 

Kanzul Ummal, Ali Muttagi Burhanpuri, 975 H. 

Musnad Ibnu Khuzaimah, Abu Bakar Muhammad bin Ishag bin Khuzaimah, 311 H. 

Musnad Al-Firdaus, Abu Mantsur Ad-Dailami. 

Musnad Abu Awanah, Ya'kub bin Ishag bin Ibrahim Naisapuri. 

Zaadus Said Fi Dzikri Nabi Al-Habib, Syaikh Asraf Ali Thanwi 1362 H. 

Al-Qaul Al-Badi' Fi Shalati 'alal-Habbib Assyafi'i, Alamah Syamsuddin Muhammad bin Abi Bakar 
As-Sakhawi Asy-Syafi'i, 902 H. 

Raudhul Faig, Syaikh Syuaib Al-Huraifisy. 

Nuzhatul Basatin, Abu Muhammad Abdullah bin Asy'ad Yamani Yafi'i. 


792 


42. 
4. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54, 
55. 


56. 
57. 
. Hirzul Tsamin Fi Mubassyiratin Nabi Al Amin, Syaikh Waliyullah, 1176 H. 

. Yusuf Zulaikha, Maulana Abdurrahman Jami. 

. Qasaid Qasimi, Maulana Muhammad Qasim Nanuti. 

. Ahkamul Qur'an, Abu Bakar Ahmad bin Ali Razi Al Jashshash, 370 H. 

. Aini Syarah Bukhari, Badruddin Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad Aini, 855 H. 

. Mirqat Syarah Misykat, Nuruddin Ali bin Sulthan Muhammad Harawi, 1014 H. 

. Mazhahirul Haq, Qutbuddin Khan, 1289 H. 

. Fatawa Alamghiri, dari Ulama Hindia di zaman Raja Alamghiri. 

. Aunul Ma'bud fi Syarhi Sunan Abu Daud, Syaikh Abu Abdurrahman Syaraful Haq, 1326 H. 

. Tanbihul Ghafilin, Syaikh Abu Laits As-Samargandi, 606 H. 

. Jamal, Syaikh Sulaiman Jamal. 

. Hishnu Hashiin, Syaikh Syamsuddin Muhammad bin Muhammad Al Jazari Asy Syafi'i, 823 H. 
. Majmuz Zawaid, Hafizh Nuruddin Al Haitami. 

. Kaukabud Durri, Maulana Muhammad Zakariyya. 

. Hujjatullah al-Balighah, Syaikh Waliyullah, 1176 H. 

. Maqashidul Hasanah, Syamsuddin Muhammad bin Abdurrahman Sakhawi, 1176 H. 

. Jami'us Shaghir, Abu Fadhl Abdurrahman Jaluluddin As-Suyuthi, 911 H. 

. Tafsir Kabir, Ibnu Katsir, 774 H. 

. Tafsir Khazin, Alauddin Ali bin Muhammad bin Ibrahim, 741 H. 

. Jthafus Saadatil Muttaqin, Sayid Muhammad bin Muhammad Al-Husaini Al-Zabidi, 1205 H. 

. Mustadrak Hakim, Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Muhammad Naisaburi, 405 H. 
. Arwah Tsalasah, Maulana Dzuhur Hasan Ksolui Madzahiri. 

. Tahdzibut Tahdzib, Syaikh Ahmad bin Ali bin Hajar Asgalani, 852 H. 

. Musaamaraat, Ibnu ‘Arabi. 

. Raudhur Rayyahiin, Syaikh Abdullah bin As'ad Yamani Yaf'i. 

. Musyirul Azm, Jamaluddin Abdurrahman bin Jauzi, 597 H. 

. Al-Kamil, Azizuddin Ali bin Muhammad, 638 H. 


793 


Lampiran: 


ADAB-ADAB TA'LIM WA TA'ALLUM 


Ta'lim wa ta'allum adalah suatu kegiatan belajar dan mengajar yang 
dipimpin oleh seorang amir ta'lim yang membacakan ayat-ayat al Quran 
dan hadits-hadits Rasulullah ati yang membahas tentang keutama- 
an-keutamaan beramal shalih. Banyak orang melaksanakan ta'lim dengan 
membaca kitab Fadhail A'mal ini di rumah-rumah atau di masjid-masjid. 
Oleh karena itu, kami kemukakan sekelumit tata cara ta'lim yang baik. 

Maksud dan tujuan tam wa ta'allum ialah untuk memasukkan nur 
kalamullah dan nur sabda Rasulullah zati ke dalam hati kita, sehingga 
kita termotivasi untuk mengamalkan ajaran-ajaran agama. Di antara keuta- 
maan-keutamaan menghidupkan majelis ta'lim adalah sebagai berikut: (1) 
mendapatkan sakinah atau ketenangan jiwa: (2) dicucuri rahmat oleh Allah 
JKA; (3) dinaungi oleh para malaikat: (4) nama-nama peserta majelis 
ta'lim akan dibangga-banggakan oleh Allah jk; pada kumpulan para 
malaikat yang berada di sisi-Nya. 

Hal itu berdasarkan sebuah hadits yang menyatakan, 


د ول و 0102 20 2 ]هه ل GAN AT‏ سس يا > | دومج 
عن الىهريرة EATE AAE aa a‏ 
DETER aaa yr <t‏ ل ميج جره و Za‏ مواد 397 NAN‏ 
eS‏ بَيْتِ O e‏ تاب SE KA SIN ah‏ 
مكو úa‏ د 2 م د مهم ماج 1 RCT‏ اوور و و 
MEA ASEAN AN Kak‏ اليك ةوكر هم SAE EA‏ 
Sl)‏ مسلم Costa gala‏ 
Dari Abu Hurairah tai, sesungguhnya Rasulullah Zati bersabda, “Ti-‏ 
daklah suatu kaum berkumpul di dalam rumahrumah Allah (masjid) untuk‏ 
membaca kitab Allah, saling mengajarkannya sesama mereka, melainkan‏ 
diturunkan kepada mereka sakinah, diliputi oleh rahmat, dikerumuni oleh‏ 
para malaikat, dan mereka akan disebut-sebut oleh Allah Jk: di majelis‏ 
para malaikat yang berada di sisi-Nya.” (H.r. Muslim, Abu Dawud)‏ 

Majelis taʻlim adalah suatu majelis yang sangat dicintai oleh Allah 4, 
oleh karena itu, untuk melaksanakannya, semestinyalah kita menggunakan 
adab-adab, di antaranya 
“ Adab-Adab Zhahiriyah: 

1. berwudhu/bersuci sebelum ta im, 

2. duduk jftirasy sambil menghadap kiblat, 
3. memakai parfum atau wangi-wangian, 
4. duduk rapat-rapat. 


794 Adab-Adab Ta'lim wa Ta'allum 


“ Adab-adab bathiniyah: 
1. ta'zhim wal ihtiram, mengagungkan dan memuliakan, 
2. tashdig wal yagin, membenarkan dan meyakini, 
3. ta'atsur fil galb, berkesan di dalam hati, 
4. Niyatul “amal wat tabligh, niat mengamalkan dan menyampaikan. 
Selain itu, hati hendaknya tawajjuh dan merendahkan diri di hadapan 
Allah. Apabila disebutkan nama Allah, maka kita ucapkan Subhanahu wa 
Ta'ala atau ' Azza wa Jalla. Apabila disebutkan nama Rasulullah, maka kita 
mengucapkan shallallahu 'alaihi wa sallam. Apabila disebutkan nama saha- 
bat Nabi, maka kita mengucapkan radhiyallahu “anhu (untuk laki-laki) atau 
radhiayallahu 'anha (untuk wanita). Apabila mendengar nama orang-orang 
alim atau waliyullah, maka kita mendoakannya dengan mengucapkan rah- 
matullah 'alaih atau rahimahullah. Apabila disebutkan nama para nabi ter- 
dahulu atau malaikat, maka kita mengucapkan ' alaihis sallam. 
Setelah menyelesaikan ta'lim, semua peserta majelis diajak untuk 
mengamalkan dan menyampaikan kepada orang lain, kemudian ta'im di- 
tutup dengan dod kifarah majelis sebagai berikut: 


وسا وعم NB TARA LA NANA DEA‏ و2 
In HN Na‏ د أن لاإ لهالا أت BI LO‏ 
“Maha Suci Engkau ya Allah, dan segala puji bagi-Mu, saya bersaksi bahwa‏ 
tiada Tuhan selain Engkau, saya mohon ampun dan bertaubat kepada-Ku."‏ 
Hendaknya kita mengadakan majelis ta'/im di rumah atau di masjid‏ 
kita, agar tercipta suasana sakinah dan rahmat. Semoga dengan asbab‏ 


taʻlim yang kita lakukan, Allah J2 memberikan kekuatan kepada kita 
agar kita lebih termotivasi lagi dalam mengamalkan ajaran agama-Nya. 


- Aamiin. 


ip Jan قرت ع‎ DL Aa man ALA ae. 


jl 


